/ BENCANA & PEPERANGAN 


AKHIR ZAMAN 


SEBAGAIMANA RASULULLAH # KABARKAN 


Nabi Muhammad & telah mengabarkan bahwa beliau 

adalah rasul terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. 

D Beliau membawa risalah yang paripurna, yang relevan dan berlaku 

ff hingga akhir zaman. Di antara kesempurnaan ilmu yang beliau 

wariskan kepada umatnya adalah informasi yang lengkap mengenai 
berbagai peristiwa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Banyak di 

| Hj antaranya sudah terjadi dan banyak pula yang belum namun pasti akan terjadi. 


Ii 
I Hanya saja, informasi ini tersebar di berbagai referensi dan sumber ilmiah, baik 
|. kitab akidah, fikih, tafsir, maupun hadits. Tentu sangat repot jika kaum muslimin 
II awam harus menelurusinya satu per satu. Karena itu, buku ini hadir untuk 
IN menjawab kebutuhan praktis akan rujukan tunggal yang lengkap (all in one) 
tentang berbagai peristiwa akhir zaman dan bagaimana menyikapinya sesuai 
petunjuk Nabi @. Apalagi, buku ini semakin bertambah manfaatnya dengan 
adanya tahgig (verifikasi) riwayat dari peneliti senior Syekh Isham Ash- 
Shababithi. Dengan demikian, pembaca pun terbantu untuk memilih mana saja 
riwayat yang benar-benar valid dari Rasulullah @. 


Penulis kitab ini—lbnu Katsir—tentunya bukan nama asing di tengah-tengah 
kaum muslimin. Selama ini beliau dikenal dengan karya-karya masterpiece-nya. 
Selain Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, beliau juga dikenal dengan kitab sejarahnya 
yang dicetak hingga 14 jilid, yaitu Al-Bidayah wa An-Nihayah. Buku ini 
merupakan terjemahan bagian akhir dari kitab tersebut yang membahas berbagai 
fitnah (cobaan) dan peperangan yang terjadi di akhir zaman. Selanjutnya, Ibnu 
Katsir mengulas tanda-tanda kiamat dan hal-hal besar yang terjadi menjelang 
Kiamat, seperti fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Ya'juj 
dan Ma'juj, serta berbagai peristiwa dahsyat lainnya. 


Sebagai penutup, sesuai dengan judul aslinya—yaitu An-Nihayah (The 
End)—lbnu Katsir juga membahas panjang lebar kehidupan akhirat seperti hari 
kebangkitan, perhitungan amal, mizan, hingga tujuan akhir manusia, yakni surga 
atau neraka. Seluruh permasalahan yang dibahas dalam kitab ini bertumpu pada 
nash Al-Qur'an, Al-Hadits, dan riwayat-riwayat yang dinukil, lengkap dengan 
sanad enggan menyebut referensinya. 


aa 
Maa DL 


ae “jak ka 
L MMUL QURA UMMUL QURA Uih 
- psn 


8 “< 


brai tag Ia ak 
A UMMUL AURA UMMUL QURA UMMUL Qura “Sg ` 
bah Lena & 3 ` 
A UMMUL QURA UMMUL QURA UMMUL OURA UMMUL QURA UMMUL QURA a. » 
bi Tega & teh Ina, 
MULQURA UMMUL QURA UMMUL OURA UMMUL OURA UMMUL QURA UMMUL QURA UMMUL QS 
an d 
keg tapi ka 
UMMUL QURA UMMUL QURA UMMUL QURA UMMULQURA en. 
ss 
La 
LOURA an. 


~ BENCANA & PEPERANGAN =“ 


pe 
KIR ZAMAN . 
QURA 


QURA 
A RASULULLAH 4 KABARKAN ut 

URA y SEBAGAIMAN. TM UMMUT DRA Una 

ra JRA uwul JRA UMMUL QURA 


UMMUL QURA 


UMMUL OURA 
RA 


UMMUL QURA 


UMMUL Qui 
UMMUL QURA UMMUI QURA 
AUE QURA UMMUL QURA U 


Lang 


UMMUL QURA 
MMULQURA 


Un 
oa. 
UMMUL ORA a... 


BENCANA DAN PEPERANGAN 
AKHIR ZAMAN 


Sebagaimana Rasulullah # Kabarkan 


Ibnu Katsir 


KATALOG DALAM TERBITAN 
Ibnu Katsir 

Bencana dan peperangan akhir zaman : 
sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan / 
Ibnu Katsir; alihbahasa, Umar Mujtahid, Arif 
Mahmudi, Nila Noer Fajariah :editor, Firman 
'Arfiant. Yasir Jati. = Jakarta : Ummul Qura, 
2015. 

1040hlm.:24cm 

Judul asli: An-nihdyah fi fitan wal malêhim 


ISBN 978-602-7637-40-5 
1. Hari kiamat. LJudul. 
IL Umar Mujtahid. W. Arif Mahmudi. 
IV. Nila NoerFajariah. V. Firman Arifant. 
ML Yasir Jati. 

297353 


Kelompok 
AOWAM 
[sambatan nan | 


BENCANA 
DAN PEPERANGAN 
AKHIR ZAMAN 


Judul asti: 
An-nihdyah fil itan wal maldhim 


Penulis: Ibnu Katsir 
Alih Bahasa: Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, Nila Noer Fajariah 
Editor: Firman Artfant Yasir Jati 
Tataletak: Hapsoro Adiyanto 
Desain samput: AREZAdesign 


Penerbi 
UMMUL QURA 


Cetakan: 
1. Mel 2015 M/ Sya'ban 1435 
1 Desember 2016 M /Shafar 1438H 


HAK TERJEMAHAN 
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 


UMMUL QURA 


Belajar Islam dari Sumbernya, 


Jl. Raya Pondok Ranggon RT 02 RW 06 No. 17 
Cipayung, Jakarta Timur 
E-mail:ummulqura@ovi.com 
HP.08112639000 


271) 765 3000, Fax. (0271) 741297 
:penerbitagwameyahoo.com 


DAFTAR ISI 


Daftar Isi — lil 
Pengantar Penerbit (Darul Hadits) — 21 
Pengantar Penerbit — 23 


Mukadimah — 25 
Rahmat Allah ssi terhadap Umat Muhammad 4g — 25 
Sejumlah Pemberitaan Rasulullah 4g yang Mengisyaratkan Abu Bakar Ash-Shiddig 
a Memimpin Urusan Umat Sepeninggal Beliau — 26 
Isyarat Kenabian bahwa Kaum Muslimin akan Menaklukan Mesir — 28 
Isyarat Kenabian bahwa Kerajaan Persia dan Romawi akan Lenyap — 28 
Isyarat Kenabian bahwa Umar s akan Terbunuh — 29 
Isyarat Kenabian Terkait Ujian yang akan Menimpa Utsman bin Affan s — 31 
Isyarat Kenabian bahwa Ammar bin Yasir s akan Terbunuh — 31 
Rasulullah ## Membatasi Masa Kekhilafahan Sepeninggal Beliau Selama 30 Tahun 
dan Isyarat Beliau bahwa Kekhilafahan akan Berubah Menjadi Kerajaan Lalim — 31 
Isyarat Kenabian bahwa Melalui Hasan a, Allah akan Mendamaikan Dua Kubu 
Besar dari Kaum Muslimin — 32 
Isyarat Kenabian bahwa Ummu Haram bin Mulhan wa akan Mati dalam Peperangan 
di Laut —32 
Isyarat Kenabian bahwa Pasukan Islam akan Mencapai India dan Sindh — 34 
Isyarat Kenabian bahwa Kaum Muslimin akan Memerangi bangsa Turki — 35 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Isyarat Kenabian bahwa akan Ada Anak Kecil Memimpin Urusan Kaum Muslimin, 
Serta Kerusakan yang akan Terjadi Saat Itu — 37 
Isyarat Kenabian bahwa 12 Khalifah dari Ouraisy akan Memimpin Umat Islam — 40 
12 Khalifah Ouraisy yang Dimaksud Bukanlah Para Khalifah Sepeninggal Rasulullah 
38 secara Berturut-turut — 41 
Riwayat-Riwayat yang Menyebutkan bahwa Tanda-Tanda Kiamat Kecil Terjadi 
Setelah Abad Kedua Tidaklah Shahih, Juga Riwayat yang Menyebutkan bahwa Kaum 
Muslimin Terbaik setelah Abad Kedua adalah Orang yang Tidak Punya Keluarga dan 
Tidak Punya Anak — 42 
Generasi Terbaik adalah Generasi Rasulullah 48, Kemudian Orang-Orang Setelah 
Mereka, Kemudian Orang-Orang Setelah Mereka, Lalu Setelah Itu Berbagai 
Kerusakan Merajalela — 43 
Tahun 500 Hijriyah — 43 
| Tidak Shahih Hadits dari Rasulullah 34 yang Menyebutkan bahwa Beliau Tidak 
Berada di Bumi Selama 1000 Tahun Sebelum Kiamat, dan Rasulullah 46 Tidak 
| Menentukan Batas Waktu Tertentu Terjadinya Kiamat — 44 
Kabar yang Menyebutkan Munculnya Api di Kawasan Hijaz yang Menyinari Leher- 
Leher Unta di Bushra, Wilayah Syam — 44 
Peristiwa-Peristiwa Masa Depan Setelah Zaman Kita Ini yang Disampaikan oleh 
Nabi gg — 45 
Isyarat-Isyarat Kenabian Terkait Peristiwa-peristiwa Masa Lalu dan Masa Depan 
Hingga Kiamat Terjadi — 46 
Kesaksian Hudzaifah Terkait Terjadinya Sebagian Pemberitaan yang Disampaikan 
Rasulullah #5 — 47 
Riwayat-Riwayat Israiliyat yang Menentukan Usia Alam semesta dan Kapan 
Berakhirnya Tidaklah Berdasar — 48 
Kiamat Kian Dekat — 49 
Orang Muslim Dikumpulkan Bersama Orang yang Ia Cintai pada Hari Kiamat — 50 
Barangsiapa Meninggal Dunia, Kiamatnya Telah Terjadi — 50 
Lima Kunci Gaib yang Hanya Diketahui Allah — 51 
Rasulullah 48 Tidak Mengetahui Kapan Kiamat Terjadi — 51 


Penjelasan Berbagai Fitnah yang Terjadi Secara Garis Besar — 53 
Isyarat Kenabian bahwa Kebaikan dan Keburukan Datang Silih Berganti — 53 
Islam Kembali Terasing Seperti Saat Pertama Datang — 54 
Terpecahnya Seluruh Umat — 55 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Petunjuk Kenabian bahwa Berbagai Fitnah akan Memecah Belah Umat, dan Tetap 
Bersama Jamaah adalah Jalan Keselamatan — 55 


Umat Tidak akan Bersatu di atas Kesesatan — 57 


Diizinkannya Memisahkan Diri dari Manusia Kala Fitnah Merajalela dan Hawa Nafsu 
Berkuasa — 58 


Larangan Mengharap Kematian — 59 
Ilmu Dihilangkan Melalui Kematian Ulama — 60 


Isyarat Kenabian bahwa akan Senantiasa Ada Sekelompok Orang yang Berpegangan 
pada Kebenaran Hingga Kiamat — 60 

Isyarat Kenabian bahwa Allah Mengutus untuk Umat Ini Orang yang Memperbarui 
Urusan Agama Mereka Setiap Seratus Tahun — 61 

Sejumlah Tanda-Tanda Kiamat yang Diberitakan Rasulullah #4 — 62 

Ilmu Dihilangkan dari (Dada) Manusia di Akhir Zaman — 62 

Keburukan-Keburukan yang Terjadi di Akhir Zaman, Meski Sebagian di antaranya 


Sudah Ada pada Zaman Kita Sekarang, juga Isyarat Kenabian Terkait Keburukan- 
Keburukan yang akan Terjadi — 64 


Orang-Orang Fakir Masuk Surga Terlebih Dahulu Sebelum Orang-Orang Kaya — 70 


Al-Mahdi Yang Muncul di Akhir Zaman — 75 
Sejumlah Atsar Terkait Munculnya Al-Mahdi — 75 


Pemberitaan Rasulullah 4 tentang Beban Berat dan Hal-Hal Mengerikan yang akan 
Dihadapi Ahlul Bait Beliau — 80 


Berbagai Macam Fitnah Terjadi, Semakin Banyak dan Membesar di Akhir Zaman — 
86 


Isyarat Kenabian bahwa Berbagai Fitnah Masuk ke Tengah-Tengah Masyarakat Islam 
—87 


Setiap Zaman yang Berlalu Masih Lebih Baik dari Zaman Berikutnya — 88 


Isyarat Kenabian Bahwa Akan Terjadi Fitnah-Fitnah Berat yang Harus Diwaspadai dan 
Dijauhi —89 
Amanah Dilenyapkan dari Hati Manusia — 90 
Isyarat Kenabian bahwa Fitnah akan Muncul dari Arah Timur — 91 
Isyarat Kenabian bahwa Kerusakan akan Merajalela, Hingga Orang-Orang yang 
Masih Hidup Iri pada Orang-Orang yang Sudah Mati — 92 
Isyarat Kenabian bahwa Berhala-Berhala Kembali ke Sebagian Kabilah Arab Sebelum 
Kiamat Terjadi — 92 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Pemberitaan Rasulullah 3 bahwa Kekayaan-Kekayaan Besar akan Muncul dari 
Tanah Arab, Perpecahan yang Terjadi Karenanya, serta Sebab-Sebab Pertikaian dan 
Peperangan di Antara Manusia — 92 

Isyarat Kenabian Munculnya Banyak Dajjal Sebelum Kiamat Terjadi, dan Kiamat 
Datang Tiba-Tiba Kala Manusia Lengah — 94 

Isyarat Kenabian bahwa Kelak akan Muncul Dua Golongan di Antara Para Penghuni 
Neraka — 96 

Sebagian Alasan Meninggalkan Amar Makruf Nahi Munkar — 97 


Isyarat Kenabian bahwa Manusia akan Berbondong-bondong Keluar dari Agama 
—98 


Pemberitaan Rasulullah sg Terkait Fitnah-Fitnah Yang Membinasakan, Hingga 

Berpegang Teguh Pada Agamanya Saat Itu Laksana Memegang Bara Api — 99 
Isyarat Kenabian bahwa Berbagai Bangsa akan Bersatu Melawan Kaum Muslimin 
untuk Melemahkan dan Melenyapkan Mereka, Padahal Jumlah Kaum Muslimin 
Kala Itu Banyak — 100 
Isyarat Rasulullah 4 Terkait Fitnah-Fitnah yang Membinasakan, dan Menjauhinya 
Merupakan Sarana Agar Selamat darinya — 100 
Isyarat Kenabian Terkait Fitnah-Fitnah yang Menggerogoti Akhlak, Hingga 
Seseorang Tidak Merasa Aman pada Temannya — 102 
IsyaratRasulullah 46 TerkaitTerjadinya Sejumlahfitnah,danLangkah Menyelamatkan 
Diri Darinya adalah Menjauh dari Masyarakat — 103 
Nasihat Rasulullah 4g Agar Tabah Menghadapi Gangguan Ketika Terjadi Berbagai 
Fitnah dan Tidak Ikut Terlibat Dalam Keburukan — 105 
Isyarat Rasulullah 3g bahwa Sebagian Kaum Muslimin akan Kembali Menyembah 
Berhala — 107 
Fitnah Al-Ahlas — 109 
Isyarat Nabawi akan Terjadinya Suatu Fitnah, Dimana Serangan Lisan Saat Itu Lebih 
Berat dari Serangan Pedang — 111 
Isyarat Kenabian bahwa Konstantinopel akan Ditaklukkan Sebelum Romawi — 114 
Isyarat yang Dinisbatkan kepada Rasulullah 44 Terkait Runtuhnya Sejumlah Negeri 
dan penyebabnya — 114 


Tanda-Tanda Kiamat — 116 
Tanda-Tanda Menjelang Kiamat — 118 


Rasulullah 4 Memerintahkan Agar Kaum Mukminin Segera Melakukan Amal-Amal 
Saleh Sebelum Didahului Enam Hal — 119 


vi 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Sepuluh Tanda Sebelum Terjadinya Kiamat — 120 

Api yang Muncul dari Jurang Aden adalah Salah Satu Api Fitnah — 121 
Peperangan Besar Melawan Romawi yang Berakhir dengan Penaklukan 
Konstantinopel — 122 

Kiamat Tidak akan Terjadi Hingga Isa 3524 Membunuh Dajjal, atau Hingga Kebaikan 
dan Cahayanya Menang atas Kebatilan dan Kegelapannya — 125 

Kalimat La Ildha Illallah Wallahu Akbar, Disertai Tekad Kuat dan Keimanan Tulus 
Mampu Menghancurkan Benteng-Benteng dan Menaklukkan Kota-Kota — 127 
Isyarat Kenabian Terkait Penaklukan Negeri-Negeri Romawi dan Kaum Muslimin 
Mendapatkan Ghanimah yang Banyak — 128 

Isyarat Kenabian bahwa Kaum Muslimin akan Menaklukkan Negeri-Negeri 
Kepulauan, Negeri-Negeri Romawi, Negeri-Negeri Persia, dan Kebenaran Mereka 
Mengalahkan Kebatilan Dajjal — 129 

Sejumlah Sifat-Sifat Baik Bangsa Romawi — 130 

Kiamat Terjadi Kala Romawi adalah Bangsa yang Paling Banyak Penduduknya — 
130 

Isyarat bahwa Madinah Al-Munawwarah akan Mengalami Kemerosotan Ketika 
Baitul Magdis Makmur — 132 

Madinah Al-Munawwarah Terlindung dari Thaun dan Dajjal — 133 

Isyarat Kenabian bahwa Madinah Al-Munawwarah akan Kembali Makmur — 133 
Isyarat Kenabian Perginya Penduduk Madinah dari Kotanya pada Suatu Masa 
Tertentu — 134 


Kemunculan Dajjal Yang Didahului dengan Kemunculan Para Pendusta yang Mengaku 


Nabi — 137 
Isyarat Kenabian Terkait Munculnya Para Pendusta yang Mengaku Nabi Menjelang 


Kiamat — 137 
Isyarat Kenabian Terkait Munculnya Para Penyeru Menuju Neraka di Tengah-Tengah 


Umat Islam — 140 


Pembahasan Tentang Hadits-Hadits Dajjal — 143 
Sejumlah Atsar Terkait Ibnu Shayyad — 143 
Peringatan Rasulullah 4 tentang Dajjal dan Penjelasan Sebagian Sifat-Sifatnya — 


145 
Nerakanya Dajjal adalah Surga, dan Surganya adalah Neraka — 147 
Peringatan Rasulullah 38 kepada Umatnya agar Tidak Terpedaya oleh Kekuatan dan 


Keajaiban yang Dimiliki Dajjal — 147 


vii 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Ibnu Shayyad Bukanlah Dajjal, la Hanya Salah Satu Pendusta yang Banyak Jumlahnya 
— 148 

Hadits Fathimah binti Qais Terkait Dajjal — 149 

Ibnu Shayyad Termasuk Yahudi Madinah — 159 

Riwayat-Riwayat yang Tidak Masuk Akal Jika Bersumber dari Rasulullah 4 — 161 
Hadits Nawas bin Saman Al-Kilabi Terkait Kisah Dajjal dan Kisahnya Lebih Lengkap 
—163 

Sejumlah Keajaiban dan Keanehan yang Dinisbatkan kepada Rasulullah 4g — 172 
Hadits yang Zahirnya Wajib Ditakwilkan — 173 


Hadits-Hatits Tentang Dajjal — 176 
Hadits Abu Bakar Ash-Shiddig ag — 176 
Hadits Ali bin Abi Thalib ag — 177 
Hadits Sa'ad bin Abi Waggash a — 177 
Hadits Abu Ubaidah bin Jarrah ag: — 177 
Hadits Ubai bin Ka'ab a — 178 
Hadits Abu Sa'id Al-Khudri az — 179 
Hadits Anas bin Malik a — 180 
Jalur Riwayat Lain dari Anas bin Malik a — 180 
Hadits Safinah a% — 182 
Hadits Mu'adz bin Jabal x — 182 
Hadits Samurah bin Junadah bin Jundub a — 183 
Hadits Lain dari Samurah — 184 
Hadits Jabir æ — 186 
Jalur Riwayat Lain dari Jabir — 186 
Jalur Riwayat Lain dari Jabir — 187 
Hadits Ibnu Abbas a — 188 
Tidak Ada Fitnah di Dunia yang Lebih Besar dari Fitnah Dajjal — 188 
Hadits Ibnu Umar ag — 190 
Jalur Riwayat Lain dari Salim — 190 
Isyarat Kenabian bahwa Kaum Muslimin akan Memerangi Yahudi dan Meraih 
Kemenangan atas Mereka, Hingga Orang Yahudi Tidak Lagi Menemukan Tempat 
Persembunyian untuk Melindungi Diri dari Pedang Orang Muslim — 191 
Jalur Riwayat Lain dari Ibnu Umar — 191 
Jalur-jalur Riwayat Lain — 192 


viii 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hadits Abdullah bin Amr bin Ash — 193 

Hadits dengan Sanad dan Matan Gharib — 194 

Hadits Asma' binti Yazid bin Sakan Al-Anshariyah — 195 

Hadits Aisyah x — 196 

Jalur Riwayat Lain dari Aisyah gg — 197 

Dajjal Tidak Memasuki Mekah dan Madinah — 198 

Hadits Ummu Salamah — 198 

Hadits Utsman bin Abu Ash — 199 

Hadits Abdullah bin Bisr — 202 

Hadits Salamah bin Akwa'— 203 

Hadits Mihjan bin Adra'— 204 

Sebaik-baik Agama Kalian adalah yang Paling Mudah — 204 

Hadits Abu Hurairah ag: — 205 

Jalur Riwayat Lain dari Abu Hurairah — 206 

Jalur Riwayat Lain dari Abu Hurairah — 206 

Madinah dan Mekah Dijaga Para Malaikat dengan Perintah Allah — 207 
Hadits Ubadah bin Shamit a% — 207 

Kesaksian-kesaksian Nabawi akan Keutamaan Bani Tamim — 208 

Hadits Umran bin Hushain — 208 

Hadits Mughirah bin Syu'bah a — 209 

Kenapa Dajjal Tidak Disebutkan Secara Tegas di Dalam Al-Qur'an? — 212 
Zikir yang Bisa Melindungi Diri dari Fitnah Dajjal — 216 

Menghafal sepuluh ayat terakhir surah Al-Kahfi — 216 

Tinggal di Madinah dan Mekah Terlindung dari Fitnah Dajjal — 218 
Ringkasan Perjalanan Hidup Dajjal, Semoga Laknat Allah Menimpanya — 219 
Ciri-Ciri Dajjal, Semoga Allah Memburukkan Nasibnya — 222 

Kabar dan Berita Aneh — 225 

Hadits yang Tertolak — 229 

Hadits Dusta — 230 

Turunnya Isa putra Maryam di Akhir Zaman — 231 

Apakah Isa bin Maryam Wafat, ataukah Diangkat ke Langit dalam Keadaan Masih 
Hidup — 232 

Hadits-hadits Lain yang Tidak Disebutkan Sebelumnya — 233 

Sejumlah Keajaiban Saat Kiamat Terjadi — 234 

Menjelang Kiamat, Ibadah Berkurang dan Harta Benda Kian Banyak — 235 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Mallihim 


Para Nabi adalah Saudara Seayah — 237 
Nabi 44 adalah Orang yang Paling Berhak atas Isa Putra Maryam — 238 
Hadits Ibnu Mas'ud a — 239 

Ciri-Ciri Manusia Akhir Zaman — 241 


Ciri-Ciri Isa Putra Maryam — 241 
Munculnya Ya'juj dan Ma'juj — 245 
| Isyarat Kenabian tentang Keburukan yang Kian Mendekati Bangsa Arab — 247 
| Munculnya Ya'juj dan Ma'juj — 247 
: Ya'juj dan Ma'juj Bangsa Manusia — 252 
Ka'bah Dihancurkan Oleh Dzus Suwaiqatain — 253 
Orang-orang Tetap Melaksanakan Haji dan Umrah Setelah Ya'juj dan Ma'juj Muncul 
—254 
Haji akan Ditinggalkan Menjelang Kiamat Terjadi — 254 
Ka'bah Dihancurkan Oleh Dzus Suwaigatain — 255 
| Isyarat Munculnya Seorang Zalim dari Gahthan Sebelum Kiamat — 257 
Dajjal Tidak akan Memasuki Mekah dan Madinah — 258 
Munculnya Hewan Bumi yang Dapat Berbicara — 260 
Sepuluh Tanda Menjelang Kiamat — 260 
Matahari Terbit dari Barat — 265 
“Barangsiapa Memiliki Ilmu, Berkatalah Berdasarkan Ilmu yang la Ketahui, dan 
Barangsiapa Tidak Memiliki Ilmu, Diamlah” — 267 
Di Antara Kaum Muslimin, akan Senantiasa Ada yang Shalat Malam Seraya Beribadah 
Hingga Matahari Terbit dari Barat — 270 
Hijrah Orang-orang yang Berhijrah Tidak Diterima Ketika Musuh Memerangi Mereka 
—272 
Kabut yang Muncul Sebelum Kiamat — 275 
Petir Banyak Menyambar Kala Kiamat Kian Dekat — 277 
Hujan Sangat Lebat Sebelum Kiamat Terjadi — 278 
Peristiwa Menjelang Kiamat yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya — 279 


Ciri-Ciri Manusia Akhir Zaman — 292 
Sebagian dari Kata-Kata Fasih Itu Sihir — 293 
Kiamat Hanya Menimpa Manusia-Manusia Paling Buruk — 293 
Sesaat Menjelang Kiamat, Kemanusiaan Lenyap — 294 
Kiamat Tidak Menimpa Ahli Tauhid — 294 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kiamat Hanya Menimpa Orang yang Tidak Mengingkari Kemungkaran dan Tidak 
Memerintahkan Kebajikan — 295 


Manusia Paling Buruk adalah Mereka yang Kiamat Menimpa Sementara Mereka 
Masih Hidup — 296 


Kiamat Semakin Dekat —297 


Hadits tentang Semakin Dekatnya Kiamat Jika Dibandingkan dengan Zaman- 
Zaman yang Telah Lalu — 302 


Kiamat Sudah Dekat — 308 
Penjelasan tentang Kiamat: Kiamat Kian Dekat dan Pasti Terjadi — 310 


Tanda-tanda Kiamat — 315 


Musnahnya Dunia dan Datangnya Akhirat — 325 
Prediksi Terjadinya Kiamat dari Waktu ke Waktu — 328 


Hadits Tentang Sangkakala Secara Panjang Lebar: Gambaran Pemandangan atau 
Sebagian Pemandangan Kiamat — 333 
Tiupan-Tiupan Sangkakala — 345 
Huru-Hara Hari Kiamat yang Menakutkan — 347 
Penjelasan tentang Api dan Bagaimana Api Ini Menggiring Manusia Menuju Bumi 
Syam — 350 
Manusia Dihimpun pada Hari Kiamat Dalam Tiga Golongan — 350 
Manusia Dikumpulkan pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Tidak Mengenakan Alas 
Kaki, Tidak Mengenakan Pakaian, dan Tidak Disunat — 354 


Tiupan Kebangkitan — 366 
Detik-Detik Terjadinya Kiamat — 377 
Jasad Para Nabi Tidak Dimakan Bumi — 378 
Manusia Pertama yang Mengalami Bumi Terbelah pada Hari Kiamat adalah 
Rasulullah 4& — 380 
Rasulullah #& adalah Manusia Pertama yang Dibangkitkan dari Kubur — 384 
Manusia Dibangkitkan dalam Keadaan Tidak Mengenakan Alas Kaki, Tidak 
Mengenakan Pakaian, Tidak Disunat, dan Manusia Pertama yang Diberi Pakaian 


pada Hari Itu — 386 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldihim 


Orang Pertama yang Diberi Pakaian pada Hari Kiamat adalah Ibrahim Al-Khalil 
Ma —387 

Manusia Dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan Mengenakan Pakaian Amalannya: 
Entah Baik ataupun Buruk — 393 

Ayat-ayat Al-Qur'an yang Menyebutkan Huru-hara Hari Kiamat nan Menakutkan — 
396 

Hadits-hadits dan Ayat-ayat yang Menunjukkan Huru-hara Kiamat nan Menakutkan, 
dan Peristiwa-peristiwa Besar yang Terjadi — 417 

Sebagian Manusia yang Bernaung di Bawah Naungan Allah pada Hari Kiamat — 420 
Mereka yang Lebih Dulu Berada di Bawah Naungan Allah Pada Hari Kiamat — 421 
Kabar Gembira Nabawi yang Besar untuk Orang-orang Mukmin — 423 

Balasan Bagi Orang-orang Sombong pada Hari Kiamat — 426 

Pasal — 428 

Lamanya Hari Kiamat dan Nash yang Menyebut Bilangan Lamanya Hari Kiamat — 
432 

Kendatipun Begitu Lama dan Sulitnya, Hari Kiamat Bagi Orang Mukmin Lebih 
Ringan dari Mengerjakan Shalat Wajib — 435 

Sebagian Siksa yang Disediakan Bagi Mereka yang Enggan Membayar Zakat — 437 
Hari Kiamat Begitu Lama dan Sulit Bagi Para Pendurhaka, Namun Bagi Orang-Orang 
yang Bertakwa Tidak Lama dan Tidak Sulit — 439 


Maqam Mahmud (Tempat Terpuji) Khusus Bagi Nabi #5 — 440 

Syafaat adalah magam mahmud (tempat terpuji) — 441 

Rasulullah 4% Pemimpin Anak Turun Adam pada Hari Kiamat — 442 

Rasulullah $% Pemimpin Para Nabi pada Hari Kiamat — 443 

Riwayat Abu Hurairah a — 448 

Meminta-minta Menyebabkan Melelehnya Daging Wajah pada Hari Kiamat — 454 
Telaga Nabi 4, Semoga Allah Memberi Kita Minum dari Telaga Beliau pada Hari 
Kiamat — 455 

Para Shahabat yang Membenarkan dan Meriwayatkan Hadits tentang Keberadaan 
Telaga Nabi #4 — 455 

Al-Kautsar, Sungai di Surga yang Diberikan kepada Rasulullah 45 — 458 
Fenomena Rasa Takut Umar Bin Abdul Aziz ass — 465 


Rasulullah 4 Membanggakan Banyaknya Jumlah Umatnya dan Perintah Agar Tidak 
Murtad — 469 


xii 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Neraka: Balasan Bagi Orang yang Sengaja Berdusta atas Nama Rasulullah #4 — 473 
Setiap Nabi Memiliki Telaga pada Hari Kiamat — 474 

Siapa yang Membenci Sunnah Rasulullah 4& Para Malaikat Memukul Wajahnya 
pada Hari Kiamat Sehingga Berpaling dari Telaga — 486 

Menuai 48 Mengkhawatirkan Umat Beliau Bersaing Memperebutkan Dunia — 
486 

Siapa Meminum dari Telaga yang Didatangi, la Terhalang dari Dahaga dan Wajahnya 
Dijaga sehingga Tidak Menghitam — 488 

Siapa Mendustakan Keberadaan Telaga, Ia Tidak akan Meminumnya — 499. 
Rasulullah 4, Nabi Allah yang Paling Banyak Pengikutnya pada Hari Kiamat — 491 
Antara Makam dan Mimbar Rasulullah 4g adalah Sebuah Taman di Antara Taman- 
Taman Surga — 493 

Setiap Nabi Memiliki Telaga: Telaga Nabi Kita Paling Besar, Paling Mulia, dan Paling 
Banyak Didatangi — 500 

Para Wali Allah Mendatangi Telaga-Telaga Para Nabi, dari Hadits Lain — 501 

Telaga Adanya Sebelum Shirath — 502 

Pasal — 504 

Batas Panjang dan Lebar Telaga — 504 

Rabb Datang pada Hari Kiamat untuk Memutuskan Perkara — 505 


Perbincangan Allah sx dengan Para Nabi Pada Hari Kiamat — 514 
Kesaksian Umat Muhammad #4 atas Umat Lain pada Hari Kiamat — 515 
Perbincangan Allah sa dengan Nabi Adam #3 pada Hari Kiamat dan 
Perumpamaan Umat Muhammad # di Antara Umat-Umat yang Lain — 517 
Orang yang Pertama Kali Dipanggil pada Hari Kiamat adalah Nabi Adam 3 
517 
Harapan Rasulullah Agar Umatnya Menjadi Setengah Penduduk Surga — 518 
Perbincangan Allah ss Dengan Nabi Nuh 3%, dan Pertanyaan Allah Kepadanya 
tentang Penyampaian Risalah — 520 
Kesaksian Umat Muhammad š% atas Seluruh Umat yang Lain pada Hari Kiamat 
Merupakan Bukti Keadilan dan Kemuliaan Umat Ini —522 
Nabi Isa 2 dan Perbincangan Allah dengannya pada Hari Kiamat — 524 
Tingginya Kedudukan Rasulullah 4g di Sisi Allah pada Hari Kiamat — 526 
Perbincangan Allah dengan Para Ulama dalam Memberikan Keputusan dan 
Pemuliaan Allah ss: kepada Ulama pada Hari Kiamat — 528 
Perbincangan Allah yang Pertama kepada Orang-Orang Beriman — 528 


xiii 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


Tidak Ada Bagian di Akhirat Bagi Orang yang Mengkhianati Amanah Allah dan Janji- 
Nya —529 
Perbincangan Allah terhadap Orang-Orang yang Bermaksiat — 533 


Neraka dan Surga Ditampakkan, Timbangan dan Perhitungan Allah Ditegakkan —534 
Neraka Ditampakkan di Padang Mahsyar, dan Disaksikan oleh Umat Manusia —536 
Keluarnya Sebentuk Leher dari Neraka yang Bisa Berbicara: Dilemparkan ke Dalam 
Jahanam Para Penguasa Zalim, Orang-Orang Musyrik, dan Orang-Orang yang 
Membunuh Tanpa Alasan yang Dibenarkan — 537 


Mizan (Timbangan) — 540 
Amal Ditimbang Setelah Qadha' (Keputusan) dan Hisab (Perhitungan) — 541 
Mizan Memiliki Dua Piringan Timbangan yang Dapat Diindera, dan Tidak Ada 
Sesuatu Pun yang Melebihi Berat Ucapan Bismillêhirrahmênirrahim — 541 
Apakah Orang Yang Beramal akan Ditimbang Bersama Amalnya? — 543 
Kalimat Syahadatain Dapat Mengalahkan Berat Timbangan Dosa-Dosa pada Hari 
Kiamat — 544 
Akhlak Mulia Merupakan Sesuatu yang Paling Berat dalam Timbangan Hamba pada 
Hari Kiamat — 545 
Pendapat Para Ulama dalam Menafsirkan Mizan pada Hari Kiamat — 557 
Mizan Tidak untuk Setiap Individu Manusia pada Hari Kiamat — 558 


Dihadapkannya Manusia kepada Allah, Lembaran Catatan Amal Diserahkan, dan Hisab 
Allah Terhadap Para Hamba — 562 
Barangsiapa Diperdebatkan Hisabnya, Maka Ia Celaka — 567 
Orang-Orang Kafir Berada di Sebelah Kiri dan Orang-Orang Beriman Berada di 
Sebelah Kanan — 568 
Binatang Ternak dan Hewan Liar Juga Dihisab — 572 
Perkara yang Pertama Diadili pada Hari Kiamat adalah Urusan Darah — 577 
Umat Muhammad #5 adalah Umat yang Pertama Kali Dihisab pada Hari Kiamat — 
578 
Hal Pertama yang akan Diadili di Antara Manusia pada Hari Kiamat, Serta Orang 
yang Hisabnya Diperdebatkan dan yang Dimaafkan — 579 
Barangsiapa Mengambil Sejengkal Tanah Milik Orang Lain Secara Zalim, Maka la 
Akan Dikalungi Tujuh Bumi pada Hari Kiamat — 582 
Siksaan Bagi Para Penggambar Makhluk Bernyawa pada Hari Kiamat — 582 


xiv 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Lima Hal yang Kedua Telapak Kaki Seorang Hamba Tidak Akan Bergeser dari padang 
Mahsyar hingga Ia Ditanya Mengenainya — 583 

Shalat adalah Amalan Seorang Hamba yang Pertama Kali akan Dihisab pada Hari 
Kiamat — 592 

Oishash terhadap Orang-Orang Zalim pada Hari Kiamat — 597 

Syirik kepada Allah Tidak Diampuni dan Kezaliman Para Hamba Pasti Akan Digishash 
pada Hari Kiamat — 598 

Terbunuh di Jalan Allah Dapat Menghapus Segala Sesuatu Kecuali Amanah — 599 
Pada Hari Kiamat, Seorang Hamba akan Ditanya tentang Nikmat Allah — 602 
Hadits yang Menjelaskan Bahwa Allah akan Mendamaikan Hamba-Nya yang 
Memiliki Hak pada Orang yang Menzaliminya — 603 

Rahmat Allah yang Tak Terhingga — 614 

Kasih Sayang Allah sa terhadap Hamba-Nya Melebihi Kasih Sayang Seorang Ibu 
kepada Anaknya — 621 

Umat Nabi Muhammad yang Masuk Surga Tanpa Hisab — 623 


Tempat Hisab dan Keputusan untuk Para Hamba: ke Surga atau ke Neraka — 638 
Penghuni Surga yang Paling Akhir Masuk Surga — 642 
Keterangan tentang Shirath dari Hadits-Hadits yang Belum Disebutkan — 651 
Neraka, Panasnya, Ngerinya, dan Siapa Saja yang Diselamatkan Darinya — 661 
Orang-Orang Mukmin Masuk Surga — 671 
Sifat-sifat Penghuni Surga dan Berbagai Kenikmatan yang Telah Allah Siapkan 
Untuk Mereka — 680 
Usia penduduk surga — 681 
Sifat Neraka dan Azab yang Pedih di dalamnya — 683 
Seorang Pemuda dari Anshar Meninggal Lantaran Takut Neraka — 699 
Salman Al-Farisi dan Rasa Takutnya terhadap Azab Neraka — 699 
Neraka Jahanam dan Kehitamannya yang Sangat Pekat — 700 
Panasnya Api Jahanam Tujuh Puluh Kali Lipat dari Api Di Dunia — 701 
Api Jahanam Dinyalakan Selama Tiga Ribu Tahun hingga Warnanya Hitam Pekat — 
704 
Panas Api Jahanam Tidak Pernah Hilang dan Nyalanya Tidak Pernah Padam — 704 
Abu Thalib adalah Penghuni Neraka yang Paling Ringan Azabnya — 707 
Pengaduan Neraka kepada Rabbnya Lantaran Sebagian Darinya Memakan Sebagian 


yang Lain — 709 
Panas yang Paling Dahsyat adalah dari Semburan Jahanam — 710 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Penghuni Neraka yang Paling Nikmat Hidupnya di Dunia, Jika Dicelupkan ke 
Dalam Neraka, Maka Ia akan Lupa terhadap Kenikmatan yang Pernah Ia Rasakan. 
Dan Penghuni Surga yang Paling Sengsara Hidupnya di Dunia, Jika Dimasukkan ke 
Dalam Surga, Maka Ia akan Lupa terhadap Kesengsaraan yang Pernah Ia Rasakan 
— 711 

Sekiranya Orang Kafir Memiliki Emas Sepenuh Bumi, dan Dengannya Ia Ingin 
Menebus Dirinya dari Azab Pada Hari Kiamat, Maka Tidak akan Diterima — 712 
Pada Hari Kiamat, Orang Mukmin Berangan-Angan Dikembalikan ke Dunia Agar Bisa 
Kembali Berperang di Jalan Allah Lalu Terbunuh, Karena Mengetahui Keutamaan 
Mati Syahid dan Para Syuhada — 713 

Sifat Neraka Jahanam, Luasnya, dan Besarnya Tubuh Penghuni Neraka — 715 
Kalimat Buruk yang Diucapkan Dapat Menjerumuskan Pengucapnya ke Dalam 
Neraka Jahanam Melebihi Jauhnya Jarak antara Timur dan Barat — 715 

Kedalaman Jahanam Sejauh Perjalanan Jatuhnya Batu yang Dilempar Selama Tujuh 
Puluh Tahun — 717 

Tubuh Penghuni Neraka Diperbesar di Dalam Jahanam — 719 

Buruk dan Besarnya Badan Orang Kafir di Dalam Neraka Jahanam pada Hari Kiamat 
= 720 

Lautan Dinyalakan dalam Jahanam dan la Termasuk Bagian dari Jahanam — 723 
Pintu-Pintu Jahanam serta Sifat Penjaganya dan Zabaniah-Nya — 724 
GambaranTentang Shirath dan Beragamnya Kecepatan Manusia dalam Melintasinya 
— 725 

Penjelasan tentang Gejolak Neraka yang Seperti Pagar yang Mengepung, Berikut 
Apa yang Ada di Dalamnya Berupa Cambuk, Belenggu, dan Rantai — 728 
Berbagai Macam Siksa untuk Penghuni Neraka — 730 

Makanan dan Minuman Penghuni Neraka — 735 


Hadits-Hadits yang Menyebutkan Nama-Nama Neraka dan Penjelasan Mengenai Mana 
yang Shahih dan Mana yang Tidak Shahih — 739 

Neraka Hawiyah — 739 

Penjara di dalam Jahanam dinamakan Balas — 741 

Jubbu Al-Huzni — 741 

Sungai Ghuthah — 742 

Lembah Lamlam — 743 

Lembah dan sumur di dalam Jahanam yang disebut dengan Habhab — 743 

Keterangan Mengenai Wail dan Sha'ûd — 744 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Keterangan Mengenai Ular-Ular dan Kelajengking Neraka — 746 

Khutbah Penggugah yang Dapat Menjadi Motivasi dan Ancaman Bagi Orang- 
Orang yang Mempunyai Hati atau Menggunakan Pendengarannya Sedang la 
Menyaksikan — 748 

Rahmat Allah Dekat dengan Orang yang Meminta Perlindungan dari Panas dan 
Dinginnya Neraka dengan Ikhlas — 750 


Tingkatan Neraka Jahanam — 752 
Ular di Neraka Jahanam — 753 
Tangisan Penghuni Neraka di Dalam Neraka — 754 
Hadits-Hadits tentang Sifat Neraka dan Penghuninya — 756 
Atsar Gharib dan Konteks Hadits yang Menakjubkan — 758 
Atsar Gharib Lainnya — 759 


Hadits-Hadits Tentang Syafaat Rasulullah Pada Hari Kiamat, Macam-Macam Syafaat 
Serta Jumlahnya — 763 
Penjelasan Mengenai Jalur-Jalur Hadits Beserta Lafal-Lafalnya — 773 
Syafaat Rasulullah pada Hari Kiamat untuk Orang yang Terbelenggu Jiwanya dan 
Tergantung Punggungnya — 785 
Syafaat Orang-Orang Mukmin untuk Keluarganya — 812 
Orang-Orang Mukmin akan Memberikan Syafaat kecuali untuk Para Pelaknat karena 
Mereka Tidak Berhak Mendapatkan Syafaat — 815 
Hadits-Hadits tentang Syafaat Orang-Orang Mukmin untuk Keluarganya — 817 
Hadits tentang Syafaat Amal kepada Pelakunya — 825 


Penghuni Al-A'raf — 830 
Orang Pertama yang Dikeluarkan dari Neraka dan Dimasukkan ke Surga — 831 


Gambaran Penduduk Surga: Kenikmatan, Jumlah dan Lebar Pintu-Pintunya, dan 
Kebun-Kebunnya yang Lu; 
Nama-Nama Pintu Surga — 853 
Kunci Surga adalah Syahadat dan Amal Saleh adalah Giginya — 854 
Beragamnya Tempat-Tempat di Surga: Ketinggian dan Keluasannya — 854 
Sedikit Amal di Jalan Allah Lebih Baik daripada Dunia Seisinya, dan Sesuatu Paling 
Sedikit di Surga Lebih Baik daripada Dunia Seisinya — 857 
Firdaus: Surga Tertinggi, Shalat dan Puasa Menjadi Sebab Ampunan dari Allah — 
859 


xvii 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


dari Surga Firdaus-lah Sungai-Sungai Surga Mengalir — 860 
Tingkatan Surga Berbeda-beda, dan Hanya Allah yang Mengetahuinya — 861 
tentang Penghuni Surga Terendah dan Tertinggi — 862 

Kamar, Luas, dan Megahnya Surga — 866 

Tempat Orang-Orang yang Saling Mencintai karena Allah di Dalam Surga — 867 
Derajat Tertinggi di Surga adalah Wasilah yang di Dalamnya Ada Kedudukan 
Rasulullah #5 — 868 

Wasilah adalah Derajat Tertinggi di Surga yang Hanya Diperoleh Rasulullah # — 
869 

Bahan Bangunan Istana di Surga — 871 

Keutamaan Shalat Malam, Memberi Makan dan Banyak Berpuasa — 875 
Kemah-Kemah di Surga — 879 

Tanah Surga — 880 

Sungai, Pepohonan, dan Buah-Buahan Surga — 882 

Gambaran Telaga Kautsar; Sungai Surga yang Paling Terkenal — 885 

Sungai Al-Baidakh di Surga — 889 

Sungai Barig di Pintu Surga — 890 

Pepohonan di Surga — 893 

Pohon di Surga — 896 

Pohon Thuba — 899 

Sidratul Muntaha — 900 

Buah-Buahan di Surga — 903 

Makanan dan Minuman Penduduk Surga — 910 

Sebagian Penduduk Surga Ingin Bercocok Tanam, lalu Allah Mengabulkan 
Permintaannya, Kalimat Indah dari Seorang Arab Badui yang Membuat Rasulullah 
Tertawa — 916 

Makanan Pertama yang Dimakan Penduduk Surga — 916 

Pakaian, Perhiasan, dan Keelokan Penghuni Surga — 921 

Kasur-Kasur Penghuni Surga — 927 

Perhiasan Bidadari Surga dan Wanita-Wanita Bani Adam, Kemuliaan Mereka atas 
Bidadari tersebut dan Berapa Banyak Perhiasan untuk Setiap Orang dari Mereka — 
929 

Pertanyaan Ummu Salamah dan Jawaban Rasulullah Seputar Wanita Penghuni 
Surga — 932 

Riwayat tentang Nyanyian Bidadari di Surga — 941 


xviii 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Penduduk Surga Menggauli Istri-lstri Mereka dan Tidak Ada Anak Kecuali Salah 
Seorang dari Mereka Menghendakinya — 942 

Apa yang Dikatakan Mengenai Pemberian Anak dan Kelahiran untuk Penduduk 
Surga — 945 

Penduduk Surga Tidak Mengalami Kematian — 947 

Penduduk Surga Tidak Tidur — 949 

Keridhaan yang Dihalalkan bagi Mereka, Dan Itu adalah Karunia yang Mereka 
Dapatkan — 950 

Allah Menghalalkan Keridhaan-Nya kepada Penduduk Surga untuk Selama-lamanya 
— 951 

Allah Melihat dan Memuliakan Penduduk Surga — 952 

Penduduk Surga Dapat Melihat Rabb Mereka pada Hari-Hari Perkumpulan Mereka 

di Tempat-Tempat Mereka Berkumpul — 955 

Hari Jum'at adalah Hari Penambahan — 959 

Pasar Surga — 965 

Gambaran Tanah Surga Dan Wewangian Aromanya yang Menyebar — 967 

Bau Surga dan Aroma Wewangiannya yang Menyebar Hingga Bisa Dicium dari 

Perjalanan Beberapa Tahun dan Jarak yang Jauh — 970 

Cahaya Surga, Kecemerlangannya, Keelokan Serambinya, Serta Keindahan 

Pemandangannya di Waktu Pagi dan Petang — 975 

Perintah dan Motivasi Agar Mencari Surga — 978 

Siapa yang Meminta Perlindungan kepada Allah dari Neraka Maka Allah akan 

Melindunginya, dan Siapa yang Meminta Surga kepada Allah Maka Allah akan 

Memasukkannya Jika Niatnya Jujur dan Amalnya Benar — 981 

Surga dan Neraka Memberikan Syafaan dan Permohonan Syafaatnya akan Diterima 

— 982 

Carilah Surga Dengan Kesungguhanmu Dan Jauhilah Neraka Dengan 

Kesungguhanmu — 983 

Surga Dipagari Dengan Hal-Hal yang Tidak Disenangi, Yaitu Amalan-Amalan 

Sulit dari Berbagai Amal Kebaikan Dan Meninggalkan Hal-Hal yang Diharamkan, 

Sedangkan Neraka Dipagari Dengan Syahwat — 984 

Nyanyian Bidadari di Surga — 986 

Jenis Lainnya Lebih Tinggi daripada Sebelumnya — 992 


Kuda Di Surga — 994 


xix 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malhim 


Kunjungan Penghuni Surga Sebagian Mereka kepada Sebagian yang Lain, 
Perkumpulan Mereka Serta Nostalgia Mereka Mengenai Ketaatan dan Kekhilafan 
yang Pernah Mereka Lakukan Di Dunia — 999 


Hukum-Hukum Yang Terkait Dengan Surga Dan Berbagai Hadits Lainnya — 1008 
Karunia Allah sa kepada Bapak-Bapak Dengan Berkah Amalan Anak-Anak — 1011 
Surga Dan Neraka Sudah Ada — 1012 
Sifat-Sifat Penghuni Surga Dan Penghuni Neraka — 1015 
Pasal — 1018 
Orang-Orang Fakir dari Orang-Orang Muslim Masuk Surga Sebelum Orang-Orang 
Kaya Dengan Selisih Lima Ratus Tahun — 1018 
Tiga Orang Pertama yang Masuk Surga Dan Tiga Orang Pertama yang Masuk Neraka 
— 1019 
Orang-Orang yang Memuji Allah Dalam Keadaan Lapang Maupun Sempit Merekalah 
yang Pertama Kali Diseru pada Hari Kiamat untuk Masuk Surga — 1023 
Umat Muhammad adalah Penduduk Surga yang Paling Banyak Jumlahnya Dan 
Paling Tinggi Kedudukannya — 1024 
Generasi Awal dari Para Shahabat Rasulullah adalah Sebaik-Baik Umat Ini — 1025 
Beberapa Atsar yang Menyebutkan tentang Masuknya Mayoritas Umat Ini Ke Dalam 
Surga Tanpa Hisab — 1025 
Engkau Telah Didahului Oleh Ukasyah — 1026 
Penjelasan Mengenai Keberadaan Surga Dan Neraka, Dan Keduanya adalah Makhuk, 
Berbeda Dengan Apa yang Diyakini Oleh Kelompok-Kelompok Batil — 1028 
Seorang Wanita Menikah Dengan Beberapa Suami, Ketika Di Surga Ia akan Menjadi 
Istri untuk Suami yang Paling Baik Akhlaknya Sewaktu Di Dunia — 1039 


PENGANTAR PENERBIT 
(DARUL HADITS) 


egala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan 

ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan 

jiwa dan buruknya amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk 
oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barangsiapa disesatkan 
oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. 

Kami bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan 
sebenarnya) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. 

Amma ba'du. 

Kitab ini berjudul An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim, karya Abu Al-Fida' 
Al-Hafizh Ibnu Katsir. Kitab ini membahas tentang berbagai peperangan, 
fitnah dan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kitab ini juga 
membahas tentang tanda-tanda menjelang terjadinya Kiamat, seperti fitnah 
Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, kaum Ya'juj dan Ma'juj. 

Kitab ini juga membahas secara panjang lebar tentang Kiamat berikut 
hal-hal terkait lainnya seperti kebangkitan, perhitungan amal, mizan, shirath, 
surga, neraka, dan lainnya. 

Seluruh permasalahan yang dibahas dalam kitab ini bertumpu pada 
nash kitab Allah sx, hadits, dan riwayat-riwayat yang dinukil lengkap 
dengan sanad masing-masing serta menyebut referensinya. Hadits-hadits 


21 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


yang dicantumkan seringkali disebutkan hukumnya di bagian akhir, apakah 
Shahih atau dhaif. 


Penuliskitabiniadalah Al-Hafizh AbuAl-Fida' Imaduddin Ismail bin Umar 
bin Katsir Al-Gurasy Ad-Dimasygi. Lahir di Majdal, sebuah perkampungan di 
kota Basrah. Beliau lahir pada tahun 700 H atau sesaat setelahnya. Ayah beliau 
adalah Al-Khathib Syihabuddin, seorang ulama, ahli fikih dan khotbah. 

Al-Hafizh Ibnu Katsir memperdalam ilmu sejak kecil. Ia menghafal 
Al-Qur'an dan mempelajari macam-macam giraah. Selanjutnya, beliau 
mempelajari fikih, akidah, dan hadits. Beliau berguru pada seorang hafizh 
besar, Abu Hajjaj Al-Mizzi, penulis kitab Tuhfatul Asyraf dan Tahdzibul 
Kamal. Di kemudian hari, beliau menikahi putrinya. 

Selain An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim, Al-Hafizh Ibnu Katsir memiliki 
banyak sekali karya-karya lain, di antara yang paling fenomenal adalah Tafsir 
Al-Qur'an Al-'Azhim, Al-Bidayah wan Nihdyah, dan lainnya. 

Allah Yang Maha Penolong dan Mahakuasa berkenan memberikan taufik 
untuk memerhatikan kitab ini, baik dari sisi takhrij hadits-hadits yang tertera 
di dalamnya, penulisan harakat dan kata-katanya, serta menghindarkan kitab 
ini dari kekeliruan dan penyimpangan yang memperburuk versi cetakannya. 
Kami memohon kepada Allah sx agar mengampuni segala kesalahan 
dan menempatkan pekerjaan ini dalam timbangan amal baik kami. Allah 
memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki menuju jalan nan lurus. 


22 


PENGANTAR PENERBIT 


menggilir setiap zaman dengan ragam kisah. Sejarah umat manusia 

pun telah terukir dari masa ke masa. Mahasuci Allah yang telah 
menetapkan takdir manusia dalam Lauh Mahfuzh. Shalawat serta salam 
tercurah kepada sang Junjungan, Rasulullah Muhammad 3%. Beliau-lah sang 
pemberi kabar gembira dan peringatan kepada umat akhir zaman. Semoga 
beliau senantiasa mendapatkan rahmat disisi Allah sa. 

Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan penggarapan Kitab An- 
Nihayah fil Fitan wal Malahim ini, sehingga kini bisa Anda ambil samudra 
ilmu di dalamnya. Kitab ini kemudian oleh penerbit diberi judul “Bencana 
dan Peperangan Akhir Zaman.” Buku ini merupakan bagian akhir dari kitab 
fenomenal karya Ibnu katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Penerbit memandang 
bagian terakhir dari kitab tersebut banyak sekali bersinggungan dengan 
kehidupan umat akhir zaman, sehingga ilmu tentang nubuat akhir zaman 
mutlak diperlukan oleh kita yang hidup di penghujung zaman ini. 

Buku ini membahas berbagai fitnah dan peperangan di akhir zaman 
seperti yang diberitakan Rasulullah 44 dimulai sejak zaman kekhalifahan, 
diantaranya berbagai peperangan yang terjadi. Kemudian dilanjutkan 
mengulas tanda-tanda Kiamat dan hal-hal besar yang terjadi menjelang 
Kiamat, seperti fitnah Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, kaum Ya'juj dan 
Ma'juj, serta banyak peristiwa lainnya. 


A Ilah dengan segenap kekuasaannya yang melingkupi seluruh makhluk 


2 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malthim 


Terakhir, penulisjuga membahas secara panjanglebar tentang kehidupan 
akhirat seperti kebangkitan, perhitungan amal, mizan, hingga tujuan akhir 
manusia, yakni surga atau neraka. Semua hal tersebut wajib diimani oleh 
umat Islam. Sebab, keterangan-keterangan itu disampaikan oleh Rasulullah 
35. Sosok nan jujur lagi terpercaya, tidak berbicara menurut keinginannya 
sendiri, bahkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diturunkan (Al- 
Qur'an). 

Seluruh permasalahan yang dibahas dalam kitab ini bertumpu pada 
nash kitab Allah sx, hadits, dan riwayat-riwayat yang dinukil lengkap 
dengan sanad masing-masing serta menyebut referensinya. Hadits-hadits 
yang dicantumkan seringkali disebutkan hukumnya di bagian akhir, apakah 
shahih atau dhaif. 


Dengan kuatnya konten tersebut, buku ini layak dijadikan referensi umat 
Islam dalam mengarungi kehidupan akhir zaman. Selamat membaca dan 
reguk samudera ilmunya. 


Jakarta, Mei 2015 
Belajar Islam dari Sumbernya 


24 


MUKADIMAH 


Dengan menyebut namaAllah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, 
Muhammad 4£, beserta keluarga dan para shahabatnya. 

Kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim ini membahas tentang berbagai 
fitnah dan peperangan di akhir zaman seperti yang diberitakan Rasulullah 
46. Selain itu, kitab ini juga mengulas tentang tanda-tanda Kiamat dan 
hal-hal besar yang terjadi menjelang Kiamat. Ini semua wajib diimani oleh 
umat Islam, karena disampaikan oleh sosok nan jujur lagi terpercaya, tidak 
berbicara menurut keinginannya sendiri, bahkan yang beliau ucapkan adalah 
wahyu yang diturunkan (Al-Qur'an). 


Rahmat Allah sz: terhadap Umat Muhammad #4 

Abu Dawud meriwayatkan, dari Utsman bin Abu Syaibah, dari Katsir bin 
Hisyam, dari Al-Mas'udi, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari Abu 
Musa Al-Asy'ari, Rasulullah 4& bersabda: 


fs 


BAL WASA g g NSA WI ja) iasa KAN ah 
das dn é 


Pp 
AR gal 


25 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


“Umatku ini adalah umat yang dirahmati. Mereka tidak disiksa di 
akhirat. Siksa mereka di dunia adalah fitnah, guncangan-guncangan, 
dan pembunuhan," (HR. Abu Dawud)' 


Sebelumnya telah kami sebutkan pemberitaan Nabi 44 tentang hal-hal 
gaib masa lalu. Kami uraikan hal itu di dalam bab awal mula penciptaan, 
kisah para nabi, dan sejarah manusia hingga zaman beliau. Dilanjutkan 
dengan sirah Nabi 4 dan peperangan-peperangan yang beliau lalui. Juga 
telah kami sebutkan bukti-bukti kenabian beliau dan pemberitaan hal-hal 
gaib yang akan terjadi sepeninggal beliau. Dan kenyataan yang terjadi tepat 
seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah 4g, sebagaimana yang kita saksikan 
di zaman kita ini. 


Di bagian akhir bab bukti-bukti kenabian, kami menyebutkan sebagian 
sirah Nabi &. Kami sebutkan hadits khusus terkait setiap zaman, serangkaian 
peristiwa, dan kematian tokoh-tokoh. Kami juga menuturkan peristiwa yang 
dialami para khalifah, menteri, amir, fugaha, orang-orang saleh, pujangga, 
saudagar, sastrawan, ahli ilmu kalam yang memiliki pandangan-pandangan 
cemerlang, dan orang-orang mulia lainnya di setiap tahunnya. Semua ini 
sudah kami sebutkan sebelumnya. Andai kami ulang lagi pembahasan 
ini, tentu akan sangat panjang lebar. Berikut ini cukup kami isyaratkan 
secara singkat saja, setelah itu kita kembali kepada pembahasan yang kita 
maksudkan. Kepada Allah jua tempat kita semua memohon pertolongan. 


Sejumlah Pemberitaan Rasulullah 34 yang Mengisyaratkan Abu Bakar Ash- 
Shiddig æ Memimpin Urusan Umat Sepeninggal Beliau 


Di antara pemberitaan tersebut adalah sabda Rasulullah #4 kepada 
seorang wanita yang beliau katakan kepadanya, “Kembalilah!” Lalu wanita 
itu berkata, “Katakan kepadaku jika aku tidak menemuimu." Ia seakan 


T AR Abu Dawud (V/4278); Ahmad dalam Musnadnya (VI/410, 418): Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 
IIV/444): di dalam sanadnya ada Al-Mas'udi. Ia adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud 
Al-Kufi. la orang yang jujur, hanya saja hafalannya kacau setahun atau dua tahun sebelum meninggal 
dunia. Semua perawi yang mendengar hadisnya di Baghdad, mereka mendengarnya setelah hafalannya 
kacau. Sementara para perawi yang mendengar haditsnya di Kufah dan Bashrah, hadits-hadits yang 
mereka dengar bagus Hanya saja hadits ini memiliki papan periwayatan lain dari Abu Budrah. 
Dengan demikian, hadits ini shahih. Baca: As-Silsilah Ash-Shahihah, Al-Albani (959). 


26 


MANAN NS SS pan nan taa na NAH NN D) 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


menyebut kematian dengan bahasa kiasan. Beliau kemudian bersabda, “Jika 
kau tidak menemuiku, datangilah Abu Bakar!" (HR. Bukhari)? 


Ternyata benar, yang memimpin urusan agama sepeninggal beliau 
adalah Abu Bakar. 


Begitu juga sabda beliau saat hendak menulis surat wasiat khilafah untuk 
Abu Bakar, tapi tidak jadi, karena beliau mengetahui para shahabat tidak akan 
meninggalkan Abu Bakar karena senioritas dan keutamaan yang dimiliki Abu 
Bakar. Beliau bersabda: 


nyaa Alat 


“Allah dan orang-orang mukmin enggan (menerima pemimpin) 
selain Abu Bakar.” (HR. Muslim)? 


Pemberitaan Nabi 48 ini juga terjadi. Hadits ini tertera dalam kitab 
Shahih. 
Demikian halnya sabda beliau 3%: 


FE Ha ans ba an 


“Ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar.” (HR 
Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)" 


Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan dan hadits ini dishahihkan Ibnu 
Yaman. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan 
Abu Darda.' Permasalahan ini sudah kami bahas secara panjang lebar dalam 
kitab Fadhd'ilush Shahihain. Maksudnya, pemberitaan Nabi 4& ini terjadi 
tepat seperti yang beliau sampaikan, Abu Bakar Ash-Shiddig memegang 


2 HR, Bukhari dalam kitab Shahih-nya, seperti disebutkan dalam Fathul Bary (XIIV7220), (KIWA 3601; Muslim 


(V/keutamaan-keutamaan para shahabat); Ahmad (IV/82, 83): dan lainnya. 


3 Hadits shahih, ditakhrij Muslim (IV/keutamaan-keutamaan para sahabat/11), dengan lafal: dari Aisyah 


wa berkata, “Rasulullah # bersabda kepadaku saat beliau sakit, Panggilkan Abu Bakar dan saudaranya 
kemari, aku mau menulis sebuah surat, karena aku khawatir ada yang berharap (menjadi khalifah) dan 
ada yang berkata, “Aku lebih berhak." Allah dan orang-orang mukmin enggan (menerima pemimpin) 
selain Abu Bakar.” 


4 HR. Ahmad (V/385); Tirmidzi (V/3662), ia berkata, “Hadits ini hasan.” Ibnu Majah (V97), dishahihkan 


Al-Albani. Lafal riwayat Ahmad dan Ibnu Majah lebih jelas menunjukkan khilafah Abu Bakar dan Umar. 
Disebutkan dalam riwayat marfu’ keduanya, “Aku tidak tahu seberapa lama lagi aku berada di antara 
kalian. Ikutilah dua orang sepeninggalku." 


27 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


tampuk kekhilafahan sepeninggal Rasulullah $£, lalu setelah itu Umar bin 
Khattab 2x. 


Isyarat Kenabian bahwa Kaum Muslimin akan Menaklukan Mesir 


Malik dan Laits meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Ka'ab bin Malik, dari 
ayahnya, Rasulullah $ bersabda: 


Wi 3 55 GG BL LA Ti 


“Apabila kalian menaklukan Mesir, perlakukanlah orang-orang 
Qibhti dengan baik. Sesungguhnya, mereka memiliki hak untuk. 
dilindungi dan ikatan kekerabatan.” 


SENI 


Mesir ditaklukkan Amr bin Ash pada tahun 20 Hijriyah pada masa khalifah 
Umar bin Khattab a 


Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Abu Dzar, dari Rasulullah #&: 


II EA es Bl as SN LO Gaia 2 
Sesungguhnya, kalian akan menaklukkan suatu negeri, yaitu suatu 
wilayah yang terkadang dinamakan Al-Girath, maka perlakukanlah 
penduduknya dengan baik, karena mereka memiliki hak untuk 
dilindungi dan ikatan kekerabatan." 


Isyarat Kenabian bahwa Kerajaan Persia dan Romawi akan Lenyap 
- Di dalam Ash-Shahihain disebutkan, Rasulullah $ bersabda: 


5 HR Hakim dalam Al-Mustadrak (1/553), kitab: kabar Ismail 29. Al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih 
sesuai syarat Bukhari dan Muslim, hanya saja tidak ditakhrij oleh keduanya." Adz-Dzahabi menyetujui 
pernyataan ini. Hadits ini dishahihkan Al-Albani dan ia nyatakan bersumber dari Al-Hakim, Ath-Thabrani 
dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Ath-Thahawi dalam Musykilul Atsar. Baca: As-Silsilah Ash-Shahihah, Al- 
Albani (1374). 

& HR Muslim (IV/keutamaan-keutamaan para sahabat/226), Ahmad (V/174). Hadits ini memperkuat hadits 
sebelumnya. Dzimmah maksudnya kesucian dan hak. Rahim maksudnya kekerabatan. Ini karena Hajar 
libu Ismail) berasal dari Mesir. 


28 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


PS MS Ula NG dan jai SG Jas Ola IS 
Ál Ja IR TN se 


2 aii sili 


“Apabila Kaisar (kerajaan Romawi) telah binasa, maka tidak ada lagi 
Kaisar setelahnya. Dan apabila Kisra (kerajaan Persia) telah binasa, 
maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Demi Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, sungguh kalian akan menginfakkan harta-harta 
Simpanan keduanya di jalan Allah.” 


Kenyataan yang terjadi tepat seperti yang beliau sampaikan. Pada masa Abu 
Bakar, Umar, dan Utsman, penguasa Romawi pada masa itu namanya Heraklius. 
Ia tersingkir dari negeri-negeri Syam dan semenanjung Arab. Kerajaannya 
terbatas pada negeri-negeri Romawi saja. Orang-orang Arab menyebut penguasa 
Romawi, Syam, dan semenanjung Arab dengan sebutan Kaisar. 

Hadits ini menyelipkan berita gembira bagi penduduk Syam bahwa 
kekuasaan Romawi tidak akan pernah kembali lagi ke sana untuk selamanya 
hingga hari pembalasan. 

Sementara Kisra, sebagian besar kerajaannya direbut pada masa khilafah 
Umar bin Khattab, dan seluruh kekuasaannya lenyap pada masa khilafah 
Utsman bin Affan. Salah satu sumber menyebutkan, hal itu terjadi pada 
tahun 32 Hijriyah. Segala puji dan karunia hanya milik Allah. 

Peristiwa ini sudah kami sebutkan sebelumnya secara panjang lebar. 
Rasulullah # mendoakan celaka kepada Kisra kala beliau mendapat 
informasi bahwa Kisra merobek surat Rasulullah 4g. Beliau mendoakan agar 
kekuasaannya terkoyak. Doa beliau pun terwujud. 


Isyarat Kenabian bahwa Umar æ akan Terbunuh 


Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain, dari hadits Al-A'masy dan Jami’ 
bin Rasyid, dari Syafiq bin Salamah, dari Hudzaifah,’ ia berkata, “Suatu ketika, 


7 Hadits shahih, ditakhrij Bukhari (VU3027), Muslim (IV/kitab fitnah-fitnah/75), Tirmidzi (IV/2216), dan 
Ahmad (1/233). 

8 Hadits Hudzaifah ditakhrij Al-Bukhari (1/525/Fathul Bir, Muslim (Vkitab: imarv231), Ibnu Majah 
(1/3955), Ahmad (V/401, 402, 405), dan lainnya, 


29 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


kami duduk bersama Umar lalu ia bertanya, ‘Siapa di antara kalian yang hafal 
hadits Rasulullah 46 terkait fitnah?” 

“Aku.' Jawabku. 

Umar berkata, Sampaikan, kau memang berani." 

Aku kemudian berkata, “Beliau menyebutkan fitnah seseorang pada 
keluarga, harta benda, jiwa, anak, dan tetangganya dihapus oleh shalat, 
sedekah, amar makruf, dan nahi munkar.' 

Umar berkata, “Bukan itu maksudku, yang aku maksudkan adalah fitnah 
yang bergelombang laksana gelombang samudera." 

Aku kemudian berkata, “Wahai Amirul Mukminin! Antara dirimu dan 
fitnah terdapat pintu yang terkunci rapat." 

Umar kemudian bertanya, “Bagaimana kamu ini! Apakah pintunya 
dibuka atau didobrak?" 

“Didobrak,' jawabku. 

“Kalau begitu, tidak akan bisa ditutup selamanya,” kata Umar. 

‘Ya,’ kataku. 

Kemudian kami bertanya kepada Hudzaifah, “Sepertinya Umar 
mengetahui siapa yang dimaksud dengan pintu itu.’ 

Hudzaifah berkata, ‘Ya, aku pernah menyampaikan suatu hadits yang 
tidak keliru kepadanya." 


Syafig bin Salamah (perawi hadits) berkata, 'Kami segan menanyakan 
kepada Hudzaifah siapa yang dimaksud dengan pintu itu. Kami kemudian 
bertanya kepada Masrug, lantas ia bertanya kepada Hudzaifah, ia berkata, 
“Pintu yang dimaksud adalah Umar’.” 


Seperti itulah yang terjadi. Setelah Umar terbunuh pada tahun 23 Hijriyah, 
berbagai fitnah terjadi di tengah-tengah manusia. Pembunuhan Umar 
merupakan pemicu tersebarnya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. 


30 www 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Isyarat Kenabian Terkait Ujian yang akan Menimpa Utsman bin Affan as 


Nabi a mengabarkan tentang Utsman a bahwa ia termasuk penghuni 
surga karena musibah yang menimpanya. Kabar beliau ini terjadi. Utsman 
terkepungdirumahnya, seperti yangsudah dijelaskan di bagiannya tersendiri. 

Utsman terbunuh dalam kondisi mengharap pahala dan syahid. 
Pembunuhan Utsman sudah kami sebutkan sebelumnya, lengkap dengan 
hadits-hadits berisi peringatan dan pemberitahuan terkait pembunuhan 
tersebut sebelum terjadi. 

Pemberitaan Nabi 45 ini terjadi tepat seperti yang beliau sampaikan. 
Sebelumnya juga sudah kami sebutkan hadits-hadits terkait perang Jamal 
dan Shiffin, juga fitnah dan pemberitaan yang terjadi pada kedua peperangan 
ini. Wallahul musta'an. 


Isyarat Kenabian bahwa Ammar bin Yasir æ% akan Terbunuh 

Demikian halnya pemberitaan tentang terbunuhnya Ammar. Adapun 
terkait Khawarij yang diperangi dan dimurkai Ali bin Abi Thalib as, dan 
pengutusan Dzuts Tsadyah dari kalangan Khawarij, hadits-hadits terkait 
masalah ini sangat banyak. Semuanya sudah kami sebutkan sebelumnya. 
Segala puji dan karunia hanya milik Allah. Juga sudah kami sebutkan tentang 
pembunuhan yang dimaksud dalam hadits di atas lengkap dengan jalur-jalur 
riwayat dan lafal-lafalnya. 


Rasulullah 34 Membatasi Masa Kekhilafahan Sepeninggal Beliau Selama 30 
Tahun dan Isyarat Beliau bahwa Kekhilafahan akan Berubah Menjadi Kerajaan 
Lalim 

Sebelumnya telah disebutkan hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu 
Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan ia nyatakan hasan, dari jalur Sa'id bin 
Juhman, dari Safinah, Rasulullah #4 bersabda: 


31 


'An-Nihdyah fil Fitan wai Malahim 


“Kekhilafahan sepeninggalku terjadi selama 30 tahun, kemudian 
setelah itu berubah menjadi kerajaan." 


Masa 30 tahun ini mencakup masa kekhilafahan Abu Bakar Ash- 
Shiddig, Umar Al-Farug, Utsman Asy-Syahid, Ali bin Abi Thalib Asy-Syahid, 
dan dilengkapi masa kepemimpinan Hasan bin Ali selama enam bulan 
sepeninggal ayahnya. 

Setelah masa kekhilafahan genap berlangsung selama 30 tahun, Hasan 
mengundurkan diri dan menyerahkan urusan kekuasaan kepada Muawiyah 
bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriyah. Baiat sepakat dilangsungkan untuk 
Muawiyah bin AbuSufyan.Tahunini disebut amuljamaah (tahun persatuan). 
Masalah ini sudah kami jelaskan secara panjang lebar sebelumnya. 


Isyarat Kenabian bahwa Melalui Hasan 284, Allah akan Mendamaikan Dua 
Kubu Besar dari Kaum Muslimin 

Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar #4, ia mendengar Rasulullah & 
bersabda kala Hasan bin Ali berada di samping beliau di atas mimbar: 


pa GS AN alaa 
“Sesungguhnya, anakku ini seorang pemimpin. Dan Allah akan 


mendamaikan dua kubu besar dari kaum muslimin melalui 
tangannya.” 


Seperti itulah yang terjadi. 


Isyarat Kenabian bahwa Ummu Haram bin Mulhan & akan Mati dalam 
Peperangan di Laut 


Disebutkan dalam Ash-Shahihain dari Ummu Harambinti Milhan, bahwa 
Rasulullah # suatu ketika menyebutkan tentang pertempuran laut yang 
akan terjadi dalam dua kelompok, dan Ummu Haram berperang bersama 
3 HR Ahmad (V/220, 221), Abu Dawud (IV/4645, 4647), Tirmidzi (IV/2226), ia berkata, “Hadits ini hasan,” 

An-Nasa'i dalam kitab; keutamaan-keutamaan dalam As-Sunan Al-Kubra. Dishahihkan Al-Albani dalam 

'As-Silsilah Ash-Shahihah (460), dan dinyatakan bersumber dari para imam hadits tersebut. 


10 HR Bukhari (VII/3746), (VI/3629), Abu Dawud (IV/4662), Tirmidzi (V/3773), An-Nasa'i (IIV107), Ahmad 
VS). 


32 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kelompok pertama. Peperangan ini terjadi pada tahun 27 Hijriyah bersama 
Muawiyah kala meminta izin kepada Utsman untuk memerangi Cyprus. 
Utsman mengizinkan, lalu Muawiyah bersama kaum muslimin naik perahu 
hingga memasuki wilayah Cyprus dan menaklukannya melalui peperangan. 
Ummu Haram meninggal dalam peperangan di laut ini. Saat itu ia bersama 
istri Muawiyah, Fakhitah binti Qurzhah. 

Kelompok pasukan kedua yang berperang di laut terjadi pada tahun 
52 Hijriyah pada masa kekuasaan Muawiyah. Muawiyah memerintahkan 
anaknya, Yazid, memimpin pasukan untuk menyerang Konstantinopel. 
Sejumlah tokoh shahabat ikut serta bersamanya, di antaranya Abu Ayyub Al- 
Anshari dan Khalid bin Yazid. 

Abu Ayyub meninggal dunia di sana. Ia berwasiat dan memerintahkan 
Yazid bin Muawiyah agar mengubur jenazahnya di bawah pijakan kuku- 
kuku kuda dan membawa jenazahnya masuk hingga sejauh mungkin kearah 
sungai musuh. Yazid melaksanakan wasiat Abu Ayyub ini. 

Hanya Bukhari yang meriwayatkan hadits ini dari jalur Tsaur bin Yazid 
bin Khalid bin Mi'dan, dari Umar bin Aswad Al-Ansi, dari Ummu Haram, ia 
mendengar Rasulullah 4 bersabda: 


nett a s- tef 

Kei BAN Gi AN a one di 

“Pasukan pertama dari umatku yang berperang di lautan, maka 
surga wajib mereka." 


Ummu Haram bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku ada di antara 
mereka?” Beliau # menjawab, “Ya, kau ada di antara mereka.” 


Kemudian Rasulullah # bersabda: 


Lara a e2 taf 
a Oi l a or dil 


“Pasukan pertama dari umatku yang memerangi kota Kaisar 
(kerajaan Romawi), mereka semua diampuni. à 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Ummu Haram bertanya, “Aku termasuk di antara mereka, wahai 
Rasulullah?” Beliau 4 menjawab, “Tidak.” 


Isyarat Kenabian bahwa Pasukan Islam akan Mencapai India dan Sindh 


Imam Ahmad berkata, Yahya bin Ishaq bercerita kepada kami, Barra’ 
memberitakan kepada kami, dari Hasan, dari Abu Hurairah, kekasihku yang 
jujur, Rasulullah 4, bercerita kepadaku: 


PX s 
PN en N 4 5 


“Akan ada di tengah-tengah umat ini pasukan yang dikirim ke Sindh 
dan India." 


Abu Hurairah berkata, “Jika aku menjumpai pasukan itu dan mati syahid, 
itulah yang aku harapkan. Namun, jika aku kembali, maka aku adalah Abu 
Hurairah, orang yang dibebaskan. Aku telah dibebaskan dari neraka.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Hasyim, dari Sayyar, 
dari Jabr bin Abu Ubaidah, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 
#5 menjanjikan kami memerangi India. Jika aku mati syahid, berarti aku 
syuhada' terbaik. Dan jika aku kembali pulang, aku adalah Abu Hurairah, 
orang yang dibebaskan (dari neraka)." 


Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits Hisyam dan Zaid bin Abu 
Unaisah dari Sayyar, dari Jabir. Dikatakan bahwa hadits ini dari Abu Hurairah. 
Mereka kemudian menyebutkan hadits yang dimaksud. 


Kaum muslimin memerangi India pada tahun 44 Hijriyah di masa 
kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan ass. Sejumlah peristiwa terjadi disana. 
Semuanya sudah kami sampaikan secara panjang lebar. 


India juga pernah diserang oleh Seorang raja besar, Sa'id Mahmud bin 
Syankankir, penguasa negeri Ghaznah dan sekitarnya" pada tahun 400 


11 HR. Al-Bukhari (VV2924, Fathul Bir. 

12. Nama sebuah negeri di perbatasan India, Sekarang Sindh termasuk provinsi di negara Pakistan—penerj. 

13. MK Ahmad QV369), dari Abu Hurairah, An-Nasa'i (V/42), kitab; pemberitaan penyerangan India diri 
auban. Hadits ini dishahihkan Al-Albani. 

ota dan wilayah besar di ujung Khurasan. Negeri ini merupakan perbatasan antara Khurasan dan 


34 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hijriyah. Di sana, Sa'id Mahmud melakukan aksi-aksi dan sejumlah hal yang 
terkenal dan patut mendapat pujian. Ia menghancurkan berhala terbesar 
bernama Sumanat, mengambil gelang dan pedang-pedang yang ada pada 
patung tersebut. Setelah itu, ia pulang dengan selamat dan meraih rampasan 
perang. 

Para pemimpin Bani Umaiyah juga memerangi bangsa Turki di ujung 
jauh negeri Sindh dan Cina. Pasukan Islam mengalahkan raja mereka, Kall 
yang agung, mengalahkan pasukannya, menguasai harta benda dan seluruh 
penghasilannya. Hadits-hadits yang menyebut sifat dan ciri-ciri mereka 
sudah disebutkan sebelumnya. Berikut ini akan kami sebutkan sebagian di 
antaranya secara singkat. 


Isyarat Kenabian bahwa Kaum Muslimin akan Memerangi bangsa Turki 
Imam Bukhari meriwayatkan, Abu Yaman bercerita kepada kami, Abu 
Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abu Zanad mengabarkan kepada kami, 
dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi 4&, beliau bersabda: 
1 Pei an ala tr 
ia gs iious ig ge ingis Y 
PE AA Sai AO Sa a pa San 
65345 BN SET 4843 58 SPN BN GE ENI 
g- Krn erat 
BPN IAI Kat SAI 
TN a asmi 
Sara 
nan 
db aa JA 
“Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu kaum 
yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan hingga kalian 
memerangi orang-orang Turki: mata mereka sipit, wajah mereka 
merah, hidung mereka pesek, dan wajah-wajah mereka bagaikan 
perisai yang ditambal. Dan kalian dapatkan manusia paling baik 
adalah yang paling tidak selera terhadap urusan ini (kekuasaan) 
hingga dia terlibat (demi menegakkan keadilan) dalam urusan 
kepemerintahan ini, dan manusia mempunyai potensi bagaikan 


35 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


barang tambang, orang yang terbaik pada masa jahiliyah akan 
menjadi yang terbaik pula di masa Islam jika mereka memahami 
Islam. Sungguh, akan datang kepada salah seorang dari kalian suatu 
zaman yang ketika itu ia berkeyakinan aku lebih dicintainya daripada 
dia memiliki seperti keluarga dan hartanya." 


Hanya Bukhari yang meriwayatkan hadits ini. Setelah itu ia menuturkan, 
Yahya bercerita kepada kami, Abdurrazzag bercerita kepada kami, dari 
Ma'mar, dari Himam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, Nabi if bersabda, 
“Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi Khuz dan Kirman, 
suku dari luar Arab, wajah mereka kemerahan-merahan, berhidung pesek, 
wajah mereka seperti perisai yang ditambal, dan sandal mereka dari bulu.” 


Juga diriwayatkan jamaah selain An-Nasai dari hadits Sufyan bin 
Uyainah. Muslim meriwayatkan hadits ini dari hadits Ismail bin Abu Khalid. 
Keduanya dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Muslim kemudian 
menyebutkan hadits serupa. Sufyan bin Uyainah berkata, “Mereka adalah 
orang-orang Bariz.” Demikian yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. 
Barangkali maksud Bariz di sini adalah medan peperangan nilik mereka. 


Ahmad menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Jarir bin Hazim 
bercerita kepada kami, aku mendengar Hasan, Amr bin Tsa'lab bercerita 
kepada kami, aku mendengar Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya di 
antara tanda kiamat adalah kalian memerangi suatu kaum, wajah mereka 
lebar, seakan wajah-wajah mereka perisai bertumpuk.” 


Juga diriwayatkan Bukhari dari hadits Jarir bin Hazim. Intinya, orang- 
orang Turki diperangi para shahabat. Para shahabat mengalahkan, meraih 
rampasan perang, menawan kaum wanita dan anak-anak mereka, Tekstual 
hadits menunjukkan peristiwa ini menjadi salah satu tanda Kiamat, meski 
tanda-tanda Kiamat hanya terjadi tidaklama menjelang Kiamat terjadi. Tidak 
menutup kemungkinan peperangan ini akan terjadi lagi dalam skala besar 
antara kaum muslimin dan orang-orang Turki, hingga pada akhirnya muncul 
Ya'juj dan Ma'juj, seperti yang akan dibahas selanjutnya. 


15 HR Bukhari (VV2928), Muslim (Vil/itab: fitnah-ftnah/62-66), Abu Dawud (IV/4303, 4304), Tirmidzi 
(12215), Ibnu Majah (1/4096), Ahmad (IVS30). Riwayat selain Bukhari disebut secara singkat. 

16 HR Bukhari (VW3590), dan Ahmad (11319). 

17 HR Bukhari (VV2928), Ibnu Majah (1/4098), Ahmad (V/70). 


36 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Meski tanda-tanda Kiamat terlalu umum jika terjadi tepat menjelang 
Kiamat, tapi tanda-tanda tersebut secara garis besar sudah terjadi meski jauh 
sebelum Kiamat, seperti kejadian-kejadian setelah zaman Nabi ii. Inilah yang 
dapat disimpulkan setelah merenungkan sejumlah hadits terkait masalah 
ini, seperti yang akan Anda ketahui sesaat lagi, insya Allah. Sebelumnya juga 
sudah kami sebutkan pembunuhan Hasan bin Ali di Karbala pada masa Yazid 
bin Muawiyah. Juga hadits-hadits terkait para khalifah Bani Umaiyah dan 
penguasa-penguasa Bani Abdul Muttalib. 


Isyarat Kenabian bahwa akan Ada Anak Kecil Memimpin Urusan Kaum Muslimin, 
Serta Kerusakan yang akan Terjadi Saat Itu 

Ahmad menuturkan, Rauh bercerita kepada kami, Abu Umaiyah Amr bin 
Yahya bercerita kepada kami, dari Yahya, dari Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Ash, 
ia berkata, kakekku, Sa'id bin Amr bin Sa'id mengabarkan kepadaku, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah # bersabda: 


0. Hae ad 
IP pak en EA KS 


'Kebinasaan umatku berada di tangan anak-anak kecil dari suku 
Quraisy'.”* 


Marwan berkata, saat itu tak seorang pun di antara kami yang ada dalam 
pertemuan tersebut memimpin, “Semoga Allah melaknat mereka, anak-anak 
kecil itu.” 


Sa'id bin Amr berkata, “Demi Allah, andai aku mau menyebut Bani Fulan 
dan Bani Fulan, tentu sudah aku sebutkan.” Ia melanjutkan, “Suatu ketika, 
aku pergi bersama ayahku menuju Bani Marwan setelah mereka berkuasa. 
Rupanya mereka membaiat anak-anak kecil. Di antara mereka ada yang 
dibaiat sementara ia masih mengenakan ikat pinggang (masih terlalu kecil). 
Aku pun berkata, “Sepertinya kawan-kawan kalian ini akan menjadi orang- 
orang yang pernah disampaikan Abu Hurairah kepada kami, bahwa raja-raja 


ini mirip satu sama lain’. 


18 HR Bukhari (XI/7058), Ahmad (1V324). 


37 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


Bukhari juga meriwayatkan dengan matan serupa dari Abu Hurairah. 
Hadits-hadits terkait hal ini banyak sekali. Semuanya sudah kami sampaikan 
dalam bab Dald'ilun Nubuwwah. Sebelumnya juga sudah kami sampaikan 
hadits yang menyebut sosok pendusta dan pembunuh dari Bani Tsagif. Si 
pendusta yang dimaksud adalah Mukhtar bin Abu Ubaid yang muncul 
di Kufah pada masa Abdullah bin Zubair. Sedangkan si pembunuh yang 
dimaksud adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsagafi yang membunuh Abdullah bin 
Zubair. 

Juga telah disebutkan sebelumnya riwayat-riwayat tentang kelompok- 
kelompok berkulit hitam yang dibawa Bani Abbas kala merebut kerajaan dari 
tangan Bani Umaiyah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 302 H, yakni ketika 
khilafah beralih dari tangan Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam 
bin Abu Ash" ke tangan As-Saffah (si penumpah darah) yang disebut secara 
tegas dalam hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Ia adalah 
Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin 
Abdul Muttallib, khalifah pertama Bani Abbas, seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya. 

Abu Dawud Ath-Thayalisi menuturkan, Jarir bin Hazim bercerita kepada 
kami, dari Laits, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Abu Tsa'labah Al- 
Khuntsa, dari Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal, dari Nabi 3, 
beliau bersabda: 

Tan Abon batra Ya tokoon batos gort Let eo Kan a 6 

DE ONS ng SN OSS TES 33 AN IS Nag Ó Ó 

éii aÑ g buss lopit bi SK asa 

Ka Sia E oai Ah sa 

E, 
J5 

“Sungguh, Allah memulai urusan (agama) ini dengan nubuwah 

dan rahmat. (Setelah itu) akan ada khilafah dan rahmat. (Setelah 

itu) akan ada kemuliaan dan kesucian. (Setelah itu) akan ada 
kerajaan semena-mena dan (akan ada) kerusakan di tengah-tengah 


19 Ia dikenal sebagai Marwan Al-Hammar dan Marwan Al-Ja'di (karena ia berguru kepada Ja'ad bin Dirham, 
orang Mu'tazilah) Marwan adalah khalifah Bani Umaiyah terakhir. 


38 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


umat. Mereka menghalalkan kemaluan, khamer, dan sutra. Mereka 


terbantu oleh hal itu dan mereka terus diberi rezeki hingga mereka 
bertemu Allah sz.» 


Al-Baihagi meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Harits bin Muhammad 
bin Hathib Al-Jumahi dari Sahal bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah £ bersabda, “Setelah para nabi, akan ada para khalifah 
yang menerapkan kitab Allah dan berlaku adil terhadap hamba-hamba 
Allah. Setelah para khalifah, akan ada raja-raja yang menebarkan kerusuhan, 
mereka membunuh orang-orang dan memungut harta benda, sehingga 
ada yang mengingkari dengan tangannya, ada yang mengingkari dengan 
lisannya, dan ada yang mengingkari dengan hatinya. Setelah (mengingkari 
dengan hati), tidak lagi ada keimanan sedikit pun." 

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari hadits Syu'bah, dari Farrat Al- 
Fazzaz, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi 4. beliau bersabda, 
“Bani Israil dipimpin para nabi. Setiap kali ada nabi meninggal dunia, 
ia digantikan nabi (lainnya), dan tidak ada nabi setelah ku. Kelak akan 
ada banyak sekali khalifah.” Para shahabat bertanya, “Apa yang engkau 
perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Penuhilah 
baiat (khalifah) pertama dan seterusnya, dan berikan hak mereka, karena 
Allah kelak akan menanyai mereka terkait kepemimpinan mereka (terhadap 
rakyat).” 

Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari hadits Abu Rafi’, dari Abdullah 
bin Mas'ud, Rasulullah 4 bersabda, “Setiap nabi pasti memiliki para 
pembela: mereka berpedoman pada petunjuknya dan mengikuti sunahnya. 
Setelah mereka, akan ada pengganti-pengganti yang mengucapkan sesuatu 
yang tidak mereka lakukan, dan mengerjakan sesuatu yang diingkari.”? 


20 TR Abu Dawud Ath Thayalisi dalam Musnad-nya (V228), sanadnya dhaif karena ke-dhaif-an Laits bin 
Abu Sulaim. Abdurrahman bin Sabith tidak bertemu Abu Tsa'labah Al-khuntsa, juga tidak bertemu 
Mu'adz ataupun Ubaidah bin Jarrah. Dengan demikian, hadits ini mursal. 

21. HR Bukhari (V/3455), Muslim (kitab; kekuasaan/44). 

22 HR Muslim (kitab; iman/30), ada tambahan dalam riwayat ini. 


39 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Isyarat Kenabian bahwa 12 Khalifah dari Quraisy akan Memimpin Umat Islam 


Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain, dari riwayat Abdul Malik bin 
Umair, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi 45, beliau bersabda: 


B3 suku Tale isu 


“Akan ada 12 khalifah: mereka semua dari Quraisy.” 


Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari jalur lain, dari Jabir bin Samurah, 
Rasulullah #4 bersabda: 


Kn Tana yaa BIG g SE GAN IA dig SI 


“Agama ini akan tetap tegak hingga 12 khalifah memimpin kalian, 
semuanya dari Quraisy." 


Riwayat lain menyebutkan: 
- 221 P, a A 
kêla ca aa pr an as dis Y 
Jaa iec 


“Umat ini akan tetap lurus urusannya (agama dan kekuasaan), dan 

mereka menang atas musuh mereka, hingga 12 khalifah di antara 

mereka berlalu, semuanya dari Quraisy.” 

Para shahabat bertanya, “Setelah itu akan ada apa?” Rasulullah #4 
bersabda, “Setelah itu akan ada fitnah dan pembunuhan.” 

Para khalifah yang diberitakan Nabi # pada dua hadits ini bukanlah 
12 imam seperti yang diklaim Syiah Rafidhah secara dusta dan bohong. 
Mereka Mengklaim kedua belas imam mereka adalah makshum. Padahal, tak 
seorang pun di antara duabelas imam yang diklaim Rafidhah ini memimpin 
urusan umat di tingkat kepemimpinan tertinggi, khalifah. Bahkan tidak juga 


23 HR Bukhari (XII/7222, 7223), Muslim (ilkitab: kekuasaan/1005), Abu Dawud (IV/4279, 4280), Ahmad 
(V86-90). 


40 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


di tingkat wilayah-wila, ya 
yah Islam. Hanya Ali ji in Ali 
ki =e ya Ali dan anaknya saja (Hasan bin Ali) 


12 Khalifah Qurai: 


Rasulullah sy yang Dimaksud Bukanlah Para Khalifah Sepeninggal 


4 secara Berturut-turut 

Duabelas khalifah Quraisy yang dimaksud bukanlah para khalifah yang 

memana secara berturut-turut hingga masa Daulah Bani Umaiyah, karena 

adits Safinah yang menyebutkan, “Khilafah sepeninggalku (berlangsung 
selama) 30 tahun,” menepis kerajaan Bani Umaiyah, meski Al-Baihagi 
menguatkan hal tersebut. 

Permasalahan ini sudah kami bahas dalam bab Dald'ilun Nubuwwah 
secara tuntas, sehingga tidak perlu dibahas kembali. Segala puji dan karunia 
hanya milik Allah. 

Di antara 12 khalifah ini, tercatat di antaranya sejumlah pemimpin 
berikut: 

Abu Bakar Ash-Shiddig. 
Umar bin Khattab. 


Utsman bin Affan. 

Ali bin Abi Thalib. 

Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 

Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama. 
Segala puji dan karunia hanya milik Allah. Sebagian di antaranya berasal 
dari Bani Abbas, dan sebagian lainnya akan muncul pada masa depan, 
termasuk Imam Al-Mahdi yang diberitakan dalam sejumlah hadits, seperti 
yang akan disampaikan selanjutnya. Pernyataan kami ini juga dikemukakan 
oleh sejumlah ulama lain, seperti yang sudah kami tegaskan sebelumnya. 


CR E a a 


Za HR Abu Dawud (V/4646, 4647), Tirmidzi (IV/2226). Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 


mt 


'An-Nihtyah fil Fitan wal Malahim 


Riwayat-Riwayat yang Menyebutkan bahwa Tanda-Tanda Kiamat Kecil Terjadi 
Setelah Abad Kedua Tidaklah Shahih, Juga Riwayat yang Menyebutkan bahwa 
Kaum Muslimin Terbaik setelah Abad Kedua adalah Orang yang Tidak Punya 
Keluarga dan Tidak Punya Anak 

Ibnu Majah menuturkan, Hasan bin Ali Al-Khallal bercerita kepada 
kami, Aun bin Umarah bercerita kepada kami, Abdullah bin Mutsanna 
bin Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik bercerita kepadaku, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Anas, dari Abu Qatadah, Rasulullah #5 bersabda: 


ji 355 SS 


“Tanda-tanda (Kiamat kecil) terjadi setelah 200 tahun.” 


Ibnu Majah selanjutnya menyebut hadits ini melalui dua jalur lain, dari 
Anas, dari Nabi 4, dengan matan serupa. Hanya saja hadits ini tidak shahih. 
Andai pun shahih, hadits ini diartikan sebagai fitnah yang terjadi akibat 
pandangan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, dan ujian yang menimpa 
Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam hadits yang mengikutinya, seperti 
yang sudah kami paparkan secara panjang lebar sebelumnya. 

Rawwad bin Jarrah—riwayatnya munkar—meriwayatkan dari Sufyan 
Ats-Tsauri, dari Rab'i, dari Hudzaifah secara marfu': 

SN Has KHAN a ea 

“Sebaik-baik kalian setelah 200 tahun adalah orang yang ringan 

beban punggungnya." Para shahabat bertanya, “Siapa itu orang 

yang ringan beban punggungnya, wahai Rasulullah?” Rasulullah KK 
bersabda: 


“Orang yang tidak punya keluarga, dan tidak punya anak.” 
Hadits ini munkar. 
25 HR. Ibnu Majah (11/4057). Hadits ini maudhu, Disebutkan Al-Albani dalam Dha'if Ibni Majah. 


26 HR Ibnu Asakir, seperti disebutkan dalam Kanzul “Ummal (X31302), Abu Ya'la, seperti disebutkan 
dalam Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir, hadits nomor 2918. Al-Albani berkata, “Hadits ini maudhu'.” 


42 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Generasi Terbaik adalah Generasi Rasulullah 3, Kemudian Orang-Orang 
Setelah Mereka, Kemudian Orang-Orang Setelah Mereka, Lalu Setelah Itu 
Berbagai Kerusakan Merajalela 


Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain, dari hadits Syu'bah, dari Abu 
Hamzah, dari Zahdam bin Madhrab, dari Umran bin Hushain, Rasulullah 3% 
bersabda: 


A. AKA, BE a Aa A TITE TE akah T 
KG Bas I ak a a Na AS 


PARAS DAR Sa 
“Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian orang-orang 
setelah mereka, kemudia orang-orang setelah mereka.” Umran 
berkata, “Aku tidak tahu apakah beliau menyebut dua atau 
tiga generasi setelah generasi beliau.” Rasulullah melanjutkan, 
“Selanjutnya, setelah kalian akan ada suatu kaum yang memberikan 
kesaksian padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian, 
mereka berkhianat dan tidak dipercaya, mereka bernazar namun 
tidak mereka tepati, dan muncul kegemukan pada diri mereka.” Ini 
lafal Bukhari. 


PEE 


a rQ a stens a geass Ga at a 
(is I5 003 Oya OP) 


Tahun 500 Hijriyah 

Abu Dawud menuturkan, Amru bin Utsman bercerita kepada kami, Abu 
Mughirah bercerita kepada kami, Shafwan bercerita kepadaku, dari Syuraih 
bin Ubaid, dari Sa'ad bin Abi Waggash, dari Nabi 4, beliau bersabda: 


PET A E T E s$, nyah sk t 

p Aa g NG Ki SA YUL UI 
“Sungguh, saya sangat berharap agar umatku tidak lemah di sisi 
Rabbku ketika Dia menangguhkan mereka setengah hari.” 


37 AR Bukhari V/2651), Muslim (V/kitab: keutamaan-keutamaan para sahaba/214), Tirmidzi (IV/2221), 
Ahmad (IV/426). 


13 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


Sa'ad ditanya, “Seberapa lama separuh hari itu?” Ia menjawab, “Lima 
ratus tahun.” Hanya Abu Dawud yang meriwayatkan lafal hadits ini. 

Ahmadbin Hanbal meriwayatkan perkataan yangsama dari Abu Tsa'labah 
Al-Khuntsa. Jika memang hadits ini shahih dari Nabi 4& secara marfu’, berarti 
tidak ada lagi tambahan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam 
hadits tersebut. Wallahu a'lam. 


Tidak Shahih Hadits dari Rasulullah 4 yang Menyebutkan bahwa Beliau Tidak 
Berada di Bumi Selama 1000 Tahun Sebelum Kiamat, dan Rasulullah 45 Tidak 
Menentukan Batas Waktu Tertentu Terjadinya Kiamat 

Terkait kabar yang disebutkan banyak kalangan awam bahwa Nabi 
35 tidak berada di bawah bumi, kabar seperti ini tidak berdasar, dan tidak 
disebutkan dalam kitab-kitab hadits yang menjadi acuan. Kami juga tidak 
mendengar hal seperti itu dalam kitab-kitab tebal ataupun kitab-kitab 
ringkasan. Juga tidak disebutkan dalam hadits dari Nabi # bahwa beliau 
menentukan waktu terjadinya Kiamat. Beliau hanya menyebut sebagian 
dari tanda-tanda Kiamat, seperti yang akan kami sebutkan berikutnya, insya 
Allah. 


Kabar yang Menyebutkan Munculnya Api di Kawasan Hijaz yang Menyinari 
Leher-Leher Unta di Bushra, Wilayah Syam 


Bukhari menuturkan, Abu Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib 
bercerita kepada kami, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, Abu Hurairah 
mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah #5 bersabda: 


BN SET At GEA Lai ja IU 


28 HR Abu Dawud (IV/4350), Ahmad (1V/193). Lafal riwayat Abu Dawud menyebutkan: “Sungguh, ak 
berharap agar umatku tidak lemah di sisi Rabb mereka bahwa mereka ditunda hingga separuh bari Saad 
itanya, “Seberapa lama separuh hari itu?” ‘Lima ratus tahun'," jawab Sa'ad. Hadits ini dishahil - 
Albani dalam Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir, Lala SEBON, 


44 


Pa Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kiamat tidak akan terjadi hingga api muncul dari bumi Hijaz yang 
menyinari leher-leher unta di Bushra.” 


Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Laits, dari Uqail, dari Ibnu 
Syihab. 


ii Te muncul di Madinah dan terus menyala selama sebulan pada tahun 


Syekh Syihabuddin Abu Saymah, syekh ahli hadits di zamannya dan 
guru para ahli sejarah di masanya, menyebutkan bahwa pada hari Jum'at, 
5 Jumadil Akhir 654 H, api muncul di Madinah di sebagian lembah di sana 
dengan ukuran sepanjang empat farsakh dan luas empat mil. Bebatuan 
meleleh layaknya cairan timah, lalu setelah itu berubah seperti arang hitam. 
Cahaya api ini menerangi perjalanan para musafir di tengah malam hingga 
kawasan Tayma. Api ini terus menyala hingga sebulan lamanya. Penduduk 
Madinah mengabadikan peristiwa ini. Mereka menggubah bait-bait syair 
terkait hal itu seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya. 


Qadhi Al-Qudhat Shadruddin Ali bin Qasim Al-Hanafi, hakim Damaskus, 
mengabarkan kepadaku, dari ayahnya (Syekh Shafiyuddin), guru Hanafiyah 
di Bushra, bahwa ia diberitahu oleh sebagian orang badui yang berada di 
kawasan Bushra pada pagi harinya, bahwa pada malam hari sebelumnya 
mereka melihat leher-leher unta mereka terkena sinar api yang muncul di 
kawasan Hijaz tersebut. 


Peristiwa-Peristiwa Masa Depan Setelah Zaman Kita Ini yang Disampaikan 
oleh Nabi 4 

Imam Ahmad bin Hanbal menuturkan, Abu Ashim bercerita kepada 
kami, Urwah bercerita kepada kami, dari Tsabit, Ulyan bin Ahmad Al- 
Bakri bercerita kepada kami, Abu Zaid Al-Anshari bercerita kepada kami, ia 
berkata, “Rasulullah #i mengimami kami shalat Shubuh. Setelah itu beliau 
naik mimbar lalu menyampaikan khotbah kepada kami hingga Zhuhur tiba. 
Setelah itu beliau turun lalu shalat Ashar. Setelah itu beliau naik mimbar lalu 
menyampaikan khotbah kepada kami hingga matahari terbenam. Beliau 


35 AR Bukhari O71 18), Muslim (IV/kitab: fitnah-fintah/42). Bushra adalah sebuah kota terkenal di Syam. 


45 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


menceritakan kepada kami apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Yang 
paling tahu di antara kami adalah yang paling hafal di antara kami.” 

Hanya Muslim yang meriwayatkan lafal hadits ini dalam kitab Shahih- 
nya, bab: Al-Fitan, dari Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauragi dan Hajjaj bin Asy- 
Sya'ir, dari Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad An-Nabil, dari Urwah, dari 
Ali, dari Abu Yazid Amr bin Akhthab bin Rifa'ah Al-Anshari. 


Isyarat-Isyarat Kenabian Terkait Peristiwa-peristiwa Masa Lalu dan Masa 
Depan Hingga Kiamat Terjadi 

Al-Bukhari menyebutkan dalam bab permulaan penciptaan, dalam kitab 
Shahih-nya, dan diriwayatkan dari Isa bin Musa Anjar, dari Rugaiyah, dari 
Qais bin Muslim, dari Tharig bin Syihab, ia berkata: aku mendengar Umar 
bin Khattab berkata, “Rasulullah # berdiri di tengah-tengah kami, lalu 
mengabarkan kepada kami tentang permulaan penciptaan, hingga para 
penghuni surga masuk ke tempat-tempat tinggal mereka, dan para penghuni 
neraka masuk ke tempat-tempat tinggal mereka. Sebagian di antara kami 
menghafalnya, dan sebagian lainnya melupakannya.” 

Seperti itulah Al-Bukhari menyebut riwayat di atas secara ta'lig dengan 
redaksi tamridh (mengisyaratkan riwayat ini dhaif), dari Isa bin Musa Anjar, 
dari Abu Hamzah, dari Rugaiyah. Wallahu a'lam. 

Abu Dawud menyebutkan di bagian awal bab Al-Fitan dalam kitab 
Sunan-nya, Utsman bercerita kepada kami, dari Abu Syaibah, Jarir bercerita 
kepada kami, dari A'masy, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, ia berkata, 
“Rasulullah 35 berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyebutkan segala 
sesuatu yang terjadi sejak saat itu hingga Kiamat terjadi. Sebagian di antara 
kami menghafalnya, dan sebagian lainnya melupakannya. Para sahabatku 
mengetahui hal itu. Setiap kali terjadi sesuatu, ia teringat pada apa yang 
disampaikan Rasulullah ji, seperti seseorang mengingat wajah orang 
lain yang pergi lama meninggalkannya. Selanjutnya saat melihatnya, ia 
mengenalinya.” 


30 HR. Muslim (IV/kitab: fitnah-fitnah/25), Ahmad (V/341). 
31 HR. Al-Bukhari (V1/3192). 
32 HR. Abu Dawud (IV/4240). 


46 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kesaksian Hudzaifah Terkait Terjadinya Sebagian Pemberitaan yang 
Disampaikan Rasulullah 5 

Dunia hanya bertahan sesaat. 

Seperti itulah riwayat Al-Bukhari dari hadits Sufyan Ats-Tsauri dan 
riwayat Muslim dari hadits Jarir. Keduanya dari Al-A'masy dengan matan 
yang sama. Imam Ahmad menuturkan, Abdurrazzag bercerita kepada kami, 
Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Nashrah, dari 
Abu Sa'id, ia berkata, “Suatu hari, Rasulullah 34 mengimami kami shalat 
Ashar. Setelah itu beliau berdiri kemudian menyampaikan khotbah kepada 
kami hingga matahari terbenam. Beliau menceritakan kepada kami segala 
yang terjadi hingga hari Kiamat. Sebagian di antara kami menghafalnya, dan 
sebagian yang lain melupakannya. Di antara yang beliau sampaikan: 


PETRE PE: EOE E. Ad mfe 
IS Ga kei ÓA Ó sga GANG 
ALI GAN AG odas AS 

“Wahai manusia! Dunia ini hijau (lembut, segar, disukai) dan manis 
(nikmat dan indah), dan Allah menyerahkan (dunia) kepada kalian 


untuk melihat apa yang kalian lakukan. Maka jagalah diri kalian 
dari dunia dan jagalah diri kalian dari kaum wanita." 


g 


Sampai beliau bersabda sementara matahari hampir terbenam: 


u jis Ga Ul 


aah 


San IR ala 


‘Sungguh, yang tersisa dari dunia ini (jika dibandingkan dengan 

waktu) yang telah berlalu darinya, sama seperti yang tersisa dari 

hari kalian ini (jika dibandingkan dengan waktu) yang telah berlalu 

darinya'”“ 

Alibin Zaid binJad'anAt-Taimi memiliki hadits-haditsgharibdanmunkar. 
Hanya saja hadits ini dikuatkan oleh hadits-hadits lain yang diriwayatkan 


33 AR Tirmidzi (IV/2191). Ia berkata, “Hadits ini hasan-shahih." Ibnu Majah (11/4000) secara ringkas, Ad- 
Darimi (kitab: hal-hal yang melembutkan hati/27), Ahmad (III, hal: 3, 7, 19, 22, 46, 61, 74). 


47 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


dari beberapa jalur dalam kitab Shahih Muslim, dari jalur Abu Nashrah, dari 
Abu Sa'id. Riwayat dari jalur Abu Nashrah ini menyebut sebagian di antara 
matan hadits di atas. Hadits ini secara pasti menunjukkan bahwa batas waktu 
yang tersisa dari dunia jika dibandingkan dengan waktu yang telah dilalui, 
sangat sebentar sekali. Namun demikian, ukuran batas waktu pastinya hanya 
diketahui Allah sa semata. 


Riwayat-Riwayat Israiliyat yang Menentukan Usia Alam semesta dan Kapan 
Berakhirnya Tidaklah Berdasar 

Tidak ada seorang pun yang mengetahui usia yang telah dilalui alam 
semesta ini selain Allah sa. Untuk itu, sejumlah ulama menyatakan bahwa 
penjelasan yang tertera dalam literatur-literatur bangsa Israil dan ahli kitab 
yang menyebut ribuan dan ratusan tahun usia alam semesta, rancu dan 
keliru. Mereka layak keliru, karena dalam hadits disebutkan: 


AR jp RAI 


“Dunia itu satu Jumat di antara Jumat-Jumat akhirat.” 


Sanad hadits ini juga tidak shahih. Demikian halnya seluruh hadits yang 
menentukan waktu terjadinya hari Kiamat secara pasti, sanadnya tidak kuat. 


Allah sx berfirman: 


“Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang hari Kiamat, Kapankah terjadinya? Untukapa engkau perlu 
menyebutkannya (waktunya)? Kepada Rabbmu-lah (dikembalikan) 
kesudahannya (ketentuan waktunya). Engkau (Muhammad) 
hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari 
Kiamat). Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena 
suasananya hebat), mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar 
saja) tinggal (di dunia) pada waktu sore atau pagi hari." (An-Nazi'at: 
42-46) 


34 Baca; Kanzul 'Ummal (VV15214), (XIV/38939). Didhaifkan Al-Albani dalam Dharif Al-lami' Ash-Shaghir, 
hadits nomor 3014. 


48 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Kiamat, 
Kapan terjadi?” Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang 
Kiamat itu ada pada Rabbku, tidak ada (seorang pun) yang dapat 
menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. (Kiamat) itu sangat berat 
(huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi, tidakakan 
datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba." Mereka bertanya kepadamu 
seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad), 
“Sesungguhnya pengetahuan tentang (hari Kiamat) ada pada Allah, 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui'." (Al-A'raf: 187) 


Banyak sekali ayat-ayat dan hadits-hadits terkait masalah ini. Allah ssi 
berfirman: 


Oi ah ii 
“Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah." (Al-Qamar: 1) 


Disebutkan dalam hadits shahih, Rasulullah # bersabda, “Aku diutus, 
sedangkan jarak antara aku dengan kiamat seperti dua (jari) ini.” 


Kiamat Kian Dekat 
Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah #5 bersabda: 


“Aku diutus, sedangkan antara aku dan Kiamat seperti jarak antara 
ini dan ini (dua jari beliau), bahkan hampir saja mendahuluiku.” 


Hadits ini menunjukkan Kiamat sudah semakin dekat jika dibandingkan 
dengan waktu yang telah dilalui dunia. Allah sa berfirman: 


“Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, 
sedang mereka dalam keadaan lalai (dengan dunia), berpaling (dari 
akhirat)." (Al-Anbiya': 1) 


35 HR. Muslim (IV/kitab: fitnah-fitnah/hadits nomor 132). 


49 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar 
dipercepat (datang)nya.” (An-Nahl: 1) 


“Orang-orang yang tidak percaya adanya hari Kiamat meminta agar 
hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut 
kepadanya dan mereka yakin bahwa Kiamat itu adalah benar (akan 
terjadi)." (OS. Asy-Syara: 18) 


Orang Muslim Dikumpulkan Bersama Orang yang Ia Cintai pada Hari Kiamat 
Disebutkan dalam kitab Shahih, bahwa seorang badui bertanya kepada 
Rasulullah # tentang hari Kiamat. Beliau balik bertanya, “Kiamat pasti 
terjadi. Lantas apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya?” 
Orang itu menjawab, “Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak 
mempersiapkan banyak shalat ataupun banyak amalan untuk 
menghadapinya. Namun, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” 


Beliau kemudian bersabda: 


“Kau (akan dikumpulkan bersama) siapa yang engkau cintai.” 


Tidak ada yang menggembirakan kaum muslimin melebihi kegembiraan 
mereka dengan hadits ini. 


Barangsiapa Meninggal Dunia, Kiamatnya Telah Terjadi 
Disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa Rasulullah 4& ditanya tentang 

Kiamat. Beliau lantas menatap ke arah seorang anak kecil lalu bersabda: 

a 155 3, 


EAA 
“Masa tua ini tidak akan menjumpai anak ini, hingga Kiamat kalian 
tiba menghampiri kalian.” 


36 HR. Al-Bukhari (XIII/7153), Muslim (IV/kitab: amal bakti/hadits nomor 164), At-Tirmidzi (IV/3850). 
37 HR. Al-Bukhari (X/6167), Muslim (IV/kitab: fitnah-fitnahvhadits nomor 137, 138), Ahmad (VIV192). 


50 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Maksudnya, generasi mereka berlalu dan mereka memasuki alam akhirat. 
Sebab, barangsiapa meninggal dunia, secara hukum ia telah memasuki 
akhirat. Sebagian orang mengatakan, “Siapa meninggal cunia, kiamatnya 
telah terjadi.” Makna kata ini benar. Sebagian kalangan atheis menyatakan 
seperti itu, tapi mereka mengisyaratkan pada hal batil. 

Kematian merupakan kiamat kecil. Sementara Kiamat besar adalah saat 
di mana orang-orang terdahulu dan kemudian berkumpul di satu tanah 
lapang. Hanya Allah saja yang mengetahui waktu terjadinya Kiamat besar ini. 


Lima Kunci Gaib yang Hanya Diketahui Allah 
Disebutkan dalam sebuah hadits: 


SAN Ia EL He iie NG 


WA 


Gad Gol Uap lab Can U Jadi Gi G5 Sa 


A E 
3S ya DE 
“(Ada) lima perkara yang hanya diketahui Allah.” Setelah itu beliau 
membaca, “Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari 
Kiamat, Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang 
ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada 
seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal (Luqman: 34)." 


Rasulullah 3 Tidak Mengetahui Kapan Kiamat Terjadi 

Ketika Jibril 3%% datang dalam wujud seorang badui lalu bertanya 
tentang Islam, iman, dan ihsan, Nabi # menjawab semua pertanyaan ini. 
Selanjutnya ketika Jibril bertanya tentang Kiamat, beliau berkata kepadanya, 
“Orang yang ditanya tentang (kiamat) tidak lebih tahu dari yang bertanya." 
Jibril berkata, “Kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya.” 
Nabi #& lantas mengabarkan tanda-tanda Kiamat padanya, seperti yang 


51 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


akan disebutkan selanjutnya dengan lengkap dengan sanad, matan, dan 
harakatnya dalam sejumlah hadits. 


52 


PENJELASAN BERBAGAI FITNAH 
YANG TERJADI SECARA GARIS BESAR 


Isyarat Kenabian bahwa Kebaikan dan Keburukan Datang Silih Berganti 

Al-Bukhari menuturkan, Yahya bin Musa bercerita kepada kami, 
Walid bercerita kepada kami, Ibnu Jabir bercerita kepada kami, Batar bin 
Abdurrahman Al-Hadhrami bercerita kepadaku, Abu Idris Al-Khaulani 
bercerita kepadaku, bahwa ia mendengar Hudzaifah bin Yaman berkata, 
“Orang-orang bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah #£, sementara 
aku bertanya tentang keburukan kepada beliau karena khawatir akan 
mengenaiku. Aku berkata, Wahai Rasulullah, dahulu kami berada pada masa 
jahiliyah dan keburukan lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, 
apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan?" 

Beliau menjawab, ‘Ya.’ 

Aku bertanya lagi, “Apakah setelah keburukan itu akan datang lagi 
kebaikan?” 

Beliau menjawab, ‘Ya, akan tetapi ada cacatnya!" 

Aku bertanya, ‘Apa cacatnya?' 

Beliau menjawab, 'Suatukaum yang berpedomanpadaselain petunjukku. 
Kamu tahu mereka tapi kamu ingkari.’ 

Aku bertanya, “Apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan?" 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


Beliau menjawab, “Ya, yaitu para penyeru yang mengajak ke pintu 
Jahanam. Siapa yang memenuhi seruan mereka maka akan dilemparkan ke 
dalamnya." 

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah! Sebutkan ciri-ciri mereka!" 

Beliau menjawab, ‘Mereka berasal dari kaum kita dan berbicara dengan 
bahasa kita." 

Aku bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika hal itu 
menjumpaiku? 

Beliau menjawab, “Tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan 
pemimpin mereka." 

Aku bertanya, Jika mereka tidak punya pemimpin ataupun jamaah kaum 
muslimin? 

Beliau menjawab, ‘Jauhilah semua kelompok-kelompok itu meski kau 
menggigit akar pohon, hingga kematian datang kepadamu dan kau berada 
dalam kondisi seperti itu’.”! 

Selanjutnya Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari 
Muhammad bin Mutsanna, dari Walid bin Muslim, dari Abdurrahman bin 
Yazid bin Jabir, dengan matan yang sama dan serupa. 


Islam Kembali Terasing Seperti Saat Pertama Datang 


Disebutkan dalam kitab Ash-Shahih, dari hadits A'masy, dari Abu Ishag, 
dari Abu Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah # bersabda: 


t septies PER Pa Qy I 
SA GS SW Sa é I ENG 
“Sungguh, Islam pertama kali datang dalam keadaan terasing, dan 


akan kembali terasing seperti saat pertama kali. Beruntunglah bagi 
orang-orang yang terasing.” 


Beliau ditanya, “Siapa orang-orang terasing itu?” Rasulullah ji bersabda: 


gi KI 


1 Shahih. Muttafag alaih; HR. Al-Bukhari (11/7084) dan Muslim (Ill/kitab: kepemimpinan, hadits nomor 51). 


54 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Orang-orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah.” 


Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dari Anas dan Abu Hurairah. 


Terpecahnya Seluruh Umat 


Ibnu Majah menuturkan, Abu Bakar bin Abu Syaibah bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Bisyr bercerita kepada kami, Muhammad bin Amr 
bercerita kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Rasulullah 4 
bersabda: 


Ga SE AE, B3 ba EN ERA A 


“Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan umatku 
akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan.” 


Abu Dawud juga meriwayatkan hadits ini dari Wahab bin Tagiyah, dari 
Khalid, dari Muhammad bin Amru, dengan matan yang sama. 


Petunjuk Kenabian bahwa Berbagai Fitnah akan Memecah Belah Umat, dan 
Tetap Bersama Jamaah adalah Jalan Keselamatan 

Ibnu Majah menuturkan, Amr bin Utsman bin Sa'id bin Kuraisy bin Dinar 
Al-Himashi bercerita kepada kami, Ubbad bin Yusuf bercerita kepada kami, 
Shafwan bin Amr bercerita kepada kami, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Auf bin 
Malik, Rasulullah 44 bersabda: 


SN EA 
EN iB 


ig ste 


asia 


PEN 5 
Da Sai 
ai aka ana 
MG ban SI 333 
aa tet 
PEG 
7 Shahih; HR. Muslim (kitab: iman, hadits nomor 232), At-Tirmidzi (V/2629), Ibnu Majah (1/3986), 
Ahmad (1/389). ax artinya kebaikan dan keindahan. Juga diartikan surga dan sebuah pohon yang ada 
di dalamnya. rat riwayat Ibnu Majah menyebut Iji maksudnya orang-orang terasing yang menjauhi 
keluarga dan Bilah karena Allah. 


3 HR. Ibnu Majah (1/3991), Abu Dawud (IV/4596), At-Tirmidzi (V/2640), Ahmad (Il, hat: 232). At-Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini hasan shahih." Al-Albani menyebut hadits ini dalam Shahih Ibni Majah. 


55 


'An-NihAyah fil Fitan wal Malâhim 


BBB IS UEA ot Bl akal B3 
ievil Jó 


“Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan; satu kelompok 
berada di surga dan tujuh puluh kelompok lainnya berada di neraka. 
Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan; tujuh puluh 
satu kelompok berada di neraka, dan satu kelompok berada di surga. 
Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, umatku akan terpecah 
menjadi tujuh puluh tiga golongan; satu berada di surga dan tujuh 
puluh dua berada di neraka.” Beliau ditanya, “Wahai Rasulullah! 
Siapakah gerangan mereka itu?” Beliau menjawab, "Jamaah." 


Hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan hadits ini. Sanadnya hasan. 

Ibnu Jamaah juga menuturkan, Hisyam—bin Amir—bercerita kepada 
kami, Walid bin Muslim bercerita kepada kami, Abu Amr bercerita kepada 
kami, Qatadah juga bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik, Rasulullah 
#5 bersabda, “Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan 
umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan; semuanya berada 
di neraka, kecuali satu, yaitu jamaah.” 

Sanad hadits ini bagus dan kuat, sesuai syarat kitab Shahih. Dan hanya 
Ibnu Majah yang meriwayatkan hadits ini. 

Abu Dawud menuturkan, Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Yahya 
bercerita kepada kami, keduanya berkata, Abu Mughirah bercerita kepada 
kami, Shafwan—bin Amr—bercerita kepada kami, Azhar bin Abdullah 
Al-Harari bercerita kepada kami, Ahmad menuturkan, diriwayatkan dari 
Abu Amir Al-Haurani, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa ia berkata, 
“Ketahuilah! Rasulullah 4 suatu ketika berdiri di antara kami dan bersabda, 
“Ketahuilah! Ahli Kitab sebelum kalian terpecah menjadi tujuh puluh dua 
golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, 
tujuh puluh dua berada di neraka, dan satu golongan berada di surga, yaitu 
jamaah'”" 

3 HR. Ibnu Majah (1/3992), dishahihkan Al-Albani. 


5 nu Majah (1/3393). Juga dishahihkan Al-Albani. 
6 HR. Abu Dawud (IV/4547). 


56 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


aneka yang meriwayatkan hadits ini. Sanadnya hasan. 
Yana -MustadrakkaryaAl-Hakim, saat para shahabat bertanya 
g siapa golongan yang selamat itu, Nabi 4 menjawab, “Apa yang aku 
dan para shahabatku berpegang teguh dengannya pada hari ini.” 
Telah disebutkan dalam hadits Hudzaifah sebelumnya bahwa cara untuk 
melepaskan diri dari berbagai fitnah kala terjadi adalah tetap mengikuti 
jamaah dan tetap taat kepada pemimpin. 


Umat Tidak akan Bersatu di atas Kesesatan 

Ibnu Majah menuturkan, Abbas bin Utsman Ad-Dimasygi bercerita 
kepada kami, Walid bin Muslim bercerita kepada kami, Mu'adz bin Rifa'ah 
As-Sulami bercerita kepada kami, Abu Khalaf Al-A'ma bercerita kepada kami, 
bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata; aku mendengar Rasulullah 3% 
bersabda: 


SAN aa SIA A5 PI PAI 


ú, 

st 

EN 

“Sungguh, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Maka, 

apabila kalian melihat perselisihan, kalian harus tetap bersama 
kelompok terbesar.” 


Hanya saja hadits ini dhaif, karena Mu'adz bin Rifa'ah As-Sulami 
didhaifkan sejumlah imam hadits. Sebagian riwayat menyebutkan, “Kalian 
harus tetap bersama kelompok terbesar.” Maksudnya, kebenaran dan para 
pengikut kebenaran, karena mereka adalah mayoritas umat, terlebih pada 
masa permulaan Islam. Saat itu, hampir tidak ada ahli bidah. Adapun pada 
masa-masa berikutnya, kebenaran tetap ditegakkan oleh sekelompok orang. 


7 Baca; Sunan At-Tirmidzi (V/2641). | 
8 Sunan Ibnu Majah (1/3950). Hadits ini dhaif. 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


Diizinkannya Memisahkan Diri dari Manusia Kala Fitnah Merajalela dan Hawa 
Nafsu Berkuasa 

Seperti yang Nabi # sampaikan dalam hadits Hudzaifah, ketika ia 
bertanya, “Jika mereka tidak memiliki pemimpin ataupun jamaah?” 
Rasulullah #4 menjawab, “Jauhilah semua kelompok-kelompok itu meski kau 
menggigit akar pohon, hingga kematian datang kepadamu dan kau berada 
dalam kondisi seperti itu." 


Hadits shahih berikut juga sudah disebutkan sebelumnya, “Islam 
pertama kali datang dalam keadaan terasing, dan akan kembali terasing 
seperti pertama kali." 


Juga disebutkan dalam sebuah hadits, Rasulullah 34 bersabda: 
BUTA BEI 


“Kiamat tidak menimpa seseorang yang mengucapkan, “Allah, 
Allah" 


Maksudnya, ketika berbagai fitnah terjadi, seseorang dibolehkan untuk 
menjauhi khalayak ramai seperti disebutkan dalam hadits: 


gi s3 E rih BP Se ar g 
Pear D Dls ol 


“Maka apabila kau melihat sifat tamak dituruti, hawa nafsu 
diikuti, dan setiap orang yang punya pandangan merasa kagum 
pada pandangannya sendiri, maka jagalah dirimu (dari segala 
kemaksiatan), dan tinggalkan urusan kalangan awam.” 


Al-Bukhari menuturkan, Abdullah bin Yusuf bercerita kepada kami, 
Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu 


9 Perkataan Ibnu Katsir; “Seperti disebutkan dalam hadits Hudzaifah,” menambahi riwayat Ibnu Majah, 
karena Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini (1/3939) tanpa menyebut keterangan tersebut. Hadits ini 
diriwayatkan dalam kitab Shahihain secara lengkap. Silahkan membaca catatan kaki nomor 1 pada 
halaman 27 (naskah asli). 

10 Shahih; HR. Muslim (kitab; iman, hadits nomor 34) dan Ahmad (III, hal: 162). 

11 HR. Abu Dawud (IV/4341), At-Tirmidzi (V/3058) dan berkata, “Hadits ini hasan Bharib,” Ibnu Majah 
(1/4014), dan didhaifkan Al-Albani. 


58 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, Rasulullah #& bersabda, “Sudah 
hampir tiba waktunya bahwa harta terbaik milik seorang muslim adalah 
seekor kambing, ia bawa keatas gunung dan tempat menetesnya embun, lari 
membawa agamanya demi menghindari fitnah.” 


Muslim tidak mentakhrij hadits ini. Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud, 
An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari jalur Ibnu Abi Sha'sha'ah, denganmatanyang 
sama. Saat terjadi berbagai fitnah, boleh meminta mati, meski permintaan 
seperti ini dilarang di luar kondisi tersebut, seperti disebutkan dalam hadits 
shahih. 


Larangan Mengharap Kematian 

Ahmad menuturkan, Hasan bercerita kepada kami, Abu Luhai'ah 
bercerita kepada kami, Ibnu Yunus bercerita kepada kami, dari Abu Hurairah, 
dari Rasulullah 4%, beliau bersabda: 


PRCE ROES oz o sep rai ni 
SW SG GEA Aa 
5 « Tis WAN 
Me Gaya Laga Th da aa 
“Janganlah seseorang di antara kalian mengharap kematian. Jangan 
berdoa memohon (mati) sebelum (kematian) datang kepadanya, 


karena apabila mati, amalannya terputus, dan tidaklah usia 
menambah seorang mukmin selain kebaikan.” 


Dalil bolehnya meminta mati ketika terjadi berbagai fitnah adalah hadits 
riwayat Ahmad dalam Musnad-nya, dari Mu'adz bin Jabal tentang mimpi 
yang panjang, di antaranya disebutkan, “Ya Allah! Sungguh, aku memohon 
kepada-Mu (kekuatan untuk) melakukan kebaikan-kebaikan, ampunilah 
aku dan rahmatilah aku. Dan jika Engkau menghendaki suatu fitnah 
(kesesatan atau hukuman dunia) pada suatu kaum, maka wafatkanlah 
aku kepada-Mu tanpa terkena hukuman. Ya Allah! Sungguh, aku memohon 


12 Hadis shahih; HR. Al-Bukhari (V19), Abu Dawud (IV/4267), An-Nasa'i (VII/123, 124), Ibnu Majah 
(1/3980), Ahmad (lil, hal: 6), Al-Muwaththa" (II, kitab: meminta izin, hadits nomor 16). 

13 Shahih; HR. Muslim (IV/kitab: zikir, hadits nomor 13), dari Abu Hurairah, An-Nasa'i (IV, hal: 2, 3), Ahmad 
Ul, hal; 263), dengan lafal di atas, Al-Bukhari (X/5671), Abu Dawud (11/3108), Ibnu Majah (1/4265) dari 
hadits Anas bin Malik dengan matan serupa. 


59 


An-Nihayah fil Fitan wal Malihim 


kepada-Mu cinta-Mu, cinta orang yang mencintai-Mu dan cinta pada setiap 
amalan yang mendekatkanku pada cinta-Mu.”* 

Hadits-hadits ini menunjukkan akan tiba suatu zaman yang berat di 
mana kaum muslimin tidak memiliki suatu kelompok pun yang menegakkan 
kebenaran, entah di seluruh permukaan bumi ataupun di sebagiannya. 


Ilmu Dihilangkan Melalui Kematian Ulama 
Disebutkan dalam kitab Ash-Shahih, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah 
#& bersabda: 
BIN Fi ja cod Ga KE ENI daji Pa YANG 
PADAN NA CE EERE Kd oso 
fettes, ia ez pzs 
LLS LSS code 4 G 


“Sungguh, Allah tidak mencabut ilmu dari (hati) manusia dengan 
mengangkatnya ke langit, tapi Ia mencabut ilmu melalui kematian 
ulama. Hingga ketika tidak lagi ada seorang alim pun, orang-orang 
mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin. Mereka kemudian 
ditanya lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka pun tersesat 
dan menyesatkan.” 


Isyarat Kenabian bahwa akan Senantiasa Ada Sekelompok Orang yang 
Berpegangan pada Kebenaran Hingga Kiamat 


Disebutkan dalam hadits lain: 


GA Ip BIN Pane ia ka dia 
WS ai Mat go ae 


i hasan shahih,” Aku 
la berkata, ‘Hadits 


Ta HR. Ahmad (V, hal: 243), At-Tirmidzi (V/3235). At-Tirmidzi berkata, “Hadits 
bertanya kepada Muhammad bin Ismail—maksudnya Al-Bukhari —tentang hadits ir 


ini hasan shahih’.” 
15 Shahih; HR. Al-Bukhari (/100), Muslim (IV/kitab: ilmu, hadits nomor 13), At-Tirmidzi (V/2652), Ibnu 


Majah (1/52), Ahmad (II, hal: 162). 


60 


Bencana dan Peperangan AkhirZaman 


“Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang 
di atas kebenaran, tidaklah membahayakan mereka orang yang 
mengabaikan mereka, tidak pula orang yang menentang mereka, 
hingga perintah Allah tiba sementara mereka tetap seperti itu." 


Lafal Shahih Al-Bukhari menyebutkan (ws d). 


Isyarat Kenabian bahwa Allah Mengutus untuk Umat Ini Orang yang 
Memperbarui Urusan Agama Mereka Setiap Seratus Tahun 


Abdullah bin Mubarak dan sejumlah imam lain—mereka adalah para 
imam hadits—menuturkan, Abu Dawud juga menuturkan, Salman bin 
Dawud An-Nahri bercerita kepada kami, Ibnu Wahab bercerita kepada 
kami, Sa'id bin Abu Ayyub bercerita kepada kami, dari Syurahbil bin Yazid 
Al-Maghazi, dari Abu Algamah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah jg, beliau 
bersabda, 


ni GEED 0. P 
Pedu Ga 


“Sungguh, Allah mengutus untuk umat ini seseorang yang 
memperbarui urusan agama mereka di setiap penghujung seratus 
tahun.” 


Hanya Abu Dawud yang meriwayatkan hadits ini. setelah itu Abu Dawud 
berkata, “Abdurrahman bin Syuraih tidak bertemu Syarahil.” Maksudnya, 
hadits ini sanadnya hanya sampai pada Abdurrahman bin Syuraih. Setiap 
kaum mengklaim bahwa pemimpin mereka yang dimaksud hadits ini. Secara 
zhahir— Wallahu a'lam—pemimpin yang dimaksud mencakup sejumlah 
ahlul ilmi di setiap kelompok dan golongan ulama dari kalangan mufassir, 
ahli hadits, fugaha, ahli ilmu nahwu, bahasa, dan golongan-golongan lain. 
Wallahu a'lam. 

Sabda Nabi #& dalam hadits Abdullah bin Amr, “Sungguh, Allah tidak 
mencabut ilmu dari (hati) manusia dengan mengangkatnya ke langit, tapi 


16 HR. Al-Bukhari (V/2229), dari Tsauban, Ibnu Majah (V7) dari Abu Hurairah. 
17 HR Abu Dawud (IV/4291), Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifat. Dishahihkan 
Al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah, hadits nomor 601, dan Shahih Al-jami' Ash-Shaghir, hadits 


nomor 1870. 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maidhim 


Ia (mencabut ilmu) dengan mewafatkan ulama," dengan jelas menunjukkan 
bahwa ilmu tidak dicabut dari dada orang-orang setelah Allah memberikan 
ilmu itu kepada mereka. 


Sejumlah Tanda-Tanda Kiamat yang Diberitakan Rasulullah 122 

Disebutkan dalam hadits lain yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Bandar 
dan Muhammad bin Mutsanna, dari Ghandar, dari Syu'bah aku mendengar 
Qatadah bercerita dari Anas bin Malik, ia berkata, “Maukah kuceritakan 
sebuah hadits kepada kalian yang pernah aku dengarkan dari Rasulullah 38, 
yang tidak akan disampaikan seorang pun sepeninggalku? Aku mendengar 
dari beliau: 


SA an Ja sad kaga BU SH ge SI 
Sa SA oem OP AN ISI AAN 


Sungguh, di antara tanda-tanda Kiamat adalah ilmu dihilangkan, 
kebodohan muncul, perzinaan menyebar, khamer diminum, kaum 
lelaki lenyap dan kaum wanita tersisa, hingga lima puluh wanita 
diurus seorang lelaki'.”* 


Al-Bukhari dan Muslim mentakhrij hadits ini dari hadits Ghandar, dengan 
matan yang sama. 


Ilmu Dihilangkan dari (Dada) Manusia di Akhir Zaman 


Ibnu Majah menuturkan, Muhammad bin Abdullah bin Numair bercerita 
kepada kami, ayahku dan Waki' bercerita kepada kami, dari A'masy, dari 
Syagig, dari Abdullah, Rasulullah # bersabda: 


pE We 5 dius dý 55 ll Ga 3 wi Pasal) SI 
Fieis wa 


18 Muttafag alaih; HR. Al-Bukhari (1/81), Muslim (IV/kitab; ilmu, hadits nomor 9), At-Tirmidzi (IV/2203), Ibnu 
Majah (1/4045), Ahmad UWI 76), 


62 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Beberapa hari menjelang Kiamat, ilmu diangkat, kebodohan turun, 
dan banyak al-haraj saat itu, al-haraju adalah pembunuhan.” 


Demikian riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari A'masy, dengan matan 
yang sama. 


Ibnu Majah menuturkan, Abu Muawiyah bercerita kepada kami, dari 
Abu Malik Al-Asyja'i, dari Rib'i bin Khurasy, dari Hudzaifah bin Yaman, 
Rasulullah # bersabda, “Islam akan hilang jejaknya seperti lenyapnya warna 
baju, hingga tidak diketahui (apa itu) shalat, puasa, kurban, dan sedekah. 
Kitab Allah dilenyapkan pada satu malam hingga tidak ada satu ayat pun 
darinya yang tersisa. Di antara kelompok-kelompok manusia yang masih ada 
saat itu adalah para lelaki dan wanita tua renta, mereka mengatakan, ‘Kami 
menjumpai ayah-ayah kami (mengucapkan) kalimat ini: ‘Lâ ilaha illallah,” 


kami pun mengucapkannya’. 

Shilah kemudian berkata kepada Hudzaifah, “Lâ ilaha illallah tidak 
berguna bagi mereka karena mereka tidak mengetahui apa itu shalat, 
puasa, kurban, dan sedekah.” Hudzaifah berpaling darinya, hingga Shilah 
mengulang kata-katanya sebanyak tiga kali. Semua itu Hudzaifah berpaling. 
Pada kali ketiga, Hudzaifah menghadap ke arah Shilah lalu berkata, “Wahai 
Shilah! Kalimat LA ilaha illallah menyelamatkan mereka dari neraka.”? Ia 
mengucapkan itu sebanyak tiga kali. 

Ini menunjukkan bahwa ilmu akan dilenyapkan dari (dada) manusia 
di akhir zaman, hingga Al-Qur'an lenyap dari mushaf dan dada manusia. 
Manusia pada saat itu hidup tanpa ilmu. Para lelaki dan wanita tua yang ada 
saat itu mengabarkan bahwa mereka menjumpai orang-orang mengucapkan, 
“LA ilaha illallah.” Mereka pun mengucapkannya untuk mendekatkan diri 
kepada Allah sa. Kalimat tauhid ini bermanfaat bagi mereka, meski mereka 
tidak memiliki amal saleh ataupun ilmu yang bermanfaat selain kalimat 
tauhid. 

Perkataan Hudzaifah, “Kalimat LA ilaha illallah menyelamatkan 
mereka dari neraka,” kemungkinan yang dimaksud adalah kalimat tauhid 


TO Muttatag alaih; HR. Al-Bukhari WESI, Muslim (IV/Kitab: ilmu, hadits nomor 10), Ibnu Majah (1/4050). 
20. HR Ibnu Majah) Ika -(t-10 : berlalu lama, atau hilang jejak. wal gt : bordiran baju dengan warna apa 
saja. 


63 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


menghalangi mereka masuk neraka secara total, dan kewajiban mereka 
hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut karena mereka tidak dibebani 
amalan-amalan. Walldhu a'lam. 

Kemungkinan lain, kata-kata Hudzaifah ini bermakna bahwa kalimat 
tauhid menyelamatkan mereka setelah mereka masuk neraka. Dengan 
demikian, kemungkinan inilah yang dimaksudkan firman Allah dalam hadits 
qudsi, “Demi kemuliaan dan keluhuran-Ku, Aku akan mengeluarkan dari 
neraka siapa yang pernah mengucapkan LA ilaha illallah pada suatu hari 
sepanjang masa.” Seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan syafaat. 
Kemungkinan, mereka ini adalah kaum lain. Wallahu a'lam. 

Intinya, ilmu dihilangkan di akhir zaman dan kebodohan menyebar luas. 
Hadits ini mengabarkan bahwa kebodohan turun. Maksudnya, kebodohan 
menyebar di kalangan orang-orang pada zaman itu. Ini merupakan bentuk 
pengabaian. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Mereka semakin 
bodoh dansesat, hingga kehidupan dunia berakhir, seperti disebutkan dalam 
hadits yang diberitakan Rasulullah #£, “Kiamat tidak menimpaseseorangyang 
mengucapkan, “Allah, Allah,’ dan kiamat hanya menimpa manusia-manusia 
yang paling buruk.” 


Keburukan-Keburukan yang Terjadi di Akhir Zaman, Meski Sebagian di 
antaranya Sudah Ada pada Zaman Kita Sekarang, juga Isyarat Kenabian Terkait 
Keburukan-Keburukan yang akan Terjadi 

Abdullah bin Majah ýs berkata dalam bab Al-Fitan dalam Sunan- 
nya, Mahmud bin Khalid Ad-Dimasygi bercerita kepada kami, Sulaiman 
bin Abdurrahman Abu Ayyub bercerita kepada kami, dari Ibnu Abi Malik, 
dari ayahnya, dari Atha' bin Abu Rabbah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: . 
Rasulullah # menghadap ke arah kami lalu bersabda: 


Sa Se AA Y E aga AN AN 


GÉ tes US $ G LAS SA as 


21 Matan serupa merupakan bagian dari hadits syafaat yang diriwayatkan dalam kitab Shahihain dan lainnya. 
Silahkan membaca buku kami: Jami'ul Ahadits Al-Qudsiyyah (IV/kitab; syafaat), diterbitkan Ar-Rayyan lit 


Turats. 
22 Shahih; HR. Muslim (kitab; iman, hadits nomor 234). 


64 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


23 j das Gs A NGANG 
elé LAN sa nie sag SA Ae Y lsi KI 
WES SG A ga ei NG Ah 
aji ba E adi ua 
LE Jus peda Gumi 
Kenya 


“Wahai golongan Muhajirin, lima perkara apabila kalian mendapat 
cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian 
tidak mengalaminya; Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, 
kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali 
akan tersebar di tengah mereka penyakit Tha'un dan kelaparan yang 
belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Tidaklah 
mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan 
disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zhalim. 
Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka 
kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka, kalau 
bukan karena hewan-hewan ternak niscaya mereka tidak akan beri 
hujan. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya kecuali 
Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan 
menguasainya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan 
menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih 
baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan rasa 
takut di antara mereka.” 


Hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan hadits ini, dan di dalam hadits ini 
terdapat sesuatu yang ganjil. At-Tirmidzi menuturkan, Shalih bin Abdullah 
bercerita kepada kami, Faraj bin Fadhalah Asy-Syami bercerita kepada 
kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib, 


33 PR Ibnu Majah (1/4019), dihasankan Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 


65 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Rasulullah # bersabda, “Apabila umatku melakukan limabelas perkara, 
mereka akan tertimpa petaka." 

Beliau ditanya, “Apa saja wahai Rasulullah?” 

Beliau bersabda, “Apabila kekayaan menyebar secara bergantian: 
amanat dianggap sebagai keuntungan, zakat dianggap sebagai kerugian, 
seorang suami tunduk kepada istrinya, durhaka kepada ibunya, akrab 
dengan sahabatnya, menjauh dari bapaknya: suara-suara dikeraskan di 
masjid-masjid: suatu kaum dipimpin orang yang paling hina di antara 
mereka: seseorang dimuliakan karena dikhawatirkan keburukannya; khamer 
diminum) sutra dikenakan, biduan-biduan dan alat-alat musik digunakan, 
dan (generasi) terakhir umat ini melaknat (generasi) pertamanya, maka saat 
itu tunggulah angin merah yang kencang, longsor, atau perubahan wujud.” 

Setelah itu Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib, kami hanya mengetahui 
hadits ini dari Ali melalui jalur riwayat ini. Kami tidak mengetahui seorang 
pun meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari, dari Abu Faraj 
bin Fadhalah. Sebagian ahlul ilmi mempermasalahkan hafalan Abu Faraj bin 
Fadhalah. Waki' dan imam lain meriwayatkan hadits darinya.” 

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Muhammad bin Hasan 
Al-Oaisi bercerita kepada kami, Yunus bin Arqam bercerita kepada kami, 
Ibrahim bin Abdullah bin Hasan bin Hasan bercerita kepada kami, dari Zaid 
bin Ali bin Husain, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, ia 
berkata, “Suatu ketika Rasulullah £ mengimami shalat Shubuh. Seusai shalat, 
seseorang memanggil beliau seraya bertanya, “Kapankah Kiamat terjadi? 
Rasulullah #5 menghardik dan membentaknya, lalu berkata, “Diamiah!' 

Setelah langit cerah, beliau menengadahkan pandangan ke langit lalu 
berkata, “Mahasuci Zat yang meninggikan dan mengaturnya.’ Setelah itu 
beliau menatap ke bumi lalu berkata, 'Mahasuci Zat yang membentangkan 
dan menciptakannya.' Setelah itu bertanya, "Mana si penanya tentang 
Kiamat tadi? Orang tersebut duduk berlutut lalu berkata, “Aku, ayah dan 
ibuku menjadi tebusanmu. Aku yang tadi bertanya padamu.” 


24 HR. At-Tirmidzi (V/2210), didhaifkan Al-Albani. Y,» : beredar luas, sesekali di tangan suatu kelompok, 
dan sesekali pula di tangan kelompok lain. Ayai : jamak 4:3 yaitu budak perempuan yang bekerja 
ataupun tidak Umumnya kata ini digunakan untuk biduanita “Jb : JUAN artinya orang yang hina atau 
segala sesuatu yang buruk. 


66 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Beliau bersabda, 'Kiamat terjadi ketika para pemimpin berlaku semena- 
mena, perbintangan dipercaya, takdir didustakan, amanat dianggap 


keuntungan, sedekah dianggap kerugian, dan perzinaan kian menjalar. Saat 
itulah kaummu binasa'” 


Setelah itu Al-Bazzar berkata, “Kami hanya mengetahui hadits ini 
melalui jalur riwayat ini. Yunus bin Argam perawi yang jujur. Sejumlah orang 
meriwayatkan hadits darinya. Ia memiliki kriteria perawi tsiqah yang kuat.” 


Kemudian Tirmidzi menuturkan, Ali bin Muhammad bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Yazid bercerita kepada kami, dari Muslim bin Sa'id, 
dari Rumaih Al-Haddzami, dari Abu Hurairah, Rasulullah 4& bersabda, 
“Apabila kekayaan dan amanat dianggap sebagai keuntungan, zakat sebagai 
kerugian, yang dipelajari selainagama, seorangsuamitunduk kepada istrinya, 
durhaka kepada ibunya, akrab dengan sahabatnya, menjauh dari bapaknya, 
suara suara mengeras di masjid masjid, pemimpin suatu kabilah adalah 
orang yang fasik di antara mereka, pemimpin suatu kaum adalah orang yang 
paling hina di antara mereka, seseorang dihormati karena dikhawatirkan 
kejahatannya, bermunculannya para wanita penyanyi dan alat-alat musik, 
meminum khamer, dan (generasi) terakhir umat ini melaknat (generasi) 
pertamanya, maka saat itu tunggulah datangnya angin merah yang kencang, 
longsor, perubahan wujud, lemparan (batu-batu dari langit), dan tanda- 
tanda (kiamat) yang berdatangan silih berganti laksana rangkaian (mutiara) 
yang sudah usang yang terputus benangnya, sehingga (mutiara-mutiara 
berjatuhan) secara silih berganti." 

Setelah itu Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib. Kami hanya 
mengetahuinya melalui jalur riwayat ini.” 

Tirmidzi menuturkan, Ubbad bin Ya'qub Al-Kufi bercerita kepada kami, 
Abdullah bin Abdul Oais bercerita kepada kami, dari A'masy, dari Hilal bin 
Yassaf, dari Umran bin Hushain, Rasulullah 4& bersabda, “Di tengah-tengah 
umat ini akan terjadi longsor dan perubahan wujud.” Seseorang di antara 
kaum muslimin lantas bertanya, “Kapan itu terjadi, wahai Rasulullah?” 


75 Disebutkan Al-Haitsami dalam Majma’ Az-Zaws'id (VII/328). 
26 HR. At-Tirmidzi (IV/2211), didhaifkan Al-Albani. 


67 


An-Nihêyah fil Fitan wal Mallihim 


Beliau bersabda, “Ketika bermunculan biduan-biduan dan alat-alat musik, 
serta khamer-khamer diminum.” 

Setelah itu Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib. Hadits ini diriwayatkan 
dari A'masy, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Nabi 4 secara mursal.” 

Tirmidzi menuturkan, Musa bin Abdurrahman Al-Kindi bercerita 
kepada kami, Zaid bin Habbab bercerita kepada kami, Musa bin Ubaidah 
mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari 
Ibnu Umar, Rasulullah 4g bersabda: 


u Li Gad gas da net ga 


a WAT 

5 Jasad gal Ea IS) 
2 lea Tatan 

Wis Ela 
“Apabila umatku berjalan dengan sombong, dan yang melayani 
mereka adalah anak-anak para raja Persia dan Romawi, maka Allah 


menguasakan orang-orang yang buruk terhadap orang-orang yang 
baik di antara mereka.” 


Hadits ini gharib. Hadits ini diriwayatkan Abu Muawiyah dari Yahya bin 
Sa'id Al-Anshari, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, lalu menyebutkan 
hadits di atas. Kami tidak mengetahui asal hadits ini. 

Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain dan Sunan An-Nasa'i, lafal hadits 
milik An-Nasa'i, dari jalur Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi 3%, beliau bersabda, “Kita adalah orang-orang terakhir 
(masanya) dan orang-orang pertama (yang dibangkitkan) pada hari Kiamat. 
Kita adalah orang-orang yang pertama masuk surga.” 

Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari jalur Jarir, dari A'masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi 4, “Kita adalah orang-orang terakhir 
(masanya) dan orang-orang pertama (yang dibangkitkan) pada hari Kiamat. 
(Kita adalah) orang-orang yang pertama masuk surga.” 


27 HR 
28 HR 
4, 


midzi UV/221 2), dishahihkan Al-Albani. 
aj 0V2211), dyhahihkan AH Abani Lafa hadis At Timmi 
ji sa KL gag PJU ACA ALI) Aki dengan dipanjangkan. Juga di 
inana Tea aan sombong dan berlagak. 
29 Mtbslim (kitab; jum'at, hadis nomor 20). 


68 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Hafizh Adh-Dhiya' meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Muhammad 
bin Ugail, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Umar bin Khattab, dari 
Rasulullah 44, beliau bersabda, “Sungguh, surga diharamkan bagi seluruh 
nabi, hingga aku memasukinya. Surga diharamkan bagi seluruh umat, 
hingga umatku memasukinya.” 

Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, dari hadits Abu Khalid Ad-Dallani, 
maula Ja'dah, dari Abu Hurairah, dari Nabi 4g, beliau bersabda, Jibril datang 
kepadaku lalu memperlihatkan pintu surga yang darinya umatku masuk.” 

Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah! Andai saja aku bersamamu agar 
aku melihatnya.” 

Rasulullah #& bersabda, “Adapun kamu, wahai Abu Bakar, kamu adalah 
orang pertama yang masuk surga dari umatku.” 

Disebutkan dalam kitab Ash-Shahih, “Allah kemudian berfirman, 
“Masukkanlah orang-orang yang tidak dihisab di antara umatku melalui 
pintu kanan. Mereka juga menyertai orang-orang lain pada pintu-pintu 
(surga) lainnya'.”" 

Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain dari hadits Az-Zuhri, dari Hamid 
bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, Rasulullah £ bersabda, “Barangsiapa 
menginfakkan dua benda yang berpasangan di antara hartanya di jalan 
Allah, ia dipanggil melalui pintu-pintu surga, dan surga memiliki banyak 
pintu. Barangsiapa termasuk ahli shalat, ia dipanggil melalui pintu shalat. 
Barangsiapa termasuk ahli sedekah, ia dipanggil melalui pintu sedekah. 
Barangsiapa ahli jihad, ia dipanggil melalui pintu jihad. Barangsiapa ahli 
puasa, ia dipanggil melalui pintu Ar-Rayyan." 

Abu Bakar kemudian berkata, “Demi Allah, wahai Rasulullah! Tidak 
penting bagi seseorang untuk dipanggil melalui pintu yang mana. Lantas 
apakah ada seseorang yang dipanggil melalui semua pintu surga, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ya, dan aku berharap kau termasuk diantara 
mereka,” 


30 Abu Dawud (IV/4652). 
31 HR. Al-Bukhari (VIIV4712), Muslim (/kitab: iman, hadits nomor 327), At-Tirmidzi (IV/2434), Ahmad 


(136). 
32 HR. Al-Bukhari (IV/1897), Muslim (kitab: zakat, hadits nomor 85), An-Nasa'i (V/9), Al-Muwaththa` (Il, 


kitab: jihad, hadits nomor 49). 


69 


An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain, dari hadits Abu Hazim, dari Sahal 
bin Sa'ad, Rasulullah 4& bersabda, “Di surga ada delapan pintu: di antaranya 
ada pintu bernama Ar-Rayyan. Tidakada yang memasukinya selain para ahli 
puasa. Setelah semua ahli puasa masuk surga melalui pintu itu, pintu ditutup 
sehingga tak seorang pun selain mereka memasuki surga melaluinya.” 


Orang-Orang Fakir Masuk Surga Terlebih Dahulu Sebelum Orang-Orang Kaya 


Ahmad menuturkan, Affan bercerita kepadakami, Hammad bin Salamah 
bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah # bersabda: 


ab a 


KH IS 


Gabe ii jeso 
na 


BL Fe 


“Orang-orang fakir kaum muslimin masuk surga setengah hari lebih 
dulu sebelum orang-orang kaya di antara mereka, yaitu lima ratus 
tahun (waktu di dunia). 


Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 
Amr. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


Haditsini memiliki sejumlah jalur riwayat dari Abu Hurairah. Diantaranya 
diriwayatkan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Zaid, dari Abu Hazim, dari Abu 
Hurairah, dari Rasulullah &g, beliau bersabda, “Sungguh, orang-orang fakir 
kaum mukminin masuk surga setengah hari lebih dulu dari orang-orang kaya 
di antara mereka. Dan (setengah hari) itu selama lima ratus tahun (waktu di 
dunia)." Dan seterusnya secara panjang lebar. 

Ahmad menuturkan, Abu Abdurrahman bercerita kepada kami, Haiwah— 
bin Syuraih—bercerita kepada kami, Abu Hani’ mengabarkan kepadaku, 
bahwa ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Habli berkata, aku mendengar 
Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


33 Muttafag alaih. Baca; Al-Bukhari (V/3257), Shahih Muslim (II, kitab; puasa, hadits nomor 166). 
34 HR. At-Tirmidzi (IV/2353, 2354), Ibnu Majah (1/4122). 


70 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ASA ÉN JAN gg EN Gg ga NEG) 
PEGEN Oyie bak abu 


“Sesungguhnya, kaum fakir Muhajirin mendahului orang-orang 
kaya pada hari Kiamat ke surga selama empat puluh tahun.” 


Demikian halnya riwayat Muslim dari Abu Hani Hamid bin Hani, dengan 
matan yang sama. 


Ahmad menuturkan, Husain—bin Muhammad—bercerita kepada 
kami, Dawud—bin Nafi'—bercerita kepada kami, dari Muslim bin Bisyr, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah 4g bersabda, “Dua orang mukmin 
bertemu di pintu surga: orang mukmin kaya dan orang mukmin fakir. 
Keduanya bersama-sama di dunia. Si fakir kemudian dimasukkan ke dalam 
surga, sementara yang kaya ditahan selama yang Allah kehendaki, lalu 
setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Si fakir kemudian menemuinya lalu 
bertanya, Wahai saudaraku! Apayang menahanmu? Demi Allah, kau tertahan 
(lama sekali) hingga aku mengkhawatirkanmu.' Si kaya menjawab, 'Wahai 
saudaraku! Setelah bertemu denganmu, aku ditahan secara mengerikan 
dan tidak menyenangkan. Aku baru sampai kepadamu setelah keringatku 
mengalir yang jika didatangi seribu unta yang semuanya memakan tanaman 
pahit, tentu mereka kembali dalam keadaan puas'.”* 


Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain, dari hadits Abu Utsman An- 
Nahdi, dari Usamah bin Zaid, Rasulullah # bersabda, “Aku berdiri di depan 
pintu surga, ternyata sebagian besar yang memasukinya orang-orang miskin. 
Dan aku berdiri di depan pintu neraka, ternyata sebagian yang memasukinya 
kaum wanita.” 

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari hadits Maslamah bin Zurair, 
dari Abu Raja', dari Umran bin Hushain, dengan matan serupa. Hadits ini juga 
diriwayatkan Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari Abu Qatadah, dari Abu Raja” 
Umran bin Milhan, dari Umran bin Hushain, aku mendengar Rasulullah 45 
bersabda, “Aku melihat surga, lalu aku melihat sebagian besar penghuninya 
35 Muslim IV/Kab: zuhud, hadits nomor 37), Ahmad (II, hal: 169). 

32 MR Ahmad (1/304). Syaikh Ahmad Syakir berkata, “Sanadnya menurut saya bermasalah.” Law e$f : jawi 
talah setiap tanaman pahit atau asin yang berdiri di atas batang dan tidak memiliki akar. Bagi hewan, 

Tanaman seperti ini seperti buah-buahan bagi manusia. tj) : puas darinya. AW ey, artinya minum air 


hingga puas. 
37 HR, Al-Bukhari (X1/6547), Muslim (IV, kitab; zikir, hadits nomor 93). 


7 


An-Nihêyah fil Fitan wal Maldihim 


orang-orang fakir. Dan aku melihat neraka, lalu aku melihat sebagian besar 
penghuninya kaum wanita." 


Muslim meriwayatkan dari Syaiban bin Farukh, dari Abu Asyhab, dari 
Abu Raja’, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah 4 melihat neraka, lalu beliau 
melihat sebagian besar penghuninya kaum wanita, dan beliau melihat surga, 
lalu beliau melihat sebagian besar penghuninya orang-orang fakir.” 


Malik meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id secara mursal. 
Selanjutnya, Malik meriwayatkan dari hadits Shalih Al-Mizzi, dari Sa'id 
Al-Hariri, dari Abu Utsman Al-Harawi, dari Abu Hurairah, Rasulullah 3% 
bersabda, “Jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang terbaik di antara 
kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang yang paling dermawan di 
antara kalian, dan urusan kalian diputuskan dengan musyawarah di antara 
kalian, maka bumi bagian luar lebih baik bagi kalian daripada perut bumi. 
Dan jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling jahat di antara 
kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang paling bakhil di 
antara kalian, dan urusan kalian diserahkan kepada wanita-wanita kalian, 
maka perut bumi lebih baik bagi kalian daripada luar bumi." 


Setelah itu Malik berkata, “Hadits ini gharib. Kami hanya mengetahuinya 
dari hadits Shalih Al-Mizzi. Ia memiliki hadits-hadits gharib yang tidak 
diriwayatkan oleh jalur lain. Ia adalah orang saleh.” 


Imam Ahmad menuturkan, Khalaf bin Walid bercerita kepada kami, 
Ubbadbin Ubbad bercerita kepada kami, dari Khalid bin Sa'id, dari Abu Radad, 
dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah #4 bersabda, “Sungguh, kabilah Mudhar 
akan menyerang hamba-hamba Allah hingga Allah tidak disembah. Dan 
kaum mukminin akan menyerang mereka hingga mereka tidak terlindungi." 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini melalui jalur ini. Ahmad 
menuturkan, Abdush Shamad bercerita kepada kami, Hammad—bin 


38 Al-Bukhari (XV6541 

39 Muslim (IV/kitab: 4 

40 At-Tirmidzi (IV/2266). 

41 HR. Ahmad (II, hal: 87) dengan lafal: “Sungguh, kabilah Mudhar akan menyerang hamba-hamba Allah 
bangga, dak ada satu pun nama Allah yang disembah, dan sungguh kaum mukminin akan menyerang 
mereka hingga mereka tidak mampu melindungi talang air sekalipun.” Hadits ini disebut Al-Haitsami 
dalam Majma’ Az-Zawâ`id (VII, hal: 313) dan berkata, “Di dalam sanad hadits ini ada Mujalid bin Sa'id. 
la dinyatakan tsigah oleh An-Nasa'i, dan didhaifkan oleh jamaah ahli hadits, sementara perawi-porawi 
lainnya tsiqah.” Saya katakan, “Hadits ini dikuatkan sejumlah hadits lain.” (tas ws asa Y) : maksudnya 
mereka tidak mampu melindungi apapun. tas adalah kala tunggal dari 3 artinya taling aliran air. 


hadits nomor 94). 


7 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Dewan ena a kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari Anas, 
1 3, beliau bersabda, “Kiamat tidak terjadi hingga orang-orang 
saling membanggakan masjid-masjid.” 
Be Ai Ragi, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dari 
3 in Salamah, dari Ayyub, dari Abu @ilabah Abdullah bin Zaid Al- 
Jurumi. Abu Dawud menambahkan: dari Qatadah. Keduanya dari Anas, dari 
Nabi 4 Tanda-tanda kiamat akan disebutkan selanjutnya dalam hadits Ibnu 
Mas'ud. Disebutkan di dalamnya, “Mihrab-mihrab berhias indah sementara 
hati-hati rapuh.” 


Imam, Ahmad menuturkan, Yazid bin Marwan bercerita kepada kami, 
Syuraik bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Utsman bin Umar, 
dari Zadan Abu Umar, dari Alim, ia berkata: 


Suatu ketika kami duduk di atap rumah. Turut serta bersama kami seorang 
shahabat Nabi 4. Yazid berkata, “Ia tidak lain adalah Anas Al-Ghifari." 


Ketika orang-orang pergi karena wabah tha'un, Anas berujar, “Wahai 
tha'un, seranglah aku!” Ia mengucapkannya sebanyak tiga kali. 


Alim lalu berkata padanya, “Kenapa kau mengucapkan seperti itu? 
Bukankah Rasulullah # pernah bersabda, Janganlah seseorang di antara 
kalian mengharap kematian, karena saat (mati), amalannya terputus dan 
ia tidak dikembalikan lagi (ke dunia) sehingga (tidak dapat) memohon 
ampunan”. 

Anas berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Segeralah 
mati sebelum didahului enam hal: kepemimpinan orang-orang bodoh, 
banyaknya syarat, hukum diperjual-belikan, darah tertumpah dengan 
mudah, saling memotong tali silaturrahmi, dan adanya sekelompok orang 
Al-Qur'an bagaikan seruling, mereka mempersembahkan 


yang menjadikan 
r melagukan Al-Qur'an) kepada manusia yang dengannya 


(orang yang pinta. 


aaa 
AR Ahmad (il, hal: 143), Abu Dawud (1/449), Ibnu Majah (V739), dishahihkan Al-Albani dalam Shahih 


i dan Shahih Ibni Majah. 
43 Aa tautan kaki Majat halaman: 32 (teks asli). Hadits ini dishahihkan Al-Albani dalam 
Silahkan, Parni Ash-Shaghir, hadits nomor 7486, seraya menyatakan hadits ini bersumber dari Ahmad, 
Al Bukhari, dan An-Nasa'i, dari Abu Hurairah, dengan matan serupa. 


3 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


mereka membuat semuanya lalai, walaupun dia adalah orang yang tidak 
mengerti persoalan agama’.”“ 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


44 HR. Ahmad (III, hal: 494), dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir, hadits nomor 2809. 
Juga diriwayatkan Ath-Thabrani dari Abis Al-Ghi 


7 


AL-MAHDI YANG MUNCUL 
DI AKHIR ZAMAN 


Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman adalah salah seorang khalifah 
dan imam yang mendapat petunjuk, bukan imam yang diklaim Rafidhah, 
yang dinantikan kemunculannya dari terowongan Samarra, karena hal 
tersebut tidak nyata, tidak ada bukti maupun atsarnya. 

Sementara Al-Mahdi yang akan kami sampaikan berikut ini, telah 
disebutkan di dalam hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah 36, 
bahwa ia muncul di akhir zaman. Saya kira Al-Mahdi muncul sebelum Isa 
putra Maryam turun, seperti yang ditunjukkan sejumlah hadits. 


Sejumlah Atsar Terkait Munculnya Al-Mahdi 

Imam Ahmad bin Hanbal menuturkan, Hajjaj dan Abu Nu'aim bercerita 
kepada kami, keduanya berkata: Oathr bercerita kepada kami, dari Qasim 
bin Abu Bazzah, dari Abu Thufail, Hajjaj berkata; aku mendengar Ali berkata; 
Rasulullah & bersabda: 


edari Yie u A cad iy GA Se 


33 


ba 


75 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


“Seandainya tidak tersisa dari dunia selain satu hari, Allah pasti 
mengutus seseorang dari keturunan kami yang memenuhi dunia 
dengan keadilan, seperti dunia dipenuhi kezaliman." 


Abu Nu'aim menyebutkan dalam riwayatnya, “Seseorang dari 
keturunanku.” Sesekali, ia menyebut riwayat ini dari Habib, dari Abu Thufail, 
dari Ali, dari Nabi 3. Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari Utsman bin 
Abu Syaibah, dari Abu Nu'aim Fadhl bin Dakin. 

Imam Ahmad menuturkan, Fadhl bin Dakin bercerita kepada kami, Yasin 
Al-Ajali bercerita kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin Hanafiyah, 
dari ayahnya, dari Ali, Rasulullah # bersabda: 


Sabse Si Ubud 


“Al-Mahdi dari keturunan kami, yaitu ahli bait yang Allah 
memperbaiki (keadaannya) dalam semalam.” 


Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Utsman bin Abu Syaibah, dari 
Abu Dawud Al-Jabri, dari Yasin Al-Ajali. Bukan Yasin bin Mu'adz Az-Zayyat, 
karena dia ini dhaif, sementara Yasin Al-Ajali ini lebih tsigah darinya. Abu 
Dawud menuturkan, aku diceritai dari Harun bin Mughirah, Umar bin abu 
Qais bercerita kepada kami, dari Syu'aib bin Khalid, dari Abu Ishaq, ia berkata, 
Ali memandang anaknya, Hasan, lalu berkata, “Sungguh, anakku ini seorang 
pemimpin seperti yang disebut Rasulullah $. Dari tulang punggungnya, akan 
muncul seseorang yang bernama seperti nama nabi kalian. Ia mirip beliau 4# 
dari sisi akhlak, tapi tidak mirip dari sisi fisik.” Setelah itu Ali menyebut kisah 
Al-Mahdi memenuhi bumi dengan keadilan. 

Abu Dawud As-Sijistani 4& menulis satu bab khusus terkait Al-Mahdi 
dalam Sunan-nya. Di bagian awal, ia menyebutkan hadits Jabir bin Samurah 
dari Rasulullah 3%, “Agama ini akan senantiasa tegak, hingga kalian dipimpin 
duabelas khalifah, kepemimpinan mereka didukung oleh seluruh umat.” 

Riwayat lain menyebutkan, “Agama ini akan senantiasa mulia hingga 
duabelas khalifah.” Perawi berkata, “Orang-orang bertakbir dan bersuara 
THR Ahmadi, hal: 99), Abu Dawud (IV/4283). Dishahihkan Syaikh Ahmad Syakir dan Al-Albani. 


2 HR. Ibnu Majah (11/4085). Dinyatakan hasan oleh Al-Albani. 
3 Abu Dawud (IV/4279, 4280, 4281). Dishahihkan Al-Albani, 


76 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


gaduh. Setelah itu beliau mengucapkan kata-kata lirih. Aku kemudian 
bertanya kepada ayahku, “Apa yang beliau katakan?” Ayahku menjawab, 
“Mereka semua dari Ouraisy'.” 

Riwayat lain menyebutkan, “Setelah beliau pulang ke rumah, orang- 
orang Quraisy datang menemui beliau lalu bertanya, “Setelah itu apa yang 
terjadi?’ Beliau menjawab, Setelah itu terjadi pertumpahan darah'.” 

Selanjutnya Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Sufyan Ats-Tsauri, 
Abu Bakar bin Iyasy, Zaidah, Gathar, dan Muhammad bin Ubaid. Mereka 
semua meriwayatkan dari Ashim bin Abu Najud—bin Bahdalah—dari Zirr 
bin Hubaisy, dari Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi 4, beliau 
bersabda: 


Wg ab Lana b a NG GENG NUN Ga ba 3 


25. 


PO ker - Ejoj . , 23 e pfe at z 
EN a AN EDIS ng JAN a 31 5 
(335 Cig CA US Yan is 


“Sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, maka Allah 
akan memanjangkan hari itu hingga Allah mengutus seorang 
laki-laki dariku—atau dari keluargaku—namanya mirip dengan 
namaku, dan nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku. Ia 
akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana kezaliman dan 
kelaliman pernah memenuhinya." 


Nabi #4 bersabda dalam hadits Sufyan, “Dunia tidak akan lenyap atau 
berlalu, hingga seseorang dari keturunanku memimpin Arab, namanya 
seperti namaku." 

Demikian halnya yang diriwayatkan Ahmad dari Umar bin Ubaid, Sufyan 
bin Uyainah, dan Sufyan Ats-Tsauri, semuanya dari Ashim, dengan matan 
yang sama. Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Sufyan bin Uyainah dan 
Sufyan Ats-Tsauri. Ia berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


3 Baca catatan kaki nomor 2, hal: 44 (teks asli). 
5 Ahmad (i, hal: 386), Abu Dawud (IV/4282), At-Tirmidzi (IV/2230). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
shahih." 


“An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


Tirmidzi berkata, “Terkait hal ini ada hadits dari Ali, Abu Sa'id, Ummu 
Salamah, dan Abu Hurairah." Setelah itu Tirmidzi menuturkan, Abdul Jabbar 
bin Alla’ Al-Atthar bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah bercerita 
kepada kami, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah, dari Nabi 35, beliau 
bersabda, “Seseorang dari ahlul bait-ku akan memimpin. Namanya seperti 
namaku." 

Ashim menuturkan, Abu Ashim mengabarkan kepada kami, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah 4 bersabda, “Andai tidak tersisa dari dunia selain 
sehari, niscaya Allah memperpanjang hari itu, hingga seseorang dari dari 
keluargaku memimpin. Namanya seperti namaku." Hadits ini hasan shahih. 

Abu Dawud menuturkan, Sahal bin Tamam bin Bari' bercerita kepada 
kami, Imran Al-Gatthan bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Abu 
Nashrah, dari Abu Sa'id, Rasulullah #& bersabda: 


LS Sags Una SN Sp AS si adi gaib bai 


“Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya 
mancung. Ia memenuhi bumi dengan keadilan, seperti bumi dipenuhi 
kezaliman. Ia berkuasa selama tujuh tahun.” 


Abu Dawud menuturkan, Ahmad bin Ibrahim bercerita kepada kami, 
Abdullah bin Ibrahim Ja'far Ar-Ragi bercerita kepada kami, Abu Malih Hasan 
bin Umar bercerita kepada kami, dari Ziyad bin Bayan, dari Ali bin Nufail, 
dari Sa'id bin Musayyib, dari Ummu Salamah, ia berkata: aku mendengar 
Rasulullah # bersabda, “Al-Mahdi dari keturunanku, dari keturunan 
Fathimah.” 


Abdullah bin Ja'far berkata, “Aku mendengar Abu Malih memuji Ali bin 
Nuafil, dan menyebutnya shalih.” 


At-Tirmidzi (N/2231) dan berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 
HR. Abu Dawud (IV/4285), dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir, hadits 
nomor 6612. agak jari : dahinya lebar, Lx yi : hidungnya mancung. 

ih; HR. Abu Dawud (IV/4284), Ibnu Majah, dan Hakim dari Ummu Salamah. Baca: Shahih Al-Jami' 
'Ash-Shaghir, hadits nomor 6610. 


Ne 


78 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, 
dari Ahmad bin Abdul Malik, dari Abu Malih Ar-Raqi, dari Ziyad bin Bayan, 
dengan matan yang sama. 


Abu Dawud menuturkan, Muhammad bin Mutsanna bercerita kepada 
kami, Mu'adz bin Hisyam bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, 
dari Qatadah, dari Shalih bin Khalil, dari seorang sahabatnya, dari Ummu 
Salamah, istri Nabi 4, dari Nabi 4, beliau bersabda, “Akan terjadi perselisihan 
saat matinya khalifah, lalu seorang laki-laki (Al-Mahdi) akan keluar dari 
Madinah pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah 
mendatanginya, mereka memaksanya keluar (dari dalam rumah) meskipun 
ia tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya pada 
suatu tempat antara Rukun (Hajar Asawad) dan Magam (Ibrahim). Lalu 
dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memeranginya, tetapi 
pasukan itu justru ditenggelamkan oleh (Allah) di Al-Baida, tempat antara 
Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia melihat hal itu, orang-orang 
saleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak membaiatnya 
antara Rukun dan Magam. Lalu tumbuhlah seorang laki-laki dari bangsa 
Quraisy, paman-pamannya dari suku Kalb, ia lalu mengirimkan sepasukan 
untuk memerangi mereka yang berbaiat kepada Al-Mahdi. Namun, orang- 
orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi mampu mengalahkan pasukan dari 
Bani Kalb tersebut. Alangkah ruginya orang yang tidak ikut serta dalam 
pembagian ghanimah perang melawan suku Kalb. Ia (Al-Mahdi) lalu 
membagi ghanimah, dan membina manusia dengan sunah Nabi mereka & 
dan menyampaikan Islam ke semua penduduk bumi. Ia berkuasa selama 
tujuh tahun, kemudian wafat dan dishalati oleh kaum muslimin.” 

Abu Dawud menuturkan, Harun—bin Mughirah—berkata: Umar bin 
Abu Oais bercerita kepada kami, dari Mathraf bin Tharif, dari Abu Hasan, dari 
Hilal bin Amr, aku mendengar Ali berkata: Nabi # bersabda, “Akan muncul 
seseorang dari balik sungai (seperti Bukhara, Samarqan, dan negeri-negeri 
lainnya) bernama Harits bin Harran. Di bagian depan barisan pasukannya 
ada seseorang bernama Manshur. Ia mempersiapkan atau membela keluarga 


9 Ahmad (VI, hal: 316), Abu Dawud (IV/4286). 


79 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldihim 


Muhammad seperti Quraisy membela Rasulullah 36. Setiap mukmin wajib 
membelanya.” Atau beliau menyebut, “Memenuhi seruannya.”* 

Ibnu Majah menuturkan, Harmalah bin Yahya Al-Mishri dan Ibrahim 
bin Sa'id Al-Jauhari bercerita kepada kami, keduanya berkata; Abu Shalih 
Abdul Ghaffar bin Dawud Al-Hurrani bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah 
bercerita kepada kami, dari Abu Zur'ah, dari Amr bin Jabir Al-Hadhrami, 
dari Abdullah bin Harits bin Juz Az-Zubaidi, Rasulullah 48 bersabda, “Akan 
muncul orang-orang dari timur, mereka mempersiapkan untuk Al-Mahdi.” 


Maksudnya, mempersiapkan kekuasaannya. 


Pemberitaan Rasulullah 555 tentang Beban Berat dan Hal-Hal Mengerikan yang 
akan Dihadapi Ahlul Bait Beliau 

Ibnu Majah menuturkan, Utsman bin Abu Syaibah bercerita kepadakami, 
Muawiyah bin Hisyam bercerita kepada kami, Ali bin Shalih bercerita kepada 
kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah, ia 
berkata, “Suatu ketika, kami berada di dekat Rasulullah 3£. Air mata beliau 
berlinang dan rona muka beliau berubah. Aku pun berkata, 'Kami melihat 
Sesuatu yang tidak kami suka di wajahmu." Beliau berkata, Kami adalah ahlul 
bait. Allah memilihkan akhirat untuk kami, bukan dunia. Keluargaku akan 
menghadapi musibah dan pengusiran sepeninggalku, hingga muncul suatu 
kaum dari timur. Mereka membawa panji-panji hitam. Mereka meminta 
roti, tapi tidak diberi. Mereka pun berperang lalu menang. Mereka kemudian 
diberi apa pun yang mereka minta. Mereka tidak menerimanya hingga 
menyerahkannya kepada seseorang dari Ahlul Bait-ku. Ia memenuhi dunia 
dengan keadilan, seperti dunia dipenuhi kezaliman. Maka, barangsiapa di 
antara kalian yang menjumpai peristiwa itu, hendaklah mendatangi mereka 
meski dengan merangkak diatas salju: 

Rangkaian hadits ini mengisyaratkan Bani Abbas, seperti yang telah 
disinggung sebelumnya saat membahas awal berdirinya Daulah mereka 
pada tahun 132 Hijriyah. 


10 Abu Dawud (IV/4290), didhaifkan Al-Albani. 
11 Ibnu Majah (1/4088), didhaifkan Al-Albani dalam Oha'if Ibni Majah. 
12 Ibnu Majah (11/4082), didhaifkan Al-Albani. 


80 


A Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Bantana. ar sa bahwa Al-Mahdi akan muncul setelah Daulah 
naak Fa a erasal dari Ahlul Bait, dari keturunan Fathimah binti 
aa T ri PR Hasan dan Husain, seperti yang telah disebutkan 
san am hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Wallahu 

Ibnu Majah menuturkan, Muhammad bin Yahya dan Ahmad bin Yusuf 
bercerita kepada kami, keduanya berkata; Abdurrazzaq bercerita kepada 
kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid Al-Khuza'i Abu Qilabah, dari Abu 
Asma' Ar-Rahabi, dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah $& bersabda: 


si 


aah dls an asa 


3 AA) SS PS SAN ya sa BAN SA das 


SEN GS 5 AA SG NG JS ARE GS 553 
Said ón as 


“Akan ada tiga orang berperang di dekat harta simpanan kalian, 
mereka semua anak khalifah. Selanjutnya harta simpanan itu tidak 
menjadi milik seorang pun di antara mereka. Setelah itu muncul 
panji-panji hitam dari timur, lalu mereka memerangi kalian dengan 
hebatnya, yang belum pernah dilancarkan oleh suatu kaum pun.” 
Setelah itu beliau menyebut sesuatu yang tidak aku hafal. Beliau 
meneruskan, “Maka, jika kalian melihatnya, baiatlah dia meski 
dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah, 
Al-Mahdi.” 


Hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan hadits ini. Sanad hadits ini kuat 
dan shahih. Secara zhahir, yang dimaksud harta simpanan dalam hadits 
ini adalah harta simpanan Ka'bah. Tiga anak khalifah saling berperang di 
dekatnya hingga akhir zaman tiba. Setelah itu Al-Mahdi muncul dari negeri- 
negeri timur, bukan dari terowongan Samarra seperti yang diklaim orang- 
orang bodoh Rafidhah bahwa Al-Mahdi sudah ada saat ini, dan mereka 
tengah menantikan kemunculannya di akhir zaman. Pernyataan seperti ini 


T3 Ibnu Majah (W/4084), didhaifkan Al-Albani. 


81 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


termasuk pernyataan ngelantur, salah satu bentuk pengabaian, dan penyakit 
gila yang ditimbulkan setan, karena tidak ada dalil ataupun bukti dari Al- 
Qur'an, As-Sunah, akal sehat, ataupun dalil istihsan. 

Tirmidzi menuturkan, Outaibah bercerita kepada kami, Rusydin bin 
Sa'ad bercerita kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari 
@abishah bin Dzuaib, dari Abu Hurairah, Rasulullah #5 bersabda: 


MEA a gr esI Lee gjej o A 

p SARI SA ba GA 
“Akan muncul panji-panji hitam dari Khurasan, lalu tidak ada 
sesuatu pun yang menghalanginya hingga ditancapkan di Elia 
(Palestina). 


Hadits ini gharib. Panji-panji hitam yang disebut dalam riwayat-riwayat 
ini bukan yang dibawa Abu Muslim Al-Khurasani, lalu dengan panji- 
panji itu ia menyerang Daulah Bani Umaiyah pada tahun 132 Hijriyah. 
Panji hitam yang dimaksud adalah panji-panji hitam lain yang dibawa 
Al-Mahdi. Ia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fathimi Al- 
Hasani. Allah membenahinya dalam satu malam. Maksudnya, menerima 
tobatnya, membimbingnya, memberinya pemahaman dan petunjuk setelah 
sebelumnya tidak seperti itu. Ia didukung orang-orang dari timur. Mereka 
membela dan menegakkan kekuasaannnya, serta memperkuat sendi-sendi 
kekuasaannya. Panji-panji mereka berwarna hitam. 

Hitam adalah lambang ketenangan, karena panji Rasulullah #& juga 
berwarna hitam, namanya Al-Igab. Khalid bin Walid memasang panji ini di 
Tsaniyah, di sebelah timur Damaskus saat datang dari Irak, sehingga kawasan 
Tsaniyah dikenal dengan panji hitam Rasulullah 3% ini. Saat ini, kawasan 
tersebut dinamakan Tsaniyatul Igab. Disebut Al-Igab yang berarti hukuman 
karena panji ini menjadi hukuman bagi orang-orang kafir dari kalangan 
Nasrani Romawi dan Arab, dan memperteguh kesudahan baik bagi hamba- 
hamba Allah yang beriman dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta para 
pengikut mereka selanjutnya, hingga hari pembalasan. Segala puji hanya 
bagi Allah. 


14 HR. At-Tirmidzi (IV/2269). 


82 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Selain itu, Rasulullah #& juga memasuki Mekah pada saat penaklukan 
Mekah dengan mengenakan pelindung kepala dari besi berwarna hitam. 
Riwayat lain menyebutkan, beliau mengikat kepala dengan surban hitam 
di luar besi pelindung kepala. Intinya, Al-Mahdi yang dipuji dan dijanjikan 
muncul di akhir zaman, ia akan muncul dari arah timur dan akan dibaiat 
di dekat Ka'bah, seperti yang ditunjukkan oleh nash hadits. Saya telah 
menyebutkan tentang Al-Mahdi dalam satu bagian kitab tersendiri. Segala 
puji hanya bagi Allah. 

Ibnu Majah juga menuturkan, Nashr bin Ali Al-Jahdhami bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Marwan Al-Ugaili bercerita kepada kami, Umarah bin 
Abu Hafshah bercerita kepada kami, dari Zaid Al-A'ma, dari Abu Shiddig 
An-Naji, dari Sa'id Al-Khudri, Nabi # bersabda, “Al-Mahdi akan muncul di 
tengah-tengah umatku. Jika masa (keberadaannya di tengah-tengah kalian) 
pendek, maka selama tujuh tahun. Jika tidak pendek, maka selama sembilan 
tahun. Pada masa itu, umatku merasakan kenikmatan yang sama sekali tidak 
pernah mereka dengar sepertinya. Bumi memunculkan segala hasilnya tanpa 
menyimpan sesuatu pun. Harta benda pada saat itu melimpah. Seseorang 
berdiri lalu berkata, Wahai Mahdi! Berilah aku (harta)." Ia (Al-Mahdi) pun 
berkata, 'Ambillah'.”s 

Tirmidzi menuturkan, Muhammad bin Yasar bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada 
kami, ia berkata; aku mendengar Zaid Al-A'ma, aku mendengar Abu Shiddig 
An-Naji bercerita dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, “Kami khawatir jika 
sepeninggal Nabi akan terjadi sesuatu. Kami pun bertanya kepada Nabi Allah 
$£, beliau kemudian bersabda, Di tengah-tengah umatku ada Al-Mahdi. Ia 
akan muncul dan bertahan (di tengah-tengah kalian) selama lima, tujuh, 
atau sembilan tahun. Seseorang datang kepadanya lalu berkata, Wahai 
Mahdi! Berilah aku (harta).' Ia (Al-Mahdi) lantas menciduk (harta) dengan 
tangan (dan ia letakkan) di pakaiannya sebanyak yang bisa ia bawa'.”* 


Hadits ini hasan. Hadits ini juga diriwayatkan melalui jalur lain dari Nabi 
36. Abu Shiddig namanya Bakar bin Amr. Ada juga yang menyebut Bakar bin 


15 HR. Ibnu Majah (11/4083), dinyatakan hasan oleh Al-Albani. ya, JW : Harta benda yang banyak dan 
melim 
16 HR. At-Tirmidzi WUW2232). 


83 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Qais. Hadits ini menunjukkan, batas maksimal keberadaan sembilan tahun, 
dan minimal lima atau tujuh tahun. Mungkin, Al-Mahdi adalah khalifah yang 
melemparkan harta tanpa ia hitung yang disebut dalam hadits. Wallahu 
a'lam. Pada masanya, buah-buahan, tanaman, dan harta benda melimpah 
ruah, kekuasaan kuat, agama tegak, musuh kalah, dan kebaikan pada 
masanya bertahan. 

Imam Ahmad menuturkan, Khalaf bin Walid bercerita kepada kami, 
Ubbad bin Ubbad bercerita kepada kami, Khalid bin Sa'id bercerita kepada 
kami, dari Abu Waddak, dari Abu Sa'id, seseorang berkata, “Demi Allah, 
setiap kali seorang pemimpin muncul memimpin kami, pasti lebih buruk 
dari pemimpin sebelumnya.” 

Abu Sa'id berkata, “Andai saja bukan karena sesuatu yang pernah aku 
dengar dari Rasulullah #, tentu aku mengatakan seperti yang dia katakan. Aku 
pernah mendengar Rasulullah # bersabda, Sungguh, di antara pemimpin- 
pemimpin kalian ada seorang pemimpin yang melemparkan harta tanpa ia 
hitung. Seseorang datang kepadanya lalu meminta, maka pemimpin tersebut 
berkata, ‘Ambillah! Orang yang meminta kemudian membentangkan 
pakaiannya, lalu ia melemparkan perbendaharaan ke dalam pakaian 
tersebut." Rasulullah ; membentangkan selimut tebal yang beliau kenakan, 
menceritakan tindakan yang dilakukan si pemimpin, lalu beliau satukan sisi- 
sisinya. Beliau kemudian bersabda, Ta mengambil harta itu lalu pergi'”" 

Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini melalui jalur ini. 

Ibnu Majah menuturkan, Hadbah bin Abdul Wahhab bercerita kepada 
kami, Sa'ad bin Abdullah Al-Junaid bercerita kepada kami, dari Ja'far, dari 
Ali bin Ziyad Al-Yamani, dari Ikrimah bin Ammar, dari Ishag bin Abdullah 
bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah 
#i bersabda, “Kami, anak-anak Abdul Muttalib adalah pemimpin-pemimpin 
para penghuni surga: aku, Hamzah, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, dan Al- 
Mahdi." 

Syekh kami, Abu Hajjaj Al-Mizzi berkata, “Seperti itulah yang disebutkan 
dalam Sunan Ibnu Majah." 


17 HR. Ahmad (111/97). 
18 HR. Ibnu Majah (1/4087). 


84 


AA - anwar dan Peperangan Akhi zaman 


Di dalam sanad hadits ini ada Ali bin Ziyad Al-Yamani. Yang benar adalah 


Al in Zi FaR 
bdullah bin Ziyad As-Suhaimi. Seperti itu juga yang disebutkan Al-Bukhari 


dalam. At-Tarikh dan Ibnu Hatim dalam Al-Jarh wat Ta'dil. Ia adalah orang 
yang tidak dikenali. Hadits ini munkar. 


g Adapun hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan-nya; Yunus 
bin Abdul A'la bercerita kepada kami, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 
bercerita kepada kami, Muhammad bin Khalid Al-Jundi bercerita kepada 
kami, dari Abban bin Shalih, dari Hasan, dari Anas bin Malik, Rasulullah 
& bersabda, “Tidaklah urusan (agama) ini bertambah kecuali hanya 
kesengsaraan, dan tidaklah dunia ini bertambah kecuali kemunduran, tidak 
pula manusia semakin bertambah melainkan kekikiran, Kiamat tidak akan 
terjadi kecuali pada seburuk-buruk manusia, dan tidaklah muncul Al-Mahdi 
kecuali ia adalah Isa bin Maryam.” 


Hadits ini dikenal diriwayatkan Muhammad bin Khalid Al-Jundi 
Ash-Shan'ani Al-Muadzin, syekh Asy-Syafi'i. Sejumlah ahli hadits juga 
meriwayatkan darinya. Ia bukan perawi yang tidak dikenali seperti yang 
dikatakan Hakim. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Ma'in, bahwaia menyatakan 
Muhammad bin Khalid Al-Jundi tsigah. Hanya saja sebagian perawi ada yang 
meriwayatkan hadits ini dari Abban, dari Abu Iyyasy, dari Hasan Al-Bashri 
secara mursal. 


Syekh kami menyebutkan dalam At-Tahdzib, diriwayatkan dari sebagian 
perawi bahwa ia memimpikan Asy-Syafi'i mendustakan Yunus bin Abdul 
A'la Ash-Shadafi. Padahal Yunus termasuk perawi tsigah, tidak bisa dicela 
hanya karena mimpi seseorang. Hadits ini secara jelas bertentangan dengan 
hadits-hadits yang kami sebutkan sebelumnya bahwa Al-Mahdi bukanlah Isa 
putra Maryam. Turunnya Al-Mahdi sebelum Isa sudah jelas, adapun setelah 
turunnya Isa, jika dicermati hal tersebut tidaklah saling menafikan. Mungkin 
yang dimaksud adalah Al-Mahdi sebenarnya, yaitu Isa putra Maryam. Juga 
tidak menutup kemungkinan jika ia adalah Al-Mahdi lainnya. Wallahu a'lam. 


19 HR. Ibnu Majah (11/4039). 


85 


An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Berbagai Macam Fitnah Terjadi, Semakin Banyak dan Membesar di Akhir Zaman 


Ketika para pembuat kerusakan banyak jumlahnya, semuanya binasa 
meski di antara mereka ada orang-orang saleh. 

Al-Bukhari menuturkan, Malik bin Ismail bercerita kepada kami, Ibnu 
Uyainah bercerita kepada kami, bahwa ia mendengar Az-Zuhri meriwayatkan 
dari Urwah, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah, dari 
Zainab binti Jahsy, ia berkata, “Suatu ketika Nabi # bangun tidur dengan 
rona muka memerah sambil berkata, ‘Lå ilaha illallah! Celakalah bangsa Arab 
karena keburukan yang kian mendekat. Pada hari ini, tembok penghalang 
Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini.” Beliau melingkarkan jari-jari 
mengisyaratkan angka sembilan puluh atau seratus. Dikatakan kepada 
beliau, “Apakah kami binasa sementara di antara kami ada orang-orang 
saleh? Beliau menjawab, Ya, jika banyak keburukan'.”* 

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Amr An-Nagid dari Sufyan 
bin Uyainah, ia berkata, “Sufyan melingkarkan sepuluh jarinya.” Ia juga 
meriwayatkan dari Harmalah, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Az-Zuhri, 
dengan matan yang sama. Ia berkata, “Beliau melingkarkan dua jari beliau, ibu 
jari dan jari sebelahnya (jari telunjuk).” Selanjutnya, Muslim meriwayatkan 
hadits ini dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Zainab, dari Habibah, 
dari Ummu Habibah, dari Zainab. Dengan demikian, dalam sanad hadits ini 
ada dua tabi'in, dua Zainab, dan dua istri Nabi #4, atau ada empat shahabat 
wanita. 

Al-Bukhari menuturkan, Musa bin Ismail bercerita kepada kami, Wuhaib 
bercerita kepada kami, Ibnu Thawus bercerita kepada kami, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau bersabda: 


“Pada hari ini, tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka 
seperti ini.” Wuhaib melingkarkan jari membentuk angka sembilan 
puluh.” 


20 Al-Bukhari (XIIV7059), Muslim (IV/kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 1). 
21 Al-Bukhari (VII/7136), Muslim (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 3). 


86 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Az-Zuhri, dari Hindun binti Harits 
Al-Firasiyah, bahwa Ummu Salamah, istri Nabi gg, berkata, “Suatu ketika, 
Nabi 35 terbangun dalam keadaan takut sambil berkata, “Subhanallah! Apa 
gerangan simpanan-simpanan yang diturunkan malam ini? Apa gerangan 
fitnah-fitnah yang Allah turunkan? Adakah yang mau membangunkan para 
penghuni bilik-bilik (istri-istri beliau) agar mereka shalat? Berapa banyak 
wanita berpakaian di dunia, telanjang di akhirat.”2 


Isyarat Kenabian bahwa Berbagai Fitnah Masuk ke Tengah-Tengah Masyarakat 
Islam 
Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Az-Zuhri, dari Urwah, dari 
Usamah bin Zaid, ia berkata, “Nabi 44 naik ke salah satu tembok Madinah 
lalu bertanya, “Apakah kalian melihat apa yang aku lihat?” 
Para shahabat menjawab, Tidak.” 
Beliau berkata, Sungguh, aku melihat berbagai macam fitnah terjadi di 
sela rumah-rumah kalian seperti turunnya hujan'”? 
Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi 4, beliau bersabda: 
sette 2 ente Aig Tol SAR AG 
Ei jin AN AA AI ANG Hall YR OLI o 
“Zaman kian dekat, ilmu berkurang, sifat kikir diturunkan, fitnah- 
fitnah muncul, dan banyak haraj. s 


Para shahabat bertanya, “Apa itu al-haraj wahai Rasulullah?” 

Beliau menjawab, “Pembunuhan, pembunuhan.” 

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, dari Hamid, den 
Abu Hurairah. Selanjutnya meriwayatkan hadits ini dari A'msy, dari Sufyan, 
dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa. 


22 Al-Bukhari 0111/7069). 
23 HR. Al-Bukhari (X1I/7060), Muslim (IV/kitab; ftnah-ftnah, hadits nomor 9), Ahmad (V, hal: 200). 


23 HR. Al-Bukhari (XIII/7061), Muslim (IV/kitab; ilmu, hadits nomor 11), Abu Dawud (IV/4255), Ahmad 
(1333). gdi : pembunuhan. 


87 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Setiap Zaman yang Berlalu Masih Lebih Baik dari Zaman Berikutnya 


Al-Bukhari menuturkan, Muhammad bin Yusuf bercerita kepada 
kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Zubair bin Adi, ia berkata, “Kami 
mendatangi Anas bin Malik lalu mengadukan padanya perlakuan Hajjaj 
terhadap kami. Ia berkata, Bersabarlah kalian, karena setiap zaman yang 
datang pada manusia, zaman berikutnya pasti lebih buruk dari zaman 
sebelumnya, hingga kalian bertemu Rabb kalian. Aku mendengar ini dari 
nabi kalian'.” 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Tirmidzi, dari hadits Syura. Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini hasan shahih." Hadits ini diungkapkan kalangan awam 
dengan kata-kata berbeda, “Setiap tahun, kalian semakin terhina.” 


25 Al-Bukhari (XI1V7068). 


88 


ISYARAT KENABIAN BAHWA AKAN TERJADI 
FITNAH-FITNAH BERAT YANG HARUS 
DIWASPADAI DAN DIJAUHI 


Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Az-Zuhri, dari Sa'id bin 
Musayyib, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda: 


ngis GA PN Ga Ga SI, 


“Akan terjadi berbagai macam fitnah. Orang yang duduk saat itu lebih 
baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik 
dari orang yang berjalan. Orang yang berjalan saat itu lebih baik dari 
orang yang berjalan cepat. Barangsiapa melihatnya, (fitnah-fitnah 
itu) akan membinasakannya. Maka, siapa yang menemukan tempat 
bernaung atau tempat berlindung saat itu, hendaklah berlindung 
padanya.” 

Muslim meriwayatkan hadits serupa dari Abu Bakrah yang lebih panjang. 


Muttafag alaih. HR. Al-Bukhari (XII/708 ), Muslim (IV/kitab: fitnah-ftnah, hadits nomor 12), Ahmad (Il, 
al: 282). 


89 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Amanah Dilenyapkan dari Hati Manusia 

Al-Bukhari menuturkan, Muhammad bin Katsir bercerita kepada kami, 
Sufyan bercerita kepada kami, A'masy bercerita kepada kami, dari Zaid 
bin Wahab, Hudzaifah bercerita kepada kami, ia berkata, Rasulullah 3% 
menceritakan dua hadits kepada kami, salah satunya sudah aku lihat, dan 
aku masih menunggu yang satunya lagi, beliau bersabda: 


< 21 1. H - e t 1.21 Ay at 

Ge AS TA IS BJ Kai a 
ES Ga akên 

“Sungguh, amanat turun ke hati orang-orang, kemudian Al-Qur'an 


turun hingga mereka tahu (hukum dan berbagai hal) dari Al-Qur'an. 
Setelah itu mereka mengetahui dari As-Sunnah.” 


Beliau juga bercerita kepada kami tentang dihilangkannya amanat, 
beliau bersabda: 
da. Bi 


2. Ae Jai ja SAN AS 5 
nsp PAT Aa KE AA TA 
5 Jus G3 Ss ag 
Sa Suska adi g G5 da ug ási u5 ANG JAH 
ka Ba “Eng ap at T 3 tdi, ani ba 

ga ks 5 
BE) ai 


“Seseorang tidur sesaat, lalu amanat dicabut dari hatinya hingga 
menimbulkan bekas seperti bekas kecil. Setelah itu ia tidur sesaat, lalu 
(amanat) dicabutdari hatinya hingga menimbulkan bekas seperti kulit 
melepuh, laksana bara yang kamu gelindingkan di kakimu hingga 
kakimu melepuh, lalu kamu melihatnya membengkak padahal tidak 


90 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ade apa pun di dalamnya. Pada pagi harinya, orang-orang berjual- 
beli, dan hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanat, 
lalu dikatakan, 'Di Bani Fulan ada seseorang terpercaya." Dikatakan 
pada orang itu, ‘Alangkah berakalnya dia, alangkah tampannya dia, 
alangkah kuatnya dia" Padahal di dalam hatinya tidak ada iman 
barang seberat biji sawi pun. Pernah tiba suatu zaman padaku, di 
mana aku tidak peduli dengan siapa pun aku berjual-beli. Jika ia 
muslim, Islam akan mendorongnya (menunaikan amanat) padaku, 
dan jika ia Nasrani atau Yahudi, pemimpinnya akan mendorongnya 
(menunaikan) amanat kepadaku. Tapi saat ini, aku hanya berjual 
beli dengan si fulan dan si fulan.” 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari A'masy, dengan matan yang sama. 


Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, dari Salim, dari 
ayahnya. 


Isyarat Kenabian bahwa Fitnah akan Muncul dari Arah Timur 


Diriwayatkan dari hadits Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa 


Rasulullah #£ berdiri di sisi mimbar sambil menghadap ke arah timur, lalu 
beliau bersabda: 


ena Ts ef wey Bes ahan Bon o NGING 
ENG JÓ OUR O5 sE (ya KAU 


“Ketahuilah! Sesungguhnya, fitnah itu dari sana (bumi bagian timur), 
dari tempat munculnya tanduk setan." Atau beliau menyebut, “Dari 
arah munculnya matahari." 


! 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dan lainnya, dari Salim, 


dengan matan yang sama. Ahmad meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdullah 
bin Dinar, dan Ath-Thabrani dari riwayat Athiyah. Keduanya dari Abdullah. 


z 


a £ aku melang 
liV/kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 45), At-Tirmidzi (IV/2268), Al- 
'Muwaththa' (IV kitab; meminta izin, hadits nomor 29), Ahmad (II, hal: 18, 23). 


91 PER 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Isyarat Kenabian bahwa Kerusakan akan Merajalela, Hingga Orang-Orang yang 
Masih Hidup Iri pada Orang-Orang yang Sudah Mati 

Al-Bukhari menuturkan, Ismail bercerita kepada kami, Malik bercerita 
kepadaku, dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata; aku 
mendengar Rasulullah 4& bersabda: 


aa EN Isi JAN ii JA Jaa GS SU as 4 
“Kiamat tidak terjadi hingga seseorang melintas di makam seseorang 
lalu berkata, ‘Andai saja aku menggantikannya'." 


Isyarat Kenabian bahwa Berhala-Berhala Kembali ke Sebagian Kabilah Arab 
Sebelum Kiamat Terjadi 

Al-Bukhari menuturkan, Abu Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib 
bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyib mengabarkan 
kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata; aku mendengar Rasulullah #4 


bersabda: 


Ka e Buni SO OA SUNAN 
“Kiamat tidak akan terjadi hingga pantat kaum wanita Daus 
bergerak-gerak (mengelilingi) Dzul Khulashah.”s 


Dzul Khulashah adalah berhala kabilah Daus yang dulu mereka sembah 
di masa Jahiliah. 


Pemberitaan Rasulullah # bahwa Kekayaan-Kekayaan Besar akan Muncul 
dari Tanah Arab, Perpecahan yang Terjadi Karenanya, serta Sebab-Sebab 
Pertikaian dan Peperangan di Antara Manusia 

Al-Bukhari menuturkan, Ubaidullah bin Sa'id Al-Kindi bercerita kepada 
kami, dari Ugbah bin Khalid, Ubaidullah bercerita kepada kami, dari Habib 


~ HR. Al-Bukhari (XIV7115). 
Muttafag alaih. HR. Al-Bukhari (XIIV/7116), Muslim (IV/kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 51), Ahmad (1, 


hal: 271). 


92 


Ia aa ý Peperangan Akhir Zaman 


bin Abdurrahman, dari kakeknya, Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, 


Rasulullah 4g bersabda: 
E E Kk REKA zaf ji ó 
Sera bab bh a 3 SE sak GÍ di dag 


“Tidak lama lagi. Eufrat tersingkap perbendaharaan-perbendaharaan 


emasnya, maka barangsiapa mendatanginya, janganlah ia 
mengambilnya sedikit pun." 


Uqbah menuturkan, Abdullah bercerita kepada kami, Abu Zanad 
bercerita kepada kami, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi 3%, dengan 
matan serupa. Hanya saja beliau menyebutkan, “Eufrat menyingkap gunung 
emas.” 

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Uqbah bin Khalid melalui dua 
jalur. Setelah itu ia meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah, dari Ya'qub bin 


Abdurrahman, dari Sahal, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah s 
bersabda: 


AN FE gk Ge JA GE AAN ga GAN Gs Y 
4 2 tx... st 
bsi AL ya E dois 


“Kiamat tidak terjadi, hingga Eufrat menyingkap gunung emas. 
Orang-orang berperang karenanya, lalu sembilan puluh sembilan 
dari setiap seratus orang terbunuh. Masing-masing di antara mereka 
berkata, ‘Mudah-mudahan aku-lah yang selamat.” 


Selanjutnya, Muslim meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Harits bin 
Naufal, ia berkata, “Suatu ketika, aku berdiri di bawah naungan benteng 
Hassan bersama Ubai bin Ka'ab. Ia lantas berkata, 'Para pemimpin akan 


6 Shahih. Mutafag alaih, HR. Al-Bukhari (X11/7119), Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 30), Abu 
Dawud (IV/4313), At-Tirmidzi (IV/2569), Ahmad (Il, hal: 332). 

7 HR. Al-Bukhari (11/7119), At-Tirmidzi (IV/2570), Abu Dawud (IV/4314), Ibnu Majah (11/4046). 

8 HR. Muslim (IV, : fitnah-fitnah, hadits nomor 29). 


93 


An-Nihêyah fi Fitan wal Malahim 


senantiasa berselisih demi memperebutkan dunia.” Aku berkata, “Benar. Aku 
pernah mendengar Rasulullah 34 bersabda, ‘Sudah hampir tiba masanya 
Eufrat menyingkap gunung emas. Ketika orang-orang mendengarnya, 
mereka berjalan menghampirinya lalu orang yang berada di dekatnya 
berkata, Jika kami membiarkan (emas ini), tentu orang-orang mengambil 
dan menghabiskan semuanya. Mereka pun berperang karenanya, hingga 
setiap sembilan puluh sembilan dari setiap seratus orang terbunuh'.”' 


Isyarat Kenabian Munculnya Banyak Dajjal Sebelum Kiamat Terjadi, dan Kiamat 
Datang Tiba-Tiba Kala Manusia Lengah 

Al-Bukhari menuturkan, Abu Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib 
bercerita kepada kami, Abu Zanad bercerita kepada kami, dari Abdurrahman, 
dari Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda, 


“Kiamat tidak akan terjadi hingga dua kubu besar berperang. Di 
antara keduanya terjadi pembunuhan besar-besaran padahal seruan 
keduanya sama, hingga Dajjal-Dajjal pendusta mencapai tiga puluh 
orang muncul, masing-masing mengaku sebagai utusan Allah, 
hingga ilmu dicabut, banyak terjadi guncangan-guncangan, akhir 
dunia kian dekat, fitnah-fitnah muncul, dan banyak pembunuhan. 
(Kiamat tidak terjadi) hingga harta melimpah di tengah-tengah 
kalian, sampai-sampai pemilik harta bingung mencari orang yang 
mau menerima zakat darinya, dan hingga ia menawarkannya, lalu 
orang yang ditawari berkata, 'Aku tidak membutuhkannya.' (Kiamat 
tidak terjadi) hingga orang-orang bersaing meninggikan bangunan- 
bangunan. (Kiamat tidak terjadi) hingga seseorang melintas di makam 
seseorang lalu berkata, 'Andai saja aku yang mati.” (Kiamat tidak 
terjadi) hingga matahari terbit dari barat. Apabila matahari terbit 
(dari barat) dan orang-orang melihatnya, mereka semua beriman, 
tapi saat itu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman 
sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan 
imannya itu. Kiamat terjadi saat dua orang membentangkan baju di 
antarakeduanya (untuk berjual-beli), lalu keduanya tidak jadi berjual 


9 HR. Muslim (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 32). 


94 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


beli dan tidak pula melipatnya. Kiamat terjadi saat seseorang pulang 
membawa susu untanya, lalu ia tidak meminumnya. Kiamat terjadi 
saat seseorang menambal kolam airnya, lalu ia tidak meminumnya. 


Kiamat terjadi saat seseorang mengangkat suapan makan ke mulut, 
lalu ia tidak memakannya.” 


Muslim menuturkan, Harmalah bin Yahya At-Tujaibi bercerita kepada 
kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Ibnu Yunus mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris Al-Khaulani, Hudzaifah bin 
Yaman berkata, “Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui 
fitnah yang akan terjadi antara saat ini hingga Kiamat. Ini bukannya karena 
Rasulullah menyampaikan sesuatu pun darihal itu secara rahasia kepadaku, 
tapi karena beliau menceritakan tentang fitnah-fitnah di suatu majelis yang 
aku berada di sana saat itu. Rasulullah 4 bersabda sambil menyebut fitnah- 
fitnah. Di antaranya ada tiga fitnah yang hampir tidak menyisakan apa pun. 
Di antaranya ada sejumlah fitnah seperti angin kencang musim panas. Di 
antaranya ada fitnah-fitnah kecil, dan di antaranya ada fitnah-fitnah besar. 
Mereka yang hadir di majelis tersebut sudah meninggal dunia semua kecuali 
aku.” 


Muslim meriwayatkan dari hadits Nufair, dari Sahal, dari ayahnya dari 
Abu Hurairah, Rasulullah $& bersabda: 


dan Maja WA pa Sa jaki a lal gai 
ag aa 


aiis dji Se 53 3g da a 535 Ae WS aa 


“Irak menahan dirham dan takarannya, Syam menahan mud dan 
dinarnya, Mesir menahan timbangan dan dinarnya, kalian kembali 
seperti sedia kala, kalian kembali seperti sedia kala, kalian kembali 
seperti sedia kala.” 


Abu Hurairah berkata, “Daging dan darah Abu Hurairah menyaksikannya.” 


LBukhari (XM/7121), Muslim (VI, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 17) secara ringkas. Jil wy xx: 
panilik harta bingung. y 4 wa! Y : aku tidak memerlukannya. tali : unta perah yang melimpah susunya. 
say. nambal kolam air dengan tanah, cor, atau semacamnya, agar tidak retak dan membuatnya 
di licin. 
Aa menjadi hab; itnah-itnah, hadits nomor 33), Abu Dawud (1/3035), Ahmad (1/262). Qafiz dan mud 
adalah takaran. 


95 


'An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 
Imam Ahmad menuturkan, Ismail bercerita kepada kami, Al-Jariri 
bercerita kepada kami, dari Abu Nadhrah, ia berkata, “Suatu ketika kami 
bersama Jabir, lalu ia berkata, 'Sudah hampir tiba masanya dinar ataupun 
mud tidak datang kepada penduduk Irak." Kami bertanya, “Kenapa seperti 
itu?” Ia menjawab, “Karena Romawi mencegah hal itu.’ Ia diam sesaat lalu 
setelah itu berkata, “Rasulullah # bersabda, ‘Di akhir umatku, akan ada 
seorang khalifah. Ia melemparkan harta begitu saja tanpa menghitungnya'"'? 
Al-Jariri berkata, “Aku berkata kepada Abu Nashrah dan Abu Alla, 
“Sepertinya khalifah itu Umar bin Abdul Aziz.’ Keduanya menjawab, Tidak.” 
Muslim meriwayatkan hadits ini dari Al-Jariri, dengan matan serupa. 
Imam Ahmad menuturkan, Abu Amir bercerita kepada kami, Aflah bin 
Sa'id Al-Anshari, seorang syekh dari Quba, dari kaum Anshar, bercerita 
kepada kami, Abdullah bin Rafi', maula Ummu Salamah bercerita kepadaku, 
ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata: aku mendengar Rasulullah 
35 Bersabda, Jika umur kalian panjang, sudah hampir tiba masanya ada 
suatu kaum yang pergi pada pagi hari dalam murka Allah dan pulang pada 
sore hari dalam fitnah. Di tangan mereka ada sesuatu sepertiekor-ekor sapi." 
Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Abdullah bin 
Ain, dari Zaid bin Habbab, dari Aflah bin Sa'id, dengan matan yang sama. 


Isyarat Kenabian bahwa Kelak akan Muncul Dua Golongan di Antara Para 
Penghuni Neraka 

Muslim meriwayatkan dari Zuhr bin Harb, dari Suhail, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda: 


WOH D ai 


alaik Gigi EWU SIA SGE AK A3 GAN 


12 HR Ahmad III, hal: 317). Hadits serupa disebutkan dalam Shahih Muslim (IV/ kitab; fitnah-fitnah, hadits 
nomor 69). Iz JU jk : menuangkan atau menciduk dengan tangannya tanpa menghitungnya karena 
hana pada saat itu melimpah ruah. 

13 Shahih. HR. Ahmad (Il, hal: 308), Muslim (IV/kitab: surga, hadits nomor 54). 


96 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


IIS Ha ba ki Ga) p en, bk S5 E gile Salad 


“Ada dua golongan di antara penghuni neraka yang aku sama sekali 
belum pernah melihat keduanya: (1) Suatu kaum, mereka membawa 
cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi. Mereka memukuli orang- 
orang dengan cambut itu. (2) Dan kaum wanita yang berpakaian, tapi 
seperti telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dan berlagak, kepala 
mereka seperti punuk-punuk unta yang melenggak-lenggok. Mereka 
tidak akan masuk surga dan tidakakan mencium wanginya, padahal 
wangi surga dapat dicium dari perjalanan sejauh ini dan itu." 


Sebagian Alasan Meninggalkan Amar Makruf Nahi Munkar 


Ahmad menuturkan, Zaid bin Yahya Ad-Dimasygi bercerita kepada kami, 
Abu Sa'id bercerita kepada kami, Abu Makhul bercerita kepada kami, dari 
Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah 4& ditanya, Wahai Rasulullah! Kapan 
kita meninggalkan amar makruf dan nahi munkar?’ Beliau menjawab: 


et LE ey a a eae Terb era 
SS GL ESE SI an gi Sudu 
Sao galin a da 
“Apabila muncul di tengah-tengah kalian seperti yang pernah muncul 
di tengah-tengah Bani Israil, yaitu apabila perbuatan keji dilakukan 
oleh para pembesar di antara kalian, ilmu berada pada orang-orang 


yang hina di antara kalian, dan kekuasaan berada di tangan anak- 
anak kecil di antara kalian'.”* 


Ta Shahih, HR. Muslim (V/kitab: surga, hadits nomor 52), Ahmad (Il, hal: 355-356). si : unta Khurasan. 
Bentuk tunggalnya ga . Sabda beliau, “Berpakaian (namun seperti) telanjang,” maksudnya menutupi 
sebagian tubuh dan menyingkap sebagian lainnya, atau mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan 
tabuk. Sabda beliau, “Berjalan berlenggak-lenggok dan berlagak,” yaitu berjalan berlenggak-lenggok, 
atau menjauhi petunjuk dan kebaikan, mengajarkan kerusakan pada wanita-wanita lain. 

15 PR Ibnu Majah (1/4015). Didhaifkan Al-Albani, karena diriwayatkan Makhlul secara “an'anah (dari 
Si fulan, dari si fulan, tanpa menyebut secara tegas si perawi mendengar langsung dari gurunya, 
mengindikasikan hadits ini dhaif, peneri). 


97 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abbas bin Walid, dari Zaid 
bin Yahya, dari Ubaid, dari Haitsam bin Hamid, dari Abu Ma'bad Hafsh bin 
Ghailan, dari Makhul, dari Anas. Ia kemudian menyebut matan serupa. 


Isyarat Kenabian bahwa Manusia akan Berbondong-bondong Keluar dari 
Agama 

Imam Ahmad menuturkan, Muawiyah bin Umar bercerita kepada kami, 
Abu Ishaq bercerita kepada kami, dari Auza'i, Abu Ammar bercerita kepada 
kami, tetangga Jabir bin Abdullah bercerita kepadaku, ia berkata, “Aku 
datang dari suatu perjalanan, lalu Jabir datang untuk mengucapkan salam 
kepadaku. Aku kemudian bercerita padanya tentang perpecahan manusia 
dan bid'ah yang mereka buat-buat. Jabir pun menangis lalu berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah # bersabda: 


Id Liss aó 


‘Sungguh, manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong- 
bondong, dan mereka akan keluar darinya secara berbondong- 
bondong'.”* 


Su 


16 HR. Ahmad (III, hal: 343). Hadits ini dhaif, seperti disebutkan dalam Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir. 


98 


PEMBERITAAN RASULULLAH n TERKAIT 
FITNAH-FITNAH YANG MEMBINASAKAN, 
HINGGA BERPEGANG TEGUH PADA 
AGAMANYA SAAT ITU LAKSANA MEMEGANG 
BARA API 


Imam Ahmad menuturkan, Yahya bin Ishag bercerita kepada kami, Ibnu 
Lami'ah' bercerita kepada kami, Abu Yunus bercerita kepada kami, dari Abu 
Hurairah. Hasan berkata, Abu Lami'ah? bercerita kepada kami, Abu Yunus” 
bercerita kepada kami, dari Abu Hurairah, Rasulullah 4g bersabda: 


A 


KK 


“Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat: 
fitnah-fitnah laksana potongan-potongan malam nan kelam. 
Seseorang beriman pada pagi hari dan kafir pada sore hari. Suatu 
kaum menukarkan agama mereka dengan harta benda dunia yang 
tidak seberapa. Orang yang berpegangan pada agamanya kala itu, 


Seperti itulah yang disebutkan dalam versi cetakan kitab ini. Ini salah tulis, 
ialah yang meriwayatkan hadits dari Abu Yunus. Darinya, Hasan dan Yahya 
bin Ishaq meriwayatkan hadits. Baca: Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. 
2 Ibnu Lamah, Abu Lamf'ah. Seperti itulah yang disebutkan dalam versi cetakan kitab ini. Ini salah tulis, 
ang benar Ibnu Luha'ah. Dialah yang meriwayatkan hadis dari Abu Yunus. Darinya, Hasan dan Yahya 
bin Ishaq meriwayatkan hadits. Baca; Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. 
3 Abu Yunus adalah Salim bin Jabir Ad-Dusi, maula Ibnu Hurairah. Ia seorang tabi'iy tsiqah. 


1 Ibnu Lami'ah, Abu Lar 
yang benar Ibnu Luhai 


99 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


laksana orang yang memegang bara api—atau beliau menyebut; 
laksana memegang duri." 


Hasan menyebutkan dalam haditsnya, “Menginjak duri.” 


Isyarat Kenabian bahwa Berbagai Bangsa akan Bersatu Melawan Kaum 
Muslimin untuk Melemahkan dan Melenyapkan Mereka, Padahal Jumlah Kaum 
Muslimin Kala Itu Banyak 

Imam Ahmad menuturkan, Abu Ja'far Al-Madaini bercerita kepada kami, 
Abdush Shamad bin Habib Al-Azdi bercerita kepada kami, dari ayahnya, 
Habib Abdullah, dari Syabil bin Auf, dari Abu Hurairah, ia berkata: aku 
mendengar Rasulullah £ bersabda kepada Tsauban: 


“Bagaimana kondisimu, wahai Tsauban, ketika umat-umat saling 
mengajak untuk menyerang kalian laksana orang-orang lapar saling 
mengajak menuju piring makanan mereka?” 


Tsauban berkata, “Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, wahai 
Rasulullah, apakah karena jumlah kita sedikit kala itu?” 


Beliau menjawab, “Tidak, bahkan kalian banyak kala itu. Namun, 
wahn dimasukkan ke dalam hati kalian.” 


Tsauban bertanya, “Apa itu wahn, wahai Rasulullah?” 


Beliau menjawab, “Cinta dunia dan benci perang.” 


Isyarat Rasulullah Terkait Fitnah-Fitnah yang Membinasakan, dan 
Menjauhinya Merupakan Sarana Agar Selamat darinya 


Imam Ahmad menuturkan, Abdurrazzag bercerita kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari seseorang, dari Amr bin Wabishah Al- 
Asadi, dari ayahnya, ia berkata, “Suatu ketika, aku berada di Kufah, di dalam 


4 HR. Ahmad (II, hal: 390, 391), sanad hadits ini dhaif, karena Ibnu Luha'ah hafalannya kacau. Namun 
sabda Nabi 4, “Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat," shahih dari riwayat Abu 
Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah. 

5 HR. Ahmad (V, hal: 278), Abu Dawud (1V/4297) dengan riwayat serupa dari hadits Tsauban. Hadits juga 
meriwayatkan dengan lafal ini dari hadits Abu Hurairah (II, hal: 359). Di dalam sanad tersebut pada versi 
Cetakan kitab An-Nihiyah disebutkan nama perawi Sabil bin Auf. Yang benar adalah seperi yang kami 
sebutkan di atas; Syabi bin Auf. Ia seorang tabi'iy, tsiqah, dan menjumpai zaman Nabi gg. 


100 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


rumahku. Tiba-tiba, aku mendengar orang mengucapkan salam kepadaku 
di pintu rumahku, Assalamu' alaikum." Aku menjawab, “Alaikumus salam. 
Silahkan masuk!’ Saat masuk, rupanya Abdullah bin Mas'ud. Aku kemudian 
berkata padanya, “Wahai Abu Abdurrahman! Jam berapakah kunjunganmu 
ini?’ Saat itu tepat pada pertengahan siang hari. Ia berkata, Siang ini terasa 
lama bagiku. Aku pun teringat seseorang untuk aku ajak bicara.’ Ia kemudian 
bercerita kepadaku, dari Rasulullah gg, beliau bersabda: 


5555 Ga AN gk g GENG GAN kê dg 
SAI Ga FE Ga PAG SI Ga HE Ga Lelah aeti 
WE SA ga HE Ga LING SI Ga KE sd 
f BAS g l d êh 3 
tli aaae JKN SY en 
a a Dan DA ANGE sa NG SS 


IH 


a jé A hi J5 


‘Akan datang fitnah (pembunuhan dan kekafiran) yang mana orang 
yang tidur lebih baik dari yang tidur dengan miring dan orang yang 
tidur dengan miring lebih baik dari orang yang duduk dan orang yang 
duduk lebih baik daripada orang yang berdiri dan yang berdiri lebih 
baik dari yang berjalan dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari 
dan orang yang berlari lebih baik dari yang berkendaraan dan yang 
berkendaraan lebih baik dari yang berlari, yang terbunuh semuanya 
masuk neraka." 


Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi?” 


Beliau menjawab, Pada masa-masa pembunuhan, ketika seseorang 
tidak merasa aman pada temannya." 


101 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Aku bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku 
menjumpai hal itu?” 

Beliau menjawab, Tahanlah diri dan tanganmu, dan masuklah ke 
dalam rumahmu.’ 


Aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana jika seseorang 
memasuki rumahku?" 


Beliau menjawab, ‘Masuklah ke dalam kamarmu." 
Aku bertanya, “Katakan kepadaku, jika ia memasuki kamarku?” 


Beliau menjawab, 'Masuklah ke dalam masjid rumahmu dan 
lakukan seperti ini—beliau menggenggam pergelangan tangan kiri 
dengan tangan kanan—dan ucapkan, 'Rabbku Allah," sampai kau 
mati dalam keadaan seperti itu'.”* 


Isyarat Kenabian Terkait Fitnah-Fitnah yang Menggerogoti Akhlak, Hingga 
Seseorang Tidak Merasa Aman pada Temannya 

Abu Dawud menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Syihab bin 
Syihab bin Hurasy bercerita kepada kami, dari Qasim bin Ghazwan, dari Ishag 
bin Rasyid Al-Jariri, dari Salim, Amr bin Wabishah bercerita kepadaku, dari 
ayahnya, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku mendengar Rasulullah # bersabda 
(ia menyebut sebagian isi hadits Abu Bakrah), “Semua yang terbunuh (dalam 
fitnah ini) berada di neraka.” 

Wabishah (perawi hadits) berkata dalam riwayat hadits ini, “Kapan itu 
terjadi, wahai Ibnu Mas'ud?” 

Ibnu Mas'ud menjawab, “Itu terjadi pada masa-masa pembunuhan, di 
mana seseorang tidak merasa aman pada temannya.” 

Wabishah bertanya, “Apa yang kau perintahkan padaku jika aku 
menjumpai zaman itu?” 

Ibnu Mas'ud menjawab, “Tahanlah lisan dan tanganmu, dan tetaplah 
berada di dalam rumahmu.” 


6 HR. Ahmad (I, hal: 448). Di dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang tidak dikenali. 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Wabishah berkata, “Saat Utsman terbunuh, hatiku naik darah.” 

Aku (Wabishah) kemudian berkendara hingga tiba di Damaskus, lalu aku 
bertemu Hudzaim bin Fatik Al-Asadi. Ia bersumpah dengan menyebut nama 
Allah yang tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) selain-Nya, 
“Aku pernah mendengarnya dari Rasulullah &'.” 


Isyarat Rasulullah 55 Terkait Terjadinya Sejumlah fitnah, dan Langkah 
Menyelamatkan Diri Darinya adalah Menjauh dari Masyarakat 

Seperti disampaikan dalam hadits Ibnu Mas'ud di atas. Abu Dawud 
menuturkan, Utsman bin Abu Syaibah bercerita kepada kami, Waki' bercerita 
kepada kami, dari Utsman As-Sahham, Muhammad bin Abu Bakrah bercerita 
kepadaku, dari ayahnya, Rasulullah #4 bersabda: 


baik AA AE ga HE Ya Ge 
en JE eN a yes gegaran pe 


Apu 
“Sungguh, akan terjadi fitnah. Orang yang berbaring saat itu lebih 
baik dari orang yang duduk. Orang yang duduk saat itu lebih baik 
dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik dari 
orang yang berjalan. Orang yang berjalan saat itu lebih baik dari 
orang yang berjalan cepat.” 


Abu'Bakrah berkata, “Wahai Rasulullah! Apa yang engkau perintahkan 
kepadaku?” 


Beliau bersabda, “Barangsiapa memiliki unta hendaklah ia 
membawanya (pergi mengasingkan diri, jauh dari manusia pada 


7 HR. Abu Dawud (IV/4258). 


103 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


saat itu), barangsiapa memiliki kambing hendaklah ia membawanya 

(pergi mengasingkan diri), barangsiapa memiliki tanah (yang jauh 

dari manusia) hendaklah ia pergi menujunya." Beliau meneruskan, 

“Dan barangsiapa tidak punya apa-apa, hendaklah ia menancapkan 

pedangnya pada tanah berbatu dan berpegangan dengannya, setelah 

itu hendaklah ia berusaha mencari perlindungan untuk keselamatan 

dirinya." 

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Utsman As-Sahham, dengan matan 
serupa 

Abu Dawud menuturkan, Fadhl bercerita kepada kami, dari Iyasy, dari 
Bukair, dari Bisyr bin Sa'id, dari Husain bin Abdurrahman Al-Asyja'i, bahwa 
ia mendengar Sa'ad bin Abi Waggash meriwayatkan dari Nabi 46 terkait 
hadits ini. Ia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah! Katakan kepadaku, 
jika ia masuk ke dalam rumahku dan menggerakkan tangannya untuk 
membunuhku?” 

Rasulullah # menjawab, Jadilah seperti anak Adam.” Beliau lantas 
membaca, Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu 
kepadaku.' (Al-Ma'idah: 28).” Hanya Abu Dawud yang meriwayatkan 
hadits ini melalui jalur ini.” 

Ahmad menuturkan, Gutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Laits bin 
Sa'ad bercerita kepada kami, dari Iyasy bin Abbas, dari Bakar bin Abdullah, 
dari Bisyr bin Sa'id, bahwa Sa'ad bin Abi Waggash berkata ketika terjadi fitnah 
di masa Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah # bersabda, “Sungguh, akan 
terjadi fitnah, Orang yang duduk saat itu lebih baik dari orang yang berdiri. 
Orang yang berdiri saat itu lebih baik dari orang yang berjalan. Orang yang 
berjalan saat itu lebih baik dari orang yang berjalan cepat.” 

Sa'ad berkata, “Bagaimana menurutmu jika ia masuk ke dalam rumahku 
dan menggerakkan tangannya?” Yaituuntukmembunuhku. Beliaumenjawab, 
“Jadilah seperti anak Adam.” 


8 HR. Muslim (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 13), Abu Dawud (IV/4256), Ahmad (V/48). 
8 Abu Dawud (V/4257). 
10 At-Tirmidzi (IV/2194), Ahmad (1, hal: 185). 


104 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Seperti itu juga riwayat Tirmidzi dari Gutaibah, dari Laits, dari Iyasy bin 
Abbas Al-Ganyani, dari Bukair bin Abdullah bin 'Asyuj, dari Bisrah bin Sa'id 
Al-Hadhrami dari Sa'ad bin Abi Waggash, ia kemudian menyebut hadits yang 
sama. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 


Sebagian lainnya meriwayatkan hadits ini dari Laits, lalu menambahkan 
seseorang di dalam sanadnya. Ia adalah Husain. Ada yang menyebut Halbi 
bin Abdurrahman. Yang lain menyebut Abdurrahman bin Husain, dari Sa'ad. 
Sama seperti riwayat Abu Dawud yang disebutkan sebelumnya. 


Nasihat Rasulullah & Agar Tabah Menghadapi Gangguan Ketika Terjadi 
Berbagai Fitnah dan Tidak Ikut Terlibat Dalam Keburukan 

Abu Dawud menuturkan, Musaddad bercerita kepada kami, Abdul 
Warits bin Sa'ad bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Jahadah, dari 
Abdurrahman bin Tsarwan, dari Huzail, dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah 
#5 bersabda: 


up ag a a Jl gkah Bea 
AI 5a GG SAN A bg A A 
wi Sp ba Ji G sig SA g FE Ga AS 
Sea aman E 
ag ore az Aren 

TS gis = 
“Sungguh, menjelang Kiamat (akan terjadi) fitnah-fitnah seperti 
potongan-potongan malam nan kelam. Seseorang beriman pada pagi 
hari, dan menjadi kafir pada sore harinya. Sore harinya ia beriman, 
dan pagi harinya kafir. Orang yang duduk saat itu lebih baik dari 
orang yang berdiri. Orang yang berjalan saat itu lebih baik dari 


orang yang berjalan cepat. Patahkanlah busur-busur panah kalian, 
putuskan tali-tali busur kalian, dan pukullah pedang kalian dengan 


105 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


batu. Jika seseorang memasuki (rumah) seseorang di antara kalian, 
maka jadilah seperti yang terbaik di antara dua anak Adam.” 


Selanjutnya Imam Ahmad menuturkan, Marhum? bercerita kepadaku, 
Abu Imran Al-Jauni bercerita kepadaku, dari Abdullah bin Shamit, dari 
Abu Dzar, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah 4 naik kendaraan." Beliau 
memboncengkanku di belakang beliau lalu berkata, Wahai Abu Dzar! 
Katakan kepadaku, jika orang-orang tertimpa kelaparan hebat hingga kau 
tidak mampu bangun dari tempat tidur untuk menuju masjid. Apa yang 
akan kau lakukan?" 

Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Beliau bersabda, 
“Bersabarlah! 

Beliau kemudian bertanya, Wahai Abu Dzar! Katakan kepadaku, jika 
orang-orang tertimpa kematian yang berat, apa yang akan kau lakukan?” 

Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’ Beliau bersabda, 
"Bersabarlah! 

Beliau kemudian bertanya, 'Wahai Abu Dzar! Apabila orang-orang saling 
berperang satu sama lain hingga rumah kayu tenggelam oleh darah, apa yang 
akan kau lakukan? 

Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau bersabda, 
Tetaplah berada di rumahmu dan tutuplah pintumu.' Abu Dzar bertanya, 
“Jika aku meninggalkan rumah lalu aku mengambil pedangku?' 

Beliau menjawab, 'Kalau begitu, kau ikut terlibat bersama mereka 
dalam (fitnah) yang mereka lakukan. Namun, jika kau takut kilatan pedang, 
Tutuplah wajahmu dengan ujung surbanmu agar ia (orang yang masuk ke 
rumahmu) kembali dengan membawa dosanya dan dosamu'”" 

Seperti itulah riwayat Ahmad. Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari 
Musaddad, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Abdah. 
Keduanya dari Hammad bin Zaid, dari Abu Imran Al-Jauni, dari Musy'its 


11 Abu Dawud (V/4259). Hadits ini juga disebutkan dalam Al-Musnad, Sunan Ibnu Majah, dan Al- 
Mustadrak-nya Hakim, Dishahihkan Al-Albani. Baca: As-Silsilah Ash-Shahihah, hadits nomor 1535. 

12 Versi cetakan menyebut; Ummu Haram bercerita kepada kami. Ini keliru, yang benar adalah seperti yang 
kami sebutkan di atas. 

13 Al-Musnad menyebut: Rasulullah 45. mengendarai keledai, 

14 Hadits ini tertera dalam Al-Musnad (V, hal: 149, 163), Abu Dawud (IV4261), Ibnu Majah (1/3958). 


106 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


bin Tharif, dari Abdullah bin Shamit, dari Abu Dzar, dengan matan serupa. 
Setelah itu Abu Dawud berkata, “Musy'its tidak menyebut dalam hadits ini 
selain Hammad bin Zaid.” 


Abu Dawud menuturkan, Muhammad bin Yahya bin Faris bercerita 
kepada kami, Affan bin Muslim bercerita kepada kami, Abdul Wahid bin 
Ziyad bercerita kepada kami, Ashim Al-Ahwal bercerita kepada kami, dari 
Abu Labibah, ia berkata, aku mendengar Abu Musa berkata, Rasulullah #& 
bersabda, “Sungguh, di hadapan kalian ada fitnah-fitnah laksana potongan- 
potongan malam nan kelam. Seseorang beriman pada pagi harinya, dan 
menjadi kafir pada sore harinya. Sore harinya ia beriman, dan pagi harinya 
kafir. Orang yang duduk saat itu lebih baik dari orang yang berdiri. Orang 
yang berdiri saat itu lebih baik dari orang yang berjalan. Orang yang berjalan 
saat itu lebih baik dari orang yang berjalan cepat.” 

Abu Musa berkata, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" 
beliau menjawab, “Tetaplah berada di rumah-rumah kalian.” 


Isyarat Rasulullah # bahwa Sebagian Kaum Muslimin akan Kembali 
Menyembah Berhala 

Imam Ahmad menuturkan, Sulaiman bin Harb bercerita kepada kami, 
Hammad bin Zaid bercerita kepada kami, dari Ayub, dari Abu Oilabah, dari 
Abu Asma, dari Tsauban, Rasulullah #f bersabda: 


ud: tan wa Ga ga) 
fA AE PN bih d 


E Ta 
15 Baca, Sunan Abi Dawud (IV/4262). 


107 vw 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


16 


Ha Doing GE Uap Aa nb Aa 
GL in) 55 a 
Sean 55 NG pad aa A Sa 
Ass 0 ag Da Kun AAN gi 
Berga sub aa sasa ERG 
dibi REEE PAY 


g A 
BA 


“Sungguh, Allah menghimpun bumi untukku, hingga aku melihat 
belahan-belahan timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku akan 
mencapai bagian-bagian (bumi) yangdihimpun. Aku diberi dua harta 
simpanan; merah dan putih. Aku memohon kepada Rabbku agar 
mereka tidak binasa karena kekeringan yang menyeluruh, dan agar 
Allah tidak memberi kuasa musuh untuk menguasai mereka selain 
diri mereka sendiri lalu menyerang perkumpulan mereka. Sungguh, 
Rabbku sa berfirman, Wahai Muhammad! Sungguh, apabila Aku 
sudah menentukan suatu keputusan, maka keputusan itu tidak dapat 
ditolak. Aku memenuhi permintaanmu untuk umatmu, Aku tidak 
akan membinasakan mereka dengan kekeringan yang menyeluruh, 
dan Aku tidak memberi kuasa musuh untuk menyerang mereka 
selain diri mereka sendiri lalu mereka menyerang perkumpulan 
mereka meski mereka dikepung dari segala penjurunya—atau beliau 
menyebut, siapa pun musuh yang berada di berbagai penjuru— 
hingga sebagaian dari mereka membinasakan sebagaian lainnya 
dan saling menawan satu sama lain.’ Yang aku takutkan terhadap 
umatku adalah pemimpin-pemimpin sesat. Apabila pedang telah 
diletakkan di tengah-tengah umatku, pedang tidak akan diangkat 
dari mereka hingga hari Kiamat. Kiamat tidak akan terjadi hingga 
sejumlah kabilah dari umatku berhadapan dengan kaum musyrikin, 


Emas dan perak. 


108 


—————————————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dan (Kiamat tidak terjadi) hingga sejumlah kabilah dari umatku 
menyembah berhala. Akan muncul tiga puluh pendusta di tengah- 
tengah umatku, setiap mereka mengaku nabi, padahal aku adalah 
penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Sekelompok di antara 
umatku akan senantiasa menang di atas kebenaran. Tidaklah 
membahayakan mereka orang yang menentang mereka, hingga 
perintah Allah sa tiba. 


Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini 
dari sejumlah jalur, dari Abu Oilabah Abdullah bin Zaid Al-Jurumi, dari Abu 
Asma’ Amr bin Mazid, dari Tsauban bin Muhaddad, dengan matan serupa. 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


Fitnah Al-Ahlas 


Abu Dawud menuturkan, Harun bin Abdullah bercerita kepada kami, 
Abu Dawud bercerita kepada kami, Yahya bin Utsman bin Sa'id Al-Himashi 
bercerita kepada kami, Abu Mughirah bercerita kepada kami, Abdullah bin 
Salim bercerita kepadaku, Alla’ bin Utbah bercerita kepadaku, dari Umar bin 
Hani' Al-Unsi, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, “Suatu ketika, 
kami duduk di dekat Rasulullah 45. Beliau lantas menyebut fitnah-fitnah 
dan terus menyebutnya, hingga beliau menyebut fitnah al-ahlas. Ada yang 
bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa itu fitnah al-ahlas? Beliau menjawab, 
“Adanya permusuhan dan peperangan. Selanjutnya fitnah kesenangan yang 
muncul dari bawah kedua kaki seseorang dari ahlul baitku. Ia mengaku 
keturunanku padahal bukan. Para pembelaku adalah orang-orang yang 
bertakwa. Kemudian manusia bersepakat mengikuti seorang laki-laki 
sebagaimana (bersatunya) pangkal paha. Berikutnya fitnah gelap gulita 
yang menimpa setiap orang di antara umat ini, hingga ketika dikatakan, 
‘Fitnah telah berakhir," ia kembali lagi. Saat itu, seseorang beriman pada pagi 
hari, lalu pada sore harinya kafir. Hingga orang-orang terbagi menjadi dua 
kelompok: kelompok iman yang tiada nifagnya, dan kelompok nifag yang 


TAK Muslim IT. kitab; Titnah-fitnah, hadits nomor 19), Abu Dawud (1V/4252) Ibnu Majah (1/3952), dan 


Ahmad (V, hal: 278). 


aaa akang anganaki MAR 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


tiada imannya. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah Dajjal pada hari itu 
juga atau esok harinya',”" 
Hanya Abu Dawud yang meriwayatkan hadits ini. Ahmad meriwayatkan 
hadits ini dalam Musnad-nya dari Abu Mughirah, dengan matan yang sama. 
Abu Dawud menuturkan, Ga'nabi bercerita kepada kami, Abdul Aziz— 
bin Abu Hazim—bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Umarah bin Amr, 
dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah 4g bersabda: 


Tun ag O NANANG Bers ot x. 
35 g ab GAN anas dug jêng AS 
CG JS NG Mm is ig NIA NG NEG A 
Pr bg Na SN NG NG Gyan 
e2 spa ka ste og ENG qa i g 
AE 635555 sai e Os, 
“Bagaimana keadaan kalian dengan zaman yang hampir tiba, di saat 
manusia dipisah dan dipilah-pilah. Janji-janji dan amanah mereka 
telah rusak, mereka berselisih, dan mereka menjadi seperti ini—beliau 
menjalin jari-jemari beliau satu sama lain.” Para shahabat bertanya, 
“Apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Ambillah apa yang kalian ketahui (kebenaran), tinggalkan apa 


yang kalian ingkari, terimalah dari orang-orang tertentu kalian, dan 
tinggalkanlah urusan orang awam kalian.” 


Abu Dawud berkata, “Seperti itulah hadits ini diriwayatkan dari Abdullah 
bin Amr bin Ash, dari Nabi #, melalui jalur lain. Dan seperti itulah yang 
diriwayatkan Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar dan Muhammad bin 
Shabbah dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dengan matan yang sama.” 

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Husain bin Muhammad, dari 
Mathraf, dari Abu Hazim, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 
lalu Ahmad menyebut matan yang sama atau sepertinya. 


18 HR. Abu Dawud (IV/4242), Ahmad (II, hal: 133). Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan sanad hadits ini. 
Hadits nomor 6168. 
19 HR. Ahmad (II, hal: 220, 221), Abu Dawud (1V/4342), Ibnu Majah (1/3957), dishahihkan Al-Albani. 


110 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Setelah itu Abu Dawud menuturkan, Harun bin Abdullah bercerita kepada 
kami, Fadhl bin Dakin bercerita kepada kami, Yunus—bin Abu Ishag— 
bercerita kepada kami, dari Hilal bin Habbab Abu Allamah, Ikrimah bercerita 
kepada kami, Abdullah bin Amr bin Ash bercerita kepadaku, ia berkata, “Saat 
kami berada di sekeliling Rasulullah &, tiba-tiba beliau menyebut fitnah 
atau fitnah disebut-sebut di dekat beliau, lalu beliau bersabda, “Dan kalian 
melihat orang-orang telah mengabaikan perjanjian-perjanjian mereka, 
menyepelekan amanat mereka, dan mereka seperti ini.” Beliau menjalin jari- 
jemarinya. 

Amr bin Ash berkata, “Aku menghampiri beliau lalu bertanya, “Apa yang 
harus aku lakukan saat itu, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu?" 

Beliau menjawab, “Tetaplah engkau berdiam didalam rumahmu, jagalah 
lisanmu, lakukan apa saja yang kamu ketahui (benar) dan tinggalkan apa 
saja yang kamu ingkari, urusilah perkaramu sendiri dan jauhilah urusan 
orang banyak.” 

Seperti itu juga yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Nu'aim dan Fadhl 
bin Dakin, dengan matan yang sama. An-Nasa'i mentakhrij hadits ini dalam 
Al-Yawm wal Lailah dari Ahmad bin Bakkar, dari Makhlad bin Mazid, dari 
Yunus bin Abu Ishag. Ia kemudian menyebut matan ini dengan sanadnya. 


Isyarat Nabawi akan Terjadinya Suatu Fitnah, Dimana Serangan Lisan Saat Itu 
Lebih Berat dari Serangan Pedang 

Abu Dawud menuturkan, Muhammad bin Ubaid bercerita kepada kami, 
Hammad bin Zaid bercerita kepada kami, Laits bercerita kepada kami, dari 
Thawus, dari seseorang bernama Zayyad, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah 


#5 bersabda: 
kah as EN BU GUS Saji AS 


Ta Abu Dawud (V/4343), An-Nasa'i dalam Amalul Yawm wal Lailah, Ahmad Ul, hat: 212), 


an — — 


PENA a 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


“Sungguh, akan terjadi suatu fitnah yang akan membinasakan 
bangsa Arab: orang-orang yang terbunuh (dalam fitnah ini) berada 
di neraka. Serangan lisan saat itu lebih tajam dari sabetan pedang.” 


Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Aswad bin Amir, dari Hammad bin 
Salamah. Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Laits, dari Thawus, 
dari Ziyad Al-A'jam, ia disebut Ziyad Samin Kusy. Tirmidzi menuturkan 
dari Al-Bukhari bahwa Ziyad tidak memiliki hadits lain selain hadits ini, dan 
Hammad bin Zaid meriwayatkan hadits ini dari Laits secara mauguf. Ibnu 
Asakir meralat pernyataan Al-Bukhari ini, karena Abu Dawud meriwayatkan 
hadits ini dari jalur Hammad bin Zaid secara marfu.’ Wallahu a'lam. 


Imam Ahmad menuturkan, Waki' bercerita kepada kami, Abu Muawiyah 
bercerita kepada kami, A'masy bercerita kepada kami, dari Zaid bin Wahab, 
dari Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah, dari Abdullah bin Umar, saat 
itu aku duduk bersamanya di bawah naungan Ka'bah kala ia bercerita 
kepada orang-orang. Ia berkata, “Suatu ketika, kami bersama Rasulullah 
46 dalam perjalanan, lalu kami singgah di suatu tempat. Tanpa diduga, 
penyeru Rasulullah #4 menyerukan, “Ash-shalitu jami'ah' Aku kemudian 
menghampiri beliau kala beliau berkhotbah di hadapan orang-orang. Beliau 
bersabda, Wahai manusia! Tak seorang nabi pun sebelumku, melainkan 
wajib baginya untuk menunjukkan umatnya pada apa yang ia ketahui baik 
untuk mereka, dan mengingatkan mereka dari apa yang ia ketahui buruk bagi 
mereka. Dan keselamatan umat ini ada pada generasi awalnya, dan generasi 
terakhir umat ini akan tertimpa musibah dan fitnah yang menyertai satu 
sama lain. Fitnah datang lalu orang mukmin berkata, ‘Inilah kebinasaanku.” 
Lalu fitnah hilang. Setelah itu fitnah datang lagi lalu ia berkata, “Inilah 
(kebinasaanku), inilah (kebinasaanku).' Lalu fitnah hilang. Maka, siapayang 
ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, hendaklah kematian 
datang menjemputnya sedangkan ia dalam keadaan beriman kepada Allah 
dan hari akhir, dan hendaklah ia memperlakukan orang lain (dengan cara) 
yang ia suka untuk diperlakukan orang lain (dengan cara yang sama). 
Barangsiapa membaiat seorang imam, lalu ia memberikan janji dan kasih 


21 Abu Dawud (IV/4265), Ibnu Majah (1/3967), didhaifkan Al-Albani. 


112 


ma aa a ag NE aa aa 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


sayang padanya, maka hendaklah ia taat padanya jika ia mampu. "Suatu kali 


beliau mengatakan, Semampunya'. 

Abdurrahman berkata, “Saat aku mendengar khotbah ini, aku 
memasukkan kepalaku di antara kedua kakiku dan aku berkata, 'Saudara 
sepupumu, Muawiyah, memerintahkan kita memakan harta orang secara 
batil dan membinasakan diri kita, padahal Allah berfirman, “Wahai orang- 
orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu.” (An-Nisa': 29). Ia kemudian menyatukan kedua tangan 
lalu ia meletakkan keduanya di dahi, setelah itu ia menundukkan kepala sesaat 
dan setelah itu ia angkat kembali. Ia kemudian berkata, Taatilah dia dalam 
ketaatan kepada Allah, dan tentanglah dia dalam kemaksiatan kepada Allah." 
Aku bertanya padanya, 'Kau mendengar (kata-kata itu) dari Rasulullah? Ia 
menjawab, ‘Ya, kedua telingaku mendengarnya, dan hatiku memahaminya'.”2 

Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits 
ini dari A'masy, dengan matan yang sama. Muslim mentakhrij hadits ini dari 
hadits Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah bin Abdullah 

bin Umar, dengan matan yang sama. 

Ahmad menuturkan, Ibnu Numair bercerita kepada kami, Hasan bin Amr 
bercerita kepada kami, dari Abu Zubair, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, 
aku mendengar Rasulullah 4g bersabda: 

a Sele LN iano ig 
“Jika engkau lihat umatku tidak berani mengucapkan kepada orang 
yang zalim, Engkau zalim," maka dia adalah bagian dari mereka.” 


Rasulullah # bersabda: 


nomor 46), Abu Dawud (IV/4248), An-Nasa'i (VI, hal: 153), 


ebi ama, 
72 Muslim (ll, kitab; kepemimpinan, hadits 

Ibnu Majah (1/3956), Ahmad (0, hal: 161). || g $ 
25 Mimalg (Il, hal: 190). Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan sanad hadits ini. 


13 


AAn-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


“Di tengah-tengah umatku akan terjadi pelemparan (batu dari 
langit), longsor, dan perubahan wujud.” 


Abu Dawud menuturkan, Abdul Malik bin Syu'aib bercerita kepada kami, 
Ibnu Wahab bercerita kepada kami, Laits bercerita kepadaku, dari Yahya bin 
Sa'id, Khalid bin Imran berkata kepadaku, dari Abdurrahman bin As-Salmani, 
dari Abdurrahman Abu Hind, dari Abu Hurairah asa, Rasulullah # bersabda, 
“Akan terjadi fitnah, orang-orang tidak lagi dapat mendengar, bisu dan tuli 
dari kebenaran. Barang siapa mencoba untuk mendekati fitnah tersebut, 
maka ia akan tertarik ke dalamnya. Dan ikut serta dalam mengumbar lisan 
di dalamnya lebih dahsyat daripada sayatan pedang.” 


Isyarat Kenabian bahwa Konstantinopel akan Ditaklukkan Sebelum Romawi 


Imam Ahmad menuturkan, Yahya bin Ishag bercerita kepadakami, Yahya 
bin Ayyub bercerita kepada kami, Abu Qabil bercerita kepadaku, ia berkata, 
“Suatu ketika kami bersama Abdullah bin Umar. Ia ditanya mana dua kota 
yang (lebih dulu) ditaklukkan, Konstantinopel ataukah Romawi?” Abu Gubail 
berkata, “Abdullah kemudian meminta sebuah peti miliknya yang sudah 
lapuk, lalu ia keluarkan sebuah kitab dari dalamnya, lalu Abdullah berkata, 
“Suatu ketika kami berada di sekitar Rasulullah 44, sedang menulis (hadits), 
tiba-tiba Rasulullah 4 ditanya, “Manakah kota yang lebih dulu kita taklukkan: 
Konstantinopel atau Romawi?” Beliau menjawab, Kota Heraklius lebih dulu 
ditaklukkan'” Maksudnya, Konstantinopel.” 


Isyarat yang Dinisbatkan kepada Rasulullah #5 Terkait Runtuhnya Sejumlah 
Negeri dan penyebabnya 

Isyarat ini terkandung dalam sebuah hadits yang memaparkan situasi 
dengan jelas. 

Al-Ourthubi menyebutkan dalam At-Tadzkirah, diriwayatkan dari hadits 
Hudzaifah bin Yaman, dari Nabi #, beliau bersabda, 


24 Al-Musnad (ll, 
25 Abu Dawud (IV/ 
26  Al-Musnad (Il, 


63). Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan sanad hadits ini. 
). 
6), Ad-Darimi (mukadimah/43). Dishahihkan Ahmad Syakir. 


114 


Ta. Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Berbagai penjuru bumi mulai runtuh hingga Mesir pun runtuh. 
Mesir merupakan negeri yang aman dari keruntuhan, hingga 
Bashrah runtuh. Bashrah runtuh karena banjir, Mesir runtuh karena 
mengeringnya sungai Nil, Mekah dan Madinah runtuh karena 
kelaparan, Yaman runtuh karena (serangan) belalang, Ablah runtuh 
karena pengepungan, Persia runtuh karena rakyat jelata, runtuhnya 
Turki disebabkan bangsa kurdi, runtuhnya bangsa Kurdi karena 
Armenia, runtuhnya Armenia karena bangsa Khazar, runtuhnya 
bangsa Khazar karena Turki, runtuhnya Turki karena badai petir, 
runtuhnya Sindh karena India, runtuhnya India karena China, 
runtuhnya China karena badai pasir, runtuhnya Habasyah karena 
guncangan, runtuhnya Zaura? karena Sufyani, runtuhnya Rauha” 
karena longsor dan runtuhnya Irak karena pembunuhan.” 


Setelah itu Al-Qurthubi berkata, “Hadits ini juga diriwayatkan Abu 
Faraj bin Jauzi. Ia berkata, 'Aku mendengar bahwa runtuhnya Andalusia 
disebabkan karena angin kencang yang membinasakan'.” 


kan nama lain dari kota Baghdad—edt. 
3 Lawa MeRa Kah satu lembah yang terletak antara Mekah dan Madinah—edt 


215 


TANDA-TANDA KIAMAT 


Imam Ahmad menuturkan,' Hasan bercerita kepada kami, Khalaft— 
bin Khalifah—bercerita kepada kami, dari Abu Janab,? dari ayahnya, dari 
Abdullah bin Amr, ia berkata, “Aku bertamu menemui Abdullah bin Umar. Ia 
tengah berwudhu dengan menundukkan kepala, setelah itu ia mengangkat 
kepala dan memandangku, lalu berkata, “Wahai umat sekalian, ada enam 
hal yang akan terjadi pada kalian (pedihnya) seperti kematian Nabi kalian, 


seakan-akan hatiku dicabut dari tempatnya”. 

Rasulullah # bersabda, “Pertama, harta benda melimpah di tengah- 
tengah kalian, hingga seseorang diberi sepuluh ribu (dirham), namun ia 
masih saja menggerutu dan merasa tidak puas." 

Rasulullah & bersabda, “Kedua, fitnah yang memasuki rumah setiap 
orang di antara kalian.” 

Rasulullah bersabda, “Ketiga, kematian seperti matinya seekor kambing 
secara tiba-tiba." 


THR Ahmad (6623, penerbit Ahmad Syakir). Ahmad Syakir men-dhaif-kan sanad hadits ini karena 
kelemahan Abu Janab Al-Kalbi. Ia berkata, “Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa id (VIV321- 
322), Al-Haitsami berkata, "Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini. Di dalam sanadnya ada 
Abu Janab Al-Kalbi, Ia pemalsu hadits," 

2 “Dari Jabir dari ayahnya," seperti itulah yang tertera dalam versi cetakan, Ini kekeliruan yang buruk. Yang 
benar seperti yang kami sebutkan di atas; dari Abi Janab Al-Kalbi, dari ayahnya, seperti yang tertera dalam 
Musnad Ahmad bin Hanbal. 


116 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Rasulullah 44 bersabda, "Keempat, perjanjian damai antara kalian dan 
Bani Ashfar (orang-orang Romawi), hingga mereka bersatu untuk kalian 
selama sembilan bulan, seperti lamanya kehamilan seorang wanita. Setelah 
itu mereka mengkhianati perjanjian damai kalian." 

Rasulullah #4 bersabda, “Kelima, adanya penaklukkan sebuah kota." 


Abdullah bin Umar bertanya, “Wahai Rasulullah! Kota manakah yang 
lebih dulu ditaklukkan, Konstantinopel atau Romawi?” Beliau menjawab, 
“Konstantinopel.” 


Isnad hadits ini perlu dicermati dari sisi para perawinya. Hanya saja, 
hadits ini dikuatkan oleh hadits lain melalui jalur yang shahih. 


Al-Bukhari menuturkan, Humaidi bercerita kepada kami, Walid bin 
Muslim bercerita kepada kami, Abdullah bin Alla' bin Yazid bercerita kepada 
kami, aku mendengar Yazid bin Abdullah, ia mendengar Abu Idris berkata; 
aku mendengar Auf bin Malik x berkata, “Aku menemui Rasulullah 35 saat 
beliau berada dalam perang Tabuk di kubah dari kulit, Beliau kemudian 
bersabda: 


en serat 


leug 


‘Hitunglah enam perkara yang akan timbul menjelang hari Kiamat: 
kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang menyerang 
kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati 
seketika, melimpahnya harta hingga ada seseorang yang diberi 
seratus dinar namun masih marah (merasa kurang), timbulnya 
fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah orang Arab melainkan 
akan dimasukinya, dan perjanjian antara kalian dan bangsa Bani 
Ashfar (orang-orang Eropa) lalu mereka mengkhianati perjanjian 


117 


An-Nihåyah fi Fitan wal Malåhim 


kemudian mereka mengepung kalian dibawah delapan puluh panji 
perang, setiap panji terdiri dari duabelas ribu pasukan'.” 


Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari 
Walid bin Muslim. Riwayat Ath-Thabrani menyebutkan, dari Walid bin Bisyr 
bin Abdullah. Wallahu a'lam. 


Tanda-Tanda Menjelang Kiamat 


Imam Ahmad menuturkan, Abu Mughirah bercerita kepada kami, 
Shafwan bercerita kepada kami, Abdurrahmanbin Jubair bin Nazhir bercerita 
kepada kami, dari ayahnya, dari Auf bin Malik Al-Asyja'i, ia berkata, “Aku 
menemui Rasulullah 35, lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Beliau 
bertanya, “Auf-kah itu?’ Aku menjawab, “Ya. Beliau menjawab, “Silahkan 
masuk.’ Aku bertanya, “Aku secara keseluruhan atau sebagian saja?” beliau 
menjawab, “Secara keseluruhan.” 

Kemudian beliau bersabda, Wahai Auf! Hitunglah enam (tanda-tanda) 
menjelang Kiamat, yang pertama adalah kematianku.' Aku pun menangis 
hingga Rasulullah #i mendiamkanku. Beliau berkata, Katakan, Itu pertama.” 
Aku berkata, “Itu pertama.' 

Beliau meneruskan, Kedua, penaklukan Baitul Maqdis.’ Beliau berkata, 
‘Katakan, Itu kedua.’ Aku berkata, “Itu kedua." 

Beliau meneruskan, Ketiga, dua kematian yang ada di tengah-tengah 
ummatku yang menyerang mereka seperti kambing yang mati dengan cepat." 
Beliau berkata, Katakan, Itu ketiga.” 


Beliau meneruskan, 'Keempat, fitnah paling besar (yang terjadi) di 
tengah-tengah umatku.’ Beliau berkata, ‘Katakan, Itu keempat.” 


Beliau meneruskan, Kelima, harta melimpah di tengah-tengah kalian, 
hingga seseorang diberi seratus dinar lalu ia marah karenanya.' Beliau 
berkata, ‘Katakan, ‘Itu kelima.’ 


3 HR. Al-Bukhari (VI/3176, Al-Fath), Ahmad (VI, hal: 25), Ibnu Majah (11/4042). 


118 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Beliau meneruskan, Keenam, perjanjian damai antara kalian dengan 
Bani Ashfar (orang-orang Eropa/Romawi), mereka kemudian bergerak 
menuju kalian dengan membawa delapan puluh ghayah." 


Aku bertanya, ‘Apa itu ghayah?' Beliau menjawab, ‘Panji. Di bawah setiap 
panji terdapat duabelas ribu pasukan. Tenda kaum muslimin saat itu berada 


di sebuah kawasan bernama Ghauthah di sebuah kota bernama Damaskus’. 
Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini melalui jalur ini, 


Abu Dawud menuturkan, Hisyam bin Ammar bercerita kepada kami, 
Yahya bin Hamzah bercerita kepada kami, Abu Jabir bercerita kepadaku, 
Zaid bin Arthah bercerita kepadaku, aku mendengar Jabir bin Nufair, dari 
Abu Darda’, Rasulullah #5 bersabda, 


“Tenda kaum muslimin pada hari peperangan besar terletak di Ghauthah, 
di dekat sebuah kota bernama Damaskus: salah satu kota Syam yang terbaik.” 


Imam Ahmad menuturkan, Waki' bercerita kepada kami, dari Nahas 
bin Gahm, Syaddad Abu Ammar bercerita kepadaku, dari Mu'adz bin Jabal, 
Rasulullah ii bersabda, “(Ada) enam tanda Kiamat: Kematianku, penaklukan 
Baitul Magdis, kematian seperti matinya seekor kambing secara tiba-tiba, 
fitnah yang memasuki rumah setiap muslim, seseorang diberi seribu dinar 
lalu ia marah karenanya, Romawi berkhianat lalu mereka bergerak bersama 
delapan puluh panji, setiap panji terdapat duabelas ribu pasukan." 


Rasulullah # Memerintahkan Agar Kaum Mukminin Segera Melakukan Amal- 
Amal Saleh Sebelum Didahului Enam Hal 

Imam Ahmad menuturkan, Abdush Shamad dan Affan bercerita kepada 
kami, keduanya berkata: Himam bercerita kepada kami, Qatadah bercerita 
kepada kami, dari Hasan, dari Ziyad bin Rabbah, dari Abu Huraira'i, 


Rasulullah #& bersabda: 


T halk 25). Bani Ashfar adalah bangsa Romawi, Fusthath adalah sebuah kota tempat orang- 
$ Pa dan setiap kota disebut Fusthtath. Az-Zamakhsyari menjelaskan, fusthath Salah 
Aa am bangunan yang dibuat di tengah perjalanan, bentuknya lebih kecil dari tenda. 
s KR Abu Davod (14298), Ahmad (V, hal: 197), dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami" Ash- 
ir ij Fadha'il Dimasyq. 5 
6 Degan sera aa menyebut Nahasy bin Fahm, yang benar seperti yang kami sebutkan di atas; 
Mar bin Gahm Al-Qaisi Al-Bashri. la termasuk perawi dhaif dalam hadits. Haditsnya ini tertera dalam 


Musnad Ahmad (V/228). 


ea AG: 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


ba omi GAE És JEEN LoG 


TAI yah Ha 12135 BNI 
“Segeralah melakukan amalan-amalan sebelum (didahului) enam 
hal: Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, kabut, hewan melata 
bumi, kematian salah seorang dari kalian, dan hancurnya dunia." 


Qatadah berkata, “Rasulullah # mengatakan amrul Amah, maksudnya 
adalah Kiamat.” 


Seperti itu juga riwayat Muslim dari hadits Syu'bah dan Abdush Shamad, 
keduanya dari Himam, dengan matan yang sama. Selanjutnya Ahmad 
meriwayatkan hadits ini secara tersendiri, dengan matan yang sama, dari Abu 
Dawud, dari Imran Al-Gaththan, dari Qatadah, dari Abdullah bin Rabbah bin 
Abu Hurairah secara marfu', dengan matan serupa. 

Ahmad menuturkan, Sulaiman bercerita kepada kami, Ismail bercerita 
kepada kami, Alla mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
Rasulullah $ bersabda, “Segeralah lakukan amalan-amalan (sebelum 
didahului) enam hal: Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, kabut, hewan, 
kematian salah seorang di antara kalian, dan Kiamat." 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Ismail bin Ja'far al-Madani, dengan 
matan yang sama. 


Sepuluh Tanda Sebelum Terjadinya Kiamat 


Imam Ahmad menuturkan, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami, 
dari Furat, dari Abu Thufail, dari Hudzaifah bin Asad, ia berkata, “Nabi & 
datang menghampiri kami ketika kami sedang membicarakan tentang 
Kiamat. Beliau kemudian bertanya, “Apa yang kalian bicarakan? Kami 
menjawab, ‘Kami membicarakan tentang Kiamat." Beliau bersabda: 


7 HR. Muslim (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 129), Ahmad (Il, hal: 324). 
8 HR. Muslim (IV, kitab: fitmah-fitnah, hadits nomor 128). 


120 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


IS Ep 

è Seat d GA ya oll 
SA aa a saa, 
pari JANG yi ga HE EU 


Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat sepuluh tanda: 
kabut, Dajjal, hewan, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa 
putra Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, tiga longsor; longsor di timur, 
longsor di barat, dan longsor di Jazirah Arab, dan tanda terakhir 
adalah api yang muncul dari arah timur yang menggiring manusia 
menuju tempat perkumpulan mereka'.”* 


Api yang Muncul dari Jurang Aden adalah Salah Satu Api Fitnah 

Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad menuturkan, ada satu 
kalimat yang hilang. Setelah itu, Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Sufyan 
Ats-Tsauri dan Syu'bah, keduanya dari Furat Al-Qazzaz, dari Abu Thufail Amir 
bin Wailah, dari Hudzaifah bin Usaid, dari Syuraihah Al-Ghifari, ia kemudian 
menyebutkan hadits ini. Ia menyebutkan dalam hadits ini: 


NA D 


LIG Sygo 
EES 

BEE Ha Ja 
“Dan api yang muncul dari jurang Aden yang menggiring manusia. 
Api itu bermalam bersama mereka di mana pun mereka bermalam, 


dan istirahat siang bersama mereka di mana pun mereka istirahat 
siang.” 


GAN BEI GAN GIE 13 


Syu'bah menuturkan, seseorang menceritakan hadits ini kepadaku, dari 
Abu Thufail, dari Abu Syuraihah, dan sanad hadits ini tidak ia hubungkan 


Na Napa ftnah, 49), Abu Dawud (IV/431 1), At-Turmudzi (N/2183), Ibnu Majah (1/4055), 
dan Ahmad (IV, hal: 7). (JG cw pe Jeg dari kata UAN yaitu tidur pada pertengahan siang atau istirahat 
pada saat itu meski tidak tidur. 


121 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


i menyebut 


sampai kepada Nabi 46. Salah satu di antara kedua perawi ii 
turunnya Isa putra Maryam. Yang satunya lagi menyebut angin kencang 
yang melemparkan manusia ke lautan. Muslim meriwayatkan hadits ini 
dari Sufyan bin Uyainah dan Syu'bah dari Furat Al-Gazzaz, dari Abu Thufail, 
dari Hudzaifah bin Usaid secara mauguf. Empat pemilik kitab Sunan 
meriwayatkan hadits ini dari jalur Furat, dari Al-Gazzaz, dengan matan yang 
sama. 


Peperangan Besar Melawan Romawi yang Berakhir dengan Penaklukan 
Konstantinopel 

Saat peperangan inilah Al-Masih Dajjal muncul, lalu Isa putra Maryam 
turun dari langit paling bawah ke bumi. Turun di menara putih di sebelah 
timur Damaskus pada waktu shalat fajar, seperti yang akan dijelaskan 
berikutnya melalui hadits-hadits shahih. 

Imam Ahmad menuturkan, Muhammad bin Mush'ab—Al-Gargasani— 
bercerita kepada kami, Al-Auza'i bercerita kepada kami, dari Hassan bin 
Athiyah, dari Khalid bin Mi'dan, dari Jubair bin Nufair, dari Dzi Makhmar, 
dari Nabi 4: 


PTE 


“Kalian mengadakan perjanjian damai dan aman dengan Romawi. 
Kalian dan mereka mengalahkan musuh di belakang mereka, 
lalu kalian selamat dan mendapatkan rampasan perang. Setelah 
itu mereka singgah di padang gembala luas dengan bukit-bukit 
kecil. Seseorang dari Romawi lantas berdiri dan mengangkat salib, 
ia mengatakan, Salib menang! Seseorang dari kaum muslimin 


122 


————————————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


lantas menghampirinya lalu membunuhnya. Saat itulah Romawi 
berkhianat dan terjadilah peperangan besar. Mereka kemudian 
bersatu untuk memerangi kalian. Mereka mendatangi kalian dengan 
delapan puluh panji, setiap panji terdapat sepuluh ribu pasukan." 


Ahmad selanjutnya meriwayatkan hadits ini dari Rauh, dari Al-Auza'i, 
dengan matan yang sama. Dalam riwayat ini, Ahmad menyebutkan, “Saat 
itu, Romawi berkhianat, dan mereka bersatu (untuk) berperang.” 

Seperti itu juga riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits Al-Auza'i, 
dengan matan yang sama. 

Sebelumnya telah disebutkan dalam hadits Auf bin Malik dalam Shahih 
Al-Bukhari, “Mereka kemudian mendatangi kalian di bawah delapan puluh 
panji, setiap panji terdapat duabelas ribu pasukan. ”? 

Demikian halnya dalam hadits Syaddad Abu Ammar, dari Mu'adz, 
“Mereka bergerak menuju kalian dengan delapan puluh panji, setiap panji 
terdapat duabelas ribu pasukan." 


Imam Ahmad menuturkan, Ismail bercerita kepada kami, Ayyub 
bercerita kepada kami, dari Hamid bin Hilal, dari Abu Qatadah, dari Asir bin 
Jabir, ia berkata, “Angin kencang berwarna merah menerjang Kufah, lalu 
seseorang yang tidak punya kebiasaan selain memanggil-manggil Abdullah 
bin Mas'ud datang, ia lantas memanggil, “Wahai Abdullah bin Mas'ud, 
Kiamat telah datang.’ Saat itu Abdullah bin Mas'ud tengah duduk bersandar, 
ia lantas duduk dengan benar lalu berkata, “Kiamat tidak akan terjadi hingga 
warisan tidak dibagi dan rampasan perang tidak membuat senang." Setelah 
itu Abdullah bin Mas'ud berisyarat dengan tangannya seperti ini (menunjuk) 
dan ia mengarahkannya ke Syam. Ia berkata, “Musuh bersatu padu untuk 
memerangi orang-orang Islam, dan orang-orang Islam bersatu padu untuk 
memerangi mereka.” Aku bertanya, “Maksudmu Romawi? Ibnu Mas'ud 
menjawab, 'Ya. Pada peperangan itu, terjadi kemurtadan hebat.” 


123 


An-Nihåyah fil Fitan wal Malâhim 


Ibnu Mas'ud meneruskan, “Kaum muslimin kemudian membentuk 
sekelompok pasukan berani mati yang tidak akan kembali kecuali dalam 
keadaan menang. Mereka kemudian berperang hingga terhalang oleh 
malam hari, sehingga mereka semua kembali. Masing-masing tidak ada yang 
menang. Kelompok pasukan ini akhirnya lenyap. Kaum muslimin kemudian 
membentuk sekelompok pasukan berani mati yang tidak akan kembali kecuali 
dalam keadaan menang. Mereka kemudian berperang hingga terhalang oleh 
malam hari, sehingga mereka semua kembali. Masing-masing tidak ada yang 
menang. Kelompok pasukan ini akhirnya lenyap. Kaum muslimin kemudian 
membentuk sekelompok pasukan berani mati yang tidak akan kembali kecuali 
dalam keadaan menang. Mereka kemudian berperang hingga terhalang oleh 
malam hari, sehingga mereka semua kembali. Masing-masing tidak ada yang 
menang. Kelompok pasukan ini akhirnya lenyap. Pada hari keempat, sisa-sisa 
kaum muslimin bangkit menyerang mereka (musuh) lalu Allah menimpakan 
kekalahan pada pihak musuh. Kaum muslimin melancarkan serangan 
hebat—mungkin Nabi & mengatakan, Kami tidak pernah mengetahui 
serangan seperti itu. Atau mungkin beliau mengatakan, Tidak pernah terlihat 
serangan seperti itu— hingga burung-burung berterbangan melintasi segala 
penjuru mereka dan tidaklah melintasi mereka melainkan pasti tersungkur 
mati. Satu kabilah menghitung, tadinya berjumlah seratus orang tapi mereka 
hanya menjumpai satu orang saja, lalu harta rampasan perang mana yang 
bisa membuat senang atau harta peninggalan mana yang bisa dibagikan.” 


Ibnu Mas'ud meneruskan, “Saat mereka dalam situasi seperti itu, tiba- 
tiba mereka mendengar serangan yang lebih besar. Seseorang datang 
kepada mereka. Ia berteriak kencang bahwa Dajjal telah berada di tengah- 
tengah anak cucu keturunan mereka. Maka mereka membuang semua 
yang ada ditangan mereka dan mengirim sepuluh tentara berkuda untuk 
menghadang. Rasulullah #4 bersabda, ‘Sungguh, aku mengetahui nama- 
nama mereka, nama-nama ayah mereka, dan warna kuda mereka. Mereka 
adalah penunggang kuda terbaik di muka bumi pada saat itu'" 


Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini. Muslim selanjutnya 
meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Hijr, 
keduanya dari Ismail bin Aliyah, dari hadits Hammad bin Zaid, keduanya dari 
Ayyub dan Sulaiman bin Mughirah, keduanya dari Hamid bin Hilal Al-Adawi, 


124 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dari Abu Qatadah Al-Adawi. Namanya diperdebatkan. Menurut pendapat 
yang paling masyhur, namanya seperti disebutkan Ibnu Ma'in, Bahm bin 
Nadzir. Ibnu Mandah dan lainnya menyatakan, ia seorang shahabat. Wallahu 
a'lam. 

Sebelumnya telah disebutkan dari riwayat Jubair bin Nufair, dari Auf bin 
Malik terkaitjumlah tanda-tanda menjelang Kiamat, bahwa Nabi 4% bersabda, 
“Keenam, perjanjian damai antara kalian dengan Bani Ashfar (orang-orang 
Romawi/Eropa). Mereka kemudian bergerak menuju kalian dalam delapan 
puluh panji, setiap panji terdapat duabelas ribu pasukan. Tenda kaum 
muslimin saat itu berada di sebuah kawasan bernama Ghauthah, di sebuah 
kota bernama Damaskus." (HR. Ahmad)" 

Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadits Jubair bin Nufair, dari Abu 
Darda’, Rasulullah #& bersabda, “Tenda kaum muslimin pada saat peperangan 
besar berada di Ghauthah, di dekat sebuah kota bernama Damaskus, salah 
satu kota Syam yang terbaik.” 

Hadits Abu Jinab dari Abdullah bin Umar terkait penaklukan 
Konstantinopel sudah disebutkan sebelumnya. Demikian halnya hadits Abu 
Qubail dari Abdullah bin Umar terkait penaklukan Romawi setelah itu. 


Kiamat Tidak akan Terjadi Hingga Isa “KENE Membunuh Dajjal, atau Hingga 
Kebaikan dan Cahayanya Menang atas Kebatilan dan Kegelapannya 

Muslim bin Hajjaj menuturkan, Zuhair bin Harb bercerita kepadaku, 
Ya'la bin Manshur bercerita kepada kami, Sulaiman bin Bilal bercerita 
kepada kami, Suhail bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
Rasulullah #& bersabda: 


ge. 


£ AH 


14 Takhrij sudah disebutkan sebelumnya, nomor 2, hal: 72 (teks asli). 
15 Tak) Sudah disebutkan sebelumnya, catatan Kaki nomor 1, hal; 73 (teks asli). 


125 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


pes OA VE 33 
aa Ep oma M e a nja 


gg... 


paksan 


5344 tata 


Maa ai 


ga PAN Lee SG as $ 
Eh en 
asha 13 


PAN tray 
Mas SA 46; 


“Tidak akan terjadi hari Kiamat hingga bangsa Romawi turun ke 
medan perang di suatu tempat bernama A'mag atau Dabig, sehingga 
ada sekelompok pasukan dari Madinah yang keluar menghadapi 
mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. 
Tatkala mereka berhadapan, pasukan Romawi berkata, Biarkanlah 
kami memerangi orang-orang yang menawan kami!" Kaum muslimin 
menjawab, Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian 
memerangi saudara-saudara kami.” Maka terjadilah peperangan 
antara mereka. Lalu ada sepertiga yang kalah di mana Allah tidak 
akan mengampuni dosa mereka untuk selamanya, dan sepertiga lagi 
terbunuh sebagai sebaik-baik para syuhada disisi Allah, dan sepertiga 
lagi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak 
akan ditimpa sebuah fitnah untuk selamanya, lalu selanjutnya 
mereka menaklukkan konstantinopel. Ketika mereka sedang 
membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan 
pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba setan meneriaki 
mereka, “Sesungguhnya, Al-Masih (Dajjal) telah muncul di tengah- 
tengah keluarga kalian.” Mereka pun berhamburan keluar, dan 
ternyata itu hanyalah kebohongan belaka. Ketika mereka mendatangi 
Syam, Dajjal muncul, Dan ketika mereka sedang mempersiapkan 
peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah 


126 


Ta. Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


waktu shalat, dan turunlah Nabi Isa bin Maryam, lalu ia mengimami 
mereka. Saat musuh Allah (Dajjal) melihatnya, ia meleleh seperti 
garam mencair di dalam air. Andai (Isa) membiarkannya, tentu ia 
akan mencair hingga binasa. Namun, Allah membunuhnya dengan 


tangan Isa. Isa memperlihatkan darah (Dajjal) di tombaknya kepada 
orang-orang.” 


Kalimat Ld Ilaha Illallah Wallahu Akbar, Disertai Tekad Kuat dan Keimanan 
Tulus Mampu Menghancurkan Benteng-Benteng dan Menaklukkan Kota-Kota 


Muslim menuturkan, Gutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Abdul 
Aziz—bin Muhammad—bercerita kepada kami, dari Tsaur bin Zaid Ad-Daili, 
dari Abu Mughits, dari Abu Hurairah, Rasulullah #6 bersabda: 

Taha PR nee PE uan Fyi 
CE l g Gh IG AI g Gh e 
£ 
Ge 


3 US es 


Si 
UNP a Las IS a ag WAS IS IS WA SB 
SEN Je MEI Ip Ja Aas Aa aing selat 
BEN Bina 281 aing A S) 


“Kalian pernah mendengar sebuah kota yang salah satu sisinya 
berada di daratan dan sisi lainnya berada di lautan?” 


Para shahabat menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” 

Beliau bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi hingga kota itu diperangi 
tujuh puluh ribu Bani Ishag. Saat mereka datang ke sana, mereka 
singgah. Mereka tidak berperang dengan senjata apa pun dan tidak 
melesakkan satu anak panah pun. Mereka hanya mengucapkan, 
Lê ilaha illallah wallahu akbar,’ lalu salah satu dari kedua sisinya 
runtuh.” 


16 Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 34). 


127 


'An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


Tsaur berkata, “Aku hanya mengetahui beliau menyebut sisi yang 
ada dilautan.” 

“Setelah itu mereka mengucapkan, 'LA ilaha illallah wallahu akbar, 
untuk kedua kalinya, lalu sisi yang satunya lagi runtuh. Serelah 
itu mereka mengucapkan, ‘Lå ilaha illallah wallahu akbar," untuk 
ketiga kalinya, lalu jalan terbuka bagi mereka. Mereka kemudian 
memasukinya dan mendapat rampasan perang.” 


Isyarat Kenabian Terkait Penaklukan Negeri-Negeri Romawi dan Kaum 
Muslimin Mendapatkan Ghanimah yang Banyak 

Ibnu Majah menuturkan, Ali bin Maimun Ar-Ragi bercerita kepada kami, 
Abu Ya'gub Al-Habibi bercerita kepada kami, dari Katsir bin Abdullah bin 
Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah & bersabda: 


2g 


Bea SO SES 


yi iin 5 


Santan EL SA Dad LAN 
#36 DJENG AG SN 


“Kiamat tidak akan terjadi hingga tapal batas kaum muslimin yang 
paling rendah beradadiBaula'”Setelahitu beliau memanggil, “Wahai 
Ali! Wahai Ali! Wahai Ali!" Ali menyahut, “Ayah dan ibuku menjadi 
tebusanmu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, “Sesungguhnya, 
kalian akan memerangi Bani Ashfar, dan mereka akan memerangi 
“ orang-orang setelah kalian, hingga sekelompok kaum muslimin yang 


17 Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 78). 


128 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


terbaik, penduduk Hijaz, orang-orang yang tidak takut celaan siapa 
pun selagi karena Allah, pergi menghampiri mereka, lalu (pasukan 
Hijaz) menaklukkan Konstantinopel dengan tasbih dan takbir. 
Mereka mendapatkan rampasan-rampasan perang. Belum pernah 
mereka mendapatkan rampasan perang sebanyak itu, hingga mereka 
membagi-bagikan perisai. Saatitu, ada. yang datang lalu mengatakan, 
"Al-Masih (Dajjal) sudah muncul di negeri kalian.” Ketahuilah, berita 
itu dusta. Siapa yang mengambil (rampasan perang), ia menyesal. 
Dan siapa yang meninggalkannya, ia juga menyesal." 


Isyarat Kenabian bahwa Kaum Muslimin akan Menaklukkan Negeri-Negeri 
Kepulauan, Negeri-Negeri Romawi, Negeri-Negeri Persia, dan Kebenaran 
Mereka Mengalahkan Kebatilan Dajjal 

Muslim menuturkan, Outaibah bercerita kepada kami, Jarir bercerita 
kepada kami, dari Abdul Malik bin Umar, dari Jabir bin Samurah, dari Nafi' 
bin Utbah, Rasulullah 4 bersabda: 


CE Bs ai ó 
BE EN 33 SLS 


AN 


“Kalianakan memerangi pulau di lautan, laluAllahmenaklukkannya. 
Selanjutnya (kalian memerangi) Persia, lalu Allah menaklukkannya. 
Selanjutnya kalian memerangi Romawi, lalu Allah menaklukkannya. 
Selanjutnya kalian memerangi Dajjal, lalu Allah mengalahkannya.”" 


Tah 04094). Hadits ini maudhu," Di dalam sanadnya ada Katsir bin Abdullah Al-Muzanni, 

A Garam Majah (Sanya dijauhi para ahli hadits). Asy-Syafri dan Abu Dawud menuduhnya pendusta, 
(Jimak ied yaitu tempat perkumpulan orang-orang penjaga perbatasan dengan wilayah musuh. Di 

Knp ini, mereka mengintai musuh agar tidak menyergap saat mereka lalai. Saat melihat adanya musuh, 
EMPs memberitahukan kelompok lain agar mempersiapkan diri menghadapi musuh. Pemberitahuan 
merdiakukan dengan berbagai cara, seperti melepaskan burung-burung, menyalakan api di pos-pos 
Ininginian, atau dengan cara lainnya. LJ dy : Kaum muslimin terbaik. Bentuk jamak dari ya dari 

ji, artinya jernih dan murni, 

19 Si Muslim IV, kitab; fiinah-fitnah, hadits nomor 38), Al-Musnad (, hal: 178). 


129 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Sejumlah Sifat-Sifat Baik Bangsa Romawi 


Muslim meriwayatkan dari hadits Laits bin Sa'ad, Musa bin Ali bercerita 
kepadaku, dari ayahnya, ia berkata; Mustaurad Al-Ourasy berkata di dekat 
Amru bin Ash, “Aku mendengar Rasulullah 4g bersabda, ‘Kiamat terjadi saat 
bangsa Romawi adalah manusia terbanyak (kala itu)" 

Amru lantas berkata padanya, “Perhatikan ucapanmu.” 

Mustaurad berkata, “Aku mengatakan yang aku dengar dari Rasulullah 

Amru berkata, “Jika kau mengatakan seperti itu. Pada mereka terdapat 
empat sifat (baik): Mereka adalah orang-orang yang paling kuat saat terjadi 
fitnah, paling lekas sadar setelah tertimpa musibah, paling cepat menyerang 
kembali setelah mundur, serta paling baik terhadap orang miskin, anak 
yatim, dan orang lemah. Dan yang kelima adalah sifat baik dan indah, yaitu 
mereka paling mencegah kezaliman para raja.” 


Kiamat Terjadi Kala Romawi adalah Bangsa yang Paling Banyak Penduduknya 


Selanjutnya Muslim menuturkan, Harmalah bin Yahya bercerita 
kepadaku, Abdullah bin Wahab bercerita kepada kami, Abu Syuraih bercerita 
kepadaku, bahwa Abdul Karim bin Harits bercerita kepadanya, bahwa 
Mustaurad Al-Ourasy berkata, “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 


ayoli au bagai že 
SUS KU aa 
“Kiamat terjadi saat bangsa Romawi adalah manusia terbanyak (kala 
itu)” 
Berita itu sampai kepada Amru bin Ash, lalu berkata, “Ucapan-ucapan 
apa yang disebut darimu bahwa kau mengatakannya dari Rasulullah #6?” 
Mustaurad berkata padanya, “Aku mengatakan yang aku dengar dari 
Rasulullah &.” 


Amru kemudian berkata, “Jika kau mengatakan seperti itu, mereka adalah 
orang-orang paling kuat saat terjadi fitnah, paling tabah saat menghadapi 


20 Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 35), Ahmad (1V/230). 


130 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


musibah, dan paling baik terhadap orang-orang miskin dan kaum lemah di 
antara mereka.” 


Ini menunjukkan bahwa Romawi di akhir zaman akan masuk Islam. 
Dan mungkin penaklukan Konstantinopel dilakukan oleh sekelompok di 
antara mereka ini, seperti yang disebutkan dalam hadits sebelumnya, bahwa 
Konstantinopel diperangi tujuh puluh ribu Bani Ishag. Bangsa Romawi 
sendiri merupakan keturunan Aish bin Ishag bin Ibrahim Al-Khalil. Di antara 
mereka ada anak-anak keturunan paman Bani Israil, Ya'qub bin Ishaq. 
Dengan demikian, Romawi di akhir zaman lebih baik dari Bani Israil, karena 
kelak Dajjal diikuti tujuh puluh ribu Yahudi Ashbahan. Mereka adalah para 
pembela Dajjal. Sementara bangsa Romawi dipuji dalam hadits ini. Mungkin, 
mereka masuk Islam melalui Al-Masih putra Maryam. Wallahu a'lam.? 

Ismail bin Abu Uwais menuturkan, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf 
bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah 4& bersabda, 
“Kalian kelakakan memerangi BaniAshfar, dan sepeninggal kalian, merekaakan 
diperangi sejumlah kaum mukminin dari Hijaz, hingga Allah menaklukkan 
Konstantinopel dan Romawi melalui mereka dengan tasbih dan takbir, lalu 
benteng-bentengnya runtuh. Mereka meraih kemenangan yang belum pernah 
mereka alami sebelumnya, hingga kaum mukminin membagi-bagikan perisai. 
Setelah itu ada yang meneriakkan, Wahai orang-orang Islam! Al-Masih Dajjal 
ada di negeri kalian dan di tengah-tengah anak-anak kalian." Orang-orang 
akhirnya meninggalkan harta benda: diantara mereka ada. yangmembawadan 
ada pula yang meninggalkannya. Orang yang membawa menyesal, dan yang 
meninggalkan juga menyesal. Mereka bertanya, Siapa orang yang berteriak 
itu? Mereka tidak mengetahui siapakah dia. Mereka lantas berkata, Kirimlah 
pasukan garis depan ke Eilia (Palestina). Jika memang Al-Masih (Dajjal) sudah 
muncul, mereka akan memberitahukan pada kalian." Mereka kemudian datang 
ke Eilia dan melihat-lihat, mereka ternyata tidak melihat apa pun. Mereka 
melihat orang-orang tenang. Mereka berkata, Teriakan tersebut pasti karena 
suatu berita besar, maka kuatkan tekad kalian (untuk pergi ke Eilia).' Mereka 
akhirnya bertekad agar kami semua pergi ke Eilia. Jika benar Dajjal muncul, 
kita akan memeranginya hingga Allah memutuskan perkara antara kita dan 


ea ar 
Muslim (IV, Kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 36). | 
2 pujian. raih; Yang disebutkan dalam hadits ini bukan berarti mereka muslim. 


131 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


dia. Namun jika tidak ada, toh Eilia adalah negeri dan keluarga kalian, jika 
kalian kembali kesana'”2 


Isyarat bahwa Madinah Al-Munawwarah akan Mengalami Kemerosotan Ketika 
Baitul Magdis Makmur 

Imam Ahmad menuturkan, Abu Nadhr bercerita kepada kami, 
Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban bercerita kepada kami, dari ayahnya, 
dari Makhul, dari Jubair bin Nufair, dari Malik bin Yukhamir, dari Mu'adz bin 
Jabal, Rasulullah 34 bersabda: 


UAN gt oios 


:J a A an säl 
Sei iku 


“Kemakmuran Baitul Magdis adalah tanda kehancuran kota 
Madinah, hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya 
peperangan besar, terjadinya peperangan besar adalah tanda 
dari penaklukan kota Konstantinopel, dan penaklukan kota 
Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal." Setelah itu beliau 
menepuk paha atau pundak Mu'adz, lalu bersabda, “Sungguh, ini 
benar adanya, sebagaimana engkau berada di sini—atau duduk— 
saat ini adalah benar adanya.” 


Seperti itu juga yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abbas Al-Anbari, 
dari Abu Nahdr Hisyam bin Qasim, dengan matan yang sama. Abu Dawud 
berkata, “Isnad hadits ini bagus, dan haditsnya hasan.” 


Cahaya kebenaran dan keluhuran nubuwah tampak pada hadits ini. 
Maksudnya, Madinah tidak hancur secara keseluruhan sebelum munculnya 


23 HR. Ibnu Majah secara ringkas dengan matan serupa, seperti yang telah ditakhrij sebelumnya. Hadits ini 
sangat dhaif atau maudhu' karena Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf. 

24 HR. Ahmad (V, hal: 232), Abu Dawud (IV/4294). Terdapat kesalahan penulisan dalam sanad hadits ini 
Pada versi cetakan: Malik bin Bihar, yang benar adalah Malik bin Yukhamir, Ada yang mengatakan: ia 
sahabat 


132 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Dajjal di akhir zaman, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya dalam hadits- 
hadits shahih. Tapi yang dimaksud, bahwa makmurnya Baitul Magdis 
menyebabkan runtuhnya Madinah. Sebab, disebutkan dalam sejumlah 
hadits shahih, bahwa Dajjal tidak mampu memasuki Madinah, karena di 
setiap celah pegunungan menuju Madinah dijaga malaikat-malaikat yang 
menenteng pedang-pedang nan terhunus. 


Madinah Al-Munawwarah Terlindung dari Thaun dan Dajjal 


Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari hadits Malik bin Nu'aim Al- 
Mujmir, dari Abu Hurairah, Rasulullah 4g bersabda: 


JENG BAN GEN adi 
“Kota Madinah tidak dapat dimasuki thaun, dan tidak pula Dajjal.” 


Disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, bahwa Al-Masih Isa putra Maryam 
saat meninggal dunia dimakamkan di kamar nabawi.” 


Isyarat Kenabian bahwa Madinah Al-Munawwarah akan Kembali Makmur 


Muslim menuturkan, Amr bin Nagid bercerita kepada kami, Aswad bin 
Amir bercerita kepada kami, Zuhair bercerita kepada kami, dari Suhail bin 
Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda: 


nak aga -AÑ 0. 
SE SE ju As 
“Rumah-rumah itu akan sampai ke daerah Ihab atau Yahab.”” 


Zuhair bertanya kepada Suhail, “Seberapa jauh tempat tersebut (Ihab 
atau Yahab) dari Madinah.” Ia menjawab, “Sekian dan sekian mil.” 


Kemakmuran Madinah ini mungkin terjadi sebelum kemakmuran 
Baitul Magdis, dan mungkin juga jauh setelahnya, lalu setelah itu Madinah 


25 Al-Bukhari 5731). d | 

26 At-Turmudzi (V/3617). Ia berkata, “Hadits ini hasan gharib.” 
Kamar Nabawi adalah kamar ibunda Aisyah yang ia tinggali bersama Nabi #. Rasulullah dimakamkan di 
situ, kemudian Abu Bakar ash-Shiddig, dan selanjutnya Umar bin Khattab—edi. 

27 Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 43) Ihab atau Yahab adalah sebuah tempat di dekat 
Madinah. 


133 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


runtuh secara total, seperti disebutkan dalam hadits-hadits yang akan kami 
sampaikan nanti. 


Isyarat Kenabian Perginya Penduduk Madinah dari Kotanya pada Suatu Masa 
Tertentu 


Al-@urthubi meriwayatkan dari jalur Walid bin Muslim, dari Ibnu 
Luhai'ah, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa ia mendengar Umar bin Khattab 
berkhotbah di atas mimbar. Ia berkata: aku mendengar Rasulullah 4 
bersabda: 


et egea SM yan AN KIA aet AI ib 
SAS BEA Gi a E ad Jl gt 

Mo ae 
“Penduduk Madinah pergi meninggalkan Madinah. Lalu setelah itu 
mereka kembali lagi dan memakmurkannya hingga penuh. Lalu 
setelah itu mereka pergi meninggalkannya tanpa kembali lagi kesana 
untuk selamanya.” 


Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah, dari Nabi 3%, beliau 
bersabda, “Orang-orang akan meninggalkan kota Madinah dalam keadaan 
baik sebagaimana keadaan semula. Tidak ada yang menjamahnya selain 
Al-Awafi (hewan-hewan buas dan burung-burung pemangsa). Lalu ada dua 
penggembala dari suku Muzainah pergi menuju Madinah dengan meneriaki 
kambing-kambing mereka. Keduanya mendapati Madinah sunyi sepi tak 
berpenghuni. Ketika keduanya sampai di Tsaniyatul Wada', keduanya jatuh 
tertelungkup.” 


Disebutkan dalam hadits Hudzaifah, “Aku bertanya kepada Rasulullah #5 
tentang segala sesuatu. Akan tetapi, aku tidak bertanya kepada beliau, apa 
yang membuat penduduk Madinah pergi meninggalkan Madinah.” 


28  Sanad hadits ini cacat karena palsu dan 'an'anah pada Walid bin Muslim dan Abu Zubair. Di dalam sanad 
hadits ini juga ada Ibnu Luhai'ah, hafalannya kacau. Riwayat Walid bin Muslim dari Ibnu Luhai'ah tidak 
terlepas dari kekacauan hafalan Ibnu Luhai'ah, 

29 Muslim (V, kitab: haji, hadits nomor 499), Ahmad (II, hal: 234). Penulis lupa tidak menyebut hadits 
ini bersumber dari Al-Bukhari, karena bagian awal hadits ini tertera dalam Shahih Al-Bukhari, seperti 
disebutkan dalam Al-Fath (IV/1874) dari hadits Abu Hurairah dengan lafal serupa. gus, : keduanya 
berteriak. Law, : artinya, kedua gembala tersebut mendapati Madinah sepi, tak seorang pun ada di sana. 


134 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Disebutkan dalam hadits lain dari Abu Hurairah, “Mereka keluar 
meninggalkan (Madinah), sementara separuh buah-buahannyaadalah kurma 
muda.” Perawi bertanya, “Apa yang membuat mereka keluar meninggalkan 
(Madinah), wahai Abu Hurairah?” ia menjawab, “Orang yang buruk.” 

Abu Dawud menuturkan, Ibnu Magil bercerita kepada kami, Isa bin 
Yunus bercerita kepada kami, dari Abu Bakar bin Abu Maryam, dari Walid 
bin Sufyan Al-Ghassani, dari Yazid bin Gathib As-Sulwani, dari Abu Bahr, dari 
Mu'adz bin Jabal, Rasulullah 45 bersabda: 


kiki. Henna) HAH 


“Terjadinya peperangan besar, penaklukan Konstantinopel, dan 
munculnya Dajjal, berlangsung selama tujuh bulan.” 


Pa JENG 


Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Abdullah bin 
Abdurrahman Ad-Darimi, dari Hakam bin Abban, dari Walid bin Muslim, 
dengan matan yang sama. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan. Kami hanya 
mengetahuinya melalui jalur ini.” 

Dalam masalah ini ada hadits lain dari Mush'ab bin Hubabah, Abdullah 
bin Bisr, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Majah 
meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Ammar, dari Walid bin Muslim. 
Ismail bin Iyasy meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abu Maryam, 
dengan matan yang sama. 

Imam Ahmad dan Abu Dawud menuturkan—lafal hadits milik Abu 
Dawud, Haiwah bin Syuraih Al-Himashi bercerita kepada kami, Bagiyah 
bercerita kepada kami, dari Bahr bin Sa'ad, dari Khalid bin Mi'dan dari Abu 
Bilal, dari Abdullah bin Bisr, Nabi & bersabda, “Antara perang besar dan 
penaklukan kota (Konstantinopel) terpaut enam tahun, lalu Dajjal muncul 
pada (tahun) ketujuh.” 

Demikian halnya yang diriwayatkan Ibnu Majah, dari Suwaid bin Sa'id, 
dari Bagiyah bin Walid. Hadits ini rumit jika dibandingkan dengan isi hadits 
sebelumnya. Kecualijika peperangan besardari awal hingga akhir berlangsung 


ver . 
AT Musnad (l, hat: 390), dari Abu Hurairah dengan makna yang sama. 

3i Saa awad 0V/4295) At-Turmudzi (1V/2238), Ibnu Majah (11/4092), Ahmad (V, hal: 234). 
32 Abu Dawud (IV/4296), Ibnu Majah (11/4093). Didhaifkan Al-Albani. 


135 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


selama enam tahun, dan rentang waktu antara akhir peperangan besar dan 
penaklukan Konstantinopel hanya terpaut sesaat, di mana penaklukan ini 
terjadi bersamaan dengan munculnya Dajjal dalam rentang waktu selama 
enam bulan. Walldhu a'lam. 


Tirmidzi menuturkan, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, 
Abu Dawud bercerita kepada kami, dari Syu'bah, dari Yahya bin Sa'id, dari 
Anas bin Malik, ia berkata, “Penaklukan Konstantinopel bersamaan dengan 
terjadinya Kiamat.” 

Mahmud berkata, “Hadits ini gharib. Konstantinopel adalah kota 
Romawi yang ditaklukkan pada saat munculnya Dajjal. Konstantinopel sudah 
ditaklukkan pada masa shahabat sepeninggal Nabi 4%.” 


Demikian pernyataan Mahmud yang menyebutkan bahwa kota tersebut 
ditaklukkan pada masa shahabat. Pernyataan ini kurang tepat, karena 
Muawiyah mengirim anaknya Yazid bin Muawiyah, bersama sekelompok 
pasukan, termasuk di dalamnya Abu Ayyub Al-Anshari ke kota yangdimaksud. 
Namun pasukan ini tidak berhasil menaklukan Konstantinopel. Maslamah 
bin Abdul Malik bin Marwan mengepung kota ini pada masa daulah mereka. 
Upaya ini juga tidak berhasil. Namun pasukan Maslamah berhasil mencapai 
kesepakatan dengan Romawi untuk membangun masjid di sana, seperti yang 
sudah kami paparkan sebelumnya. 


33 At-Tirmidzi (IV/2239). 


136 


KEMUNCULAN DAJJAL YANG DIDAHULUI 
DENGAN KEMUNCULAN PARA PENDUSTA 
YANG MENGAKU NABI 


Di dalam bab ini akan dibahas tentang riwayat-riwayat terkait para 
pendusta pengikut dajjal yang muncul sebelum datangnya Dajjal la'natullah 
alaih. Mereka laksana pendahuluan menjelang kedatangan Dajjal sebagai 
penutup para pendusta. Semoga Allah memperburuk kesudahan Dajjal dan 
para pendusta, menjadikan neraka Jahim sebagai tempat tinggal mereka 
semua 


Isyarat Kenabian Terkait Munculnya Para Pendusta yang Mengaku Nabi 
Menjelang Kiamat 


Muslim meriwayatkan dari hadits Syu'bah dan lainnya, dari Samak, dari 
Jabir bin Samurah, aku mendengar Rasulullah #4 bersabda: 
óy hő BEN GK 65 Ó} 
“Sesungguhnya, sebelum terjadi hari Kiamat, akan muncul para 
pendusta.” 


Jabir berkata, “Maka waspadalah terhadap mereka.” 


1 Muslim (II, kitab: kepemimpinan, hadits nomor 10). 


237 


An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Imam Ahmad menuturkan, Musa bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah 
bercerita kepada kami, dari Ibnu Zubair, dari Jabir, ia berkata, aku mendengar 


Rasulullah # bersabda: 
As ngan PALA Carla piis SA NG 
R3 MAKA gig NEM A 


“Sesungguhnya, menjelang terjadinya Kiamat akan muncul para 

pendusta, ada yang dari Yamamah, ada yang dari Shan'a Al-Anasi, 

ada yang dari Himyar, dan yang paling besar fitnahnya adalah 

Dajjal.” 

Jabir berkata, “Sebagian sahabat-sahabatku mengatakan, bahwa jumlah 
para pendusta hampir tiga puluh orang.” 

Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari Abu Yaman, dari Syw'aib, dari 
Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, Rasulullah #£ bersabda: 


têsih Nb GA SZÁE PE ay SI 
Ad as xí 


“Kiamat tidak akan terjadi hingga para Dajjal pendusta muncul, 
mereka berjumlah hampir tiga puluh orang, masing-masing mengaku 


sebagai utusan Allah.” 


Al-Bukhari menyebut hadits ini secara lengkap dan panjang. 

Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari hadits Malik, dari Abu Zanad, 
dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi & beliau bersabda, “Kiamat tidak 
akan terjadi hingga para Dajjal pendusta muncul, mereka berjumlah hampir 
tiga puluh orang, masing-masing mengaku sebagai utusan Allah." 


2 Di dalam sanad hadits ini terdapat kekacauan hafalan Ibnu Luhai'ah dan pemalsuan Ibnu Zubair. 
3 Al-Bukhari (XIIV7121) secara panjang lebar. 
4 Muslim (IV, kitab; fimah-fimah, hadits nomor 84). 


138 


| IH 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Muhammad bin Zami' bercerita kepada kami, Abdurrazzag bercerita 
kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami, dari Himam bin Munabbih, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi n. Hanya saja Himam menyebut: (Saci?) 

Imam Ahmad menuturkan, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada 
kami, Syu'bah bercerita kepada kami, aku mendengar Alla’ bin Abdurrahman 
bercerita, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau bersabda, 
“Kiamat tidak akan terjadi hingga para Dajjal pendusta muncul, masing- 
masing mengaku sebagai utusan Allah, harta melimpah, fitnah-fitnah 
muncul, banyak terjadi haraj (pembunuhan) dan maraj (kekacauan)." 

Beliau ditanya, “Apa itu haraj?" Rasulullah & menjawab, “Pembunuhan, 
pembunuhan, pembunuhan." 

Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini melalui jalur ini. Hadits ini 
sesuai syarat Muslim. 

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari @a'nabi, dari Darawardi, dari 
Alla', dengan matan yang sama. Dan dari hadits Muhammad bin Amr, dari 
Algamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Rasulullah 4 bersabda, 
“Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul tiga puluh Dajjal pendusta, mereka 
semua berdusta atas Allah dan Rasul-Nya.” 

Ahmad menuturkan, Yahya bin Auf bercerita kepada kami, Julas bercerita 
kepada kami, dari Abu Hurairah, dari Nabi 4, beliau bersabda, “Menjelang 
Kiamat, muncul hampir tiga puluh Dajjal (pendusta), mereka semua 
mengatakan, ‘Aku nabi'.* 

Sanad hadits ini hasan. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 

Ahmad menuturkan, Hasan bin Musa bercerita kepada kami, Ibnu 
Luhai'ah bercerita kepada kami, Sulaman bin Amir mengabarkan kepada 
kami, dari Abu Utsman Al-Ashbahi, ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah 
berkata; Rasulullah 3% bersabda, “Di tengah-tengah umatku akan muncul 
Dajjal-Dajjal pendusta. Mereka menyampaikan perkataan-perkataan bid'ah 
kepada kalian yang tidak pernah kalian dengar, juga tidak pernah didengar 


aa 
5 Abu Dawud (IV/4334). 


& AlMusnad UI, hal: 429). 


139 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


oleh bapak-bapak kalian, maka jauhilah mereka. Jangan sampai mereka 
bergaul dengan kalian.” 


Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari hadits Abu Oilabah, dari Abu 
Asma’, dari Tsauban, Rasulullah 44 bersabda, “Akan muncul tiga puluh 
pendusta di tengah-tengah umatku, masing-masing mengaku nabi, padahal 
aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku.” Dan seterusnya 
hingga akhir hadits. 

Imam Ahmad menuturkan, Abu Walid bercerita kepada kami, Abdullah 
bin Abban bin Ayyad bin Lagith bercerita kepada kami, Abar bercerita 
kepada kami, dari Abdurrahman bin An'um atau Nu'aim Al-A'raji. Seperti itu 
juga riwayat Abu Walid, ia berkata, “Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar 
tentang mut'ah saat aku berada di dekatnya. Ia pun marah dan berkata, Demi 
Allah, di masa Rasulullah 5, kami bukan pezina.' Setelah itu ia berkata, Demi 
Allah, aku pernah mendengar Rasulullah 3% bersabda, Sebelum hari Kiamat 
terjadi, akan muncul Dajjal dan para pendusta (berjumlah) tiga puluh orang 
atau lebih'.”s 


Isyarat Kenabian Terkait Munculnya Para Penyeru Menuju Neraka di Tengah- 
Tengah Umat Islam 


Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Mauruq Al-Ajali, dari Ibnu Umar, 
dengan matan serupa. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


Al-Hafizh Abu Ya'la menuturkan, Washil bin Abdul A'la bercerita kepada 
kami, Ibnu Fudhail bercerita kepada kami, dari Laits, dari Sa'id bin Amir, dari 
Ibnu Umar, ia berkata; aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


ERE 


AA 
». 


TOR las uk usa 


“Sesungguhnya, di tengah-tengah umatku terdapat tujuh puluh 
sekian penyeru. Mereka semua penyeru menuju neraka. Andai aku 


7 Al-Musnad (Il, hal: 349). 
8 Al-Musnad (Il, hal: 104) 


140 


———————————- Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mau, tentu aku kabarkan nama-nama mereka dan kabilah mereka 
kepada kalian.” Sanad hadits ini hasan. 


A Ibnu Majah meriwayatkan hadits terkait menghirup dan meminum 
air dengan tangan. Al-Hafizh Abu Ya'la menuturkan, Abu Kuraib bercerita 
kepada kami, Muhammad bin Hasan Al-Asadi bercerita kepada kami, Harun 
bin Shalih Al-Hamdani bercerita kepada kami, dari Harash bin Abdurrahman 
dari Abu Julas, ia berkata; aku mendengar Ali berkata kepada Abdullah bin 
Saba", “Celakalah kamu! Demi Allah, tidaklah aku sembunyikan dari manusia 
apa pun yang sampai kepadaku. Sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah 
#5 bersabda, Sesungguhnya, menjelang Kiamat akan muncul tiga puluh 
pendusta,’ dan kau adalah salah satunya'." 

Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakrah bin Syaibah, 
dari Muhammad bin Husain, dengan matan yang sama. 

Abu Ya'la menuturkan, Zuhrah bercerita kepada kami, Jarir bercerita 
kepada kami, dari Laits, dari Bisyr, dari Anas, Rasulullah & bersabda, 
“Sebelum Dajjal, ada tujuh puluh sekian Dajjal (pendusta)." 

Di dalam hadits ini ada sesuatu yang janggal. Hadits yang tertera dalam 
kitab-kitab shahih lebih shahih. Wallahu a'lam. 

Ahmad menuturkan, Abdurrazzag bercerita kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Thalhah bin Abdullah, dari 
Auf, dari Abu Bakar, ia berkata, “Musailamah datang ketika Rasulullah #5 
belum mengatakan apa pun tentangnya. Rasulullah #g kemudian berkhotbah, 
beliau bersabda: 


WES Se ba AK A3 JANMA ot gas gu 
Ae Ka 5 


“Amma ba'du, terkait penjelasan orang yang sering kalian bicarakan 
itu Musailamah, dia adalah pendusta, termasuk di antara tiga puluh 


rebut hadits ini dalam Majma’ Az-Zawd id IV, hal: 259) dan Ia nyatakan bersumber 
Ye Diam sanad hadits ini ada Laits bin Abu Salim, la pemaisu, sementara perawi-perawi 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


pendusta yang akan muncul menjelang Kiamat. Dan tak satu negeri 
pun melainkan rasa takut terhadap Al-Masih sampai ke sana’.” 


Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Hajjaj, dari Laits bin Sa'ad, dari 
Ugail, dari Ibnu Syihab, dari Thalhah, dari Abdullah bin Auf, dari Iyadh bin 
Nafi', dari Abu Bakrah. Ahmad kemudian menyebutkan hadits di atas. Dalam 
hadits ini Nabi & bersabda, “Sungguh, ia (Musailamah) pendusta, termasuk 
di antara tigapuluh pendusta yang akan muncul sebelum Dajjal. Tak satu 
negeri pun, melainkan rasa takut terhadap Al-Masih pasti masuk ke sana.” 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini dari dua jalur. 


Imam Ahmad menuturkan, Abu Ja'far Al-Madaini—ia adalah Muhammad 
bin Ja'far—bercerita kepada kami, Ubad bin Aram mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag bercerita kepada kami, dari Muhammad bin 
Munkadir, dari Anas bin Malik, Rasulullah #4 bersabda: 


Ga SL SIN Ga SLS) ÁE Gan BELI SK GO 


Fi t KA <. PAT. Si 2. 9001 za 
BI AJE KAIN Gas nn bad Ga 
KAWI pal KS IA SE Rn 3 
“Sebelum munculnya dajjal akan ada beberapa tahun munculnya 
para penipu, sehingga orang jujur didustakan sedangkan pendusta 
dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedangkan orang yang 
suka berkhianat dipercaya. Dan para ruwaibidhah angkat bicara.” 
Para shahabat bertanya, “Apa itu ruwaibidhoh?” Rasulullah #5 
bersabda, “Orang fasik yang tentang waktu terjadinya Kiamat.” 


Sanad hadits ini hasan. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini dari 
jalur ini. 


10 Ahmad WAT). 

11 Ahmad (II, hal: 220), Ibnu Majah (11/4036). Dishahihkan Al-Albani. Ruwaibidhah adalah bentuk tashghir 
dari kata rabidhah, artinya orang tak berguna, seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Berasal dari 
kata rabadh, artinya lemah untuk melakukan hal-hal besar dan malas untuk mencarinya. 


142 


PEMBAHASAN 
TENTANG HADITS-HADITS DAJJAL 


Sejumlah Atsar Terkait Ibnu Shayyad 


Muslim menuturkan, Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin 
Imran At-Tujaini bercerita kepadaku, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, 
Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa Salam bin Abdullah 
mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab pergi 
bersama Rasulullah 35 disertai sejumlah orang menuju Ibnu Shayyad. 

Beliau mendapati Ibnu Shayyad tengah bermain bersama anak-anak di 
dekat benteng Bani Mughalah. Saat itu, Ibnu Shayyad mendekati masa balig. 
Ia tidak sadar hingga Rasulullah 4 menepuk punggungnya. Beliau kemudian 
bertanya kepada Ibnu Shayyad, “Apakah kau bersaksi bahwa aku utusan 
Allah?” 

Ibnu Shayyad memandang lalu berkata, “Aku bersaksi bahwa kau utusan 
orang-orang buta huruf.” 

Ibnu Shayyad balik bertanya, “Apakah kau bersaksi bahwa aku utusan 
Allah?” 

Rasulullah 4& berkata, “Aku beriman kepada Allah dan para rasul-Nya.” 
Setelah itu Rasulullah #4 bertanya, “Apa yang kau lihat?” 

Ibnu Shayyad menjawab, “Berita gaib yang benar dan dusta datang 
kepadaku." 


143 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malihim 


Rasulullah 44 berkata, “Telah dicampuradukkan perkara itu atasmu.” 
Rasulullah 4 melanjutkan, “Aku menyembunyikan sesuatu (dalam diriku) 
untukmu.” 

Ibnu Shayyad berkata, “Asap.” 

Rasulullah 4g berkata, “Hus! Kau tidak akan melampaui kemampuanmu.” 

Umar bin Khattab berkata, “Wahai Rasulullah! Perintahkanlah aku 
menebas lehernya.” 

Rasulullah 4& berkata, “Jika dia (Dajjal), kau tidak akan mampu 
mengalahkannya. Dan jika dia bukan (Dajjal), tidak ada manfaatnya bagimu 
membunuhnya.” 

Salim bin Abdullah menuturkan, aku mendengar Abdullah bin Umar 
berkata, “Setelah itu, Rasulullah 3% pergi bersama Ubai bin Ka'ab menuju 
kebun kurma, tempat Ibnu Shayyad berada. Saat Rasulullah 4 memasuki 
kebun kurma, beliau bersembunyi di balik pelepah kurma. Beliau berjalan 
pelan-pelan, dengan maksud agar Ibnu Shayyad tidak mendengar 
kedatangannya sebelum ia melihat beliau. Saat itu Ibnu Shayyad sedang 
berbaring dan berselimut di atas kasurnya lagi mendengkur pelan. Lalu 
Ibunya melihat kedatangan Rasulullah 36 yang bersembunyi di balik 
pepohonan kurma. Kontan Ibunya berkata, “Hai Shafi—nama panggilan Ibnu 
Shayyad—itu Muhammad datang.' Sontak Ibnu Shayyad bangun. Kemudian 
Rasulullah # bersabda, Jikalau ibunya membiarkannya, niscaya jelaslah, Ia 
Ibnu Shayyad betulan atau tidak’.” 

Salim menuturkan, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Rasulullah 4% 
kemudian berdiri di hadapan orang-orang. Beliau menyampaikan pujian 
kepada Allah. Setelah itu beliau menyebut tentang Dajjal, beliau bersabda: 


S 555 Yag de as AI) 
Sa ES an PAN arah 
SA 


Aa GN aa 


1. Hadits ini tertera dalam kitab Shahihain dan lainnya. Baca, Al-Bukhari (IIV1354), Muslim (IV, kitab; fitnah- 
fitnah, hadits nomor 95). 


144 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Sungguh, aku memperingatkan kalian tentang Dajjal. Tak seorang 
nabi pun melainkan pasti mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. 
Nuh mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Namun, aku sampaikan 
kepada kalian tentang Dajjal yang tidak disampaikan oleh seorang 
nabi pun kepada kaumnya. Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah 
mata, dan Allah tidaklah buta'”? 


Ibnu Syihab menuturkan, Umar bin Tsabit Al-Anshari mengabarkan 
kepadaku, bahwa sebagian shahabat Rasulullah 4% mengabarkan kepadanya, 
suatu ketika Rasulullah #& bersabda mengingatkan orang-orang tentang 


Dajjal: 
J3 gb Bean gak be p 
ae Ja bi hong yaa 


“Sesungguhnya, di antara kedua matanya tertulis K-A-F-I-R, yang 
dapat dibaca siapa pun yang membenci amalannya atau bisa dibaca 
oleh setiap mukmin.” Beliau bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya 
tidak ada seorang pun dari kalian yang melihat Rabbnya hingga ia 
meninggal.” 


Peringatan Rasulullah 44 tentang Dajjal dan Penjelasan Sebagian Sifat- 
Sifatnya 

Asal hadits ini tertera dalam Shahih Al-Bukhari. Bersumber dari hadits 
Az-Zuhri, dari ayahnya, dengan matan yang sama. Muslim juga meriwayatkan 
dari hadits Ubaidullah bin Nafi’, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah 4%. 
menuturkan tentang Dajjal di Kesan orang-orang. Beliau bersabda: 


HA ie gii gii ÉJ 


Z Al-Bukhari (VV3337), Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 95), Abu Dawud (1V/4757), dan 
lainnya. 
3 Muslim UV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 95), Ahmad (V, hat 433). 


145 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


“Sungguh, Allah tidak buta. Namun, Al-Masih Dajjal buta mata 
sebelah kanannya. Matanya seakan buah anggur yang mengapung." 


Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Syu'bah, dari Qatadah, 
dari Anas, Rasulullah #4 bersabda, “Tak seorang nabi pun, melainkan 
pasti mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah mata, si pendusta. 
Ketahuilah! Dajjal buta sebelah mata, dan Rabb kalian tidak buta. Di antara 
kedua matanya tertulis K-A-F-I-R." 

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah, dengan matan yang 
sama. 

Muslim menuturkan, Zuhair bin Harb bercerita kepadaku, Utsman 
bercerita kepada kami, Abdul Warits bercerita kepada kami, dari Sa'id bin 
Hajjab, dari Anas, Rasulullah $ bersabda, “Dajjal itu buta matanya. Di 
antara kedua matanya tertulis K-A-F-I-R—beliau mengejanya, K-A-F-I-R— 
yang dapat dibaca oleh setiap muslim.” 

Riwayat Muslim dari hadits A'masy, dari Sufyan, dari Hudzaifah, 
Rasulullah # bersabda: 


Ben Wre 
janan gg ana KA kah ta 
aa baut 


yah KINI 


“Sungguh, aku mengetahui apa yangada bersama Dajjal. Bersamanya 
ada dua sungai mengalir, salah satunya menurut pandangan mata 
berupa air putih, dan yang satunya lagi menurut pandangan mata 
berupa api yang menyala-nyala. Apabila seseorang menjumpai 
hal itu, hendaklah ia mendatangi sesuatu yang ia lihat seperti api, 
pejamkanlah matanya, kemudian tundukkanlah kepalanya lalu 


Muslim (IV, kital h-fitnah, hadits nomor 100). 
Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 103). 


na 


146 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


minumlah, karena api tersebut adalah air dingin. Dajjal buta 
matanya. Pada matanya terdapat kulit tebal. Di cntara kedua 
matanya tertulis K-A-F-I-R yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, 
baik yang bisa baca tulis maupun yang tidak bisa baca tulis." 


Nerakanya Dajjal adalah Surga, dan Surganya adalah Neraka 


Muslim meriwayatkannya dari hadits Syu'bah, dari Abdul Malik bin 
Amr, dari Rib'i, dari Hudzaifah, dari Nabi 3%, dengan matan serupa. Ibnu 
Mas'ud berkata, “Aku mendengarnya dari Rasulullah $&.” Al-Bukhari 
meriwayatkannya dari hadits Syu'bah, dengan matan yang sama.” 


Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Syaiban, dari 
Abdurrahman, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah #4 bersabda: 

Pa. 
RENS oi Kig 


Ng 


ya Sg 


Angan 


“Maukah kalian kuberitahu suatu hadits tentang Dajjal yang belum 
pernah disampaikan seorang nabi pun kepada kaumnya? Dia buta 
sebelah mata. Ia datang, bersamanya ada sesuatu seperti surga dan 
neraka. Sesuatu yang ia katakan surga, itulah neraka. Sungguh, aku 
mengingatkan kalian terhadapnya, seperti yang diingatkan Nuh 
kepada kaumnya." 


Peringatan Rasulullah & kepada Umatnya agar Tidak Terpedaya oleh 
Kekuatan dan Keajaiban yang Dimiliki Dajjal 

Muslim meriwayatkan dari hadits Muslim bin Munkadir, ia berkata, 
“Aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahwa Ibnu 


6 Muslim (IV, kital Tah inah, hadits nomor 105). 
7 Muslim (IV, kitab: fit h, hadits nomor 108). 
8 Muslim (IV, kitab: 1, hadits nomor 109). 


147 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Shayyad adalah Dajjal. Aku bertanya, ‘Kau bersumpah dengan nama Allah? 
Ia menjawab, ‘Aku mendengar Umar bersumpah atas hal itu di dekat Nabi 48, 
lalu Nabi & tidak mengingkarinya'.” 

Diriwayatkan dari hadits Nafi', bahwa Ibnu Umar bertemu Ibnu Shayyad 
di salah satu jalanan Madinah. Ibnu Umar kemudian mengucapkan sesuatu 
yang membuatnya marah. Tubuhnya membesar hingga memenuhi jalanan. 
Riwayat lain menyebutkan bahwa Ibnu Shayyad mendengusseperti dengusan 
keledai yang paling keras, dan Ibnu Umar memukulnya hingga tongkatnya 
patah. Setelah itu Ibnu Umar masuk menemui saudarinya, Ummul Mukminin 
Hafshah. Hafshah kemudian berkata, “Apa yang kau inginkan dari Ibnu 
Shayyad. Bukankah kau tahu Rasulullah 3 pernah bersabda, Sesungguhnya 
ia keluar dari kemarahannya?!”” 


Ibnu Shayyad Bukanlah Dajjal, Ia Hanya Salah Satu Pendusta yang Banyak 
Jumlahnya 

Sebagai ulama menyatakan bahwa Ibnu Shayyad dikira sebagian 
shahabat sebagai Dajjal, padahal bukan. Ibnu Shayyad hanya orang biasa. 


Disebutkan dalam kitab Shahih, bahwa Ibnu Shayyad menyertai Abu 
Sa'id dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah. Ia mengadu kepada 
Abu Sa'id terkait omongan orang yang menyebutnya Dajjal. Ibnu Shayyad 
kemudian berkata kepada Abu Sa'id, “Bukankah Rasulullah #4 bersabda 
bahwa Dajjal tidak memasuki Madinah, sementara aku dilahirkan di sana? 
Dajjal tidak punya anak, sementara aku punya anak? Dajjal kafir sementara 
aku sudah masuk Islam?” 

Ibnu Shayyad berkata, “Namun demikian, aku paling tahu Dajjal, dan 
paling tahu tempatnya. Andaikan aku menjadi dia, tentu aku tidak membenci 


hal itu.” 


3 Nabi gg. tidak mengingkari hal itu, karena sumpah Umar bahwa Ibnu Shayyad Dajjal, semata berdasarkan 

dugaan dan ijtihad; Hakikat sumpah Umar ini mengandung kemungkinan benar dan salah, Penjelasan 

Nabi a kepada Umar... seperti disebutkan dalam kitab Shahih—saat Umar bermaksud membunuh Ibnu 
Shayyad, “Jika dia (Dajjal), kau tidak akan mampu berkuasa atasnya. Dan jika dia bukan (Dajjal), tidak 
ada baiknya bagimu membunuhnya,” mengalihkan pandangan Umar pada kemungkinan ini. Wallahu 
a'lam. 

10. Muslim (V, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 98), Ahmad (VI, hal: 283, 284) 

11 HR. Muslim (IV, kitab; finah-fitnah, hadits nomor 89), At-Tirmidzi (IV/2246), dengan matan serupa. 


148 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ahmad menuturkan, Abdul Muta'al bin Abdul Wahhab bercerita kepada 
kami, Yahya bin Sa'id Al-Umawi bercerita kepada kami, Mujalid bercerita 
kepada kami, dari Abu Wadak, dari Abu Sa'id, ia berkata, “Ibnu Shayyad 
disebut-sebut di dekat Nabi $&, lalu Umar berkata, ‘Ibnu Shayyad mengklaim 
bahwa tidak ada sesuatu yang dia lewati kecuali sesuatu tersebut berbicara 
kepadanya'.”2 Maksudnya, Ibnu Shayyad bukanlah Dajjal yang akan muncul 
di akhir zaman, seperti disebutkan dalam hadits Fathimah binti Qais Al- 
Fihriyah. Hadits Fathimah ini adalah patokan dalam permasalahan ini. 
Wallahu a'lam. 


Hadits Fathimah binti Oais Terkait Dajjal 


Muslim menuturkan, Abdul Warits bin Abdush Shamad bin Abdul 
Warits dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir bercerita kepada kami, keduanya dari 
Abdush Shamad, lafal hadits milik Abdul Warits bin Abdush Shamad, ayahku 
bercerita kepadaku, dari kakekku, dari Husain bin Dzakwan, Ibnu Buraidah 
bercerita kepada kami, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi bercerita kepadaku, aku 
mendengar Hamdan bertanya kepada Fathimah binti Qais, saudari Dhahhak 
bin Qais, ia termasuk wanita-wanita yang ikut berhijrah pertama-tama. Ia 
berkata, “Sampaikanlah suatu hadits kepadaku yang pernah engkau dengar 
dari Rasulullah #4, jangan kau sandarkan hadits itu pada seorang pun selain 
beliau.” 

Fathimah berkata, “Aku menikah dengan Mughirah, ia termasuk salah 
satu pemuda Ouraisy yang terbaik. Ia kemudian gugur di awal jihad bersama 
Rasulullah 35. Setelah Mughirah meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf 
meminangku bersama sejumlah shahabat Muhammad, sementara Rasulullah 
#& meminangku untuk maula beliau, Usamah. Aku sebelumnya sudah pernah 
diberitahu, bahwa Rasulullah #& bersabda, Siapa yang mencintaiku, maka 
hendaklah ia mencintai Usamah.’ Saat Rasulullah #& berbicara padaku, aku 
berkata, “Urusanku berada di tanganmu. Silahkan engkau menikahkanku 
dengan siapa saja yang engkau kehendaki." 


12 Al-Musnad (II, hal: 79). 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Beliau berkata, 'Pindahlah ke rumah Ummu Syuraik.” Ummu Syuraik 
adalah wanita kaya dari Anshar, ia menyumbang dana yang cukup besar di 
jalan Allah. Tamu-tamu biasa datang ke tempatnya. 

Aku berkata, “Baik, akan kulakukan perintahmu." 

Beliau berkata, Jangan kau lakukan (Jangan pindah ke rumah Ummu 
Syuraik)! Ummu Syuraik adalah wanita yang banyak tamunya. Aku tidak 
suka jika kerudungmu jatuh atau kedua betismu tersingkap, lalu tamu-tamu 
melihat sesuatu darimu yangtidak kau suka. Tapi pindahlah kerumah saudara 
sepupumu, Abdullah bin Amr bin Ummu Maktum. Ia adalah seseorang dari 
Bani Fihr. Fihr adalah keturunan Quraisy.’ 

Aku kemudian pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum. Setelah masa 
iddahku habis, aku mendengar penyeru Rasulullah # menyerukan, Ash- 
shalatu jami'ah.'Aku pun keluar ke masjid dan shalat bersama Rasulullah s&. 
Aku berada di shaf para wanita yang ada di belakang kaum lelaki.” 

Fathimah binti Qais melanjutkan, “Seusai shalat, Rasulullah # duduk 
di atas mimbar sambil tertawa. Beliau berkata, Hendaklah setiap (kalian) 
tetap berada di tempat shalat masing-masing.' Setelah itu beliau bertanya, 
“Tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian?” 

Para shahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” 

Beliau berkata, “Aku mengumpulkan kalian bukan untuk memberikan 
motifasi ataupun peringatan. Akan tetapi, karena Tamim Ad-Dari sebelumnya 
adalah orang Nasrani, ia kemudian datang, berbaiat, masuk Islam, dan 
menyampaikan suatu kisah kepadaku, tepat seperti yang aku ceritakan 
kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. 

Ia bercerita kepadaku bahwa ia naik perahu bersama tiga puluh orang 
dari Lakham dan Judzam. Mereka terombang-ambing selama sebulan di 
lautan. Setelah itu mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan 
di tempat matahari terbenam. Mereka kemudian duduk di dekat perahu 
kemudian memasuki pulau. Mereka berpapasan dengan sesosok makhluk 
yang berbulu lebat dan hitam. Mereka tidak tahu mana kemaluan dan mana 
dubur makhluk tersebut karena bulunya yang sangat lebat. Mereka bertanya, 
“Kamu ini makhluk apa? 


150 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Makhluk itu menjawab, ‘Aku al-jassasah.' 


Mereka bertanya, “Apa itu Al-jassasah?' Ia tidak menjawab, tapi berkata, 
‘Wahai manusia! Temuilah orang yang ada di biara itu, karena ia sangat ingin 
mengetahui kabar kalian." 


Tamim berkata, 'Saat makhluk tersebut menyebut seseorang pada kami, 
kami takut jangan-jangan setan." Tamim berkata, ‘Kami secepatnya pergi 
hingga memasuki biara. Ternyata, di dalamnya ada orang paling besar bentuk 
fisiknya yang pernah kami lihat, terbelenggu oleh rantai yang paling kuat, 
kedua tangannya menyatu di leher. Antara kedua lutut hingga mata kakinya 
terbelenggu rantai besi. Kami lantas bertanya, ‘Kamu siapa gerangan?” 

Ia berkata, “Kalian sudah mengetahui kabarku, maka kabarkan kepadaku, 
siapa kalian?” 

Kami berkata, “Kami orang-orang dari Arab. Kami naik perahu, lalu kami 
terkena badai. Kami terombang-ambing selama sebulan, kemudian kami 
terdampar ke pulaumu ini. Kami lantas duduk di sampan lalu memasuki 
pulau ini. Kemudian kami bertemu hewan berbulu lebat lagi hitam, Kami 
tidak tahu mana kemaluannya dan mana duburnya karena bulunya sangat 
banyak. Kami lantas bertanya, 'Kamu ini makhluk apa? Ia menjawab, “Aku 
al-jassasah.' Ia berkata, “Temuilah orang yang ada di dalam biara itu, karena 
ia sangat ingin mengetahui kabar kalian." Kami akhirnya dengan cepat pergi 
menemuimu, dan kami khawatir jangan-jangan kamu setan.” 

Ia berkata, “Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma Baisan.’ 

Kami bertanya memperjelas, “Apanya yang ingin kau tanyakan?” 

Ia berkata, “Aku bertanya tentang pohon-pohon kurmanya, apakah sudah 
berbuah? 


Kami menjawab, Ya." 

Ia berkata, “Ketahuilah, sudah dekat masanya pohon-pohon kurma 
Baisan tidak lagi berbuah.’ Ia meneruskan, 'Kabarkan kepadaku tentang 
danau Thabariyah." 

Kami bertanya memperjelas, ‘Apanya yang ingin kau tanyakan?" 

la berkata, 'Apakah di sana ada air?" 


151 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


Kami menjawab, ‘Airnya banyak.” 

Ia berkata, ‘Sudah hampir tiba masanya airnya akan lenyap. Ia berkata, 
'Kabarkan kepadaku tentang mata air Zaghar.' 

Kami bertanya memperjelas, ‘Apanya yang ingin kau tanyakan?” 

Ia berkata, “Apakah di mata air itu adaairnya? Apakah penduduk setempat 
bercocok tanam menggunakan air dari mata air itu?” 

Kami menjawab, Ya, airnya banyak dan penduduk setempat bercocok 
tanam menggunakan airnya. 

Ia berkata, 'Kabarkan kepadaku tentang nabi orang-orang buta huruf, 
bagaimana kondisinya?” 

Kami menjawab, “Ia telah pergi meninggalkan Mekah dan singgah di 
Yatsrib." 

Ia berkata, “Apakah orang-orang Arab memeranginya?' 

Kami menjawab, ‘Ya.’ 

Ia bertanya, 'Apa yang ia perlakukan terhadap mereka?" 

Kami kemudian mengabarkan kepadanya bahwa ia meraih kemenangan 
atas orang-orang Arab di sekitarnya dan mereka patuh padanya. Ia bertanya, 
“Itu sudah terjadi? 

Kami menjawab, ‘Ya.’ 

Ia berkata, “Ketahuilah! Lebih baik bagi mereka taat padanya. Aku akan 
mengabarkan kepada kalian siapa aku. Aku ini Al-Masih. Dan sudah hampir 
tiba masanya aku diizinkan keluar, lalu aku keluar. Akupun berkelana di bumi. 
Setiap perkampungan aku singgahi selama empat puluh malam, kecuali 
Mekah dan Thaibah. Keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak 
memasuki salah satunya, aku disambut seorang malaikat yang membawa 
pedang terhunus. Ia menghalangiku untuk memasukinya. Di setiap jalan 
masuknya dijaga malaikat-malaikat'.” 

Fathimah berkata, “Rasulullah 44 berkata sambil memukulkan tongkat 
beliau ke mimbar, Inilah Thaibah—yakni Madinah. Ketahuilah, apakah aku 
telah menyampaikan hal itu kepada kalian?’ Orang-orang menjawab, “Ya.” 


152 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Beliau berkata, “Sungguh mengherankan bagiku, cerita Tamim mirip 
seperti cerita yang aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Madinah, 
dan Mekah. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal berada di lautan Syam, atau 
lautan Yaman. Tidak, tapi ia berada di arah timur.' Beliau berisyarat dengan 
tangan ke arah timur.” 


Fathimah binti Qais berkata, “Aku menghafal ini dari Rasulullah 3%.” 

Hadits Fathimah binti Qais di atas, Muslim meriwayatkannya dari hadits 
Sayyar, dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, ia berkata, “Aku mendengar 
Nabi 48 berkhotbah di atas mimbar. Beliau berkata, “Anak-anak paman 
Tamim Ad-Dari naik perahu'.” Muslim menyebutkan lanjutan hadits. 

Dan dari hadits Ghailan bin Jarir, dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti 
Qais. Ia menyebutkan bahwa Tamim Ad-Dari suatu ketika naik perahu, lalu 
perahunya terombang-ambing hingga terdampar di suatu pulau. Ia pergi ke 
pulau tersebut untuk mencari air. Ia bertemu sosok manusia yang menyeret 
rambutnya. Ia menuturkan kisah ini. Di dalam kisah ini disebutkan, Rasulullah 
3& membawa Tamim keluar menemui orang-orang untuk bercerita kepada 
mereka. Beliau kemudian bersabda: 

Je 


“Inilah Thaibah dan orang (dalam kisah Tamim itu) adalah Dajjal.” 


| 315, 


Abu Bakar bin Ishag bercerita kepadaku, Yahya bin Bukair bercerita 
kepada kami, Mughirah Yahya Al-Harami bercerita kepada kami, dari Abu 
Zanad, dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, bahwa Rasulullah 1& suatu 
ketika duduk di atas mimbar lalu berkata, “Wahai manusia! Tamim Ad-Dari 
bercerita kepadaku bahwa sejumlah orang dari kaumnya naik perahu...” Ibnu 
Ishag menyebutkan lanjutan hadits. 

Abu Bakar dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Ismail bin Abu 
Khalid, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dengan matan 
serupa. 


Muslim (IV, Kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 119), Abu Dawud (1V/4326), Ibnu Majah (1/4074). t5 
1 WE Kami takut kepadanya. pel eks : laut bergelombang. ji) : sebuah negeri di Syam. 
14 Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 121), Ibnu Majah (1/4044). 


' 153 


An-Nihâyah fil Fitan wol Malâhim 


Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits Qatadah, dari Asy-Sya'bi, dari 
Fathimah binti Qais. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib, dari 
hadits Qatadah, dari Asy-Sya'bi.” 

An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadits Hammad bin Salamah, dari 
Dawud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dengan 
matan serupa. 

Imam Ahmad juga meriwayatkannya dari Affan, dan dari Yunus bin 
Muhammad Al-Muaddib, masing-masing dari Qatadah dan Asy-Sya'bi. 

Imam Ahmad menuturkan, Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami, 
Mujalid bercerita kepada kami, dari Amir, ia berkata, “Aku tiba di Madinah, 
lalu aku menemui Fathimah binti Qais. Ia kemudian bercerita kepadaku, 
bahwa suaminya menceraikannya di masa Rasulullah # Rasulullah & 
kemudian mengutus mantan suaminya memimpin sekelompok pasukan. 
Saudara mantan suaminya lalu berkata pada Fathimah, ‘Keluarlah kamu dari 
rumah.” 

Fathimah berkata padanya, “Aku punya hak nafkah dan tempat tinggal di 
dalamnya, hingga masaku tiba (untuk menikah lagi). 

Saudara mantan suaminya berkata, “Tidak.” 

Kemudian Fathimah menemui Rasulullah #&, lalu berkata, ‘Si fulan 
menceraikanku, dan saudaranya mengusirku. Ia mencegahku mendapatkan 
hak tinggal dan nafkah." 

Lantas Rasulullah # mengirim utusan untuk memanggilnya. Setelah 
datang, beliau bertanya padanya, 'Apa urusanmu dengan putri keluarga 
Qais? 

la menjawab, ‘Wahai Rasulullah! Saudaraku telah menjatuhkan talak tiga 
padanya.’ 

Rasulullah #& kemudian berkata, “Perhatikan, wahai putri Qais! Nafkah 
dan hak tinggal bagi seorang wanita yang wajib ditanggung suaminya adalah 
selama si suami masih berhak merujuknya. Sementara jika suami tidak 


berhak merujuknya, si wanita tidak berhak mendapatkan nafkah ataupun 
hak tinggal. Keluarlah, lalu tinggallah di rumah si fulanah.' 


154 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Setelah itu beliau berkata, la nanti akan berbincang dengannya. 
Tinggallah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Dia buta, tidak melihatmu. Setelah 
itu, jangan kau menikah hingga aku yang menikahkanmu." 

Fathimah berkata, “Seseorang dari Quraisy datang meminangku. Aku 
kemudian menemui Rasulullah #£ meminta izin beliau. Beliau berkata, 
“Apakah kau tidak menikahi lelaki yang lebih aku cintai darinya? Aku berkata, 
“Tentu, wahai Rasulullah. Silahkan engkau nikahkan aku dengan siapa yang 
engkau suka." 

Fathimah melanjutkan, “Beliau kemudian menikahkanku dengan 
Usamah bin Zaid”.” 

Amir melanjutkan ceritanya, “Saat aku hendak pulang, Fathimah berkata, 
‘Duduklah, aku akan menceritakan suatu hadits dari Rasulullah #i kepadamu. 
Suatu hari, Rasulullah #5 keluar lalu shalat pada siang hari (Zhuhur atau 
Ashar). Setelah itu beliau duduk, orang-orang merasa takut. Beliau berkata, 
“Duduklah kalian semua, karena aku tidak berada di sini untuk menakuti. 
Tapi, karena Tamim Ad-Dari mendatangiku lalu menyampaikan suatu kabar 
kepadaku, hingga aku tidak sempat istirahat siang karena sangat bahagia dan 
senang. Aku ingin menyampaikan kegembiraan nabi kalian kepada kalian. 

Ia mengabarkan kepadaku bahwa sekelompok dari anak-anak pamannya 
naik perahu. Mereka tertimpa badai. Angin kencang membuat mereka 
terdampar di suatu pulau yang tidak mereka kenali. Mereka kemudian duduk 
di sampan, hingga ketika mereka memasuki pulau, mereka bertemu sesuatu 
yang berbulu lebat lagi hitam. Mereka tidak tahu apakah makhluk tersebut 
laki-laki atau perempuan. Mereka kemudian mengucapkan salam padanya, 
lalu ia menjawab salam mereka. Mereka berkata padanya, “Apakah kau tidak 
memberitahu kami? 

Makhluk asing itu menjawab, “Aku tidak akan memberitahu kalian dan 
aku pun tidak akan bertanya kepada kalian. Namun, di biara yang kalian 
lihat itu, di dalamnya ada orang yang ingin mengetahui kabar kalian. Ia ingin 
mengabarkan dan bertanya kepada kalian.” 

Tamim berkata, “Kami bertanya, 'Kamu siapa?” 


Ia menjawab, Jassasah.' 


155 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Mereka berlalu hingga memasuki biara. Rupanya di sana ada seseorang 
yang tengah dirantai sangat kuat. Tampak raut kesedihan padanya, dan ia 
memiliki bulu yang banyak. Mereka mengucapkan salam kepadanya lalu ia 
menjawab salam mereka. Ia bertanya, 'Siapa kalian?” 

Mereka menjawab, ‘Kami orang-orang dari Arab.” 

Ia bertanya, ‘Apakah orang-orang Arab telah mengusir nabi mereka?’ 

Mereka menjawab, Ya." 

Ia bertanya, ‘Lalu bagaimana kabar mereka?’ 

Mereka menjawab, ‘Baik. Mereka beriman dan percaya kepadanya.” 


la berkata, “Itu lebih baik bagi mereka." 

Mereka berkata, ‘Sebelumnya, mereka memusuhinya, hingga Allah 
memenangkannya atas mereka.” 

la bertanya, “Berarti sekarang ini Rabb orang-orang Arab satu, nabi 
mereka satu, kalimat mereka satu?” 

“Ya; jawab mereka. 

Ia bertanya, ‘Bagaimana kondisi mata air Zaghar?" 

Mereka menjawab, 'Baik. Penduduk setempat meminumnya dan mereka 
gunakan untuk menyirami tanaman.” 

Ia bertanya, 'Bagaimana kondisi pohon-pohon kurma di antara Omman 
dan Baisan?’ 

Mereka menjawab, “Bagus, hasil panennya mencukupi kebutuhan 
pangan setiap tahunnya." 

Ia bertanya, “Bagaimana kondisi danau Thabariah?' 


‘Penuh air,” jawab mereka. Ia kemudian menarik nafas panjang lalu 
bersumpah dan berkata, “Andai aku (diizinkan) keluar dari tempatku ini, 
tentu aku pijak setiap bumi Allah, kecuali Thaibah dan Mekah. Aku tidak 


punya kuasa atas keduanya”.” 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Amir melanjutkan, “Rasulullah & kemudian bersabda, Dajjal tidak 
memasuki Thibah.'s Di sinilah rasa bahagiaku. Thaibah adalah Madinah. 
Sungguh, Allah mengharamkan Madinah untuk dimasuki Dajjal." 

Setelah itu Rasulullah 4g bersumpah, ‘Demi Allah, yang tiada ilah (yang 
berhak diibadahi) selain-Nya, tidaklah ada jalan sempit, jalan lebar, tanah 
datar, ataupun gunung Madinah, melainkan pasti dijaga seorang malaikat 
yang menghunus pedang hingga hari Kiamat. Dajjal tidak mampu memasuki 
Madinah (untuk menebarkan fitnah) atas penduduknya'” 

Amir berkata, “Aku bertemu Mahraz bin Abu Hurairah, lalu aku ceritakan 
hadits Fathimah binti Qais kepadanya. Ia berkata, 'Aku bersaksi pada ayahku 
bahwa ia bercerita kepadaku seperti yang Fathimah ceritakan kepadamu. 
Hanya saja ayahku berkata, “Rasulullah #4 bersabda: 


‘Dajjal berada di lautan timur'." 


Amir berkata, “Setelah itu aku bertemu Qasim bin Muhammad, lalu aku 
sampaikan hadits Fathimah kepadanya. Ia berkata, “Aku bersaksi pada Aisyah 
bahwa ia bercerita kepadaku seperti yang Fathimah ceritakan kepadamu. 
Hanya saja Aisyah berkata: 


tad Ka fuel on 
‘Dua tanah suci haram bagi Dajjal: Mekah dan Madinah'” 


Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Ismail Abu 
Khalid, dari Mujalid, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais. Ibnu 
Majah menyebutkan hadits di atas. sementara Abu Dawud mengalihkan 
pada hadits yang ia riwayatkan sebelumnya tanpa menyebut riwayat Abu 
Hurairah dan Aisyah seperti yang disebutkan Imam Ahmad. 

Abu Dawud menuturkan, Nufaili bercerita kepada kami, Utsman bin 
Abdurrahman bercerita kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b bercerita kepada kami, 
dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Fathimah binti Qais, bahwa Rasulullah 


IS Silahkan baca kisah Fathimah binti Qais ini dalam Al-Musnad (VV373), (VI, hal: 417). 


157 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


ag suatu malam menunda shalat Isya. Setelah itu beliau keluar lalu bersabda, 
“Sungguh, aku tertahan oleh suatu cerita yang disampaikan Tamim Ad- 
Dari kepadaku tentang seseorang yang berada di suatu pulau di tengah laut. 
Tamim Ad-Dari mengatakan, Tanpa diduga, aku melihat seorang wanita 
yang menyeret rambutnya. Aku bertanya, "Kamu siapa?’ Ia menjawab, ‘Aku 
jassasah. Pergilah ke rumah itu.” Aku mendatangi rumah tersebut, ternyata 
di dalamnya ada seorang lelaki yang menyeret rambutnya, terikat oleh 
belenggu-belenggu yang menjuntai di antara langit dan bumi. Aku bertanya, 
‘Kamu siapa? Ia menjawab, ‘Aku Dajjal." Ia bertanya, Bagaimana kondisi 
orang-orang Arab? Apa nabi mereka sudah muncul? Aku menjawab, Ya. 
Ia bertanya, Apakah mereka taat padanya, ataukah mendurhakainya?' Aku 
menjawab, Mereka taat padanya.’ Ia berkata, ‘Itu lebih baik bagi mereka'."$ 

Demikian riwayat Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi dari Fathimah binti Qais 
secara panjang lebar seperti riwayat sebelumnya. 

Setelah itu Abu Dawud menuturkan, Ibnu Fudhail bercerita kepada 
kami, dari Walid bin Abdullah bin Jami', dari Abu Salamah bin Abdurrahman, 
dari Jabir, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah & bersabda di atas mimbar, 
“Saat sejumlah orang tengah mengarungi lautan dan persediaan makanan 
mereka habis, sebuah pulau dimunculkan untuk mereka. Mereka kemudian 
memasuki pulau itu untuk mencari roti. Mereka bertemu jassasah'” Aku 
bertanya kepada Abu Salamah, “Apakah itu jassasah?” Ia menjawab, “Seorang 
wanita yang menyeret rambutnya, rambut kulit dan rambut kepalanya.” 


Dalam hadits yang pendek ini, Abu Dawud menyebutkan bahwa Dajjal 
bertanya tentang pohon-pohon kurma Baisan, dan tentang kawasan Zaghar. 
Jabir berkata, “Dia itu Al-Masih.” 

Ibnu Salamah kemudian berkata kepadaku, “Di dalam hadits ini ada 
sesuatu yang tidak aku hafal.” Ibnu Salamah melanjutkan, “Jabir bersaksi 
bahwa ia adalah Ibnu Shayyad.” Aku berkata, “Ibnu Shayyad sudah mati. Ia 
sudah masuk Islam.” Ibnu Salamah berkata, “Meski ia sudah masuk Islam.” 
Aku berkata, “Ia memasuki Madinah.” Ibnu Salamah berkata, “Meski ia 


16 Abu Dawud (IV/4325). 
17 Abu Dawud (IV/4328). 


158 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


memasuki Madinah." hanya Abu Dawud yang meriwayatkan hadits ini. 
Hadits ini sangat gharib. 

Al-Hafizh Abu Ya'la menuturkan, Muhammad bin Abu Bakar bercerita 
kepada kami, Abu Ashim Sa'ad bin Ziyad bercerita kepada kami, Nafi” maula- 
ku bercerita kepadaku, dari Abu Hurairah, bahwa suatu ketika Rasulullah 
3 duduk di atas mimbar lalu berkata, “Tamim bercerita kepadaku." Beliau 
melihat Tamim di sudut masjid, lalu beliau berkata, “Wahai Tamim! Ceritakan 
kepada orang-orang kisah yang kau ceritakan kepadaku." 


Tamim bercerita, “Suatu ketika, kami berada di suatu pulau. Tanpa 
diduga, kami bertemu suatu hewan, kami tidak mengetahui mana kemaluan 
dan mana duburnya. Makhluk itu berkata, “Kalian heran pada wujudku?! Di 
biara itu ada seseorang yang ingin berbicara dengan kalian.” Kami memasuki 
biara itu. Ternyata di dalamnya ada seorang lelaki yang terbelenggu oleh 
rantai besi dari mata kaki hingga telinganya. Salah satu lubang hidungnya 
tersumbat dan salah satu matanya buta. Ia bertanya, 'Kalian siapa?” Kami 
kemudian memberitahukan kepadanya. Ia bertanya, "Bagaimana kondisi 
danau Thabariah?' Kami menjawab seperti adanya. Ia bertanya, “Bagaimana 
kondisi kurma-kurma Baisan?’ Kami menjawab seperti adanya. Ia kemudian 
berkata, “Sungguh, aku akan menginjak bumi dengan kedua kakiku, kecuali 
negeri Ibrahim dan Thaibah'.” 

Rasulullah sg kemudian bersabda, “Thaibah adalah Madinah." 


Hadits ini sangat gharib. Abu Hatim berkata, “Hadits ini tidak kuat.” 


Ibnu Shayyad Termasuk Yahudi Madinah 

Ahmad menuturkan," Muhammad bin Sabig bercerita kepada kami, 
Ibrahim bin Thuhman bercerita kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata, “Ada seorang wanita Yahudi di Madinah melahirkan 
seorang bayi buta. Matanya menonjol keluar. Rasulullah 4& khawatir jika 
dia adalah Dajjal. Suatu ketika, beliau mendapatinya sedang komat-kamit 
di bawah sebuah pohon. Ibunya memberitahunya, Wahai Abdullah! Abu 
Qasim datang. Temuilah dia.” Rasulullah 4& berkata, “Kenapa wanita itu? 


18 Al-Musnad (II, hat: 368). 


159 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Semoga Allah membinasakannya. Andai saja ia membiarkan (anaknya), 
tentu akan terungkap dengan jelas permasalahannya." Setelah itu beliau 
bertanya, ‘Wahai Ibnu Shayyad! Apa yang kau lihat?’ Ia menjawab, “Aku 
melihat kebenaran, kebatilan, dan aku melihat singgasana di atas air.’ Beliau 
berkata, “Bukan seperti itu.’ Beliau lantas bertanya, “Apa kau bersaksi bahwa 
aku utusan Allah? Ibnu Shayyad balik bertanya, “Apa kau bersaksi bahwa aku 
utusan Allah? Rasulullah 44 mengucapkan, “Aku beriman kepada Allah dan 
para rasul-Nya.” 

Setelah itu beliau pergi meninggalkannya. Pada kesempatan yang lain, 
beliau kembali datang padanya di sebuah kebun kurma milik mereka. Ibunya 
memberitahukan kepadanya. Ia berkata, Wahai Abdullah! Abu Qasim datang.’ 
Rasulullah #54 berkata, Kenapa dia?! Semoga Allah membinasakannya. 
Andai saja ia membiarkan (anaknya), tentu akan terungkap dengan jelas 
permasalahannya'.” 

Jabir melanjutkan, “Rasulullah # ingin mendengar sebagian kata- 
katanya, agar tahu apakah dia Dajjal atau bukan, Beliau bertanya, "Wahai 
Ibnu Shayyad, apa yang kau lihat? Ia menjawab, “Aku melihat kebenaran, 
kebatilan, dan aku melihat singgasana di atas air." Beliau lantas bertanya, “Apa 
kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Ibnu Shayyad balik bertanya, “Apa kau 
bersaksi bahwa aku utusan Allah? Rasulullah # mengucapkan, ‘Aku beriman 
kepada Allah dan para rasul-Nya.’ Setelah itu beliau pergi meninggalkannya. 

Pada kesempatan yang lain, beliau datang pada kali ketiga dan 
keempat bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab disertai sejumlah kaum 
Muhajirin dan Anshar. Aku ikut bersama beliau saat itu. Beliau lantas maju 
ke depan, berharap dapat mendengarkan sebagian kata-kata Ibnu Shayyad. 
Namun ibu Ibnu Shayyad lebih dulu menghampirinya dan berkata, Wahai 
Abdullah! Abu Qasim datang.” Rasulullah # berkata, “Kenapa dia?! Semoga 
Allah membinasakannya. Andai saja ia membiarkan (anaknya), tentu akan 
terungkap dengan jelas permasalahannya.’ 

Beliau bertanya, Wahai Ibnu Shayyad, apa yang kau lihat? Ia menjawab, 
“Aku, melihat kebenaran, kebatilan, dan aku melihat singgasana di atas air. 
Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?” 


160 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Rasulullah # mengucapkan, “Aku beriman kepada Allah dan para rasul- 
Nya. Wahai Ibnu Shayyad! Kami menyembunyikan sesuatu untukmu. Apa 
itu? Ibnu Shayyad menjawab, ‘Asap.’ Rasulullah 4 kemudian berkata, “Hus, 
hus” Umar bin Khattab berkata, 'Izinkanlah aku membunuhnya, wahai 
Rasulullah.’ Rasulullah 4 berkata, Jika dia memang Dajjal, bukan kau yang 
dapat membunuhnya, karena yang akan membunuhnya adalah Isa putra 
Maryam. Dan jika dia bukan Dajjal, kau tidak boleh membunuh seorang pun 
yang terikat perjanjian dengan kita'" 

Jabir berkata, “Rasulullah 4 terus khawatir jangan-jangan dia Dajjal.” 
Rangkaian matan ini sangat gharib. 

Imam Ahmad menuturkan, Yunus bercerita kepada kami, Mu'tamar 
bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Sulaiman Al-A'masy, dari Syafiq bin 
Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Saat kami bersama Rasulullah 
45, tanpa diduga beliau melintasi anak-anak yang tengah bermain, di antara 
mereka ada Ibnu Shayyad. Rasulullah #4 kemudian berkata, ‘Beruntunglah 
kamu! Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" 

Ia balik bertanya, “Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?” 

Umar berkata, “Biarkanlah aku menebas lehernya." 


Rasulullah $& berkata, Jika ia orang yang dikhawatirkan (Dajjal), maka 


kau tidak akan dapat membunuhnya’. 


Riwayat-Riwayat yang Tidak Masuk Akal Jika Bersumber dari Rasulullah &£ 

Hadits-hadits terkait Ibnu Shayyad banyak jumlahnya. Sebagian tidak 
memutuskan siapa Ibnu Shayyad sebenarnya, apakah Dajjal atau bukan. 
Wallahu a'lam. 

Bisa jadi, ketika itu Rasulullah # belum mendapat wahyu terkait Dajjal 
dan penjelasan pasti siapa sebenarnya Dajjal. Hadits Tamim Ad-Dari sudah 
disebutkan sebelumnya terkaithal ini. Hadits tersebut menjadi patokan dalam 
persoalan ini. Berikut akan kami sebutkan hadits-hadits yang menunjukkan 
bahwa Dajjal bukan Ibnu Shayyad. Wallahu a'lam. 

Al-Bukhari menuturkan, Yahya bin Bukair bercerita kepada kami, 
Laits bercerita kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 


ia MB 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maltihim 


Abdullah bin Umar, Rasulullah # bersabda, “Saat aku tengah thawaf di 
Ka'bah, tanpa diduga ada seorang lelaki berkulit coklat, rambut terurai, 
rambutnya meneteskan atau mencucurkan air. Aku lantas bertanya, Siapa 
itu?’ Dikatakan, ‘Putra Maryam.’ Setelah itu aku menoleh. Tanpa diduga ada 
seorang lelaki bertubuh besar, berkulit merah, berambut ikal, buta sebelah 
mata, orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Gathn, seseorang dari 
Quza'ah.”* 

Imam Ahmad menuturkan, Muhammad bin Sabiq mengabarkan kepada 
kami, Ibrahim bin Thuhman mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair, 
dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah 4 bersabda: 


“Dajjal muncul di saat agama lemah dan lenyapnya ilmu. Ia bertahan 
selama empat puluh malam. Dia mengelilingi bumi selama empat puluh 
malam, sehari lamanya ada yang seperti satu tahun. Sehari di dalamnya, ada 
yang lamanya seperti satu bulan. Satu hari di dalamnya lamanya seperti satu 
minggu, lalu semua harinya sebagaimana hari kalian ini. Dia mempunyai 
keledai dan dinaikinya, jarak antara kedua telinganya empat puluh dhiro.' 
Dia berkata kepada manusia, saya adalah tuhan kalian. Dia buta salah satu 
matanya. Dan Rabb kalian tidaklah buta sebelah, tertulis antara kedua 
matanya KAFIR—KA-FA-RA—yang dapat dieja oleh setiap orang mukmin 
baik yang bisa menulis maupun yang tidak. Dia mendatangi semua sumber- 
sumber air dan menghabiskannya, dan juga memasuki semua kota kecuali 
Madinah dan Mekah, karena Allah telah mengharamkan keduanya. Para 
malaikat berdiri di pintu-pintunya. 

Dajjal membawa segunung roti, ketika itu manusia dalam kesusahan 
kecuali yang mengikutinya. Dia mempunyai dua sungai, saya (Rasulullah #9) 
lebih tahu keduanya daripada dia sendiri. Sungai yang ia katakan surga dan 
sungai yang ia katakan neraka. Siapa yang dimasukkan ke dalam surganya, 
maka itu sejatinya adalah neraka, dan yang dimasukkan ke dalam neraka itu 
sebenarnya adalah surga.” 


. Beliau melanjutkan sabdanya, “Aku mendengar, bersamanya ada 

setan-setan yang berbicara kepada orang-orang. Dia membawa fitnah yang 

19 Al-Bukhari (KIN7128), Muslim , kitab; Iman, hadits nomor 275, 277), Ahmad (1, hal: 122). plz Isim fo'l 
n 


dari fil pol artinya sangat coklat warna kulitnya. jai Jaw : rambut terurai. „ih : meneteskan air, Si 
mencucurkan air. Li al : berambut ikal. 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


sangat dahsyat. Ia memerintahkan langit menurunkan hujan. Langit pun 
menurunkan hujan menurut penglihatan orang-orang. Ia membunuh jiwa 
lalu ia hidupkan kembali menurut penglihatan orang-orang. Ia berkata 
kepada orang-orang, “Tidak ada yang melakukan seperti ini selain Rabb.’ 
Kaum muslimin kemudian lari ke gunung Dukhan di Syam. Dajjal kemudian 
mendatangi mereka mengepung mereka dengan ketat hingga mereka 
kelaparan. Setelah itu Isa putra Maryam turun pada waktu menjelang 
Shubuh, lalu berkata, Wahai manusia! Apa yang menghalangi kalian untuk 
keluar menghadapi si pendusta dan buruk itu." Mereka berkata, ‘Dia hidup." 
Mereka pergi lalu bertemu Isa putra Maryam. Igamah shalat kemudian 
dikumandangkan, lalu dikatakan kepada Isa, Wahai ruh (ciptaan) Allah! 
Majulah (mengimami shalat). Ia berkata, "Hendaknya imam kalian maju 
untuk mengimami kalian.’ Setelah shalat Shubuh, mereka keluar untuk 
menghadapi Dajjal. Saat si pendusta (Dajjal) melihatnya, ia mencari seperti 
garam mencair di dalam air. Isa menghampirinya lalu membunuhnya, 
sampai pohon dan batu saja memanggil, ‘Wahai ruh Allah, ini orang Yahudi,” 
maka dia tidak meninggalkan seorang pun yang mengikuti Dajjal, kecuali 
beliau membunuhnya.”? 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits (dengan lafal) ini. Sejumlah 
ahli hadits juga meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim. 


Hadits Nawwas bin Sam'an Al-Kilabi Terkait Kisah Dajjal dan Kisahnya Lebih 
Lengkap 

Muslim menuturkan, Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb bercerita 
kepadaku, Walid bin Muslim bercerita kepada kami, Ibnu Jubair bercerita 
kepadaku, dari ayahnya, Ibnu Nufair Al-Hadhrami, bahwa ia mendengar 
Nawwas bin Sam'an Al-Kilabi. Muhammad bin Mihran Ar-Razi juga bercerita 
kepadaku. Lafal hadits miliknya. Walid bin Muslim bercerita kepada kami, 
Abdurrahman bin Zaid bin Jabir Ath-Tha'i bin Yahay bin Jabir Ath-Tha'i 
bercerita kepada kami, dari Abdurrahman bin Jabir bin Nufair, dari ayahnya, 
Jabir bin Nufair, dari Nawwas bin Sam'an, ia berkata: 


20 HR. Ahmad (III, hal: 367). 


163 — 


an aa em Lama, 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


“Suatu pagi, Rasulullah 4 menyebut-nyebut Dajjal, beliau melirihkan dan 
mengeraskan suara, hingga kami mengira Dajjal berada di balik pepohonan 
kurma. Kami pergi meninggalkan beliau, lalu kami kembali lagi, beliau 
mengetahui hal itu lalu bertanya, “Ada apa dengan kalian?” Kami menjawab, 
“Wahai Rasulullah, engkau menyebut-nyebut Dajjal, lalu engkau melirihkan 
dan mengeraskan suara, hingga kami mengiranya berada di balik pepohonan 
kurma.” 

Beliau lantas bersabda, 'Bukan Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada 
kalian. Jika ia muncul sementara aku berada di antara kalian, akulah pembela 
kalian. Namun, jika ia muncul sementara aku tidak ada di antara kalian, 
maka setiap orang adalah pembela bagi dirinya sendiri, dan Allah adalah 
penggantiku atas setiap muslim. Dajjal adalah seorang pemuda, berambut 
ikal, dan matanya menonjol. Ia mirip Abdul Uzza bin Qathan. Barangsiapa 
di antara kalian menjumpainya, bacakan awal-awal surah al-Kahfi di 
hadapannya. Dajjal akan muncul di antara Syam dan Irak, lalu ia berbuat 
kerusakan di sana-sini. Wahai hamba-hamba Allah! Teguhlah kalian! 

Kami bertanya, Wahai Rasulullah, seberapa lama ia berada di bumi?” 

Beliau menjawab, Empat puluh hari. Satu hari seperti satu tahun, satu 
hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu pekan, dan hari-hari berikutnya 
sama seperti hari-hari kalian." 

Kami bertanya, Wahai Rasulullah, satu hari seperti satu tahun itu, apakah 
cukup bagi kami untuk shalat satu hari?” 

Beliau menjawab, Tidak, perkirakanlah waktunya.” 

Kami bertanya, Wahai Rasulullah, seperti apa kecepatannya di bumi? 

Beliau menjawab, Laksana awan yang dihembuskan angin. Dajjal 
kemudianmendatangisuatukaum, lalumenyerumereka, merekapunberiman 
dan memenuhi seruannya. Dajjal memerintahkanawan menurunkan hujan, 
hujan pun turun. Ia memerintahkan bumi mengeluarkan tanaman, bumi 
pun mengeluarkan tanaman, hewan-hewan ternak mereka kemudian pulang 
pada sore hari dengan punuk-punuk Sangat tinggi, lambung yang lebar, dan 
kantong susu yang berisi. Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain, lalu 
menyeru mereka, mereka kemudian menolak kata-katanya. Dajjal kemudian 
pergi meninggalkan mereka, mereka kemudian tertimpa kemarau hingga 


164 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tidak memiliki harta benda apa pun. Lalu dajjal mendatangi perkampungan 
yang tinggal puing-puing dan berkata kepadanya, “Keluarkan harta 
simpananmu! Maka dajjal meninggalkannya dan kekayaan-kekayaan bumi 
mengikutinya seperti ratu lebah. Ia kemudian memanggil seorang pemuda 
belia, lalu ia penggal dengan pedang dan ia potong menjadi dua bagian, dan 
ia lemparkan sejauh sasaran panah. Kemudian ia panggil pemuda itu, ia pun 
datang menghadap dengan wajah berseri dan tertawa. Saat ia berada dalam 
kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih putra Maryam. Nabi 
Isa turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 
dua pakaian merah seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua 
malaikat. Jika ia menundukkan kepala, air menetes. Dan jika ia mengangkat 
kepala, keringat bercucuran laksana biji-biji mutiara. Tidaklah orang kafir 
mencium bau dirinya kecuali mati, dan bau nafasnya sejauh matanya 
memandang. Ia kemudian mencari Dajjal, hingga menemukannya di Bab 
Ludd, lalu membunuhnya. 


Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Ludd lalu membunuhnya. 
Setelah itu Isa putra Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah 
dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan- 
tingkatan mereka di surga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan 
padanya, ‘Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba-Ku, tidak 
ada yang bisa memerangi mereka, karena itu giringlah hamba-hamba- 
Ku ke Thur.' Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat 
dari seluruh tempat yang tinggi. Bagian depan melintasi danau Thabariah 
dan meminum airnya, kemudian yang belakang melintasi, mereka berkata, 
“Sungguh, tadinya di sini ada air." Nabi Allah Isa dan para sahabatnya 
terkepung, hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik 
dari uang seratus dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Nabi Allah Isa 
dan para sahabatnya kemudian berdoa kepada Allah, Allah lantas mengirim 
cacing-cacing di leher mereka, hingga mereka semua mati sekaligus. Nabi 
Allah Isa dan para sahabatnya kemudian singgah di suatu tempat. Tidaklah 
mereka mendapatkan tempat selebar satu jengkal pun, melainkan pasti 
dipenuhi lemak dan bau busuk mayat Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Allah Isa dan 
para sahabatnya kemudian berdoa kepada Allah, Allah kemudian mengirim 
burung-burung seperti leher unta, lalu membawa bangkai mereka dan 


165 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


melemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Lalu Allah mengirim 
hujan kepada mereka, tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah 
yang menghalangi turunnya hujan, hujan itu membasahi bumi hingga 
meninggalkan genangan di mana-mana. Kemudian dikatakan kepada 
bumi, ‘Keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, dan kembalikan berkahmu.' 
Saat itu, sekelompok orang memakan delima dan berteduh di bawah kulit- 
kulitnya. Allah memberkahi air susu, hingga susu unta cukup untuk sekian 
banyak orang, susu sapi cukup untuk satu kabilah, susu kambing cukup 
untuk sejumlah kerabat. Saat mereka berada dalam kondisi seperti itu, Allah 
mengirim angin sepoi, lalu berhembus di bawah ketika mereka dan mencabut 
nyawa seriap orang mukmin dan muslim, yang tersisa hanya orang-orang 
jahat, mereka melakukan hubungan badan layaknya keledai. Dan mereka 
itulah orang-orang yang tertimpa kiamat.” 

Ali bin Hujr As-Sa'di bercerita kepadaku, Abdullah bin Abdurrahman 
bin Yazid bin Jabir dan Walid bin Muslim bercerita kepada kami, Ibnu 
Hujr berkata, “Hadits salah satunya bercampur dengan yang lain. Dari 
Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dengan sanad ini, dengan matan seperti 
yang telah kami sebutkan di atas. Setelah perkataan Nabi #£, “Sungguh, di 
tempat ini pernah ada air,” ia menambahkan, “Mereka kemudian berjalan 
hingga tiba di gunung Khamer, gunung Baitul Magdis, lalu mereka berkata, 
‘Kita telah membunuh orang yang ada di bumi. Maka, mari kita membunuh 
siapa yang ada di langit." Mereka kemudian melesakkan anak panah ke langit, 
lalu Allah mengembalikan anak panah mereka dalam keadaan berlumur 
darah.” 

Riwayat Ibnu Hujr menyebutkan, Sesungguhnya Aku telah menurunkan 
hamba-hambaKu, tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka.” 
Selesai. 

Muslim meriwayatkan hadits ini lengkap dengan sanad dan matannya. 
Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah. 


21 HR Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 110), Ibnu Majah (11/4075), Ahmad (IV, hal: 171), At- 


Tirmidzi (IV/2240). ai, jai : seraya merendahkan kedudukannya dan membesarkan fitnahnya, Lal : 
rambut sangat ikal; Edot: pejantan lebah, Saat pejantan ini terbang ia diikuti kawanan lebah. zel 
: dua potong. ola, Y: tidak ada kel 


watan. hd Jae, untuk berlindung di sana. ai: cacing yang 
ji : sekelompok orang. 


ada d hidung unta dan kambing uz : mali pi 
22 Muslim, kitab: fimah-finah, hadis nomor 111) 


166 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya dalam Al-Musnad, dari 
Walid bin Muslim, diriwayatkan sanadnya, dengan matan yang sama. Ia 
menambahkan setelah sabda Nabi 4, “Allah kemudian membuang mereka 
ke tempat seperti yang Ia kehendaki.” Ibnu Hujr berkata, Atha bin Yazid As- 
Saksaki bercerita kepadaku, dari Ka'ab atau yang lain, ia berkata, “(Allah) 
membuang mereka ke mahil.” Ibnu Jabir bertanya, “Di mana itu mahiR” Ia 
menjawab, “Tempat matahari terbit.” 


Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari Shafwan bin Amr Al-Muadzin, 
dari Walid bin Muslim, dengan menyebut sebagian matan hadits. 

Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Hujr. Tirmidzi menyebutkan 
matan hadits secara panjang lebar dan berkata, “Hadits ini gharib, hasan, 
shahih. Kami hanya mengetahuinya dari hadits Ibnu Jabir.” 

An-Nasa'i meriwayatkannya dalam Fadhâ`ilul Qur'an, dari Ali bin Hujr 
secara ringkas. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Hisyam bin Ammar, dari 
Yahya bin Hamzah, dari Abdurrahman, dari Zaid bin Jabir, dengan sanadnya. 
Ia berkata, “Orang-orang akan menyalakan api dari busur, anak panah, dan 
perisai Ya'juj dan Ma'juj selama tujuh tahun.”? 

Ibnu Majah menyebutkan hadits ini secara lengkap dari Hisyam bin 
Ammad, tapi tidak menyebut kisah ini. Dalam sanadnya dari Jabir Ath-Tha'i 
juga tidak menyebutkan hadits Abu Umamah Al-Bahili Shada bin Ajalan 
terkait makna hadits Nawwas bin Sam'an. 

Abdullah bin Majah menuturkan, Ali bin Muhammad bin Majah bercerita 
kepada kami, Abdurrahman Al-Muharibi bercerita kepada kami, dari Ismail 
bin Rafi’ Abu Rafi’, dari Abu Zur'ah Asy-Syaibani Yahya bin Abu Amr, dari 
Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, “Rasulullah 4& berkhotbah kepada kami. 
Sebagian besar isi khotbah beliau adalah tentang Dajjal“ seperti yang kami 
ceritakan dan kami ingatkan. Di antara yang beliau sampaikan: 

“Sejak Allah menciptakan keturunan Adam, tidak ada fitnah di bumi 
yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi 
pun, melainkan ia pasti mengingatkan umatnya terhadap Dajjal. Aku adalah 


23 AR Ibnu Majah (1/4046), dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Ibni Hibban dan As-Silsilah Ash-Shahihah, 
hadits nomor 1940. i 
24 Ibnu Majah (11/4077). Didhaifkan Al-Albani. 


167 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Ia pasti muncul di tengah- 
tengah kalian. Jika ia muncul sementara aku berada di antara kalian, akulah 
pembela kalian (untuk mengalahkannya). Namun jika ia muncul sementara 
aku tidak ada di antara kalian, maka setiap orang membela dirinya sendiri, 
dan Allah sebagai penggantiku (untuk membela) setiap muslim. Ia akan 
muncul di antara Syam dan Irak, lalu ia berbuat kerusakan di sana-sini. 
Wahai hamba-hamba Allah! teguhlah. Aku akan menyebutkan ciri-cirinya 
kepada kalian, yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumnya, Ia 
memulai dengan mengatakan, Aku nabi," padahal tidak ada nabi setelahku. 
Selanjutnya ia mengatakan, ‘Aku rabb kalian.” Padahal kalian tidak akan 
melihat Rabb kalian sebelum kalian meninggal dunia. Dajjal buta sebelah 
matanya, dan Rabb kalian &x tidak buta. Di antara kedua matanya tertulis 
K-A-F-I-R yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa baca-tulis 
maupun yang tidak bisa baca-tulis. 

Di antara fitnahnya adalah, bersamanya ada surga dan neraka. 
Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Maka, siapa diuji 
dengan nerakanya, mintalah perlindungan kepada Allah dan bacalah awal- 
awal surah Al-Kahfi, niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan 
seperti apinya Ibrahim. 

Di antara fitnahnya adalah, ia berkata kepada seorang badui, 'Katakan 
kepadaku jikaaku membangkitkan ayah dan ibumu, apa kau bersaksi bahwa 
aku rabbmu?' orang badui tersebut menjawab, Ya." Kemudian dua setan 
muncul dalam wujud ayah dan ibunya, lalu keduanya berkata, Anakku! 
Iktuilah dia, dia itu rabbmu.' 


Di antara fitnahnya adalah, ia berkuasa atas satu jiwa, lalu ia 
membunuhnya dengan gergaji hingga terbelah menjadi dua bagian. 
Setelah itu ia berkata, ‘Lihatlah hambaku, aku akan membangkitkannya 
sekarang, lalu ia akan mengatakan punya Rabb selainku.' Allah kemudian 
membangkitkannya, lalu si buruk (Dajjal) bertanya, ‘Siapa Rabbmu? Ia 
menjawab, 'Rabbku Allah, dan kau musuh Allah, Dajjal. Demi Allah, belum 
pernah aku tidak lebih mengerti tentangmu, melebihi hari ini.” 


Abu Hasan—Ali bin Muhammad—menuturkan, Muharibi bercerita 
kepada kami, Ubaidullah bin Walid Al-Washili bercerita kepada kami, dari 


168 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Athiyah, dari Abu Sa'id, Rasulullah 4& bersabda, “Orang itu adalah umatku 
yang paling tinggi derajatnya di surga." 

Abu Hasan berkata, “Abu Sa'id mengatakan, “Menurutku, dia tidak lain 
adalah Umar bin Khattab.’ Setelah itu ia berlalu." 


Muharibi berkata, “Setelah itu kami kembali ke hadits Abu Rafi', 
Rasulullah #5 bersabda: 


Di antara fitnahnya adalah, Dajjal memerintahkan langit menurunkan 
hujan, langit pun menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi 
menumbuhkan tanaman, bumi pun menumbuhkan tanaman. 

Di antara fitanhnya adalah, ia melintasi suatu perkampungan, lalu 
penduduknya mendustakannya, hingga tak satu pun hewan ternak yang ada, 
melainkan binasa. 

Di antara fitnahnya adalah, ia melintasi suatu perkampungan, lalu 
(penduduknya) membenarkannya. Ia kemudian memerintahkan langit 
menurunkan hujan, langit pun menurunkan hujan, dan memerintahkan 
bumi menumbuhkan tanaman, bumi pun menumbuhkan tanaman, hingga 
hewan-hewan ternak mereka pada hari itu pulang pada sore harinya dalam 
kondisi gemuk, perut membuncit, dan air susu melimpah. Tak satu pun 
wilayah bumi yang ada, melainkan ia pijak dan ia kuasai, kecuali Mekah 
dan Madinah, karena setiap kali hendak mendatangi salah satu jalan 
pegunungan Mekah dan Madinah, ia dihadang malaikat-malaikat yang 
membawa pedang-pedang terhunus, hingga ia singgah di Tharib Ahmar 
di ujung tanah tak rata. Setelah itu Madinah mengguncang penduduknya 
sebanyak tiga kali, hingga setiap munafik lelaki maupun perempuan keluar 
menghampirinya (Dajjal). Akhirnya (Madinah) bersih dari keburukan, 
laksana ubupan api membersihkan karat besi. Hari itu disebut sebagai hari 
khalash (pembebasan)." 

Ummu Syuraik binti Abu Askar kemudian bertanya, “Wahai Rasulullah, di 
mana orang-orang Arab saat itu? 

Beliau menjawab, Jumlah mereka sedikit, dan sebagian besar di antara 
mereka berada di Baitul Maqdis. Imam mereka adalah seorang lelaki saleh. 
Saat imam mereka maju lalu mengerjakan shalat Shubuh, tiba-tiba Isa 
putra Maryam turun kepada mereka. Imam tersebut mundur agar Isa maju 


aa 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


mengimami shalat. Isa kemudian meletakkan tangan diantara kedua pundak 
imam lalu berkata kepadanya, Majulah, lalu shalatlah karena (iqamat) 
Shalat ini dikumandangkan untukmu.' Imam mereka kemudian mengimami 
mereka. Seusai shalat, Isa berkata, Bukalah pintu." Pintu kemudian di buka. 
Ternyata di balik pintu ada Dajjal telah menunggu bersama tujuh puluh ribu 
orang Yahudi, masing-masig dari mereka memiliki pedang terhunus yang 
terbuat dari emas dan berjubah besar berwarna hijau. Saat Dajjal melihat 
Isa, ia mencair seperti garam mencair di dalam air. Dajjal melarikan diri lalu 
Isa berkata, 'Aku akan melayangkan tebasan padamu yang takkan dapat kau 
dahului.’ Isa menemukan Dajjal di pintu gerbang rumah timur (Bab Ludd), 
lalu membunuhnya. Allah kemudian mengalahkan Yahudi, hingga tak ada 
Satu pun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian orang Yahudi, 
melainkan Allah membuatnya berbicara; baik batu, pohon, tembok, ataupun 
hewan, kecuali pohon Ghargad, karena ia pohon Yahudi. Setiap benda 
mengatakan, Wahai hamba Allah yang muslim! Ini orang Yahudi. Kemarilah 
lalu bunuhlah dia.” 


Rasulullah # bersabda, Sesungguhnya hari-harinya (Dajjal hidup) ialah 
selama empat puluh tahun, setahun bagaikan setengah tahun, dan setahun 
berikutnya seperti sebulan, dan sebulan seperti sepekan dan sisa hari-hari 
tersebut seperti percikan api (yang cepat terbangnya), salah seorang berada 
di pintu Madinah di pagi hari, maka belum sampai pintu yang lain ia telah 
berada di sore hari." Beliau ditanya, ‘Wahai Rasulullah! Bagaimana cara kami 
shalat pada hari-hari yang pendek itu?’ Beliau menjawab, Kalian perkirakan 
shalat pada hari-hari itu, seperti kalian memperkirakannya pada hari-hari 
yang panjang, kemudian kerjakanlah shalat.” 


Rasulullah & bersabda, Isa putra Maryam di tengah-tengah umatku 
akan menjadi hakim dan pemimpin adil. la akan mematahkan salib, 
membunuh babi, menghapus pajak, dan membiarkan sedekah hingga tidak 
ada petugas yangmemungut kambing atau unta untuk zakat. Kedengkiandan 
permusuhan dihapus, bisa (racun) dari setiap makhluk yang berbisa diangkat 
sehingga apabila ada seorang anak kecil memasukkan tangannya ke dalam 
mulut ular, maka ular tersebuttidakakan membahayakannya, dan anak kecil 
itu juga dapat menyakiti seekor singa, sedangkan singa tersebut tidak akan 
membahayakan anak kecil itu. serigala akan berada di tengah gerombolan 


170 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kambing seakan-akan ia adalah anjingnya. Dunia akan dipenuhi oleh 
kedamaian sebagaimana bejana yang bersisi air. Agama akan menjadi satu, 
maka tidak ada yang disembah selain Allah. Semua hal yang menyebabkan 
perang terhapus, Quraisy merebut kekuasaan mereka, dan bumi laksana 
lubang perak. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti pada masa 
Nabi Adam, hingga sejumlah orang berkumpul memakan setandan anggur, 
lalu mereka semua kenyang. Sejumlah orang berkumpul memakan satu buah 
delima, lalu mereka semua kenyang. Kerbau seharga sekian dan sekian. Kuda 
seharga beberapa dirham." 
Beliau ditanya, Wahai Rasulullah! Kenapa kuda murah harganya?" 


Beliau menjawab, Karena tidak lagi ditunggangi untuk perang 
selamanya.’ 

Beliau ditanya, ‘Lalu kenapa kerbau mahal harganya?’ 

Beliau menjawab, ‘Karena digunakan untuk membajak tanah semuanya. 
Sungguh, sebelum Dajjal muncul, terjadi masa sulit selama tiga tahun. 
Orang-orang sangat kelaparan kala itu. Allah memerintahkan langit untuk 
menahan sepertiga hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 
sepertiga tumbuh-tumbuhannya (pada tahun pertama). Selanjutnya pada 
tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan duapertiga 
hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan duapertiga tumbuh- 
tumbuhannya. Selanjutnya pada tahun ketiga, Allah memerintahkan 
langit untuk menahan seluruh hujannya, maka tidak ada setetes hujan pun 
yang jatuh. Dan memerintahkan bumi untuk menahan seluruh tumbuh- 
tumbuhannya, maka tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh, sehingga 
seluruh tanaman dan hewan yang memiliki kuku mati, selain yang Allah 
kehendaki.’ 

Beliau ditanya, “Orang-orang pada masa itu hidup dengan apa? 

Beliau menjawab, “Tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. (Zikir-zikir) ini 
berlaku untuk mereka seperti makanan'.” 


g ——————— 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


Sejumlah Keajaiban dan Keanehan yang Dinisbatkan kepada Rasulullah EA 


Ibnu Majah menuturkan, aku mendengar Abu Hasan Ath-Thanafasi 
berkata; Abdurrahman Al-Muharibi berkata, “Hadits ini selayaknya 
diserahkan kepada guru agar diajarkan kepada anak-anak tentang Kitab Al- 
Qur'an.” Demikian rangkaian riwayat Ibnu Majah. Terjadi kekacauan dalam 
sanad Ibnu Majah untuk hadits ini. Saya menyebutkan apa adanya seperti 
yang saya temukan. Kalangan tabi'in tidak disebutkan dalam sanad hadits 
ini. Ia adalah Amr bin Abdullah Al-Hadhrami Abu Abdullah Al-Jabbar Asy- 
Syami Al-Muradi, dari Abu Umamah. 

Syekh kami Al-Hafizh Al-Mizzi menuturkan, dan Ibnu Majah 
meriwayatkan hadits ini dalam kitab fitnah-fitnah, dari Ali bin Muhammad 
bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi, dari Abu Rafi’ Ismail bin 
Rafi’, dari Abu Amr Asy-Syaibani Zur'ah, dari Abu Umamah, dengan matan 
selengkapnya. Demikian yang dikatakan Ibnu Majah. 

Demikian halnya riwayat Sahal bin Utsman, dari Al-Muharibi. Ini 
kekeliruan yang sangat jelas. Saya katakan, “Abu Dawud tidak menyebutkan 
sanad hadits ini. Ia meriwayatkan hadits ini dari Isa bin Muhammad, dari 
Dhamrah bin Yahya bin Abu Amr Asy-Syaibani, dari Amr bin Abdullah, 
dari Abu Umamah, seperti hadits Nawwas bin Sam'an. Imam Ahmad 
meriwayatkan hadits dengan sanad ini dalam Musnad-nya.” 

Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad menuturkan, aku 
menemukan di dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya, Mahdi bin 
Ja'far Ar-Ramli bercerita kepadaku, Dhamrah bercerita kepada kami, dari 
Asy-Syaibani, namanya Yahya bin Abu Umar, dari Amr bin Abdullah Al- 
Hadhrami, dari Abu Umamah, Rasulullah 36 bersabda: 


Ze Z s 4 at . PA fog t 
Bau E Ina ái Ip sb JS Y 

NIS AG BUSA EAE Ka 
“Sekelompok di antara umatku akan senantiasa menang atas musuh 
mereka, mereka kuat. Tidaklah membahayakan mereka orang 


yang menentang mereka. Mereka tidak tertimpa kesusahan, hingga 
perintah Allah tiba sementara mereka tetap seperti itu.” 


8. 


172 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, mereka di mana?” 
Beliau menjawab: 


ori as BG mai et 


“Di Baitul Maqdis, dan di sisi-sisi Baitul Maqdis.”* 


Hadits yang Zahirnya Wajib Ditakwilkan 


Muslim menuturkan, Amr bin Nagid, Hasan Al-Hulwani dan Ubaid bin 
Hamid bercerita kepada kami, lafal-lafal hadits mereka hampir sama, hanya 
saja rangkaian kata-katanya berbeda, Amr bin Nagid menuturkan, Ya'gub— 
bin Ibrahim bin Sa'ad—bercerita kepadaku. Sedangkan Hasan Al-Hulwani 
dan Ubaid bin Hamid menuturkan, Ya'gub—bin Ibrahim bin Sa'ad— 
bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu 
Syihab, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku, bahwa 
Abu Sa'id Al-Khudri berkata, “Suatu ketika Rasulullah # menyampaikan 
cerita panjang tentang Dajjal kepada kami. Di antara yang beliau sampaikan: 


Jina die p 55 


, 


ale ái ko áld 
38 Satgas DGA 


Dajjal datang, dan diharamkan baginya memasuki jalan-jalan 
pegunungan menuju Madinah. Ia sampai di salah satu tanah 
tidak rata yang ada di luar Madinah. Saat itu, seseorang yang 
merupakan manusia terbaik, atau salah satu manusia terbaik, keluar 
menemuinya lalu berkata, 'Aku bersaksi bahwa kau Dajjal seperti 


25 Al-Musnad (V/269). 


173 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


yang disampaikan Rasulullah 4." Dajjal berkata, Katakan kepadaku, 
Jika aku membunuh orang ini lalu aku menghidupkannya kembali, 
apa kalian masih meragukan urusanku? Mereka menjawab, Tidak.” 
Dajjal kemudian membunuhnya, lalu menghidupkan kembali. Laki- 
laki itu berkata saat Dajjal menghidupkannya, ‘Demi Allah, belum 
pernah aku lebih mengerti tentangmu melebihi saat ini." Dajjal 
bermaksud membunuhnya, tapiia tidak diberi kuasa terhadapnya" 


Abu Ishag berkata, “Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah 
Nabi Khidhir.” 


Muslim menuturkan, Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi bercerita 
kepadaku, Abu Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib bercerita kepada kami, 
dari Az-Zuhri, dalam sanad ini, dengan matan yang sama. 


Muslim menuturkan, Muhammad bin Abdullah bin @ahran dari Maru 
bercerita kepadaku, Abdullah bin Utsman bercerita kepada kami, dari Abu 
Hamzah, dari Qais bin Wahab, dari Abu Wadak, dari Abu Sa'id Al-Khudri, 
Rasulullah 45 bersabda, 


“Dajjal muncul, lalu salah seorang di antara kaum mukminin pergi 
menujunya. Bala tentara Dajjal yang bersenjata berpapasan dengannya, 
mereka bertanya kepada lelaki mukmin itu, ‘Kamu hendak ke mana? Ia 
menjawab, ‘Aku hendak menemui orang yang muncul itu." Mereka bertanya 
kepadanya, 'Apa kau tidak beriman kepada rabb kami? Ia menjawab, 
‘Rabb kami tidaklah samar." Mereka kemudian berkata, Bunuhlah dia! 
Mereka kemudian saling berbicara satu sama lain, Bukankah rabb kalian 
melarang kalian membunuh siapa pun tanpa seijinnya.' Mereka kemudian 
pergi menemui Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, Wahai 
manusia! Dia ini Dajjal yang Rasulullah £ sampaikan kepada kalian.’ Dajjal 
kemudian memerintahkan untuk melukai orang mukmin itu. Ia berkata, 
'Tangkaplah dia dan lukailah dia? Punggung dan perut orang mukmin 
itu kemudian dipukuli. Dajjal lantas berkata, 'Apa kau tidak beriman 
kepadaku?’ lelaki mukmin itu menjawab, Kau adalah Al-Masih si pendusta. 
Dajjal kemudian memerintahkan agar orang mukmin tersebut digergaji dari 
pertengahan kepala hingga pertengahan kedua kakinya. Dajjal kemudian 


26 Al-Bukhari (XIIV7132), Muslim (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 112), Ahmad UII, hal: 36). 


174 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


melintas di antara dua potongan tubuh tersebut lalu berkata kepadanya, 
'Berdirilah!" Tubuh yang telah terpotong menjadi dua tersebut kemudian 
berdiri tegak. Dajjal kemudian berkata padanya, ‘Apa kau beriman kepadaku?” 
Orang tersebut berkata, ‘Aku semakin mengetahui tentangmu." Setelah itu ia 
berkata, Wahai manusia! Sungguh, takkan ada seorang pun setelahku yang 
akan diperlakukan sepertiku.’ Dajjal kemudian meraihnya untuk ia sembelih, 
lalu bagian tubuh antara leher hingga selangkangan orang mukmin tersebut 
berubah menjadi tembaga, sehingga Dajjal tidak mampu menyembelihnya. 
Dajjal kemudian meraih kedua tangan dan kaki orang mukmin tersebut 
untuk ia lemparkan ke sesuatu yang dikira orang-orang neraka, padahal 
Dajjal melemparkannya ke surga." Rasulullah # melanjutkan, “Dia adalah 
manusia yang paling agung kesaksiannya di sisi Rabb semesta alam.” 


27 Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 113). 


175 


HADITS-HADITS TENTANG DAJJAL 


Hadits Abu Bakar Ash-Shiddig ass 

Ahmad menuturkan, Rauh bercerita kepada kami, Sa'id bin Abu Urubah 
bercerita kepada kami, dari Abu Tayyah, dari Mughirah bin Subai’, dari Amr 
bin Huraib, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddig bangun dari sakit yang ia alami. 
Ia kemudian keluar menemui orang-orang lalu menyampaikan suatu alasan. 
Ia berkata, “Kami hanya menginginkan kebaikan.” Setelah itu ia berkata, 
“Rasulullah 4& bercerita kepada kami, bahwa Dajjal muncul di sebuah tempat 
di timur, bernama Khurasan. Ia diikuti kaum-kaum; wajah-wajah mereka 
seperti perisai-perisai bertumpuk.” 

Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Rauh bin Ubadah, 
dengan matan yang sama. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih." Saya 
sampaikan, hadits ini diriwayatkan Ubaidullah bin Musa Al-Abasi, dari 
Hasan bin Dinar, dari Abu Tayyah. Dengan demikian, Rauh tidak sendirian 
meriwayatkan hadits ini, seperti yang dikira sebagian ahli hadits. Tidak juga 
Sa'id bin Abu Urubah, karena Ya'gub bin Syu'bah berkata, “Ibnu Abi Urubah 
tidak mendengar hadits ini dari Abu Tayyah. Ia hanya mendengarnya dari 
Syaudzab, dari Abu Bakar Ash-Shiddig. 


1 HR. Ahmad (I, hal: 4), At-Tirmidzi (IV/2237), Ibnu Majah (1/4072), dishahihkan At-Tirmidzi, Hadits ini 
tertera dalam Shahih Ibni Majah dan Shahih At-Tirmidzi. ml : jamak xz : perisai. 


176 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hadits Ali bin Abi Thalib a2% 


Ahmad menuturkan, Abu Nadhr bercerita kepada kami, Al-Asyja'i 
bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Jabir bin Abdullah bin Abdullah 
bin Yahya, dari Ali, dari Nabi 4. Ali berkata, “Kami menyebut tentang Dajjal 
di dekat Nabi 4 saat beliau sedang tidur. Beliau tiba-tiba bangun dengan 
rona muka merah karena marah, lalu berkata, 'Bukan itu yang lebih aku 
khawatirkan pada kalian...” Beliau menyebut suatu kata.” Hanya Ahmad 
yang meriwayatkan hadits ini. 


Hadits Sa'ad bin Abi Waggash a 
Ahmad menuturkan, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Muhammad 


bin Ishag mengabarkan kepada kami, dari Dawud bin Amir, dari Sa'ad bin 
Malik, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah :& bersabda: 


MA -ifr g Ns TA 1. Mega 

iga Sie LAN LI WN A5 II 
Í -4 $an ia a H zz 

sih jah jas Se óp oi NS 

“Tidak ada seorang nabi pun, melainkan pasti menyebut tentang 

Dajjal kepada umatnya. Sungguh, aku akan menyebut tentangnya 


yang tidak pernah disebutkan oleh seorang pun sebelumku. Dia buta 
sebelah mata, dan Allah sa tidak buta.” 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


Hadits Abu Ubaidah bin Jarrah 2 

Tirmidzi menuturkan, Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi bercerita 
kepada kami, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Khalid Al- 
Hadza, dari Abdullah bin Syafiq, dari Abdullah bin Suragah, dari Abu Ubaidah 
bin Jarrah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah #4 bersabda, “Tidak ada 
seorang nabi pun, melainkan pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, 


TIR Ahmad 0, hal: 98), juga disebutkan dalam cetakan Ahmad Syakir, hadits nomor 765. Sanad hadits ini 


2 
dhaif karena kelemahan Jabir bin Yazid Al-Ja'fi. 
3. AlMusnad (l, hal; 176, 182). Dishahihkan Ahmad Syakir. 


177 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


dan aku akan mengingatkan kalian terhadapnya.” Rasulullah $& kemudian 
menyebut ciri-cirinya kepada kami. Beliau bersabda, “Mungkin Dajjal akan 
dijumpai oleh sebagian orang yang melihat dan mendengar kata-kataku.” 

Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana hati kami kala 
itu?” 

Beliau menjawab, “Seperti hati kalian.” Maksud beliau, seperti hati kalian 
saat ini, atau lebih baik.“ 

Setelah itu Tirmidzi berkata, “Dalam hal ini ada hadits dari Abdullah bin 
Bisr, Abdullah bin Ma'gal, dan Abu Hurairah. Hadits ini hasan. Kami hanya 
mengetahuinya dari hadits Al-Hadza”.” 

Ahmad bin Affan dan Abdush Shamad meriwayatkan (hadits ini). Abu 
Dawud mentakhrij hadits ini dari Musa bin Ismail. Semuanya dari Jamal bin 
Salamah. Ahmad meriwayatkan dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Khalid Al- 
Hadzdza", dengan sebagian matan hadits di atas. 


Hadits Ubai bin Ka'ab 2 

Ahmad meriwayatkan dari Ghundar, Rauh, Sulaiman bin Dawud, 
dan Wahab bin Jarir, semuanya dari Syu'bah, dari Habib bin Zubair, aku 
mendengar Abdullah bin Abu Hudzail, ia mendengar Abdurrahman bin Abzi, 
ia mendengar Abdullah bin Khabbab, ia mendengar Ubai bin Ka'ab bercerita 
dari Rasulullah 35, saat Dajjal disebut di dekat beliau, beliau kemudian 
bersabda: 

SAS SAN bear bers E joran 
JNE a 136355 KA GB ana SIH 
“Salah satu di antara kedua matanya seperti kaca, dan berlindunglah 
kepada Allah dari siksa kubur.” 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


lzi IV 
Al- Musnad V hal: 123-124). 


“na 


178 


— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hadits Abu Sa'id Al-Khudri 2x; 


Abdullah bin Imam Ahmad menuturkan, aku menemukan hadits ini 
dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya, Abdul Muta'ala bin Abdul 
Wahhab bercerita kepadaku, Yahya bin Sa'id Al-Umawi bercerita kepada 
kami, Mujalid bercerita kepada kami, dari Abu Waddak, ia berkata, “Abu 
Sa'id bertanya kepadaku, “Apakah orang-orang Khawarij mengakui adanya 
Dajjal? Aku menjawab, ‘Tidak.’ Ia kemudian berkata, “Rasulullah 4 bersabda: 


Ipda Sa Tete Bh 
Ae Op Sat UN adu 
Si be g BE GE Yg dian Anya gadi kta 


ig ER RAR jaka ss E ARARE AERA E PA 5 
GANGA JENG yg AT Sa 


Sesungguhnya, aku adalah penutup dari seribu nabi atau lebih. Tidak 
ada seorang nabi pun yang diutus, melainkan pasti mengingatkan 
umatnya tentang Dajjal, dan sungguh, aku diberi penjelasan 
tentangnya yang tidak dijelaskan kepada siapa pun. Sesungguhnya, 
Dajjal buta sebelah mata, dan Rabb kalian tidaklah buta. Mata 
kanannya melotot sangat jelas bagaikan dahak yang menempel pada 
tembok yang dicat. Mata kirinya seperti bintang terang. Ia menguasai 
segala bahasa. Bersamanya ada wujud surga nan hijau, air mengalir 
di dalamnya, dan wujud neraka hitam nan berasap". 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Abdu bin Humaid 
meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Hammad bin Salamah, dari Hajjaj, 
dari Athiyah, dari Abu Sa'id secara marfu', dengan matan serupa. 


6 Ahmad UI, hal: 79). 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Hadits Anas bin Malik as 

Ahmad menuturkan, Bahz dan Affan bercerita kepada kami, keduanya 
berkata, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, Ishaq bin Abdullah 
bercerita kepada kami, dari Ibnu Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, Rasulullah 
#& bersabda: 
P OE: SE sot) bos TE - 
Fa SAN IN ES IE Aa 
z Siis ba Gib G iya Cis 
c kage ug o ii a PS 


p 


äg ji gi 


tag) 


“Dajjal mendatangi seluruh bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Ia 
mendatangi Madinah, lalu ia mendapati setiap jalan perbukitannya 
dijaga para malaikat yang berbaris. Lalu dajjal mendatangi tanah 
tandus dan mendirikan tendanya. Kemudian Madinah berguncang 
sebanyak tiga kali, hingga setiap orang munafik, baik laki-laki dan 
perempuan keluar menghampirinya.” 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari 
Yunus bin Muhammad Al-Muaddib, dari Hammad bin Salamah, dengan 
matan serupa. 


Jalur Riwayat Lain dari Anas bin Malik e 


Ahmad menuturkan, Yahya bercerita kepada kami, dari Hamid, dari 
Anas, dari Nabi #5, beliau bersabda: 


SEE ika KE BAB UE JAN ga 2st I 


“Sesungguhnya, Dajjal buta mata sebelah kirinya. Pada matanya 
yang buta terdapat kulit tebal. Di antara kedua matanya terdapat 
tulisan KA-FA-RA atau KAFIR .”8 


Al-Bukhari (XII/7124), Muslim (I, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 123), Ahmad (II, hal: 191). 
Al-Musnad (II, hal: 201). 


ox 


180 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hadits ini diriwayatkan melalui tiga sanad, dan sesuai syarat kitab 
Shahihain. 

Ahmad menuturkan, Muhammad bin Mush'ab bercerita kepada kami, 
Al-Auza'i bercerita kepada kami, dari Rabi'ah, dari Abu Abdurrahman, 
dari Anas bin Malik, Rasulullah 48 bersabda, “Dajjal muncul dari seorang 
wanita Yahudi Ashbahan. Bersamanya ada tujuh puluh ribu Yahudi. Mereka 
mengenakan mahkota.” 

Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 

Ahmad menuturkan, Abdush Shamad bercerita kepada kami, ayahku 
bercerita kepadaku, Syu'aib—bin Hajjab—bercerita kepada kami, dari Anas, 
Rasulullah 4& bersabda, “Dajjal itu buta, di antara kedua matanya tertulis 
KA-FA-RA (beliau mengejanya KA-FA-RA) yang dapat dibaca oleh setiap 
muslim." 

Yunus bercerita kepada kami, Hammad—bin Salamah—bercerita kepada 
kami, dari Hamid dan Syu'aib bin Hajjab, dari Anas bin Malik, Rasulullah #5 
bersabda, “Dajjal buta sebelah mata, dan Rabb kalian tidak buta. Di antara 
kedua matanya tertulis K-A-F-I-R yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, 
baik yang bisa baca-tulis maupun yang tidak bisa baca-tulis." 

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Zuhair bin Affan, dari Syu'aib, 
dengan matan serupa. 

Ahmad menuturkan, Amr bin Haitsam bercerita kepada kami, Syu'bah 
bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, Rasulullah #& bersabda, 
“Tidak ada seorang nabi pun yang diutus, melainkan pasti mengingatkan 
kaumnya terhadap si buta sebelah mata, si pendusta. Ketahuilah! Dajjal buta 
sebelah mata, dan Rabb kalian tidak buta. Di antara kedua matanya tertulis 
K-A-F-I-R.™ 

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Syu'bah, dengan matan 


yang sama. 


Musnad (ll, hal: 206, 211, 229, 249, 271). Baca; Shahih Muslim (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits 


Baca; 
pomor TOR (KIW7131, 7408), Muslim (IV, kitab; ftnah-fitnah, hadis nomor 101), Ahmad (I, hal: 
103), semuanya dari hadits Syu'bah, dengan matan yang sama. 


181 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


Hadits Safinah a 

Ahmad menuturkan," Abu Nadhr bercerita kepada kami, ia berkata; 
Sa'id bin Juhman bercerita kepada kami, dari Safinah maula Rasulullah 4, ia 
berkata; Rasulullah 44 berkhotbah, beliau bersabda; 


“Ketahuilah! Tak seorang nabi pun sebelumku melainkan mengingatkan 
kaumnya terhadap Dajjal. Mata sebelah kanannya buta. Di mata sebelah 
kanannya terdapat kulit tebal. Di antara kedua matanya tertulis K-A-F- 
I-R. Turut keluar bersamanya dua lembah; yang satu surganya dan yang 
lain nerakanya. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. 
Bersamanya ada dua malaikat yang mirip dua nabi. Andai aku mau 
menyebutkan nama keduanya dan nama keduaayahnya, tentuaku sebutkan. 
Salah satunya berada di sebelah kanan, dan yang lainnya berada di sebelah 
kiri. Itu adalah ujian. Dajjal bertanya, Bukankah aku rabb kalian? Bukankah 
aku menghidupkan dan mematikan? Salah satu dari kedua malaikat itu 
menjawab, ‘Kau berdusta.’ Tak seorang manusia pun mendengarnya, selain 
temannya (malaikat). Kemudian yang lain menjawab, ‘Kau benar.’ Orang- 
orang mendengarnya dan mengira malaikat itu membenarkan Dajjal. Itu 
adalah ujian. Kemudian Dajjal berjalan hingga tiba di Madinah tapi tidak 
diizinkan memasukinya. Ia pun berkata, Ini perkampungan orang itu.’ 
Setelah itu ia berjalan hingga tiba di Syam, lalu Allah membinasakannya di 
dekat bukit Afig.”? 

Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sanadnya hasan. Hanya 
saja di dalam matannya ada sesuatu yang aneh dan munkar. Wallahu alam. 


Hadits Mu'adz bin Jabal 2x4 


Ya'gub bin Sulaiman Al-Fasawi menyebutkan dalam Musnad-nya: Yahya 
bin Bukair bercerita kepada kami, Khunais bin Amir bin Yahya Al-Ma'afiri'? 


Ti HR Ahmad dalam Musnad-nya (V, hal: 221), di dalam sanadnya ada Sa'id bin Jahman. ta termasuk 
perawi shadug. Hanya saja ia memiliki hadits-hadits yang hanya ia riwayatkan sendiri. 

12 Afiq sebuah perkampungan Hauran di jalan Ghaur di awal perbukitan yang dikenal sebagai bukit Afiq. 
Orang awam menyebutnya Faiq Tanzil. Dari bukit ini ke Ghaur (Urdun) yang merupakan perbukitan 
panjang, terpaut sejauh dua mil. (Mu'jamul Buldar) 

13 Khunis bin Amir, biografinya disebut Al-Bukhari dalam At-Tarfkh Al-Kabir (1, 1/735), Ibnu Abi Hatim, Ibnu 
Hibban dalam A's-Tsigat. Al-Bukhari menyebutkan dalam At-Tarikh, “Khunais bin Amir, dari Abu Gubail. 
Yahya bin Bukair Al-Mishri—AI-Ma'afiri—meriwayatkan darinya." Demikian pernyataan Al-Bukhari dan 


182 


Mp ema en Tiba ah Peperangan Akhir Zaman 


bercerita kepadaku, dari Abu Laila Jabarah bin Abu Umaiyah, bahwa suatu 
kaum menjenguk Mu'adz bin Jabal saat ia sedang sakit. Mereka kemudian 
berkata kepadanya, “Sampaikan suatu hadits kepada kami yang pernah 
engkau dengar dari Rasulullah 4 yang tidak kau lupakan.” 


Mu'adz berkata, “Dudukkanlah aku!" Sebagian orang lantas meraih 
tangannya, sebagian lainnya duduk di belakangnya. 

Mu'adz berkata, 
nabi pun melainkan 


aku mengingatkan 
mata, 


“Aku mendengar Rasulullah 18 bersabda, Tak seorang 
pasti mengingatkan umatnya terhadap Dajjal. Sungguh, 
kalian terhadap urusannya. Sungguh, dia buta sebelah 
dan Rabb kalian tidak buta. Di antara kedua matanya tertulis K-A-F- 
I-R yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa baca-tulis maupun 
yang tidak bisa baca-tulis. Bersamanya ada surga dan neraka. Nerakanya 
adalah surga dan surganya adalah neraka'” 


Syekh kami, Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Hanya Khunais yang 
meriwayatkan hadits ini. Kami tidak mengetahui Khunais mendapat kritikan. 
Sanad hadits ini shahih.” 

Syekh kami, Adz-Dzahabi, menyebutkan dalam kitabnya terkait Dajjal, 
diriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah secara 
marfu', “Dajjal mata sebelah kanannya buta, padanya terdapat kulit tebal." 

Saya katakan, hadits ini dengan jalur seperti disebutkan di atas, tidak 
terdapat di dalam Al-Musnad, ataupun enam kitab hadits induk. Seharusnya 
syekh Adz-Dzahabi menyebut sanadnya atau mengaitkan hadits ini pada 
suatu kitab yang masyhur. Wallahul muwaffig. 


Hadits Samurah bin Junadah bin Jundub az 


Imam Ahmad menuturkan, Abu Kamil bercerita kepada kami, Zuhair 
bercerita kepada kami, dari Aswad bin Qais, Tsa'labah bin Ubbad Al-Abc 
orang Bashrah bercerita kepadaku, ia berkata, “Suatu ketika, aku menghadi 
khotbah Samurah. Dalam khotbahnya, ia menyebut hadits tentang shalat kusuf, 
bahwa Rasulullah 4 berkhotbah setelah shalat kusuf. Dalam khotbahnya, 


“Ibnu Abi Hatim, Saya sampaikan; Abu Gubail Al-Ma'afiri adalah Hay bin Hani". Hanya saja saya tidak 
menemukan biograh Abu Laila barah bin Abu Umaiyah. 


183 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


beliau bersabda, Demi Allah, Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul tiga 
puluh (pendusta), yang terakhir di antara mereka adalah si buta sebelah 
mata, Dajjal, seakan matanya seperti mata Abu Yahya. Saat muncul, ia akan 
mengaku Allah. Siapa yang beriman, membenarkan, dan mengikutinya, amal 
salehnya yang telah lalu tidak lagi berguna baginya. Siapa yang mengingkari 
dan mendustakannya, ia tidak disiksa sedikit punatas perbuatannya—riwayat 
Hasan menyebutkan, atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dajjal akan 
menguasai seluruh bumi, kecuali tanah Haram dan Baitul Magdis. Ia akan 
mengepung orang-orang mukmin di Baitul Magdis dan mengguncang dengan 
hebat. Allah kemudian membinasakannya, bahkan reruntuhan tembok dan 
akar pepohonan memanggil, Hai orang mukmin! Ini orang yahudi’ Juga 
berkata, ‘Ini orang kafir, bunuhlah dia Namun peristiwa ini tidak akan terjadi 
sebelum kalian melihat perkara-perkara yang kian genting dalam diri kalian, 
lalu kalian saling bertanya, ‘Apakah nabi kalian pernah menyebutkan tentang 
halitu?’ Dan hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya'.”* 

Tsa'labah kemudian menghadiri khotbah Samurah lainnya. Ia tidak 
mendahulukan ataupun mengakhirkan suatu kata pun dari posisinya. Asal 
hadits ini tertera dalam bab shalat kusuf, riwayat empat pemilik kitab Sunan. 
Dishahihkan Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim dalam Al-Mustadrak. 


Hadits Lain dari Samurah 

Ahmad menuturkan, Rauh bercerita kepada kami, Sa'id dan Abdul 
Wahhab bercerita kepada kami, Sa'id mengabarkan kepada kami, dari 
Qatadah, dari Hasan, dari Samurah bin Junadah bin Jundub, Rasulullah 3% 
bersabda: 


REE 


teja Ape 


iis qie gin gé aig NG 
ASI 


14 HR. Ahmad (V, hal: 16), sanadnya dhaif karena kondisi Tsa'labah bin UI i i 
diketahui. Al-Hafizh menyebutkan dalam At-Taqrib, “Ia magbul” PAEA Budak 


184 


“Sesungguhnya Dajjal muncul, ia buta mata sebelah kanannya. Pada 
matanyayangbuta, terdapat kulit tebal. Ia menyembuhkan orangbuta 
sejak lahir, orang berpenyakit kusta, dan menghidupkan orang yang 
sudah mati. Ia berkata, ‘Aku rabb kalian.” Barangsiapa mengatakan, 
Kau rabbku," maka ia telah terkena fitnah. Dan barangsiapa 
mengatakan, 'Rabbku Allah," hingga ia mati, maka ia terjaga dari 
fitnahnya. Ia tidak terkena fitnah ataupun siksa. Dajjal berada di 
bumi selama yang Allah kehendaki. Setelah itu Isa putra Maryam 
datang dari barat. Ia membenarkan Muhammad dan agamanya. Ia 
kemudian membunuh Dajjal. Setelah itu Kiamat terjadi." 


Ath-Thabrani menuturkan, Musa bin Harun bercerita kepada kami, 
Marwan bin Ja'far As-Sahari bercerita kepada kami, Muhammad bin Ibrahim 
bin Habib bin Sulaiman bercerita kepada kami, dariJa'farbin Sa'ad bin Samurah, 
dari Habib, dari ayahnya, dari nenek Samurah bahwa Rasulullah $ bersabda, 
“Sungguh, Al-Masih Dajjal buta mata sebelah kanannya. Pada matanya yang 
buta, terdapat kulit tebal. Ia menyembuhkan orang buta sejak lahir, orang 
berpenyakit kusta, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Ia berkata, 'Aku 
rabb kalian.’ Maka siapa yang berpegang teguh pada agama Allah lalu berkata, 
'Rabbku Allah," kemudian enggan menerima kata-kata Dajal sampai mati, 
ia tidak terkena siksa ataupun fitnah. Dan siapa yang mengatakan, ‘Engkau 
rabbku, ia telah terfitnah. Dajjal berada di bumi selama yang Allah kehendaki. 
Setelah itu Isa putra Maryam datang dari timur. Ia membenarkan Muhammad 
dan agamanya. Ia kemudian membunuh Dajjal.” 


Hadits ini gharib. 


i menyebut hadits ini dalam Majma” Az-Zawa id (VI, hal: 336) dari hadits 
15: OR Aoma a pe Aa baha hadis ini bersumber dari Ath-Thabrani dan Ahmad. Ia berkata, 
Samurah. A aaa dalah perawi-perawi kitab Shahih.” Bazzar meriwayatkan hadits ini dengan sanad dhaif. 
para perawi Ahal: 13). Al-Haitsami menyebut hadits ini dalam Majma” Az-Zawa "id (VI hal: 336) dari 
16 HR Ahmad Ah, Al-Haitsami menyatakan, bahwa hadits ini bersumber dari Ath-Thabrani dan Ahmad. 
hadis Sea “Para perawi Ahmad adalah perawi-perawi kitab Shahih.” Bazzar meriwayatkan hadits ini 


dengan sanad dhaif. 


MMi 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


Hadits Jabir a 

Imam Ahmad bin Hanbal menuturkan, Abdul Malik bin Amr bin Dinar 
bercerita kepada kami, Zuhair bercerita kepada kami, dari Zaid bin Aslam, 
dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, “Rasulullah 3 naik ke salah satu celah 
bukit Hurrah.” Kami ikut bersama beliau. Beliau kemudian bersabda, 
“Sebaik-baik bumi adalah Madinah ketika Dajjal muncul. Di setiap celah 
bukit Madinah dijaga seorang malaikat. Dajjal tidak dapat memasukinya. 
Ketika itu terjadi, Madinah mengguncang penduduknya sebanyak tiga kali. 
Tidak tersisa seorang munafiq pun, baik laki-laki maupun wanita, melainkan 
mereka akan keluar menghampir Dajjal. Kebanyakan adalah kaum wanita 
dan itulah hari pembersihan. Hari kerika itu Madinah dihilangkan dari 
kotoran sebagaimana besi yang dibersihkan dari karatnya. Bersama Dajjal 
tujuh puluh ribu orang Yahudi, setiap orang mengenakan busur dan pedang 
yang dihias. Dajjal lalu singgah, meletakkan barang-barangnya di ujung ini, 
di tempat pertemuan saluran air ini." 

Setelah itu Rasulullah 4 bersabda, Belum pernah ada dan tidak akan 
pernah ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal hingga hari Kiamat. Tak 
seorang nabi pun melainkan mengingatkan umatnya terhadap Dajjal. Aku 
akan mengabarkan sesuatu kepada kalian, yang tidak pernah dikabarkan 
seorang nabi pun kepada umatnya.' Beliau meletakkan tangan di kedua mata 
beliau lalu bersabda, Aku bersaksi bahwa Allah tidak buta'.”* 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sanad hadits ini hasan. 
Hadits ini dishahihkan Hakim. 


Jalur Riwayat Lain dari Jabir 


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Amr bin Ali bercerita kepada 
kami, Yahya bin Abu Sa'id bercerita kepada kami, Mujalid bercerita kepada 
kami, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, Rasulullah $& bersabda, “Sesungguhnya, aku 
adalah penutup dari seribu nabi atau lebih. Tak seorang nabi pun melainkan 


17  Hurrah adalah kawasan Madinah yang dipenuhi bebatuan hitam—penerj. 

18- HR. Ahmad (II, hal: 292), Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, hadits nomor 843. Al-Haitsami 
menyebutkan hadits ini dalam Majma’ Az-Zawa'id (III, hal: 307) dari hadits Ahmad dan Ath-Thabrani 
ar ATA peak dari Jabir bin Abdullah. la berkata, “Para perawi hadits ini adalah perawi-perawi kitab 

sahih.” 


186 


TT Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


pasti mengingatkan umatnya. terhadap Dajjal. Sungguh, aku diberi penjelasan 
tentang urusannya yang tidak dijelaskan kepada siapa pun di antara mereka. 
Sungguh, dia buta sebelah mata, dan Rabb kalian tidak buta.” 


Hanya Al-Bazzar yang meriwayatkan hadits ini. Sanad hadits ini hasan 
dan lafalnya sangat gharib. 


Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam As-Sunnah, dari jalur Mujalid, 
dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, bahwa Rasulullah #& menyebut Dajjal, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya, dia buta sebelah mata, dan Rabb kalian tidak 
buta.” 

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Mashar, dari 
Mujalid, dengan matan yang sama dan lebih panjang. 


Jalur Riwayat Lain dari Jabir 


Ahmad menuturkan, Rauh bercerita kepada kami, Abu Zubair 
mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 
Nabi & bersabda, “Dajjal buta sebelah matanya, dan ia pendusta yang paling 
dahsyat.” 

Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Nabi 
35, beliau bersabda, “Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang 
yang berperang di atas kebenaran hingga Isa putra Maryam turun.” 

Sebelumnya telah disebutkan jalur lain dari Abu Zubair, dari Jabir, dan 
dari Abu Salamah, dari Jabir terkait Dajjal. 


T dalam Majma” Az-Zaws'id menyatakan hadits ini bersumber dari Bazzar, dari Jabir. Ia 
ni, dalam, Maha Azda Mujalid bin Sa'id. ta didhaifkan mayoritas ahli hadis, Namun ada 
kritik menyebutnya tsiqah. Bag 
20 Khan an Yang heat, Kadi “nomor 844, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, Hadits ini 
shahih. Makna hadits ini tertera dalam kitab Shahih. A 
21 Al-Musnad (II, hal: 333) dengan sanad shahih. Dalam hadits ini, Abu Zubair secara tegas menyebut 
dari Jabir. Dengan demikian, dipastikan Abu Zubair tidak memalsukan hadits ini. 


22 HR Muslim (I, kitab; iman, hadits nomor 247). 


187 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


Hadits Ibnu Abbas 28x 
Imam Ahmad menuturkan, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, 
Syu'bah bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi 48, beliau bersabda terkait Dajjal: 
griy Da serta a a na sal 
IS an SEN KA All Aly OS AYI Sg 


ANAN 


2 


“Dajjal buta sebelah, putih, dan berkilau, seolah kepalanya adalah 
(kepala) ular, Ia sangat mirip Abdul Uzza bin Qathan. Dan Rabb 
kalian tidak buta.” 

Syu'bah berkata, “Aku menceritakan hadits ini kepada Qatadah, lalu ia 
menceritakan hadits serupa kepadaku.” Hanya Ahmad yang meriwayatkan 
hadits ini melalui jalur ini. 

Ahmad, Harits Abu Usamah, dan Ibnu Ma'la meriwayatkan dari jalur 
Hilal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas terkait hadits isra. Ia berkata, “Rasulullah 
$& melihat Dajjal dalam wujudnya dengan pandangan mata, bukan melalui 
mimpi. Beliau juga melihat Isa dan Ibrahim. Beliau ditanya tentang Dajjal. 
Beliau berkata, Aku pernah melihatnya. Salah satu matanya normal, seakan 
bintang terang. Rambutnya seperti dahan-dahan pohon'.” 


Tidak Ada Fitnah di Dunia yang Lebih Besar dari Fitnah Dajjal 
Ahmad menyebut lanjutan hadits di atas dari hadits Hisyam bin Amir. 
Ahmad menuturkan, Husain bin Muhammad bercerita kepada kami, 
Sulaiman bin Mughirah bercerita kepada kami, Hamid bin Hilal bercerita 
kepada kami, dari Hisyam bin Amir Al-Anshari, aku mendengar Rasulullah 
35 bersabda: 


23 HR. Ahmad (, hal: 240). Baca; Majma' Az-Zawa'id (1, hal: 66, 67). 
24  Ml-Musnad (l, hal: 374). Baca; Majma’ Az-Zawa “id (l, hal: 66, 76). 


188 


bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Antara penciptaan Adam hingga terjadinya Kiamat, tidak ada fitnah 
yang lebih besar dari Dajjal.” 
Ahmad menuturkan, 


Ismail bercerita kepada ki i, Ayyub bercerita 
kepada kan, pada kami, Ayyub bercet 


1 dari Hamid bin Hilal, dari salah seorang syekh mereka, ia 
berkata, Hisyam bin Amir berkata kepada tetangganya, “Kalian melangkahiku 
menemui orang-orang yang mereka tidak lebih menghadiri Rasulullah # dan 
tidak lebih memahami hadits beliau dariku. Sungguh, akupernah mendengar 
Rasulullah # bersabda, Antara penciptaan Adam hingga terjadinya Kiamat, 
tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal." 


Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Abdul Malik, 
dari Hammad, dari Zaid, dari Ayyub, dari Hamid bin Hilal, dari Abu Dahma', 
dari Hisyam bin Amir, bahwa ia berkata, “Kalian melangkahiku menemui 
sejumlah sahabat Rasulullah $ yang tidak lebih menghadiri dan tidak lebih 
menghafal hadits beliau dariku. Sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah 
35 bersabda, Antara penciptaan Adam hingga terjadinya Kiamat, tidak ada 
perkara yang lebih besar dari Dajjal”? 

Muslim meriwayatkannya dari hadits Ayyub, dari Hamid bin Hilal, dari 
sejumlah orang, di antaranya Abu Dahma` dan Abu Qatadah, dari Hisyam 
bin Amir. Ia menyebut hadits serupa. 


Ahmad menuturkan, Abdurrazzag bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari Hisyam bin Amir, 
Rasulullah # bersabda, “Rambut kepala Dajjal adalah keriting apabila 
terlihat dari belakang. Barangsiapa berkata, Kamu adalah tuhanku,’ maka 
dia terfitnah olehnya. Namun, barangsiapa berkata Engkau telah berdusta, 
Rabbku adalah Allah, saya bertawakkal kepada-Nya," maka Dajjal tidak 
dapat memberikan bahayanya—atau beliau bersabda, dia tidak akan terkena 


fitnahnya.”2 


Tag gg amagang gri PA 
25 HR. Ahmad (IV, hal: 19-20), sanadnya shahih. 
26 HR, Muslim dalam kitab Shahihnya (IV, 
27 HR. Muslim dalam kitab Shahihnya (IV, 


nah-fitnah, hadits nomor 126, 127). 
itnah-fitnah, hadits nomor 126, 127). 

kecuali Abu Qilabah. Ia sering me-mursal-kan 
isyam bin Amir.” 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Hadits Ibnu Umar 2: 

Ahmad menuturkan, Ahmad bin Abdul Malik bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, 
dari Muhammad bin Thalhah, dari Salim, dari Ibnu Umar, Rasulullah 3% 
bersabda: 


SEN En 
Ep t 


Sa s sah dl i 


AB GE Éa Wek BAE Í gidis 


“Dajjal akan turun pada dataran yang subur ini. Orang yang paling 
banyak keluar menemuinya adalah para wanita, hingga seorang lelaki 
pulang menemui istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, 
dan bibinya, lalu ia mengikatnya dengan kencang karena khawatir 
keluar menemui (Dajjal). Kemudian Allah s menjadikan kaum 
muslimin berkuasa atasnya sehingga mereka dapat membunuhnya 
dan menghabisi kelompoknya, sampai-sampai ada seorang Yahudi 
yang bersembunyi di balik pohon atau batu besar, lalu batu besar itu 
atau pohon itu berkata kepada orang muslim, Iniada seorang Yahudi 
di bawahku, bunuhlah ia!” 


Jalur Riwayat Lain dari Salim 

Ahmad menuturkan, Abdurrazzaq bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, 
“Rasulullah # bersabda di hadapan banyak orang. Beliau menyampaikan 
pujian kepada Allah, setelah itu menyebut tentang Dajjal. Beliau bersabda, 


29 Al-Musnad (II, hal: 67). Para perawi sanad ini tsiqah. Namun Muhammad bin Ishaq pemalsu. Riwayat 
'an'anah-nya sudah kami bahas sebelumnya. Silahkan membaca tahqiq kitab Al-Musnad, karya Ahmad 
Syakir, nomor 5353. 


190 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Sungguh, aku mengingatkan kalian terhadapnya. Tak seorang nabi pun, 
melainkan pasti mengingatkan kaumnya terhadapnya. Nuh mengingatkan 
kaumnya terhadapnya. Namun, aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian 
tentangnya, yang tidak pernah dikatakan seorang nabi pun kepada kaumnya. 
Ketahuilah, bahwa dia buta sebelah matanya, dan Allah tidak buta'”” 


Isyarat Kenabian bahwa Kaum Muslimin akan Memerangi Yahudi dan Meraih 
Kemenangan atas Mereka, Hingga Orang Yahudi Tidak Lagi Menemukan 
Tempat Persembunyian untuk Melindungi Diri dari Pedang Orang Muslim 


Hadits Ibnu Shayyad telah disebutkan sebelumnya dalam kitab Shahih, 
dengan sanadnya hingga Ibnu Umar, bahwa Rasulullah #5 bersabda: 


ABG dis 


“Yahudi akan memerangi kalian lalu kalian menguasai mereka, 
hingga batu berkata, Wahai Muslim! Ini orang Yahudi di belakangku, 
bunuhlah dia!” 


Asli hadits ini terdapat dalam kitab Ash-Shahihain, dari hadits Az-Zuhri, 
dengan matan serupa. 


Jalur Riwayat Lain dari Ibnu Umar 

Ahmad menuturkan, Ya'gub bercerita kepada kami, Ashim bercerita 
kepada kami, dari Umar, dari Muhammad, dari Muhammad bin Zaid— 
Abu Umar bin Muhammad, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Kami 
berbincang-bincang tentang haji wada." Kami tidak tahu jika haji ini adalah 
perpisahan dengan Rasulullah 4. Saat haji wada’, Rasulullah 4 berkhotbah. 
Beliau menyebut tentang Al-Masih Dajjal. Beliau menyebutnya secara 
panjang lebar. Beliau bersabda: 


30 Al-Musnad (ll, hal: 135), hadits ini shahih. 
Aa bat 20251, Shahih Muslim OV, kitab ftnah-finah, hadis nomor 81), Sunan At-Tirmidzi 


(1V/2236), Al-Musnad (Il, hal: 122). 


191 


'An-Nihdyah filFitan wal Maldhim 


Ker MEA | mT EI D P 
[EP JAH La TALAH PATA DAN KH à 


salt wed do farat 

YA Gan) 5 óp 5i 
‘Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia mengingatkan 
umatnya (dari bahaya Dajjal), Nuh telah mengingatkan umatnya 
dan juga para Nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah! Perkaranya 
tidak samar bagi mereka, maka jangan sampai ia samar bagi kalian. 
Sungguh, Dajjal buta sebelah matanya, dan Rabb kalian tidaklah 
buta'”* 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini dari jalur ini. 


Jalur-jalur Riwayat Lain 


Ahmad menuturkan, Yazid bercerita kepada kami, Muhammad bin 
Ishaq mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Rasulullah EA 
bersabda, “Tidak ada seorang nabi pun, melainkan pasti menyebut tentang 
Dajjal kepada umatnya. Sungguh, aku akan menyebut tentangnya yang tidak 
pernah disebutkan oleh seorang pun sebelumku. Dia buta sebelah mata, dan 
Allah tidak buta. Mata sebelah kanannya seperti buah. angguryangmenonjol." 

Sanad hadits ini hasan. 

Tirmidzi menuturkan, Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani 
bercerita kepada kami, Mu'tamar bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari 
Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi 4%, bahwa beliau ditanya 
tentang Dajjal, beliau bersabda, “Ketahuilah! Sungguh, Rabb kalian sx tidak 
buta, dan Dajjal buta mata sebelah kanannya, Matanya seperti buah anggur 
yang menonjol.” 


32 Al-Musnad (Il, hadits nomor 135). Asli hadits ini tertera dalam kitab Shahih 

33 HR. Ahmad (II, hal: 27). Sanad hadits ini dishahihkan Syaikh Ahmad Syakir, dan ia nyatakan bersumber 
dari Al-Bukhari, dengan matan serupa. 

34 HR. At-Tirmidzi (IV/2241), 


192 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih." Dalam hal ini ada hadits lain 
dari Sa'ad, Hudzaifah, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Abu Bakar, Aisyah, 
Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan Talabban bin Ashim. 


Hadits Abdullah bin Amr bin Ash 


Ahmad menuturkan, Abdurrazzaq bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, 
“Saat berita pembaiatan Yazid bin Muawiyah datang kepada kami, aku 
datangke Syam. Aku diberitahu tentang majelis Auf Al-Bakkali. Aku kemudian 
datang menemuinya. Seseorang kemudian datang dengan ditutupi pakaian. 
Rupanya dia Abdullah bin Amr bin Ash. Melihat kedatangannya, Auf berhenti 


berbicara. Abdullah kemudian berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah 
# bersabda: 


SELAI Ng 
naro P pop AGA UANG ui 
JNE AN An BRA GA sa GN 
Ega Ae 
HE 


‘Sesungguhnya, akan ada hijrah setelah hijrah. Orang-orang pergi 
ke tempat hijrah Ibrahim. Tidak ada yang hidup di bumi selain 
manusia-manusia buruk yang dimuntahkan bumi-bumi mereka. 
'Api menghimpun mereka bersama kera dan babi. (Api) bermalam 
bersama mereka ketika mereka bermalam, istirahat siang bersama 
mereka kala mereka istirahat siang, dan melahap orang yang 
tertinggal." 


Abdullah bin Amr bin Ash berkata, “Aku mendengar Rasulullah ;£ 
bersabda, 'Sejumlah manusia dari umatku akan muncul dari timur. Mereka 
membaca Al-Qur'an, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Setiap kali 
satu generasi mereka muncul, mereka dilenyapkan—beliau mengulanginya 


TEKI Musnad Ii, hal: 198, 199), Sunan Abu Dawud (11/2482), dari jalur Qatadah, dari Syahar bin Hausyab, 
Ta l dilan bin Amr. Di dalam sanad hadits ini ada Syahar, ia dhaif dalam hadits. 


193 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


hingga lebih dari sepuluh kali. Setiap kali satu generasi mereka muncul, 
mereka dilenyapkan, hingga akhirnya Dajjal muncul di antara sisa-sisa 
mereka'" 

Abu Dawud meriwayatkannya dari hadits Qatadah, dari Syahar, dari jalur 


lain, dari Abdullah bin Amr. 


Hadits dengan Sanad dan Matan Gharib 
Abu Qasim Ath-Thabrani menuturkan, Ja'far bin Ahmad Ats-Tsana'i 
bercerita kepada kami, Abu Kuraib bercerita kepada kami, Firdaus Al-Asy'ari 
bercerita kepada kami, dari Mas'ud bin Sulaiman, dari Habib bin Abu Tsabit, 
dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi 4, beliau bersabda tentang 
Dajjal: 
“Sungguh, dia buta sebelah mata, dan Allah tidak buta. Ia muncul 
dan berada di bumi selama empat puluh pagi. Ia mendatangi 
setiap sumber air, kecuali Mekah, Baitul Maqdis, dan Madinah. 
Satu bulannya seperti satu pekan, satu pekannya seperti satu hari. 
Bersamanya ada surga dan neraka, nerakanya adalah surga, dan 
surganya adalah neraka. Bersamanya ada gunung roti dan sungai 
air. Ia memanggil seseorang, Allah tidak mengusakannya terhadap 
siapa pun selain orang tersebut. Dajjal kemudian bertanya, ‘Apa 
yang kau katakan tentangku?' Ia menjawab, 'Kau musuh Allah. Kau 
Dajjal si pendusta." Dajjal meminta gergaji. Ia meletakkan gergaji 
(di pertengahan kepala orang tersebut) lalu membelahnya. Setelah 
itu Dajjal menghidupkannya kembali. (Dajjal) bertanya padanya, 
“Apa yang kau katakan? Ia menjawab, ‘Demi Allah, tidak pernah aku 
lebih mengerti tentangmu melebihi saat ini. Kau musuh Allah sx, si 
Dajjal yang pernah dikabarkan Rasulullah & kepada kami.’ Dajjal 
menghampirinya dengan membawa pedang. Dajjal tidak mampu 
membunuhnya, lalu berkata, Jauhkanlah dia dariku'” 


Syekh kami, Adz-Dzahabi berkata, “Hadits ini gharib. Firdaus dan Mas'ud 
tidak dikenali.” Berikutnya akan disebutkan hadits Ya'gub bin Ashim dari 


194 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abdullah bin Amr terkait lamanya Dajjal berada di bumi dan turunnya Isa 
putra Maryam. 


Hadits Asma' binti Yazid bin Sakan Al-Anshariyah 


Imam Ahmad menuturkan, Abdurrazzag bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Syahar bin Hausyab, dari Asma" 
binti Yazid Al-Anshariyah, ia berkata, “Suatu ketika, Rasulullah 36 berada di 
rumahku. Beliau menyebut Dajjal, lalu bersabda, ‘Sebelum (Dajjal muncul), 
ada waktu tiga tahun. Tahun pertama langit menahan sepertiga hujannya, 
dan bumi menahan sepertiga tumbuh-tumbuhannya. Tahun kedua langit 
menahan duapertiga hujannya, dan bumi menahan duapertiga tumbuh- 
tumbuhannya. Tahun ketiga, langit menahan seluruh hujannya dan bumi 
menahan seluruh tumbuh-tumbuhannya. Tak satu pun hewan yang memiliki 
gigi ataupun kuku, melainkan pasti mati. Di antara fitnah yang dibawa Dajjal 
adalah, ia mendatangi seorang badui lalu berkata, Bagaimana menurutmu, 
jika aku membangkitkan ayah dan saudaramu, apakah kamu tahu bahwa 
aku adalah rabbmu?' ia menjawab, Ya, tentu." Setan kemudian muncul di 
hadapannya dalam wujud ayah dan saudaranya'" 

Asma’ berkata, “Rasulullah #5 kemudian keluar untuk suatu keperluan, 
lalu setelah itu kembali sementara orang-orang berada dalam kesedihan 
dan duka lantaran apa yang disampaikan kepada mereka. Beliau meraih 
rantai pintu lalu berkata, “Wahai Asma”, bagaimana kabarmu?’ Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, engkau telah membuat hati kami copot karena cerita 
Dajjal." Beliau bersabda, Jika Dajjal keluar dan aku masih bersama kalian, 
maka aku yang akan melawannya. Dan jika tidak, maka Rabbku yang akan 
menggantikan aku untuk menjaga setiap mukmin." 


Asma berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh, kami telah membuatadonan, 
namun susah untuk menjadi roti hingga kami lapar! Lalu bagaimana dengan 
kondisi kaum mukminin saat itu?” Beliau menjawab, “Mereka tercukupi oleh 
sesuatu yang mencukupi para penghuni langit (malaikat), tasbih dan taqdis. 


36 DT dalam sanad hadits ini terdapat pemalsuan Qatadah. Ia menyebut hadits ini secara 'an'anah. Syahar 
bin Hausyab didhaifkan oleh Ibnu Adi dan lainnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan dalam At-Tagrib, 
“la sering me-mursal-kan hadits dan sering keliru." Hadits ini disebutkan dalam Al-Musnad (VI, hal: 455- 
456). 


195 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Harun, dari Jarir 
bin Hazim, dari Ubadah, dari Syahar, dari Asma', dengan matan yang 
sama. Sanad hadits ini hasan. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 
Sebelumnya telah disebutkan hadits penguat yang bersumber dari hadits 
panjang Abu Umamah. Hadits Aisyah berikutnya yang bersumber dari jalur 
lain juga menguatkan hadits ini. Wallahu a'lam. 

Ahmad menuturkan, Hasyim bercerita kepada kami, Abdul Hamid 
bercerita kepada kami, Syahar bercerita kepada kami, Asma” bercerita 
kepadaku, bahwa Rasulullah $ bersabda dalam suatu hadits: 


KIMERA eiii i 
ERANLA Kan 
Si NG DEE OAG atA 


“Barangsiapa menghadiri majelisku dan mendengar perkataanku, 
maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang 
yang tidak hadir dari kalian. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu 
sempurna dan tidak buta, sementara Dajjal buta sebelah mata. Di 
antara kedua matanya tertulis KA-FIR yang bisa dibaca oleh setiap 
orang mukmin, baik yang bisa baca-tulisataupun yang buta aksara.” 


Berikutnya akan disebutkan hadits serupa dari Asma” binti Umais, 
Namun yang terjaga adalah hadits ini. Wallahu a'lam. 


Hadits Aisyah %3 

Imam Ahmad menuturkan, Abdush Shamad bercerita kepada kami, 
Hammad bercerita kepada kami, Ali bin Zaid bercerita kepada kami, dari 
Hasan, dari Aisyah, bahwa Rasulullah #5 bercerita tentang kelaparan 
menjelang munculnya Dajjal. Para shahabat bertanya, “Apa harta terbaik 
saat itu?” 


37 HR. Ahmad (VI, hal: 456). 


196 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Beliau menjawab, “Budak hitam yang memberi minum keluarganya, 
bukan memberi makan." 


Mereka bertanya, “Apa makanan orang-orang mukmin kala itu?” 
Beliau menjawab, “Tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil." 

Aisyah berkata, “Di mana orang-orang Arab kala itu?" 

Beliau menjawab, “Mereka hanya sedikit.” 


Sanad hadits ini gharib. Hadits penguat hadits ini sudah disebutkan 
sebelumnya dalam hadits Asma' dan Abu Umamah. Wallahu a'lam. 


Jalur Riwayat Lain dari Aisyah & 


Ahmad menuturkan, Sulaiman bin Dawud bercerita kepada kami, Harb 
bin Syaddad bercerita kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Al-Hadhrami 
bin Lahig bercerita kepadaku, bahwa Dzakwan Abu Shalih mengabarkan 
kepadanya, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, ia berkata, “Rasulullah 
#5 masuk ke kediamanku sementara aku menangis, beliau bertanya, “Kenapa 
kau menangis? Aku menjawab, ‘Wahai Rasulullah! Engkau bercerita tentang 
Dajjal, maka aku menangis. 

Rasulullah # kemudian bersabda, Jika Dajjal muncul saat aku masih 
hidup, aku yang akan melindungi kalian dari fitnahnya. Dan jika ia 
muncul sepeninggalku, maka sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta. 
Sesungguhnya, Dajjal muncul dari seorang wanita Yahudi Ashbahan. Ia 
mendatangi Madinah lalu singgah di salah satu sisinya. Saat itu, Madinah 
memiliki tujuh pintu masuk. Di setiap celah bukitnya terdapat dua malaikat 
penjaga. Penduduk Madinah yang buruk keluar menghampirinya, hingga 
ia tiba di Syam di kota Palestina, di Bab Ludd. Isa putra Maryam turun lalu 
membunuhnya. Isa bertahan di bumi selama empat puluh tahun sebagai 
imam dan hakim adil." 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


38 HR. Ahmad (IV, hal: 75, 76). 

39 HR Ahmad (VI, hal: 75). Disebutkan Al-Haitsami dalam Majma” Az-Zawa'id (VI, ahl: 338). Ia berkata, 
Hadits ini diriwayatkan Ahmad. Para perawinya adalah perawi-perawi kitab shahih, kecuali Al-Hadhrami 
bin Lahig, la tsiqah.” 


197 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Dajjal Tidak Memasuki Mekah dan Madinah 


Ahmad menuturkan, Ibnu Abi Adi bercerita kepada kami, dari Dawud bin 
Amir, dari Aisyah wa, Nabi 4 bersabda: 


Kadi KA EA JI 
“Dajjal tidak memasuki Mekah dan Madinah.” 


An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah, dari Muhammad bin 
Abdullah bin Abu Adi, dan yang terjaga adalah riwayatnya Asy-Sya'bi dari 
Fathimah binti Qais seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Telah ditetapkan dalam kitab Ash-Shahih, dari Hisaym bin Urwah, dari 
istrinya, Fathimah binti Mundzir, dari Asma” binti Abu Bakar, bahwa ia 
berkata dalam hadits shalat kusuf, “Rasulullah # bersabda dalam khotbah 
beliau pada saat itu, Sungguh, telah diwahyukan kepadaku bahwa tidak 
lama lagi kalian akan tertimpa fitnah—atau beliau bersabda, sebelum fitnah 
Al-Masih Dajjal. Aku tidak tahu mana yang beliau sabdakan.”" 


Asma" menyampaikan hadits ini secara panjang lebar. 

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari hadits Ibnu Juraij, dari Abu 
Zubair, dari Ummu Syuraik, Rasulullah $ bersabda, “Orang-orang akan 
melarikan diri dari Dajjal hingga mencapai puncak-puncak gunung.” 

Ummu Syuraik bertanya, “Wahai Rasulullah! Di mana orang-orang Arab 
saat itu?” 


Beliau menjawab, Jumlah mereka sedikit." 


Hadits Ummu Salamah 


Ibnu Wahab menuturkan, Makhramah bin Bukair mengabarkan 
kepadaku, dari ayahnya, dari Urwah, Ummu Salamah berkata, “Suatu 
malam, aku teringat Al-Masih Dajjal, hingga aku tidak bisa tidur. Pada pagi 
hari harinya, aku menemui Rasulullah 44, lalu aku sampaikan hal itu kepada 
beliau. Beliau pun bersabda, Jangan begitu, karena jika ia muncul sementara 


40 HR. Ahmad (VI, 241), dari hadits Aisyah w. 
41 Al-Bukhari (I/1053), Muslim (II, kitab; shalat kusuf, hadits nomor 11), Ahmad (VI, hal: 345). 
42 Shahih Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 125), Al-Musnad (VI, hal: 462). 


198 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


aku masih ada di tengah-tengah kalian, Allah melindungi kalian denganku. 
Dan jika ia muncul setelah aku meninggal dunia, Allah melindungi orang- 
orang saleh dari fitnahnya.' Setelah itu beliau berdiri lalu bersabda, Tak 
seorang nabi pun, melainkan pasti mengingatkan umatnya terhadap Dajjal. 
Danaku mengingatkan kalian terhadapnya, bahwa dia buta sebelah matanya, 
dan Allah tidak buta'"s 

Adz-Dzahabi berkata, “Sanad hadits ini kuat." 


Hadits Ibnu Khudaij diriwayatkan Ath-Thabrani dari Athiyah bin Athiyah 
bin Atha` bin Abu Rabbah, dari Amr bin Syu'aib, dari Sa'id bin Musayyib, 
dari Rafi" bin Khudaij, dari Nabi 48 terkait celaan terhadap Oadariyah, dan 
mereka adalah kaum zindig umat ini. Pada masa mereka, terjadi kezaliman 
dan kesombongan yang dilakukan penguasa. Setelah itu Allah menyebar 
penyakit thaun hingga melenyapkan sebagian besar di antara mereka. Setelah 
itu terjadi longsor hingga jarang sekali ada yang selamat di antara mereka. 
Saat itu, orang mukmin sedikit bahagia dan banyak sedihnya. Setelah itu 
Al-Masih Dajjal muncul, lalu Allah merubah wujud sebagian besar di antara 
mereka menjadi kera dan babi. Lalu Dajjal muncul tidak lama setelahnya. 
Rasulullah # pun menangis hingga kami menangis karena tangisan beliau. 
Kami bertanya, “Kenapa engkau menangis?” Beliau menjawab, “Iba kepada 
mereka, karena di antara mereka ada yang pertengahan dan ada juga yang 
bersungguh-sungguh...” dan seterusnya hingga akhir hadits. 


Hadits Utsman bin Abu Ash 


Ahmad menuturkan, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Hammad 
bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Nadhrah, 
ia berkata, “Kami mendatangi Utsman bin Abu Ash pada hari Jum'at untuk 
memperlihatkan mushaf milik kami padanya untuk ia perbandingkan 
dengan mushafnya. Saat waktu shalat Jum'at telah tiba, ia menyuruh kami 
mandi, maka kami pun mandi. Kami lalu diberi minyak wangi, dan kami 
memakainya. Setelah itu kami berangkat ke masjid dan duduk di samping 
seorang laki-laki. Laki-laki itu menceritakan kepada kami hadits tentang 
77 Disebutkan Al-Haitsami dalam Majma’ Az-Zawi'id VII, hal: 351), dari hadits Ummu Salamah. ta berkata, 


Didi ini diriwayatkan Ath-Thabrani. Para perawinya tsiqah, kecuali syaikh Ath-Thabrani, Ahmad bin 
Muhammad bin Nafi" Ath-Thahan. Aku tidak mengenalnya." 


199 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


Dajjal. Kemudian datanglah Utsman bin Abul Ash dan kami pun beranjak 
mendekatinya. Utsman berkata, “Aku mendengar Rasulullah #4 bersabda: 

‘Kaum muslimin memiliki tiga kota: kota di tempat pertemuan dua 
lautan, kota di Jazirah, dan kota di Syam. Manusia mengalami ketakutan 
sebanyak tiga kali, lalu Dajjal muncul dan mengalahkan orang-orang yang 
ada di timur. 

Negeri yang pertama kali dimasukinya adalah negeri yang ada di 
pertemuan dua laut, hingga penduduk negeri itu akan terpecah menjadi tiga 
kelompok: kelompok pertama akan mengatakan, Kita akan menguji dan 
melihatnya siapa sebenarnya dia.’ Kelompok kedua akan bergabung dengan 
orang-orang badui, dan satu kelompok terakhir pindah ke kota di dekat 
mereka. Adapun Dajjal, maka yang akan bergabung bersamanya sebanyak 
tujuh puluh ribu orang yang semuanya memakai pakaian hijau. Kebanyakan 
pengikutnya adalah orang-orang Yahudi dan para wanita. Kemudian Dajjal 
memasuki negeri yang kedua, lalu penduduk itu pun menjadi tiga kelompok. 
Kelompok pertama akan berkata, ‘Kita akan menguji dan melihatnya siapa 
sebenarnya dia." Kelompok kedua ikut bergabung dengan orang-orang badui. 
Dan kelompok ketiga akan bergabung dengan negeri setelahnya di sebelah 
barat wilayah Syam. Sementara kaum muslimin akan menyingkir ke bukit 
Afiq. 

Mereka lantas melepas hewan-hewan ternak milik mereka, lalu hewan- 
hewan ternak mereka mati, hingga mereka ditimpa kelaparan dan kelelahan 
yang sangat, sampai-sampai salah seorang dari mereka memanggang tali 
busurnya lalu memakannya. Di saat mereka berada dalam kondisi seperti 
itu, tiba-tiba ada yang menyerukan pada waktu menjelang Shubuh, 'Wahai 
manusia! Pertolongan telah datang kepada kalian,' sebanyak tiga kali. 
Kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, 'Sungguh, ini 
adalah suara dari orang yang kekenyangan.' Lalu turunlah Isa bin Maryam 
MD pada waktu shalat Fajar, pemimpin mereka lantas berkata, Wahai Ruh 
Allah, maju dan shalatlah.' Isa kemudian berkata, Sesungguhnya, umat ini 
adalah pemimpin sebagian untuk sebagian yang lain.' Pemimpin mereka 
pun maju dan menunaikan shalat. Seusai shalat, Isa mengambil tombak lalu 
pergi menghampiri Dajjal. Saat melihatnya, Dajjal mencair laksana timah 
mencair. Isa menikamkan tombaknya tepat di puting susu Dajjal hingga mati. 


200 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Akhirnya, para pengikut Dajjal tertimpa kekalahan, pada pada hari itu 
tidak tersisa lagi sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk bersembunyi. 
Bahkan pepohonan pun berkata, Wahai Muslim, iniorang kafir (bersembunyi 
di belakangku).' Dan batu berkata, Wahai orang Mukmin ini (ada) orang 
kafir (di belakangku)“ 

Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Mungkin, kedua kota yang 
dimaksud adalah Bashrah dan Kufah, berdasarkan riwayat Imam Ahmad. 


Abu Nadhr bin Qasim bercerita kepada kami, Hasyraj bin Nabatah Al- 
Qais Al-Kufi bercerita kepada kami, Sa'id bin Juhman bercerita kepadaku, 
Abdullah bin Abu Bakrah bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada 
kami di masjid ini, yaitu masjid Bashrah. Rasulullah #4 bersabda, 


“Sungguh, sekelompok di antara umatku akan singgah di sebuah 
kawasan bernama Bashrah. Jumlah mereka dan pohon-pohon kurma 
mereka kian banyak di sana. Setelah itu Bani Qanthura (orang-orang 
Turki) datang. Mata mereka sipit. Mereka singgah di jembatan milik 
mereka yang disebut Dajlah. Kaum muslimin kemudian terbagi 
menjadi tiga kelompok. Satu kelompok sibuk bercocok tanam. 
Mereka tinggal di pedalaman dan mereka binasa. Kelompok lainnya 
mundur. Mereka mengkhawatirkan keselamatan diri. Kelompok ini 
dan kelompok sebelumnya sama saja. Adapun kelompok terakhir, 
mereka menempatkan keluarga di belakang mereka. Orang-orang 
yang terbaik di antara mereka menjadi syuhada (gugur dalam 
pertempuran), lalu Allah memberi kemenangan pada yang tersisa di 
antara mereka." 


Ahmad selanjutnya meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Harun dan 
lainnya, dari Awwam bin Hausyab, dari Sa'id bin Juhman, dari Abu Bakrah, 
dari ayahnya, lalu mereka menyebut hadits seperti di atas. Bani Ganthura 
adalah orang-orang Turki. 

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yahya bin 
Faris, dari Abdush Shamad bin Abdul Warits, dari ayahnya, dari Sa'id bin 


7G AlMusnad IV, hal: 216-217). Di dalam sanad hadits ini ada Ali bin Zaid bin Jad'an. Ia dhaif dalam hadits, 
i lainnya tsiqah. 
as TIR Abu Dawud 1V/4306), Ahmad (V, hal: 44-45), sanad hadits ini kacau. Silahkan membaca: Tajilul 


Manfa'ah, hal: 214, 523. 


201 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Juhman, dari Muslim bin Abi Bakrah, dari ayahnya. Abu Dawud kemudian 
menyebutkan hadits yang sama. 


Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Basyir bin Muhajir, dari Abdullah 
bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi 44, “Akan memerangi kalian suatu 
kaum yang mata mereka sipit—yakni bangsa Turki—Kalian akan menguasai 
mereka sebanyak tiga kali, sehingga kalian dapat menyusul mereka hingga 
jazirah arab. Pada kemenangan pertama orang-orang yang lari dari mereka 
selamat, pada kemenangan kedua sebagian dari mereka selamat dan sebagian 
yang lain binasa, dan pada kemenangan ketiga mereka menyerah total.” « 
Atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Lafal hadits ini milik Abu Dawud. 


Ats-Tsauri meriwayatkan dari Salamah bin Kafil, dari Az-Zuhri, dari 
Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Saat Dajjal muncul, manusia terbagi menjadi tiga 
kelompok: satu kelompok mengikutinya, kelompok lainnya pergi ke kawasan 
tempat tumbuhnya tanaman-tanaman wormwood, dan kelompok terakhir 
bertahan di pesisir Irak. Dajjal memerangi merekadan merekamemeranginya, 
hingga kaum mukminin berkumpul di perkampungan-perkampungan negeri 
Syam. Mereka mengirim pasukan garis depan, di antara mereka ada seorang 
penunggang kuda. Kudanya berwarna blonde—atau bintik-bintik putih. 
Mereka berperang, lalu tak seorang pun di antara mereka kembali.” 


Hadits Abdullah bin Bisr 


Hanbal bin Ishag menuturkan, Rahim bercerita kepada kami, Abdullah 

bin Yahya Al-Ma'afiri—Al-Marbasi—salah seorang perawi tsiqah, bercerita 
kepada kami, dari Muawiyah bin Shalih, Abu Zari’ bercerita kepadaku, 
bahwa ia mendengar Abdullah bin Bisr berkata, aku mendengar Rasulullah 
3% bersabda: 
LA ate ANE Ii 
Saba 
“Sungguh, akan menjumpai Dajjal orang yang menjumpaiku atau 
tidak lama setelah kematianku.” 


46 HR „Abu Dawud) IV .(4305/Di dalam sanad hadits ini ada Basyir bin Muhajir .Haditsnya lemah meski ia 
jujur. 
gela : mereka diserang hingga tak seorang pun di antara mereka tersisa. 


202 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Syekh kami, Adz-Dzahabi berkata, “Abu Zari' tidak dikenal. Hadits ini 
munkar.” Saya katakan, hadits Abu Ubaidah yang memperkuat hadits ini 
sudah disebutkan sebelumnya. 


Hadits Salamah bin Akwa' 


Ath-Thabrani menuturkan, Abbas bin Fadhl Al-Asfathi bercerita kepada 
kami, Yazid bin Harisy bercerita kepada kami, Abu Himam Muhammad bin 
Zabargan bercerita kepada kami, Musa bin Ubaidah bercerita kepada kami, 
Yazid bin Abdurrahman bercerita kepadaku, dari Salamah bin Akwa', ia 
berkata, “Aku pulang bersama Rasulullah 4 dari Aqiq. Setelah kami tiba di 
'Tsaniyah, beliau bersabda: 


'Sungguh, aku melihat tempat-tempat musuh Allah, Al-Masih 
(Dajjal). Ia datang hingga singgah di tempat anu, sampai ia berjalan 
perlahan. Kaum jelata keluar menghampirinya. Setiap celah 
perbukitan Madinah dijaga satu atau dua malaikat. Bersamanya 
ada dua wujud: wujud surga dan wujud neraka, serta setan-setan 
yang menyerupai kedua orang tua (seseorang). Salah satunya berkata 
kepada orang yang masih hidup, 'Apa kau mengenaliku? Aku 
ayahmu, aku saudaramu, aku kerabatmu. Bukankah aku telah tiba. 
Dia ini Rabb kami, maka ikutilah dia." Allah kemudian menentukan 
sesuatu seperti yang Ia kehendaki. Allah mengirim seseorang diantara 
kaum muslimin padanya lalu membuatnya diam. ia berkata, ‘Dia ini 
pendusta. Wahai manusia!Jangansampaidia inimemperdayakalian, 
karena dia ini pendusta dan mengatakan kebatilan. Rabb kalian 
tidaklah buta." Dajjal berkata kepadanya, ‘Apakah engkau tidak mau 
mengikutiku?' Dajjal kemudian menghampirinya dan membelahnya 
menjadi dua bagian. Dajjal berkata, ‘Aku mengembalikannya untuk 
kalian? Allah kemudian mengirim orang yang lebih mendustakan 
dan lebih mencelanya. Ia lalu berkata, Wahai manusia! Yang 
kalian lihat ini tidak lain hanyalah ujian dan fitnah yang menimpa 
kalian. Ketahuilah! Jika memang ia (Dajjal) benar, hendaklah ia 
mengembalikanku lagi. Ketahuilah! Dia pendusta.' Dajjal kemudian 


Me Kan enam, D 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


memerintahkan orang tersebut agar dilemparkan ke neraka padahal 
ng 


nerakanya adalah surga. Setelah itu Dajjal pergi ke arah Syam. 


Musa bin Ubaidah Al-Yazidi statusnya dhaif dalam rangkaian hadits ini. 


Hadits Mihjan bin Adra' 

Ahmad menuturkan, Yunus bercerita kepada kami, Hammad bin 
Salamah bercerita kepada kami, dari Sa'id Al-Jazari, dari Abdullah bin Syafig, 
dari Mihjan bin Adra’, bahwa suatu ketika Rasulullah # berkhotbah, beliau 
bersabda, “Hari khalash (pembebasan). Apakah hari khalash itu?” Beliau 
mengucapkannya tiga kali. Beliau kemudian ditanya, “Apakah hari khalash 
itu?” 

Beliau bersabda, “Dajjal datang lalu naik ke gunung Uhud. Ia melihat 
Madinah lalu berkata kepada para pengikutnya, Apakah kalian melihat 
rumah putih itu? Itu masjid Ahmad.’ Ia kemudian mendatangi Madinah, 
lalu di setiap celah bukit Madinah, ia mendapati malaikat yang tengah 
menghunus pedang. Ia kemudian datang ke tanah tandus, lalu singgah di 
sana meletakkan barang-barangnya. Setelah itu Madinah berguncang tiga 
kali, hingga setiap munafik lelaki, munafik perempuan, orang fasik lelaki, 
dan orang fasik perempuan keluar menemui Dajjal. Itulah hari khalash."" 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


Sebaik-baik Agama Kalian adalah yang Paling Mudah 
Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Abu 
Bisyr, dari Abdullah bin Syafig, dari Raja", dari Mihjan bin Adra', ia berkata, 
“Rasulullah # menggandeng tanganku lalu beliau naik ke gunung Uhud. 
Beliau melihat Madinah dari atas lalu bersabda: 
"Duhai! Madinah adalah penyejuk mata hatiku. Aku meninggalkannya 
dalam keadaan terbaik yang pernah ada—atau beliau bersabda, untuk 


47 Al-Haitsam? menyebutkan hadits ini dalam Majma’ Az-Zaws'id (VII, hal: 339), dari Salamah bin Akwa.” 
Al-Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani.” Di dalam sanadnya ada Musa bin Ubaidah 
ag Anfabadzi, Ia sangat dhaif, -a : perlahan lahan. sèl: rakyat jelata 
. Ahmad (IV, hal: 338), disebutkan Al-Haitsami (N, hal: 308). Ia berkata, “Pa ji 
HE Alam IV, hat 330 ri Para perawinya adalah 


204 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


terakhir kalinya. Lalu Dajjal mendatanginya, tapi ia mendapati di setiap 
pintu Madinah terdapat malaikat yang menghunus pedangnya, sehingga ia 
tidak bisa memasukinya.’ 

Setelah itu beliau turun sambil menggandeng tanganku. Beliau lalu 
masuk masjid. Rupanya ada seseorang yang tengah shalat. Beliau lantas 
bertanya kepadaku, “Siapa itu?” Aku kemudian memujinya dengan baik. 
Beliau berkata, 'Diamlah! Jangan sampai ia mendengar (kata-katamu), 
sehingga kau akan membinasakannya.' 

Setelah itu beliau memasuki bilik salah seorang istri beliau. Beliau 
mengibaskan tangan beliau dan juga tanganku, lalu bersabda, Sungguh, 
sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Sungguh, sebaik-baik 
agama kalian adalah yang paling mudah’.”® 


Hadits Abu Hurairah 24 


Ahmad menuturkan, Outaibah bercerita kepada kami, Ya'qub bercerita 
kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah & 
bersabda: 


degan ada IS 
Ab Ip BB BI S ABU Jus ala bagan 158 Ó AG 

al 
“Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi 
Yahudi. Kaum muslimin memerangi mereka, hingga seorang Yahudi 


bersembunyi di balik batu dan pohon, lalu batu atau pohon berkata, 
“Wahai Muslim, wahai hamba Allah! Ini orang Yahudi di belakangku. 


39 HR. Ahmad (IV, hal: 338). Disebutkan Al- 
“Hadits ini diriwayatkan Ahmad. Para 
tsiqah oleh Ibnu Hibban.” Saya sampai 
Al-Bahili Al-Bashri perawi maqbul.” Maksudnya ketika haditsnya diriwayatkan perawi l 
dalam At-Tahdzib dinukil pernyataan tsiqah yang disampaikan Ibnu Hibban untuk Raja”. Ibnu Hibban 
berkata, “AI-AJli orang Bashrah, tabi'iy, tsiqah.” 


y i-perawi 
I-Hafizh menyatakan dalam At-Taqrib, “Raja 


205 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Kemarilah, lalu bunuhlah dia! Kecuali ghargad, karena ia pohon 
Yahudi.” 


Muslim meriwayatkan dari Gutaibah dengan sanad ini, “Kiamat tidak 
akan terjadi hingga kalian memerangi orang-orang Turki.” Dan seterusnya 
hingga akhir hadits. 

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya, lengkap dengan semua jalur 
riwayat dan lafal-lafalnya. 

Nampaknya—walldhu a'lam—yang dimaksud orang-orang Turki adalah 
orang-orang Yahudi juga, dan Dajjal berasal dari Yahudi, seperti disebutkan 
dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddig yang diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, 
dan Ibnu Majah 


Jalur Riwayat Lain dari Abu Hurairah 

Ahmad menuturkan, Husain bin Muhammad bercerita kepada kami, 
Jarir bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari Muhammad 
bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
aku mendengar Rasulullah #8 bersabda, “Sungguh, Dajjal akan singgah di 
Hauran dan Kirman bersama tujuh puluh ribu (pasukan). Wajah-wajah 
mereka seakan perisai bertumpuk." Sanad hadits ini bagus, kuat, hasan. 


Jalur Riwayat Lain dari Abu Hurairah 

Hanbal bin Ishag menuturkan, Syuraih bin Nu'man bercerita kepada 
kami, Falih bercerita kepada kami, dari Harits bin Nufail, dari Ziyad bin Sa'id, 
dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #4 berkhotbah, lalu beliau menyebut 
Dajjal. Beliau bersabda, “Sesungguhnya, tak seorang nabi pun melainkan 
pasti mengingatkan umatnya terhadap Dajjal. Aku akan menyebutkannya 
pada kalian yang belum pernah disebutkan seorang nabi pun sebelumku. 
Sungguh, dia buta sebelah matanya. Di antara kedua matanya tertulis K-A-F- 
I-R yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa baca-tulis maupun 


yang tidak bisa baca-tulis." 


50 HR. Ahmad (II, hal: 417), Malin (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 82). 
S1 Al-Musnad (II, hal: 


206 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Sanad hadits ini hasan. Para ahli hadits tidak mentakhrij hadits ini dari 
jalur lain. 


Madinah dan Mekah Dijaga Para Malaikat dengan Perintah Allah 


Ahmad menuturkan, Syuraih bercerita kepada kami, Falih bercerita 
kepada kami, dari Amr bin Alla* Ats-Tsagafi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
Rasulullah # bersabda: 


BERANAK ee W gas IN ze tes 6 ba A 

WEI TA ka 3 E A JAE SU Ka 
GAN EA 

“Madinah dan Mekah dikelilingi para malaikat. Di setiap celah 

bukitnya dijaga malaikat, sehingga Dajjal dan thaun tidak dapat 

memasukinya. ™ 

Hadits ini sangat gharib. Sebutan Mekah dalam hadits terkait hal ini, 


tidak terjaga. Demikian halnya thaun. Wallahu a'lam. Jika Alla* Ats-Tsagafi 
dalam sanad hadits ini tambahan, berarti lebih tepat. 


Hadits Ubadah bin Shamit x 
Abu Dawud menuturkan, Haiwah bin Syuraih bercerita kepada kami, 

Bagiyah bercerita kepada kami, Bujair bercerita kepada kami, dari Khalid, 

dari Junadah bin Umaiyah, dari Ubadah bin Shamit, bahwa ia bercerita 

kepada mereka, Rasulullah # bersabda: 

& 


gd Hua 


“Sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, 
hingga aku kawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya (karena 


aa 
52 HR. Ahmad (Il, hal: 483). 


aa 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malihim 


terlalu sering). Sesungguhnya, Dajjal adalah seorang laki-laki yang 
pendek, renggang kedua betisnya, berambut ikal, dan buta sebelah 
matanya. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb 
kalian tidak buta sebelah mata." 


Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Haiwah bin Syuraih atau Yazid 
bin Abdu Rabih. An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Ishaq bin Ibrahim, 
dari Bagiyah bin Walid, dengan matan yang sama. 


Kesaksian-kesaksian Nabawi akan Keutamaan Bani Tamim 


Al-Bukhari dan Muslim menuturkan, Zuhr bercerita kepada kami, 
Jarir bercerita kepada kami, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
“Aku tetap mencintai Bani Tamim karena tiga hal. Aku pernah mendengar 
Rasulullah #& bersabda, Mereka adalah umatku yang paling kuat menghadapi 
Dajjal.” Zakat mereka datang lalu beliau # bersabda, “Ini zakat kaumku.’ 
Seorang tawanan wanita mereka bersama Aisyah, lalu Rasulullah £ bersabda, 
“Merdekakanlah dia, karena ia keturunan Ismail.” 


Hadits Umran bin Hushain 


Abu Dawud menuturkan, Musa bin Ismail bercerita kepada kami, Jarir 
bercerita kepada kami, Hamid bin Hilal bercerita kepada kami, dari Abu 
Dahma`, ia berkata: aku mendengar Umran bin Hushain bercerita, Rasulullah 
3 bersabda, “Siapa yang mendengarkan (mengikuti) kata-kata Dajjal, kami 
bukan golongannya. Demi Allah, seseorang mendatangi Dajjal dan ia mengira 
dirinya mukmin, lalu mengikuti Dajjal karena syubhat-syubhat yang ia 
bawa—atau beliau bersabda, lantaran Syubhat-syubhat yang ia bawa." 

Hanya Abu Dawud yang meriwayatkan hadits ini. 


Ahmad menuturkan, Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami, Hisyam bin 
Hassan bercerita kepada kami, Hamid bin Hilal bercerita kepada kami, dari 


53 HR Abu Dawud (1V/4320), Ahmad (V, hal: 324). Di dalam sanad hadits ini terdapat pemalsuan Bagiyah. 


54 HR. Al-Bukhari (V/2543), Muslim (IV, keutamaan-keutamaan sahabat, hadits 
55 HR Abu Dawud (IV/4319), Ahmad (IV, hal: 441), mk 


208 


——————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Dahma”, dari Umran bin Hushain, dari Nabi # beliau bersabda, “Siapa 
yang mendengarkan kata-kata Dajjal, kami bukan golongannya. Siapa yang 
mendengarkan kata-kata Dajjal, kami bukan golongannya. Sesungguhnya, 
ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira dirinya mukmin. 
Ia terus mendengar kata-kata Dajjal lantaran syubhat-syubhat yang ada 
padanya, hingga orang tersebut mengikutinya.” 


Demikian halnya riwayat dari Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hassan. 
Sanad hadits ini jayyid. Abu Dahma” namanya Fargah bin Buhair Ad-Dawi. 
Ia tsiqah. 

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ali bin Zaid, dari Hasan, dari 
Umran bin Hushain, Rasulullah #& bersabda, “Ia memakan makanan dan 
berjalan di pasar-pasar.” Maksud beliau Dajjal. 


Hadits Mughirah bin Syu'bah asi 


Muslim menuturkan, Syihab bin Ubbad Al-Abdi bercerita kepada kami, 
Ibrahim bin Hamid Al-Warasi bercerita kepada kami, dari Ismail, dari Abu 
Khalid, dari Qais bin Hazim, dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, “Tak 
seorang pun bertanya kepada Nabi & tentang Dajjal lebih banyak dari 
yang aku tanyakan. Beliau berkata, Apanya yang membahayakanmu? Ia 
tidak membahayakanmu.' Aku berkata, Wahai Rasulullah! Orang-orang 
mengatakan bahwa bersamanya ada makanan dan sungai.’ Beliau bersabda, 
“Apa yang dilakukan Dajjal sangatlah sepele bagi Allah”, 

Syuraih bin Yunus bercerita kepada kami, Hisyam bin Ismail bercerita 
kepada kami, dari Oais, dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, “Tak seorang 
pun bertanya kepada Nabi 4 tentang Dajjal lebih banyak dari yang aku 
tanyakan. Beliau berkata, “Apa pertanyaanmu?' Mughirah berkata, “Orang- 
orang mengatakan bahwa bersamanya ada gunung roti, daging, dan sungai 
air. Beliau bersabda, ‘Apa yang dilakukan Dajjal sangatlah sepele bagi 
Allah" 

E Ras ang a md PG sa, pad peran dan aya 

Por br 22), Muslim UV, kitab; ftnahsfitnah, hadits nomor 114), Ibnu Majah (1/4073), 


in. 
58 HR. Al-Bukhari (XIIV71 


Aa UV, hal Era kitab; finah-fiinah, hadits nomor 115), Ahmad (V, hal: 248, 252. 


— “—-33 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dalam bab memini. izin, dari 
sejumlah jalur, dari Ismail, dari Qais, dari Mughirah bin Syu bah, ia berkata, 
“Tak seorang pun bertanya kepada Nabi 4& tentang Dajjal lebih banyak dari 
yang aku tanyakan. Beliau berkata, “Apa pertanyaanmu?' Mughirah berkata, 
“Orang-orang mengatakan bahwa bersamanya ada gunung roti, daging, dan 
sungai air." Beliau bersabda, ‘Apa yang dilakukan Dajjal sangatlah sepele bagi 
Allah'.” 

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dalam bab meminta izin, dari 
sejumlah jalur, dari Ismail bin Abu Khalid. Al-Bukhari mentakhrij hadits ini 
dari Musaddad, dari Yahya Al-Gatthan, dari Ismail. Hadits Hudzaifah dan 
lainnya sudah disebutkan sebelumnya, bahwa airnya Dajjal adalah api, dan 
apinya adalah air dingin. Ini hanya menurut pandangan mata. Sekelompok 
ulama, seperti Ibnu Hazm, Ath-Thahawi, dan lainnya berpegangan pada 
hadits ini dan menyatakan bahwa Dajjal hanya ilustrasi dan tidak nyata, 
karena hal-hal yang ia perlihatkan yang disaksikan pada masanya. Bahkan, 
semua tentang Dajjal menurut sekelompok ulama ini hanya khayalan. 

Syekh Abu Ali Al-Juba'i, syekh Mu'tazilah, menyatakan, hal seperti itu 
tidak boleh nyata agar kejadian luar biasa milik tukang sihir tidak menyerupai 
kejadian luar biasa seorang nabi. Al-Gadhi Iyadh dan lainnya menanggapi 
pernyataan ini, bahwa Dajjal mengaku tuhan karena ia melakukan hal-hal 
luar biasa. Sejumlah kelompok Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian kelompok 
Mu'tazilah mengingkari munculnya Dajjal secara keseluruhan. Mereka 
menolak hadits-hadits terkait Dajjal. Dengan demikian, mereka menyimpang 
dari jalur ulama karena menolak hadits-hadits shahih yang mutawatir melalui 
sejumlah jalur dari Rasulullah 44, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 
Kami hanya menyebut sebagian di antaranya karena dirasa sudah cukup. 
Allah jua tempat memohon pertolongan. 

Melalui hadits-hadits di atas, jelaslah bahwa Allah menguji para hamba- 
Nya melalui Dajjal, dengan hal-hal luar biasa yang Ia ciptakan untuk Dajjal 
pada masanya. Seperti disebutkan sebelumnya, siapa saja yang memenuhi 
seruan Dajjal, Dajjal memerintahkan langit menurunkan hujan dan 
memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk mereka 


60 Shahih. HR. Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 115), Ahmad (IV, hal: 248, 252). 


———:10 A 


A Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


sebagai bahan makanan untuk hewan ternak dan juga mereka. Hewan- 
hewan ternak mereka pulang dalam kondisi gemuk. Sementara siapa saja 
yang tidak memenuhi seruan Dajjal, mereka tertimpa kemarau panjang, 
penyakit, kematian hewan-hewan ternak, berkurangnya harta benda, jiwa, 
dan buah-buahan. Dajjal diikuti simpanan-simpanan bumi laksana kawanan 
lebah mengikuti ratu lebah. Dajjal membunuh si pemuda seperti yang 
disebutkan dalam hadits, kemudian menghidupkannya kembali. Ini semua 
bukan khayalan. Ini nyata. Dengan Dajjal, Allah menguji hamba-hamba- 
Nya pada zaman itu. Sehingga melalui Dajjal, Allah menyesatkan banyak 
orang, juga memberi petunjuk kepada banyak orang. Orang-orang yang ragu 
menjadi kafir, dan orang-orang mukmin semakin beriman. Al-Gadhi Iyadh 
dan lainnya mengartikan hadits-hadits tentang Dajjal seperti 


“Apa yang dilakukan Dajjal sangatlah sepele bagi Allah.” Maksudnya, 
apa yang dimiliki Dajjal sangatlah remeh untuk bisa menyesatkan orang- 
orang beriman. Sebab, Dajjal jelas sekali memiliki kekurangan, keji, dan 
zalim meski memiliki beberapa kejadian luar biasa. Di antara kedua matanya 
terdapat tulisan K-, I-R dengan jelas seperti yang disampaikan Nabi 45. Ini 
menunjukkan, tulisan tersebut nyata, bukan maknawi seperti yang dikatakan 
sebagian orang. 


Salah satu matanya buta, buruk dipandang, dan mencuat. Inilah makna 
sabda Nabi #&, “Matanya seperti buah anggur yang menonjol.” Maksudnya, 
menonjol terapung di atas permukaan air. Bagi yang meriwayatkan dengan 
kata Thdfiyah, berarti mata Dajjal yang buta tidak ada cahayanya. 

Di dalam hadits lain disebutkan, “Matanya seperti dahak yang menempel 
pada tembok yang dicat.” Maksudnya, bentuknya yang menjijikkan. 
Disebutkan dalam sebagian hadits bahwa mata sebelah kanan Dajjal buta, 
sementara mata kirinya bulat. Kemungkinan salah satu dari dua riwayat ini 
tidak terjaga, atau kedua mata Dajjal cacat. Sehingga, buta di sini diartikan 
sebagai kekurangan dan cacat. 

Tanggapan ini dikuatkan riwayat Ath-Thabrani; Muhammad bin 
Muhammad At-Tammar dan Abu Khalifah bercerita kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Walid bercerita kepada kami, Zaidah bercerita kepada kami, 


Simak bercerita kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah 4. 


211 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Bersabda, “Dajjal berambut ikal, hina, suaranya mendengung, rambutnya 
seperti akar pohon, mata sebelah kanannya buta, dan mata sebelah kiri 
seperti buah anggur yang menonjol." 

Demikian halnya riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari Simak, dengan matan 
serupa. Namun, disebutkan dalam hadits sebelumnya, bahwa mata sebelah 
kiri Dajjal seperti bintang terang. Dengan demikian, riwayat ini keliru, 
Kemungkinan, yang dimaksud satu matanya cacat dan mata sebelahnya juga 
cacat karena mencuat keluar. Wallahu a'lam bish shawab. 


Kenapa Dajjal Tidak Disebutkan Secara Tegas di Dalam Al-Qur'an? 

Mungkin ada yang bertanya, apa hikmah Dajjal tidak disebutkan dalam 
Al-Qur'an? Kenapa Al-Qur'an tidak secara tegas mengingatkan siapa pun 
terhadapnya, tidak menyebut namanya, tidak menyebut kebohongan dan 
penentangannya, padahal banyak sekalikeburukannya, urusannya menyebar 
luas, dan mengaku tuhan? 


Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan ini: 


Pertama, Dajjal disyaratkan dalam firman Allah sa: 


“Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna 
lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) 
berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, 
“Tunggulah! Kami pun menunggu'.” (Al-An'am: 158) 


Abu Isa Tirmidzi berkata saat menafsirkan ayat ini; Abdul Hamid bercerita 
kepada kami, Ya'la bin Ubaid bercerita kepada kami, dari Fudhail bin 
Ghazwan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi 36, beliau bersabda, 
“Tiga tanda Kiamat, ketika tanda-tanda ini muncul, tidak berguna lagi iman 
seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat 


61 HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir (X1/1 1713). 


212 


Ta Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kebajikan dengan imannya itu: (1) Munculnya Dajjal. (2) Keluarnya hewan 
bumi. (3) Terbitnya matahari dari barat." 


Selanjutnya Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


| Kedua, Isa putra Maryam turun dari langit paling bawah lalu membunuh 
Dajjal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga yang akan dijelaskan 
selanjutnya. Al-Qur'an menyebut turunnya Isa dalam firman Allah sx : 


“Dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya 
kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," 
padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, 
tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan 
Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang 
(pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan tentang yang 
dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang 
dibunuh itu), melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka 
tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa 
ke hadirat-Nya. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tidak ada 
seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya 
(Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan 
menjadi saksi mereka.” (An-Nisa: 157-159) 


Seperti yang telah kami sebutkan dalam kitab tafsir, bahwa kata ganti 
dalam firman Allah, “Menjelang kematiannya,” merujuk kepada Isa. Artinya, 
Isa akan turun ke bumi dan para ahli kitab beriman kepadanya, yang 
sebelumnya mereka berselisih terkaitnya, ada yang menyebutnya tuhan 
seperti kaum Nasrani, dan ada juga yang melontarkan kata-kata kasar 
terkaitnya, seperti kaum Yahudi yang menyebutnya anak zina. Saat Isa turun 
menjelang hari Kiamat, masing-masing dari kedua kelompok ini tahu dengan 
jelas kebohongan mereka terkait klaim ataupun kebohongan yang mereka 
lontarkan terhadap Isa. Masalah ini akan kami sampaikan tidak lama lagi. 


Dengan demikian, penuturan tentang turunnya Isa putra Maryam 
merupakan isyarat penuturan Al-Masih Dajjal, guru kesesatan, kebalikan dari 
Al-Masih Isa. Di antara kebiasaan orang Arab, mereka cukup menyebut salah 


22 “Shahih, HR. Muslim (, kitab: iman, hadits nomor 249), At-Tirmidzi (V/3072). 


213 


AAn-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


satu dari dua hal yang berkebalikan, seperti yang dijelaskan di bagiannya 
tersendiri. 

Ketiga, nama Dajjal tidak disebut secara tegas di dalam Al-Qur'an 
sebagai bentuk penghinaan baginya, karena ia mengaku tuhan. Pengakuan 
ini tidaklah menafikan kemuliaan, keagungan, kebesaran dan kesucian 
Rabb dari segala kekurangan. Persoalan Dajjal di sisi Allah terlalu hina 
untuk disebut. Pengakuan dan peringatan terkaitnya terlalu remeh untuk 
disebutkan. Namun, para rasul meraih kemenangan atas pertolongan Rabb 
æ. Mereka mengungkap persoalan Dajjal pada umat masing-masing dan 
mengingatkan mereka terhadap fitnah-fitnah sesat dan hal-hal luar biasa 
Dajjal yang pasti lenyap. Untuk itu, pemberitaan yang disampaikan para Nabi 
46 dirasa sudah cukup. Pemberitan-pemberitaan tentang Dajjal diriwayatkan 
secara mutawatir dari pemimpin seluruh anak Adam dan imam orang-orang 
bertakwa. Sehingga permasalahan Dajjal yang hina tidak perlu disebutkan 
dalam Al-Qur'an. Penjelasan terkait Dajjal cukup diserahkan kepada setiap 
nabi. 


Jika Anda mengatakan, Fir'aun disebut di dalam Al-Qur'an, dan ia juga 
mengaku tuhan secara dusta. Fir'aun berkata, “Akulah tuhanmu yang paling 
tinggi.” (An-Nazi'at: 24). Fir'aun juga berkata, “Wahai para pembesar kaumku! 
Aku tidak mengetahui ada tuhan bagimu selain aku.” (Al-Gashash: 38). 

Jawab: Urusan Fir'aun sudah berlalu dan kebohongannya sudah terlihat 
jelas bagi setiap mukmin yang berakal. Sementara urusan Dajjal baru akan 
muncul menjelang Kiamat sebagai fitnah dan ujian bagi para hamba. Untuk 
itu, Dajjal sengaja tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk menghina dan 
merendahkannya, karena kebohongannya terlalu jelas untuk diingatkan. 
Sesuatu kadang diabaikan begitu saja karena sudah jelas, seperti yang Nabi 
katakan saat sakit yang membuat beliau meninggal dunia, di mana saat itu 
beliau bermaksud untuk menulis sebuah surat penyerahan khilafah kepada 
Abu Bakar Ash-Shiddig sepeninggal beliau. Namun, beliau mengurungkan 


214 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


niat tersebut dan bersabda, “Allah dan kaum mukminin enggan (menerima 
khalifah) selain Abu Bakar." 


Nabi 4& tidak menyebut khilafah Abu Bakar Ash-Shiddig dengan jelas, 
karena kemuliaan dan besarnya kedudukan Abu Bakar sudah diketahui 
dengan jelas oleh para shahabat, Nabi 4 juga tahu, para shahabat tidak akan 
beralih pada yang lain sepeninggal beliau. Dan, seperti itulah yang terjadi. 
Untuk itu, hadits di atas tidak disebutkan dalam bagian mukjizat-mukjizat 


nubuwah seperti yang telah disebutkan beberapa kali di sejumlah bagian 
dalam buku ini. 


Seperti halnya persoalan khilafah Abu Bakar yang sudah jelas sehingga 
tidak memerlukan penjelasan tambahan di luar pemahaman yang telah 
tertanam di dalam hati para sahabat, maka seperti itu juga Dajjal. Ia jelas 
sekali tercela jika dibandingkan dengan kedudukan rububiyah yang ia akui. 
Untuk itu, Allah tidak menyebut tentang Dajjal secara jelas, karena Allah 
mengetahui dari hamba-hamba-Nya yang beriman bahwa orang seperti 
Dajjal justru semakin membuat mereka beriman dan berserah diri kepada 
Allah dan Rasul-Nya, membenarkan kebenaran dan menolak kebatilan. 
Itulah mengapa orang mukmin yang Dajjal diberi kuasa terhadapnya lalu 
membunuhnya, kemudian setelah itu ia hidupkan kembali, berkata, “Demi 
Allah, aku semakin mengetahui tentangmu, kau si buta sebelah mata dan si 
pendusta yang disampaikan Rasulullah #4 kepada kami.” 

Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Fagih berpegangan pada zhahir 
hadits ini. Diriwayatkan dari sebagian di antara para ahli hadits, bahwa si 
mukmin yang dimaksud adalah Khidhir. Al-Oadhi Iyadh menuturkan hal 
tersebut dari Ma'mar dalam Al-Jami' karyanya. 

Ahmad dalam Musnad-nya, Abu Dawud dalam Sunan-nya, dan Tirmidzi 
dalam Al-Jami'-nya meriwayatkan dengan sanad masing-masing hingga Atu 
Ubaidah, bahwa Rasulullah # bersabda, “Mungkin orang yang melihatku 
dan mendengar kata-kataku akan menjumpainya.” 

Ini mungkin memperkuat sebagian kalangan yang menyatakan seperti 
yang tertera dalam hadits di atas. Hanya saja sanad hadits ini gharib. 


utamaan-keutamaan para sahabat, hadits nomor 11, Ahmad (V, hal: 34). 


IV kitab; ka 
63” Shahih. HR. Muslim (V, Wah Ka dan (N/2234), At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib.” 


64 HR. Abu Dawud (IV/47: 


a Lang aa: 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Barangkali, Nabi # menyampaikan hal ini sebelum beliau mengetahui 
tentang persoalan Dajjal. Wallahu a'lam. 

Dalam kisah Khidhir, telah kami sampaikan pernyataan ulama terkait 
Khidhir masih hidup. Juga sudah kami sampaikan sejumlah dalil yang 
menunjukkan bahwa Khidhir sudah meninggal dunia. Bagi yang ingin 
mengetahuinya, silahkan membaca kitab karya kami, Gashashul Anbiya 
Wallahu a'lam bish shawab. 


Zikir yang Bisa Melindungi Diri dari Fitnah Dajjal 

Memohon perlindungan secara tulus kepada Allah dari fitnah dajjal, di 
antaranya memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Disebutkan dalam 
hadits-hadits shahih melalui sejumlah jalur, bahwa Rasulullah # memohon 
perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam shalat, dan beliau 
memerintahkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Beliau berdoa: 


BEE ag ON ALE ag AAN AGE Ip éy bf Gaal 
WA ea 3 an eh 


“Ya Allah! Sesungguhmya, kami berlindung kepada-Mu dari siksa 
neraka Jahanam, fitnah kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan 
fitnah Al-Masih Dajjal." 


Hadits ini diriwayatkan dari Anas, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, 
Sa'ad, Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan lainnya. 


Menghafal sepuluh ayat terakhir surah Al-Kahfi 

Syekh kami, Al-Hafizh Abu Abdullah adz-Dzahabi berkata, “Memohon 
perlindungan dari fitnah Dajjal diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi 34%, 
seperti yang disebutkan Abu Dawud; Hafsh bin Umar bercerita kepada kami, 
Himam bercerita kepada kami, dari Qatadah, Salim bin Abu Ja'ad bercerita 
kepada kami, dari Mi'dan, dari Abu Darda`, ia meriwayatkannya dari Nabi #, 
beliau bersabda: 


65 HR. Al-Bukhari (1/832), Muslim (IV/2234). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 


216 


TT Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


JEN ia ab HS Ta AGE Kas Ga 


Barangsiapa menghafal sepuluh ayat dari surah Al-Kahfi, ia 
terlindungi dari fitnah Dajjal." 

Abu Dawud berkata, “Demikian halnya yang diriwayatkan Hisyam, dari 
Dastawal, dari Qatadah. Hanya saja Qatadah mengatakan (dalam riwayatnya), 
Barangsiapa menghafal ayat-ayat terakhir surah Al-Kahfi'.” 


Syu'bah menyebutkan dalam riwayatnya dari Qatadah, “Ayat terakhir 
surah Al-Kahfi.” 


Muslim meriwayatkannya dari hadits Himam, Hisyam, dan Syu'bah, dari 
Qatadah, “Ayat terakhir surah Al-Kahfi.” 

Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Disebutkan dalam salah 
satu dari tiga riwayat ini, “(Siapa yang menghafal) ayat-ayat pertama surah 
Al-Kahfi, ia terlindungi dari fitnah Dajjal.” 

Demikian halnya riwayat Tirmidzi, dari Rauh, dari Sa'ad, dari Qatadah, 
dengan matan yang sama. Juga yangia riwayatkan dari Husain, dari Sya'ban, 
dari Qatadah. Dan yang ia riwayatkan dari Ghundar dan Hajjaj, dari Syu'bah, 
dari Husain, dari Sya'ban, dari Qatadah. 

Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Ghundar dan Hajjaj, dari Syu'bah, 
dari Qatadah. Ia menyebutkan, “Siapa yang menghafal sepuluh ayat terakhir 
dari surah Al-Kahfi, ia terlindungi dari fitnah Dajjal." 

Cara lain agar terlindung dari fitnah Dajjal adalah menjauh darinya, 
seperti yang disebutkan sebelumnya dalam hadits Umran bin Hushain, 
“Siapa yang mendengarkan kata-kata Dajjal, kami bukan golongannya.« 
Dan sabda Rasulullah 4%, “Seseorang mendatangi Dajjal dan ia mengira 
dirinya mukmin, lalu ia mengikuti Dajjal karena syubhat-syubhat yang ia 
bawa. 


; para musafir, hadits nomor 257), Abu Dawud (1V/4323), Ahmad (VI, hal: 449), 


66 “Shahih Muslim (kab para mus 
: “Tirmidzi . i 

67 paca Sunan Alam, kitab: para musafir, hadits nomor 257), Al-Musnad (VI, hal: 446). 

68 HR. Abu Dawud (IV/4319), Ahmad (IV, hal: 441). 

69 HR. Ahmad (V, hal: 441), Abu Dawud (IV/1319). 


217 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Tinggal di Madinah dan Mekah Terlindung dari Fitnah Dajjal 

Di antara hal lain yang melindungi dari fitnah Dajjal adalah tinggal di 
Madinah dan Mekah, Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, 
dari hadits Imam Malik, dari Nu'aim Al-Mujmir, dari Nw'aimah, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah #4 bersabda: 


JEANS GAB Gg Y au 

“Di setiap celah bukit Madinah dijaga para malaikat, Thaun dan 

Dajjal tidak dapat memasukinya.”" 

Al-Bukhari menuturkan, Abdul Aziz bin Abdullah bercerita kepada kami, 
Ibrahim bin Sa'id bercerita kepadaku, dari ayahnya, Abu Bakar bercerita 
kepadaku, dari Nabi & beliau bersabda: 

NATE j Jé g dB iaaii JE $ 

os pb 


“Ancaman Dajjal tidak akan dapat menembus Madinah, karena 
pada hari itu Madinah memiliki tujuh pintu yang setiap pintunya 
dijaga oleh dua malaikat.” 

Hadits ini diriwayatkan melalui sejumlah jalur lain, dari sejumlah 
shahabat, di antaranya Abu Hurairah, Anas bin Malik, Salamah bin Akwa', 
dan Mihjan bin Adra’, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Tirmidzi menuturkan, Abduh bin Abdullah Al-Khuza'i bercerita kepada 
kami, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada 
kami, dari Qatadah, dari Anas, Rasulullah #4 bersabda, “Dajjal mendatangi 
Madinah, lalu ia mendapati para malaikat menjaganya, sehingga Madinah 
tidak dimasuki thaun ataupun Dajjal, insya Allah.” 

Al-Bukhari mentakhrij hadits ini dari Yahya bin Musa dan Ishaq bin Abu 
Isa, dari Yazid bin Harun, Mihjan, Usamah, dan Samurah bin Jundub. 


70 HR, Ahmad II, hal: 483). 
71 Muttafag alaih. HR. Al-Bukhari (IV/1880), Muslim (Il, kitab; haji, hadits nomor 485), Ahmad (II, hak: 237, 


331). 
72 Hadits ini tertera dalam Shahih Al-Bukhari (XII/7134), At-Tirmidzi (1V/2242). 


218 


——————5$5 Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Disebutkan dalam kitab Shahih, “Dajjal tidak memasuki Mekah ataupun 
Madinah. Ia dicegah para malaikat.” 

Mengingat kemuliaan dua tempat ini, keduanya suci dan aman dari 
Dajjal. Dajjal hanya Singgah di tanah tandus di luar Madinah. Madinah 
kemudian mengguncang penduduknya sebanyak tiga kali, entah secara nyata 
atau maknawi sesuai dua pendapat dalam hal ini. Lalu setiap munafik, baik 
laki-laki maupun perempuan keluar menemui Dajjal. Saat itulah Madinah 
membersihkan kotorannya dan mengilapkan keindahannya, seperti 
disebutkan dalam hadits sebelumnya. Wallahu a'lam. 


Ringkasan Perjalanan Hidup Dajjal, Semoga Laknat Allah Menimpanya 

Dajjal adalah salah seorang keturunan Adam yang diciptakan Allah 
untuk menjadi ujian bagi umat manusia di akhir zaman. Dengannya, banyak 
orang yang disesatkan Allah, dan dengannya pula banyak orang yang diberi 
petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. 

Al-Hafizh Ahmad bin Abu Abar meriwayatkan dalam At-Tarikh-nya dari 
jalur Mujalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, “Kuniah (panggilan) Dajjal adalah 
Abu Yusuf.” 

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Jabir bin Abdullah dan shahabat 
lainnya, bahwa Dajjal adalah Ibnu Shayyad seperti disebutkan dalam hadits 
sebelumnya. 

Imam Ahmad menuturkan, Yazid bercerita kepada kami, Hammad bin 
Salamah bercerita kepada kami, dari Abu Yazid, dari Abdurrahman bin Abu 
Bakrah, dari ayahnya, Rasulullah 4 bersabda: 


H 2 Haa AR Uu Sa G ok t poe 
pete Sue ANE 
KIE AG S5 AE AS Tan AS An 


“Kedua orang tua Dajjal hidup selama tiga puluh tahun, tanpa 
dikaruniai seorang anak, kemudian dikaruniai seorang anak lelaki 


219 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


yang banyak memberi bahaya dan sedikit memberi manfaat, kedua 
matanya tertidur namun hatinya tidak tidur.” 


Setelah itu Nabi # menyebutkan ciri kedua orangtua Dajjal, beliau 
bersabda, “Bapaknya adalah seorang yang tinggi dan gempal, berhidung 
mancung laksana paruh burung, sedangkan ibunya seorang wanita yang 
bertulang besar dan berdada besar." 

Abu Bakrah berkata, “Setelah itu kami mendengar berita bahwa seorang 
bayi Yahudi lahir di Madinah. Aku kemudian pergi bersama Zubair bin 
Awwam lalu menemui kedua orang tuanya. Kami mendapati keduanya tepat 
seperti yang disebutkan Rasulullah 35. 

Ternyata anak tersebut tengah berbaring dibawah terik matahari, dengan 
mengenakan gathifah (sejenis pakaian kemewahan). Ia bergumam. Lalu kami 
menanyai kedua orang tuanya dan keduanya menjawab, “Kami telah hidup 
selama tiga puluh tahun dan belum memiliki anak, ketika kami melahirkan, 
anak kami buta sebelah mata, dan banyak membahayakan kami daripada 
memberi manfaat.’ Ketika kami keluar, kami berpapasan dengan anak 
tersebut, lalu ia berkata, “Aku tahu apa yang kalian bincangkan tentangku.” 
Kami menjawab, “Apakah kamu mendengarnya? Ia menjawab, “Ya, sungguh 
mataku terpejam tapi hatiku tidak.' Ternyata dia adalah Ibnu Shayyad.” 

Tirmidzi mentakhrij hadits ini dari Hammad bin Salamah. Ia berkata, 
“Hadits ini hasan.” Saya katakan, bahkan sangat munkar. Wallahu a'lam. 

Ibnu Shayyad adalah seorang Yahudi Madinah. Julukannya Abdullah. 
Ada juga yang menyebut Shafi. Riwayat menyebut kedua nama tersebut. 
Mungkin, nama aslinya Shafi, kemudian setelah masuk Islam menggunakan 
nama Abdullah. Anaknya, Umarah bin Abdullah, termasuk salah satu tokoh 
tabi'in. Malik dan lainnya meriwayatkan hadits darinya. 

Namun, seperti yangtelah kami sampaikan sebelumnya, yang benar Dajjal 
bukanlah Ibnu Shayyad, dan Ibnu Shayyad termasuk salah satu Dajjal- Dajjal 
pendusta yang bertobat setelah itu, lalu ia menampakkan keislaman, Akan 
tetapi, Allah lebih mengetahui isi hati dan perjalanan hidupnya. Sementara 
Dajjal terbesar adalah Dajjal yang disebutkan dalam hadits Fathimah binti 


73 HR. Ahmad (V, hal: 39, 49), At-Tirmidzi (IV/2248). At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan gharib." 


220 


Ta Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Qais yang meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah #, dari Tamim Ad- 
Dari. Di dalam hadits ini disebutkan kisah jassasah. 


Dajjal terbesar diizinkan muncul di akhir zaman setelah kaum muslimin 
menaklukan kota Roma bernama Konstantinopel. Dajjal pertama kali muncul 
dariAshbahan, tepatnya disalah satu wilayah yang bernama Yahudiyah. Tujuh 
puluh ribu Yahudi setempat membelanya dengan membawa persenjataan 
dan mengenakan jubah hijau. Dajjal juga didukung tujuh puluh ribu Yahudi 
Tartar dan sejumlah penduduk Khurasan. Dajjal pertama kali muncul dalam 
wujud seorang raja lalim, lalu mengaku nabi, dan setelah itu mengaku tuhan. 
Ia diikuti orang-orang bodoh, rakyat jelata, dan kaum awam. Ia ditentang dan 
ditolak oleh hamba-hamba Allah yang saleh dan bertakwa yang mendapatkan 
petunjuk. 

Dajjal melintasi satu negeri ke negeri yang lain, satu benteng ke benteng 
yanglain, satu wilayah ke wilayah yanglain, satu kota ke kota yanglain. Seluruh 
negeri ia pijak bersama pasukan pejalan kaki maupun yang berkendaraan, 
kecuali Mekah dan Madinah. Ia berada di bumi selama empat puluh hari, 
satu harinya seperti satu tahun, satu hari berikutnya seperti satu bulan, satu 
hari berikutnya seperti satu pekan, dan hari-hari berikutnya sama seperti 
hari-hari biasa. 

Allah menciptakan berbagai kejadian luar biasa padanya. Dengan 
kejadian-kejadian itu, Allah menyesatkan siapa di antara manusia yang Ia 
kehendaki, dan dengannya pula Allah meneguhkan orang-orang mukmin, 
sehingga mereka semakin beriman, dan semakin mendapat petunjuk. 


Isa putra Maryam turun pada masa Dajjal. Isa turun di atas menara timur 
di Damaskus. Orang-orang mukmin berkumpul dan hamba-hamba Allah 
yang bertakwa bergabung dengannya. Al-Masih Isa putra Maryam bergerak 
bersama mereka menuju Dajjal yang tengah berjalan menuju Baitul Magdis. 
Al-Masih Isa berhasil mengejar mereka di bukit Afig, lalu Dajjal kalah. Isa 
mengejar Dajjal di kota Bab Ludd, lalu membunuhnya dengan tombak 
saat Dajjal memasuki kota tersebut. Isa berkata, “Aku akan menyerangmu 
dan kau tidak akan dapat menghindarinya.” Saat berhadapan dengan Isa, 
Dajjal mencair seperti garam mencair dalam air. Isa menghampirinya lalu 
membunuhnya dengan tombak di Bab Ludd. Di sanalah si la'natullah mati, 


221 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


seperti disebutkan dalam hadits-hadits shahih melalui sejumlah jalur, seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, juga akan disebutkan berikutnya. 


Tirmidzi menuturkan, Outaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Laits 
bercerita kepada kami, dari Umar bin Syihab, bahwa ia mendengar Abdullah 
bin Abdullah bin Tsa'labah Al-Anshari bercerita, dari Abdurrahman bin Yazid 
Al-Anshari, dari Bani Amr bin Auf, aku mendengar pamanku, Majma' bin 
Jariyah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah # bersabda, “Putra Maryam 
membunuh Dajjal di Bab Ludd." 

Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Abu Nadhr, dari Laits, dengan 
matan yang sama. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dengan matan 
yang sama. Dari Muhammad bin Mush'ab, dari Al-Auza'i, dari Az-Zuhri. Dari 
Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Hadits Az-Zuhri terjaga. Sanadnya 
setelah Az-Zuhri adalah perawi-perawi tsiqah. Demikian pernyataan Tirmidzi 
setelah meriwayatkan hadits di atas. Hadits ini shahih. 

Tirmidzi menuturkan, dalam hal ini ada hadits dari Umran bin Hushain, 
Nafi” bin Utbah, Abu Barzah, Hudzaifah bin Usaid, Abu Hurairah, Kaisan, 
Utsman bin Abu Ash, Jabir, Abu Umamah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin 
Amr, Samurah bin Jundub, Nawwas bin Sam'an, Amr bin Auf, dan Hudzaifah 
bin Yaman. 

Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari 
Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Umar bertanya kepada orang 
Yahudi tentang Dajjal, si Yahudi berkata, “Dajjal dilahirkan sebagai Yahudi 
untuk dibunuh putra Maryam di Bab Ludd.” 


Ciri-Ciri Dajjal, Semoga Allah Memburukkan Nasibnya 


Telah disebutkan dalam hadits-hadits sebelumnya, bahwa Dajjal buta 
sebelah mata, cacat, banyak bulunya, dan pendek seperti yang disebutkan 
dalam sejumlah hadits, jangkung seperti disebutkan dalam sejumlah hadits 
lain. Disebutkan dalam sebagian hadits, jarak antara dua telinga keledainya 
empat puluh hasta, seperti disebutkan dalam hadits Jabir. Diriwayatkan 
dalam hadits lain, lebarnya tujuh puluh depa. Namun riwayat ini tidak 
shahih. Dan riwayat sebelumnya perlu dikritisi. Abdan menyebutkan dalam 
Marrifatush Shahdbah, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdullah bin 


222 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Maisarah, dari Hauth Al-Abdi, dari Mas'ud, ia berkata, “Telinga keledai Dajjal 
menaungi tujuh puluh ribu orang.” 


Syekh kami, Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Hauth tidak dikenal, dan 
kabar ini munkar.” 


Di antara kedua mata Dajjal tertulis K-A-F-I-R yang dapat dibaca oleh 
setiap mukmin, rambut belakangnya sangat ikal. Hanbal bin Ishaq berkata; 
Hajjaj bercerita kepada kami, Hammad bercerita kepada kami, dari Ayyub, 
dari Abu Qilabah, ia berkata, “Aku memasuki masjid. Rupanya orang-orang 
tengah mengerumuni seseorang. Aku mendengarnya berkata; aku mendengar 
Rasulullah 4% bersabda: 


Da SS sbs ba kah óy Jah SSI sas óy 


‘Sesungguhnya, sepeninggalku nanti akan ada seorang pendusta yang 
menyesatkan. Rambut belakangnya sangat ikal.” 


Seperti disebutkan sebelumnya, hadits ini dikuatkan hadits lain melalui 
jalur berbeda. «4> artinya rambut ikal yang bagus, seperti disebutkan dalam 
firman Allah sx: 


GO Kilo AA 
“Demi langit yang mempunyai jalan-jalan." (Adz-Dzariyat: 7). 


Imam Ahmad menuturkan, Yazid bercerita kepada kami, Mas'udi Abu 
Nadhr bercerita kepada kami, Mas'udi Ma'na bercerita kepada kami, dari 
Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda, 
“Aku keluar kepada kalian dalam keadaan telah mendapat penjelasan 
tentang malam lailatul gadar dan si pengelana kesesatan (Dajjal). Ketika 
itu ada dua orang yang bertengkar di pintu masjid, lalu aku mendatangi 
keduanya untuk melerai. Lantas aku dibuat lupa tentang lailatul gadar dan 
Dajjal. Adapun lailatul gadar, carilah ia pada sepuluh malam terakhir (pada 
malam-malam) ganjil. Adapun si pengelana kesesatan, dia buta sebelah 
mata, dahinya mengkilap, lehernya lebar, tubuhnya hangat, ia mirip Gathan 
bin Abdul Uzza.” 


223 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Abu Hurairah bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah syubhat-syubhatnya 
berbahaya bagiku?" 

Beliau menjawab, “Tidak, kau orang muslim sementara: dia orang kafir.” 

Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sanad hadits ini hasan. 


Ath-Thabrani menuturkan, Abu Asy'ab Al-Hurranit bercerita kepada 
kami, Ishag bin Musa rahimahullah bercerita kepada kami, Muhammad bin 
Syw'aib Al-Ashbahani bercerita kepada kami, Sa'id bin Anbasah bercerita 
kepada kami, keduanya berkata, Sa'I bin Muhammad Ats-Tsagafi bercerita 
kepada kami, Khallad bin Shalih bercerita kepada kami, Sulaiman bin Syihab 
Al-Oaisi bercerita kepada kami, ia berkata, “Aku singgah di tempat Abdullah 
bin Maghnam. Ia adalah seorang shahabat Nabi 46. Ia kemudian bercerita 
kepadaku dari Nabi 4, bahwa beliau bersabda: 


“Dajjaltidaklah samar. Iadatangdariarahtimurdan menyeru menuju 
kebenaran, lalu diikuti banyak orang. Ia menghampiri banyak orang 
lalu memerangi mereka, kemudian meraih kemenangan atas mereka. 
Ia terus seperti itu hingga datang ke Kufah. Ia lantas menampakkan 
dan mengamalkan agama Allah. Ia pun diikuti dan menyukai hal itu. 
Setelah itu ia berkata, ‘Aku nabi.’ Hal itu mengagetkan setiap orang 
yang berakal lalu meninggalkannya. Setelah itu ia berkata, ‘Aku 
Allah.’ Allah kemudian membutakan matanya, memutus telinganya, 
di antara kedua matanya tertulis K-A-F-I-R, sehingga ia tidak samar 
bagi setiap muslim. Ia kemudian ditinggalkan siapa pun yang di 
dalam hatinya masih ada iman meski seberat biji sawi. Di antara 
para pengikutnya adalah orang-orang Yahudi, Majusi, Nasrani, dan 
orang-orang musyrik non-Arab. Ia kemudian memanggil seseorang, 
lalu ia membunuhnya dan memotong bagian-bagian tubuhnya: 
setiap bagian tubuh diletakkan terpisah, lalu ia sebarkan agar 
terlihat semua orang. Setelah itu ia kumpulkan semuanya, lalu ia 
pukul dengan tongkatnya. Potongan-potongan tubuh itu kemudian 


74 HR. Ahmad (Il, hal: 291). Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Al-Haitsami menyebut hadits ini 
dalam Majma’ Az-Zaws'id (VII, hal: 345) dan berkata, “Di dalam sanadnya ada Mas'udi. Hafalannya 


kacau.” 


224 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


berdiri (dalam wujud sempurna). Dajjal pun berkata, 'Aku Allah, aku 
menghidupkan dan mematikan'” 


Itu sihir. Dengannya, Dajjal menyihir manusia. Ia tidak mampu 
melakukan apa pun dari sihir itu. 


Syekh kami, Adz-Dzahabi, berkata, “Hadits ini diriwayatkan Yahya bin 
Musa dari Sa'id bin Muhammad Ats-Tsagafi. Ia lemah.” 


Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata tentang Dajjal, 
“Dia adalah Shafi bin Shayyad. Ia dilahirkan seorang wanita Yahudi dari 
Ashbahan. Ia menunggangi keledai yang tidak punya keturunan. Jarak antara 
kedua telinganya empat puluh hasta. Antara satu kuku kaki dengan kuku 
kakinya yang lain terpaut (jarak perjalanan) empat malam. Ia meraih langit 
dengan tangannya. Di hadapannya ada gunung kabut, dan di belakangnya 
gunung lain. Di antara kedua matanya tertulis K-A-F-I-R. Ia berkata, “Aku 
tuhan kalian yang paling tinggi.’ Para pengikutnya adalah orang-orang yang 
suka pamer dan anak-anak zina'.” Diriwayatkan oleh Umar dan Ad-Dani 
dalam kitab Ad-Dajjal. Sanad riwayat ini tidak shahih. 


Kabar dan Berita Aneh 

Nu'aim bin Hammad menyebutkan dalam kitab Al-Fitan, dari Abu Amr, 
dari Abdullah bin Luhai'ah, dari Abdul Wahhab bin Husain, dari Muhammad 
bin Tsabit, dari ayahnya, dari Harits, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi 4, 
beliau bersabda: 

“Jarak antara dua telinga Dajjal sepanjang empat puluh hasta. Langkah 
kaki keledainya sejauh perjalanan tiga hari. Ia mengarungi lautan seperti 
seseorang di antara kalian mengarungi sungai kecil. Ia berkata, 'Aku tuhan 
seluruh alam. Matahari beredar dengan izinku. Apa kalian ingin aku 
menahannya? Mereka menjawab, Ya.’ Dajjal kemudian menahan matahari 
hingga menjadikan satu hari seperti satu bulan, dan satu hari seperti satu 
pekan. Ia kemudian berkata, “Apa kalian ingin aku menjalankannya?" 
mereka menjawab, Ya.’ Ia kemudian menjadikan satu hari seperti satu jam. 


it i meny It hadits ini dalam Majma’ Az-Zawd'id (VI, hal: 340) dan 
Lalami ena“ dalam sanadnya ada Sa'id bin Muhammad Al-Warraq, 
Ikan dan tidak dijadikan hujah para ulama ahli hadits). 


75 Sanad hadi 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan At 
Ia perawi matruk (haditsnya ditinggal 


Hm mama D 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


Seorang wanita datang menghampirinya lalu berkata, Wahai tuhanku! 
Hidupkan kembali saudaraku dan anakku, saudaraku dan suamiku.’ Wanita 
tersebut kemudian mendekap setan. Rumah-rumah mereka dipenuhi setan. 
Orang-orang badui datang menghampirinya lalu berkata, ‘Wahai tuhanku! 
Hidupkan kembali unta dan kambing-kambing kami.’ Setan kemudian 
memberi mereka sesuatu dalam wujud seperti unta dan kambing-kambing 
mereka dalam usia yang sama. Mereka kemudian berkata, 'Andai dia bukan 
tuhan kita, tentu ia tidak mampu menghidupkan hewan-hewan ternak kita 
yang sudah mati. 

Bersamanya ada gunung dengan kilat dan hujan; gunung yang terbuat 
dari daging hangat yang tidak bisa mendingin dan sungai yang mengalir: 
gunung taman dan tumbuh-tumbuhan hijau, serta gunung yang terbuat dari 
api dan kabut. Ia berkata, ‘Ini surgaku, dan itu nerakaku. Ini makananku, 
dan itu minumanku.' Bersamanya ada Yusa’ XX. Yusa’ mengingatkan 
seluruh manusia dengan mengatakan, Dia ini Al-Masih si pendusta, maka 
waspadailah dia, semoga Allah melaknatnya.' Allah memberikan kecepatan 
dan keringanan tubuh pada Yusa’ XÆ% yang tidak dapat dikejar Dajjal. Saat 
Dajjal berkata, ‘Aku tuhan seluruh alam.’ Orang-orang berkata, ‘Kau dusta." 
Yusa' berkata, Orang-orang benar.” 

Ia melintasi Mekah lalu ia berpapasan dengan sosok makhluk besar. Ia 
bertanya, 'Kamu siapa?’ Sosok itu menjawab, ‘Aku Jibril. Allah mengutusku 
untuk menghalangimu memasuki tahan suci Rasul-Nya.' Dajjal kemudian 
melintasi Mekah. Saat melihat Mikail, Dajjal melarikan diri sambil 
berteriak. Orang-orang munafik Mekah dan Madinah kemudian keluar 
menghampirinya. Seorang pemberi peringatan kemudian menghampiri 
orang-orang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan penduduk 
Baitul Magdis yang bersatu dengan kaum muslimin. Dajjal kemudian 
meraih seseorang di antara mereka lalu berkata, ‘Dia ini mengatakan bahwa 
aku tidak mampu berbuat sesuatu padanya. Bunuhlah dia! Orang tersebut 
kemudian digergaji. Dajjal lantas berkata, 'Aku akan menghidupkannya 
kembali." Dajjal berkata, Berdirilah! Orang tersebut berdiri dengan izin Allah. 
Dajjal tidak diizinkan membunuh jiwa lain. Dajjal berkata, Bukankah aku 
telah mematikanmu lalu setelah itu aku menghidupkanmu?' Orang itu pun 
berkata, ‘Sekarang aku lebih mendustakanmu. Rasulullah $ memberitakan 


226 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kepadaku bahwa kau akan membunuhku, lalu setelah itu aku hidup kembali 
dengan izin Allah." Setelah itu tubuhnya diberi lempengan-lempengan 
tembaga. Dajjal lantas berkata, 'Lemparkanlah dia ke dalam apiku." Allah 
menghalangi tindakan Dajjal terhadap si pemberi peringatan itu. Orang- 
orang lantas meragukan Dajjal. Dajjal kemudian pergi menuju Baitul 
Maqdis. Saat naik ke bukit Afik, kegelapan menaungi kaum muslimin. Setelah 
itu mereka mendengar seruan, Pertolongan telah datang kepada kalian." 


Mereka berkata, “Ini perkataan orang kenyang." Saat itu bumi menjadi terang 
benderang karena cahaya Allah. 


Isa putra Maryam turun dan berkata, Wahai kaum muslimin! Ingatlah 
kepada Rabb kalian dan sucikanlah Dia! Mereka melaksanakan perintahnya. 
Dajjaldan para pengikutnya hendak melarikan diri, lalu Allah mempersempit 
bumi bagi mereka. Saat mereka datang ke Bab Ludd, mereka bertemu Isa. Saat 
Dajjal melihat Isa mengatakan, Tegakkanlah shalat," Dajjal berkata, Wahai 
nabi Allah! Shalat sudah ditegakkan.’ Isa berkata, ‘Wahai musuh Allah! kau 
mengaku sebagai tuhan seluruh alam. Lalu untuk siapa kau shalat? Isa 
kemudian memukulnya dengan cambuk hingga mati, hingga tak seorang pun 
di antara para pengikutnya bersembunyi di balik sesuatu, melainkan sesuatu 
itu berkata, "Wahai mukmin! Dia ini pengikut Dajjal, bunuhlah dia'.” 


Dan seterusnya sampai pada sabda Nabi #4, “Mereka hidup makmur 
selama empat puluh tahun. Tak seorang pun mati ataupun sakit. Seseorang 
berkata kepada kambing-kambingnya, 'Pergilah ke tempat gembala, dan 
merumputlah di sana!" Hewan-hewan ternak tersebut kemudian melintasi 
ladang tanpa memakan satu bulir tanaman pun di ladang tersebut. Ular dan 
kalajengking tidak menyakiti seorang pun. Hewan-hewan buas berada di 
pintu-pintu rumah tanpa menyakiti siapapun. 

Seorang mukmin mengambil gandum lalu menaburkannya tanpa ia 
tanam. Satu benihgandum kemudian memunculkan tujuh ratus bulir. Mereka 
bertahan dalam kondisi seperti itu hingga tembok penghalang Ya'juj dan 
Ma'juj dirobohkan. Mereka berlaku sombong dan berbuat kerusakan. Orang- 
orang meminta pertolongan, tapi tidak dikabulkan. Penduduk Thurshina, 
mereka adalah orang-orang yang Allah menaklukan Konstantinopel untuk 
mereka, kemudian berdoa lalu Allah mengutus hewan bumi yang memiliki 
banyak kaki. Hewan-hewan ini kemudian masuk ke dalam telinga Ya'juj dan 


227 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Ma'juj, hingga pada pagi harinya mereka semua mati dan bumi mengeluarkan 
bau busuk karena bangkai-bangkai mereka. 


Kaum muslimin kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Allah 
lantas mengirim angin Yaman yang membawa debu hingga membuat orang- 
orang sedih, angin tersebut menjadi kabut, mereka terkena flu, dan musibah 
yang menimpa mereka baru dihilangkan setelah tiga (entah tiga hari, tiga 
bulan, atau tiga tahun). Bangkai-bangkai Ya'juj dan Majuk dibuang ke laut. 
Tidak lama setelah itu, matahari terbit dari barat. Pena-pena takdir telah 
kering, dan lembaran-lembaran takdir telah dilipat. Tobat tidak diterima 
dari siapa pun juga kala itu. Iblis bersungkur sujud seraya menyerukan, 
‘Wahai Rabbku! Perintahkanlah aku bersujud pada siapa yang Engkau 
kehendaki.’ Para setan mengeruminya lalu bertanya, “Wahai tuan kami, 
kepada siapa engkau berlindung?’ Iblis menjawab, 'Aku hanya meminta 
kepada Rabbku untuk menangguhkanku sampai hari kebangkitan. Dan 
sekarang matahari telah terbit dari barat. Inilah waktu yang telah ditentukan 
itu.’ Setan-setan nampak dengan jelas di bumi, hingga seseorang berkata, 
“Inilah pendampingku yang selalu memperdayaku. Segala puji bagi Allah 
yang telah menghinakannya.' Iblis terus sujud sambil menangis hingga hewan 
bumi muncul dan membunuhnya saat ia sujud. Setelah itu, kaum mukminin 
hidup makmur selama empat puluh tahun. Setiap kali menginginkan 
sesuatu, mereka pasti mendapatkannya. Orang-orang mukmin dibiarkan 
hidup hingga genap selama empat puluh tahun, setelah hewan bumi muncul. 
Setelah itu, kematian kembali muncul kepada mereka dengan cepat, hingga 
tak seorang mukmin pun hidup. Orang kafir berkata, ‘Tobat kita tidak 
diterima. Andai saja kita dulu orang-orang mukmin.” Mereka kemudian 
berbuat zina di tengah-tengah jalan layaknya keledai, hingga seorang lelaki 
menyetubuhi ibunya sendiri di tengah jalan. Yang satu bangun, lalu yang lain 
turun. Orang yang terbaik diantara mereka adalah yang mengatakan, 'Andai 
kalian menjauh dari jalanan, itu lebih baik.’ Kondisi mereka bertahan seperti 
itu. Tak seorang pun lahir melalui pernikahan. Setelah itu Allah membuat 
kaum wanita mandul selama tiga puluh tahun, hingga mereka semuanya 


228 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


adalah anak-anak zina, dan mereka adalah manusia-manusia yang paling 
buruk. Pada mereka inilah Kiamat terjadi.” 


Seperti itulah riwayat Ath-Thabrani dari Abdurrahim bin Hatim Al- 
Maradi, dari Nu'aim bin Hammad. Ia kemudian menyebut hadits di atas. 


Hadits yang Tertolak 


Syekh kami, Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata secara ijazah, bukan 
dengan mendengar secara langsung dari syekhnya: Abu Hasan Al-Yunaini 
mengabarkan kepada kami, Abdurrahman mengabarkan kepada kami 
melalui hafalan, Atiq bin Mushaila mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid 
bin Ulwan mengabarkan kepada kami, Amr bin Dausah mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Sulaiman An-Najad bercerita kepada kami, Muhammad bin 
Ghalib bercerita kepada kami, Abu Salamah An-Naudzaki bercerita kepada 
kami, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, Ali bin Zaid bercerita 
kepada kami, dari Hasan, Rasulullah #& bersabda: 


BA beni 33 IA Sa Jas a 
Sa Pa gak a Sana js 
HI KG AI gE EA Hp Ia Piatu 
“Dajjal menggapai awan, mengarungi lautan sebatas lutut, 
mendahului matahari ke tempat terbenamnya, gunung-gunung 
berjalan bersamanya, di dahinya ada tanduk yang patah ujungnya, 


pada tubuhnya tergambar seluruh senjata, hingga tombak, pedang, 
dan perisai.” 


Aku bertanya kepada Hasan, “Wahai Abu Sa'id! Apa itu dirg?” Ia 
menjawab, “Perisai.” Syekh kami berkata, “Ini termasuk riwayat mursal 
Hasan. Riwayatnya dhaif.” 


76 Hadits ini idak berani, Oi dalam sanadnya ada Ibnu Lhah, hafalannya kacau, dan Abdul Wahhab bin 
tidak dikenali. 
77 Di salam sanad riwayat ini terdapat perawi yang tidak diketahui, perawi yang memalsukan hadits, dan 


perawi yang dhaif. 


229 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


Hadits Dusta 


Ibnu Mandah menyebutkan dalam kitab iman; Muhammad bin Husain 
Al-Madani bercerita kepada kami, Ahmad bin Mahdi bercerita kepada kami, 
Sa'id bin Sulaiman bin Sa'dun bercerita kepada kami, Khalaf bin Khalifah 
bercerita kepada kami, dari Abu Malik Al-Asyja'i, dari Rib'i, dari Hudzaifah, 
Rasulullah 36 bersabda: 


“Aku lebih tahu apa yang ada bersamanya dari pada dia. Bersamanya 
ada dua sungai: salah satunya api yang bergejolak menurut pandangan mata 
orang yang melihatnya, dan satunya lagi air putih. Maka, barangsiapa di 
antara kalian menjumpainya, pejamkanlah matanya dan minumlah dari 
sungai api yang ada bersamanya, karena api itu adalah air yang dingin. Dan 
jauhilah yang satunya lagi, karena itu adalah fitnah. Ketahuilah, di antara 
kedua matanya tertulis K-A-F-I-R yang biasa dibaca oleh orang yang bisa 
baca tulis maupun tidak. Salah satu matanya buta. (Di matanya yang buta) 
terdapat kulit tebal. Ia muncul di akhir usianya di lembah Urdun di celah 
bukit Faig. Semua orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berada 
di lembah Urdun. Sepertiga di antara kaum muslimin terbunuh, sepertiga 
berikutnya mengalami kekalahan, dan sepertiga sisanya bertahan. Mereka 
tertahan oleh malam hari, lalu sebagian orang mukmin berkata kepada yang 
lain, 'Apa yang kalian tunggu? Apa kalian tidak ingin menyusul saudara- 
saudara kalian yang berada dalam ridha Rabb kalian? Siapa yang memiliki 
makanan lebih, berikanlah kepada saudaranya. Dan kerjakan shalat begitu 
fajar muncul. Segera kalian mempercepat shalat, lalu datangilah musuh." 


Saat mereka sedang shalat, Isa turun ketika imam mereka tengah shalat. 
Seusai shalat, Isa berkata seperti ini, Biarkanaku menghadapi musuh Allah 
itu." Dajjal kemudian mencair seperti garam mencair di dalam air. Allah 
memenangkan kaum muslimin atas mereka, lalu membunuh mereka, hingga 
batu dan pohon memanggil, ‘Wahai hamba Allah, wahai orang muslim! Ini 
orang Yahudi, bunuhlah dia! Kaum muslimin menang. Salib dihancurkan, 
babi dibunuh, dan pajak dihapus. Saat mereka berada dalam kondisi seperti 
itu, tiba-tiba Allah memunculkan Ya'juj dan Ma'juj. Barisan depan meminum 
air telaga hingga tidak menyisakan satu tetes air pun, lalu barisan belakang 
datang, mereka berkata, Sebelumnya, di sini ada sisa-sisa air." Nabi Allah dan 


230 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


para sahabatnya berada di belakang mereka. Mereka kemudian memasuki 
salah satu kota Palestina bernama Bab Ludd. Mereka berkata, Kita telah 
mengalahkan manusia yang ada di bumi, maka mari kita mengalahkan 
siapa yang ada di langit." Nabi Allah setelah itu berdoa lalu Allah mengirim 
luka di tenggorokan Ya'juj dan Ma'juj, hingga tak seorang pun di antara 
mereka tersisa. Bau busuk bangkai mereka mengusik kaum muslimin. Isa 
kemudian mendoakan bangkai-bangkai mereka. Allah kemudian mengirim 
angin kencang yang membuang seluruh bangkai mereka ke lautan.” 

Syekh kami, Abu Abdullah Adz-Dzahabi berkata, “Sanad hadits ini hasan.” 
Saya katakan, “Dalam hadits ini terdapat rangkaian matan yang gharib dan 
banyak hal munkar.” Wallahu a'lam. 


Turunnya Isa putra Maryam di Akhir Zaman 


DAN ss Ad Íra aa i sat edi 
K3 dug ga ETG 
Ka NG a Na KO La 


“Dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, “Sesungguhnya 
kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," 
padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, 
tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan 
Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang 
(pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan tentang yang 
dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang 
dibunuh itu), melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka 
tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa 
ke hadirat-Nya. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (An-Nisa': 


157-158) 
78 Ta Hakim dalam Al-Mustadrak (V, hal: 490-492) dar jalur Sa'id bin Sulaiman dengan sanad ini, dengan 
Al- 


anian serupa. Hakim berkata, “Hadits ini shahih, sesuai syarat Muslim. Hanya saja tidak ditakl 
Bukhari dan Muslim.” Adz- Dahabi tdak memberi komentar apapun terhadap pernyataan Hakim iri. 


231 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


Ibnu Jarir menyebutkan dalam tafsirnya; Ibnu Yasar bercerita kepada 
kami, Abdurrahman bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, 
dari Abu Hashin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, “Tidak ada seorang 
pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang 
kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka." 
(An-Nisa”: 159). 

Ibnu Abbas berkata, “Ini menjelang kematian Isa putra Maryam.” Sanad 
riwayat ini shahih. Seperti itu juga yang disebut Al-Aufi dari Ibnu Abbas. 


Apakah Isa bin Maryam Wafat, ataukah Diangkat ke Langit dalam Keadaan 
Masih Hidup 

Abu Malik menjelaskan, “Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab 
yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari 
Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka.” (An-Nisa: 159). Ini saat Isa 
putra Maryam turun. Saat ini, ia masih hidup di sisi Allah. Saat turun, mereka 
semua beriman kepadanya. Diriwayatkan Ibnu Jarir. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik, bahwa seseorang bertanya 
kepada Hasan tentang firman Allah sa, “Tidak ada seorang pun di antara 
Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan 
pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka.” (An-Nisa": 159). Ia 
berkata, “Sebelum Isa wafat, Allah mengangkatnya ke sisi-Nya. Pada hari 
Kiamat, Allah membangkitkan Isa di tempat di mana orang baik maupun 
jahat beriman kepadanya.” Demikian pula yang dinyatakan Qatadah bin 
Da'amah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan lainnya. Riwayat ini tertera 
dalam kitab Shahihain, dari Abu Hurairah secara mauguf, seperti yang akan 
disebutkan berikutnya. Riwayat lain menyebut marfu.’ Wallahu a'lam. 

Intinya, rangkaian pemberitaan ini menunjukkan Isa masih hidup hingga 
saat ini di langit. Tidak seperti yang dikira para ahli kitab bodoh bahwa mereka 
menyalibnya. Yang benar, Allah mengangkatnya ke sisi-Nya. Selanjutnya 
sebelum hari Kiamat, Isa turun seperti disebutkan dalam hadits-hadits 
mutawatir yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadits-hadits tentang 
Dajjal. Juga yang akan disebutkan berikutnya. Allah jua tempat memohon 
pertolongan, kepada-Nya (kita semua) bertawakal, tiada daya dan upaya 


232 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tanpa pertolongan Allah Yang Mahaperkasa, Maha Bijaksana, Mahatinggi, 
Maha-agung yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain-Nya, Rabb arsay 
yang mulia. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya, kata ganti dalam firman- 
Nya, “Menjelang kematiannya," merujuk kepada ahli kitab. Jika ini benar, 
tentu berseberangan dengan penjelasan di atas. Namun yang shahih dari sisi 
makna dan sanad adalah penjelasan yang kami sebutkan di atas. Ini sudah 


kami jelaskan dalam kitab tafsir, dan dirasa sudah cukup memadai. Segala 
puji dan karunia hanya milik Allah. 


Hadits-hadits Lain yang Tidak Disebutkan Sebelumnya 


Muslim menuturkan, Abdullah bin Mu'adz Al-Anbari bercerita kepada 
kami, ayahku bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari 
Nu'man bin Salim, aku mendengar Ya'gub bin Ashim bin Urwah berkata, aku 
mendengar Abdullah bin Amr berkata saat seseorang datang kepadanya lalu 
bertanya, “Apa hadits yang kau ceritakan itu? Kau mengatakan bahwa Kiamat 
akan terjadi pada waktu ini dan itu.” 


Abdullah bin Amr berkata, “Subhanallah, LA ilaha illallah—atau kata- 
kata sepertinya—sungguh, aku berkeinginan untuk tidak lagi menyampaikan 
suatu hadits pun pada siapa pun selamanya. Yang aku katakan adalah, tidak 
lama lagi kalian akan melihat suatu perkara besar yang menyedihkan." 

Setelah itu Abdullah bin Amr menuturkan bahwa Rasulullah #& bersabda, 
“Dajjal muncul di tengah-tengah umatku. Ia bertahan selama entah 
empat puluh hari, empat puluh bulan, ataukah empat puluh tahun. Allah 
kemudian mengutus Isa putra Maryam. Ia seperti Urwah bin Mas'ud. Isa 
kemudian mencarinya lalu membunuhnya. Setelah itu manusia bertahan 
selama tujuh tahun, tanpa ada permusuhan pun di antara dua orang. Setelah 
itu Allah mengirim angin dingin dari arah Syam. Tak seorang pun di muka 
bumi ini yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau iman seberat biji sawi 
sekali pun, melainkan angin tersebut akan mencabut nyawanya. Bahkan 
jika seseorang di antara kalian masuk ke dalam gua gunung, niscaya angin 
tersebut masuk ke dalamnya lalu mencabut nyawanya.” 


233 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Abdullah bin Amr berkata, “Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
“Yang masih hidup hanyalah manusia-manusia yang buruk. Akal mereka 
seperti burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan 
tidak mengingkari kemungkaran. Setan kemudian menemui mereka 
(dalam wujud manusia), lalu berkata, ‘Apakah kalian tidak memenuhi 
seruanku?' Mereka bertanya, ‘Apa yang kau perintahkan kepada kami?’ Setan 
memerintahkan mereka menyembah berhala. Meski demikian, rezeki mereka 
deras mengalir dan kehidupan mereka baik. Setelah itu sangkakala ditiup, 
hingga semua orang memiringkan dan menegakkan sisi leher. Orang pertama 
yang mendengarnya adalah seseorang yang tengah menambal tempat minum 
untanya. lapun mati, danseluruh manusia mati. Setelah itu Allah mengirim— 
atau beliau bersabda, Allah menurunkan—hujan, lalu jasad-jasad umat 
manusia tumbuh. Setelah itu sangkakala ditiup lagi, lalu tiba-tiba mereka 
berdiri menantikan (keputusan). Setelah itu dikatakan, Wahai manusia! 
Kemarilah menuju Rabb kalian. Tahanlah mereka (di tempat perhentian), 
sesungguhnya mereka akan ditanya, (Ash-Shaffat:24)” Kemudian dikatakan, 
‘Keluarkan dari neraka?’ Dikatakan, Dari berapa?’ Dijawab, 'Sembilanratus 
sembilan puluh sembilan dari setiap seribu." Beliau bersabda, ‘Itulah hari 
yang membuat anak-anak beruban, dan hari ketika betis disingkap'," 


Sejumlah Keajaiban Saat Kiamat Terjadi 

Imam Ahmad menuturkan, Syuraih bercerita kepada kami, Falih 
bercerita kepada kami, dari Harits, dari Fudhail, dari Ziyad bin Sa'ad, dari 
Abu Hurairah, Rasulullah 4 bersabda: 


Lei 
Sa LS AN a 


79 HR. Muslim (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 116). 


234 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Isa putra Maryam akan turun sebagai Imam dan hakim yang adil, 
kemudian ia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan 
mengembalikan perdamaian, pedang-pedangakan kembali kedalam 
sarungnya, setiap yang beracun akan kembali ke tempat asalnya, 
langit akan menurunkan rezeki dan bumi akan mengeluarkan 
barakahnya sehingga seorang anak kecil akan bermain-main 
dengan seekor ular dan itu tidak akan membahayakannya, serigala 


menggembalakan kambing, singa mengembalakan sapi dan tidak 
membahayakannya.” 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sanad hadits ini kuat dan 
bagus. 


Menjelang Kiamat, Ibadah Berkurang dan Harta Benda Kian Banyak 


Al-Bukhari berkata, Ishag bin Ibrahim bercerita kepada kami, Ya'gub 
bin Ibrahim bercerita kepadaku, ayahku bercerita kepada kami, dari Shalih, 
dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, Rasulullah & 
bersabda, “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sudah hampir tiba 
masanya putra Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim adil, 
lalu mematahkan salib, membunuh babi, dan menghaus pajak. Harta benda 
melimpah hingga tak seorang pun menerima (zakat), dan hingga satu kali 
sujud lebih baik dari dunia seisinya.” 

Abu Hurairah berkata, “Bacalah jika kalian berkehendak, Tidak ada 
seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) 
menjelang kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi - 
mereka.’ (An-Nisa': 159).”" 

Hadits ini juga diriwayatkan Muslim dari Hasan Al-Hulwani dan Abd bin 
Hamid, keduanya dari Ya'gub bin Ibrahim, dengan matan yang sama. Al- 
Bukhari dan Muslim juga mentakhrij hadits ini dari hadits Ibnu Uyainah dan 
Laits bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dengan matan yang sama. 


80 Al-Mi d (II, hal: 482-483). o A s 
51 Muraog alaih. HR. Al-Bukhari (IV/2222), Muslim (1, kitab; iman, hadits nomor 242, 243), At-Tirmidzi 
(1V/2233), dan lainnya. 


235 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Abu Bakar bin Mardawaih meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abu 
Hafsh, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, Rasulullah 
#6 bersabda, “Sudah hampir tiba masanya putra Maryam berada di tengah- 
tengah kalian sebagai hakim adil, membunuh Dajjal, membunuh babi, 
mematahkan salib, menghapus pajak, harta benda melimpah, dan satu kali 
sujud untuk Rabb seluruh alam lebih baik dari dunia seisinya." 

Abu Hurairah berkata, “Tidak ada seorang pun diantara Ahli Kitab yang 
tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. (An-Nisa: 159). 
Yaitu kematian Isa putra Maryam.” Abu Hurairah mengulangnya sebanyak 
tiga kali. 

Imam Ahmad menuturkan, Yazid bercerita kepada kami, Sufyan bin 
Hushain bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Hanzhalah, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah # bersabda, “Isa putra Maryam turun, lalu membunuh 
babi, menghapus salib, shalat dijamak untuknya, (zakat) harta diberikan 
namun tidak (ada yang) menerima, dan pajak dihapus. Setelah itu ia singgah 
di Rauha, kemudian melaksanakan ibadah haji dari sana, atau berumrah, 
atau menyatukan haji dan umrah.” 

Hanzhalah berkata, “Abu Hurairah membaca, Tidak ada seorang 
pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang 
kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka." 
(An-Nisa: 159).”2 

Hanzhalah mengatakan, “Abu Hurairah berkata, Beriman kepada Isa 
sebelum Isa wafat." Aku tidak tahu apakah ini hadits Nabi #4 ataukah kata- 
kata Abu Hurairah.” 

Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari hadits Az-Zuhri, dari Hanzhalah, 
dari Abu Hurairah, Rasulullah 4 bersabda, “Sungguh, Isa akan singgah di 
Rauha, lalu ia melaksanakan haji dari sana, atau umrah, atau keduanya.” 


82  Al-Musnad (II, hal: 290). Dishahihkan Ahmad Syakir. 


236 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Para Nabi adalah Saudara Seayah 

Al-Bukhari" menuturkan, Ibnu Bukair bercerita kepada kami, Laits 
bercerita kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Nafi" maula Abu 
Qatadah Al-Anshari, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah # bersabda, 
“Bagaimana kiranya kalian ketika Isa putra Maryam turun di tengah-tengah 
kalian sementara imam kalian berasal dari kalangan kalian?" Selanjutnya 
Al-Bukhari berkata, “Ugail dan Al-Auza'i juga meriwayatkan hadits ini.” 

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Abdurrazzag, dari Ma'mar, 
dari Utsman bin Umar, dari Abu Dzuaib: keduanya dari Az-Zuhri, dengan 
matan yang sama. Muslim mentakhrij hadits ini dari hadits Yunus Al-Auza'i 
dan Ibnu Dzuaib, dari Az-Zuhri, dengan matan yang sama. 

Imam Ahmad menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Himam bercerita 
kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin 
Adam, maula Ummu Barin, pemegang sigayah (otoritas pemasok keperluan 
air bagi para jamaah haji, Peter), dari Abu Hurairah, Rasulullah #& bersabda: 


Saba El Sdh bag Panas AA HE Gl AINI 
Bp SS we, be 
gh 68 ani ggs lé is gt J éa 5 
SH aj SAN KG Il ah Toh L is 
PU Pa SS AN PN Jia 
GEA Gea ga 
dea Lali; 5 iil a SA Ah 

Maa de dan 
“Para nabi adalah saudara-saudara seayah lain ibu. Ibu mereka 


berbeda-beda, namun agama mereka satu. Sungguh, aku adalah 
orang yang paling berhak atas Isa putra Maryam, karena tidak ada 


83 HR. Al-Bukhari (VI/3449), Ahmad (1V336). 


237 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


satu nabi pun antara aku dan dia. Ia pasti turun. Apabila kalian 
melihatnya, kenalilah dia: dia berperawakan sedang, (kulitnya 
dominan) merah keputihan, mengenakan dua pakaian yang dicelup 
dengan debu merah, rambutnya seakan meneteskan air meski tidak 
basah. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus 
pajak, menyeru manusia menuju Islam. Pada masanya, Allah 
membinasakan seluruh umat, kecuali Islam. Pada masanya, Allah 
membinasakan Al-Masih Dajjal. Setelah itu rasa aman menyebar di 
bumi, hingga singa-singa merumput bersama unta, kawanan macan 
bersama sapi, serigala-serigala bersama kambing, dan anak-anak 
bermain dengan ular. Ia (Isa) bertahan selama empat puluh tahun, 
setelah itu ia diwafatkan dan dishalati kaum muslimin." 


Hadits ini juga diriwayatkan Abu Dawud dari Hudbah bin Khalid, dari 
Himam bin Yahya, dari Qatadah. Juga diriwayatkan Ibnu Jarir. Hanya Ibnu 
Jarir yang menyebut hadits ini saat menafsirkan ayat di atas. Hadits ini ia 
riwayatkan dari Bisr bin Mu'adz, dari Sa'id bin Abu Urubah, dari Qatadah, 
dengan matan yang sama. Sanad ini bagus dan kuat. 


Nabi 26 adalah Orang yang Paling Berhak atas Isa Putra Maryam 
Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, 


dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah: aku mendengar Rasulullah # bersabda: 
SA BE NA 


“Aku adalah orang yang paling berhak atas putra Maryam. Para nabi 
adalah saudara-saudara seayah lain ibu. Tidak ada seorang nabi pun 
antara aku dan dia.” 


Bt Si 


Selanjutnya Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Sufyan, dari 
Falih bin Sulaiman, dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abu Umarah, 
dari Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda, “Aku adalah orang yang paling 


84 HR. Ahmad (I, hal: 437), Abu Dawud (IV/4324), dari Hadbah bin Khalid, dari Himam bin Yahya, dari 
Qatadah dengan matan yang sama, seperti yang ia katakan. a! : anak-anak seayah lain ibu. Maksudnya, 
para nabi laksana anak-anak seayah lain ibu, karena mereka berasal dari satu sumber, meski syariat 
mereka berbeda-beda satu sama lain, 

85 HR. Al-Bukhari (V/3442), Muslim (IV, kitab; keutamaan-keutamaan, hadits nomor 144), 


238 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


berhak atas Isa putra Maryam di dunia dan akhirat. Para nabi adalah 


saudara-saudara seayah lain ibu: ibu mereka berbeda namun agama mereka 
satu." 


Selanjutnya Al-Bukhari menuturkan, Ibrahim bin Thuhman berkata: 
diriwayatkan dari Musa bin Ugbah, dari Shafwan bin Salim, dari Ibnu Yasar, 
dari Abu Hurairah, Rasulullah 4& bersabda, (Al-Bukhari menyebutkan seperti 
hadits di atas). Jalur-jalur riwayat seperti mutawatir dari Abu Hurairah 2g. 


Hadits Ibnu Mas'ud axs 


Imam Ahmad menuturkan, Hisyam bin Awwam bin Hausyab bercerita 
kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Umarah, dari Ibnu Mas'ud, 
dari Rasulullah 34, beliau bersabda: 


“Pada malam aku diperjalankan (malam isra), aku bertemu 
Ibrahim, Musa, dan Isa. Mereka menyebut tentang Kiamat. Mereka 
menyerahkan hal itu kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, 'Aku tidak 
punya pengetahuan tentang hal itu." Mereka kemudian menyerahkan 
hal itu kepada Musa. Musa berkata, ‘Aku tidak punya pengetahuan 
tentang hal itu.” Mereka kemudian menyerahkan hal itu kepada Isa. 
Isa berkata, ‘Saat itulah tidak ada siapa pun yang mengetahui tentang 
Kiamat, selain Allah. Di antara (wahyu) yang disampaikan Rabbku 
ss kepadaku, Dajjal muncul dengan membawa dua tongkat. Saat 
melihatku, ia mencair seperti timah mencair." Isa meneruskan, ‘Allah 
membinasakannyaketika melihatku, bahkan batu dan pohon berkata, 
“Wahai Muslim! Di balikku ada orang kafir. Kemarilah lalu bunuhlah 
dia! Isa meneruskan, 'Allah sa kemudian membinasakan mereka 
(Dajjal dan para pengikutnya). Setelah itu orang-orang kembali ke 
negeri dan kampung halaman masing-masing. Saat itulah Ya'juj 
dan Ma'juj muncul, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat 
yang tinggi lalu menginjak negeri-negeri mereka. Tidaklah mereka 
mendatangi sesuatu pun, melainkan pasti mereka memakannya, dan 
tidaklah melintasi suatu air, melainkan pasti mereka meminumnya." 


IG Muatan alaih, HR, AT Bukhari (VV3483), Muslim (IV, kitab: keutamaan-keutamaan, hadits nomor 145). 


239 


An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Isa meneruskan, 'Orang-orang kemudian datang mengadu. Aku pun 
berdoa kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada mereka 
(Ya'juj dan Ma'juj), Allah kemudian membinasakan dan mematikan 
mereka semua, hingga bau busuk bangkai mereka memenuhi bumi. 
Allah kemudian menurunkan hujan dan menenggelamkan bangkai 
mereka hingga membuang mereka ke laut. Di antara (wahyu) yang 
disampaikan Rabbku sa kepadaku: jika itu terjadi, maka Kiamat 
sudah seperti wanita hamil yang sudah tiba waktunya untuk 
melahirkan: keluarganya tidak tahu kapan dikejutkan dengan 
kelahiran bayi itu''" 


Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yasar, dari 
Yazid bin Harun, dari Awwam bin Hausyab, dengan matan serupa. 


87 HR. Ahmad (I, hal: 375), Ibnu Majah (1/4081). Ahmad Syakir menshahihkan sanad hadits ini dalam 
Al-Musnad. Demikian hanya Antoni dalam Misbahuz Zujajah. Bushairi berkata, “Sanad hadits ini 

ih. Para perawinya tsiqah. la juga menyatakan hadits ini bersumber dari Hakim dalam AIMustadar: 
Abu Ya'la Al-Mushili dalam Musnad-nya, dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam Musnad-nya. "i 


240 


CIRI-CIRI ISA PUTRA MARYAM 


Ciri-Ciri Manusia Akhir Zaman 
Disebutkan dalam kitab Shahihain dari hadits Az-Zuhri, dari Sa'id, dari 
Abu Hurairah, Rasulullah 4 bersabda: 


z. $ D a <, PANG PT GALI 4 P o$ agt 
i Ibn Ia SE Naas NGE FIT ES saga Sad) 3 Gad 

AA A Pn ra P 
ANA PE IE An saya Wg sea Eh, 
“Pada malam diisrakan, aku melihat Musa, seorang yang berkulit 
sawo matang, berbadan tinggi, dan rambutnya keriting bagaikan 
orang Syanu'ah. Dan aku melihat Isa sebagai seorang yang berdada 


bidang, posturnya tegap atau kekar, kulitnya merah agak keputih- 
putihan sedangkan rambutnya ikal." 


Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Mujahid, dari Ibnu 
Umar, Rasulullah # bersabda, “Aku melihat Musa, Isa, dan Ibrahim. Adapun 
Isa, ia berkulit merah, ikal, dan berdada lebar. adapun Musa, ia berkulit 
coklat, jangkung, dan berambut lurus, ia seperti lelaki dari Zuth.” 

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Musa bin 
Utbah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Suatu ketika, Rasulullah 35 


7 Mumafag alaih, HR. Al-Bukhari (V/3394) secara panjang lebar. Muslim (1, kitab: iman, hadits nomor 272). 
2 Shahih. HR. Al-Bukhari (VV3438). 


241 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


menyebut tentang Al-Masih Dajjal di tengah-tengah kerumunan orang, lalu 
beliau bersabda, Sungguh, Allah tidak buta. Ketahuilah, Al-Masih Dajjal 
mata sebelah kanannya buta. Matanya seperti anggur yang menonjol. Dalam 
mimpi, Allah memperlihatkan kepadaku di dekat Ka'bah seseorang berkulit 
coklat seperti warna kulit coklat paling indah yang pernah dilihat pada 
kaum lelaki. Rambut telinganya menyentuh kedua pundaknya. Rambutnya 
meneteskan air. Ia meletakkan kedua tangannya di pundak dua orang sambil 
berthawaf mengelilingi Baitullah. Aku kemudian bertanya, Siapa dia? 
Mereka menjawab, 'Dia Al-Masih putra Maryam." Aku melihat seseorang 
(lainnya), bagian belakang rambutnya sangat ikal, matanya buta sebelah, ia 
sangat mirip seperti Ibnu Qathan. Ia meletakkan kedua tangannya di pundak 
seseorang sambil berthawaf mengelilingi Baitullah. Aku kemudian bertanya, 
Siapa dia? Mereka menjawab, ‘Al-Masih Dajjal.” 
Hadits ini Juga Diriwayatkan Ubaidullah, dari Nafi’ 


Selanjutnya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad Al- 
Makki, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia 
berkata, “Tidak. Demi Allah, Rasulullah #4 tidak menyebut Isa berkulit merah, 
tapi beliau bersabda, Saat aku tidur, (aku bermimpi) berthawaf di Ka'bah. 
Tanpa diduga, ada seseorang berkulit coklat, berambut lurus, ia dibopong 
di antara dua orang, rambutnya meneteskan atau mengucurkan air, lalu 
aku bertanya, Siapa dia? Mereka menjawab, ‘Dia Al-Masih putra Maryam." 
Setelah itu aku menoleh, tanpa diduga ada seseorang berkulit merah, tinggi, 
berambut ikal, mata sebelah kanannya buta seperti anggur yang menonjol. 
Aku bertanya, Siapa dia?” Mereka menjawab, ‘Dajjal.’ Orang yang paling 
mirip dengannya adalah Ibnu Qaththan'.”* 


Az-Zuhri berkata, “Ibnu Oaththan adalah seseorang dari Bani Khuza'ah. 
Ja mati pada masa jahiliah.” 

Sebelumnya telah disebutkan dalam hadits Nawwas bin Sam'an,s “Isa lalu 
turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian 
bercelup minyak za'faran, ia meletakkan kedua telapak tangannya di sayap 


3 Mara alaih. HR. Al-Bukhari (V1/3439, 3440), Muslim (1, kitab: iman, hadits nomor 274), Ahmad (II, hal: 
127). 


4 HR. Al-Bukhari (VI/3441). au, Lk : rambutnya meneteskan air, sù Syg : mengucurkan air. 


5 Shahih, HR. Musim (IV, kitab; finah-finah, hadits nomor 110), At-Tirmidzi (N/2240), Ibnu Majah 
11/4075) 


242 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dua malaikat. Saat ia menundukkan kepala, air menetes dari rambutnya, dan 
saat ia mengangkat kepala, air mengucur laksana butiran- butiran permata. 
Tidaklah seorang kafir mencium bau nafasnya, melainkan pasti mati. Dan 
nafasnya mencapai sejauh matanya memandang." 


Inilah riwayat paling masyhur terkait tempat turunnya Isa. Ia turun di 
atas menara putih timur di Damaskus. Saya membaca dalam sebagian 
kitab, bahwa Isa turun di atas menara putih di sebelah timur masjid Jami" 
Damaskus. Mungkin inilah riwayat yang terjaga. Dengan demikian, riwayat 
menyebut Isa turun di atas menara putih di timur Damaskus, lalu perawi 
mengungkap riwayat ini seperti yang ia pahami. Di Damaskus sendiri tidak 
ada menara yang dikenal sebagai menara timur, selain menara yang ada di 
timur masjid Jami’ Umawi. Inilah yang lebih tepat, karena Isa turun setelah 
iqamah shalat dikumandangkan, lalu imam berkata kepadanya, “Wahaiimam 
kaum muslimin, wahai ruh (ciptaan) Allah! Majulah." Isa berkata, “Kamu 
yang maju, karena igamah shalat dikumandangkan untukmu.” Riwayat lain 
menyebutkan, kalian amir satu sama lain dan Allah memuliakan umat ini. 


Bangunan menara ini direnovasi pada masa kami, tepatnya pada 
tahun 741 Hijriyah dengan batu-batu putih. Dana pembangunan menara 
ini bersumber dari kaum Nasrani yang membakar menara yang digantikan 
dengan menara baru. Mungkin, ini termasuk salah satu mukjizat kenabian 
yang nyata, karena Allah menakdirkan pembangunan menara putih ini 
dari dana kaum Nasrani, hingga Isa putra Maryam turun di atasnya, lalu 
membunuh babi, mematahkan salib, tidak menerima pajak dari mereka, 
namun siapa yang masuk Islam, keislamannya diterima, dan jika tidak mau 
masuk Islam, ia dibunuh. 

Seperti itulah Isa menguasai orang-orang kafir di bumi saat itu. Hadits ini 
mengabarkan apa yang akan dilakukan Isa dan syariat yang ia terapkan kala 
itu, karena Isa semata memutuskan perkara sesuai syariat Islam nan suci. 
Disebutkan dalam sejumlah hadits sebelumnya, bahwa Isa turun di Baitul 
Maqdis. Riwayat lain menyebut di Urdun. Riwayat berbeda menyebut di 
tenda-tenda kaum muslimin. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat Muslim, 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam. 


243 


An-Nihdyah fil Fan wal Maldhm 


Sebelumnya telah disebutkan dalam hadits Abdurrahman bin Adam, dari 
Abu Hurairah, “Ia (Isa) pasti turun. Apabila kalian melihatnya, kenalilah dia; 
dia berperawakansedang, (kulitnya dominan) merahkeputihan, mengenakan 
dua pakaian yang dicelup dengan debu merah, rambutnya seakan meneteskan 
air meski tidak basah. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus 
pajak, menyeru manusia menuju Islam. Pada masanya, Allah membinasakan 
seluruh umat, kecuali Islam. Pada masanya, Allah membinasakan Al- 
Masih Dajjal. Setelah itu rasa aman menyebar di bumi, hingga singa-singa 
merumput bersama unta, kawanan macan bersama sapi, serigala-serigala 
bersama kambing, dan anak-anak bermain dengan ular. Isa bertahan selama 
empat puluh tahun, setelah itu ia diwafatkan dan dishalati kaum muslimin." 


Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadits di atas dengan mata yang 
sama. Dalam hadits ini disebutkan bahwa Isa bertahan di bumi selama 
empat puluh tahun. Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Abdullah bin 
Umar, bahwa ia (Isa) bertahan di bumi selama tujuh tahun. Kedua riwayat ini 
rumit. Kecuali jika tujuh tahun dalam riwayat Ibnu Umar diartikan sebagai 
lama keberadaannya setelah ia turun, ditambah lama keberadaannya di 
bumi sebelum ia diangkat ke langit yang saat itu berusia tigapuluh tiga tahun 
menurut pendapat yang masyhur. Wallahu a'lam. 


Disebutkan dalam kitab Shahih, bahwa Ya'juj dan Ma'juj muncul di masa 
Isa, dan Allah membinasakan mereka dalam satu malam berkat doanya, 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga yang akan disebutkan 
selanjutnya. Diriwayatkan, Isa berhaji selama keberadaannya di bumi setelah 
ia turun. 


Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzhi berkata, “Di sebutkan dalam kitab- 


kitab samawi yang diturunkan, bahwa para pemuda penghuni gua menjadi 
pembela-pembela Isa, dan mereka menunaikan haji bersamanya.” 


Al-Qurthubi menyebutkan dalam bab peperangan-peperangan besar di 
akhir kitab At-Tadzkirah karyanya tentang kondisi akhirat, “Isa meninggal di 


6 HR. Ahmad (I, hal: 437), Abu Dawud (IV/4324), dari Hadbah bin Khalid, dari Himam bin Yahya, dari 
Qatadah dengan matan yang sama, seperti yang ia katakan. UAN : anak-anak seayah lain ibu. Maksudnya, 


para nabi laksana anak-anak seayah lain ibu, karena mereka berasal dari satu sumber, meski syariat 
mereka berbeda-beda satu sama lain. 


244 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Madinah, lalu ia dishalati di sana dan dimakamkan di kamar nabawi.” Al- 
Hafizh Abu Qasim bin Asakir menyebut riwayat ini. 


Abu Isa Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dalam Al-Jami dari Abdullah 
bin Salam. Ia menyebutkan dalam kitab keutamaan-keutamaanj' Zaid bin 
Ahzam Ath-Tha'i An-Nadhri bercerita kepada kami, Abu Gutaibah Muslim 
bin Qutaibah bercerita kepada kami, Maudud Al-Madini bercerita kepada 
kami, Utsman bin Dhahhak bercerita kepada kami, dari Muhammad bin 
Yusuf, dari Abdullah bin Salam, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 
“Ciri-ciri Muhammad disebutkan dalam kitab Taurat, dan Isa putra Maryam 
dikubur bersamanya.” Abu Maudud berkata, “Di kamar Nabi 4 masih tersisa 
tempat untuk satu makam.” Hadits ini hasan gharib. Demikian halnya yang 
dikatakan Utsman bin Dhahhak. Namun menurut yang masyhur, namanya 
adalah Dhahhak bin Utsman Al-Madini At-Tujaini. Ia berkata, “Tirmidzi tidak 
menyebut hadits ini.” 


Munculnya Ya'juj dan Ma'juj 


Ya'juj dan Ma'juj muncul pada masa Isa putra Maryam setelah ia 
membunuh Dajjal. Allah kemudian membinasakan mereka semua dalam 
satu malam berkat doa Isa terhadap mereka. Allah sx berfirman: 


NO bas is Ja eh Gan Gg ab ge 


hó gi paf kasah NG GAN segi 


“Hingga apabila (tembok) Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka 
turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan (apabila) 
janji yang benar (hari berbangkit) telah dekat, maka tiba-tiba mata 
orang-orang yang kafir terbelalak. (Mereka berkata), ‘Alangkah 
celakanya kami! Kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami 
benar-benar orang yang zalim'." (Al-Anbiya': 96-97) 


Allah sa berfirman dalam kisah Dzul Oarnain: 


7 HR. At-Tirmidzi (V3617). 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


“Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga ketika 
dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang (kedua 
gunung itu) suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. 
Mereka berkata, Wahai Zulkarnain! Sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu 
(makhluk yang) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami 
membayar imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang 
antara kami dan mereka?' Dia (Zulkarnain) berkata, 'Apayang telah 
dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik (daripada imbalanmu), 
maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan 
dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan- 
.potongan besi" Hingga ketika (potongan) besi itu telah (terpasang) 
sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, dia (Zulkarnain) 
berkata, Tiuplah (api itu)! Ketika (besi) itu sudah menjadi (merah 
seperti) api, dia pun berkata, Berilah aku tembaga (yang mendidih) 
agar kutuangkan ke atasnya (besi panas itu). Maka mereka (Ya'juj 
dan Ma'juj) tidak dapat mendakinya dan tidak dapat (pula) 
melubanginya. Dia (Zulkarnain) berkata, (Dinding) ini adalah 
rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, Dia 
akan menghancurluluhkannyaj dan janji Rabbku itu benar.’ Dan pada 
hari itu Kami biarkan mereka (Ya'juj dan Ma'juj) berbaur antara satu 
dengan yang lain, dan (apabila) sangkakala ditiup (lagi), akan 
Kami kumpulkan mereka semuanya'." (Al-Kahfi: 92-99) 


Kisah Dzul Garnain dan pembangunan tembok dari besi dan tembaga 
di antara dua pegunungan hingga menjadi satu dinding penghalang, sudah 
kami sebutkan dalam kitab tafsir. Dzul Garnain berkata, “(Dinding) ini 
adalah rahmat dari Rabbku yang menghalangi antara kaum yang berbuat 
kerusakan di bumi itu dengan manusia. Maka apabila janji Rabbku sudah 
datang," yaitu apabila Rabb telah menakdirkan dinding tersebut runtuh, 
Ia membuatnya rata dengan tanah. Dan janji Rabbku itu benar," yaitu 
runtuhnya dinding penghalang ini pasti terjadi. Dan pada hari itu Kami 
biarkan mereka (Ya'juj dan Ma'juj) berbaur antara satu dengan yang lain," 
yaitu mereka dengan cepat berjalan dari setiap dataran tinggi. Tidak lama 
setelah itu sangkakala kematian ditiup, seperti yang Allah sampaikan dalam 
ayat lain, Hingga apabila (tembok) Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka 


246 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan (apabila) janji yang 
benar (hari berbangkit) telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang 
kafir terbelalak. (Mereka berkata), ‘Alangkah celakanya kami! Kami benar- 
benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim'.” (Al- 
Anbiya': 96-97) 

Dalam hadits-hadits terkait munculnya Dajjal dan turunnya Isa, sudah 


kami sebutkan sebagian tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj dari riwayat Nawwas 
bin Sam'an, dan lainnya. 


Isyarat Kenabian tentang Keburukan yang Kian Mendekati Bangsa Arab 
Disebutkan dalam kitab Shahihain, dari hadits Zainab binti Jahsy, Nabi xx 
suatu ketika bangun tidur dengan rona muka memerah sambil berkata, “Lâ 
ilâha illallâh! Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang kian mendekat. 
Pada hari ini, tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini.” 
Beliau melingkarkan jari-jari mengisyaratkan angka sembilan puluh atau 
seratus. Dikatakan kepada beliau, “Apakah kami binasa sementara di antara 
kamiada orang-orang saleh?” beliau menjawab, “Ya, jika banyak keburukan.” 


Munculnya Ya'juj dan Ma'juj 


Disebutkan dalam kitab Shahihain dari hadits Wuhaib, dari Ibnu Thawus, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #8 bersabda: 


an 


Bass. aa Rb tan adan al IN 
MA ala For sh le 
“Pada hari ini, tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka 
seperti ini.” Beliau melingkarkan jari-jari mengisyaratkan angka 
sembilan puluh.” 


Imam Ahmad menuturkan, Rauh bercerita kepada kami, Sa'id bin Abu 
Urubah bercerita kepada kami, dari Qatadah, Abu Rafi’ bercerita kepada 
kami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah 4, beliau bersabda: 


8 Al-Bukhari (XIIV7059), Muslim (IV/kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 1). 
9 Takhrij sudah disebutkan sebelumnya. 


247 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


“Sesungguhnya, Ya'juj dan Ma'juj melubangi dinding (penghalang) 
setiap hari. Hingga ketika mereka melihat cahaya matahari, pemimpin 
mereka berkata, ‘Kembalilah kalian, lalu esok kalian akan berhasil 
melubanginya.' Dinding kemudian kembali tertutup kuat seperti 
sedia kala. Hingga ketika masa mereka tiba dan Allah berkehendak 
membangkitkan mereka untuk muncul, mereka melubangi. Hingga 
ketika mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, 
“Esok hari, kalian akan berhasil melubanginya, insya Allah.’ Ia 
menyebut (insya Allah). Mereka kemudian kembali ke dinding, 
dan rupanya kondisi dinding sama seperti saat mereka tinggalkan. 
Mereka melubangi, dan mereka berhasil keluar lalu meminum air 
hingga habis. Manusia berlindung dari mereka di benteng-benteng 
mereka. Ya'juj dan Ma'juj melesakkan anak panah ke langit, lalu 
Allah mengirim cacing-cacing di tengkuk-tengkuk mereka, hingga 
mereka semua mati karenanya." 


Rasulullah 4g bersabda, “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. 
Sungguh, hewan-hewan bumi gemuk dan penuh lemak lantaran memakan 
daging dan darah mereka.” 

Selanjutnya, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini 
melalui jalur lain, dari Qatadah, dengan matan yang sama. 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits serupa dari Ka'ab Al- 
Ahbar. Wallahu a'lam. 

Imam Ahmad menuturkan, Ya'gub bercerita kepada kami, ayahku 
bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, 
dari Mahmud bin Labid, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: aku mendengar 
Rasulullah # bersabda: 


“Dinding penghalang Yajuj dan Ma'juj dibuka, lalu mereka muncul 
seperti yang Allah firmankan, 'Dari seluruh tempat yang tinggi." 
Orang-orang kemudian pergi menjauhi mereka ke kota-kota dan 
ke benteng-benteng mereka, mereka membawa serta hewan-hewan 
ternak. Ya'juj dan Ma'juj kemudian menyebar dan meminum air 


10 HR. Ahmad (11, hal: 510-511), At-Tirmidzi (V/3153), Ibnu Majah (1/4080). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 


hasan gharib.” kal: semacam cacing. jis: berkata, "Insya Allah." 


248 


—————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


bumi, hingga sebagian di antara mereka melintasi sungai itu lalu 
berkata, ‘Sebelumnya, di sini ada air." Hingga setelah semua orang 
berlindung di balik benteng atau kota, seseorang di antara Ya'juj dan 
Ma'juj berkata, Kita berhasil menghabisi para penduduk bumi, dan 
yang tersisa adalah penduduk langit." Seseorang di antara mereka 
kemudian menggerak-gerakkan tombaknya lalu ia lemparkan ke 
langit. Tombak kembali turun kepada mereka dengan bersimbah 
darahsebagai ujiandanfitnah bagi mereka. Saatmerekaberadadalam 
kondisi seperti itu, Allah mengirim penyakit di leher mereka seperti 
cacing yang muncul di leher belalang. Pada paginya, mereka semua 
mati, tanpa terdengar satu pun suara dari mereka. Kaum muslimin 
kemudian berkata, Tidakkah ada seseorang yang berkorban di jalan 
Allah untuk kita, lalu melihat kondisi si musuh itu?” Seseorang di 
antara mereka kemudian muncul seraya mengharapkan pahala atas 
pengorbanan nyawanya. Ia memastikan dirinya akan terbunuh. Ia 
turun dari benteng lalu mendapati Ya'juj dan Ma'juj mati bertumpuk- 
tumpuk. Ia kemudian memanggil-manggil, Wahai kaum muslimin, 
bergembiralah karena Allah telah melindungi kalian dari musuh 
kalian.' Mereka kemudian keluar dari kota dan benteng-benteng, 
menggembalakan hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak 
mereka tidak menemukan padang rumput selain bangkai Ya'juj dan 
Ma'juj, hingga hewan-hewan ternak mereka gemuk (memakan Ya'juj 
dan Ma'juj), segemuk ketika memakan tumbuh-tumbuhan.” 


Hadits ini juga ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Yunus bin Bukair, dari 
Muhammad bin Ishag, dengan matan yang sama. Sanad hadits ini hasan. 


Disebutkan dalam hadits Nawwas bin Sam'an, setelah menyebut Isa 
membunuh Dajjal di kota Bab Ludd: 


“Ketika mereka berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah 
mewahyukan kepada Isa putra Maryam, “Sungguh, Aku telah 
memunculkan sejumlah hamba di antara hamba-hamba-Ku yang 


TT AR Ahmad Gil, hal: 77), Ibnu Majah (1/4079). Al-Bushairi menyebutkan dalam Az-Zawa'id, “Para 
perawinya tsiqah.” Ia menyatakan hadits ini juga bersumber dari Hakim. -b „+3, : orang-orang kemudian 
melarikan diri dalam keadaan takut. «~i bI yya : menjual diri di jalan Allah: en Je apeg: seseorang di 
antara mereka kemudian muncul. 


249 vw — 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


tidak tertandingi. Maka bawalah hamba-hamba-Ku ke bukit Thur 
untuk berlindung.’ Allah kemudian mengutus Ya'juj dan Ma'juj. 
Mereka seperti yang difirmankan Allah, Dan mereka turun dengan 
cepat dari seluruh tempat yang tinggi." (Al-Anbiya': 96-97). 


Isa dan para pengikutnya kemudian berdoa kepada Allah sš . Allah 
lantas mengirim cacing di leher-leher mereka. Pada pagi harinya, 
mereka semua mati serentak seperti kematian satu jiwa. Isa dan para 
pengikutnya berdoa kepada Allah sa, lalu Allah mengirim burung- 
burung seperti leher unta, lalu membawa dan membuang bangkai 
mereka ke tempat seperti yang Allah kehendaki—Ka'ab Al-Ahbar 
berkata; Di tempat bernama Mahil, di tempat terbitnya matahari— 
Allah kemudian mengirim hujan yang setiap rumah dari bulu 
maupun rumah dari tanah tidak terhalang darinya selama empat 
puluh hari. Saat itu, sekelompok orang memakan delima dan mereka 
bernaung dengan kulit-kulit delima.” Dan seterusnya, hingga sabda 
Nabi 35, “Saat mereka berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba 
Allah mengirim angin sepoi yang berhembus di bawah ketiak-ketiak 
mereka, lalu mencabut nyawa setiap muslim—atau beliau bersabda, 
mencabut nyawa setiap orang mukmin—hingga yang bertahan 
hidup hanya orang-orang buruk. Mereka berzina (di hadapan banyak 
orang) layaknya keledai. Kepada mereka inilah Kiamat menimpa.” 


Disebutkan dalam hadits Mudabbar bin Ubadah, dari Ibnu Mas'ud 
terkait perkumpulan para nabi; Muhammad, Ibrahim, Musa, dan Isa. Mereka 
membicarakan tentang hari Kiamat, dan mereka menyerahkan persoalan ini 
kepada Isa. Nabi Isa berkata, “Kiamat, tidak ada yang mengetahuinya selain 
Allah. Di antara wahyu yang disampaikan Rabbku sa kepadaku, ‘Dajjal 
muncul dengan membawa dua tongkat. Saat melihatku, ia mencair seperti 
timah mencair. Allah membinasakannya ketika melihatku, bahkan batu 
dan pohon berkata, Wahai Muslim! Di balikku ada orang kafir. Kemarilah 
lalu bunuhlah dia! Allah sa kemudian membinasakan Dajjal dan para 
pengikutnya. Setelah itu orang-orang kembali ke negeri dan kampung 
halaman masing-masing.” 


250 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Nabi Isa meneruskan, “Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj muncul, mereka 
turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, lalu menginjak negeri- 
negeri mereka. Tidaklah mereka melalui sesuatu pun, melainkan pasti 
Mereka binasakan, dan tidaklah melintasi suatu air, melainkan pasti mereka 
meminumnya." 


Nabi Isa meneruskan, “Orang-orang kemudian datang mengadu. Akupun 
berdoa kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada Ya'juj dan Ma'juj, 
Allah kemudian membinasakan dan mematikan mereka semua, hingga bau 
busuk bangkai mereka memenuhi bumi. Allah kemudian menurunkan hujan 
dan menghanyutkan bangkai mereka hingga membuang mereka ke laut. 
Di antara wahyu yang disampaikan Rabbku sa kepadaku adalah jika itu 
terjadi, maka Kiamat sudah seperti wanita hamil yang sudah tiba waktunya 
untuk melahirkan. Keluarganya tidak tahu kapan mereka dikejutkan dengan 
kelahiran si bayi, malam atau siang hari.” 


Imam Ahmad menuturkan, Muhammad bin Bisyr bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Amr bercerita kepada kami, dari Ibnu Harmalah, dari 
bibinya, ia berkata, “Rasulullah 4% berkhotbah sementara beliau memerban 
jari karena disengat kalajengking. Beliau bersabda, “Kalian mengatakan 
bahwa kalian tidak punya musuh. Sungguh, kalian akan terus memerangi 
musuh hingga Ya'juj dan Ma'juj muncul; wajah mereka lebar, mata mereka 
sipit, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Wajah 
mereka seakan perisai-perisai bertumpuk'.”” 


Saya sampaikan, bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok makhluk 
dari Turki, dari keturunan Adam, seperti disebutkan dalam kitab Shahih, 
Allah sa berfirman pada hari Kiamat, “Wahai Adam!” 


Adam menyahut, “Aku penuhi panggilan-Mu.” 
Lalu Allah menyeru dengan suara, “Keluarkanlah utusan neraka.” 


Adam bertanya, “Berapa?” 


TT AR Ahmad (l, hal: 375), Ibnu Majah (1/4081). Ahmad Syakir menshahihkan sanad hadits ini dalam 
'MlMusnad, Demikian halnya Al-Bushairi dalam Misbahuz Zujijah. Bushairi berkata, “Sanad hadits ini 
Shahih, Para perawinya tsiqah. la juga menyatakan hadits ini bersumber dari Hakim dalam Al-Mustadarak, 
Abu Ya'la Al Mushili dalam Musnadnya, dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam Musnad-nya. 

13 Al-Musnad (I, hal: 375), dengan sanad shahih. 


251 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Allah menjawab, “Dari setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan dijebloskan neraka, dan satu masuk surga.” Pada hari itulah anak 
kecil menjadi ubanan dan setiap wanita hamil menggugurkan kandungannya. 
Lalu dikatakan, “Bergembiralah, karena Ya'juj dan Ma'juj menjadi tebusan 
kalian.” 

Disebutkan dalam suatu riwayat, lalu dikatakan, “Sungguh, di tengah- 
tengah kalian ada dua umat. Tidaklah keduanya berada pada sesuatu, 
melainkan pasti memperbanyaknya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj.” 

Hadits ini akan disebutkan selanjutnya, lengkap dengan jalur riwayat dan 
lafal-lafalnya. 

Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Hawa. Sebagian ulama menyatakan, 
bahwa mereka bukan keturunan Hawa, karena suatu ketika Adam mimpi 
basah, lalu air maninya bercampur dengan tanah. Allah kemudian 
menciptakan Ya'juj dan Ma'juj dari air mani Adam tersebut. Ini tidak ada 
dalilnya dan tidak bersumber dari seseorang yang kata-katanya wajib 
diterima. Wallahu a'lam. 

Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Nuh 22, dari keturunan Yafits, 
nenek moyang bangsa Turki. Mereka pernah hidup di bumi dan disakiti. Dzul 
@arnain mengepung mereka di tempat mereka, di dalam dinding penghalang, 
hingga Allah mengizinkan mereka muncul kepada umat manusia. Setelah itu 
terjadilah seperti yang telah kami sebutkan dalam hadits-hadits sebelumnya. 


Ya'juj dan Ma'juj Bangsa Manusia 

Ya'juj dan Ma'juj mirip manusia. Mereka sama seperti bangsa mereka, 
Bangsa Turki. Mata mereka sipit, hidung mereka pesek, rambut mereka 
pirang. Bentuk fisik dan warna kulit mereka sama dengan manusia. 
Barangsiapa menyatakan bahwa sebagian di antara Ya'juj dan Ma'juj ada 
yang tinggi setinggi pohon kurma nan menjulang atau lebih tinggi, atau ada 
yang pendek seperti sesuatu yang tidak ada artinya, atau ada yang memiliki 
dua daun telinga, ia menutupi tubuh dengan salah satunya dan menginjak 
satunya lagi, maka yang mengatakan seperti ini, ia memaksakan sesuatu 
tanpa landasan ilmu dan menyatakan sesuatu yang tidak berdalil. 


252 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Disebutkan dalam hadits, bahwa seseorang di antara Ya'juj dan Ma'juj 
baru meninggal dunia setelah memiliki keturunan sebanyak seribu manusia. 
Hanya Allah yang mengetahui keshahihan hadits ini. 


Abu Mas'ud bercerita kepada kami, Ahmad bin Furat bercerita kepada 
kami, Abu Dawud Ath-Thayalisi bercerita kepada kami, Mughirah bin Muslim 
bercerita kepada kami, dari Abu Ishag, dari Wahab bin Jabir, dari Abdullah 
bin Amr, dari Nabi 46, beliau bersabda: 


NE jin Tera badhak mana ka 
PA EL Ni A 
ET . Kn a P > 
Pei de dls Malas AN Jas aaa 55 
SEA wa Mah 
Aas gan Jae 
“Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Adam. Andai 
dilepaskan, mereka tentu merusak kehidupan umat manusia. 
Seseorang di antara mereka tidak akan mati hingga meninggalkan 
seribu (keturunan) lebih. Setelah merekaada tiga umat; Ta'wil, Maris, 
dan Mansak."“ 


G 


Hadits ini gharib. Mungkin berasal dari perkataan Abdullah bin Amr. 
Wallâhu a'lam. 

Ibnu Jarir menuturkan, Muhammad bin Masma’ bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, 
dari Abdullah bin Abu Yazid, ia berkata, “Ibnu Abbas suatu ketika melihat 
anak-anak bergabung satu sama lain saat tengah bermain, lalu Ibnu Abbas 
berkata, ‘Seperti itulah Ya'juj dan Ma'juj muncul." 


Ka'bah Dihancurkan Oleh Dzus Suwaigatain 

Kami meriwayatkan dari Ka'ab Al-Ahbar dalam kitab tafsir, saat 
menafsirkan firman Allah sa, “Hingga apabila (tembok) Ya'juj dan Ma'juj 
dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." 


butkan Al-Haitsami dalam Majma’ Az-Zawa'id (VIII, hal: 6). Ia menyatakan, hadits ini bersumber 
dari Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsath. la menyatakan, “Para perawinya 
tsiqah.” 


253 ——————— & 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


(Al-Anbiya”: 96), Ka'ab berkata, “Dzu Suwaigatain (lelaki yang mempunyai 
betis kecil) pertama kali muncul pada masa Isa putra Maryam, tepatnya 
setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa. Isa kemudian mengirim pasukan baris 
depan berjumlah antara 700 hingga 800 prajurit untuk menghadapi mereka. 
Saat mereka bergerak untuk menghadapi Dzu Suwaigatain, tiba-tiba Allah 
mengutus angin sepoi dari arah Yaman. Dengan angin itu, Allah mencabut 
nyawa setiap orang mukmin. Setelah itu, yang tersisa hanya orang-orang 
buruk. Mereka berbuat zina di depan khalayak seperti hewan.” 

Ka'ab melanjutkan, “Ketika itu, Kiamat sudah dekat.” 

Saya sampaikan: sudah disampaikan dalam hadits shahih sebelumnya, 
bahwa Isa melaksanakan ibadah haji setelah Isa turun ke bumi. 


Orang-orang Tetap Melaksanakan Haji dan Umrah Setelah Ya'juj dan Ma'juj 
Muncul 
Imam Ahmad menuturkan, Sulaiman bin Dawud bercerita kepada kami, 

Umran bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Abdullah bin Abu Uqbah, 
dari Abu Sa'ad, Rasulullah 4& bersabda: 
> shp aee tree te aa 

MU In EN LN Gas 
“Sesungguhnya, Bait (Ka'bah) ini akan dikunjungi untuk haji dan 
umrah setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj.”* 


Hanya Al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini. Ia meriwayatkan hadits 
ini dari Ahmad bin Hafsh, dari Abdullah, dari ayahnya, dari Ibrahim bin 
Thahman, dari Hajjaj bin Minhal, dari Qatadah. 


Haji akan Ditinggalkan Menjelang Kiamat Terjadi 
Abdurrahman menuturkan, diriwayatkan dari Syu'bah, dari Qatadah: 


15 HR. Ahmad (II, hal: 27, 48, 64), Al-Bukhari (11/1593). 


254 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Kiamat tidak akan terjadi hingga Bait (Ka'bah) tidak dikunjungi.” 


Abu Abdullah berkata, “Riwayat pertama lebih banyak.” Demikian 
penuturan Al-Bukhari. 


Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Mutsanna, dari 
Abdurrahman bin Mahdi, dari Aban, dari Yazid Al-Aththar, dari Qatadah, 
seperti disebutkan Al-Bukhari. Riwayat Sulaiman bin Dawud Al-Gaththan 
dari Imran disebutkan Ahmad Ahmad, seperti yang telah Anda ketahui. 


Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Abu Bakar bin Mutsanna bercerita 
kepada kami, Abdul Aziz bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada 
kami, dari Qatadah, aku mendengar Abdullah bin Abu Utbah bercerita, dari 
Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi 48, beliau bersabda, “Kiamat akan tidak terjadi 
hingga Bait (Ka'bah) tidak dikunjungi." 

Al-Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dari 
Sa'id dari Nabi 3%, melainkan melalui sanad ini.” 


Saya sampaikan: kedua riwayat ini tidak saling menafikan secara makna, 
karena Ka'bah tetap dikunjungi kaum muslimin untuk haji dan umrah 
setelah Ya'juj dan Ma'juj muncul, dan setelah mereka binasa. Setelah kaum 
muslimin tenteram dan rezeki mereka melimpah pada masa Isa. Setelah 
itu Allah mengutus angin sepoi. Dengan angin itu, Allah mencabut nyawa 
setiap mukmin, lalu nabi Allah Isa 3%% wafat. Kaum muslimin menshalati 
jenazahnya, setelah itu dimakamkan di bilik nabawi bersama Rasulullah 
45. Setelah itu Ka'bah diruntuhkan oleh Dzus Suwaigatain, meski ia sudah 
muncul pada masa Al-Masih, seperti yang dikatakan Ka'ab Al-Ahbar. 


Ka'bah Dihancurkan Oleh Dzus Suwaigatain 

Imam Ahmad menuturkan, Ahmad bin Abdul Malik Al-Hurrani bercerita 
kepada kami, Muhammad bin Salamah bercerita kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Abdullah bin 
Umar, ia berkata: aku mendengar Rasulullah #& bersabda: 


16 Shahih, HR. Al-Bukhari (11/1593). 


255 


'An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


HN AKA ega 


Abas Hen GIE Lan GA HA ad EN SI GiS 


“Dzu Suwaigatain (orang lelaki yang mempunyai betis kecil) 
dari Habasyah akan merobohkan Ka'bah, merampas perhiasan- 
perhiasannya, dan melepas kiswahnya (kain penutupnya). Dan 
seakan-akan aku melihatnya orang yang botak, kakinya pengkor, 
dan ia memukulnya dengan menggunakan sekop dan kapak. aa 


Sanad hadits ini hasan-kuat. 

Abu Dawud menyebutkan, bab larangan membangkitkan amarah orang- 
orang Habasyah. Qasim bin Ahmad bercerita. kepadakami, AbuAmirbercerita 
kepada kami, Zuhair bercerita kepada kami, dari Musa bin Jubair, dari Abu 
Umamah bin Sahal bin Hanif, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi 3%, beliau 
bersabda, “Biarkanlah orang-orang Habasyah, selama mereka membiarkan 
kalian, karena tidak ada yang mengeluarkan simpanan harta Ka'bah selain 
Dzus Suwaigatain dari Habasyah.”* 

Imam Ahmad menuturkan, Yahya bercerita kepada kami, dari Abdullah 
bin Akhnas, Ibnu Abi Mulaikah, ia adalah Abdullah bin Ubaidullah bin 
Abi Mulaikah, bercerita kepada kami, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan 
kepadanya, Nabi #8 bersabda, “Seakan-akan aku melihatnya, ia orangnya 
botak, kakinya pengkor, ia meruntuhkan Ka'bah satu batu demi satu batu.” 
Maksud beliau Ka'bah." 

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Muhammad bin Mutsanna 
bercerita kepada kami, Abu Amir bercerita kepada kami, Abdul Aziz bercerita 
kepada kami, dari Tsaur, dari Abu Ghaits, dari Abu Hurairah, dari Nabi 


T7 HR Ahmad (Il, hal: 220). Di dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, pemilik kitab As-Sirah. Ia 
perawi shadug, hanya saja suka memalsukan hadits. Hadits ini ia riwayatkan secara 'am'anah. Hadits 
ini disebutkan dalam Majma” Az-Zaws'id (III, hal: 298). Dishahihkan Ahmad Syakir dalam Al-Musnad. 

aei- : suwaigah adalah bentuk tashghir dari kata sag yang berarti betis, Maksudnya kedua betisnya 

kecil. p kal: bentuk tashghir dari kata afda’, artinya orang yang persendian-persendian tubuhnya bengkok. 
ntuk tashghir dari kata ashla’, artinya botak. asl. : pel bentuk jamak dari a... , yaitu sekop 
ri besi. Jali : alat dari besi yang digunakan untuk memecahkan batu (cangkul). 

18 HR. Abu Dawud (1/4309). 

19 HR. Al-Bukhari (11/1595), Ahmad (1, hal: 228). 


256 


ssi Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 
a, beliau bersabda, “Dzu Suwaigatain dari Habasyah menghancurkan 
Baitullah.” 


| Muslim meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari Abdul Aziz 
bin Muhammad Ad-Darawardi, dengan matan yang sama. 


Isyarat Munculnya Seorang Zalim dari Qahthan Sebelum Kiamat 
Diriwayatkan dengan sanad yang sama, bahwa Rasulullah 4 bersabda: 
Ne” - LETETTE fs, oat 
an É byas GE Ia Ja E 
“Kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang dari Qahthan muncul. 
Ia menggiring orang-orang dengan tongkatnya.” 


SENI 


Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdul Aziz bin Abdullah bin 
Sulaiman bin Bilal, Muslim meriwayatkan hadits ini dari utaibah, dari Abdul 
Aziz Ad-Darawardi. Keduanya dari Tsaur bin Yazid Ad-Daili, dari Abu Ghaits 
Salim maula Ibnu Muthi', dari Abu Hurairah, dari Nabi 4. Muslim kemudian 
menyebut hadits di atas secara sama persis. Mungkin orang yang dimaksud 
adalah Dzu Suwaigatain, atau mungkin juga yang lain, karena ia berasal dari 
@ahthan, sementara Dzu Suwaigatain dari Habasyah. Wallahu a'lam. 

Imam Ahmad menuturkan, Abu Bakar Al-Hanafi bercerita kepada kami, 
Abdul Hamid bin Ja'far bercerita kepada kami, dari Umar bin Hakam Al- 
Anshari, dari Abu Hurairah, Rasulullah 3% bersabda: 


e. Á Az ota fso ger ge segge PF MAN 
RDA SA SUKAN SN AG JAN b 
“Siang dan malam tidak akan hilang hingga ada seoranglaki-laki dari 
kalangan budak yang bernama Jahjah menjadi raja (pemimpin)."? 
Muslim meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Basyar, dari Abu 


Bakar Al-Hanafi, dengan matan yang sama. Mungkin Jahjah nama Dzus 
Suwaigatain Al-Habasy. Wallahu a'lam. 


— i 
Muslim dalam Kitab shahihnya (IV, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 59). 
2 HR Malih. HR. Al-Bukhari (VV3517), Muslim (V, kitab; finah-fitnah, hadits nomor 60). 


22 HR, Ahmad UI, hal: 329), dengan sanad jayyid. 


257 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Imam Ahmad menuturkan, Hasan bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah 
bercerita kepada kami, Abu Zubair bercerita kepada kami, dari Jabir, bahwa 
Umar bin Khattab mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Rasulullah 
35 bersabda: 


Berasa Ja Naas NG SNG ika aa 
Í EA a 


“Penduduk Mekah akan keluar (meninggalkan Mekah), kemudian 
tidak ada yang melaluinya—atau tidak ada yang melintasinya— 
selain sedikit orang. Setelah itu (Mekah) penuh (dengan penduduk). 
Setelah itu mereka keluar meninggalkannya, lalu mereka tidak 
kembali lagi ke sana selamanya.” 


Dajjal Tidak akan Memasuki Mekah dan Madinah 


Terkait Madinah, disebutkan dalam kitab shahih seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, bahwa Dajjal tidak mampu memasuki Mekah dan 
Madinah. Di setiap celah perbukitan Madinah terdapat malaikat-malaikat 
yang berjaga agar tidak dimasuki Dajjal. Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, 
dari hadits Malik, dari Nu'aim Al-Mahmar, dari Abu Hurairah, Rasulullah # 
bersabda, “Madinah tidak dimasuki Al-Masih Dajjal ataupun thaun.” 


Seperti disebutkan sebelumnya, Dajjal hanya bertahan di luar Madinah. 
Madinah mengguncang penduduk sebanyak tiga kali, lalu setiap munafik 
lelaki dan perempuan, orang fasik lelaki dan perempuan, keluar menghampiri 
Dajjal, sementara setiap mukmin lelaki dan perempuan, muslim lelaki dan 
perempuan bertahan di Madinah. Hari itu disebuthari khalash (pembebasan), 
seperti yang disebut Nabi 4 dalam sabda beliau, “Madinah adalah Thaibah. 
Ia membersihkan kotorannya dan memurnikan kebaikannya.” 


23 HR. Ahmad, dari hadits Umar (1, hal: 23). Di dalam sanadnya ada Ibnu Luhai'ah. Hafalannya kacau. Abu 
Zubair pemalsu hadits. Dan ia meriwayatkan hadits ini secara 'an'anah. 

24 Al-Bukhari (X/5731). Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya. 

25 HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya (II, kitab; haji, hadits nomor 489). 


258 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah sa berfirman: 


4 at 
BA Ia IS) 
“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan 
laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), 
sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang 
baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik 
(pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka 
memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)." (An-Nûr: 26) 


Intinya, Madinah makmur pada masa Dajjal, selanjutnya makmur pada 
masa Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah, hingga ia meninggal dunia 
dan dimakamkan di sana. Setelah itu penduduk Madinah pergi meninggalkan 
Madinah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Imam Ahmad menuturkan, Yahya bin Ishag bercerita kepada kami, Ibnu 
Luhai'ah bercerita kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata: Umar 
bin Khattab mengabarkan kepadaku, ia berkata; aku mendengar Rasulullah 
#5 bersabda: 


Ga PN Bos AI 


Z aa A Ki 
3S Gaal 
“Sungguh, seorang pengendara akan melintas di sisi-sisi Madinah, 


kemudian ia berkata, ‘Dulu di sini banyak orang-orang muslim yang 
bermukim." 


Imam Ahmad berkata, “Hasan hanya meriwayatkan hadits ini melalui 
riwayat kuat dari Jabir.” Hanya Ahmad yang meriwayatkan dua hadits ini. 


26 HR. Ahmad (Il, hal: 381). Di dalam sanadnya ada kekacauan hafalan Ibnu Luhai'ah dan pemalsuan Ibnu 
Zubair karena ia meriwayatkan hadits ini secara 'an'anah, 


————-8»s,-—— 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Munculnya Hewan Bumi yang Dapat Berbicara 
Allah sa berfirman: 


si Seat ale Iii 3 B5 


OA Ee SE 


“Dan apabila perkataan (ketentuan masa kehancuran alam) telah 
berlaku atas mereka, Kami keluarkan makhluk bergerak yang 
bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa 
manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An-Naml: 82) 


Penjelasan terkait ayat ini sudah kami bahasa dalam kitab tafsir. Juga 
sudah kami sebutkan sejumlah hadits terkait halini, yang dirasa sudah cukup. 
Jika saja semua penjelasan dan hadits-hadits tersebut disatukan di sini, tentu 
baik dan memadai. Segala puji bagi Allah. 

Ibnu Abbas, Hasan, dan Qatadah menjelaskan, “Yang akan mengatakan 
kepada mereka,” yaitu berbicara kepada manusia. Ibnu Jarir menguatkan, 
bahwa hewan bumi ini berbicara kepada manusia dan mengatakan, “Manusia 
dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” 

Ibnu Jarir menuturkan penjelasan ini dari Atha* dan Ali. Pernyataan ini 
perlu dikritisi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Yangakan mengatakan kepada 
mereka,” yaitu di dahi orang kafir tertulis “Kafir,” dan di dahi orang mukmin 
tertulis “Mukmin.” Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan, hewan bumi 
berbicara kepada mereka dan mengusir mereka. Pernyataan ini menyatukan 
dua pendapat di atas. Pernyataan ini kuat dan bagus. Wallahu a'lam. 


Sepuluh Tanda Menjelang Kiamat 

Sebelumnya telah disebutkan hadits riwayat Ahmad, Muslim, dan 
para pemilik kitab Sunan, dari Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, bahwa 
Rasulullah #£ bersabda: 


AG Wap ja oi AE SE AE Is Hae B9 
SENG kaja gl ese GA la mat ah Ka 


260 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


MOK 


Gyan OKE Pu 5 
2- 4 Da 
Pa 156 
“Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat sepuluh tanda: 
terbitnya matahari dari barat, kabut, munculnya hewan bumi, 
munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa putra Maryam, Dajjal, 
tiga longsor: longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jazirah 
Arab, serta api yang muncul dari jurang Aden yang menghalau 
manusia. Api itu bermalam bersama mereka di mana pun mereka 
bermalam dan istirahat siang bersama mereka di mana pun mereka 
istirahat siang.” 


Muslim meriwayatkan dari hadits Alla, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
Nabiggbersabda, “Segeralah melakukanamalan-amalansebelum munculnya 
Dajjal, kabut, hewan melata bumi, hari Kiamat, dan kematian salah seorang 
di antara kalian.” 


Ibnu Majah meriwayatkan dari Harmalah, dari Ibnu Wahab, dari Amr bin 
Harsh dan Ibnu Luhai'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sinan, dari Sa'ad, 
dari Anas, bahwa Rasulullah # bersabda, “Segeralah melakukan amalan- 
amalan sebelum enam hal: terbitnya matahari dari barat, Dajjal, kabut, 
hewan melata bumi, kematian salah seseorang di antara kalian, dan hari 
Kiamat.” 

Hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan hadits ini melalui jalur tersebut. 


Abu Dawud Ath-Thayalisi menuturkan, diriwayatkan dari Thalhah 
bin Amr dan Jarir bin Hazim. Adapun Thalhah, ia berkata, Abdullah bin 
Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Thufail bercerita 
kepadanya, dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari Abu Syuraihah dan Abu 


37 Shahih HR. Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 40), Abu Dawud (IV/4311), At-Tirmidzi 
(1V/2183), Ibnu Majah (V4055), dan Ahmad (IV, hal: 7). 

28 HR. Muslim (IV, kitab: fitnah-fitnah, hadits nomor 129), Ahmad (I, hal: 337). NAN 

29 Ibnu Majah (1/4056). Hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan hadits ini, sementara enam ahli hadits lainnya 
tidak, Al-Bushairi menyatakan dalam Az-Zawa'id, “Sanad hadits ini hasan. Sinan bin Sa'ad diperdebatkan 
para ahli hadits, demikian halnya namanya." 


261 


An-Nihâyah fi Fitan wal Malâhim 


Jarir. Ia berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid, dari seseorang dari 
keluarga Abdullah bin Mas'ud. Hadits Thalhah lebih lengkap dan lebih bagus. 
Ia berkata: Rasulullah £ menyebut tentang hewan bumi, beliau bersabda, 
"Ia keluar sebanyak tiga kali: (1) Ia keluar di ujung pedalaman, dan berita 
tentangnya tidak sampai masuk ke negeri—maksudnya Mekah. Selang 
beberapa waktu, ia keluar lagi di selain kawasan pedalaman, hingga berita 
tentangnya ramai dibicarakan di tengah-tengah penduduk pedalaman, dan 
beritanya memasuki negeri—maksudnya Mekah." 

Rasulullah 4 bersabda, “Selanjutnya, ketika orang-orang tengah berada 
di dalam masjid yang palingsuci danpaling mulia bagi Allah; Masjidil Haram, 
mereka baru sadar saat hewan bumi mengeluarkan suara di antara rukun 
(Hajar Aswad) dan magam (Ibrahim). Hewan-hewan mengibaskan tanah 
dari wajahnya, lalu orang-orang berlarian menjauh, sementara sekelompok 
orang-orang mukmin tetap bertahan. Mereka tahu bahwa mereka tidak 
akan luput dari takdir Allah. Hewan lebih dulu menyerang mereka. Wajah 
mereka memburat terang hingga seperti bintang. Hewan kemudian berlarian 
ke segala penjuru, yang mencari tidak menemukannya dan yang melarikan 
diri darinya tidak selamat. Hingga seseorang berlindung, lalu hewan itu 
datang dari belakang dan berkata, “Hai fulan! Apa saat ini kau mau shalat? Ia 
menghampiri hewan tersebut lalu hewan memberi tanda di wajahnya. Setelah 
itu hewan pergi berlalu. Orang-orang turut serta dalam harta dan mereka 
pergi bersama-sama ke berbagai kota. Orang mukmin bisa dibedakan dengan 
orang kafir, hingga orang mukmin berkata, “Hai orang kafir! Tunaikan hakku,’ 
dan hingga orang kafir berkata, “Hai orang mukmin! Tunaikan hakku'.” 

Demikian Abu Dawud meriwayatkan hadits ini secara marfu' melalui 
jalur ini dengan rangkaian lafal seperti di atas. Hadits ini gharib. Ibnu Jarir 
meriwayatkan hadits ini dari Yaman secara marfu.' Riwayat Ibnu Jarir 
menyebutkan, ini terjadi pada masa Isa putra Maryam, dan kala ia tengah 
berthawaf di Ka'bah. Hanya saja sanadnya perlu dikritisi. Wallahu a'lam. 

Ibnu Majah menuturkan, Abu Ghassan Muhammad bin Umar bercerita 
kepada kami, Abu Numailah bercerita kepada kami, Ibnu Ubaid bercerita 
kepada kami, Abdullah bin Buraidah bercerita kepada kami, dari ayahnya, 


30 HR. Ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (II, hal: 221). 


262 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ia berkata, “Rasulullah #& pergi mengajakku ke sebuah pedalaman di dekat 
Mekah. Di sana rupanya ada tanah kering di sekitarnya dikelilingi pasir, 
lalu Rasulullah $ bersabda, Hewan bumi keluar dari tempat ini." Ternyata 
ukurannya satu jengkal kali satu jengkal.” 

Ibnu Buraidah berkata, “Beberapa tahun setelah itu aku pergi haji, lalu 
beliau memperlihatkan tempat itu kepada kami. Rupanya diukur dengan 
tongkatku ini, sekian dan sekian.” Maksudnya, semakin lama, tempat 
keluarnya hewan bumi semakin melebar hingga pada saat ia muncul. 
Wallahu a'lam. 


Abdurrazzag Ma'mar menuturkan, diriwayatkan dari Qatadah, bahwa 
Ibnu Abbas berkata, “Ia adalah hewan berbulu halus, memiliki empat 
kaki, kelak akan muncul dari sebagian tanah Tihamah." Sa'id bin Manshur 
meriwayatkan hadits ini dari Utsman bin Mathar, dari Qatadah, dari Ibnu 
Abbas, dengan matan yang sama. 

Ibnu Abi Hatim menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Abdullah 
bin Rauha` bercerita kepada kami, Fudhail bin Marzug bercerita kepada 
kami, dari Athiyah, dari Abdullah berkata, ia berkata, “Hewan bumi muncul 
dari sebuah rekahan di bukit Shafa laksana larinya kuda. Selama tiga hari, 
sepertiga tubuhnya tidak keluar.” 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Hewan bumi keluar 
dari bawah bongkahan batu besar lalu pergi ke timur dan meraung kencang 
hingga terdengar di seluruh belahan timur. Setelah itu ia pergi menuju Syam 
lalu meraung kencang hingga terdengar di seluruh Syam. Pada sore hari, 
ia pergi meninggalkan Mekah, dan pada pagi harinya ia sampai di Asafan.” 
Abdullah ditanya, “Setelah itu apa?” ia menjawab, “Aku tidak tahu.” 

Diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, “Hewan bumi keluar dari 
bawah Sodom.” Sodom adalah kota kaum Luth. Pendapat-pendapat ini 
berseberangan satu sama lain. Wallahu a'lam. 

Diriwayatkan dari Abu Thufail, bahwa ia berkata, “Hewan bumi muncul 
dari Shafa atau Marwa.” (HR. Al-Baihaqi). 


IT TR Ibnu Majah (4067), dengan sanad dhaif, karena kelemahan Ibnu Ubaid Khalid. Al-Bukhari berkata, 
#aditnya perlu dikritisi,” Ibnu Hibban dan Hakim berkata, "Ia meriwayatkan hadits-hadits palsu dari 


Anas." 


263 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Ibnu Abi Hatim menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Abu Shalih, 
sekretaris Laits, bercerita kepada kami, Muawiyah bin Shalih bercerita kepada 
kami, dari Abu Maryam, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Pada 
tubuh hewan bumi terdapat segala warna, jarak di antara kedua tanduknya 
sejauh satu farsakh bagi orang yang berkendaraan.” 

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata, 
“Dâbah adalah hewan yang memiliki kepala, bulu halus, kuku, ekor, dan 
jenggot. Ia akan muncul di hadapan kuda yang dapat berlari kencang. Ia 
muncul selama tiga hari, tapi duapertiga tubuhnya tidak juga keluar.” (HR, 
Ibnu Abi Hatim). 

Ibnu Juraij menuturkan, diriwayatkan dari Abu Zubair, ia menyebutkan 
ciri-ciri hewan bumi. ia berkata, “Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya 
seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk 
rusa,lehernyasepertileherburungunta, dadanyasepertidadasinga, warnanya 
seperti warna macan, lambungnya seperti lambung kucing, ekornya seperti 
ekor domba, kaki-kakinya seperti kaki-kaki unta. Setiap persendiannya 
berjarak duabelas hasta. Bersamanya, muncul tongkat Musa dan cincin 
Sulaiman, hingga setiap mukmin diberi titik putih di wajahnya dengan tongkat 
Musa, lalu titik tersebut menyebar hingga wajahnya memutih. Dan setiap 
kafir diberi titik hitam di wajahnya dengan cincin $ulaiman, lalu titik tersebut 
menyebar hingga wajahnya menghitam. Hingga orang-orang berjual-beli di 
pasar-pasar lalu berkata, “Berapa harganya ini hai orang mukmin? Berapa 
harganya ini hai orang kafir? Hingga satu keluarga duduk bersama di atas 
meja makan, lalu mereka mengenali siapa di antara mereka yang mukmin dan 
siapa yang kafir. Setelah itu hewan bumi berkata, “Hai Fulan! Bergembiralah, 
kau termasuk penghuni surga. Hai Fulan! Kau termasuk penghuni neraka. 
Itulah firman Allah sx, Dan apabila perkataan (ketentuan masa kehancuran 
alam) telah berlaku atas mereka, Kami keluarkan makhluk bergerak yang 
bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia 
dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.’ (An-Naml: 82).” 

Telah kami sebutkan sebelumnya riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwa 
hewan bumi ini merupakan keturunan Iblis terkutuk, seperti disebutkan 
dalam riwayat Abu Nu'aim dari Hammad dalam kitab Al-Fitan wal Malêhim 
karyanya. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. 


264 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Muslim menuturkan, Abu Bakar bin Abu Syaibah bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Bisyr bercerita kepada kami, dari Abu Hayyan, dari 
Abu Zur'ah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: aku menghafal suatu hadits 


dari Rasulullah 4& yang tidak aku lupakan selamanya: aku mendengar beliau 
bersabda: 


ti giye Da IH Kp {efs 
JEN Ga Ngka ba Gani bib aj AN GG 
Eh Ie. RE ak BEG ab ah P 
SAS EU elo JS EK Uh bl 
“Sesungguhnya, tanda Kiamat yang pertama kali muncul adalah 
terbitnya matahari dari barat dan munculnya hewan bumi kepada 


manusia pada pagi hari. Mana saja di antara keduanya yang muncul 
sebelum yang lain, yang berikutnya muncul tidak lama setelahnya.” 


Maksudnya, tanda-tanda Kiamat pertama yang tidak lazim, meski 
Dajjal, turunnya Isa dari langit, dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj sudah ada 
sebelumnya. Tanda-tanda seperti ini sudah lazim, karena hal-hal serupa 
juga sudah biasa terlihat. Berbeda dengan munculnya hewan bumi dalam 
bentuk aneh yang tidak biasa, dapat berbicara dengan manusia, memberi 
tanda iman atau kafir kepada manusia, ini merupakan hal luar biasa. Hewan 
ini merupakan tanda-tanda pertama yang muncul dari bumi, seperti halnya 
terbitnya matahari dari barat yang tidak seperti biasanya, merupakan tanda- 
tanda pertama yang muncul dari langit. 


Matahari Terbit dari Barat 


Setelah matahari terbit dari barat, tobat siapa pun tidak lagi membawa 
guna. Allah sa berfirman: 


3 AR Muslim (V, kitab; fitnah-fitnah, hadits nomor 118), Abu Dawud (IV/4310), Ibnu Majah (1/4069). 


265 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


“Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada 
mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda 
dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu 
tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum 
itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. 
Katakanlah, Tunggulah! Kami pun menunggu'" (Al-An'am: 158) 


Imam Ahmad menuturkan, Waki' bercerita kepada kami, Ibnu Abi Laila 
bercerita kepada kami, dari Athiyah Al-Aufa, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari 
Nabi 3%, “Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna 
lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu,” beliau bersabda, 
“Terbitnya matahari dari barat.” Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari 
Sufyan bin Waki', dari ayahnya, dengan matan yang sama.” 


Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib.” Sebagian lainnya meriwayatkan 
hadits ini tanpa menghubungkan sanadnya sampai Nabi 36. 


Al-Bukhari menyampaikan saat menafsirkan ayat ini, Musa bin Ismail 
bercerita kepada kami, Abdul Wahid bercerita kepada kami, Umarah 
bercerita kepada kami, Abu Zur'ah bercerita kepada kami, Abu Hurairah 
bercerita kepada kami, Rasulullah 4 bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi 
hingga matahari terbit dari barat. Saat manusia melihatnya, mereka semua 
beriman. Itulah hari ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum 
beriman sebelum itu.” 

Hadits ini ditakhrij oleh ahlul hadits yang lain, kecuali Tirmidzi dari 
sejumlah jalur, dari Umarah bin Qa'qa' bin Syubrumah, dari Abu Zur'ah bin 
Ami bin Jarir, dari Abu Hurairah secara marfu' seperti hadits di atas. 

Al-Bukhari menuturkan, Ishag bercerita kepada kami, Abdurrazzag 
bercerita kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami, dari Himam bin 
Munabbih, dari Abu Hurairah, Rasulullah #& bersabda, “Kiamat tidak akan 
terjadi hingga matahari terbit dari barat. Saat matahari terbit (dari barat) 
dan manusia melihatnya, mereka semua beriman. Itulah hari ketika tidak 
berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu.” Setelah itu 


33 HR. At-Tirmidzi 


13071). Di dalam sanad hadis ini ada Athiyah Al-Aufa. Ia banyak keliru meski jujur, 

berpaham Syi'ah, dan pemalsu hadits. 

34 Muttafag alaih. HR. Al-Bukhari (VII/4635), Muslim (I, kitab: iman, hadits nomor 248), Abu Dawud 
(1V/4312), Ibnu Majah (1/4068), Ahmad (II, hal: 231, 313). 


266 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


beliau membaca ayat, “Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan 
malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda- 
tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu 
tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau 
(belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, 
Tunggulah! Kami pun menunggu'." (Al-An'am: 158). 

Hadits ini juga diriwayatkan Muslim dari Muhammad bin Rafi', dari 
Abdurrazzag bin Himam Ash-Shan'ani melalui jalur Alla* bin Abdurrahman 
bin Ya'qub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. 

Ahmad menuturkan, Waki’ bercerita kepada kami, dari Fudhail bin 
Ghazwan, dari Abu Hazim Sulaiman, dari Abu Hurairah, Rasulullah #& 
bersabda, “Tiga tanda Kiamat, ketika tanda-tanda ini muncul, tidak berguna 
lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha 


berbuat kebajikan dengan imannya itu, yaitu terbitnya matahari dari barat, 
kabut, dan hewan bumi.” 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abu Syaibah 
dan Zuhair bin Harb, dari Waki’, dengan matan yang sama. Muslim juga 
meriwayatkan hadits ini melalui jalur Jain dari Fudhail bin Ghazwan, dengan 
matan serupa. Demikian halnya Tirmidzi dan Ibnu Jarir. 


“Barangsiapa Memiliki Ilmu, Berkatalah Berdasarkan Ilmu yang Ia Ketahui, 
dan Barangsiapa Tidak Memiliki Ilmu, Diamlah” 

Hadits ini diriwayatkan dari sejumlah jalur, dari Abu Hurairah, dari 
sejumlah sahabat. Diriwayatkan dari Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, 
dari Rasulullah 35, beliau bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi hingga 
kalian melihat sepuluh tanda; terbitnya matahari dari barat, hewan bumi, 
munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa putra Maryam, Dajjal, tiga 
longsor: longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jazirah Arab, dan api 
yang muncul dari jurang Aden yang menghalau manusia. Api itu bermalam 


35 Shahih. ukhari (VIN/4636). 
36 Shahih. HR. Muslim (1, kit in, hadits nomor 249), At-Tirmidzi (V/3072), Ahmad (II, hal: 445). 
37 Shahih. HR. Muslim (I, kitab: iman, hadits nomor 128). 


267 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


bersama mereka di mana pun mereka bermalam dan istirahat siang bersama 
mereka di mana pun mereka istirahat siang." 


Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan para pemilik kitab sunan. Seperti 
yang sudah disebutkan beberapa kali sebelumnya. 

Muslim meriwayatkan dari hadits Alla`, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. 
Dan dari hadits Qatadah, dari Hasan, dari Ziyad bin Rabbah, dari Abu 
Hurairah, dari Rasulullah gg, “Segeralah lakukan amalan-amalan enam hal 
(tanda Kiamat)," beliau menyebut di antaranya adalah matahari terbit dari 
barat, kabut, dan hewan bumi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain, dari hadits Ibrahim bin Yazid 
bin Syuraik, dari ayahnya, dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah # bersabda 
kepadaku, “Tahukah engkau, ke mana perginya matahari ini ketika 
terbenam?” 

“Tidak,” jawabku. 

Beliau bersabda, “Ia sampai lalu bersujud di bawah arasy, kemudian 
meminta izin (untuk kembali terbit). Maka, sudah hampir tiba waktunya 
dikatakan kepadanya, ‘Kembalilah ke tempat dari mana kau datang.’ Itulah 
ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, 
atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu.” 

Imam Ahmad menuturkan, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami, 
Abu Hayyan bercerita kepada kami, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, 
ia berkata, “Tiga orang muslim menemui Marwan di Madinah. Mereka 
kemudian mendengarnya berkata kalaia membicarakan tentang tanda-tanda 
Kiamat, bahwa tanda yang pertama adalah munculnya Dajjal. Ketiga orang 
tersebut kemudian menemui Abdullah bin Amr lalu menyampaikan apa 
yang mereka dengar dari Marwan terkait tanda-tanda Kiamat, lalu Abdullah 
berkata, ‘Marwan berkata tidak benar. Aku menghafal sabda Rasulullah 3%, 
Sesungguhnya, tanda Kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya 
matahari dari barat dan munculnya hewan bumi kepada manusia pada pagi 
hari. Mana saja di antara keduanya yang muncul sebelum yang lain, yang 
berikutnya muncul tidak lama setelahnya'”» 


38 Muttafag alaih. HR. Al-Bukhari (VV3199), Muslim (I, kitab: iman, hadits nomor 250), Ahmad (V, hal: 152). 
39  Al-Musnad (Il, hak 201). Sanad hadits ini dishahihkan Ahmad Syakir. Khas a bak kaa). 


268 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Setelah itu Abdullah bin Amr berkata, dan Abdullah adalah orang yang 
rajin membaca kitab-kitab, “Aku kira yang pertama kali muncul di antara 
kedua tanda tersebut adalah terbitnya matahari dari barat, karena setiap kali 
terbenam, matahari datang di bawah arasy lalu bersujud dan meminta izin 
untuk terbit. Allah kemudian mengizinkannya kembali terbit. Hingga ketika 
Allah mengizinkan matahari terbit dari barat, matahari melakukan seperti 
yang biasa ia lakukan. Ia datang ke bawah arasy lalu bersujud dan meminta 
izin untuk terbit. Ia tidak diberi jawaban apa pun. Ia kembali meminta izin 
untuk terbit. Ia tidak diberi jawaban apa pun. Hingga ketika berlalu sebagian 
waktu dari malam hari seperti yang Allah kehendaki, matahari tahu jika 
diizinkan terbit, ia tidak dapat mencapai timur, ia pun berkata, ‘Ya Rabb! 
Alangkah jauhnya timur! Bagaimana aku bisa (kembali menyinari) manusia?” 
Hingga ketika ufuk langit sudah seperti tali pelana, ia meminta izin untuk 
terbit, lalu dikatakan kepadanya, “Kembalilah ke tempatmu lalu terbitlah! Ia 
pun terbit dari barat.” Setelah itu Abdullah bin Amr membaca ayat ini, “Pada 
hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman 
seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat 
kebajikan dengan imannya itu.” (Al-An'am: 158). 

Muslim meriwayatkan hadits ini dalam kitab Shahihnya, Abu Dawud, 
dan Ibnu Majah dari hadits Abu Hayyan Yahya bin Sa'id bin Hayyan, dari Abu 
Zur'ah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Aku menghafal sabda Rasulullah 
#&, Sesungguhnya, tanda Kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya 
matahari dari barat dan munculnya hewan bumi kepada manusia pada pagi 
hari. Mana saja di antara keduanya yang muncul sebelum yang lain, yang 
berikutnya muncul tidak lama setelahnya'.”* 

Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, yang dimaksud tanda- 
tanda dalam hadits ini adalah tanda-tanda yang tidak lazim, tidak seperti 
biasanya. Hewan yang dapat berbicara dengan manusia, orang kafir dapat 
dibedakan dengan orang mukmin, dan terbitnya matahari dari barat, 
tanda-tanda ini merupakan hal-hal yang tidak lazim. Terbitnya matahari 
kemungkinan terjadi lebih dulu sebelum munculnya hewan bumi. Wallahu 
a'lam. 


Pa ema ana 
70 Ak Musnad (ll, hal: 201). Sanad hadits ini dishahihkan Ahmad Syakir. 


269 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Seperti disebutkan dalam hadits gharib yang diriwayatkan Al-Hafizh 
Abu Qasim Ath-Thabrani dalam Al-Mujma' Ia berkata; Ahmad bin Yahya 
bin Khalid bin Hibban Ar-Ragi bercerita kepadaku, Ishag bin Ibrahim bin 
Barig Al-Himashi bercerita kepada kami, Utsman bin Sa'id bin Katsir-bin 
Dinar bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah bercerita kepada kami, dari 
Huyai bin Abdullah, dari Abdurrahman Al-Habli, dari Abdullah bin Amr 
bin Ash, Rasulullah 3% bersabda, “Ketika matahari terbit dari barat, Iblis 
bersungkur sujud seraya menyeru dengan suara keras, Perintahkanlah aku 
bersujud pada siapa yang Engkau kehendaki.’ Para setan mengeruminya 
lalu bertanya, ‘Permohonan apa ii 


i? Iblis menjawab, “Aku hanya meminta 
kepada Rabbku untuk menangguhkanku sampai hari yang telah ditentukan 
(hari kebangkitan).' Setelah itu hewan bumi muncul dari rekahan bukit 
Shafa. Langkah pertamanya ia pijakkan di Anthakia. Iblis kemudian datang 
lalu hewan bumi menamparnya."" 


Hadits ini sangat gharib, dan munkar jika dikatakan hadits ini marfu.’ 
Riwayat ini pasti bersumber dari kitab-kitab ahli kitab yang didapatkan 
Abdullah bin Amr saat perang Yarmuk, selanjutnya ia menyampaikan hal-hal 
aneh dari kitab-kitab tersebut. 


Telah disebutkan sebelumnya dalam kabar Ibnu Mas'ud yang 
diriwayatkan Abu Nu'aim bin Hammad dalam Al-Fitan bahwa hewan bumi 
membunuh Iblis. Ini termasuk kabar yang paling aneh. Wallahu a'lam. 


Disebutkan dalam hadits Thalut bin Ubbad, dari Fadhalah bin Jubair, 
dari Abu Umamah Shada bin Ajalan, Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya, 
tanda-tanda Kiamat pertama adalah terbitnya matahari dari barat.” 


Di Antara Kaum Muslimin, akan Senantiasa Ada yang Shalat Malam Seraya 
Beribadah Hingga Matahari Terbit dari Barat 


Al-Hafizh Abu Bakar bin Mardawaih menyebutkan dalam tafsirnya; 
Muhammad bin Ali bin Duhaim bercerita kepada kami, Ahmad bin Hazim 
bin Abu Ghazwah bercerita kepada kami, Dhirar bin Shard bercerita kepada 


@1 Disebutkan Al-Haitsami dalam Majma” Az-Zawa'id dari Ibnu Amr (VII, hal: 8). ta menyatakan hadits ini 
bersumber dari Ahmad, Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, dan Bazzar. Al-Haitsami berkata, “Para perawi Ath- 


Thabrani adalah perawi-perawi kitab shahih." Saya sampaikan: pernyataan Al-Hafizh Ibnu Katsir terkait 
hadits ini lebih tepat. 


270 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kami, Ibnu Fudhail bercerita kepada kami, dari Sulaiman bin Yazid, dari 
Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah #4 bersabda: 

“Sungguh, akan datang suatu malam pada manusia yang setara dengan 
tiga malam di antara malam-malam kalian ini. Saat malam itu tiba, mereka 
yang rajin mengerjakan amalan nafilah mengetahuinya. Seseorang di antara 
mereka bangun lalu membaca hizb-nya, lalu setelah itu tidur, lalu bangun 
dan membaca hizb-nya, lalu setelah itu tidur. Saat mereka berada dalam 
kondisi seperti itu, orang-orang saling berteriak satu sama lain. Mereka pun 
bertanya, “Apa itu?” Mereka langsung pergi ke masjid-masjid. Tiba-tiba, 
matahari terbit. Setelah matahari berada di tengah-tengah langit, ia kembali 
dan terbit dari tempat terbitnya.’ Beliau bersabda, ‘Saat itu, tidak berguna 
lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu'.” 

Selanjutnya, Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, 
dari Manshur, dari Rib'i, dari Hudzaifah, ia berkata, “Aku bertanya kepada 
Nabi 35, “Apa itu tanda terbitnya matahari dari barat? Beliau menjawab: 


“Malam harinya memanjang hingga seperti ukuran dua malam. Orang- 
orang yang biasa shalat pada malam hari bangun lalu shalat malam seperti 
yang biasa mereka lakukan. Bintang-bintang tidak terlihat pada malam itu 
karena sudah berlalu waktunya. Mereka tidur, setelah itu bangun lalu shalat. 
Setelah itu mereka tidur, lalu bangun kemudian shalat. Setelah itu mereka 
tidur, lalu bangun. Malam berlalu lama sekali hingga manusia ketakutan, 
karena shubuh tidak juga datang. Saat mereka menantikan terbitnya matahari 
dari timur, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Saat manusia melihatnya, 
mereka beriman, namun keimanan mereka tidak lagi membawa guna’.” 

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi berkata terkait kebangkitan dan 
penghimpunan: Abu Hasan Muhammad bin Hasan bin Dawud Al-Alawi 
mengabarkan kepada kami, Abu Nashr Muhammad bin Hamdawaih bin Sahal 
Al-Marwazi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Hammad Al-Amali 
bercerita kepadakami, Muhammad bin Imran bercerita kepada kami, ayahku 
bercerita kepadaku, Ibnu Abi Laila bercerita kepadaku, dari Ismail bin Raja", 
dari Sa'ad bin Iyas, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa suatu ketika ia berkata 
kepada kawan-kawannya, “Katakan kepadaku, apa maksud firman Allah 
sa, (Matahari) terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam? (Al-Kahfi: 


27 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


86) “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu,” jawab mereka. Ibnu Mas'ud berkata, 
“Ia (matahari) bersujud, memahasucikan, dan mengagungkan Allah ketika 
terbenam, selanjutnya ia berada di bawah Arasy. Ketika tiba waktunya terbit, 
ia bersujud, memahasucikan, dan mengagungkan Allah, kemudian meminta 
izin kepada-Nya (untuk terbit). Pada hari ketika ia tertahan, ia bersujud, 
memahasucikan, dan mengagungkan Allah, lalu meminta izin (untuk terbit). 
Lalu dikatakan kepadanya, ‘Tunggulah! Ia pun tertahan selama dua malam. 
Orang-orang yang shalat tahajud pada malam itu merasa takut. Pada malam 
itu, seseorang memanggil tetangganya, ‘Hai fulan! Kenapa kita malam ini? 
Aku telah tidur sampai puas dan aku sudah shalat sampai lelah.’ Dikatakan 
kepada (matahari), “Terbitlah dari tempatmu terbenam.” Itulah hari “Tidak 
berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) 
berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu'” (Al-An'am: 158) 


Hijrah Orang-orang yang Berhijrah Tidak Diterima Ketika Musuh Memerangi 
Mereka 

Imam Ahmad berkata, Hakam bin Nafi' bercerita kepada kami, Ismail bin 
Iyasy bercerita kepada kami, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin 
Ubaid, ia mengembalikan hadits ini kepada Malik bin Amir, dari Ibnu Su'da, 
bahwa Rasulullah #& bersabda: 


PAPA 


Jan SA a 


“Hijrah tidak berguna selama musuh masih memerangi." 


Mu'awiyah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Amr bin Ash berkata, 
bahwa Rasulullah pakai beranda 


ya gara Y dyang ah 
Fe a sE 
fai aa 


42 HR. Ahmad: IV, hal: 99, Abu Dawud: II/2479, An-Nasa`i: VII, hal: 146. 


272 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


aki itu ada dua; pertama, engkau meninggalkan 
Ta Dauh ga ua) lainnya, engkau berhijrah menuju Allah 
a y ijrah tidak terputus selama tobat masih diterima. 
rantiasa diterima hingga matahari terbit dari barat. Ketika 
matahari terbit dari barat, setiap hati dikunci dengan segala yangada 
didalamnya, dan amalan manusia tidak lagi berguna." 


Sanad hadits ini jayyid-kuat. Ahmad ti ij hadits ini dari 
< tidak takhi 
en idak mentakhrij hadits ini dari para 
Disebutkan: dalam hadits yang riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, 
yang dishahihkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari jalur Ashim bin Abu Najud, 


dari Zurr bin Hubaisy, dari Shafwan bin Usal, aku mendengar Rasulullah & 
bersabda: 


Jae E A a A z 3 f 
VAN Sa OA ib oA Ja UG 


qe 


“Sungguh, Allah membuka pintu tobat di arah barat seluas tujuh 
puluh atau empat puluh hasta. (Pintu tobat) tidak ditutup hingga 
matahari terbit (dari barat). 


Hadits-hadits mutawatir dan ayat di atas menunjukkan bahwa siapa 
beriman atau bertobat setelah matahari terbit dari barat maka iman dan 
tobatnya tidak diterima. Yang demikian itu karena—wallâhu a'lam— 
terbitnya matahari dari barat merupakan tanda-tanda kiamat terbesar yang 
menunjukkan kiamat sudah dekat sehingga waktu tersebut diperlakukan 
seperti hari Kiamat, seperti yang Allah firmankan, “Yang mereka nanti- 
nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan 
Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya 
sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang 
belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan 
imannya itu. Katakanlah, Tunggulah! Kami pun menunggu'." (Al-An'am: 


158) 


hal: 192. 
/, hal: 240, At-Tirmidzi: V/3535. 


— m 273 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


“Maka ketika mereka melihat azab Kami, mereka berkata, 'Kami hanya 
beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan 
yang telah kami persekutukan dengan Allah.’ Maka iman mereka ketika 
mereka telah melihat azab Kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah 
(ketentuan) Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan 
ketika itu rugilah orang-orang kafir” (Al-Mu' min: 84-85) 

“Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari Kiamat yang 
datang kepada merekasecara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya?" 
(Az-Zukhruf: 66) 


Al-Baihaqi menuturkan dari Al-Hakim, ia berkata, “Tanda-tanda (kiamat) 
yang pertama kali muncul adalah munculnya Dajjal, kemudian turunnya 
Isa putra Maryam, kemudian perobohan (dinding penghalang oleh) Yaj'juj 
dan Ma'juj, kemudian munculnya hewan dari bumi, kemudian terbitnya 
matahari dari barat." Ia berkata, ‘Ketika matahari terbit dari barat, seluruh 
manusia yang ada di atas bumi beriman. Andaikan turunnya Isa terjadi 
setelah matahari terbit dari barat maka iman orang yang sebelumnya tidak 
beriman itu tentu berguna baginya'.” Pernyataan Al-Hakim ini tidak tepat, 
karena keimanan seluruh penduduk bumi saat itu tidak berguna bagi siapa 
yang tidak beriman sebelumnya. Maka, siapa beriman atau bertobat pada 
hari saat matahari terbit dari barat, maka iman dan tobatnya tidak diterima, 
kecuali jika ia beriman atau bertobat sebelumnya. 


Demikian halnya firman Allah sx. dalam kisah turunnya Isa di akhir 
zaman, “Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman 
kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) 
akan menjadi saksi mereka.” (An-Nisa: 159). Yaitu sebelum kematian Isa 
dan setelah ia turun, seluruh ahli kitab beriman kepadanya secara terpaksa. 
Maksudnya, mereka benar-benar mengetahui bahwa Isa adalah hamba dan 
utusan Allah. Saat itu, orang-orang Nasrani menyadari bahwa pernyataan 
mereka terhadap Isa 3%% sebagai Tuhan sekaligus Nabi adalah dusta 
belaka. Orang Yahudi pun tahu bahwa Isa adalah seorang nabi dan utusan 
Allah, bukan anak zina seperti yang dituduhkan para penjahat dari kalangan 
mereka. Semoga laknat dan murka Allah menimpa mereka. 


274 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kabut yang Muncul Sebelum Kiamat 


Allah sa berfirman, “Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa 
kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. 
(Mereka berdoa), ‘Ya Rabb kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, 
kami akan beriman.” Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, 
padahal (sebelumnya pun) seorang Rasul telah datang memberi penjelasan 
kepada mereka, kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, ‘Dia itu 
orang yang menerima ajaran (dari orang lain) dan orang gila." Sungguh 
(kalau) Kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali 
(ingkar). (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan 
keras. Kami pasti memberi balasan'" (Ad-Dukhan: 10-16) 

Penafsiran ayat-ayat ini sudah kami bahas dalam surah Ad-Dukhan yang 
dirasa sudah cukup. 

Al-Bukhari" menukil dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia menafsirkan kabut ini 
sebagai kelaparan yang menimpa kaum Quraisy karena kemarau panjang 
akibat doa Nabi 35. terhadap mereka. Seseorang di antara mereka melihat 
seakan melihat asap di langit karena saking laparnya. Penafsiran ini aneh 
sekali. Penafsiran seperti ini tidak dinukil dari shahabat selain Ibnu Mas'ud. 

Sebagian ulama kontemporer berupaya membantah penafsiran ini 
dengan hadits shahih Abu Syuraih dan Hudzaifah bin Usaid, “Kiamat tidak 
terjadi hingga kalian melihat sepuluh (tanda), diantaranya, Dajjal, kabut, dan 
hewan bumi. Demikian halnya hadits Abu Hurairah, “Segeralah melakukan 
amalan-amalan sebelum (kedahuluan) enam (hal),” di antaranya tiga tanda 
di atas. Juga dua hadits marfu' dalam Shahih Muslim. Hadits marfu' lebih 
didahulukan dari seluruh hadits mauguf. 

Tekstual ayat Al-Qur'an menunjukkan adanya kabut dari langit yang 
meliputi seluruh manusia. Hal ini nyata dan merata, tidak seperti yang 
diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang menyebut kabut khayalan yang nampak 
di hadapan mata kaum Quraisy karena mereka sangat kelaparan. 


45 HR. Al-Bukhari: VIN/4821. 


275 


'An-Nihdyah fi Fitan wal Malahim 


Allah & berfirman, “Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa 
kabut yang tampak jelas," yaitu (kabut yang) jelas dan nyata, bukan khayalan 
karena sangat kelaparan. 


“Ya Rabb kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan 
beriman,” orang-orang pada zaman itu mengucapkan doa ini. Mereka 
memohon agar musibah yang menimpa mereka ini dilenyapkan, karena 
mereka telah beriman dan menantikan hal-hal gaib yang akan terjadi setelah 
itu pada hari Kiamat. Pada saat itu masih mungkin (kabut itu) dilenyapkan 
dan masih memungkinkan pula untuk bertobat dan kembali kepada Allah. 
Wallahu a'lam. 


Al-Bukhari‘ meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dari A'masy dan Manshur, dari Abu Dhuha, dari Masrug, ia berkata, 
“Suatu ketika ada seseorang bercerita di Kindah. Ia berkata, “Kabut muncul 
pada hari Kiamat lalu mencabut pendengaran dan penglihatan orang-orang 
munafik. Kabut menyerang orang mukmin seperti selesma.' Kami kaget 
dengan penjelasan ini, lalu kami mendatangi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud saat 
itu duduk bersandar, ia kemudian duduk dengan benar dan marah. Iaberkata, 
“Wahai kalian semua! Siapa mengetahui sesuatu, silakan ia sampaikan. Dan 
siapa yang tidak tahu, katakan, “Allah lebih tahu," karena mengatakan, “Allah 
lebih tahu,” terkait sesuatu yang tidakia ketahui adalah bagian dari ilmu. Allah 
berfirman kepada nabi-Nya, “Katakanlah (Muhammad), ‘Aku tidak meminta 
imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku): dan aku bukanlah 
termasuk orang yang mengada-ada. (Shad: 86) 


Ketika itu kaum Ouraisy tidak kunjung masuk Islam. Akhirnya Rasulullah 
# mendoakan keburukan pada mereka, Ya Allah! Tolonglah aku untuk 
mengalahkan mereka dengan kemarau tujuh tahun seperti yang pernah 
menimpa (kaum) Yusuf.” Kaum Quraisy akhirnya tertimpa kemarau panjang 
hingga mereka binasa. Mereka memakan bangkai dan tulang, hingga 
seseorang melihat kabut dari kejauhan. Abu Sufyan kemudian datang 
kepada beliau dan berkata, 'Hai Muhammad! Engkau memerintahkan 
(kami) untuk menyambung tali kekeluargaan, dan kaummu kini binasa. 
Maka berdoalah kepada Allah!" Ibnu Mas'ud kemudian membaca ayat ini, 


46 HR. Al-Bukhari: VIN/47774, Muslim: IV, kitab: Munafigin, hadits nomor 39, At-Tirmidzi: V/8254. 


276 


ee TENGEN E Peperangan Akhir Zaman 


“Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, 
yang meliputi manusia, Inilah azab yang pedih. (Mereka berdoa), Ya Rabb 


kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman." (Ad- 
Dukhan: 10-16) 


“Apakah Kami akan melenyapkan siksa akhirat dari kalian?” Siksa dunia 
telah dilenyapkan dari mereka. Namun setelah itu, mereka kembali kafir. 
Itulah yang dimaksud firman Allah e, (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami 
menghantam mereka dengan keras." Ini terjadi pada perang Badar. Dan 
peristiwa berikut ini pasti akan terjadi, “Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah 
dikalahkan, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu 
akan menang." (Ar-Rûm: 1-3) 

Tandaitu sudah terjadi. Empattandalainnyajugasudah terjadi. Al-Bukhari 
dan Muslim juga mentakhrij hadits ini dari hadits A'masy dan Manshur, 
dengan matan yang sama. Riwayat lain menyebutkan: tanda (terbelahnya) 
bulan, kabut, dan kemenangan Romawi sudah berlalu. Al-Bukhari menyebut 
hadits ini dari sejumlah jalur dan dengan lafal yang berbeda. Perkataan yang 
orang bercerita dalam riwayat di atas bahwa kabut terjadi sebelum hari 
Kiamat, tidaklah baik. Itulah kenapa Ibnu Mas'ud membantah pernyataan 
tersebut. Yang benar, sebelum kiamat terjadi, akan ada kabut. Seperti halnya 
keberadaan tanda-tanda lain seperti hewan bumi, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, 
seperti ditunjukkan dalam sejumlah hadits dari Abu Syuraihah, Abu Hurairah, 
dan sahabat lainnya. Juga seperti yang disebutkan secara tegas dalam hadits 
riwayat Al-Bukhari bahwa akan ada (tanda) api sebelum hari Kiamat, seperti 
disebutkan dalam kitab Shahih sebelumnya. Api ini akan muncul dari jurang 
Aden. Ia menggiring manusia menuju padang Mahsyar. Api ikut bermalam 
di mana pun mereka bermalam, ikut istirahat siang di mana pun mereka 
istirahat siang, dan melahap siapa yang tertinggal. 


Petir Banyak Menyambar Kala Kiamat Kian Dekat 

Imam Ahmad berkata: Muhammad bin Mush'ab bercerita kepada kami, 
Umarah bercerita kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, 
bahwa Rasulullah # bersabda: 


277 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


SE ola ig Seal Ji 


KAJEN A óso 


<a {$ 2er sezi dk 
GA Sa GAN Ja 
LA A H SAN 
563 EN San sd yaa 
“Petir banyak menyambar ketika kiamat semakin dekat, hingga 
seseorang mendatangi suatu kaum lalu bertanya, Siapa di antara 
kalian yang jatuh pingsan pada pagi ini?” Mereka menjawab, Yang 
pingsan si fulan, fulan, dan fulan'.”” 


Hujan Sangat Lebat Sebelum Kiamat Terjadi 

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar menyebutkan dalam Musnad-nya, Ishaq 
bercerita kepada kami, Khalid bercerita kepada kami, dari Suhail, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 35 bersabda: 


Yo Su a Gé en Ga ANGE KN 


“Kiamat tidak terjadi hingga langit menurunkan hujan lebat (yang 
merata), tidak ada rumah-rumah dari tanah (rumah-rumah 
perkotaan) ataupun rumah-rumah dari bulu (rumah-rumah 
perkampungan) yang tidak terkena hujan.” 

Imam Ahmad berkata, “Muammil bercerita kepada kami, Hammad 


bercerita kepada kami, Ali bin Zaid bercerita kepada kami, dari Khalid bin 
Huwairits, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 


MR Wa pis MEN BB call g SG S3 SI 


“Tanda-tanda kiamat laksana manik-maik yang dirangkai pada 
benang. Lalu benang itu putus sehingga (manik-manik itu) terlepas 
beriringan satu per satu'" Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits 


ini. 


ri 
48 AlMusnad. I hal: 719. Sanad hadits ini dhaif. 


278 


5 Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


bean Menjelang Kiamat yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya 

g aa a ini sudah disebutkan dalam hadits-hadits 
sebel a Berikut akan kami sebutkan sebagian lainnya, dan kami akan 
menyebut sebagian tanda-tanda kiamat yang menunjukkan bahwa kiamat 
sudah dekat. Allah jua yang dimintai pertolongan. Tanda-tanda kiamat: 


1. Manusia bersaing meninggikan bangunan-bangunan 


Seperti disebutkan sebelumnya dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu 


aa dari Syu'aib, dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi &: 


edan 


Sa Si Jetis 
Kru INI en a a 
BOR SJES Ea SANA é ji Anis a 
Pena 


sad 


n 
A PE 


PANG NG sits 
5. KENEN ks NG IK 


“G3 


aga 


GN Gi Us ORA NAN GAN uiy e BEG 


BAANG i ieh adr a aa enak Mi "30 
(ENG ES ena Ie Ls 
aik a JU fg SI jih 5 KEN 


“Kiamat tidak terjadi hingga orang-orang bersaing meninggikan 
bangunan-bangunan. Kiamat tidak terjadi hingga dua kubu 
besar berperang. Di antara keduanya terjadi pembunuhan besar- 
besaran, seruan keduanya sama. Kiamat tidak terjadi hingga 
hingga ilmu dicabut, banyak terjadi guncangan-guncangan, zaman 
kian mendekat, fitnah-fitnah kian banyak dan banyak terjadi 
pembunuhan. Kiamat tidak terjadi hingga muncul Dajjal-Dajjal 


279 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


pendusta, sekira tiga puluh, yang masing-masing mengaku sebagai 
utusan Allah. 


(Kiamat tidak terjadi) hingga seseorang melintas di makam seseorang 
lalu berkata, Andai saja aku yang mati." (Kiamat tidak terjadi) hingga 
matahari terbit dari barat. Apabila matahari terbit (dari barat) dan 
orang-orang melihatnya, maka mereka semua beriman, namun saat 
itu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum 
itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. 

Kiamat tidak terjadi hingga harta melimpah di tengah-tengah kalian, 

sampai-sampai pemilik harta bingung (mencari) orang yang mau 

menerima zakat darinya." 


Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari Abu Hurairah. 


Hadits berikut sudah disebutkan sebelumnya dari Abu Hurairah, Abu 
Buraidah, Abu Bakrah, dan lainnya; “Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian 
memerangi orang-orang Turk; wajah mereka lebar, hidung mereka pesek, 
dan wajah-wajah mereka seperti perisai bertumpuk. Mereka mengenakan 
sandal bulu.” Mereka ini adalah Bani Qanthura. Qanthura adalah budak 
wanita milik Ibrahim Al-Khalil X2. 


2. Minimnya ilmu dan banyak kebodohan dan menyebar 


Disebutkan di dalam kitab Shahfihain dari hadits Syu'bah, dari Qatadah, 
dari Anas, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


saka PAN sig YA sah kn Ba 
SA dil g Gêni An ng 


MA 
an 


“Sungguh, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu dihilangkan, 
kebodohan muncul, perzinaan menyebar, khamer diminum, kaum 


49 HR. Al-Bukhari: XIIV7121. 


280 


a 


bbm Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


3. 


lelaki lenyap dan kaum wanita tersisa, hingga lima puluh wanita 
diurus satu orang lelaki." 


Bumi Arab berlimpah harta, kekayaan dan emas 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, diriwayatkan dari Suhail, dari ayahnya, dari 


Abu Hurairah, dari Rasulullah 4g, beliau bersabda: 


HS Du, tera BA Ga os Sdh, Fa) ga Y 
5 ás ba PER a pÉ 


Sa Ogan 
“Siang dan malam tidak akan lenyap hingga bumi Arab kembali 
menjadi tanah luas penuh rumput dan air, dan kembali (memiliki) 
sungai-sungai. (Siang dan malam tidak akan lenyap) hingga Eufrat 
menyingkap gunung emas. Orang-orang berperang karenanya, lalu 
sembilan puluh sembilan dari setiap seratus orang terbunuh, hanya 
satu orang yang selamat.” Muslim meriwayatkan hadits ini melalui 
jalur lain dari Suhail.*' 


Isyarat nabawi bahwa sebagian orang Arab murtad 
sebelum kiamat terjadi 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Yaman, dari Syu'aib. Muslim 
mentakhrij dari hadits Ma'mar. Keduanya dari Az-Zuhri, dari Sa'id, 
dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah £ bersabda: 

“Kiamat tidak terjadi hingga pantat kaum wanita Daus bergerak- 
gerak (mengelilingi) Dzul Khulashah.” Dzul Khulashah adalah 
berhala kabilah Daus yang dulu mereka sembah di masa Jahiliyah.? 

Disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits Aswad bin Alla`, 
dari Laba Salamah, dari Aisyah, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 


: IV/2205, Ibnu 


Majah: Aa b, Zakat, hadits nomor 60, Ahmad: II, hal: 370, 418. 
Mutalag "alain. HR. Al-Bukhari: XII/71 16, Muslim: IVkitab; Fitan, hadits nomor 51, Ahmad: Il, hal: 271. 


281 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


# bersabda, “Malam dan siang tidak akan lenyap hingga Latta dan 
Uzza disembah." Aku berkata, “Wahai Rasulullah! Aku kira Islam telah 
sempurna ketika Allah menurunkan, ‘Dialah yang telah mengutus 
Rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk 
diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik 
tidak menyukai. (At-Taubah: 33). Beliau bersabda, “(Kemenangan 
Islam) akan terjadi seperti yang dikehendaki Allah. Setelah itu Allah 
mengirim angin sepoi (lembut). Karena angin ini, setiap orang 
yang di dalam hatinya terdapat iman, meski seberat biji sawi, akan 
meninggal dunia, hingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang 
tidak ada kebaikannya. Mereka kemudian kembali memeluk agama 
nenek moyang mereka'.” 

Juz Al-Anshari meriwayatkan dari Hamid, dari Anas, bahwa 
Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah &, “Apa saja tanda- 
tanda kiamat? Beliau menjawab, “Api yang menghalau manusia dari 
timur ke barat,” dan seterusnya hingga akhir hadits. 


Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Hamid, dari Anas. 
Disebutkan dalam hadits Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah #£ suatu ketika menghampiri orang-orang. Tanpa diduga, 
ada seorang badui datang menghampiri beliau lalu bertanya tentang 
iman. Dan seterusnya hingga sampai pada pertanyaan si badui, 
“Wahai Rasulullah! Kapan kiamat (terjadi)? Beliau menjawab, ‘Yang 
ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya.“ Namun 
aku akan menceritakan tanda-tandanya kepadamu, ketika budak 
perempuan melahirkan anak tuannya, ketika orang-orang yang tidak 
mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, miskin, dan para 
pengembala kambing menjadi pemimpin-pemimpin. Itulah lima di 
antara tanda-tanda kiamat yang hanya diketahui Allah.' Setelah itu 
beliau membaca: 


53 
54 


HR. Al-Bukhari: VI/3329) dari Abdullah bin S 


m. 
HR. Al-Bukhari secara mu'allag, Muslim: I, kitab: iman, hadits nomor 5, 7. 


282 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 
rw ————j 


‘Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat: dan 
Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tidak ada seori rang pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang 
pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.’ (Luqman: 34) 


Orang tersebut pergi, lalu beliau berkata, Suruh dia kembali 
lagi! Mereka (para shahabat) rupanya tidak melihat siapa pun. Beliau 
kemudian bersabda, “Dia itu Jibril. Ia datang untuk mengajarkan 
urusan-urusan agama kepada orang-orang'.” HR. Al-Bukhari dan 
Muslim dalam kitab Shahihain. 

Hadits serupa juga disebutkan dalam Shahih Muslim dari Ibnu 
Umar, namun (matannya) lebih panjang. 

Sabda Nabi 3%, “Ketika budak perempuan melahirkan anak 
tuannya,” maksudnya budak-budak wanita di akhir zaman 
adalah wanita-wanita terhormat, sehingga seorang budak wanita 
lebih dipilih oleh seorang lelaki yang sudah tua untuk menjadi 
istri, bukannya wanita-wanita merdeka. Untuk itulah sabda ini 
disandingkan dengan sabda, “Engkau melihat orang-orang yang 
tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan miskin, 
berlomba meninggikan bangunan-bangunan.” Maksudnya, mereka 
menjadi pemimpin, harta benda mereka melimpah, dan wibawa 
mereka menyebar. Mereka tidak punya hasrat dan keinginan selain 
meninggikan bangunan-bangunan. 


4. Dunia mengumpul pada orang-orang yang tidak punya akhlak dan 
tidak punya agama 
Ini seperti disebutkan dalam hadits sebelumnya: 


283 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


“Kiamat tidak terjadi hingga orang yang paling beruntung dengan 
dunia adalah orang tercela anak orang tercela." 


5. Banyakurusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya 
Disebutkan dalam hadits lain, 
$ 4 Y 
ANAA adal E JAN 224 6) 


“Apabila urusan diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah 
datangnya kiamat.” 


Disebutkan dalam hadits lain: 


SEA 233 


“Kiamat tidak akan terjadi (sampai) setiap kabilah dipimpin orang- 
orang tercela di antara mereka.” 


Bagi yang menafsirkan hadits ini dengan banyaknya budak-budak wanita 
yang diperistri karena banyaknya penaklukan-penaklukan Islam, maka hal 
ini sudah terjadi di masa generasi awal umat ini dalam skala besar. Ini bukan 
tanda-tanda kiamat yang menandakan sudah dekat waktunya. Wallahu 
a'lam. 

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihagi menyebutkan dalam kitab Al-Ba'ts wan 
Nusyrar, Abu Abdullah Al-Hafizh mengabarkan kepada kami, Abu Zakriya 
bin Abu Ishag mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Abdul Bagi bin 
Qani’ Al-Hafizh bercerita kepada kami, Abdul Warits bin Ibrahim Al-Askuri 
bercerita kepada kami, Saif bin Miskin bercerita kepada kami, Mubarak bin 
Fadhalah bercerita kepada kami, dari Hasan, ia berkata, “Aku pergi menuntut 
ilmu, lalu aku datang di Kufah. Aku bertemu Abdullah bin Mas'ud, lalu 
aku bertanya, “Wahai Abu Abdurrahman! Apakah ada tanda kiamat yang 
diketahui?" Ia menjawab, “Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah 
3, dan beliau bersabda: 


55. Al-Musnad: 
56 HR. Al-Bukhari: 
57 HR. At-Tirmidzi: IV/2211, Ia berkata, “Hadits ini gharib." 


hal: 320, 358. 
59. 


284 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Sungguh, di antara tanda kiamat, yaitu; anak bersikap kasar, hujan deras, 
rahasia-rahasia menyebar, pendusta dibenarkan, pengkhianat dipercaya, 
orang yang tepercaya berkhianat, setiap kabilah dipimpin orang-orang 
munafik, setiap pasar dipenuhi orang-orang buruk, mihrab-mihrab dihias 
sementara hati dibiarkan runtuh, kaum lelaki merasa cukup dengan kaum 
lelaki, kaum wanita merasa cukup dengan kaum wanita, bangunan-bangunan 
dunia diruntuhkan, dan reruntuhan-reruntuhan dibangun, fitnah muncul, 
riba dimakan, rebana dan harta simpanan muncul, khamer diminum, syarat 
banyak menyebar, banyak orang-orang yang mencela dan mengumpat.” 
Kemudian Al-Baihagi berkata, “Sanad (hadits) ini dhaif. Hanya saja sebagian 
besar lafal hadits ini diriwayatkan melalui sanad-sanad lain secara terpisah." 

Saya katakan, di bagian awal kitab ini sudah disebutkan pasal yang 
menyebutkan tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi di akhir 
zaman. Pada pasal tersebut terdapat banyak hadits penguat untuk hadits ini. 


6. Amanat disia-siakan 

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari hadits Atha` bin Yasar, dari 
Abu Hurairah, bahwa seorang badui bertanya kepada Rasulullah 38, “Kapan 
kiamat (terjadi)?” Beliau menjawab, “Ketika amanat disia-siakan, maka 
tunggulah kiamat." Si Badui bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana amanat 
disia-siakan?” Beliau menjawab, “Apabila urusan diserahkan kepada selain 
ahlinya, maka tunggulah kiamat.” 

Imam Ahmad berkata: Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, 
Syu'bah bercerita kepada kami, dari Washil, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, 
aku mengiranya menghubungkan sanad hingga Nabi 36, beliau bersabda, 
“Menjelang kiamat nanti akan ada masa-masa haraf (banyak pembunuhan 
atau fitnah), masa-masa hilangnya ilmu, dan kebodohan meluas.' Abu Musa 
berkata, 'Haraj dalam bahasa Habasyah adalah pembunuhan’. 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Yaman, dari Syu'aib, dari Abdullah 
bin Abu Husain, dari Syahar, dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah # bersabda, 
“Kiamat tidak terjadi hingga seorang lelaki keluar meninggalkan keluarganya 


58 HR. Al-Bukhari: 1/59. 


59 Baca; Al-Bukhari: XIIV7066. ek kl (ayydmul haraj) masa-masa fitnah. 


285 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


lalu tali sandal, cambuk, atau tongkatnya memberitahukan kepadanya apa 
yang dilakukan keluarganya setelah ia pergi." 

Ahmad juga meriwayatkan dari Yazid bin Harun, dari Qasim bin Fadhl Al- 
Haddai, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah 4&, beliau bersabda, 
“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kiamat tidak terjadi hingga 
hewan-hewan buas berbicara kepada manusia, hingga ujung cambuk dan 
tali sandal seseorang berbicara, hingga pahanya mengabarkan kepadanya 
apa yang dilakukan keluarganya setelah ia pergi." 

Imam Ahmad berkata, Affan bercerita kepada kami, Hammad—bin 
Salamah—bercerita kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, “Kami 
berbincang bahwa kiamat tidak terjadi hingga langit tidakmenurunkan hujan, 
bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hingga lima puluh wanita 
diurus seorang lelaki, hingga seorang wanita berpapasan dengan seorang 
lelaki yang sudah beristri. Lelaki itu melihatnya lalu berkata, “Sebelumnya 
wanita itu punya lelaki”? 

ImamAhmadberkata, “Sesekali, Hammadmenyebuthadits diatas seperti 
itu.” Ahmad menyebutnya hadits di atas Tsabit, dari Anas, dari Nabi, tanpa 
menyebut keraguan. Ia juga menyebut hadits ini dari Anas, dari Nabi $, yang 
ia kira sanadnya jayyid. Hanya saja Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrij 
hadits ini melalui jalur tersebut. 

Imam Ahmad berkata; Hisyam bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita 
kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia menghubungkan 
sanad hadits ini sampai kepada Nabi 4, “Kiamat tidak terjadi hingga ilmu 
dihilangkan, kebodohan muncul, perzinaan menyebar, kaum lelaki sedikit 
dan kaum wanita banyak, hingga lima puluh wanita diurus seorang lelaki.” 

Hadits penguat hadits ini sudah disebutkan dalam kitab Shahih 
sebelumnya. 

Imam Ahmad berkata," Abdurrazzag bercerita kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Anas bin Malik mengabarkan 


d: IN, hal: 89. Di dalam sanad hadits ini ada Syahar bin Hausyab. la dhaif. 
61 HR. Ahmad: Il, hal: 84, At-Tirmidzi: IV2181. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib," 
386, dengan sanad shahih. 


286 


aa ai ae Baba ana ea 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kepadaku, bahwa Rasulullah 4g suatu ketika keluar ketika matahari sudah 
condong ke barat, lalu beliau mengerjakan shalat Zuhur. Seusaisalam, beliau 
berdiri di atas mimbar lalu menyebut tentang kiamat. Beliau menyebutkan 
bahwa menjelang kiamat akan terjadi peristiwa-peristiwa besar, dan 
seterusnya hingga akhir hadits. 


Isyarat nabawi bahwa berkah waktu dicabut menjelang kiamat 


Imam Ahmad berkata, Hisyam dan Abu Kamil bercerita kepada 
kami, keduanya berkata: Zuhair bercerita kepada kami, Suhail bin 
* Abu Shalih bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
ia berkata, Rasulullah 44 bersabda, 
CAO 
BN 3 


PE KIE AN GE SAN 
Bak GG A Su EIE a bên 


PER 


“Kiamat tidak terjadi hingga zaman semakin dekat, hingga satu 
tahun seperti satu bulan, satu Jum'at seperti satu hari, satu hari 
seperti sesaat, dan sesaat seperti terbakarnya daun kurma.'* As- 
Sufah adalah daun kurma. 


Suhail menyatakan bahwa sanad hadits ini sesuai syarat Muslim. 


Imam Ahmad berkata; Muhammad bin Abdullah bercerita 
kepada kami, Kamil bercerita kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, ia berkata; Rasulullah 45 bersabda, 


je BEN 


“Dunia tidak akan lenyap hingga ia (dunia) menjadi milik orang hina 
putra orang hina.” Sanad hadits ini jayyid-kuat. 


65 HR. Ahmad: II, hal: 537-538. 
66 HR. Ahmad: Il, hal: 326, 358. (SU (Al-Luka') orang hina. 


287 


TN 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


7. Ruwaibidhah, Orang bodoh membicarakan urusan banyak orang 


Ahmad berkata: Yunus dan Syuraih bercerita kepada kami, keduanya 
berkata, Falih bercerita kepada kami, dari Sa'id bin Abdullah bin Sabbag, dari 
Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda, 


Kiji ab. 2 daats s boite -2 .. 
LI ks bka LAIN AJA iels Gg EEN J3 
ER E E N I AN a 

a Ga Ga «BIT Ga badhan era Ga Si | 

“Sebelum kiamat, akan terjadi tahun-tahun yang menipu. Pada saat itu 
orang jujur didustakan, pendusta dibenarkan, orang yang amanah dianggap 
berkhianat, pengkhianat dianggap amanah, dan ruwaibidhah berbicara.” 
Syuraih berkata, “Ruwaibidhah mengatur urusan banyak orang.” Sanad 
hadits ini jayyid. Hanya saja para ahli hadits tidak mentakhrij hadits ini 
melalui jalur ini. 

Ahmad berkata, Haudah bercerita kepada kami, Auf bercerita kepada 
kami, dari Syahar bin Hausyab, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi 3% bersabda: 


` “Sungguh, di antara tanda-tanda kiamat adalah para pengembala 
kambing terlihat menjadi pemimpin-pemimpin, orang-orang yang 
tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan lapar terlihat berlomba 
dalam mendirikan bangunan-bangunan, budak wanita melahirkan 
anak tuannya." Sanad hadits ini jayyid. Hanya saja para ahli hadits 
tidak mentakhrij hadits ini melalui jalur ini. 


Ahmad berkata: Ammar bin Muhammad bercerita kepada kami, dari 
Shalt bin Qautab, dari Abu Hurairah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah 
38 bersabda: 


67 HR. Ahmad dalam Musnad:nya: II, 291, 338. Al-Allamah Ahmad Syakir menyatakan sanad hadits ini 
hasan dan shahih. Hadits ini ada terusannya; beliau ditanya, “Apa itu ruwaibidhaht" Beliau menjawab, 
“Orang bodoh yang membicarakan urusan banyak orang’.” 

68 HR. Ahmad dalam Al-Musnad: II, 394. Di dalam sanad hadits ini ada Syahar bin Hausyab. Ia dhaif dalam 
hadits. Hanya saja hadits ini memiliki hadits-hadits penguat yang menshahihkannya. 


288 


an Laman 
“Kiamat tidak terjadi hingga hewan bertanduk tidak menanduk 
hewan yang tidak bertanduk,’ 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sanadnya IA ba'sa, lumayan. 
Ahmad berkata, Yahya bin Ajlan bercerita kepada kami, aku mendengar 
ayahku bercerita dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 
s4 Ps dedye oa tag porerna get) go aj 21 
Beran Gih sal 5 aal yah Ha BU Y 
JA Sera 
“Kiamat tidak terjadi hingga ilmu dihilangkan kebodohan muncul, 


dan banyak terjadi haraj.’ Beliau ditanya, “Apa itu haraj?’ Beliau 
menjawab, Pembunuhan” 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Hadits ini sesuai syarat 
Muslim. 


Ahmad berkata; Abdurrazzag bercerita kepada kami, Ma'mar 


mengabarkan kepada kami, dari Himam, dari Abu Hurairah, ia berkata: 
Rasulullah 4 bersabda, 


“Kiamat tidak terjadi hingga harta kian banyak di tengah-tengah 
kalian, lalu melimpah hingga pemilik harta bingung (mencari) siapa 
yang mau menerima zakat hartanya. (Kiamat tidak terjadi) hingga 
ilmu dihilangkan, zaman semakin dekat, fitnah-fitnah muncul, dan 
banyak terjadi haraj.'Mereka (parashahabat) bertanya, 'Apaitu haraj, 
wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Pembunuhan, pembunuhan'.” 


Rasulullah #& bersabda, “Kiamat tidak terjadi hingga dua kubu besar 
berperang, seruan keduanya sama, di antara keduanya terjadi pembunuhan 
besar-besaran.” 


69 Al-Musnad: II, 242. 
79 AlMusnadi ll 428. 3 530, dalam lembaran Himam bin Munabbih. Sanad hadits ini shahih karena 


aa Sia PS hadits sebelumnya. Sanad hadits ini juga shahih. 


289 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Rasulullah # bersabda, “Kiamat tidak terjadi hingga Dajjal-Dajjal 
pendusta sekira tiga puluh orang muncul, masing-masing mengaku sebagai 
utusan Allah.” 


Rasulullah 4& bersabda, “Kiamat tidak terjadi hingga matahari terbit 
dari barat. Apabila matahari terbit (dari barat) dan orang-orang melihatnya, 
mereka semua beriman. Itulah saat tidak berguna lagi iman seseorang yang 
belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan 
imannya itu." Hadits ini tertera dalam kitab Shahih. 


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar berkata: Ahmad bin Muslim bercerita 
kepada kami, Qasim bin Hakam bercerita kepada kami, dari Sulaiman bin 
Dawud Al-Yamami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi #£, beliau bersabda: 


“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, dunia ini tidak 
berakhir hingga mereka mengalami longsor, lemparan (batu- 
batu dari langit), dan perubahan wujud.' Mereka (para shahabat) 
bertanya, 'Kapan itu (terjadi), wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 
“Apabila engkau melihat wanita-wanita melakukan perzinaan, 
banyak biduan, banyak kesaksian palsu, kaum lelaki merasa cukup 
dengan kaum lelaki, dan kamu perempuan merasa cukup dengan 


kaum perempuan’. 


Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Katsir bin Marrah, dari Abdullah 
bin Umar, bahwa Rasulullah $ bersabda, “Sungguh, di antara tanda kiamat 
adalah lenyapnya akal dan berkurangnya kedewasaan.” 


Imam Ahmad berkata, Abu Ahmad Az-Zubairi bercerita kepada kami, 
Basyir bin Sulaiman—Abu Ismail—bercerita kepada kami, dari Sayyar Abu 
Hakam, dari Tharig bin Syihab, ia berkata, “Suatu ketika, kami duduk bersama 
Abdullah bin Mas'ud. Seseorang kemudian datang lalu menyampaikan, 
“Igamat shalat sudah dikumandangkan.' Ibnu Mas'ud kemudian berdiri, 
kami pun ikut berdiri bersamanya. Saat kami memasuki masjid, kami melihat 
orang-orang sudah rukuk di baris depan masjid. Ibnu Mas'ud kemudian 


73 HR. Ahmad setelah hadits sebelumnya. Sanad hadits ini juga shahih. 
74 HR. Ahmad setelah dua hadits sebelumnya. Sanad hadits ini juga shahih. Keduanya berasal dari hadits 
hadits-hadits Himam bin Munabbih dalam Ash-Shaifah Ash-Shadigah. Seluruh hadits kitab ini shahih, 


290 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


bertakbir lalu rukuk, kami pun ikut bertakbir lalu rukuk. Setelah itu ia 
sujud, kami pun turut bersujud. Setelah itu ia salam, kami pun salam. Kami 
melakukan seperti yang ia lakukan. 


Kemudian orang tersebut melintas de 


ngan cepat lalu berkata, “Alaikas 
salam, 


wahai Abu Abdurrahman." Ibnu Mas'ud berkata, ‘Mahabenar Allah, 
dan Rasul-Nya telah menyampaikan (risalah)." Setelah kami shalat dan 
pulang, Ibnu Mas'ud masuk rumah lalu kami duduk menunggu. Kami berkata 
satu sama lain, 'Apa kalian tidak mendengar tanggapan (Ibnu Mas'ud) 
pada orang tadi, "Mahabenar Allah, dan Rasul-Nya telah menyampaikan 
(risalah). Siapa di antara kalian yang berani bertanya kepadanya (kenapa ia 
mengatakan seperti itu)?” Tharig berkata, 'Aku yang akan bertanya padanya." 
Tharig kemudian bertanya kepada Ibnu Mas'ud saat keluar rumah. Ibnu 
Mas'ud menuturkan dari Nabi 3%, bahwa beliau bersabda: 


“Sungguh, sebelum kiamat terjadi, akan ada salam khusus (untuk 
sebagian orang saja), perdagangan menyebar luas hingga seorang wanita 
membantu suaminya berdagang, pemutusan tali kekeluargaan, kesaksian 
palsu, menyembunyikan kesaksian kebenaran, dan munculnya kebodohan'.”* 


Ahmad meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Basyir, dari Yasar. Abu 
Hakam tidak meriwayatkan apa pun dari Thariq. 


75 HR. Ahmad: 1, hal: 407, 419. Disebutkan Al-Haitsami dalam Majma” Az-Zawa id: VI/328-329. Ia 

12 be por lag hadi in bersumber dari Ahmad dan ALBazzat Nara berkata, “Para perawi 
Ahmad dan Al Bazzar adalah perawi-perawi kitab Shahih," Ahmad Syakir menshahihkan sanad hadits ini. 
Salam khusus maksudnya mengucapkan salam pada sebagian orang saja, tidak pada yang lain. 


291 — 


CIRI-CIRI MANUSIA AKHIR ZAMAN 


Imam Ahmad berkata, Abdush Shamad bercerita kepada kami, Himam 
bercerita kepada kami, Qatadah bercerita kepada kami, dari Hasan, dari 
Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


AS DIY Ia Kh au ge MAN Gi 
ALA ye area È seky aga a 

LES SNG bagan bg I E 

“Kiamat tidak terjadi hingga Allah mengambil orang-orang dekat- 
Nya di antara penduduk bumi, hingga yang tersisa hanya orang- 


orang jelata yang tidak mengetahui kebajikan dan tidak mengingkari 
kemungkaran." 


Affan bercerita kepada kami, Himam bercerita kepada kami, dari 
Qatadah, dari Hasan, dari Abdullah bin Amr, ia menghubungkan sanad hadits 
ini hingga Nabi £, beliau bersabda: 


1 Al-Musnad: Il, hal: 210. Di salam sanad hadits ini ada pemalsuan dan riwayat 'an'anah. Namun sanad 
hadits ini dishahihkan Ahmad Syakir karena Hasan dan Abdullah bin Amr hidup satu masa. la juga 
menyatakan hadits ini bersumber dari Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: IV, hal: 435. Adz-Dzahabi 

menshahihkan dan mengakui pernyataan Al-Hakim ini, «ls: syaritatah: orang-orang dekat Allah dari 

kalangan orang-orang taat dan berbakti. elne: 'ajajah): orang-orang jelata. 


292 


aa aa 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Hingga Allah mengambil orang-orangdekat-Nyadiantara manusia. Ii 


Sebagian dari Kata-Kata Fasih Itu Sihir 


Imam Ahmad berkata; Affan bercerita kepada kami, Qais bercerita kepada 
kami, dari A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaidah As-Salmani, dari Abdullah bin 
Mas'ud, ia berkata; aku mendengar Rasulullah 4g bersabda: 


Ka Ip UN ASA sah SAN S135 Segi , 

Sela > gas Onde Da 
“Sungguh, sebagian dari kata-kata fasih itu sihir. Seburuk-buruk 
manusia adalah orang yang kiamat menjumpai mereka sementara 


mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan 
mereka sebagai masjid-masjid.” 


Sanad hadits ini shahih. Hanya saja para ahli hadits tidak mentakhrij 
melalui jalur ini. 


Kiamat Hanya Menimpa Manusia-Manusia Paling Buruk 


Imam Ahmad berkata; Bahz bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita 
kepada kami, Ali bin Aqmar bercerita kepada kami, aku mendengar Abu 
Ahwash bercerita dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah # bersabda: 


Aa EN 
“Kiamat hanya menimpa manusia-manusia paling buruk.” 


Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Harb, dari 
Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan. 


2 Al-Musnad: |, hal: 435. 
3 Shahih, HR. Ahmad: I, hal: 394, 405, 454, Muslim dalam kitab shahihnya: IV, kitab: Fitan, hadits nomor 


131. 


293 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


Sesaat Menjelang Kiamat, Kemanusiaan Lenyap 

Maksudnya, kaum lelaki menjadi jarang dan kaum wanita menjadi 
banyak, hingga lima puluh wanita diurus seorang lelaki. Mereka berbuat 
zina di jalanan layaknya hewan, seperti disebutkan dalam hadits-hadits 
sebelumnya yang sudah kami sebutkan lengkap dengan sanad dan lafal- 
lafalnya yang tidak perlu lagi diulang di sini. Segala puji hanya bagi Allah. 


Kiamat Tidak Menimpa Ahli Tauhid 


Imam Ahmad berkata, Affan bercerita kepada kami, Hammad bercerita 
kepada kami, Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Anas, ia berkata, 
Rasulullah ## bersabda: 


DIDI Se SBU SY 


“Kiamat tidak akan terjadi hingga di bumi tidak diucapkan, Lailaha 
illallah." 


Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Zuhair bin Harb, dari Affan, 
dengan matan yang sama. Lafal riwayat Muslim: 


AB RI Ea RES] 


“Kiamat tidak terjadi hingga di bumi tidak diucapkan, “Allah, Allah'.” 


Imam Ahmad berkata; Abdurrazzaq bercerita kepada kami, Ma’mar 
mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata; Rasulullah & 
bersabda: 


ANG dasi eka LOA] 


“Kiamat tidak menimpa seorang pun yang mengucapkan, ‘Allah, 
Allak’. 


HR. Ahmad: III, hal: 268) dengan sanad shahih. 
HR. Ahmad dalam Al-Musnad: II, hal: 107, 201, 259, Muslim: I, kitab; Iman, hadits nomor 234. 


294 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Demikian juga yang diriwayatkan Muslim dari Abd bin Hamid, dari 
Abdurrazzag, dengan matan yang sama. 


Ahmad berkata, Ibnu Adi bin Hamid bercerita kepada kami, dari Anas, ia 
berkata, Rasulullah 44 bersabda: 


KAWA £ i VY ge faje DAR 
Da IBI a pi y 
“Kiamat tidak terjadi hingga di bumi tidak diucapkan, ‘Allah, Allah'.” 


Tiga sanad ini sesuai syarat kitab Shahihain. At-Tirmidzi hanya 
meriwayatkan hadits ini dari Bundar, dari Muhammad bin Abdullah bin Abu 
Adi, dari Hamid, dari Anas secara marfu.’ At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
hasan.” Selanjutnya, hadits ini diriwayatkan Muhammad bin Mutsanna, dari 
Khalid Al-Harits, dari Hamid, dari Anas secara mauguf. Ia berkata, “Hadits ini 
lebih shahih dari hadits pertama.” 


Kiamat Hanya Menimpa Orang yang Tidak Mengingkari Kemungkaran dan 
Tidak Memerintahkan Kebajikan 

Ada dua pendapat terkait makna sabda Nabi 35, “Hingga di bumi tidak 
diucapkan, Allah, Allah’.” 

Pertama; maknanya tak seorang pun mengingkari kemungkaran. 
Maksudnya, seseorang tidak mencegah orang lain yang ia lihat tengah 
melakukan kemungkaran. Nabi 4. mengungkapkan hal itu melalui sabda, 
“Hingga di bumi tidak diucapkan, “Allah, Allah'." Seperti disebutkan dalam 
hadits lain sebelumnya, 


“Kiamat tidak terjadi hingga di bumi tidak diucapkan, La ilaha 
illallah'.” 


G HR. Ahmad: III, hal: 268) dengan sanad shahih. 


295 


o - 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


Manusia Paling Buruk adalah Mereka yang Kiamat Menimpa Sementara 
Mereka Masih Hidup 


Seperti disebutkan dalam hadits lain; “Orang tua renta berkata, 'Aku 
menjumpai orang-orang mengucapkan, ‘Lâ ilaha illallah',” Setelah itu 
persoalan semakin runyam dan kondisi kian parah, hingga tidak ada yang 
menyebut nama Allah di bumi. Nama Allah dilupakan secara total sehingga 
Allah tidak lagi dikenal di bumi. Mereka inilah manusia-manusia paling 


buruk. Dan mereka inilah yang tertimpa kiamat, seperti disebutkan dalam 
hadits sebelumnya, 


“Kiamat hanya menimpa manusia-manusia paling buruk." 


Lafal riwayat lain; “Manusia paling buruk adalah mereka yang kiamat 
menjumpai mereka sementara mereka masih hidup." 


Disebutkan dalam hadits Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dari Nabi &.: 
“Manusia semakin rakus, zaman semakin sulit, dan kiamat hanya menimpa 
manusia-manusia paling buruk.” 


Imam Ahmad berkata; Hasyim bercerita kepada kami, Ishagbin Sa'id bin 
Amr bin Sa'id bin Ash bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, ia 
berkata, Rasulullah 3. masuk sambil berkata, 


| “Wahai Aisyah! Kaummu adalah umatku yang lebih dulu menyusulku." 
| Aisyah berkata, “Setelah beliau duduk, aku berkata, Wahai Rasulullah! 
| Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Engkau tadi masuk sambil 
| mengucapkan kata-kata yang membuatku takut." Beliau bertanya, “(Kata- 
| kaia) apa itu?” Aku berkata, “Engkau mengatakan bahwa kaumku adalah 
| umatku yang lebih dulu menyusulmu.' Beliau menyahut, Ya.’ Aku bertanya, 
| “Apa sebabnya?" Beliau bersabda, ‘Mereka tertarik oleh kematian-kematian." 
‘Bagaimana kondisi orang-orang setelah itu? tanyaku. Beliau bersabda, 
(Mereka laksana) belalang: yang kuat memakan yang lemah, hingga kiamat 
menimpa mereka'.” pa) (ad-daby): belalang yang belum tumbuh sayapnya. 
Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


7 HR Ibnu Majah: 1/4039. Al-Bushairi dalam Az-Zawd'id menyatakan hadits ini bersumber dari Hakim 


dalam Al-Mustadrak, dan dikuatkan dengan hadits dari Abu Umamah yang diriwayatkan Abu Ya'la Al- 
Mushili dalam Musnad-nya. 


296 


KIAMAT SEMAKIN DEKAT 


Jalur-jalur riwayat hadits Rasulullah 3%: 


SBN Meh 
“Aku diutus bersamaan dengan kiamat seperti (dua jari) ini” 


1. Riwayat dari Anas bin Malik a% 

Imam Ahmad berkata: Abu Mughirah bercerita kepada kami, Al- 
Auza'i bercerita kepada kami, Ismail bin Ubaidullah—bin Abu Muhajir 
Ad-Dimasygi—bercerita kepada kami, ia berkata, “Anas bin Malik tiba di 
Damaskus menemui Walid bin Abdullah. Walid kemudian bertanya kepada 
Anas, “Apa yang kau dengar dari Rasulullah # tentang kiamat? Anas berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah 4& bersabda: 


“Kalian dan kiamat seperti (dua jari) ini." 


Hanya Ahmad meriwayatkan dari jalur ini. 


297 


An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


2. Jalur riwayat lainnya dari Anas bin Malik 

Ahmad berkata: Hasyim bercerita kepada kami, dari Syu'bah, dari 
Abu Tayyah, Qatadah, dan Hamzah—bin Amr Adh-Dhabi-, bahwa mereka 
mendengar Rasulullah #& bersabda: 


Kang KN Me 


“Aku diutus bersamaan dengan hari Kiamat seperti ini." Beliau 
berisyarat dengan jari telunjuk danjari tengah. Muslim meriwayatkan 
hadits ini dari Syu'bah, dari Hamzah Adh-Dhabyi dan Abu Tayyah. 
Keduanya dari Anas, dengan matan yang sama. 


3. Jalur riwayat lainnya dari Anas bin Malik 

Ahmad berkata, dari Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Ziyad bin Abu Ziyad Al-Madani, dari Anas bin 
Malik, bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


“Aku diutus bersamaan dengan kiamat seperti (dua jari) ini.” Beliau 
menjulurkan dua jari beliau; jari telunjuk dan jari tengah. Hanya 
Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


4. Jalur riwayat lain dari Anas bin Malik 


Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah 
bercerita kepada kami, dari Abu Tayyah, aku mendengar Anas bin Malik 
meriwayatkan bahwa Rasulullah 4 bersabda: 


BEN Ui 


Ahmad: M, hal: 124, 130, 131, di sejumlah tempat, Muslim: kitab; Shalat Jumu'ah, hadits nomor 37),: 


kitab: Fitan, hadits nomor 132-135. 
2 Baca; Shahih Al-Bukhari: X/6508, Shahih Muslim: I, kitab: Fitan, hadits nomor 132-135. 


298 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Aku diutus bersamaan dengan kiamat seperti (dua jari) ini.” Beliau 
membentangkan dua jari beliau: jari telunjuk danjari tengah. 


Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah, dari Abu 
Tayyah Yazid bin Hamid. Muslim dan Hamzah Adh-Dhabyi menambahkan 
dari Anas, dengan matan yang sama. 


5. Jalur riwayat lain dari Anas bin Malik 
Ahmad berkata, Yazid bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada 
kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi 46, beliau bersabda: 


Bg eh 


“Aku diutus bersamaan dengan kiamat seperti (dua jari) ini." Beliau 


berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk. 

Al-Bukhari, Muslim dan At-Turmudzi mentakhrij hadits ini dari Syu'bah, 
dengan matan yang sama. 

Disebutkan dalam riwayat Muslim, dari Syu'bah, dari Qatadah dan Abu 
Tayyah. Keduanya dari Anas, dengan matan yang sama. At-Turmudzi berkata, 
“Hadits ini hasan shahih.” 

Muslim menyebutkan dalam kitab shahihnya, Abu Ghassan Malik bin 
Abdul Wahid bercerita kepada kami, Mu'tamar bin Sulaiman bercerita 
kepada kami, dari ayahnya, dari Ma'bad bin Bilal Al-Uzza, dari Anas bin 
Malik, bahwa Rasulullah & bersabda: 


“Aku diutus bersamaan dengan hari Kiamat seperti dua (jari) ini." 


3 Baca; Shahih Al-Bukhari: XV6504, Shahih Muslim: I, kitab; Fitan, hadits nomor 132-135, Al-Musnad: III, 
hal: 124, 


a MKN Al-Bukhari: XV6504, Shahih Muslim: I, kitab; Fitan, hadits nomor 132-135, Al-Musnad: NI, 
hal: 124, 131. 
5 Ibid. 


Pa iinnat. LA 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


6. Riwayat Jabir bin Abdullah aa 


Ahmad berkata; Mush'ab bin Salam bercerita kepada kami, Ja'far—bin 
Muhammad bin Ali bin Husain—bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari 
Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah 4. menyampaikan khotbah kepada 
kami. Beliau memuja dan memuji Allah dengan pujian selayaknya. Setelah 
itu beliau bersabda: 


“Amma ba'du, perkataan yang paling benar adalah kitab Allah, 
petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad, seburuk- 
buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu 
sesat. 


Setelah itu beliau mengeraskan suara, kedua pipi beliau memerah dan 
amarah beliau meningkat kala menyebut tentang kiamat, seakan beliau 
memberi peringatan kepada pasukan. Setelah itu beliau bersabda, “Kiamat 
telah datang kepada kalian. Aku diutus bersamaan dengan kiamat seperti 
ini," beliau berisyarat dengan dua jari beliau; jari telunjuk dan jari tengah. 
“Kiamat menyertai kalian pada pagi dan sore hari.” 

Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari sejumlah 
jalur, dari Ja'far bin Muhammad, dengan matan yang sama. Riwayat Muslim 
menyebutkan; “Aku diutus bersamaan dengan hari Kiamat seperti dua (jari) 
ini.” 


7. Riwayat Sahal bin Sa'ad ag 

Muslim berkata; Sa'id bin Manshur bercerita kepada kami, ia berkata; 
Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dengan lafazh; Ya'qub bercerita 
kepada kami, dari Ibnu Abdurrahman, dari Abu Hazim, bahwa ia mendengar 
Sahal berkata; aku melihat Nabi 46. berisyarat dengan dua jari beliau setelah 
ibu jari. Keduanya adalah jari telunjuk dan jari tengah, sambil bersabda: 


SP AN a 


6 Shahih HR. Ahmad: II, hal: 310-31 1, Muslim dalam kitab Shahft-nya: I, kitab; Jum'at, hadits nomor 43, 
dan lainnya. 


300 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Aku diutus bersamaan dengan hari Kiamat seperti dua (jari) ini." 
Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini. 


8. Riwayat Abu Hurairah a% 
Al-Hafizh Abu Ya'la berkata: Abu Hisyam bercerita kepada kami, Abu 
Bakar bercerita kepada kami, Ibnu Hushain bercerita kepada kami, dari Ibnu 

Abi Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah # bersabda, 
GAS KUN Ui ey 


“Aku diutus bersamaan dengan hari Kiamat seperti dua (jari) ini." 
Beliau menyatukan jari-jari beliau. 


Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Yusuf, dari Abu Bakar bin Iyasy, 
dari Abu Hushain Utsman bin Ashim, dari Abu Shalih Dzakwan, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi #4, beliau bersabda: 


ERA AH 
SBN Me 
“Aku diutus bersamaan dengan hari Kiamat seperti dua (jari) ini.” 
Selanjutnya Al-Bukhari berkata, “Israil juga meriwayatkan hadits ini." 
Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Hannad bin Sari dan Abu Hasyim 


Ar-Rifa'i, dari Abu Bakar bin Iyasy, dengan matan yang sama. Ibnu Majah 
menyebutkan dalam riwayat ini; “Beliau menyatukan dua jari beliau.” 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata: Abu Muslim Abdurrahman bin Yunus 
bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Ismail bin Abu 
Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Jubairah bin Dhahhak a, ia 


berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


“Aku diutus bersamaan dengan bagian kiamat.” 


Abu Bakar bin Abiddunya menjelaskan, yaitu ketika (kiamat) muncul di 
awal waktunya. Sanad hadits ini jayyid. Hanya saja riwayat ini tidak tertera 


7 Muslim: IV, kitab: Fitan, hadits nomor 132. 


—— RA 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


dalam kitab mana pun. Juga tidak diriwayatkan Ahmad bin Hanbal. Yang ia 
riwayatkan dari Abu Jubairah adalah hadits lain terkait larangan memberikan 
julukan tidak baik. 


Hadits tentang Semakin Dekatnya Kiamat Jika Dibandingkan dengan Zaman- 
Zaman yang Telah Lalu 


Imam Ahmad berkata; Abu Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib 


mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah mengabarkan 
kepadaku bahwa Abdullah bin Umar berkata; aku mendengar Rasulullah 3% 
bersabda saat beliau berdiri di atas mimbar: 


“Keberadaan kalian jika dibandingkan dengan umat-umat yang 
telah berlalu sebelum kalian, laksana (rentang waktu) antara shalat 
Ashar hingga terbenamnya matahari. Para pemilik kitab Taurat 
diberi Taurat, lalu mereka mengamalkannya, lalu mereka lemah 
setelah sampai pertengahan siang. Mereka kemudian diberi satu 
girath. Setelah itu para pemilik kitab Injil diberi Injil, lalu mereka 
mengamalkannya hingga (waktu) shalat Ashar. Mereka kemudian 
beri satu girath satu girath. Setelah itu kalian diberi Al-Qur'an, 
lalu kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam, lalu 
kalian diberi dua girath dua girath. Para pemilik kitab Taurat dan 
Injil berkata, Ya Rabb kami! Mereka lebih sedikit amalnya, namun 
(mengapa) lebih banyak pahalanya.’ (Allah) berfirman, “Apakah Aku 
menzalimi pahala kalian sedikit pun?" Mereka menjawab, ‘Tidak.’ 
(Allah) berfirman, Itu adalah karunia-Ku yang Ku-berikan kepada 
siapa yang Aku kehendaki: 


Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Yaman. 
Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah 


bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah 34% bersabda, 


8 


HR. Al-Bukhari: IV/2268, 2269, dan Ahmad: II, hal: 6, 111. 


302 


Tan Bean dan Peperangan Akhir Zaman 


“ajal kalian jika dibandingkan dengan ajal umat-umat sebelum 
kalian laksana (rentang waktu) antara shalat Ashar dan terbenamnya 
matahari, Di an perumpamaan kalian dengan Yahudi dan Nasrani 
laksana sa Al-Bukhari menyebutkan lanjutan hadits secara lengkap 
dan panjang. 


1. Jalur riwayat lain dari Ibnu Umar xx 

Imam Ahmad berkata: Fadhl bin 
bercerita kepada kami, ia berkata, 
bercerita dari Mujahid, ia berkata, 
46. saat matahari berada di atas (į 


Dakin bercerita kepada kami, Syuraik 
aku mendengar Salamah bin Kuhail 
“Suatu ketika, kami duduk di dekat Nabi 
gunung) Gaiga'an selepas Ashar, lalu beliau 


bersabda: 
dan BA £ 
Aa ohh 


GAN e SN) gai ost u 
Usia-usia kalian jika dibandingkan dengan usia (umat-umat) 
yang telah berlalu laksana waktu yang tersisa dari siang hari jika 
dibandingkan waktu yang telah berlalu darinya'”? Hanya Ahmad 


yang meriwayatkan hadits ini. Sanad hadits ini hasan IA ba'sa, 
lumayan. 


2. Jalur riwayat lain dari Ibnu Umar a 


Ahmad berkata, Ismail bin Umar bercerita kepada kami, Katsir bin Zaid 
bercerita kepadaku, dari Muththallib bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, 
bahwa suatu ketika ia wukuf di Arafah. Ia melihat matahari hingga turun 
hendak tenggelam laksana perisai. Ia pun menangis dan tangisannya semakin 
kencang. Seseorang di dekatnya bertanya, Wahai Abu Abdurrahman! Engkau 
sudah berkali-kali wukuf bersamaku. Kenapa engkau menangis seperti ini?” 
Ibnu Umar menjawab, 


“Wahai manusia sekalian! Dunia kalian yang tersisa jika dibandingkan 
dengan (waktu) yang telah berlalu, laksana hari kalian yang tersisa ini jika 
dibandingkan dengan (waktu) yang telah berlalu darinya”. 


Qaiqa'an adalah salah satu gunung Makkah. 


303 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malihim ——————————— —& 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


3. Jalur riwayatlain dari Ibnu Umar ag 


Imam Ahmad berkata; Yunus bin Hammad—bin Umar—bercerita 
kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah 
#& bersabda: 


ka Giaa UI BS 9) gn ga A lu 


“Ketahuilah! Sungguh, perumpamaan ajal-ajal kalian jika 
dibandingkan denganajalumat-umatsebelum kalianadalahlaksana 
(rentang waktu) antara shalat Ashar hingga waktu terbenamnya 
matahari.” 


Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Harb, dari 
Hammad bin Zaid, dengan matan yang sama namun lebih panjang. 


Al-Hafizh Abu Qasim Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Athiyah Al- 
Aufi" dan Wahab bin Kaisan, dari Ibnu Umar, dari Nabi # dengan matan 
serupa. Namun tidak ada yang mengetahui ukuran waktu yang tersisa, selain 
Allah sg. Tidak ada ketentuan pasti waktunya yang diriwayatkan secara 
shahih dari Al-Ma'shum #6. untuk dijadikan acuan. Tidak ada ketentuan pasti 
berapa batas waktu dunia yang tersisa jika dibandingkan dengan waktu yang 
telah dilalui. Namun begitu, yang jelas sangat kecil sekali jika dibandingkan 
dengan waktu yang telah dilalui. Tidak ada hadits shahih yang menentukan 
waktu terjadinya kiamat, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits 
menunjukkan bahwa pengetahuan tentang waktu kiamat hanya diketahui 
Allah semata, tak seorang pun di antara makhluk-Nya yang tahu, seperti yang 
akan dijelaskan di awal juz berikutnya, Insya Allah. Kepada-Nya kita percaya 
dan bertawakal. 


HR. Ahmad: II, hal: 124, Al-Bukhari: VI/3459. jual oli. (Mughairiban asy-syamsk waktu 
terbenamanya matahari. . Mughairib adalah bentuk tashghir namun tidak ada bentuk mukabbar.nya. 
12 Sebelumnya sudah disebutkan, Athiyah Al-Aufi dhaif karena banyak salah dan memalsukan hadits. 


304 


A Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


@ Isyarat Nabawi bahwa seratus tahun lagi, tak seorang pun yang ada 
di muka bumi kala itu yang masih hidup 


Terkait hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal #t5 dalam 
Musnad-nya: Abu Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib mengabarkan 
kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah dan Abu Bakar bin Abu 
Syaibah bercerita kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata, “Rasulullah 
3. shalat Isya’ di akhir kehidupan beliau. Seusai salam, beliau bersabda: 


“Tahukah kalian malam kalian ini? Sungguh, pada penghujung 
seratus tahun (berikutnya), tak seorang pun yang pada hari ini berada 
di muka bumi, masih hidup saat itu'." 


Abdullah berkata, “Orang-orang sibuk memikirkan sabda Nabi #5. ini. 
Padahal yang beliau maksud adalah siapa pun yang pada hari itu masih 
hidup, ia tidak akan ada pada seratus tahun berikutnya. Maksudnya, generasi 
tersebut sudah meninggal dunia.” 


Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Yaman dengan 
sanadnya, dengan lafal yang sama. Muslim meriwayatkan hadits ini dari 
Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, dari Abu Yaman Hakam, dari Nafi’, 
dari Syu'aib, dengan matan yang sama. 

Abdullah bin Umar menafsirkan maksud hadits di atas sesuai dengan 
pemahamannya. Ia memang lebih memahami maksud hadits ini dari yang 
lain, yaitu generasi yang ada saat itu tidak akan lagi pada seratus tahun 
berikutnya. Ulama berbeda pendapat, apakah ketentuan hanya berlaku 
untuk generasi tersebut secara khusus, ataukah berlaku secara umum untuk 
setiap generasi, tidak akan ada yang hidup lebih dari seratus tahun? Ada 
dua pendapat. Pengkhususan untuk generasi pertama lebih utama, karena 
selain generasi pertama ini, ada yang hidup melebihi seratus tahun, seperti 
yang telah kami sebutkan dalam At-Tarikh. Hanya saja mereka tidak banyak. 


305 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


Wallahu a'lam. Hadits ini juga diriwayatkan dari Nabi & melalui sejumlah 
jalur lainnya. 


4. Riwayat Jabir bin Abdullah x 

Ahmad berkata, Abu Nadhr bercerita kepada kami, Mubarak bercerita 
kepada kami, Hasan bercerita kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, bahwa 
Rasulullah 4g ditanya tentang kiamat sebulan sebelum beliau wafat. Beliau 
bersabda: 


Na 
KL 


“Kalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Ilmu tentangnya hanya 
ada di sisi Allah. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku 
tidak mengetahui satu pun jiwa (yang masih hidup) saat ini yang 
akan hidup seratus tahun (lagi). 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sanad hadits ini hasan- 
Jayyid. Para perawinya tsiqah. Abu Nadhr Hasyim bin Qasim termasuk perawi 
kitab Shahihain. Mubarak bin Fadhalah haditsnya ditakhrij pada pemilik 
kitab Sunan. Hasan bin Abu Hasan Al-Bashri termasuk salah satu tokoh 
imam yang tsigah. Riwayatnya ditakhrij dalam kitab-kitab shahih secara 
keseluruhan, dan kitab-kitab hadits lain. 


5. Jalur riwayat lain dari Jabir ss 


Imam Ahmad berkata, Hajjaj bercerita kepada kami, Ibnu Juraij berkata: 
Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah 
berkata, aku mendengar Nabi $& bersabda sebulan sebelum beliau wafat: 


BN JE G AN Li Ó sie 


13 Shahih. HR. Ahmad: II, hal: 88, 121, Al-Bukhari: 11/601, Muslim: IV, kitab; Fadha'il Shahâbah, hadits 
nomor 217, dan lainny: 
14 HR Ahmad: III, hal: 326, 345, 385. 


306 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Kalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Ilmu tentangnya hanya 

ada di sisi Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah, tak satu pun 

jiwa (yang masih hidup) saat ini yang akan hidup seratus tahun 

dagi).”* 

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Harun bin Abdullah. Hajjaj bin 
Syair dari Hajjaj bin Muhammad Al-A'war. Muhammad bin Hatim dari Abu 
Bakrah. Keduanya dari Ibnu Juraij, dari Jabir. 


15 Baca; Al Musnad: II, hal: 322, Shahih Muslim: IV, kitab; Fadha'il Shahabah, hadits nomor 218. 


307 


KIAMAT SUDAH DEKAT 


Muslim menyebutkan dalam kitab Shahih: Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 
Abu Kuraib bercerita kepada kami, keduanya berkata: Abu Usamah bercerita 
kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, “Orang- 
orang badui setiap kali datang menemui Rasulullah #£, pasti bertanya tentang 
kiamat kepada beliau. Beliau kemudian memandang kepada seseorang yang 
paling muda usia di antara mereka lalu bersabda: 


ka te gr naen EN 

Sei S3 SA TAS is 
“Jika umur orang ini panjang, kiamat kalian terjadi sebelum ia 
menginjak usia tua." 


Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini. 


Muslim berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah bercerita kepada kami, 
Yunus bin Muhammad bercerita kepada kami, dari Hammad bin Salamah, 
dari Tsabit, dari Anas, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah #4, 
“Kapan kiamat terjadi? saat itu di dekat beliau ada seorang anak dari kaum 
Anshar bernama Muhammad. Rasulullah v kemudian bersabda: 


SEN gA SA SN 5 ea IS sal 


1 HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya: IV, kitab: Fitan, hadits nomor 136, Al-Bukhari: X/6167. 


308 


pe 


———————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Jika anak ini berumur panjang, kiamat akan terjadi sebelum ia 

menginjak usia tua.” Hanya Muslim yang meriwayatkan melalui jalur 

ini. 

Muslim berkata: Hajjaj bin Syair bercerita kepadaku, Sulaiman bin 
Harb bercerita kepada kami, Hammad—bin Ziad—bercerita kepada kami, 
Ma'bad bin Bilal Al-Arabi bercerita kepada kami, dari Anas bin malik, bahwa 
seseorang bertanya kepada Nabi 4, “Kapan kiamat terjadi?” Nabi #5. diam 
lalu menatap seorang anak dari Azd Syanuah yang ada di hadapan beliau, 
lalu beliau bersabda, 


BE Sd SN US E 


“Jika (anak) ini berumur panjang, kiamat akan terjadi sebelum ia 

menginjak usia tua.” 

Anas berkata, “Si anak tersebut sebaya denganku pada saat itu.” Hanya 
Muslim yang meriwayatkannya melalui jalur ini. 

Muslim berkata, Harun bin Abdullah bercerita kepada kami, Affan bin 
Muslim bercerita kepada kami, Himam bercerita kepada kami, Qatadah 
bercerita kepada kami, dari Anas, ia berkata, “Anak Mughirah bin Syu'bah 
melintas. Ia sebaya denganku. Nabi 4. kemudian bersabda: 

Ng Ja GAN Sa ERA 

Jika (anak ini) berumur panjang, kiamat akan terjadi sebelum ia 

menginjak usia tua'.” 


Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Ashim, dari Himam, 
dengan matan yang sama. 

Riwayat-riwayat ini menunjukkan pertanyaan tentang kiamat dan 
jawabannya disampaikan secara berulang. Jawaban-jawaban ini bukan 
bermaksud menentukan waktu terjadinya kiamat terbesar hingga masa tua 
si anak yang maksud dalam hadits-hadits di atas. Tapi yang dimaksud adalah 
generasi mereka telah berakhir. Batas maksimal masa mereka adalah hingga 
akhir usia si anak, seperti disebutkan dalam hadits berikut: 


309  —— 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


Tae H .. DAH ”- A = yi .. 

ba EN JE Áh Ka AI Sie Gile Up EL gé GAS 

HE KUE JA oa 

“Kalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Ilmu tentangnya hanya 

ada di sisi Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah, tak satu pun 

jiwa (yang masih hidup) saat ini yang akan hidup seratus tahun 
(lagi). 


Riwayat Aisyah berikut memperkuat hal di atas, “Kiamat kalian telah 
terjadi.” Maksudnya, siapa yang meninggal dunia maka ia telah memasuki 
kiamat secara hukum, karena alam barzakh dekat dengan hari Kiamat. 
Alam barzakh memang bagian dari alam dunia, namun lebih mirip dengan 
alam akhirat. Setelah batas waktu yang ditentukan untuk dunia berakhir, 
Allah memerintahkan kiamat terjadi. Selanjutnya orang-orang terdahulu 
dan kemudian dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah 
dimaklumi, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya melalui dalil-dalil Al- 
Qur'an dan As-Sunnah. Allah jua tempat memohon pertolongan. 


Penjelasan tentang Kiamat; Kiamat Kian Dekat dan Pasti Terjadi 
Allah sx berfirman: 


Ore WE HA AN 


“Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, 
sedang mereka dalam keadaan lalai (dengan dunia), berpaling (dari 
akhirat)." (Al-Anbiya”: 1) 


Allah sa berfirman: 


3 
84 


088,3 BU di ate, Sea SS Ái ABI 


“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar 
dipercepat (datang)nya." (An-Nahl: 1) 


2 Baca; Al-Musnad: III, hal: 322, Shahih Muslim: IV, kitab: keutamaan-keutamaan para sahabat, hadits 
nomor 218, 


310 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah sa berfirman: 

AM at Ji ge. MG a a alan 

JA Bo Was Ái ii an aa alang 
ON 


“Manusia bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari Kiamat. 
Katakanlah, “Ilmu tentang hari Kiamat itu hanya di sisi Allah.” Dan 
tahukah engkau, boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat waktunya'" 
(Al-Ahzab: 63) 


Allah sa berfirman: 


sal 5 PAR sÍ e aot a it Ate ie 
BUG O A II O ga og JL dl 
a Ka aft te TA Lea zif 
Ir eSis OP ay 3 il Uh SE GO gui 
AA O Nan ka É OA No ol 
: PE r fa JRE Kh 
5 O AE JH Sang 
0 ARO CA LA JE 
“Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi, bagi orang- 
orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya, (Azab) dari 
Allah, yang memiliki tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril 
naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan lima 
puluh ribu tahun. Maka bersabarlah engkau (Muhammad) dengan 
kesabaran yang baik. Mereka memandang (azab) itu jauh (mustahil). 
Sedangkan Kami memandangnya dekat (pasti terjadi). (Ingatlah) 
pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, dan 
gunung-gunung bagaikan bulu (yang beterbangan), dan tidak ada 
seorang teman karib pun menanyakan temannya, sedang mereka 
saling melihat.” (Al-Ma'arij: 1-11) 


Allah sa berfirman: 


311 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


“Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah." (Al-@amar: 1) 


Allah sg berfirman, “Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah 
mengumpulkan mereka, (mereka merasa) seakan-akan tidak pernah berdiam 
(di dunia) kecuali sesaat saja pada siang hari, (pada waktu) mereka saling 
berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka 
dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk." (Yûnus: 45) 

Allah sa berfirman: 

Tem manah Ket men tak g2 

Oei BU ia AL esi Isi aa ái 

1 Ng - h SENI w Kig HA a. 
SA Sa Nyah Gaal G A ali a 
« Penan -fa hte 
Oaa dls Beta a NT 

A £ 

“Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan (membawa) 

kebenaran dan neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari 

Kiamat itu sudah dekat? Orang-orang yang tidak percaya adanya hari 

Kiamat meminta agar hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang 

beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa Kiamat 

itu adalah benar (akan terjadi). Ketahuilah bahwa sesungguhnya 


orang-orang yang membantah tentang terjadinya Kiamat itu benar- 
benar telah tersesat jauh.” (Asy-Sytira: 17-18) 


Allah sx berfirman, “Pada hari (Kiamat) sangkakala ditiup (yang kedua 
kali) dan pada hari itu Kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan 
(wajah) biru muram, mereka saling berbisik satu sama lain, 'Kamu tinggal 
(di dunia) tidak lebih dari sepuluh (hari).' Kami lebih mengetahui apa yang 
akan mereka katakan, ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, 
‘Kamu tinggal (di dunia), tidak lebih dari sehari saja'." (Thaha: 102-104) 

Allah sa berfirman, “Dia (Allah) berfirman, ‘Berapa tahunkah lamanya 
kamu tinggal di bumi?’ Mereka menjawab, ‘Kami tinggal (di bumi) sehari 
atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.’ Dia 
(Allah) berfirman, 'Kamu tinggal (di bumi) hanya sebentar saja, jika kamu 
benar-benar mengetahui". (Al-Mu`minûn: 112-114) 


312 


————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah s berfirman, “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) 
tentang Kiamat, ‘Kapan terjadi?" Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan 
tentang Kiamat itu ada pada Tuhanku; tidak ada (seorang pun) yang dapat 
menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. (Kiamat) itu sangat berat (huru- 
haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi, tidak akan datang 
kepadamu kecuali secara tiba-tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan- 
akan engkau mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad), ‘Sesungguhnya 
pengetahuan tentang (hari Kiamat) ada pada Allah, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui!” (Al-A'raf: 187) 

Allah sx berfirman, “Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang hari Kiamat, Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau 
perlu menyebutkannya (waktunya)? Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) 
kesudahannya (ketentuan waktunya)'” (An-Nazi'at: 42-44) 


Allah && berfirman: 
PE E PEET na naa 
WO a K egi Gati EA kasta BU 


OK Éh G baki Yo NE Na 
“Sungguh, hari Kiamat itu akan datang, Aku merahasiakan 
(waktunya) agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah 
dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari (Kiamat 
itu) oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang 
mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa." (Thaha: 
15-16) 


Allah cz berfirman: 


jaan 


“Katakanlah (Muhammad), Tidak ada sesuatu pun di langit dan 
di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan 
mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan." Bahkan 


313 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana). Bahkan 
mereka ragu-ragu tentangnya (akhirat itu). Bahkan mereka buta 


tentang itu'” (An-Naml: 65-66) 


Allah sa berfirman: 


“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat: dan 
Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang 
pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." (Lugman: 34) 


Karena itulah ketika Jibril 2%% .—dalam wujud seorang badui—bertanya 
kepada Rasulullah 4g tentang kiamat, beliau berkata kepadanya, “Yang 
ditanya tentang (kiamat) tidak lebih tahu dari yang bertanya.” 

Maksudnya, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu, 
karena jika alif dan lâm dalam pada kata Jejel (al-mas'al) dan pi 
(Mi -sd'i) untuk sesuatu yang sudah diketahui, berarti merujuk kepada 
Nabi 4 dan Jibril 3%., sehingga siapa pun itu, selain mereka berdua tentu 
lebih tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Sementara jika alif dan 
lâm untuk jenis, berarti mencakup siapa saja, seperti yang ditunjukkan lafal 
tersebut. Wallahu a'lam. 


314 


TANDA-TANDA KIAMAT 


“(Ada) lima (perkara) yang tidak diketahui siapa pun selain Allah.” Setelah 
itu Nabi # membaca, “Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari 
Kiamat."(Lugman: 34) 


Allah sx berfirman: 


> Pa 
Sedan 
“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad), 'Benarkah (azab 
yang dijanjikan) itu?’ Katakanlah, Ya, demi Tuhanku, sesungguhnya 
(azab) itu pasti benar dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar’.” 
(Yûnus: 53) 


aiT EI 6, 
O apa SIG 


Allah sx berfirman: 


© 
ag SORS S; 
(ops 


315 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


“Dan orang-orang yang kafir berkata, ‘Hari Kiamat itu tidak akan 
datang kepada kami." Katakanlah, 'Pasti datang, demi Tuhanku yang 
mengetahui yang gaib, Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. 
Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya sekalipun seberat zarrah baik 
yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau 
yang lebih besar, semuanya (tertulis) dalam Kitab yang jelas (Lauh 
Mahfuzh)," agar Dia (Allah) memberi balasan kepada orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh 
ampunan dan rezeki yang mulia (surga). Dan orang-orang yang 
berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan 
mereka dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami), mereka itu 
akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih'." (Saba': 3-5) 


Allah s berfirman: 


io 


E Pae 
E E A laen E a T 

In Ë eg j li 

PE AOE T 

Ok ái bag kaé 

“Orang-orang yang kafir mengira, bahwa mereka tidak akan 

dibangkitkan. Katakanlah (Muhammad), ‘Tidak demikian, demi 

Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua 


yang telah kamu kerjakan.’ Dan yang demikian itu mudah bagi 
Allah’.” (At-Taghâbun: 7) 


Melalui tiga ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk bersumpah 
dengan nama Allah terkait kejadian kiamat terhadap para hamba. Tidak ada 
lagi ayat-ayat seperti ini, namun dari sisi makna banyak. Seperti disebutkan 
dalam firman Allah & berikut: 


“Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang 
sungguh-sungguh, “Allah tidak akan membangkitkan orang yang 
mati.' Tidak demikian (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai 
suatu janji yang benar dari-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui. Agar Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 
perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka 
adalah orang yang berdusta. Sesungguhnya firman Kami terhadap 


316 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan 
kepadanya, Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu” (An-Nahl: 38-40) 


Allah sx berfirman: 


“Menciptakan dan membangkitkan kamu (bagi Allah) hanyalah 
seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja (mudah). 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Luqman: 28) 


Allah & berfirman: 


“Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada 
penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang 
melihat, dan tidak (sama) pula orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. 
Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran. Sesungguhnya hari 
Kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan 
tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.” (Ghafir: 57-59) 


Allah sx berfirman: 


“Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang 
telah dibangun-Nya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu 
menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya (gelap 
gulita), dan menjadikan siangnya (terang benderang). Dan setelah 
itu bumi Dia hamparkan. Darinya Dia pancarkan mata air, dan 
(ditumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung Dia 
pancangkan dengan teguh. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan 
untuk hewan-hewan ternakmu." (An-Nazi'at: 27-33) 


Allah sx berfirman: 


“Dan barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat 
petunjuk, dan barangsiapa yang Dia sesatkan, maka engkau tidak 
akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan 
Kami akan mengumpulkan mereka pada hari Kiamat dengan wajah 
tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman 
mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu 


317 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


akan padam, Kami tambah lagi nyalanya bagi mereka, Itulahbalasan 
bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat 
Kami dan (karena mereka) berkata, “Apabila kami telah menjadi 
tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar- 
benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?” (Al-Isra': 
97-98) 


Allah && berfirman: 


“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang 
menciptakan langit dan bumi adalah Mahakuasa (pula) menciptakan 
yangserupadengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu 
(mati atau dibangkitkan) bagi mereka, yang tidak diragukan lagi? 
Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran." (Al- 
Isra”: 99) 


Allah & berfirman: 


“Dan bukankah (Allah) yang menciptakan langit dan bumi, mampu 
menciptakan kembali yang serupa itu (jasad mereka yang sudah 
hancur itu)? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. 
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia 
hanya berkata kepadanya, Jadilah! Maka jadilah sesuatu itu. Maka 
Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu 
dan kepada-Nya kamu dikembalikan',” (Yasin: 81-83) 


Allah s berfirman: 


“Dan tidakkah mereka memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah 
yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena 
menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati? Begitulah, 
sungguh, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Al-Ahqâf: 33) 


Allah & berfirman: 


“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah berdirinya langit 
dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil 
kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar (dari 
kubur)" (Ar-Rûm: 25) 


318 


OM Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah sx berfirman: 


“Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya 
kembali, dan itu lebih mudah bagi-Nya. Dia memiliki sifat yang 
Mahatinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana.” (Ar-Rûm: 27) 


Allah s% berfirman: 


“Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal 
kejadiannya; dia berkata, ‘Siapakah yang dapat menghidupkan 
tulang-belulang, yangtelah hancur luluh? Katakanlah (Muhammad), 
“Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) yang menciptakannya 
pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk'" 
(Yasin: 78) 


Allah æ berfirman: 


“Dan sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya, engkau melihat 
bumi itu kering dan tandus, tetapi apabila Kami turunkan hujan 
di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya (Allah) 
yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati: 
sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (Fushshilat: 39) 


Allah s berfirman: 


“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka 
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian 
dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari 
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak 
sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan 
dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah 
ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian 
(dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di 
antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu 
yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak 
mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat 
bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) 


— 5 ——— R9 


'An-Nihdyah fil Fiton wal Malêhim 


diatasnya, hiduplah bumiitu dan menjadi subur dan menumbuhkan 
berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah. Yang demikian itu 
karena sungguh, Allah, Dialah yang hak dan sungguh, Dialah yang 
menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh, Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Dan sungguh, (hari) Kiamatitu pastidatang, tidak 
ada keraguan padanya; dan sungguh, Allah akan membangkitkan 
siapa pun yang di dalam kubur." (Al-Hajj: 5-7) 


Allah sa berfirman: 


“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati 
(berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang 
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air maniitu 
Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami 
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan 
tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 
daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) 
lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian setelah 
itu, sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian, sesungguhnya kamu 
akan dibangkitkan (dari kuburmu) pada hari Kiamat. Dan sungguh, 
Kami telah menciptakan tujuh (lapis) langit di atas kamu, dan Kami 
tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami)." (Al-Mu' minin: 12-17) 


Dihidupkannya bumi yang tandus dijadikan bukti bahwa semua jasad 
kelak akan dihidupkan kembali setelah fana, terkoyak, berubah menjadi 
tanah, tulang belulang, dan hancur luluh. Awal penciptaan juga dijadikan 
bukti pengulangan penciptaan, seperti yang Allah firmankan, “Dan Dialah 
yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih 
mudah bagi-Nya. Dia memiliki sifat yang Mahatinggi di langit dan di bumi. 
Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Ar-Rûm: 27) 


Allah & berfirman: 


“Katakanlah, Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana 
(Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan 
kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasaatas segala sesuatu" 
(Al-'Ankabit: 20) 


320 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 
Allah sa berfirman: 


“Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran (yang 
diperlukan) lalu dengan air itu Kami hidupkan negeri yang mati 
(tandus). Seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)." (Az- 
Zukhruf: 11) 


Allah sx berfirman: 


“Dan Allahlah yang mengirimkan angin: 


lalu (angin itu) 
menggerakkan awan, 


maka Kami arahkan awan itu ke suatu negeri 
yang mati (tandus) lalu dengan hujan itu Kami hidupkan bumi 
setelah mati (kering). Seperti itulah kebangkitan itu." (Fathir: 9) 


Allah sx berfirman: 


“Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apa dia diciptakan. 
Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar, yang keluar dari antara 
tulang punggung (sulbi) dan tulang dada. Sungguh, Allah benar-benar 
kuasa untuk mengembalikannya (hidup setelah mati). Pada hari 
ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai 
suatu kekuatan dan tidak (pula) ada penolong. Demi langit yang 
mengandung hujan, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, 
sungguh, (Al-Qur'an) itu benar-benar firman pemisah (antara yang 
hak dan yang batil), dan (Al-Qur'an) itu bukanlah senda-gurauan. 
Sungguh, mereka (orang kafir) merencanakan tipu daya yang jahat. 
Dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) yang jitu. Karena itu 
berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu 
kesempatan untuk sementara waktu." (Ath-Tharig: 5-17) 


Allah sa berfirman: 


“Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, 
mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila 
angin itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah 
yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian 
Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah- 


mudahan kamu mengambil pelajaran," (Al-A'raf: 57) 


Allah s berfirman seraya mengabarkan tentang orang-orang kafir, 
bahwa mereka berkata, “Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi 
tanah (akankembalilagi)? Ituadalah suatu pengembalian yangtidak mungkin. 
Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi 
sebab pada Kami ada kitab (catatan) yang terpelihara baik.” (Qaf: 3-4) 
Allah & berfirman: 


“Maka adakah kamu perhatikan, tentang (benih manusia) yang 
kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, ataukah Kami 
penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing 
kamu dan Kami tidak lemah, untuk menggantikan kamu dengan 
orang-orang yang seperti kamu (di dunia) dan membangkitkan 
kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu kerahui. 
Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa 
kamu tidak mengambil pelajaran?” (Al-Waqi'ah: 58-62) 


Allah sx berfirman: 
“Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh 


mereka. Tetapi, jika Kami menghendaki, Kami dapat mengganti 
dengan yang serupa mereka." (Al-Insan: 28) 


Allah sz berfirman: 


“Tidak mungkin! Sesungguhnya Kami menciptakan mereka dari 
apa yang mereka ketahui. Maka Aku bersumpah demi Tuhan yang 
mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya (matahari, bulan 
dan bintang), sungguh, Kami pasti mampu, untuk mengganti 
(mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami tidak 
dapat dikalahkan." (Al-Ma'arij: 39-41) 


Allah sz berfirman: 


“Dan mereka berkata, “Apabila kami telah menjadi tulang-belulang 
dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan 


322 


dari (tubuh) mereka, 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah 
(Muhammad), Jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk 
yang besar (yang tidak mungkin hidup kembali) menurut pikiranmu." 
Maka mereka akan bertanya, “Siapa yang akan menghidupkan kami 
kembali?” Katakanlah, “Yang telah menciptakan kamu pertama kali." 
Lalu mereka akan menggcleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan 
berkata, "Kapan (Kiamat) itu (akan terjadi)?” Katakanlah, ‘Barang 
kali waktunya sudah dekat,” Yaitu pada hari (ketika) Dia memanggil 
kamu, dan kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu 
mengira, (rasanya) hanya sebentar saja kamu berdiam (di dalam 
kubur)." (Al-Isra': 49-52) 


Allah sg berfirman: 


“(Orang-orang kafir) berkata, 'Apakah kita benar-benar akan 
dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah (akan 
dibangkitkan juga) apabila kita telah menjadi tulang belulang 
yang hancur?" Mereka berkata, ‘Kalau demikian, itu adalah suatu 
pengembalian yang merugikan." Maka pengembalian itu hanyalah 
dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali 
di bumi (yang baru)'" (An-Nazi'at: 10-14) 


Allah menyebut dihidupkannya kembali Orang-orang yang sudah mati 
dalam surah Al-Bagarah di lima tempat dalam kisah Bani Israil terkait 
pembunuhan yang mereka lakukan satu sama lain kala mereka menyembah 
patung anak sapi. 

1. Allah & berfirman, “Kemudian, Kami membangkitkan kamu setelah 
kamu mati, agar kamu bersyukur.” (Al-Bagarah: 56) 

2. Allah & berfirman terkait kisah sapi betina, “Lalu Kami berfirman, 
Pukullah (mayat) itu dengan bagian dari (sapi) itu” Demikianlah 
Allah menghidupkan (orang) yang telah mati, dan Dia memperlihatkan 
kepadamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya) agar kamu mengerti.” (Al- 
Bagarah: 73) 

3. Allah & berfirman terkait kisah sapi betina, “Tidakkah kamu 
memerhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, 


323 


belitan tali ed nak anah a 


sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman 
kepada mereka, Matilah kamu! Kemudian Allah menghidupkan mereka, 
Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi 
kebanyakan manusia tidak bersyukur!" (Al-Baqarah: 243) 


4. Allah sa berfirman terkait kisah Uzair dan lainnya, “Atau seperti 
orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) 
telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya, dia berkata, 
‘Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah hancur? 
Lalu Allah mematikannya (orang itu) selama seratus tahun, kemudian 
membangkitkannya (menghidupkannya) kembali. Dan (Allah) bertanya, 
‘Berapa lama engkau tinggal (di sini)?’ Dia (orang itu) menjawab, ‘Aku 
tinggal (di sini) sehari atau setengah hari." Allah berfirman, Tidak! 
Engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu 
yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang telah menjadi 
tulang belulang). Dan agar Kami jadikan engkau tanda kekuasaan Kami 
bagi manusia. Lihatlah tulang belulang (keledai itu), bagaimana Kami 
menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." 
Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, 'Saya mengetahui 
bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu'" (Al-Baqarah: 259) 


5. FirmanAllah ss berikut, “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, 
perliharkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." 
Allah berfirman, Belum percayakah engkau?’ Dia (Ibrahim) menjawab, ‘Aku 
percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap).' Dia (Allah) berfirman, Kalau 
begitu ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu kemudian 
letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah 
mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana!” (Al-Baqarah: 260) 

Selain ayat-ayat tersebut, Allah menyebut kisah para pemuda yang tidur 

di dalam gua, bagaimana Allah membangunkan mereka dari tidur panjang 

selama 300 tahun kalender syamsiyah (sonar system), atau 309 tahun kalender 

gamariyah (lunar system). Allah ss berfirman, “Dan demikian (pula) Kami 
perlihatkan (manusia) dengan mereka, agar mereka tahu, bahwa janji Allah 
benar, dan bahwa (kedatangan) hari Kiamat tidak ada keraguan padanya." 

(Al-Kahfi: 21) 


324 


MUSNAHNYA DUNIA 
DAN DATANGNYA AKHIRAT 


Peristiwa pertama yang menimpa para penghuni dunia setelah tanda- 
tanda kiamat terjadi adalah tiupan sangkakala yang mengejutkan. Allah 
memerintahkan Israfil meniup sangkakala yang mengejutkan. Israfil 
kemudian memerhatikan, rupanya seluruh penduduk bumi mendongakkan 
dan memiringkan leher mendengarkan peristiwa besar yang membuat 
semua manusia ketakutan dan terkejut, hingga membuat mereka tidak lagi 
memedulikan urusan dunia. Terkait peristiwa besar ini, Allah sa berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, maka 
terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap- 
Nya dengan merendahkan diri. Dan engkau akan melihat gunung- 
gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan 
(seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan 
sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu 
kerjakan.” (An-Naml: 87-88) 


Allah & berfirman: 


“Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja, yang 
tidak ada selanya.” (Shad: 15) 


325 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


Allah sa berfirman: 


“Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit, 
bagi orang-orang kafir tidak mudah." (Al-Muddatstsir: 8-10) 


Allah & berfirman: 


“Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan 
pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang 
nyata. Dialah Yang Mahabijaksana, Mahateliti." (Al-An'am: 73) 


Tidak lama setelah itu, Allah memerintahkan Israfil meniup sangkakala, 
lalu seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi mati kecuali yang 
dikehendaki Allah. Setelah itu Allah memerintahkan Israfil meniup kembali 
sangkakala, lalu seluruh manusia bangkit menuju Rabb seluruh alam. 


Allah sx berfirman, “Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua 
(makhluk) yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. 
Kemudian ditiup sekali lagi (sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun 
(dari kuburnya) menunggu (keputusan Allah). Dan bumi (padang Mahsyar) 
menjadi terang benderang dengan cahaya (keadilan) Tuhannya, dan buku- 
buku (perhitungan perbuatan mereka) diberikan (kepada masing-masing), 
nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara 
mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa 
diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya 
dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Az-Zumar: 66-70) 


Allah && berfirman, “Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, Kapan 
janji (hari berbangkit) itu (terjadi) jika kamu orang yang benar?” Mereka 
hanya menunggu satu teriakan, yang akan membinasakan mereka ketika 
mereka sedang bertengkar. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu 
wasiat dan mereka (juga) tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu 
ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya (dalam 
keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, ‘Celakalah kami! 
Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)? Inilah 
yang dijanjikan (Allah) Yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasul(-Nya). 
Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan 
kepada Kami (untuk dihisab). Maka pada hari itu seseorang tidak akan 


326 


————————— vw Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai 
dengan apa yang telah kamu kerjakan'” (Yasin: 48-54) 


Allah sa berfirman, “Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali 


tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi (yang baru)" 
(An-Nazi'at: 13-14) 


Allah sa berfirman, “Dan perintah Kami hanyalah (dengan) satu 
perkataan seperti kejapan mata." (Al-Gamar: 50) 


Allah sx berfirman, “Dan (apabila) sangkakala ditiup (lagi), akan 
Kami kumpulkan mereka semuanya." (Al-Kahfi: 99) 


Allah sx berfirman, “Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan 
diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali 
benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari Kiamat, dan terbelahlah langit, 
karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Dan para malaikat berada 
di berbagai penjuru langit. Pada hari itu delapan malaikat menjunjung 
“Arasy (singgasana) Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu 
dihadapkan (kepada Tuhanmu), tidak ada sesuatu pun dari kamu yang 
tersembunyi (bagi Allah)." (Al-Haggah: 13-18) 


Allah & berfirman, “(Yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, 
lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka 
terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga 
menjadi fatamorgana.” (An-Naba': 18-20) 

Allah sx berfirman, “Pada hari (Kiamat) sangkakala ditiup (yang kedua 
kali) dan pada hari itu Kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan 
(wajah) biru muram.” (Thaha: 102) 


Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Imam Ahmad berkata; Ismail 
bercerita kepada kami, Sulaiman At-Tamimi bercerita kepada kami, dari 
Aslam Al-Ajali, dari Bisyr bin Sufyan, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, 
“Seorang badui bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah itu shûr? Beliau 


menjawab, ‘Sangkakala yang ditiup”. 


THR Ahmad: I, hal: 192, At-Tirmidzi: IV/2430. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 


327 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Prediksi Terjadinya Kiamat dari Waktu ke Waktu 

Selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan hadits di atas dari Yahya bin 
Sa'id Al-Gaththan, dari Sulaiman bin Tharkhan At-Tamimi, dengan matan 
yang sama. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i mentakhrij hadits ini dari 
sejumlah jalur: dari Sulaiman At-Tamimi, dari Aslam Al-Ajali, dengan matan 
yang sama, 

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan. Kami hanya mengetahuinya dari 
hadits Aslam Al-Ajali.” 

Imam Ahmad berkata: Asbath bercerita kepada kami, Mathraf bercerita 
kepada kami, dari Athiyah, dari Ibnu Abbas, terkait firman Allah sa, 
“Maka apabila sangkakala ditiup." (Al-Muddatstsir: 8) Ibnu Abbas berkata, 
“Rasulullah #5 bersabda: 


OA bata atas 
Basa Ion 


'Bagaimana saya bisa tenang, sementara malaikat pemegang 
sangkakala telah memasukkan sangkakala (ke mulut ) dan 
menundukkan dahi menanti kapan diperintahkan untuk meniup?” 
Para shahabat Muhammad #&. lantas bertanya, “Wahai Rasulullah! 
Apayangharus kami baca? Beliau menjawab, Bacalah, Hasbunallah 
wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakalnd (Cukuplah Allah bagi kami, 
Dialah sebaik-baik Pelindung. Kepada Allah jua kami bertawakal'.” 
Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


Abu Kadinah meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Muhallab, dari 
Mahtraf, dengan matan yang sama. 


Imam Ahmad berkata, Sufyan bercerita kepada kami, dari Mathraf, dari 
Athiyah, dari Abu Sa'id, dari Nabi 4, beliau bersabda: 


2 HR. Ahmad: I, hal: 326. Silakan membaca hadits selanjutnya. 


328 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


230 g see 


SEN A SG 
Pi Ta a WA 

BEM ED a AN 
“Bagaimana saya bisa tenang, sementara malaikat pemegang 
tanduk (sangkakala) telah memasukkan sangkakala (ke mulut), 
menundukkan dahi, memasang pendengaran seraya menantikan 
kapan ia diperintahkan (untuk meniup)?’ Kaum muslimin bertanya, 
“Wahai Rasulullah! Apa yang harus kami baca?’ Beliau menjawab, 
‘Bacalah, 'Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakalnd 
(Cukuplah Allah bagi kami, Dialah sebaik-baik Pelindung. Kepada 
Allah jua kami bertawakal)'." 


| Sa A 


At-Tirmidzi mentakhrij hadits ini dari Abu Umar, dari Sufyan bin Uyainah. 
Ia berkata, “Hadits ini hasan.” . 

Selanjutnya At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Khalid bin Tuhman, 
dari Athiyah, dari Abu Sa'id, dengan matan yang sama. Ia juga menyatakan 
hadits ini hasan. Syaikh kami, Abu Hajjaj Al-Mizi menyatakan dalam Al- 
Athraf, hadits ini diriwayatkan Ismail bin Ibrahim Abu Yahya At-Tamimi, dari 
Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Demikian disebutkan 
At-Tirmidzi. 

Abu Bakar bin Abiddunya juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab: Al- 
Ahwdl. Ia menyebutkan, Utsman bin Abu Syaibah bercerita kepada kami, 
Jarir bercerita kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id 
Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah $ bersabda: 


ge ayat sem Saga e MEA gara 
BP TS AN FA Lan Aa 
árgus Aj SERIUS Ái p g i HA GG 


HR. At IV/2431, dari jalur Athiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. At-Tirmidzi menyatakan hadits ir 
hasan. Al-Albani menshahihkan hadits ini dalam As-Silsilah Ash-Shahihah dan Shahih At-Tirmidei © > 


329 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


“Bagaimana saya bisa tenang, sementara malaikat pemegang 
sangkakala telah memasukkan sangkakala (ke mulut) dan 
menundukkan dahi seraya menantikan kapan ia diperintahkan 
untuk meniup lalu meniup? Kami bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa 
yang harus kami baca?” Beliau menjawab, “Bacalah, “Hasbunallah 
wa ni'mal wakil (Cukuplah Allah bagi kami, Dialah sebaik-baik 


Pelindung)’. 


Abu Ya'la Al-Mushili menyebutkan dalam musnad Abu Hurairah; Abu 
Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Umrah, dari Athiyah, dari Abu 
Sa'id, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


“Bagaimana aku bersenang-senang, atau bagaimana kalian— 
Abu Shalih ragu—sementara malaikat pemegang sangkakala 
telah menelan (tanduk) sangkakala di mulutnya, memasang 
pendengaran dan menundukkan dahinya seraya menantikan kapan 
ia diperintahkan( untuk meniup), lalu ia meniup?' Mereka (para 
shahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa yang harus kami baca?” 
Beliau menjawab, Bacalah, "Cukuplah Allah bagi kami, Dialah 
sebaik-baik Pelindung. Kepada Allah jua kami bertawakal':.” 


Imam Ahmad berkata, Abu Mu'awiyah bercerita kepada kami, Al-A'masy 
bercerita kepada kami, dari Sa'id Ath-Tha'i, dari Athiyah Al-Aufa, dari Abu 
Sa'id Al-Khudri, ia berkata, “Rasulullah 44. menyebut malaikat pemegang 
sangkakala. Beliau bersabda, 'Di sebelah kanannya ada Jibril, dan di sebelah 
kirinya ada Mikail.” 

Ibnu Majah berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah bercerita kepada kami, 
Ubbad bin Awwam bercerita kepada kami, dari Hajjaj, dari Athiyah, dari Abu 
Sa'id, ia berkata, Rasulullah #g bersabda: 


330 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


HAN GEA NG Kal 33 


“Sungguh, dua malaikat pemegang sangkakala memegang dua 
sangkakala dengan tangan mereka berdua. Keduanya memerhatikan 
kapan diperintahkan (untuk meniup)." 


Imam Ahmad berkata; Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami, dari At- 
Taimi, dari Aslam, dari Abu Maria, dari Nabi 48. Dan dari Abdullah bin Umar, 
dari Nabi 35, beliau bersabda: 


5 AANG SE 

DPA D aag aE doki 
a) d GEAN Se 
“Dua malaikat peniup sangkakala berada di langit kedua. Kepala 
salah satu di antara keduanya di barat dan kedua kakinya di timur. 


Keduanya menantikan kapan diperintahkan meniup sangkakala, 
lalu keduanya meniup.” 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 

Abu Maria nama aslinya Abdullah bin Amr Al-Ajali. Ia tidak dikenal. 
Mungkin kedua malaikat yang dimaksud, salah satunya adalah Israfil. Dialah 
yang bertugas meniup sangkakala (shûr), seperti yang akan dijelaskan 
selanjutnya dalam hadits sangkakala secara panjang lebar. Malaikat yang 
satunya adalah malaikat yang meniup sangkakala (n4gOr). Shûr dan ndgiir 
mungkin isim jenis yang mencakup banyak sekali individu. Alif dan lam pada 
kedua kata ini menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui. Masing-masing 
dari kedua malaikat ini memiliki banyak pengikut yang melakukan seperti 
yang dilakukan kedua malaikat tersebut. Wallahu a'lam bish shawab. 

Ibnu Abiddunya berkata, Abdullah bin Jarir mengabarkan kepada kami, 
Musa bin Ismail bercerita kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad mengabarkan 
kepada kami, Abdullah bin Abdullah Al-Asham mengabarkan kepada kami, 
Yazid bin Asham mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, 
“Malaikat pemegang sangkakala tidak pernah mengedipkan mata semenjak 


331 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


ditugaskan (untuk meniup sangkakala). Kedua matanya seakan dua bintang 
terang. Ia memandang ke arah Arasy karena khawatir diperintahkan untuk 
meniup sangkakala sebelum mengedipkan mata.” 


Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bercerita kepada kami, 
Marwan bin Mu'awiyah bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Abdullah 
bin Asham, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah 38 bersabda: 


GANG Es BI AAA Lola GNU 
Oo óE sana 


“Malaikat peniup sangkakala tidak pernah menundukkan kepala 
semenjak ditugaskan (untuk meniup sangkakala). la menatap ke 


arah Arasy karena khawatir diperintahkan sebelum mengedipkan 
mata." 


332 


HADITS TENTANG SANGKAKALA SECARA 
PANJANG LEBAR: GAMBARAN PEMANDANGAN 
ATAU SEBAGIAN PEMANDANGAN KIAMAT 


Al-Hafizh Abu Ya'la Al-Mushil menuturkan dalam Musnad-nya,' Amr bin 
Adh-Dhahhak bin Mujalid bercerita kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahak 
bin Mujalid bercerita kepada kami, Abu Rafi’ Ismail bin Rafi’ bercerita kepada 
kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Gurzhi, 
dari seorang Anshar, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 4. bercerita 
kepada kami kala beliau bersama beberapa shahabat beliau: 


“Sungguh, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Dia 
menciptakan sangkakala lalu Dia serahkan kepada Israfil. (Israfil) lalu 
meletakkannya di mulutnya seraya memandang ke arah Arasy, menantikan 
kapan ia diperintahkan (meniup).” Abu Hurairah berkata, “Aku bertanya, 
“Wahai Rasulullah! Apakah itu shfr?” Beliau menjawab, “Sangkakala.” Abu 
Hurairah bertanya, “Bagaimana bentuknya?” Beliau menjawab, “Besar.” 
Beliau meneruskan, “Demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, lebar 
mulut sangkakala seluas langit dan bumi. (Israfil) meniupnya sebanyak 
tiga kali. Pertama, tiupan kejutan. Kedua, tiupan kematian. Ketiga, 
tiupan kebangkitan (seluruh manusia) menuju Rabb seluruh alam. Allah 
memerintahkan Israfil untuk meniup tiupan pertama. Dia berfirman, Tiuplah 
tiupan kejutan.” Para penghuni langit dan bumi pun terkejut, kecuali mereka 
yang dikehendaki Allah. Allah memerintahkan (Israfil meniup sangakakal), 


1 Sanad hadits ini dhaif. Di dalamnya ada perawi dhaif dan perawi yang tidak dikenal. 


333 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


ia pun memanjangkan suara tiupan tanpa lelah. Inilah yang Allah sebutkan 
dalam firman-Nya: ‘Dan sebenarnya yangmereka tunggu adalah satu teriakan 
saja, yang tidak ada selanya.' (Shâd: 15) 


Gunung-gunung pun berjalan seperti awan, lalu menjadi fatamorgana. 
Bumi mengguncang keras seluruh penghuninya, lalu bumi menjadi seperti 
bahtera di lautan yang dihempaskan gelombang, menumpahkan para 
penghuninya laksana lentera yang digantung di Arasy, dan mengguncang 
ruh-ruh. Ketahuilah! Inilah yang disebut dalam firman Allah sz .; (Sungguh, 
kamuakan dibangkitkan) padahariketikatiupan pertamameng-guncangkan 
alam, (tiupan pertama) itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada 
waktu itu merasa sangat takut. (An-Nazi'at: 6-8) 


Bumi mengguncang para penghuninya, mencengangkan wanita-wanita 
yang menyusui, wanita-wanita hamil menggugurkan janinnya, anak-anak 
beruban, orang-orang berhamburan kesana-kemari karena takutnya. Mereka 
kemudian dicegat para malaikat lalu para malaikat menampar wajah mereka, 
mereka pun kembali dengan berlari. Tidak ada siapa pun yang mencegah 
mereka dari (siksa) Allah. Mereka saling menyeru satu sama lain. Saat 
mereka berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah menjadi 
dua, dari satu wilayah ke wilayah lain. Mereka pun melihat peristiwa besar 
yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Peristiwa ini membuat mereka 
dirundung musibah dan ketakutan yang hanya Allah saja yang tahu. Mereka 
melihat ke langit, ternyata langit berubah seperti cairan tembaga. Langit 
kemudian terbelah, bintang-bintang bertaburan, matahari dan bulan tidak 
lagi bercahaya.’ Rasulullah # bersabda, “Orang-orang yang sudah mati tidak 
mengetahui sesuatu pun peristiwa-peristiwa itu’.” 


Abu Hurairah bertanya, “Siapa yang Allah kecualikan saat berfirman, 
“Maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah." (An-Naml: 87) Beliau menjawab, “Mereka 
adalah para syuhada. Yang terkejut hanyalah mereka yang masih hidup, 
sementara syuhada hidup di sisi Rabb mereka mendapat limpahan rezeki, 
sehingga Allah melindungi mereka dari kejutan pada hari itu. Kejutan ini 
adalah siksa Allah yang Dia kirim kepada makhluk-makhluk- 


Nya yang jahat. 
Inilah yang Allah sebut dalam firman-Nya, 


334 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu; sungguh, 
guncangan (hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat 
besar. (Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (goncangan itu), 
semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak 
yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran 
kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, 
padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat 
keras, (Al-Hajj: 1-2) 


Mereka bertahan dalam siksaan selama yang dikehendaki Allah. 
Siksaan ini berlangsung lama. Allah kemudian memerintahkan Israfil 
meniup sangkakala tiupan kematian. Ia pun meniup sangkakala tiupan 
kematian, hingga seluruh penghuni langit dan bumi mati, kecuali mereka 
yang dikehendaki Allah. Tiba-tiba saja, mereka semua mati. Malaikat maut 
datang kepada Allah Yang Mahaperkasa lalu berkata, ‘Ya Rabb! Para penghuni 
langit dan bumi sudah mati, kecuali mereka yang Engkau kehendaki (tidak 
mati). Allah kemudian bertanya, dan Dia lebih tahu, “Siapa yang masih 
hidup? Malaikat maut menjawab, “Ya Rabb, yang masih hidup Engkau Yang 
Maha Hidup yang tidak mati, para malaikat pemikul Arasy, Jibril, Mikail, 
dan aku sendiri." Allah kemudian berfirman, “Matilah Jibril dan Mikail.” 
Allah membuat Arasy berbicara. Arasy kemudian berkata, “Ya Rabb! Apakah 
Jibril dan Mikail mati?” Allah berfirman, “Diamlah kamu! Sungguh, Aku telah 
menakdirkan kematian kepada siapa pun yang berada di bawah Arasy-Ku.' 
Jibril dan Mikail pun mati. Setelah itu malaikat maut datang kepada Allah 
Yang Mahaperkasa lalu berkata, “Ya Rabb! Jibril dan Mikail sudah mati. Yang 
masih hidup hanya aku dan para malaikat pemikul Arasy.’ Allah kemudian 
berfirman, 'Matilah para malaikat pemikul Arasy!’ Mereka pun mati. Allah 
memerintahkan Arasy memegang sangkakala dari tangan Israfil, setelah itu 
malaikat maut menghadap Allah Yang Mahaperkasa dan berkata, “Ya Rabb! 
Para malaikat pemikul Arasy-Mu sudah mati.’ Allah kemudian bertanya, dan 
Dia lebih tahu siapa yang masih hidup, “Siapa yang masih hidup?’ Malaikat 
maut menjawab, 'Yang masih hidup Engkau Yang Maha Hidup yang tidak 
mati, dan aku.’ Allah kemudian berfirman, ‘Kau adalah salah satu makhluk- 
Ku. Aku menciptakanmu untuk sesuatu yang kau ketahui. Maka matilah 
kamu! Malaikat maut pun mati. 


335 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


Ketika tidakada lagi yang hidup selainAllah YangMaha Esa, Mahaperkasa, 

Maha Tunggal, tempat bergantung seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak 
pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya, Dia 
yang akhir seperti halnya Ia yang awal. Saat itu, Dia melipat langit dan bumi 
laksana melipat lembaran-lembaran kertas. Setelah itu Ia membentangkan 
langit dan bumi, lalu melipatnya sebanyak tiga kali. Ia berfirman, “Akulah 
Yang Mahaperkasa,' sebanyak tiga kali. Setelah itu Ia menyeru dengan suara- 
Nya, Milik siapa kerajaan pada hari ini? sebanyak tiga kali, namun tidak ada 
yang menjawab. Ia kemudian berfirman kepada diri-Nya sendiri, ‘Milik Allah 
Yang Maha Esa, Mahaperkasa. Allah mengganti bumi dengan bumi yang 
lain dan (demikian pula) langit. Dia lantas membentangkan, memperluas, 
dan memanjangkannya laksana memanjangkan kulit dari Ukazh, (sehingga) 
kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di 
sana. Setelah itu Allah menghalau seluruh makhluk, lalu mereka berada di 
tempat seperti semula, yang ada di perut bumi berada di perut bumi, dan 
yang ada di permukaan bumi berada di permukaan bumi. Setelah itu Allah 
menurunkan air dari bawah Arasy. Allah kemudian memerintahkan langit 
untuk menurunkan hujan. Langit pun menurunkan hujan selama empat 
puluh hari, hingga air menggenangi mereka setinggi dua belas hasta. 


Setelah itu Allah memerintahkan seluruh jasad muncul. Jasad-jasad pun 
muncul seperti sayuran. Setelah seluruh jasad mereka terbentuk dengan 
sempurna seperti sedia kala, Allah berfirman, “Hiduplah Jibril dan Mikail!” 
keduanya pun hidup kembali. Setelah itu Allah memanggil ruh-ruh. Seluruh 
ruh kemudian didatangkan ruh orang-orang mukmin bersinar terang, 
sementara ruh orang-orang kafir gelap gulita. Allah memegang seluruh ruh 
lalu Ia tempatkan di dalam sangkakala. Setelah itu Allah memerintahkan 
Israfil untuk meniup tiupan kebangkitan. 

Ruh-ruh pun keluarlaksanalebah yangmemenuhiruangantara langit dan 
bumi. Allah pun berfirman, “Demi keluhuran dan kemuliaan-Ku! Kembalilah 
setiap ruh ke jasadnya.” Ruh-ruh kemudian masuk ke dalam bumi menuju 
jasad masing-masing. Ruh masuk ke dalam hidung kemudian menyebar ke 
seluruh jasad laksana racun menyebar ke dalam tubuh orang yang terkena 
sengatan hewan berbisa. Setelah itu bumi terbelah, dan aku (Nabi 4) adalah 


336 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


orang yang bumi terbelah darinya (manusia yang pertama kali bangkit dari 
kubur). Kalian kemudian keluar dari bumi dengan cepat menuju Rabb kalian. 


“Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang- 
orang kafir berkata, ‘Ini adalah hari yang sulit." (Al-Qamar: 8) 


Mereka dalam kondisi tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan 
pakaian, dan tidak disunat. Setelah itu kalian berada di satu maugif (tempat 
berdiri) selama tujuh puluh tahun, kalian tidak dilihat dan perkara kalian tidak 
diputuskan. Kalian pun menangis hingga air mata kalian habis. Setelah itu 
kalian menangis darah dan kalian mengeluarkan keringat hingga mencapai 
mulut atau dagu kalian. Kalian saat itu gaduh dan berkata, “Adakah yang 
memberi syafaat pada kita untuk menemui Rabb kita, agar Dia memutuskan 
perkara di antara kita?” Mereka berkata, Siapa yang lebih berhak untuk itu 
melebihi ayah kalian, Adam? Allah menciptakannya dengan tangan-Nya, 
Dia meniupkan ruh (ciptaan)-Nya kepadanya, dan berbicara kepadanya 
secara langsung” Mereka kemudian menemui Adam dan memintanya 
untuk menemui Rabb. Adam tidak mau memenuhi permintaan mereka. Ia 
berkata, ‘Aku tidak berhak untuk itu.” Mereka kemudian menemui para nabi, 


satu persatu. Setiap kali menemui seorang nabi, si nabi enggan memenuhi 
permintaan mereka. 


Rasulullah 4& bersabda, “Akhirnya kalian menemuiku. Aku pun bergegas 
pergi hingga sampai ke fahsh, lalu aku bersungkur sujud”,” Abu Hurairah 
bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah itu fahsh?’ Beliau menjawab, ‘Tempat 
kaki Arasy. Allah lalu mengutus seorang malaikat kepadaku. Dia kemudian 
meraih lengan tanganku lalu mengangkatku. Allah berfirman kepadaku, 
“Wahai Muhammad! “Ya, aku memenuhi panggilan-Mu,' sahutku. Allah 
kemudian bertanya—dan Ia lebih tahu-, “Ada apa?" Aku menjawab, “Ya Rabb! 
Engkau pernah berjanji memberiku syafaat. Maka izinkanlah aku untuk 
memberi syafaat pada makhluk-Mu, putuskanlah perkara mereka." Allah 
berfirman, “Aku telah mengizinkanmu untuk memberi syafaat. Aku akan 
menemui kalian lalu memutuskan perkara di antara kalian.” 


Rasulullah 4& bersabda, ‘Aku kemudian kembali lalu aku berdiri menanti 
bersama para manusia. Saat kami tengah berdiri menanti, tiba-tiba kami 
mendengar suara keras dari langit. Para penghuni langit paling bawah 


337 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


kemudian turun, jumlah mereka laksana jin dan manusia yang ada di bumi. 
Setelah mereka mendekati bumi, bumi bersinar terang karena pancaran sinar 
mereka. Mereka kemudian berbaris. Kami bertanya kepada mereka, “Apakah 
di antara kalian ada Rabb kami?’ Mereka menjawab, “Tidak ada. la akan 
datang." Setelah itu mereka turun dengan jumlah berlipat kali, hingga Allah 
Tabarakawa sa turun di bawah naungan awan dan malaikat. Arasy Allah saat 
itu dipikul delapan malaikat, dan saat ini Arasy dipikul empat malaikat. Kaki- 
kaki mereka berada di ujung bumi paling bawah. Bumi dan langit berada di 
pangkuan mereka, sementara Arasy berada di pundak mereka. Bacaan tasbih 
mereka terdengar keras. Mereka membaca, “Mahasuci Pemilik kemuliaan 
dan keperkasaan, Mahasuci Pemilik kekuasaan dan kerajaan, Mahasuci Yang 
Mahahidup yang tidak mati, Mahasuci yang mematikan seluruh makhluk, 
dan Dia tidak mati." Allah kemudian meletakkan kursi-Nya di tempat seperti 
yang Dia kehendaki di antara bumi-Nya, lalu Dia memanggil dengan suara- 
Nya, ‘Wahai golongan jin dan manusia! Sungguh, Aku diam sejak hari Aku 
menciptakan kalian hingga hari ini, Aku mendengarkan perkataan kalian, dan 
Aku melihat amal perbuatan kalian. Sekarang diamlah kalian semua. Yang 
ada hanyalah amalan-amalan kalian dan lembaran catatan amalan kalian 
yang akan dibacakan kepada kalian. Maka, siapa menemukan yang baik, 
hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa menemukan tidak seperti itu, jangan 
mencela siapa pun selain dirinya sendiri." Setelah itu Allah memerintahkan 
neraka Jahanam muncul. Lehernya muncul, berkilau dan gelap. Setelah itu 
Allah sx berfirman, 


'Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, wahai 
orang-orang yang berdosa! (Yasin: 69) 


'Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu 
Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh 
yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah 
jalan yang lurus.” Dan sungguh, ia (setan itu) telah menyesatkan 
sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? 
Inilah (neraka) Jahanam yang dahulu telah diperingatkan 
kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu 
kamu mengingkarinya.’ (Yasin: 60-64) 


338 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah kemudian memisahkan manusia dan memanggil umat-umat 
seraya memanggil setiap umat untuk melihat buku catatan amal mereka. 
Seluruh umat saat itu berlutut karena takut, Allah sg berfirman, “Dan (pada 
hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut, Setiap umat dipanggil 
untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan 
atas apa yang telah kamu kerjakan." (Al-Jatsiyah: 28) 


Allah kemudian memutuskan perkara di antara makhluk-Nya, kecuali 
manusia dan jin. Allah memutuskan perkara di antara hewan-hewan buas 
dan hewan-hewan ternak, hingga hewan-hewan tak bertanduk menuntut 
balas terhadap hewan-hewan yang bertanduk. Setelah tidak tersisa satu pun 
tanggungan pada satu hewan pun, Allah berfirman kepada mereka, Jadilah 
tanah!" Saat itulah orang kafir berkata, ‘Andai saja aku dulu tanah.” Setelah itu 
Allah memutuskan perkara di antara para hamba, dan perkara yang pertama 
kali Dia putuskan adalah perkara berkaitan dengan darah. 


Lalu setiap orang yang terbunuh di jalan Allah datang. Allah 
memerintahkan orang yang terbunuh agar menenteng kepalanya dengan 
urat-urat leher mengucurkan darah. Ia kemudian berkata, “Ya Rabb! Kenapa 
dia membunuhku?" Allah kemudian bertanya—dan Ia lebih tahu—, “Kenapa 
kau membunuhnya?" Ia menjawab, ‘Ya Rabb! Aku membunuhnya agar 
kemuliaan hanya milik-Mu semata." Allah berfirman, ‘Kau benar,” Allah 
kemudian menjadikan wajahnya seperti cahaya yang menerangi seluruh 
langit, lalu para malaikat membawanya ke surga, 


Setelah itu setiap orang yang berperang dengan tujuan selain itu 
didatangkan. Allah memerintahkan orang yang terbunuh agar menenteng 
kepalanya dengan urat-urat leher mengucurkan darah. Ia kemudian berkata, 
“Ya Rabb! Kenapa dia membunuhku? Allah kemudian bertanya—dan Dia 
lebih tahu—, "Kenapa kau membunuhnya?’ Ia menjawab, ‘Ya Rabb! Aku 
membunuhnya agar kemuliaan hanya milikku.’ Allah berfirman, ‘Celakalah 
kau.' Setelah itu tidaklah tersisa suatu jiwa pun yang dibunuh seseorang, 
melainkan si pembunuh dibunuh karenanya, dan tidak ada suatu kezaliman 
pun, melainkan pasti dibalas. Ia berada di bawah kehendak Allah; jika Allah 
berkehendak menyiksanya, Allah menyiksanya, dan jika berkehendak lain, 
Allah merahmatinya. 


339 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Selanjutnya Allah memutuskan perkara di antara manusia-manusia 
yang tersisa, hingga tak satu pun hak tersisa pada seseorang yang berbuat 
zalim, melainkan Allah mengambilnya untuk diserahkan kepada orang yang 
dizalimi, hingga Allah memerintahkan orang yang mencampur susu dengan 
air agar memurnikan susu dari campuran air. Setelah Allah menuntaskan 
perkara ini, penyeru (malaikat) menyerukan dengan suara yang terdengar 
oleh seluruh makhluk, ‘Hendaklah setiap kaum mengikuti sembahan masing. 
masing, dan apa yang mereka sembah selain Allah.’ Tak seorang pun yang 
menyembah sesuatu selain Allah, melainkan sembahan tersebut dibuatkan 
di hadapannya. Saat itu, ada seorang malaikat dibuat dalam wujud Uzair, dan 
malaikat lain dibuat dalam wujud Isa. Malaikat dalam wujud Uzair kemudian 
diikuti kaum Yahudi, dan malaikat yang dibuat dalam wujud Isa diikuti kaum 
Nasrani. Setelah itu, sembahan-sembahan mereka menuntun mereka ke 
neraka. Inilah yang Allah firmankan, 


“Seandainya (berhala-berhala) itu tuhan, tentu mereka tidak akan 
memasukinya (neraka). Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya! 
(Al-Anbiya”: 99) 


Ketika tidak lagi tersisa selain orang-orang mukmin, di antara mereka 
ada orang-orang munafik, Allah datang kepada mereka dalam wujud seperti 
yang Dia kehendaki. Allah berfirman, ‘Wahai manusia! Yang lain sudah pergi, 
maka pergilah kalian menyusul sembahan-sembahan kalian, dan apa yang 
dulu kalian sembah.” Mereka berkata, 'Demi Allah, kami tidak punya (ilah) 
selain Allah, dan kami tidak menyembah selain-Nya.' Allah kemudian pergi 
meninggalkan mereka. Selang berapa lama seperti yang Allah kehendaki, 
Allah kembali datang kepada mereka lalu berfirman, 'Wahai manusia! Yang 
lain sudah pergi, maka pergilah kalian menyusul sembahan-sembahan 
kalian, dan apa yang dulu kalian sembah.” 


Mereka berkata, “Demi Allah, kami tidak punya (ilah) selain Allah, dan 
kami tidak menyembah selain-Nya.' Betis pun disingkap, keagungan-Nya 
nampak hingga mereka tahu bahwa Dia-lah Rabb mereka. Mereka pun 
bersungkur sujud di atas wajah-wajah mereka, sementara setiap orang 
munafik sujud di atas tengkuk masing-masing. Allah menjadikan tulang 
punggung mereka seperti tanduk sapi. Allah kemudian mengizinkan mereka 


340 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


untuk bangun dari sujud. Allah kemudian memasang shirath di antara dua 
tepi neraka Jahanam seukuran tali dari bulu, atau seukuran pintalan rambut, 
dan setajam pedang. Di shirath terdapat besi-besi berkeluk, besi-besi pengait, 
dan duri-duri seperti duri-duri rerumputan sa'dan. 


Dibawah (shirath) terdapatjembatanlicin yang menggelincirkan. Mereka 
kemudian melintas secepat kejapan mata, secepat kilat, seperti hembusan 
angin, seperti kuda-kuda yang berlari kencang, seperti kuda-kuda yang 
ditunggangi yang dapat berlari kencang, atau seperti orang-orang yang dapat 
berlari kencang. Ada yang selamat tanpa terkena apa pun, ada yang selamat 


dengan terkoyak (terkena besi-besi pengait), dan yang terkoyak wajahnya di 
dalam neraka Jahanam. 


Setelah para penghuni tiba di depan surga, mereka berkata, Adakah yang 
mau menemui Rabb kita sebagai perantara kita, agar Dia memasukkan kita 
ke surga?” Mereka berkata, “Siapa yang lebih berhak untuk itu melebihi ayah 
kalian, Adam? Allah menciptakannya dengan tangan-Nya, Dia meniupkan 
ruh (ciptaan)-Nya kepadanya, dan berbicara kepadanya secara langsung." 
Mereka kemudian menemui Adam dan memintanya untuk menemui Rabb. 
Adam menyebut kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia berkata, “Aku tidak 


layak untuk itu. Tapi temuilah Nuh, karena ia adalah rasul pertama-Nya yang 
Dia utus kepada makhluk-Nya.’ 


Nuh kemudian didatangi, lalu mereka meminta Nuh (menghadap Allah). 
Nuh menyebutkan sesuatu. Ia berkata, “Aku tidak layak untuk itu. Temuilah 
Musa. Mereka kemudian meminta Musa (menghadap Allah). Musa menyebut 
kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia berkata, “Aku tidak layak untuk itu. Tapi 
temuilah ruh (ciptaan) Allah dan kalimat-Nya, Isa putra Maryam.’ Mereka 
kemudian meminta Isa (menghadap Allah). Isa berkata, “Aku tidak layak 
untuk itu. Tapi temuilah Muhammad PA 


Rasulullah & bersabda, “Mereka kemudian menemuiku. Aku punya 
tiga syafaat di sisi Rabbku yang Dia janjikan kepadaku. Aku pergi lalu 
menghampiri surga. Aku meraih lingkaran pintu surga lalu aku meminta agar 
dibuka. Pintu surga kemudian dibuka untukku. Aku kemudian diberi ucapan 
penghormatan dan disambut. Saat aku masuk surga, lalu melihat Rabbku A 
aku bersungkur sujud kepada-Nya. Allah kemudian mengilhamkan pujian 


341 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


dan pengagungan kepada-Nya yang tidak pernah Dia ilhamkan kepada 
siapa pun di antara makhluk-Nya. Setelah itu Allah berfirman kepadaku, 
“Bangunlah, wahai Muhammad! Mintalah syafaat, niscaya kau diberi syafaat. 
Mintalah, niscaya kau diberi. Saat aku bangun, Allah bertanya—dan Dia 
lebih tahu—, “Ada apa?" Aku berkata, ‘Ya Rabb! Engkau berjanji kepadaku 
untuk memberiku syafaat, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat pada 
para penghuni surga agar mereka masuk surga." Allah sa berfirman, ‘Aku 
telah mengizinkanmu untuk memberi syafaat, dan Aku telah mengizinkan 
mereka masuk surga." 


Rasulullah # bersabda, “Demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, 
kalian tidak lebih mengenali istri-istri dan tempat-tempat tinggal kalian di 
surga, melebihi para penghuni surga terhadap istri-istri dan tempat-tempat 
tinggal mereka." 


Seseorang di antara mereka kemudian masuk menemui tujuh puluh 
dua istri seperti yang Allah ciptakan (dari kalangan bidadari), dan dua dari 
kalangan manusia. Keduanya memiliki kelebihan di atas (bidadari-bidadari) 
karena ibadah yang mereka lakukan di dunia. Ia memasuki salah satu di 
antara keduanya di dalam kamar yang terbuat dari batu mulia, di atas kasur 
dari emas bertahtakan mutiara. Ia mengenakan tujuh puluh lapis sutra tebal 
dan tipis. Ia meletakkan tangan di antara dua pundak istrinya, lalu dari dada, 
ia melihat kulit dan dagingnya yang ada di balik pakaian. Sungguh, ia melihat 
tulang sumsumnya seperti seseorang di antara kalian melihat benang yang 
ada di dalam batu mulia. Jantungnya merupakan cermin bagi istrinya dan 
jantung istrinya merupakan cermin baginya. 


Saat ia berada di tempat istrinya ini, di mana ia tidak merasa jemu pada 
istrinya dan istrinya juga tidak merasa jemu padanya, tiba-tiba diserukan, 
“Kami tahu bahwa kau tidak jemu dan dia juga tidak jemu. Hanya saja, kau 
masih memiliki istri-istri lain selainnya.’ Ia pun keluar lalu mendatangi istri- 
istrinya satu persatu. Setiap kali menemui satu istri, istrinya berkata, ‘Demi 
Allah, di surga tidak ada lelaki yang lebih tampan darimu, dan di surga tidak 
ada sesuatu pun yang lebih aku sukai darimu." 


Ketika para penghuni neraka jatuh ke dalam neraka, sejumlah makhluk 
ciptaan Rabbmu jatuh ke sana. Mereka dibinasakan oleh amal perbuatan 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mereka sendiri. Di antara mereka ada yang dilahap api neraka hingga kedua 
kaki, tidak melampaui dari itu. Ada juga yang dilahap api neraka hingga 
pinggang. Ada juga yang seluruh tubuhnya dilahap api kecuali wajahnya. 
Allah mengharamkan wajahnya bagi neraka." Rasulullah $& bersabda, “Aku 
kemudian berkata, ‘Ya Rabb! Izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepada 
siapa di antara umatku yang jatuh ke dalam neraka.” Allah sa berfirman, 
“Keluarkan siapa yang kau kenali." Mereka pun keluar dari neraka hingga tak 
seorang pun tersisa. 

Setelah itu Allah mengizinkanku untuk memberi syafaat, hingga setiap 
nabi dan orang yang mati syahid memberi syafaat. Allah berfirman, ‘Keluarkan 
dari neraka siapa saja yang kalian dapati di hatinya terdapat iman seberat 
satu dinar." Mereka kemudian dikeluarkan hingga tak seorang pun di antara 
mereka tersisa. Allah kemudian memberi syafaat lalu berfirman, ‘Keluarkan 
dari neraka siapa yang kalian dapati di hatinya terdapat iman seberat dua 
pertiga dinar.’ setelah itu Allah berfirman, ‘Keluarkan dari neraka siapa 
yang kalian dapati di hatinya terdapat iman seberat sepertiga dinar.’ Setelah 
itu Allah ex berfirman, “Keluarkan dari neraka siapa yang kalian dapati di 
hatinya terdapat iman seberat satu girath.' Setelah itu Allah sx berfirman, 
‘Keluarkan dari neraka siapa yang kalian dapati di hatinya terdapat iman 
seberat biji sawi.” Mereka semua dikeluarkan dari neraka, hingga tak tersisa 
seorang pun di dalam neraka yang pernah melakukan suatu kebaikan, dan 
hingga siapa pun yang punya syafaat pasti memberi syafaat. Bahkan, Iblis pun 
bersikap lancang karena melihat rahmat Allah, dengan harapan ia diizinkan 
untuk memberi syafaat. 


Setelah itu Allah sx berfirman, “Tinggal Aku, dan Aku adalah Yang 
Maha Penyayang di antara para penyayang.” Dia kemudian memasukkan 
tangan-Nya ke dalam neraka, lalu mengeluarkan manusia yang tak 
terhitung jumlahnya dari neraka. Mereka seakan biji-bijian. Allah kemudian 
menaburkan mereka di sungai bernama sungai Hayat, lalu mereka tumbuh 
laksana biji-bijian tumbuh di atas lumpur yang terbawa aliran air sungai, yang 
terkena sinar matahari berwarna hijau dan yang berada di bawah naungan 
berwarna kuning. Mereka tumbuh hingga seperti mutiara. Di leher mereka 
tertulis 'Jahanamiyyun, orang-orang yang dibebaskan Ar-Rahman sx dari 
neraka.' Para penghuni surga mengenali mereka melalui tulisan tersebut. 


343 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Mereka ini tidak pernah melakukan suatu kebaikan pun. Mereka kemudian 
tinggal di surga’.” 


Sampai di sinilah riwayat asli Abu Bakar Al-Arabi dari Abu Ya'la ai. 
Hadits ini masyhur, diriwayatkan sejumlah imam hadits dalam kitab 
karya mereka, seperti Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ath-Thabrani dalam Al- 
Muthawwalât, Al-Hafizh Al-Baihaqi dalam Al-Ba'ts wan Nusyûr, Abu Musa 
Al-Madini dalam Al-Muthawwalat, dari sejumlah jalur, dari Ismail bin Rafi', 
penceramah penduduk Madinah. Hadits ini dikritisi karena Ismail bin Rafi," 
Di dalam sebagian rangkaian hadits ini terdapat sesuatu yang mungkar 


dan perbedaan. Jalur-jalur riwayat ini sudah dijelaskan di dalam satu kitab 
tersendiri. 


Saya sampaikan; Ismail bin Rafi' Al-Madini tidak termasuk dalam jajaran 
perawi-perawi pemalsu. Ia sepertinya menyatukan hadits ini dari sejumlah 
jalur dan tempat, lalu ia satukan dan ia sampaikan dalam satu rangkaian 
hadits, dan ia menceritakan hadits ini kepada penduduk Madinah. Sejumlah 
orang terkemuka di masanya pernah menemuinya. Sejumlah ulama besar 
meriwayatkan hadits ini darinya, seperti Abu Ashim An-Nabil, Walid bin 
Muslim, Makki bin Ibrahim, Muhammad bin Syu'aib bin Sabur, Abdah 
bin Sulaiman, dan lainnya. Ismail bin Rafi' sendiri berbeda-beda dalam 
meriwayatkan hadits ini. Sesekali ia meriwayatkannya dari Muhammad bin 
Ziyad, dari Muhammad bin Ka'ab, dari seseorang, dari Abu Hurairah. Sesekali 


pula ia tidak menyebut seseorang di antara Muhammad bin Ka'ab dan Abu 
Hurairah. 


Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan hadits ini dari Abdah bin Sulaiman, 
dari Ismail bin Rafi', dari Muhammad bin Zaid, dari Abu Ziyad, dari 
seorang Anshar, dari Muhammad bin Ka'ab, dari seorang Anshar, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi #4, dengan matan yang panjang. Di antara mereka ada 
yang tidak menyebut orang Anshar antara Abu Ziyad dan Muhammad bin 
Ka'ab. Syaikh kami, Al-Mizzi, berkata, “Ini lebih tepat.” Al-Mizzi berkata, 
“Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Ismail bin Rafi”, dari Walid bin Muslim. 
Ishag bin Rahawaih memiliki karya terkait hadits ini. Dalam karyanya, ia 
menyebutkan hadits-hadits shahih sebagai penguat.” Al-Hafizh Ibnu Musa 
Al-Madini setelah menyebut hadits ini secara lengkap menyatakan, “Meski di 
dalam sanad haditsini terdapat perawi yang diperdebatkan, namun sebagian 


344 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


besar isi hadits ini diriwayatkan secara terpisah melalui sejumlah sanad yang 
kuat.” Selanjutnya Ibnu Musa membicarakan ke-gharib-an hadits ini. 


Saya sampaikan, kami akan membicarakan hadits ini satu pasal demi 
satu pasal. Allah jua tempat memohon pertolongan. 


Tiupan-Tiupan Sangkakala 
Setelah mati, tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali tulang ekornya 


Sangkakala ditiup sebanyak tiga kali: tiupan kejutan, tiupan kematian, 
dan kebangkitan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits 
sangkakala secara panjang lebar. 


Muslim menyebutkan dalam kitab Shahih-nya,? Abu Kuraib bercerita 
kepada kami, dari Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


“Antara dua tiupan (terpaut) empat puluh hari.’ Abu Hurairah bertanya, 
“Wahai Rasulullah! Empat puluh hari?” Beliau menjawab, “Aku tidak mau 
(mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui)" “Empatpuluh bulan? 
tanya Abu Hurairah. 'Aku tidak mau (mengatakan sesuatu yang tidak aku 
ketahui),'jawab beliau. “Empat puluh tahun?” tanya Abu Hurairah. ‘Aku tidak 
mau (mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui), jawab beliau. Beliau 
meneruskan, Kemudian air turun dari langit, lalu mereka tumbuh seperti 
tumbuhnya sayuran." Beliau bersabda, Tidak ada suatu bagian pun dari 
manusia, melainkan pasti hancur luluh, kecuali satu tulang, yaitu tulang 
ekor. Darinya ciptaan disusun (kembali) pada hari Kiamat.” 

Al-Bukhari? meriwayatkan hadits ini dari hadits Al-A'masy. Hadits tentang 
tulang ekor, tulang ekor tidak hancur, makhluk pertama kali diciptakan dari 
tulang ekor dan dari tulang inilah mereka disusun ulang pada hari Kiamat, 
bersumber dari riwayat Ahmad, dari Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari Himam, 
dari Abu Hurairah. 


Muslim‘ meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Rafi', dari 
Abdurrazzag. 


345 


'An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Ahmad meriwayatkan haditsini dari Yahya Al-Qaththan, dariMuhammad 
bin Ajalan, dari Abdurrahman bin HurmuzAl-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah 35 bersabda: 


Mes MEA eta 


“Setiap anak Adam akan hancur luluh dan dimakan tanah, kecuali 
tulangekor. Darinya ia diciptakan dan darinya ia disusun (kembali). 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Hadits ini sesuai syarat 
Muslim. 

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim Al-Hajri, dari Abu 
Iyadh, dari Abu Hurairah secara marfu', dengan matan yang sama. 

Ahmad berkata: Hasan bin Musa bercerita kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
bercerita kepada kami, Darraj bercerita kepada kami, dari Abu Haitsam, dari 
Abu Sa'id, dari Rasulullah 36, beliau bersabda: 

Dt PA tot 
NI Gesi E AA SE 

He ka ISS ES Jia IE dl 

“Tanah memakan segala sesuatu dari (bagian tubuh) manusia, kecuali 
tulangekornya.' Beliau ditanya, ‘Apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 
‘Seperti biji sawi. Darinya mereka akan tumbuh'”" 


Intinya di sini adalah tentang dua tiupan sangkakala, dan di antara 
keduanya terpaut empat puluh, entah empat puluh hari, bulan, ataukah 
tahun. Kedua tiupan tersebut—wall4hu a'lam—adalah tiupan kematian dan 
tiupan kebangkitan serta penghimpunan. Buktinya, air diturunkan dari langit 
di antara kedua tiupan tersebut. Terkait tulang ekor, yang dari tulang ini 
manusia diciptakan, dan dari tulang ini pula manusia akan disusun kembali 
pada hari Kiamat, kemungkinan hal ini terjadi di antara tiupan kematian 
dan tiupan kejutan yang disebutkan dalam pembahasan ini. Apa pun 


5 HR Ahmad: Il, hal: 328, Ibnu Majah: 11/4266. 
6 Al-Musnad: III, hal: 28. Sanad hadits ini dhaif karena kelemahan Ibnu Lahi'ah dan Darraj dari Abu 


Haitsam. 


346 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


perkiraannya, yang jelas antara tiupan kejutan dan tiupan kematian terpaut 
jarak tertentu. Hal-hal besar di sebutkan dalam hadits tentang sangkakala. 


Huru-Hara Hari Kiamat yang Menakutkan 


Diantaranya, bumi mengguncang para penghuninya kekanan dan ke kiri. 
Allah sx berfirman, “Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang 
dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) 
nya, dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?” (Az-Zalzalah: 
1-3) 

Allah sx berfirman, “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu: 
sungguh, guncangan (hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat 
besar. (Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (goncangan itu), semua 
perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, 
dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu 
melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak 
mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras." (Al-Hajj: 1-2) 

Allah sx berfirman, “Apabila terjadi hari Kiamat, terjadinya tidak dapat 
didustakan (disangkal). (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan 
meninggikan (golongan yang lain). Apabila bumi diguncangkan sedahsyat- 
dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya, 
maka jadilah ia debu yang beterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan." 
(Al-Waqi'ah: 1-7) 

Mengingat tiupan kejutan merupakan permulaan kiamat, maka nama 
Hari Kiamat membenarkan semua itu, seperti disebutkan dalam Shahih Al- 
Bukhari; dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 35 bersabda: 


SE GE OM 78 555 RU gas; 
I ala BI Syah 57 KÊN #3 


347 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


“Kiamat terjadi saat dua orang membentangkan baju di antara 
keduanya (untuk berjual-beli), lalu keduanya tidak jadi berjual beli 
dan tidak pula melipatnya. Kiamat terjadi saat seseorang pulang 
membawa susu untanya, lalu ia tidak meminumnya. Kiamat terjadi 
saat seseorang menambal kolam airnya, lalu ia tidak meminumnya. 
Kiamat terjadi saat seseorang mengangkat suapan makan ke mulut, 
lalu ia tidak memakannya." 


Ini terjadi sebelum tiupan kejutan, karena kata 3%% -sâ'ah adalah 
permulaan kiamat. Sebelumnya sudah disebutkan dalam hadits tentang ciri- 
ciri manusia akhir zaman, bahwa mereka adalah seburuk-buruk manusia, 
dan pada merekalah kiamat menimpa. 

Telah disampaikan sebelumnya dalam hadits Rafi’ terkait sangkakala, 
bahwa langit terbelah di antara tiupan kejutan dan tiupan kematian, 
bintang-bintang langit bertebaran, matahari dan bulan lenyap cahayanya. 
Nampaknya—wallahu a'lam—peristiwa-peristiwa ini terjadi setelah tiupan 
kematian. 


Allah sg berfirman: 


“Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain 
dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di 
padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. 
Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama- 
sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal, dan 
wajah mereka ditutup oleh api neraka.” (Ibrahim: 48-50) 


Allah & berfirman: 


“Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah 
semestinya patuh.” (Al-Insyigag: 1-2) 


Allah sa berfirman: 


“Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), dan bulan pun telah 
hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada 
hari itu manusia berkata, 'Ke mana tempat lari?" Tidak! Tidak ada 


7 HR. Al-Bukhari: XI/6506, Muslim: IV, kitab: Fitan, hadits nomor 116, Ahmad: II, hal: 116, 369. 


348 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tempat berlindung! Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada 
hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah 
dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia 
menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan 
alasan-alasannya'.” (Al-Giyamah: 7-15) 


Nanti akan dijelaskan bahwa semua ini terjadi setelah tiupan kematian. 
Sementara guncangan hebat yang menimpa bumi hingga bumi terbelah, 
manusia berlarian ke berbagai penjuru bumi, peristiwa ini lebih tepatnya 
terjadi setelah tiupan kejutan dan sebelum tiupan kematian. Allah sx 
berfirman seraya mengabarkan tentang orang mukmin dari keluarga 
Firaun, “Dan wahai kaumku! Sesungguhnya aku benar-benar khawatir 
terhadapmu akan (siksaan) hari saling memanggil, (yaitu) pada hari (ketika) 
kamu berpaling ke belakang (lari), tidak ada seorang pun yang mampu 
menyelamatkan kamu dari (azab) Allah.” (Ghair: 32-33) 

Allah sa berfirman, “Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu 
sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. 
Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari 
Allah). Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada 
kamu (jin dan manusia), akan dikirim nyala api dan cairan tembaga (panas) 
sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri (darinya). Maka nikmat 
Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (Ar-Rahman: 33-36) 

Sebelumnya telah disebutkan hadits dalam Musnad Ahmad, Shahih 


Muslim, dan empat kitab sunan, dari Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, 
bahwa Rasulullah 34 bersabda: 


BAE E pi BU) 


“Sungguh, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat sepuluh 
tanda-tanda,” Rasulullah 4g. menyebut tanda-tanda kiamat, hingga 
Sampai pada sabda: 


PAN II GAN a AS Gp IE UU 


349 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


“Dan (tanda-tanda) terakhir adalah api yang muncul dari jurang 
Aden yang menggiring manusia menuju padang mahsyar. 


Apiini menggiring manusia yang ada di akhir zaman dari seluruh belahan 
bumi ke bumi Syam; bumi padang mahsyar dan perhimpunan. 


Penjelasan tentang Api dan Bagaimana Api Ini Menggiring Manusia Menuju 
Bumi Syam 

Disebutkan dalam kitab Shahihain, dari hadits Wuhaib, dari Abdullah bin 
Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah 4& bersabda: 


298 oa Bob ós ós á a aa 


BEN KERAS pai BA AN sÉ 


Sofis 


“Manusia dihimpun dalam tiga golongan. Pertama, golongan yang 
mengharap (rahmat) dan takut (siksa). Kedua, dua orang naik 
satu unta (secara bergantian), tiga orang naik satu unta (secara 
bergantian), dan sepuluh orang naik satu unta (secara bergantian). 
Ketiga, sisanya dihimpun oleh api. (Api) istirahat siang bersama 
mereka di mana pun mereka istirahat siang, dan bermalam bersama 
mereka di mana pun mereka bermalam." 


DA 


Ahmad meriwayatkan dari Affan, dari Tsabit, dari Anas, bahwa Abdullah 
bin Salam bertanya kepada Rasulullah 4 tentang tanda kiamat yang pertama. 
Beliau menjawab, “Api yang menghalau manusia dari timur ke barat.” Dan 
seterusnya. Hadits ini tertera dalam kitab Shahih. 


Manusia Dihimpun pada Hari Kiamat dalam Tiga Golongan 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Hasan dan Affan, dari Hammad bin 
Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Aus bin Khalid, dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah £ bersabda: 


8 Muttalag “alaih. HR, Al-Bukhari: X/6522, Muslim: IV, kitab: Jannah, hadits nomor 59. 


350 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


CA 


aS Los MEA Sio NA ES 


a 


Si in 


DA man OAE ad) 
“Manusia dihimpun pada hari Kiamatdalam tigagolongan. Golongan 
(pertama): berjalan kaki. Golongan (kedua): berkendaraan. Golongan 
(ketiga berjalan) di atas wajah-wajah mereka. Mereka (para sahabat) 
bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana mereka berjalan di atas 
wajah? Beliau menjawab, Sungguh, Zat yang membuat manusia 
berjalan dengan kaki, Ia Kuasa untuk membuat mereka berjalan di 
atas wajah. Ketahuilah, mereka melindungi diri dari setiap tanah 
kasar dan duri dengan wajah-wajah mereka", 


Abu Dawud Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini dalam Musnad-nya 
dari Hammad bin Salamah dengan rangkaian matan serupa. 

Imam Ahmad berkata: Abdurrazzag bercerita kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Qatadah, dari Syahar bin Hausyab, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


“Sungguh, akan ada hijrah setelah hijrah. Orang-orang pergi ke 
tempat hijrah Ibrahim. Tidak ada yang hidup di bumi selain 
manusia-manusia buruk yang dimuntahkan bumi-bumi mereka. 
Api menghimpun mereka bersama kera dan babi. (Api) bermalam 
bersama mereka ketika mereka bermalam, istirahat siang bersama 


2 NiMusnad: I, hal: 354, 363, At-Tirmidzi: V/3142, dan ia nyatakan hasan. Saya sampaikan: yang benar, 
sanad hadits ini dhaif. Aus bin Kahlid adalah Aus bin Abu Aus Al-Hijazi. Ia tidak dikenal. Ali Din Zaid 
dhaif. Dan di dalam hadits ini terdapat sesuatu yang munkar. 


351 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


mereka kala mereka istirahat siang dan melahap orang yang 
tertinggal.” 


Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari Muhallab bin Abu Shufrah, 
dari Abdullah bin Amr, dengan matan serupa. 


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya, Al- 
Ba'ts wan Nusyir, Abu Qasim Abdurrahman bin Ubaidullah Al-Kharagi 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin 
Zubair Al-9urasy bercerita kepada kami, Hasan bin Ali bin Affan bercerita 
kepada kami, Zaid bin Habbab bercerita kepada kami, Walid bin Jami’ 
Al-Gurasy mengabarkan kepadaku, ia berkata Abu Abdullah Al-Hafizh 
mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Muhammad bin Ahmad Al-Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Mas'ud, Yazid bin Harun bercerita 
kepada kami, Abu Walid mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Jami’, 
dari Abu Thufail Amir bin Wailah, dari Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid 
Al-Ghirafi: aku mendengar Abu Dzar Al-Ghifari membaca ayat ini: 

< 4 na Z 
OA GAR D ap AA, 

“Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari Kiamat dengan 
wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli." (Al-Isra”: 97) lalu ia 
berkata, Ash-Shadigul Mashdug #&. bercerita kepadaku, bahwa manusia 
dihimpun pada hari Kiamat dalam tiga golongan. Golongan (pertama), 
mereka diberi makan, diberi pakaian, dan berkendaraan. Golongan (kedua), 
mereka berjalan biasa dan berjalan cepat. Golongan (ketiga): mereka diseret 
para malaikat diatas wajah-wajah mereka. Kami bertanya, “Kami mengetahui 
dua gelombang ini. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang berjalan 
biasa dan berjalan cepat?” Beliau menjawab, “Allah menimpakan penyakit 
pada punggung (makhluk), hingga tak lagi tersisa (makhluk) yang memiliki 
punggung. Bahkan, seseorang menukarkan kebun nan menakjubkan dengan 
unta yang tidak lagi menghasilkan susu yang memiliki pelana kecil." 


TO Al-Musnad: Il, hal. 198, 199, Sunan Abu Dawud: 11/2482, dari jalur Qatadah, dari Syahar bin Hausyab, 
dari hadits Abdullah bin Amr. Di dalam sanad hadits ini ada Syahar, ia dhaif dalam hadits. 

11. HR. Ahmad: V, hal: 164-165, An-Nasa`i: IV, hal: 116-117. Lafazh hadits milik Hakim dalam Al-Mustadrak: 
II, hal: 367-368. Hakim menshahihkan sanad hadits ini. Adz-Dzahabi memberikan ulasan, hadits ini 
munkar. Hanya Walid yang meriwayatkan hadits ini. gl: al-marin): unta yang tidak lagi menghasilkan 
susu. el: a-gatab) : pelana kecil seukuran punuk unta. 


352 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Harun tanya 


menyebut ayat yang dibaca Abu Dzar. Ia menambahkan di akhir hadits, “Lalu 
ia tidak mampu menungganginya.” 


Disebutkan dalam Musnad Ahmad, dari hadits Bahz dan lainnya, dari 
ayahnya, Hakim bin Mu'awiyah, dari kakeknya, Mu'awiyah bin Haidah Al- 
@usyari, dari Rasulullah 3%, bahwa beliau bersabda: 


edan 


HE EOS AA A NA ba sya 
KAU Qz e ty g gedaan 

PA Ge a a 

“Mereka dihimpun di sana—beliau mengisyaratkan dengan tangan 


beliau ke arah Syam—dengan berjalan kaki, berkendaraan, dan 


berjalan di atas wajah. Mereka dihadapkan kepada Allah. Mulut 
mereka disumpal.”? 


At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Mani’, dari Yazid 
bin Harun, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan matan 
yang sama. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


Rangkaian hadits-hadits ini menunjukkan bahwa penghimpunan yang 
dimaksud adalah penghimpunan manusia yang ada di akhir dunia dari 


tempat penghimpunan; bumi Syam. Manusia kala itu terbagi menjadi tiga 
golongan: 


@ Golongan pertama dihimpun dalam keadaan diberi makan, diberi 
pakaian, dan berkendaraan. 


@ Golongan kedua kadang berjalan dan terkadang pula berkendaraan 


secara bergantian menunggangi satu unta, seperti disebutkan dalam 
hadits kitab Shahihain sebelumnya; “Dua orang naik satu unta (secara 
bergantian), tiga orang naik satu unta (secara bergantian), dan sepuluh 
orang naik satu unta (secara bergantian).” Maksudnya mereka naik secara 
bergantian karena minimnya kendaraan, seperti yang telah disampaikan 
sebelumnya. Juga seperti yang dijelaskan di hadits lain, 


12 HR Ahmad: V, hal: 3): IV, hal: 447, At-Tirmidzi: IV/2424, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 
Hah: sesuatu yang disumpalkan ke mulut. 


353 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malihim 


@ Sementara sisanya dihimpun oleh api. Inilah api yang keluar dari jurang 
Aden, mengelilingi manusia dari belakang, menggiring mereka dari 
segala penjuru menuju bumi penghimpunan. Siapa di antara mereka 
yang tertinggal maka dilahap api. 

Ini semua menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di akhir dunia, karena 

di sana masih ada aktivitas makan, minum, naik kendaraan, dan lainnya. 

Selain itu, siapa yang tertinggal, ia binasa dilahap api. Andai semua ini terjadi 

setelah tiupan kebangkitan, tentu tidak ada lagi kematian, naik kendaraan, 

makan, ataupun minum. Namun anehnya, Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihagi 
setelah menyebut riwayat hadits-hadits ini, ia mengartikan naik kendaraan 
yang dimaksud terjadi pada hari Kiamat. 

Al-Baihagi menshahihkan hal itu dan mendhaifkan pernyataan kami. 

Pernyatannya ini ia kuatkan dengan firman Allah sa: 

Bean MN aa KN Ba sat TI nba 2 
On Ian byang ONG JA GAN RE pp 
“(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang 
yang bertakwa kepada (Allah) Yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah 


yang terhormat. Dan Kami akan menggiring orang yang durhaka ke 
neraka Jahanam dalam keadaan dahaga." (Maryam: 85-86) 


Manusia Dikumpulkan pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Tidak Mengenakan 
Alas Kaki, Tidak Mengenakan Pakaian, dan Tidak Disunat 

Bagaimana mungkin penafsiran Al-Baihagi terhadap ayat di atas dengan . 
hadits sebelumnya bisa dibenarkan, padahal haditsnya menyebutkan: 

“Dua orang naik satu unta (secara bergantian), tiga orang naik satu unta 
(secara bergantian), dan sepuluh orang naik satu unta (secara bergantian)." 
Bahkan secara tegas disebutkan, naik unta secara bergantian ini dilakukan 
karena minimnya kendaraan. Penafsiran ayat di atas tidak sesuai dengan 
hadits ini. Wallahu a'lam, karena kendaraan yang dimaksud dalam ayat di 
atas adalah kuda-kuda tangkas dari surga yang ditunggangi orang-orang 
mukmin dari padang mahsyar menuju surga, seperti yang akan dijelaskan 
selanjutnya di bagiannya. 


354 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Sementara hadits lain yang bersumber sari sejumlah jalur lain, dari 
sejumlah shahabat, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan 
lainnya, 

Ia sawah sai 
SE t NG on a) 
“Sungguh, kalian akan dihimpun menuju Allah dalam kondisi 


tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan tidak 
disunat.” 


“Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama, begitulah 
Kami akan mengulanginya." (Al-Anbiya': 104). 


Penghimpunan yang ini bukanlah penghimpunan yang disebut dalam 
hadits sebelumnya, karena penghimpunan yang ini terjadi pada hari Kiamat 
setelah tiupan kebangkitan. Saat itu manusia bangkit dari kubur dalam 
keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan tidak 
disunat. Demikian halnya orang-orang kafir, mereka digiring menuju neraka 
Jahanam dalam keadaan dahaga. 


Adapun terkait firman-Nya: 


Sizs IE NBL jot Ia t o o Fa TE 
êlas BE Cs Ciy E reaga E&E 


“Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari Kiamat (diseret) 
atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat 
kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap-tiap kali nyala api 
Jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.” 
(Al-Isrâ`: 97). 


13 Hadits shahih. Baca; Al-Bukhari: V/3349),: VIIV4740, Shahih Muslim: IV, kitab; Jannah, hadits nomor 57, 
58. 


————— AG 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Hal itu terjadi ketika orang-orang kafir digiring ke neraka dari tempat 
penghimpunan, seperti yang akan dijelaskan pada bagiannya nanti, insya 
Allah. Kepada-Nya kita percaya dan bertawakal. 


Telah disebutkan dalam hadits tentang sangkakala sebelumnya, bahwa 
orang-orang yang sudah mati tidak merasakan apa pun peristiwa yang terjadi 
karena tiupan kejutan ini, dan orang-orang yang dikecualikan Allah dari 
ketakutan karena tiupan sangkakala ini adalah para syuhada, karena mereka 
hidup di sisi Allah mendapat limpahan rezeki. Mereka merasakan peristiwa 
peniupan sangkakala ini, namun mereka tidak terkejut. Mereka juga tidak 
mati karena tiupan sangkakala kematian. 


Para mufasir berbeda pendapat terkait siapa saja yang dikecualikan. Ada 
beberapa pendapat dalam hal ini. Salah satunya seperti disebutkan secara 
tegas dalam hadits: para syuhada. Pendapat lain menyebut Jibril, Mikail, 
Israfil, dan malaikatmaut. Pendapat lain menyebutkan para malaikat pemikul 
Arasy, selain malaikat-malaikat yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat 
lain menyebut yang lain. Wallahu a'lam. 


Dalam hadits tentang sangkakala disebutkan bahwa para penduduk 
dunia melaluimasa yang panjang antara tiupan kejutan dan tiupan kematian. 
Mereka menyaksikan hal-hal mengerikan nan menakutkan dan peristiwa- 
peristiwa besar ini sampai semua makhluk mati, seperti para penghuni langit 
dan para penghuni bumi, manusia, jin, dan malaikat, kecuali siapa yang 
Allah kehendaki. Menurut salah satu pendapat, yang dikecualikan tidak mati 
adalah para malaikat pemikul Arasy, Jibril, Mikail, dan Israfil. Pendapat lain 
menyebut para syuhada. Pendapat lain menyebut yang lain. 


Allah ox berfirman, “Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua 
(makhluk) yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki 
Allah. Kemudian ditiup sekali lagi (sangkakala itu) maka seketika itu mereka 
bangun (dari kuburnya) menunggu (keputusan Allah).” (Az-Zumar: 68) 


Allah sg berfirman, “Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan 
diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali 
benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari Kiamat, dan terbelahlah langit, 
karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Dan para malaikat berada 
di berbagai penjuru langit. Pada hari itu delapan malaikat menjunjung 


356 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Arasy (singgasana) Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu 
dihadapkan (kepada Tuhanmu), tidak ada sesuatu pun dari kamu yang 
tersembunyi (bagi Allah)." (Al-Haqqah: 13-18) 

Telah disebutkan sebelumnya dalam hadits tentang sangkakala, bahwa 
Allah berfirman kepada Israfil, “Tiuplah tiupan kematian." Para penghuni 
langit dan bumi pun mati, selain mereka yang Allah kehendaki. Allah 
kemudian bertanya kepada malaikat maut, dan Dia lebih tahu siapa yang 
masih hidup, “Siapa yang masih hidup? Malaikat maut menjawab, “Ya 
Rabb, yang masih hidup Engkau Yang Mahahidup yang tidak mati, para 
malaikat pemikul Arasy, Jibril, dan Mikail." Allah kemudian memerintahkan 
malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril dan Mikail. Setelah itu Allah 
memerintahkannya untuk mencabut nyawa para malaikat pemikul Arasy. 
Setelah itu Allah memerintahkannya untuk mati. Dialah (malaikat maut) 
makhluk yang terakhir mati'.” 

Abu Bakar bin Abiddunya meriwayatkan dari jalur Ismail bin Rafi”, 
dari Muhammad bin Ka'ab, dari perkataannya terkait riwayat yang sampai 
kepadanya, dari Ibnu Ka'ab, dari Abu Hurairah, dari Nabi 4, bahwa Allah 
berfirman kepada malaikat maut, “Kau adalah salah satu makhluk-Ku, Aku 
menciptakanmu untuk sesuatu seperti yang kau ketahui. Maka, matilah 
kamu dan jangan hidup lagi.” 

Muhammad bin Ka'ab berkata dalam riwayat yang sampai kepadanya, 
Allah berfirman kepada malaikat maut, “Matilah kamu dengan kematian yang 
tidak hidup lagi setelahnya selamanya.” Malaikat maut berteriak kencang 
saat itu, andai para penghuni langit dan bumi mendengarnya, tentu mereka 
mati karena terkejut. 

Al-Hafizh Abu Musa Al-Madini berkata, “Tidak ada perawi lain yang 
meriwayatkan lafal Ismail bin Rafi’ ini, dan sebagian besar perawi tidak ada 
yang mengatakannya.” Saya sampaikan, sebagian perawi ada yang menyebut 
hal ini secara makna, “Matilah kamu dengan kematian yang tidak hidup lagi 
setelahnya selamanya, karena tidak ada lagi kematian setelah hari ini,” seperti 
disebutkan dalam kitab Shahih: 


14 Sudah disebutkan sebelumnya, Ismail bin Rafi" dhaif. 


357 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


“Kematian didatangkan para hari Kiamat dalam wujud kambing kelabu 
lalu disembelih diantara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, Wahai para 
penghuni neraka, (kalian) kekal (selamanya di neraka), tidak ada kematian 
(di neraka). Wahai para penghuni surga, (kalian) kekal (selamanya di surga), 
tidak ada kematian (di surga).”* 

Hadits ini akan disebutkan selanjutnya. Intinya, malaikat maut itu fana, 
tidak ada lagi malaikat maut setelah itu. Wallahu a'lam. 

Dengan asumsi lafal di atas shahih dari Nabi #, secara zahir malaikat 
maut tidak lagi hidup setelah itu. Hanya saja, penakwilan ini tidak tepat 
dengan asumsi hadits ini shahih. Wallahu a'lam bish shawab. 


Nabi & bersabda dalam hadits tentang sangkakala, “Ketika tidak ada lagi 
yang hidup selain Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa, Maha Tunggal, tempat 
bergantung seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, 
dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya, Dia yang akhir seperti 
halnya Dia yang awal. Saat itu, Dia melipat langit dan bumi laksana melipat 
lembaran-lembaran kertas. Setelah itu Dia membentangkan langit dan bumi, 
lalu melipatnya sebanyak tiga kali. Ia berfirman, “Akulah Yang Mahaperkasa," 
sebanyak tiga kali. Setelah itu Dia menyeru dengan suara-Nya, “Milik siapa 
kerajaan pada hari ini? sebanyak tiga kali, namun tidak ada yang menjawab. 
Ia kemudian berfirman kepada diri-Nya sendiri, “Milik Allah Yang Maha Esa, 
Mahaperkasa',” 

Allah ø berfirman, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah 
sebagaimana mestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya 
pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci 
Dia dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.” (Az-Zumar: 
67) 

Allah sx berfirman, “(Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti 
menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai 
penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya lagi. (Suatu) janji 
yang pasti Kami tepati; sungguh, Kami akan melaksanakannya." (Al-Anbiya”: 
104) 


15 Muttafag 'alaih. Baca; Shahih Al-Bukhari: VIWA73. 


358 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah sz berfirman, “Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang 
Batin: dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Hadid: 3) 


Allah sa berfirman,“ (Dialah) Yang Mahatinggi derajat-Nya, yang memiliki 
'Arasy, yang menurunkan wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia 
kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, agar memperingatkan (manusia) 
tentang hari pertemuan (hari Kiamat), (yaitu) pada hari (ketika) mereka 
keluar (dari kubur): tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi 
di sisi Allah. (Lalu Allah berfirman), Milik siapakah kerajaan pada hari ini?" 
Milik Allah Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan. Pada hari ini setiap jiwa 
diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang 
dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya." 
(Ghafir: 15-17) 

Disebutkan dalam kitab Shahihain, dari hadits Az-Zuhri, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah :& bersabda: 


3 


aj si axic dy 


EER KPEE mi £ 
OII Gal 1013 Gal t 


“Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan 
kanan-Nya lalu berfirman, 'Aku-lah Yang Maha Raja, Aku-lah Yang 
Mahaperkasa. Mana raja-raja bumi? Mana orang-orang zalim? 
Mana orang-orang sombong?” 


Juga disebutkan dalam kitab Shahihain dari hadits Ubaidullah, dari Nafi’, 
dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah 35 bersabda: 


AE Ba SAN ena PIN Jai 


“Sungguh, Allah menggenggam bumi dengan tangan kanan-Nya lalu 
berfirman, 'Aku-lah Yang Maha Raja.” 


16 Al-Bukhari: VIIV4812, Muslim: IV, kitab: Mundfigin, hadits nomor 23. 


359 


sa 
An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim aa mang, 


Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Shahih Muslim, dari 
hadits Ubaidullah bin Mugsim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah 36 suatu 
ketika membaca ayat ini di atas mimbar, “Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah sebagaimana mestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman- 
Nya pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya, 
Mahasuci Dia dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." (Az- 
Zumar: 67) Rasulullah 46. berisyarat dengan tangan beliau seperti ini; beliau 
menggerakkan dan membolak-balik tangan beliau. Rabb mengagungkan 
diri-Nya sendiri, “Aku-lah Yang Mahamulia, Aku-lah Pemilik segala 
kebesaran, Aku-lah Yang Maharaja, Aku-lah Yang Mahaperkasa, Aku-lah 
Yang Mahamulia.” Mimbar mengguncang Rasulullah 4. hingga kami berkata, 
“Beliau pasti jatuh”. Ini lafal Ahmad. 


Sebelumnya sudah kami sebutkan hadits-hadits terkait hal ini saat 
membahas ayat di atas dalam kitab tafsir karya kami, lengkap dengan sanad 


dan lafal-lafalnya yang dirasa sudah cukup. Segala puji dan karunia hanya 
milik Allah. 


Pasal 
Nabi 4& bersabda dalam hadits tentang sangkakala: 


“Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain dan (demikian 
pula) langit. Ia lantas membentangkan, memperluas, dan 
memanjangkannya laksana memanjangkan kulit dari Ukazh, 
(sehingga) kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah 
dan yang tinggi di sana. Setelah itu Allah menghalau seluruh 
makhluk, lalu mereka berada di bumi yang sudah diganti itu. Allah 
s4 berfirman, (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan 
bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) 
berkumpul (di padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, 
Mahaperkasa'” (Ibrahim: 48-50) 


Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Aisyah bahwa Rasulullah 4% 
ditanya, “Di mana manusia berada ketika bumi dan langit diganti?” Beliau 
menjawab, Berada di dalam kegelapan di bawah jembatan'" 


360 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Mungkin yang dimaksud adalah penggantian lain, bukan penggantian 
bumi dan langit yang tertera dalam hadits ini, yaitu penggantian tanda-tanda 
bumi dalam rentang waktu antara tiupan kejutan dan tiupan kebangkitan. 
Gunung-gunung berjalan, bumi berguncang hebat, dan seluruh makhluk 
berada di satu tanah lapang yang tidak bengkok, tidak ada tanah tinggi dan 
tidak ada pula lembah. 

Allah sa berfirman, “Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang gunung-gunung, maka katakanlah, ‘Tuhanku akan 
menghancurkannya (pada hari Kiamat) sehancur-hancurnya, kemudian Dia 
akan menjadikan (bekas gunung-gunung) itu rata sama sekali, (sehingga) 
kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di 
sana'” (Thaha: 105-107), Yaitu tidak ada tanah rendah dan tidak ada tanah 
tinggi. 

Allah & berfirman, “Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga 
menjadi fatamorgana.” (An-Naba': 20) 


Allah sx berfirman, “Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur- 
hamburkan." (Al-Gari'ah: 5) 


Allah & berfirman, “Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu 
dibenturkan keduanya sekali benturan." (Al-Haqqah: 14) 


Allah sa berfirman, “Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami perjalankan 
gunung-gunungdanengkauakan melihatbumiitu ratadanKami kumpulkan 
mereka (seluruh manusia), dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari 
mereka.” (Al-Kahfi: 47) 


Pasal 
Nabi 3% bersabda dalam hadits tentang sangkakala: 
ASA eÉ aa 
Bes dn 2G Es a GA ag aa 
JAN A A Ja hp AI 


AS Si 


361 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


“Setelah itu Allah menurunkan air dari bawah Arasy. Allah kemudian 
memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Langit pun 
menurunkan hujan selamaempat puluh hari hinggaair menggenangi 
mereka setinggi dua belas hasta. Setelah itu Allah memerintahkan 
seluruh jasad muncul. Jasad-jasad pun muncul seperti sayuran. Si 


Telah disebutkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari 
Ya'qub bin Ashim, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah & bersabda: 


“Setelah itu sangkakala ditiup, hingga semua orang memiringkan dan 
menegakkan sisi leher. Orang pertama yang mendengarnya adalah 
seseorang yang tengah menambal tempat minum untanya. Ia pun 
mati, dan seluruh manusia mati. Setelah itu Allah mengirim hujan 
seperti hujan rintik-rintik atau seperti naungan lalu jasad-jasad 
umat manusia tumbuh. Setelah itu sangkakala ditiup lagi, lalu tiba- 
tiba mereka berdiri menantikan (keputusan). Setelah itu dikatakan, 
“Wahai manusia! Kemarilah menuju Rabb kalian'.”” 


Al-Bukhari berkata, Amr bin Hafsh bin Ghiyats bercerita kepada kami, 
ayahku bercerita kepada kami, Al-A'masy bercerita kepada kami, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi #£, beliau bersabda: 


“Antara dua tiupan (terpaut) empat puluh hari.” Orang-orang bertanya, 
“Wahai Abu Hurairah! Empat puluh hari? “Aku tidak mau (mengatakan 
sesuatu yang tidak aku ketahui),' jawab Abu Hurairah. “Empat puluh bulan? 
tanya mereka. “Aku tidak mau (mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui)," 
jawab Abu Hurairah. “Empat puluh tahun?” tanya mereka. 'Aku tidak mau 
(mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui),' jawab Abu Hurairah. Beliau 
bersabda, Tidak ada suatu bagian pun dari manusia, melainkan pasti 
hancur luluh, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya ciptaan disusun 
(kembali) pada hari Kiamat.” 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Kuraib, dari Abu Mu'awiyah, 
dari Al-A'masy, dengan matan serupa dan menambahkan setelah jawaban 
Abu Hurairah yang ketiga, “Kemudian air turun dari langit, lalu mereka 
tumbuh seperti tumbuhnya sayuran.” Beliau bersabda, Tidak ada suatu 


17 Muslim: IV, kitab: Fitan, hadits nomor 116, Al-Musnad: II, hal: 166. 


362 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


bagian pun dari manusia, melainkan pasti hancur luluh, kecuali satu tulang, 
yaitu tulang ekor. Darinya ciptaan disusun (kembali) pada hari Kiamat'" 


Abu Bakar bin Abiddunya menyebutkan dalam kitab Ahwal Yawmil 
Qiyâmah;" Abu Ammar Husain bin Habib Al-Marwazi bercerita kepada kami, 
Abu Fadhl bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Husain bin Wagid, dari 
Rabi' bin Anas, dari Abu Aliyah, Ubai bin Ka'ab bercerita kepadaku, ia berkata: 


“(Ada) enam tanda sebelum hari Kiamat tiba. Saat orang-orang berada 
di pasar-pasar, tiba-tiba cahaya matahari lenyap. Saat mereka berada dalam 
kondisi seperti itu, tiba-tiba gunung runtuh menimpa permukaan bumi. 
Bumi pun bergerak, berguncang hebat, dan bercampur. Jin membaur dengan 
manusia, manusia membaur dengan jin. Hewan-hewan melata, hewan- 
hewan liar, dan burung membaur menjadi satu. “Dan apabila binatang- 
binatang liar dikumpulkan. Ubai berkata, “Yaitu mereka pergi.’ “Dan apabila 
unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus)" Ubai berkata, “Yaitu 
ditinggalkan pemiliknya. “Dan apabila lautan dipanaskan. Jin berkata 
kepada manusia, 'Kami membawakan kabar untuk kalian. Aku pergi ke 
lautan, ternyata api bergejolak di sana." Saat mereka berada dalam kondisi 
seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah satu kali hingga mencapai lapisan ketujuh 
yang paling bawah dan mencapai langit tingkat ketujuh yang paling tinggi. 
Saat mereka berada dalam kondisi seperti itu. Tiba-tiba angin berhempus 
menerpa mereka, lalu mematikan mereka'.” 

Ibnu Abiddunya berkata, Harun bin Amr Al-Ourasy bercerita kepada 
kami, Walid bin Muslim bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin 
Jabir bercerita kepada kami, dari Atha' bin Yazid As-Sakasaki, ia berkata: 

“Allah mengirim angin sepoi setelah mewafatkan Isa putra Maryam dan 
saat kiamat semakin dekat, lalu (angin) mencabut nyawa setiap mukmin, 
hingga yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling buruk. Mereka 
berbuat zina layaknya keledai. Mereka inilah yang tertimpa kiamat. Saat 
mereka berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim guncangan 
terhadap para penduduk bumi. Bumi pun mengguncang kaki dan tempat- 
tempat tinggal mereka. Manusia, jin, dan setan berhamburan keluar; masing- 


Aa 
18 Husain bin Anas bin Waqid dan Ar-Rabi' bin Anas, banyak kelirunya meski keduanya jujur. Di dalam 
sanad ini ada perawi yang tidak dikenali. 


363 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


masing mencari jalan keluar. Mereka kemudian pergi menuju tempat kosong 
di barat, namun mereka mendapati tempat tersebut sudah ditutup. Tempat 
ini dijaga para malaikat. Mereka pun kembali ke tempat di mana manusia 
berkumpul. 


Saat mereka berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba kiamat muncul 
menimpa mereka. Mereka mendengar penyeru (malaikat) menyerukan, 
“Wahai manusia! Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu 
meminta agar dipercepat (datang)nya.' Atha' berkata, “Seorang wanita 
tidak lebih mendengar dari anak yang berada dalam dekapannya. Setelah 
itu sangkakala ditiup lalu semua yang ada di langit dan di bumi mati, 
kecuali mereka yang dikehendaki Allah'.” 


Ibnu Abiddunya juga berkata; Harun bin Syaiban bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Umar mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin 
Shalih bercerita kepada kami, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, 
dari ayahnya, dari Fadhalah bin Ubaid, dari Nabi 4. Hisyam bin Sa'id 
bercerita, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Abu Hujrah, dari Ugbah bin Amir, 
dari Nabi 3%, beliau bersabda: 


“Awan hitam muncul kepada kalian laksana perisai dari arah barat. 
Ia terus naik dan naik hingga memenuhi awan. Penyeru (malaikat) 
menyerukan, Wahai manusia! Ketetapan Allah telah datang. 
Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh dua orang 
membentangkan pakaian (untuk berjual beli), lalu keduanya tidak 
melipatnya. Seseorang menambal tempat air, lalu ia tidak meminum 


airnya. Dan seseorang memerah untanya, lalu ia tidak meminum 
sedikit pun (susunya). 


Muharib bin Ditsar berkata, “Sungguh, pada hari Kiamat, burung- 
burung memukul-mukulkan ekornya lalu membuang isi perutnya karena 
takut pada apa yang ia lihat, dan tidak ada yang memburunya saat itu.” 


Ibnu Abiddunya juga meriwayatkan hadits ini dalam Al-Ahwal. 


Ibnu Abiddunya berkata, Hasan bin Yahya Al-Abdi bercerita kepadakami, 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Buhair mengabarkan 


364 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kepada kami, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid Ash-Shan'ani, aku 
mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah if bersabda: 

“Siapa yang ingin melihat hari Kiamat seperti melihat dengan mata kepala 
(secara langsung), hendaklah membaca, “Apabila matahari digulung. (At- 
Takwir: 1) “Apabila langit terbelah.’ (Al-Infithar: 1) “Apabila langit terbelah." 
(Al-Insyigag: 1) 


Ahmad dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin 
Bujair. 


365 


TIUPAN KEBANGKITAN 


Allah & berfirman, “Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua 
(makhluk) yang di langit dan di bumi kecuali mereka yangdikehendaki Allah. 
Kemudian ditiup sekali lagi (sangkakalaitu) maka seketika itu mereka bangun 
(dari kuburnya) menunggu (keputusan Allah). Dan bumi (padang Mahsyar) 
menjadi terang benderang dengan cahaya (keadilan) Tuhannya: dan buku- 
buku (perhitungan perbuatan mereka) diberikan (kepada masing-masing), 
nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan diantara 
mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa 
diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya 
dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Az-Zumar: 68-70) 


Allah s berfirman, “(Yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, 
lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka 
terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga 
menjadi fatamorgana.” (An-Naba': 18-20) 

Allah sx berfirman, “Yaitu pada hari (ketika) Dia memanggil kamu, 
dan kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, (rasanya) 
hanya sebentar saja kamu berdiam (di dalam kubur)." (Al-Isra*: 52) 


Allah & berfirman, “Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali 
tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi (yang baru)'" 
(An-Nazi'at: 13-14) 


366 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah sa berfirman, “Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu 
mereka keluar dari kuburnya (dalam keadaan hidup), menuju kepada 
Tuhannya. Mereka berkata, 'Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan 
kami dari tempat tidur kami (kubur)? Inilah yang dijanjikan (Allah) Yang 
Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasul(-Nya). Teriakan itu hanya sekali 
saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada Kami (untuk 
dihisab). Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan 
kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu 
kerjakan'” (Yasin: 51-54) 

Telah disebutkan dalam hadits tentang sangkakala setelah tiupan 
kematian, bangkitnya seluruh makhluk, dan Zat Yang Mahahidup yang tidak 
mati tetap hidup, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada , dan Dialah 
yang akhir setelah segala sesuatu lenyap, Dia mengganti langit dan bumi di 
antara dua tiupan. Setelah itu Allah memerintahkan air diturunkan. Dari air 
itulah seluruh jasad dalam kubur diciptakan kembali seperti sebelumnya 
saat masih berada di dunia. Setelah itu Allah sa berfirman, “Hiduplah para 
malaikat pemikul Arasy! dan mereka pun hidup. Allah memerintahkan 
Israfil untuk mengambil sangkakala. Ia kemudian meletakkan sangkakala di 
dalam mulutnya. Setelah itu Allah sa berfirman, Hiduplah Jibril dan Mikail! 
keduanya pun hidup kembali. 


Setelah itu Allah memanggil ruh-ruh. Seluruh ruh kemudian didatangkan, 
ruh orang-orang mukmin bersinar terang, sementara ruh orang-orang 
kafir gelap gulita. Allah memegang seluruh ruh lalu Ia tempatkan di dalam 
sangkakala. Setelah itu Allah memerintahkan Israfil untuk meniup tiupan 
kebangkitan. Ruh-ruh pun keluar laksana lebah yang memenuhi ruang antara 
langit dan bumi. Lalu Allah berfirman, 'Demi keluhuran dan kemuliaan-Ku! 
Kembalilah setiap ruh ke jasadnya.’ Ruh-ruh itu kemudian masuk ke dalam 
bumi menuju jasad masing-masing. Ruh masuk ke dalam hidung kemudian 
menyebar ke seluruh jasad laksana racun menyebar ke dalam tubuh orang 
yang terkena sengatan hewan berbisa. 

Setelah itu bumi terbelah." Rasulullah :& bersabda, “Dan aku (Nabi 3%) 
adalah orang pertama yang bumi terbelah darinya (orang yang pertama kali 
bangkit dari kubur). Kalian kemudian keluar dari bumi dengan cepat menuju 
Rabb kalian. ‘Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang- 


367 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


orang kafir berkata, ‘Ini adalah hari yang sulit." (Al-Qamar: 8) (Kalian menuju 
Rabb kalian) dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan 
pakaian, dan tidak disunat'.” 

Allah sx berfirman, “ (Yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari kubur 
dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala- 
berhala (sewaktu di dunia), pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi 
kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka." (Al-Ma'arij: 43-44) 

Allah & berfirman, “Dan dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika) 
penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat. (Yaitu) pada hari (ketika) 
mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar (dari 
kubur). Sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan dan kepada Kami 
tempat kembali (semua makhluk). (Yaitu) pada hari (ketika) bumi terbelah, 
mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang 

mudah bagi Kami." (Qaf: 43-44) 

Allah sa berfirman, “(Itulah) suatu hikmah yang sempurna, tetapi 
peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka), maka berpalinglah 
engkau (Muhammad) dari mereka pada hari (ketika) penyeru (malaikat) 
mengajak (mereka) kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari 
pembalasan), pandangan mereka tertunduk, ketika mereka keluar dari 
kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan, dengan patuh 
mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, 'Ini 
adalah hari yang sulit.” (Al-Gamar: 5-8) 

Allah æ berfirman, “Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu 
dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah Kami 
akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain." (Thaha: 55) 

Allah s berfirman, “Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari 
sana (pula) kamu akan dibangkitkan." (Al-A'raf: 25) 

Allah s berfirman, “Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh 
(berangsur-angsur), kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya 
(tanah) dan mengeluarkan kamu (pada hari Kiamat) dengan pasti.” (Nih: 
17-18) 


Allah sx berfirman, “(Yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu 
kamu datang berbondong-bondong.” (An-Naba': 18-20) 


368 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ibnu Abiddunya berkata, Abdullah bin Utsman bercerita kepada kami, 
Ibnu Mubarak bercerita kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, 
dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Za'ar, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, 
“Dikirimlah angin yang mengandung hawa sangat dingin hingga tidak 
meninggalkan seorang mukmin pun yang di muka bumi melainkan angin 
itu mencabut nyawanya. Selanjutnya kiamat menimpa manusia. Malaikat 
berdiri di antara langit dan bumi dengan membawa sangkakala. Ia kemudian 
meniupnya, hingga seluruh makhluk langit dan bumi mati. 


Setelah itu berlangsung (jeda waktu) antara dua tiupan seperti yang Allah 
kehendaki. Kemudian Allah mengirim air dari bawah Arasy, lalu jasad-jasad 


dan daging-daging mereka tumbuh dari air itu seperti bumi menumbuhkan 
tumbuh-tumbuhan saat disirami.” 


Setelah itu Ibnu Mas'ud membaca (ayat), “Seperti itulah kebangkitan 
itu." (Fathir: 9). Setelah itu malaikat berdiri di antara langit dan bumi dengan 
membawa sangkakala. Ia kemudian meniup sangkakala, lalu setiap nyawa 
menghampiri jasadnya kemudian masuk ke dalamnya. Mereka kemudian 
berdiri menghampiri Rabb seluruh alam.” 


Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Mereka (manusia) 
hancur luluh di dalam kubur. Saat mereka mendengar suara teriakan, ruh- 
ruh kembali ke jasad dan persendian-persendian satu sama lain. Saat mereka 
mendengar tiupan kedua, mereka berdiri di atas kaki dan mengibaskan tanah 
yangada di kepala mereka. Orang-orang mukmin berkata, “Mahasuci Engkau, 
kami tidak beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya'.” 

Hadits-hadits Tentang Kebangkitan 


Sufyan Ats-Tsauri berkata; dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Za’ aa", dari 
Abdulalh, ia berkata, “Angin mengandung hawa sangat dingin dikirim, hingga 
tidak meninggalkan seorang mukmin pun yang ada di muka bumi melainkan 
angin itu mencabut nyawanya. Selanjutnya kiamat menimpa manusia, lalu 
malaikat berdiri di antara langit dan bumi dengan membawa sangkakala. 
Ia kemudian meniupnya, hingga seluruh makhluk langit dan bumi mati. 
Setelah itu berlangsung (jeda waktu) antara dua tiupan seperti yang Allah 
kehendaki. Setelah itu Allah mengirim air dari bawah Arasy, 


lalu jasad-jasad 
dan daging-daging mereka tumbuh dari air itu seperti bumi 


menumbuhkan 


369 


An-Nihâych fil Fitan wal Malâhim 


tumbuh-tumbuhan dari tanah lembab." Setelah itu Ibnu Mas'ud membaca, 
“Dan Allahlah yang mengirimkan angin; lalu (angin itu) menggerakkan 
awan, maka Kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati (tandus) lalu 
dengan hujan itu Kami hidupkan bumi setelah mati (kering. Seperti itulah 
kebangkitan itu.” (Fathir: 9) 

Setelah itu malaikat berdiri di antara langit dan bumi dengan membawa 
sangkakala. Ia kemudian meniup sangkakala, lalu setiap nyawa menghampiri 
jasadnya kemudian masuk ke dalamnya. Mereka kemudian berdiri lalu 
menuju Rabb seluruh alam.” 

Ibnu Abiddunya berkata; Abu Khaitsamah mengabarkan kepada 
kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah 
mengabarkan kepada kami, dari Ya'la bin Atha`, dari Waki’ bin Adi, dari 
pamannya, Abu Razin, ia berkata, “Aku bertanya, “Wahai Rasulullah! 
Bagaimana cara Allah menghidupkan orang-orang mati? Dan apa tandanya 
pada makhluk-Nya?’ Beliau balik bertanya, “Wahai Abu Razin! Bukankah 
engkau pernah melintasi lembah keluargamu yang tandus, lalu (selang 
berapa lama) engkau melintasinya ternyata sudah ada sungai dan tanaman 
hijau? ‘Betul,’ jawabku. Beliau bersabda, Seperti itulah Allah menghidupkan 
orang-orang mati, dan itulah tanda (menghidupkan orang-orang mati) pada 
makhluk-Nya'.” 

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Mahdi dan 
Ghundar, keduanya dari Syu'bah, dari Yahya bin Atha`, dengan matan serupa 
atau sepertinya. 

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari jalur lain, ia berkata, Ali bin 
Ishag bercerita kepada kami, Abdullah bin Mubarak bercerita kepada kami, 
Abdurrahman bin Yazid bin Jabir mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman 
bin Musa, dari Abu Razin Al-Ugaili, ia berkata, “Aku datang kepada Rasulullah 
35. lalu bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana cara Allah menghidupkan 
orang-orang mati? Dan apa tandanya pada makhluk-Nya? Beliau balik 
bertanya, “Wahai Abu Razin! Bukankah kau telah melintasi tanahmu yang 
gersang, kemudian (selang berapa lama) engkau melintasinya sudah dalam 
keadaan subur? Ya,” jawabku. Beliau bersabda, “Seperti itulah kebangkitan 
itu." 


379 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Razin berkata, ‘Aku bertanya, Wahai Rasulullah! Apakah iman itu?” 
Beliau menjawab, “Engkau bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi 
dengan sebenarnya) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan 
Muhammad hamba dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya lebih engkau cintai 
dari siapa pun selain keduanya. Engkau dibakar dengan api itu lebih engkau 
sukai daripada engkau menyekutukan Allah. Dan engkau mencintai orang 
yang tidak punya nasab (terhormat) semata karena Allah. Jika engkau seperti 
itu, cinta keimanan telah masuk ke dalam hatimu, seperti halnya keinginan 
untuk minum air masuk ke dalam diri orang kehausan." 


Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah! Bagaimana aku tahu bahwa aku 
orang mukmin?’ Beliau menjawab, ‘Tak seorang pun di antara umatku atau 
dari suatu umat melakukan suatu kebaikan, lalu ia mengetahui perbuatan 
tersebut baik, dan Allah akan memberinya balasan baik, dan tidaklah ia 
melakukan suatu keburukan lalu ia memohon ampun kepada Allah dan ia 
tahu bahwa tidak ada yang mengampuni (segala dosa) selain-Nya, melainkan 
dia mukmin'.” 

Walid bin Muslim mengumpulkan hadits-hadits dan atsar-atsar yang 
memperkuat hadits sangkakala dalam Al-Mutafarrigat. Ia berkata, Sa'id bin 
Basyir mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, terkait firman Allah ož, 
“Dan dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika) penyeru (malaikat) menyeru 
dari tempat yang dekat.” (Qâf: 41) Ia berkata, “Seorang malaikat berdiri di atas 
Shakhrah Baitul Maqdis menyerukan, ‘Wahai tulang-belulang yang sudah 
lapuk, wahai anggota-anggota tubuh yang telah terpotong-potong! Allah 
memerintahkan kalian menyatu untuk pemutusan perkara'.” 

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, “Siksa kubur tidak dihilangkan dari 
para penghuni kubur kecuali dalam rentang waktu antara tiupan kematian 
dan tiupan kebangkitan.” 

Karena itu orang kafir berkata saat dibangkitkan, “Celakalah kami! 
Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?” Yaitu 
pada masa antara tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Orang mukmin 
berkata kepadanya, “Inilah yang dijanjikan (Allah) Yang Maha Pengasih dan 
benarlah rasul-rasul(-Nya).” 


371 


An-Nihêyah filFitan wal Malêhim 


Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, Ali bin Husain bin Abu Maryam 
bercerita kepadaku, dari Muhammad bin Husain, Shadagah bin Bakar 
As-Sa'di bercerita kepadaku, Ma'ad bin Sulaiman bercerita kepadaku, ia 
berkata, “Abu Mahkam Al-Jasari punya pengikut yang sering berkumpul 
dengannya. Ia sendiri merupakan orang bijak. Setiap kali membaca ayat ini, 
“Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya 
(dalam keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, 
“Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur 
kami (kubur)? (Yasin: 51-52) Ia menangis lalu berkata, 'Ngerinya hari Kiamat 
berada di luar bayangan akal. Ketahuilah! Demi Allah, jika memang orang- 
orang kafir memang tidur di dalam kuburan seperti yang terlihat melalui 
kata-kata mereka ini, tentu mereka tidak mendoakan celaka pada diri sendiri 
saat pertama kali dibangkitkan. Adanya mereka mendoakan celaka pada diri 
sendiri meski mereka sudah lama berada di alam barzakh, menderita karena 
disiksa di dalam kubur tanpa henti, ini semata mereka melihat bahaya besar, 
dan mereka dialihkan menuju petaka yang jauh lebih besar dari siksa kubur 
yang telah lama mereka alami. 


Andai bukan karena besarnya petaka yang mereka lihat saat dibangkitkan, 
tentu mereka tidak menganggap sepele siksa kubur yang mereka sebut 
dengan istilah tidur. Sungguh, di dalam Al-Qur'an terdapat dalilnya, yaitu, 
“Maka apabila malapetaka besar (hari Kiamat) telah datang” (An-Nazi'at: 4) 
Ma'ad berkata, “Abu Makhmam menangis hingga jenggotnya basah'.” 


Walid bin Muslim berkata; Abdullah bin Alla* bercerita kepadaku, 
Bisyr bercerita kepadaku, dari Abdullah Al-Hadhrami, aku mendengar Abu 
Idris Al-Khaulani berkata, “Orang-orang berkumpul dengan syaikh-syaikh 
Bani Irak dan Syam pada masa jahiliyah. Seorang syaikh kemudian berdiri 
lalu berkata, “Wahai manusia! Kalian semua kelak akan mati, kemudian 
akan dibangkitkan untuk pembalasan dan perhitungan. Seseorang berdiri 
lalu berkata, “Sungguh, aku pernah melihat seseorang yang tidak akan 
dibangkitkan Allah untuk selamanya. (Pasalnya) ia terjatuh dari kendaraan 
pada salah satu musim bangsa Arab, lalu ia diinjak-injak unta, hewan-hewan, 
dan diinjak-injak orang-orang hingga hancur luluh dan tidak tersisa satu pun 
bagian tubuhnya meski hanya seukuran seruas jari.” 


372 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Syaikh berkata kepadanya, 'Kau ini berasal dari kaum yang terbelenggu 
akalnya (bodoh), lemah keyakinan, dan minim ilmu. Andaikan biawak 
mengambil tubuh yang hancur luluh tersebut, memakannya, lalu 
membuangnya dalam bentuk kotoran. Setelah itu anjing-anjing menyerang 
biawak tersebut, lalu memakannya bersamaan dengan kotorannya. Setelah 
itu anjing-anjing tersebut diburu manusia, lalu si manusia memasaknya di 
atas tungku. Setelah itu angin menerbangkan abu-abunya, tentu pada hari 
Kiamat Allah memerintahkan segala sesuatu yang memakan sedikit pun 
di antara bagian-bagian tubuhnya untuk mengembalikannya, lalu segala 
sesuatu yang memakan bagian tubuhnya mengembalikannya. Setelah itu 
Allah membangkitkannya untuk menjalani perhitungan dan pemberian 
balasan'.” 

Walid berkata, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir bercerita kepadaku, 
bahwa ada orang tua berperangai kasar pada masa jahiliyah berkata, “Hai 
Muhammad! Ada tiga hal yang aku dengar darimu. Tak patut bagi siapa pun 
yang berakal untuk mempercayaimu terkait tiga hal itu. Aku dengar engkau 
mengatakan bahwa bangsa Arab akan meninggalkan berhala-berhala yang 
mereka dan nenek moyang mereka sembah. Kita akan meraih harta-harta 
simpanan Kisra dan Kaisar. Kita akan mati lalu dibangkitkan.’ Rasulullah & 
berkata kepadanya, “Setelah itu aku akan meraih tanganmu pada hari Kiamat 
nanti, dan aku akan mengingatkanmu pada kata-katamu ini." Orang tua itu 
dengan heran bertanya, “Engkau tidak akan melupakanku di antara semua 
Orang yang mati?’ Beliau menjawab, “Aku tidak akan melupakanmu di antara 
semua orang yang mati." 


Abdurrahman berkata, “Orang tua itu berumur panjang hingga Rasulullah 
36. wafat. Ia melihat kaum muslimin mengalahkan Kisra dan Kaisar. Ia pun 
masuk Islam dan keislamannya kian membaik. Umar bin Khatthab sering kali 
terdengar mengucapkan salam kepadanya di masjid Rasulullah 3. karena ia 
memuliakan kata-kata yang pernah Rasulullah #5. sampaikan padanya. Umar 
menemui orang tua itu lalu berkata, ‘Kini engkau sudah masuk Islam dan 
Rasulullah 4. berjanji akan meraih tanganmu. Ketika Rasulullah 46. meraih 
tangan siapa pun, ia pasti beruntung dan berbahagia, insya Allah?” 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata, Fudhail bin Abdul Wahhab bercerita 
kepada kami, Hasyim mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, ia 


373 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


berkata, “Ash bin Wail datang menemui Rasulullah #. dengan membawa 
tulang yang sudah lapuk. Ia berkata, “Wahai Muhammad! Apakah Allah 
akan membangkitkan (tulang) ini? Beliau menjawab, “Ya. Demi Allah, Allah 
akan mematikanmu, kemudian menghidupkanmu, lalu memasukkanmu ke 
neraka.' Saat itulah turun ayat: 


“Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal 
kejadiannya: dia berkata, Siapakah yang dapat menghidupkan 
tulang-belulang, yang telah hancur luluh?’ Katakanlah (Muhammad), 
“Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) yang menciptakannya 
pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. 
(Yasin: 78) 


Beliau bersabda, “Allah berfirman, ‘Dan sungguh, kamu telah tahu 
penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? 
(Al-Waqi'ah: 62) Allah menciptakan Adam, juga menciptakan kalian. Lantas 
apakah kalian tidak percaya?” 


Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Bagir, ia berkata, “Ada yang berkata, “Aneh 
sekali orang yang mendustakan penciptaan berikutnya sementara ia melihat 
penciptaan pertama! Aneh sekali orang yang mendustakan kebangkitan 
setelah kematian, padahal ia dibangkitkan setiap hari dan setiap malam.” 
Ibnu Abiddunya juga meriwayatkan hadits ini. 

Abu Aliyah berkata terkait firman Allah sa, “Dan Dialah yang memulai 
penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah bagi- 
Nya. Dia memiliki sifat yang Mahatinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah 
Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana." (Ar-Rûm: 27) “Mengulang penciptaan 
itu lebih mudah bagi Allah dari mengawali penciptaan. Dan segala sesuatu 
mudah (bagi Allah).” HR. Ibnu Abiddunya. 


Imam Ahmad berkata: Abdurrazzag bercerita kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Himam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, 
ia berkata, “Rasulullah 4 bersabda: 


374 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Allah s berfirman, “Hamba-Ku berdusta pada-Ku, padahal ia tidak 
patut berbuat seperti itu. (Hamba-Ku) mencela-Ku, padahal ia tidak patut 
berbuat seperti itu. Adapun pendustaannya pada-Ku adalah kata-katanya, 
“Hendaklah Ia mengembalikan kami seperti Ia menciptakan kami pertama 
kali.” Adapun celaannya terhadap-Ku adalah kata-katanya, 'Allah mempunyai 
anak." Padahal Aku Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak 
beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan- 
Nya'.”? Hadits ini tertera dalam kitab Shahihain. 


Di dalam kitab Shahihain disebutkan sebuah kisah seseorang yang 
berwasiat kepada anaknya, jika ia meninggal dunia nanti agar jasadnya 
dibakar, kemudian separuh abunya ditaburkan di darat, dan separuhnya 
lagi ditaburkan di laut. Ia berkata, “Sungguh, jika Allah membangkitkanku, 
niscaya Dia akan menyiksaku dengan siksa yang tidak Dia timpakan pada 
seorang pun di antara seluruh alam.” Hal ituia lakukan karenaia tidak punya 
satu pun simpanan amal baik di sisi Allah. Saat ia meninggal dunia, anak- 
anaknya melaksanakan wasiat seperti yang ia perintahkan. Allah kemudian 
memerintahkan darat untuk menyatukan apa yang ada di dalamnya, dan 
memerintahkan laut untuk menyatukan apa yang ada di dalamnya. Orang 
tersebut kemudian berdiri dengan sempurna. 


Rabb bertanya padanya, “Kenapa kau melakukan itu?” “Karena takut 
kepada-Mu, dan Engkau lebih tahu,” jawabnya. Rasulullah 4& bersabda, 
“Maka (Allah) mengampuninya'.”? 

Diriwayatkan dari Shalih Al-Mizzi, ia berkata, “Pada suatu pertengahan 
siang, aku masuk ke pemakaman. Aku menatap kuburan-kuburan, sepertinya 
mereka kaum yang diam tak berbicara. Aku pun berkata, "Subhanallah! Siapa 
gerangan yang akan menghidupkan dan membangkitkan kalian setelah lama 
hancur luluh?’ Tiba-tiba ada yang memanggilku dari salah satu liang kubur 
“Hai Shalih! “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah berdirinya 
langit dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil 
kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar (dari kubur)! (Ar- 
Ram: 25) Al-Mizzi berkata, “Demi Allah, aku jatuh pingsan'.” 


1 HR. Al-Bukhari: VI/3193, Ahmad: II, hal: 317, 350. 
2 Kisah ini ditakhrij dalam Shahih Al-Bukhari: XIIV7508, Muslim: IV, kitab: Taubah, hadits nomor 24, dari 
hadits Abu Hurairah. 


375 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


Peristiwa pada hari Kiamat, ketika peniupan sangkakala untuk 


membangkitkan seluruh jasad dari kubur, dan kiamat terjadi pada hari Jum'at 


Sejumlah hadits menyebutkan hal tersebut, antara lain: 
Imam Malik bin Anas berkata, diriwayatkan dari Yazid bin Abdul Hadi, 


dari Muhammad bin Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Muslim, 
dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


aa BAN Aa T A dah BEAN pi PLAN as SAE pg 3i 


Ba Ga I IS Ge KA AA nang U nag ME nas 


SISA ga UE pa ds g dag 
ts ái Jis Jaa gin DA Ask Walah A 
wia 


“Hari terbaik di mana matahari terbit (pada saat itu) adalah hari 
Jum'at; pada hari itu) Adam diciptakan, pada (hari itu) ia diturunkan 
(dari surga), pada (hari itu) ia meninggal dunia, dan pada (hari itu) 
kiamat terjadi. Tak satu pun hewan melata melainkan bertasbih 
pada hari Jum'at sejak Shubuh hingga matahari terbit karena takut 
kiamat (terjadi pada hari itu), kecuali jin dan manusia. Dan pada 
(hari itu), ada suatu waktu yang apabila seorang hamba muslim 
berdoa memohon sesuatu kepada Allah bertepatan pada (waktu itu), 
pasti (Allah) mengabulkannya'.” 


Abu Dawud juga meriwayatkan hadits ini—lafal hadits miliknya—, At- 


Tirmidzi dari hadits Malik, An-Nasa'i dari Gutaibah, dari Bakar bin Nashr, 
dari Abu Hadiyah, dengan matan serupa danlebih lengkap. 


3 


HR. Malik dalam Al-Muwaththa 


itab; Jumu'ah, hadits nomor 16, Abu Dawud: V1046, At-Tirmidzi: 
tuslim meriwayatkan hadits sebagian hadits ini: II, kitab: Jum'at, 


11/491, An-Nasa'i: II, hal:113-1 
dits Abu Hurairah sa. 


hadits nomor 17-18. Semuanya dari 


376 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Detik-Detik Terjadinya Kiamat 


Ath-Thabrani meriwayatkan hadits di atas dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 
dari jalur Adam bin Ali, dari Ibnu Umar secara marfu', “Kiamat tidak terjadi 
kecuali pada saat azan." At-Tirmidzi berkata, “Maksudnya pada azan Fajar.” 

Imam Ahmad bin Iris Asy-Syafi'i menyebutkan dalam Musnad-nya, 
Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Musa bin Ubaidah 
bercerita kepadaku, Abu Azhar Mu'awiyah bin Ishag bin Thalhah bin 
Ubaidullah bin Umar bercerita kepadaku, bahwa ia mendengar Anas bin 
Malik berkata: 


“Jibril datang kepada Nabi 46. dengan membawa cermin putih berkilau. 
Nabi 45. bertanya, “Apa itu? Jibril menjawab, Jum'at. Dengannya, kau dan 
umatmu diistimewakan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikuti kalian 
di dalamnya, dan di dalamnya kalian memiliki kebaikan. Di dalamnya, ada 
suatu waktu, apabila seorang mukmin memohon kebaikan kepada Allah 
bertepatan dengan waktu itu, niscaya dikabulkan. Bagi kami, (Jum'at) adalah 
hari mazid.’ Nabi &&. bertanya, ‘Wahai Jibril! Apa itu mazid?’ Jibril menjawab, 
“Rabbmu membuat sebuah lembah semerbak mewangi di surga Firdaus. Di 
sana terdapat bukit kasturi. 

Pada hari Jum'at, malaikat-malaikat-Nya turun seperti yang Ia 
kehendaki. Di sekelilingnya ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya 
ada tempat-tempat duduk para nabi. Mimbar-mimbar tersebut diliputi 
emas, bertahtakan yagut dan zamrud. Di atas mimbar-mimbar itu ada para 
syuhada dan shiddigun. Mereka duduk di belakang (para nabi) di atas bukit 
itu. Allah kemudian berfirman, "Aku Rabb kalian, Aku telah menunaikan 
janji-Ku kepada kalian. Maka, mintalah kepada-Ku, niscaya kalian Kuberi. 
Mereka berkata, ‘Ya Rabb kami! Kami memohon ridha-Mu. Allah berfirman, 
“Aku telah meridhai kalian. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, 
dan Aku memiliki tambahannya.' Mereka menyukai hari Jum'at karena Rabb 
mereka memberi mereka kebaikan pada (hari itu). Itulah hari di mana Rabb 
kalian bersemayam di atas Arasy. (Pada hari itu), Ia menciptakan Adam, dan 
(pada hari itu) kiamat terjadi”. 


4 Hadits Asy-Syaf'i dari Anas, terkait keutamaan Jum'at, ditakhrij Asy-Syaf'i dalam Musnad-nya: hal: 70- 
71, dan Al-Umm: I, hal: 185, sanadnya dhaif. Baca; Jami'ul Ahddits Al Qudsiyah: V144. 


377 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


Asy-Syafi'i selanjutnya meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin 
Muhammad: Abu Amr bercerita kepadaku, dari Ibrahim bin Ja'ad, dari Anas, 
mirip seperti matan di atas. Asy-Syafi'i dalam riwayat ini menambahkan 
sejumlah hal. Saya sampaikan, hadits ini insya. Allah akan disebut sebelumnya 
pada kitab: sifat surga, lengkap dengan hadits-hadits penguat dan sanadnya, 
Allah jua tempat memohon pertolongan. 


Jasad Para Nabi Tidak Dimakan Bumi 

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Husain bin Ali Al-Ja' fi bercerita kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Abu Asy'ats Al-Anshari, dari 
Aus bin Aus Ats-Tsagafi, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


nada EN Abe pi ae 
SN Sp Daly 
Sera P P3 II Á 


Bes gs 


“Sungguh, di antara hari kalian yang terbaik adalah hari Jum'at. 
(Pada hari itu) Adam diciptakan, (pada hari itu) ia diwafatkan, (pada 
hari itu), (pada hari itu) sangkakala ditiup, (pada hari itu seluruh 
makhluk) mati. Maka, perbanyaklah membaca shalawat kepadaku 
pada (hari itu), karena shalawar kalian diperlihatkan kepadaku. 
Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana 
shalawat kami diperlihatkan kepadamu sementara engkau sudah 
hancur luluh?” Beliau menjawab, ‘Sungguh, Allah mengharamkan 
bumi memakan jasad para nabi'.”* 


Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari 
Husain bin Ali Al-Ja'fi, dengan matan yang sama. Riwayat Ibnu Majah 


TR Ahmad: IV, hal: 8, Abu Dawud: 1/1047, An-Nasa': I, hal: 91-92, Ibnu Majah: 1/1085, Hakim: |, hal: 
276. la menshahihkan hadits ini sesuai syarat Al-Bukhari. Adz-Dzahabi menyetujui pernyataan Hakim ini. 
Keduanya benar. 


378 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


menyebutkan, dari Syaddad bin Aus,‘ 


menggantikan Aus bin Aus. Syekh kami 
berkata, “Itu keliru.” 


Imam Ahmad bin Hambal juga berkata; Abu Amir Abdul Malik bin Amr 
bercerita kepada kami, Zuhair—bin Muhammad—bercerita kepada kami, 
dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Abdurrahman bin Yazid Al- 
Anshari, dari Abu Laila bin Abdul Mundzir, bahwa Rasulullah 35 bersabda: 


BA Sie Wah gadi Ag AA A 

ah ak AA, 
Ga KANAN JSI KL ag gT 
Ya GE NG aa NG ai Aa Uda 
PLT 


ds dua 


“Pemimpin seluruh hari adalah hari Jum'at, dan Jum'at) adalah 
hari yang paling agung di sisi Allah. Ia lebih agung di sisi Allah dari 
hari (raya) fitri dan adha. Pada (hari Jum'at) terdapat lima hal: Allah 
menciptakan Adam (pada hari itu), (pada hari itu) Allah mewafatkan 
Adam, (pada hari itu) ada suatu waktu, yang apabila seorang hamba 
meminta sesuatu pada waktu itu niscaya Allah memberikan (apa 
yang ia minta) selama ia tidak meminta yang haram, dan (pada 
hari itu) kiamat terjadi. Malaikat muqarab, langit, bumi, gunung, 
maupun laut, semuanya takut pada hari Jum'at.” 


Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari 
Yahya bin Abu Bakar, dari Zahar, dengan matan yang sama. 


Ath-Thabrani meriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Umar; “Kiamat 
terjadi pada waktu azan fajar hari Jum'at.” 


€ Ini keliru. Yang benar; dari Aus bin Aus. Silakan membaca penjelasan Al-Bushairi dalam Az-Zaws'id 
terkait kekeliruan ini, Juga penjelasan Al-Albani dalam Shahih Ibni Majah, 

7 HR Ahmad: II hal: 430, Ibnu Majah: /1084, Hakim: |, hal: 277, dan Ih menyatakan shahih sesuai syarat 
Muslim. Adz-Dzahabi diam tidak memberi komentar atas pernyataan Haki 


379 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


Abu Abdullah Al-9urzhi menuturkan dalam At-Tadzkriah, bahwa kiamat 
terjadi pada hari Jum'at pada pertengahan Ramadhan. Pernyataan ini 
memerlukan dalil. 


Abu Bakar bin Abiddunya berkata: Ahmad bin Katsir bercerita kepada 
kami, Ourth bin Harits Abu Sahal bercerita kepada kami, dari salah seorang 
pengikut Hasan, ia berkata, Hasan berkata, “Ada dua hari dan dua malam yang 
seluruh makhluk belum pernah mendengar sepertinya: malam (pertama) 
mayit bersama para penghuni kubur yang belum ia lalui sebelumnya, malam 
yang pada pagi harinya kiamat terjadi, hari dimana penyampai kabar dari 
Allah datang kepadamu, kabar surga atau kabar neraka, dan hari engkau 
diberi buku catatan amalmu, dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri.” 


Seperti itu juga riwayat Abu Bakar bin Abiddunya dari Abd Qais, Haram 
bin Hayyan, dan lainnya, bahwa mereka mengagungkan malam yang pagi 
harinya menyingsingkan hari Kiamat. 

Ibnu Abiddunya berkata, Ahmad bin Ibrahim bin Katsir Al-Abdi bercerita 
kepada kami, Muhammad bin Sabig bercerita kepada kami, Malik bin 
Maghul bercerita kepada kami, dari Hamid, ia berkata, “Pada suatu hari di 
bulan Rajab, ketika Hasan berada di masjid dengan memegang tempayan. 
Ia meminum air dari tempayan lalu memuntahkannya, tiba-tiba ia bernafas 
panjang lalu menangis hingga tongkatnya bergetar. Setelah itu ia berkata, 
“Andai di hati ada kehidupan, andai di hati ada kebaikan! Celakalah kalian 
dari malam yang pagi harinya (terjadi) hari Kiamat! Malam apa gerangan yang 
pagi harinya memunculkan hari Kiamat? Belum pernah seluruh makhluk 
mendengar suatu hari pun yang aib lebih nampak dan mata lebih menangis, 
melebihi hari Kiamat'." 


Manusia Pertama yang Mengalami Bumi Terbelah pada Hari Kiamat adalah 
Rasulullah &5 

Muslim bin Hajjaj berkata: Hakam bin Musa Abu Shalih bercerita 
kepadaku, Ma'gil—bin Ziyad—bercerita kepada kami, dari Al-Auza'i, Abu 
Ammar bercerita kepadaku, Ubaidullah bin Farrukh bercerita kepadaku, Abu 
Hurairah bercerita kepadaku, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


380 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


PE f 


BAG aah 


“Aku pemimpin anak Adam pada hari Kiamat, manusia pertama 
yang bumi terbelah darinya (manusia pertama yang dibangkitkan 
dari kubur), orang pertama. yang memberi syafaat, dan orang pertama 
yang diizinkan untuk memberi syafaat." 


Husyaim berkata, diriwayatkan dari Ali bin Zaid, dari Abu Nadhrah, dari 
Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


PN SES ya UG AS Sman aa ad 


“Aku pemimpin anak Adam pada hari Kiamat, dan itu bukan 
kebanggaan (karena hal itu aku dapatkan bukan karena usahaku, 
tapi semata karena karunia Allah). Aku adalah manusia pertama 
yang bumi terbelah darinya pada hari Kiamat (manusia pertama 
yang dibangkitkan dari kubur), dan itu bukan kebanggaan (karena 
hal itu aku dapatkan bukan karena usahaku, tapi semata karena 
karunia Allah). 


Abu Bakar bin Abiddunya berkata: Abu Khaitsam bercerita kepada kami, 
Hujair bin Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah 
bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Fadhl Al- 
Hasyimi, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah 
36 bersabda: 


Bal amad 


MET 


; Fadha'il, hadits nomor 3, Abu Dawud: IV/4673, Ahmad: II, hal: 540. 
, Ibnu Majah: 11/4308. 


vo 


381 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


“Sangkakala ditiup, lalu makhluk yang ada di langit dan yang ada 
di bumi mati, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian 
(sangkakala) ditiup lagi, lalu aku adalah manusia pertama yang 
dibangkitkan. Ternyata Musa tengah berpegangan pada Arasy. Aku 
tidak tahu, apakah ia sudah dicukupkan dengan pingsan saat di 
bukit Thur, ataukah ia dibangkitkan sebelumku.”® 


Di dalam kitab Shahih disebutkan hadits dengan rangkaian matan serupa 
dengan hadits ini. Hadits ini tertera dalam kitab Shahih Muslim: 


Ne ES 


“Aku adalah manusia pertama yang bumi terbelah darinya (manusia 
yang pertama kali dibangkitkan dari kubur). Ternyata Musa 
memegangi kaki Arasy. Aku tidak tahu, apakah ia bangun sebelumku, 
ataukah sudah dicukupkan dengan pingsan saat di bukit Thur.” 


Musa disebut dalam rangkaian matan ini. Mungkin kata-kata ini berasal 
dari sebagian perawi. Ini namanya hadits masuk ke dalam hadits, karena 
pengulangan di sini tidak jelas dari mana asalnya. Terlebih sabda, “Ataukah 
sudah dicukupkan dengan pingsan saat di bukit Thur.” 

Ibnu Abiddunya juga berkata; Ishaq bin Ismail bercerita kepada kami, 
Sufyan—bin Uyainah—mengabarkan kepada kami, dari Amr—bin Dinar-, 
dari Atha' dan Ibnu Jad'an, dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata, “Abu Bakar 
pernah bertikai dengan seorang Yahudi. Si Yahudi berkata, “Demi Zat yang 
memilih Musa di atas seluruh manusia.’ Abu Bakar menamparnya. la 
kemudian datang kepada Rasulullah 34, beliau lantas berkata, “Hai orang 
Yahudi! Aku adalah manusia pertama yang bumi terbelah darinya (manusia 
pertama yang dibangkitkan), lalu aku mendapati Musa berpegangan pada 
Arasy. Aku tidak tahu, apakah ia (dibangkitkan) sebelumku, ataukah sudah 
dicukupkan dengan pingsan (saat di bukit Thur)." Hadits ini mursal melalui 
jalur ini. 

TO “Silakan membaca hadits serupa selanjutnya. 
11 Al-Bukhari: VII/4638, Muslim: IV, kitab: Fadhatl, hadits nomor 160. 


382 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hadits ini tertera dalam kitab Shahihain dengan sejumlah lafal berbeda 
dari jalur lain. Sebagian jalur riwayat menyebutkan bahwa yang bertikai 


dengan seorang Yahudi ini adalah seorang Anshar, bukan Abu Bakar Ash- 
Shiddig. Wallahu a'lam. 


Di antara rangkaian matan yang terbaik untuk hadits ini adalah: 

A AKALI sí etfe gala o f goja CEA 4 
Ie baas Ga dai 5386 Sin GAN SB AA 43 68 GI 
GA EA ULE agi 

nya Rina, GL 
“Pada hari Kiamat, seluruh manusia pingsan, lalu aku adalah 
manusia pertama yang sadar, lalu aku mendapati Musa memegangi 
salah satu kaki Arasy. Aku tidak tahu, apakah ia pingsan lalu sadar 


lebih dulu sebelumku, ataukah sudah dicukupkan dengan pingsan 
(saat berada di bukit) Thur." 


Hal ini—seperti yang akan dijelaskan selanjutnya—menunjukkan 
bahwa pingsan ini terjadi di padang kiamat. Ini berbeda dengan kematian 
yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pingsan yang disebut dalam hadits ini 
disebabkan karena penampakan Rabb sx kala datang untuk memutuskan 
perkara. Saat itulah seluruh manusia pingsan, seperti halnya Musa pingsan 
ketika berada di bukit Thur. Wallahu a'lam. 


Abu Bakar bin Abiddunya berkata, Ishag bin Ismail mengabarkan kepada 
kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin Saib, dari Hasan, ia 
berkata, Rasulullah # bersabda: 


Gaya WS agi SG SE NAN ga cet LA 
at 


SN Sa 


“Aku seakan melihat diriku mengibaskan rambutku dari tanah. 
Aku menoleh dan tidak melihat siapa pun selain Musa yang tengah 
berpegangan pada Arasy. Aku tidak tahu, apakah ia termasuk yang 


383 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


dikecualikan Allah untuk tidak (mati karena) tiupan sangkakala, 
ataukah ia dibangkitkan sebelumku?” 


Hadits ini juga mursal, dan hadits ini lebih dhaif. 


Rasulullah £ adalah Manusia Pertama yang Dibangkitkan dari Kubur 

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi berkata; Abu Ubaidullah Al-Hafizh dan 
Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Abu 
Abbas Muhammad bin Ya'qub bercerita kepada kami, Muhammad bin 
Ishag Ash-Shan'ani bercerita kepada kami, Amr bin Muhammad An-Nagid 
bercerita kepada kami, Amr bin Utsman bercerita kepada kami, Musa bin 
A'yun bercerita kepada kami, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Muhammad bin 
Abdullah bin Abu Ya'gub, dari Bisyr bin Sa'af, dari Abdullah bin Salam, ia 
berkata: Rasulullah # bersabda: 


£ fiie san ME KA eh 
Wi; BIN ES GAS Gada Us GAS NG AG Ep FA KAU 

2e? orta g7 ° 344 - 2... Tt 

Sp 33 Pasi BIP Sa Ta Ji 
“Aku pemimpin anak Adam pada hari Kiamat, dan itu bukan 
kebanggaan. Aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari 
kubur. Aku adalah yang pertama memberikan syafaat dan yang 
diizinkan untuk memberi syafaat. Panji pujian berada di tanganku, 
bahkan Adam dan seterusnya (berada di bahwa panjiku).”? 


Para ahli hadits tidak mentakhrij hadits ini. Sanad hadits ini Jâ ba'sa bih, 
lumayan. 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata, Abu Salamah Al-Makhzumi bercerita 
kepada kami, Abdullah bin Nafi mengabarkan kepada kami dari Ashim bin 
Umar, dari Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman, dari Salim bin Abdullah. 
Ia juga berkata, dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah £ 
bersabda: 


12 Di dalam sanad hadits ini ada Amr bin Utsman Al-Kilabi, ia dinyatakan tsigah oleh Ibnu Hibban meski 
ia dhaif, Sementara perawi-perawi lainnya tsigah. Hadits ini disebutkan Al-Haitsami dalam Majma’ Az- 
Zawi'id: VII, hal: 254) dari jalur Amr bin Utsman ini, dari Abdullah bin Salam, seraya menyatakan 
hadits ini bersumber dari Abu Ya'la dalam Musnad.nya dan Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Ia 
menyatakan hadits ini cacat karena adanya Amr bin Utsman Al-Kilabi 


384 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


2796 


PEA 
gsdis 


í 


“Aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari kubur, 
setelah itu Abu Bakar, setelah itu Umar. Aku kemudian menemui 
para penghuni (makam) Bagi, lalu mereka dikumpulkan 
bersamaku. Setelah itu aku menunggu penduduk Mekah, lalu 
mereka dikumpulkan bersamaku, lalu aku dikumpulkan di antara 
Haramain, dua tanah suci.” 


Abu Bakar bin Abiddunya juga berkata: Sa'id bin Salamah mengabarkan 
kepada kami, dari Ismail bin Umaiyah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata, 
“Rasulullah $. masuk masjid. Di samping kanan beliau ada Abu Bakar dan 
di sebelah kiri beliau ada Umar. Beliau berpegangan pada keduanya lalu 
bersabda, Seperti inilah kami dibangkitkan pada hari Kiamat'” 

Ibnu Abiddunya berkata; Muhammad bin Husain bercerita kepadaku, 
Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Laits bercerita kepada kami, 
dari Sa'ad, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Wahab bin 
Munabbih, bahwa Ka'ab Al-Ahbar berkata: 

“Setiap kali fajar terbit, ada tujuh puluh ribu malaikat turun lalu mereka 
mengelilingi makam (Nabi #4) dengan merebahkan sayap. Mereka berdoa 
memintakan rahmat kepada Nabi 4. Saat sore tiba, mereka naik lalu malaikat 
sejumlah mereka turun dan melakukan hal serupa, hingga bumi terbelah. 
Saat itu Rasulullah 4. muncul bersama tujuh puluh ribu malaikat seraya 
memuliakan beliau.” 


Harun bin Umar Al-Qurasy mengabarkan kepada kami, Walid bin Muslim 
bercerita kepada kami, Marwan bin Salim mengabarkan kepada kami, dari 
Yunus bin Saif, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


385 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Su aa Ba Yes a 
YI S AAN JB WIN SA eE aa Eh 


Sp el 
Pe SA En peni ET Ah 
D3 GI a In ALE SÍ gii al Y) 

“Manusia dikumpulkan dengan berjalan kaki, sementara aku 

dikumpulkan dengan mengendarai Burag. Bilal berada di 

hadapanku menunggangi unta merah. Setelah kami tiba di 

tempat manusia berkumpul, Bilal mengumandangkan azan. Saat 

ia mengucapkan, ‘Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna 

Muhammadar rasûlullâh,’ orang-orang terdahulu dan "kemudian 


membenarkannya’. 


Hadits ini mursal melalui jalur ini. 


Manusia Dibangkitkan dalam Keadaan Tidak Mengenakan Alas Kaki, Tidak 
Mengenakan Pakaian, Tidak Disunat, dan Manusia Pertama yang Diberi 
Pakaian pada Hari Itu 


Imam Ahmad berkata; Yazid bin Abdu Rabbih bercerita kepada kami, 
Bagiyah bercerita kepada kami, Az-Zubaidi bercerita kepada kami, dari Az- 
Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah 4% bersabda: 


PE soran adi 


ak SU jan Hi ngal BI SE SA, AS AN 
“Manusia dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan tidak 
mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan tidak 
disunat.’ Urwah berkata, “Aisyah bertanya, “Wahai Rasulullah! 
Bagaimana dengan aurat-aurat? Beliau membaca; “Setiap orang dari 
mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya’.” 
(“Abasa: 37) 


386 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Bukhari dan Muslim mentakhrij hadits ini dalam kitab Shahihain, 
dari hadits Hatim bin Abu Shaghirah, dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari 
Qasim, dari Aisyah, dengan matan serupa," 


Orang Pertama yang Diberi Pakaian pada Hari Kiamat adalah Ibrahim Al- 
Khalil 3E% 

Imam Ahmad berkata; Affan bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita 
kepada kami, Mughirah bin Nu'man seorang syaikh dari Najd, bercerita 
kepada kami, ia berkata; aku mendengar Sa'id bin Jubair bercerita, ia berkata; 
aku mendengar Ibnu Abbas berkata; Rasulullah #4 menyampaikan suatu 
nasihat kepada kami. Beliau bersabda: 


'Wahai manusia! Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan 
menuju Allah dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak 
mengenakan pakaian, dan tidak disunat. ‘Sebagaimana Kami telah 
memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya 
lagi. (Suatu) janji yang pasti Kami tepati: sungguh, Kami akan 
melaksanakannya." (Al-Anbiya: 104) 


Ketahuilah! Sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian 
pada hari Kiamat adalah Ibrahim. Sungguh, sejumlah orang dari 
umatku ditempatkan di golongan kiri, lalu aku berkata, "Mereka 
sahabat-sahabatku." Lalu dikatakan kepadaku, ‘Kau tidak tahu, 
apa yang mereka perbuat sepeninggalmu.' Sungguh, aku akan 
mengatakan seperti yang dikatakan seorang hamba saleh (Isa): 


'Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di 
tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, 
Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha 
Menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka 
sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau 
mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. (Al-Ma'idah: 117-118) 


13 HR. Ahmad: VI, hal: 53, 90, Al-Bukhari: XI/6527, Muslim: IV, kitab: Jannah, hadits nomor 56, dari hadits 
Aisyah Ummul Mukminin r.ha. 


387 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Lalu dikatakan (kepadaku), “Mereka ini murtad sejak kau tinggalkan 
mereka'.” 4 


Al-Bukhari dan Muslim mentakhrij hadits ini dalam kitab Shahihain dari 
hadits Syu'bah. 


Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Sufyan bin Uyainah. Dalam kitab 
Shahihain, hadits ini diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin 
Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara marfu', “Sungguh, kalian 
akan dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak mengenakan alas 
kaki, tidak mengenakan pakaian, dan tidak disunat.” 


Al-Baihagi meriwayatkan hadits ini dari Hilal bin Hayyan, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi #£, beliau bersabda: 


“Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak mengenakan alas 
kaki dan tidak mengenakan pakaian. Istri beliau bertanya, “Apakah 
kita saling melihat satu sama lain? Beliau menjawab, Wahai fulanah! 
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang 
menyibukkannya'” (Abasa: 37) 


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi; Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al-Gadhi 
dan Abu Sa'id Muhammad bin Musa mengabarkan kepada kami, keduanya 
berkata, Abu Abbas Muhammad bin Ya'gub bercerita kepada kami, Abbas 
bin Muhammad Ad-Dauri bercerita kepada kami, Malik bin Ismail bercerita 
kepada kami, Abdus Salam bin Harb bercerita kepada kami, dari Abu Khalid 
Ad-Dallani, dari Minhal bin Amr, dari Abdullah bin Harits, dari Abu Hurairah, 
ia berkata: 


“Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak mengenakan alas 
kaki, tidak mengenakan pakaian, tidak disunat, berdiri, berdiri (menanti 
selama) empat puluh tahun, pandangan mereka terbelalak ke langit. Allah 
menenggelamkan mereka dengan keringat (mereka sendiri) hingga mulut 
karena kesulitan yang sangat berat. Kemudian dikatakan, 'Berilah Ibrahim 
pakaian." Ia kemudian diberi dua pakaian Qibthi di antara pakaian-pakaian 
Qibthi surga. Setelah itu Muhammad 4g dipanggil, lalu telaga dipancarkan 


14 HR Ahmad dalam Musnadnya: I, hal: 253, Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya: Muslim: IV, 
kitab; surga, hadits nomor 58, dari hadits Abdullah bin Abbas eg. ENE V 


388 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


untuknya. Ia (telaga Muhammad if) seluas antara Ailah'* hingga Mekah. 
Beliau kemudian minum dan mandi, sementara leher seluruh makhluk 
kala itu nyaris terputus karena kehausan. Setelah itu Abu Hurairah berkata, 
“Rasulullah #& bersabda: 

Aku kemudian diberi pakaian surga, lalu aku berdiri di sebelah kanan 
kursi. Saat itu, tidak ada di antara seluruh makhluk yang menempati tempat 
tersebut selain aku. Setelah itu dikatakan, ‘Mintalah, niscaya kau diberi. 
Mintalah syafaat, niscaya kau diizinkan untuk memberi syafaat." Seseorang 
berdiri lalu bertanya, ‘Apakah engkau mengharapkan sesuatu untuk 
kedua orang tuamu?’ Beliau menjawab, ‘Aku akan memberi syafaat untuk 
mereka berdua. Entah permintaanku dikabulkan atau ditolak. Aku tidak 
mengharapkan sesuatu pun untuk keduanya'," 

Al-Baihagi berkata, “Mungkin ini sebelum turun wahyu yang melarang 
memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik dan menshalatkan 
jenazah orang-orang munafik.” 

Al-Qurthubi berkata, Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Sufyan, dari Amr 
bin Qais, dari Minhal bin Amr, dari Abdullah bin Harits, dari Ali, ia berkata, 
“Manusia pertama yang diberi pakaian adalah Al-Khalil, (ia diberi) dua 
pakaian Oibthi. Setelah itu Muhammad diberi pakaian di sebelah kanan 
Arasy.” 

Abu Abdullah Al-Qurthubi menyebutkan dalam At-Tadzkirah; Abu 
Nu'aim Al-Hafizh Al-Ashbahani meriwayatkan dari hadits Aswad, Alqamah, 
dan Abu Wail, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah # bersabda: 

“Manusia pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim. Allah berfirman, 
‘Berilah kekasih-Ku pakaian." Ia kemudian diberi dua pakaian lembut 
berwarna putih. Ia pun mengenakan keduanya, lalu duduk menghadap Arasy. 
Setelah itu aku diberi pakaian, lalu aku mengenakannya. Aku lantas berdiri di 
sebelah kanan Arasy; kedudukan yang tidak ditempati siapa pun selainku. 
Orang-orang terdahulu maupun kemudian sama iri kepadaku (menempati 
kedudukan ini)’.” 


15” Sebuah kota pesisir kecil di ujung negeri Hijaz dan di awal negeri Syam. 


389 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Al-Gurthubi menuturkan, Al-Hulaimi menyebutkan dalam Minhdjud 
Din, Ubad bin Katsir meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata, 
“Sungguh, para muazin dan orang-orang yang memenuhi panggilan muazin 
keluar pada hari Kiamat, muazin mengumandangkan azan lalu orang yang 
memenuhi panggilan muazin, keluar memenuhi seruannya. Manusia 


pertama yang diberi pakaian surga adalah Ibrahim, setelah itu Muhammad, 


setelah itu para nabi, setelah itu para muazin." Al-Gurthubi menyebutkan 


hadits selengkapnya. 

Al-Gurthubi kemudian menyebutkan alasan kenapa Ibrahim lebih dulu 
diberi pakaian, antara lain: karena ia adalah orang pertama yang mengenakan 
celana untuk lebih menutupi aurat. Atau karena ia ditelanjangi ketika 
dilemparkan ke dalam kobaran api. Wallahu a'lam. 

Al-Baihagi meriwayatkan dari hadits Ismail bin Abu Uwais, ayahku 
bercerita kepadaku, dari Muhammad bin Abi Iyasy, dari Atha' bin Yasar, dari 
Saudah istri Nabi #5, ia berkata, Nabi 4 bersabda: 


“Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan 
alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan tidak disunat. Mereka 
tenggelam dalam keringat (mereka sendiri) hingga mencapai daun 
telinga." Aku (Saudah) bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana 
dengan aurat! Kami saling melihat satu sama lain?’ Beliau menjawab, 
'Manusia tidak sempat memperhatikan hal itu. Setiap orang dari 


mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya'. 
(“Abasa: 37) 


Sanad hadits ini jayyid. Hadits ini tidak terdapat dalam Musnad ataupun 
kitab-kitab hadits lain. 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata, Sa'id bin Sulaiman bercerita kepada 
kami, dari Abdul Hamid bin Sulaiman, Muhammad bin Abu Musa bercerita 
kepadaku, dari Atha bin Yasar, dari Ummu Salamah, ia berkata, aku 
mendengar Nabi $& bersabda, “Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan 
tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan tidak disunat 
seperti pertama kali mereka diciptakan.’ Ummu Salamah berkata, Wahai 
Rasulullah! Kami saling melihat satu sama lain?’ Beliau menjawab, ‘Manusia 
(saat itu) sibuk (dengan urusan masing-masing).' Aku bertanya, “Apa yang 


ag 390 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


menyibukkan mereka?” beliau menjawab, 'Lembaran-lembaran amal dibuka, 


di dalamnya terdapat (segala catatan amal, hingga) amalan-amalan seberat 
semut dan seberat biji sawi (sekalipun)'." 


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar berkata: Umar bin Syabah bercerita 
kepada kami, Husain bin Hafsh bercerita kepada kami, Sufyan—Ats-Tsauri— 
bercerita kepada kami, dari Zubaidah, dari Marrah, dari Abdullah, ia berkata: 
Rasulullah X bersabda, “Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak 
mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan tidak disunat.” 


Al-Bazzar berkata, “Aku kira Umar bin Syabah keliru dalam hadits ini, 
sehingga hadits dari sanad Ali masuk ke dalam hadits dari sanad lain. Padahal 
hadits ini berasal dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mughirah bin Nu'man, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.” Al-Bazzar berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
tidak punya hadits yang ber-sanad dari Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah 
bin Mas'ud. Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Abiddunya dari Umar bin 
Syabah dengan matan serupa, dengan tambahan: “Dan orang pertama yang 
diberi pakaian pada hari Kiamat adalah Ibrahim Ma." 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata; Abu Ammar Husain bin Huraits 
bercerita kepada kami, Fadhl bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Abid 
bin Syuraih, dari Anas, ia berkata, “Aisyah bertanya kepada Rasulullah š, 
*Wahai Rasulullah! Bagaimana manusia dikumpulkan?’ Beliau menjawab, 
(Mereka dikumpulkan dalam keadaan) tidak mengenakan alas kaki dan 
tidak mengenakan pakaian.’ Aisyah berkata, 'Aurat (terbuka) pada hari 
Kiamat!” Beliau bersabda, Mananya yang kau tanyakan? (Wahyu) telah 
diturunkan kepadaku bahwa (kondisi tersebut) tidak membahayakanmu, 
baik kau mengenakan pakaian ataupun tidak." Aisyah bertanya, “Ayat mana 
(yang menunjukkan seperti itu), wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, “Setiap 
orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya'" 
(Abasa: 37) 


Al-Hafizh Abu Ya'la Al-Mushili berkata, Rauh bin Hatim bercerita kepada 
kami, Haitsam bercerita kepada kami, dari Karaz, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, 
ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 


“Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan seperti saat dilahirkan 
ibu mereka, tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, 


391 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


dan tidak disunat." Aisyah bertanya, Wanita dan lelaki (dikumpulkan 
dalam keadaan seperti itu)? Ayah dan ibuku menjadi tebusan 
bagimu.” Ya,” jawab beliau. “Aurat terlihat!” kata Aisyah. Apanya 
yang membuatmu heran, wahai putri Abu Bakar? tanya beliau. “Aku 
heran dengan haditsmu, kaum lelaki dan wanita dikumpulkan dalam 
keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, 
dan tidak disunat, mereka saling melihat satu sama lain,” kata Aisyah. 
Nabi #5. menepuk pundak Aisyah dan bersabda: 


“Wahai putri Abu Guhafah! Manusia saat itu disibukkan (urusan masing- 
masing) sehingga tidak sempat melihat. Pandangan mereka menatap ke 
atas dalam keadaan berdiri menanti. Mereka tidak makan dan tidak minum. 
Pandangan mereka terbelalak ke langit selama empat puluh tahun. Sehingga 
di antara mereka, ada yang keringatnya mencapai kedua kaki, ada yang 
(keringatnya) mencapai kedua betis, ada yang (keringatnya) mencapai perut, 
ada yang (keringatnya) menenggelamkannya sendiri karena lamanya berdiri 
(menanti keputusan). 


Setelah itu Allah merahmati para hamba. Allah memerintahkan para 
malaikat yang didekatkan untuk memikul Arasy-Nya dari langit ke bumi, 
hingga Arasy-Nya diletakkan di bumi putih yang darah tidak pernah 
tertumpah di sana dan tidak ada suatu kesalahan pun dilakukan di sana. 
(Bumi itu) seakan perak putih. Setelah itu para malaikat berdiri mengelilingi 
Arasy. Itulah hari pertama di mana mata-mata makhluk melihat Allah. 


Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk menyeru dengan suara 
yang terdengar oleh jin dan manusia, Mana fulan bin fulan bin fulan bin 
fulan? Seluruh manusia mendongak karena suara itu. Si manusia yang diseru 
kemudian keluar dari maugif (tempat berdiri) lalu Allah memperkenalkannya 
kepada seluruh manusia. Setelah itu dikatakan, Segala kebaikannya keluar 
bersamanya.’ Allah memperlihatkan kebaikan-kebaikan itu kepada para 
seluruh manusia yang ada di mauqif. Saat ia berdiri di hadapan Rabb seluruh 
alam, dikatakan, “Mana para pemilik tanggungan kezaliman-kezaliman? 
Mereka menyebut sejumlah orang, lalu masing-masing di antara mereka 
ditanya, “Kau menzalimi si fulan dengan ini dan itu? Ia menjawab, Ya, wahai 
Rabb. Itulah hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas 


392 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kebaikan-kebaikan si 
zalim diambil, lalu diberikan kepada orang yang ia zalimi. Tidak ada dinar 
ataupun dirham disana. Yang ada hanyalah pengambilan kebaikan-kebaikan 
dan pengembalian keburukan-keburukan, 


Orang-orang yang dizalimi terus mengurangi kebaikan-kebaikan orang 
zalim, hingga tak tersisa satu pun kebaikannya. Setelah itu orang-orang yang 
belum mendapatkan hak apa pun berdiri lalu berkata, “Kenapa orang lain 
mendapatkan hak sementara kami tidak? Lalu dikatakan kepada mereka, 
“Jangan terburu-buru.’ Keburukan-keburukan mereka kemudian diambil lalu 
diserahkan kepada si zalim, hingga tak lagi tersisa seorang pun yang masih 
terzalimi. Allah memberitahukan hal itu kepada seluruh makhluk yang ada 
di maugif. 

Setelah perhitungan amal orang zalim selesai, dikatakan kepadanya, 
“Pulanglah ke tempat kembalimu, neraka Hawiyah, karena pada hari ini tidak 
ada kezaliman. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungan amal-Nya. Saat itu 
setiap malaikat, nabi yang diutus, shiddig, dan syahid mengira tidak akan 
selamat karena melihat ketatnya perhitungan amal, selain mereka yang 
dijaga Allah sx." 


Hadits ini gharib dari jalur ini. Sebagian isinya dikuatkan hadits dalam 
kitab Shahih, seperti yang akan disebutkan tidak lama selanjutnya, insya 
Allah. Kepada-Nya jua kita percaya dan bertawakal. 


Manusia Dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan Mengenakan Pakaian 
Amalannya: Entah Baik ataupun Buruk 

Al-Hafizh berkata, adapun hadits yang dikabarkan Abu Abdullah Al- 
Hafizh kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Ishag bin Al-Khurasani 
Al-Mu'dil mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qasim Al-Gadhi 
bercerita kepada kami, Ibnu Abi Maryam mengabarkan kepada kami, Yahya 
bin Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Hadi, dari Muhammad bin 
Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa saat sekarat, ia 
meminta pakaian baru lalu ia kenakan. Setelah itu ia berkata; aku pernah 
mendengar Rasulullah #& bersabda: 


393 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


“Sungguh, orang muslim dibangkitkan dengan mengenakan pakaiannya 
yang ia kenakan saat mati.” Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari dalam As- 
Sunan, dari Hasan bin Ali, dari Abu Maryam. 


Selanjutnya, Al-Baihagi menanggapi hadits ini karena berseberangan 
dengan hadits-hadits sebelumnya yang menyebutkan bahwa manusia 
dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan 
pakaian, dan tidak disunat, dengan tiga tanggapan: 


Pertama: pakaian-pakaian yang mereka kenakan hancur luluh setelah 
mereka bangkit dari kubur. Saat berada di maugif, mereka telanjang, lalu 
setelah itu mengenakan pakaian surga. 


Kedua: ketika para nabi diberi pakaian, kemudian setelah itu shiddigun, 
dan seterusnya lagi sesuai tingkatan masing-masing. Artinya, pakaian setiap 
manusia sejenis dengan pakaian yang mereka kenakan saat mati. Selanjutnya 
setelah masuk surga, mereka mengenakan pakaian surga. 


Ketiga: yang dimaksud pakaian dalam hadits di atas adalah amal 
perbuatan. Maksudnya, setiap manusia dibangkitkan dengan amalan saat ia 
mati, entah baik ataupun buruk. Allah sx berfirman, “Tetapi pakaian takwa, 
itulah yang lebih baik." (Al-A'raf: 26) 

Allah s berfirman, “Dan bersihkanlah pakaianmu." (Al-Mudatsir: 4) 
Qatadah berkata, “Ikhlaskanlah amalanmu.” 


Al-Baihagi memperkuat tanggapan terakhir ini dengan riwayat Muslim 


dari hadits Al-Am'asy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah & 
bersabda: 


IP 


ae AA A JIN 


“Setiap hamba dibangkitkan dalam kondisi saat ia meninggal 
dunia.” 


Al-Baihaqi berkata, kami meriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid, dari 
Rasulullah 4, bahwa beliau bersabda, “Siapa meninggal dunia di atas suatu 


16 HR. Abu Dawud: I/31 14. 
17 HR. Muslim: IV, kitab: Jannah, hadits nomor 83. 


394 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tingkatan di antara tingkatan-tingkatan ini, ia akan dibangkitkan dalam 
kondisi seperti itu pada hari Kiamat.” 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata: Ahmad bin Ibrahim bin Katsir 
mengabarkan kepada kami, Zaid bin Habbab bercerita kepada kami, dari 
Mu'awiyah bin Shalih, Sa'id bin Hani` mengabarkan kepadaku, dari Amr 
bin Aswad, ia berkata, “Mu'adz mewasiatkan istrinya kepadaku. Ia pergi lalu 
istrinya meninggal dunia. Kami mengubur jenazah istrinya. Mu'adz datang 
setelah kami usai mengubur jenazah istrinya. Ia bertanya, “Pakaian apa yang 
kalian kenakan padanya? “Pakaiannya,” jawab kami. Mu'adz kemudian 
memerintahkan makam jenazah istrinya untuk dibongkar. Ia kemudian 
mengafani istrinya dengan pakaian-pakaian baru lalu berkata, “Kafanilah 
mayit-mayit kalian dengan baik, karena mereka akan dibangkitkan dengan 
mengenakan kafan-kafan tersebut,” 


Abu Bakar bin Abiddunya juga berkata: Muhammad bin Husain bercerita 
kepadaku, Yahya bin Ishag bercerita kepada kami, Ishaq bin Sayyar bin Nashr 
mengabarkankepadakami, dariWalidbinMarwan, dari IbnuAbbas,iaberkata, 
“Orang-orang mati akan dikumpulkan dengan mengenakan kain-kain kafan 
mereka.” Demikian halnya yang Ibnu Abiddunya riwayatkan dari Abu Aliyah, 
dari Abu Shalih Al-Mizzi, ia berkata, “Sampailah riwayat kepadaku bahwa 
orang-orang yang sudah mati akan keluar dari kubur dengan mengenakan 
kain-kain kafan yang tercela, tubuh-tubuh yang lapuk, wajah-wajah berubah, 
rambut acak-acakan, tubuh-tubuh lemah, hati mereka lenyap dari dada dan 
kerongkongan. Mereka tidak mengetahui tempat kembali mereka, kecuali 
setelah mereka pulang meninggalkan maugif. Mereka kemudian dibawa 
menuju surga atau neraka.” Setelah itu Al-Mizzi berteriak dengan sekencang 
mungkin, “Oh! Sungguh tempat kembali yang buruk, jika Engkau tidak 
melimpahkan rahmat-Mu nan luas kepada kami! Sungguh, sesak sudah dada 
kami ini karena dosa-dosa besar dan kejahatan-kejahatan yang tiada siapa 
pun yang akan mengampuninya selain-Mu.” 


395 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Ayat-ayat Al-Quran yang Menyebutkan Huru-hara Hari Kiamat nan 
Menakutkan 


Allah ss berfirman: 
NO Kat kas 8 ika 


5365 


Ian B3 


Sea O K3 


“Maka pada hari itu terjadilah hari Kiamat, dan terbelahlah langit, 
karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Dan para malaikat 
berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu delapan malaikat 
menjunjung “Arasy (singgasana) Tuhanmu di atas (kepala) mereka. 
Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tidak ada 
sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi (bagi Allah).” (Al-Haqqah: 
15-18) 


Allah & berfirman: 


“Dan dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika) penyeru (malaikat) 
menyeru dari tempat yang dekat. (Yaitu) pada hari (ketika) mereka 
mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar (dari 
kubur). Sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan dan 
kepada Kami tem-pat kembali (semua makhluk). (Yaitu) pada hari 
(ketika) bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian 
itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.” (Qaf: 41-44) 


Allah sg berfirman: 


“Sungguh, di sisi Kami ada belenggu-belenggu (yang berat) dan 
neraka yang menyala-nyala, dan (ada) makanan yang menyumbat 
di kerongkongan dan azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari (ketika) 
bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah 
gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan." (Al- 
Muzzammil: 12-14) Sampai firman-Nya, “Lalu bagaimanakah kamu 
akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang 


396 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


menjadikan anak-anak beruban. Langit terbelah pada hari itu. Janji 
Allah pasti terlaksana.” (Al-Muzzammil: 17-18) 


Allah && berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka, 
(mereka merasa) seakan-akan tidak pernah berdiam (didunia) kecuali 
sesaat saja pada siang hari, (pada waktu) mereka saling berkenalan. 
Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan 
Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk.” (Yûnus: 45) 


Allah sx berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami perjalankan gunung-gunung 
dan engkau akan melihat bumi itu rata dan Kami kumpulkan mereka 
(seluruh manusia), dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari 
mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan 
berbaris. (Allah berfirman), ‘Sesungguhnya kamu datang kepada 
Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada pertama kali, 
bahkan kamu menganggap bahwa Kami tidak akan menetapkan 
bagi kamu waktu (berbangkit untuk memenuhi) perjanjian.' Dan 
diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat orang 
yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di 
dalamnya, dan mereka berkata, ‘Betapa celaka kami, kitab apakah 
ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan 
tercatat semuanya," dan mereka dapati (semua) apa yang telah 
mereka kerjakan (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang 
jua pun'.” (Al-Kahfi: 47-49) 


Allah && berfirman: 


“Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya 
padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat 
dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia dan 
Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan sangkakala 
pun ditiup, maka matilah semua (makhluk) yang di langit dan di 
bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup 


397 


“An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


sekali lagi (sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun (dari 
kuburnya) menunggu (keputusan Allah). Dan bumi (padang Mahsyar) 
menjadi terang benderang dengan cahaya (keadilan) Tuhannya, 
dan buku-buku (perhitungan perbuatan mereka) diberikan (kepada 
masing-masing), nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu 
diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka 
tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan 
sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih 
mengetahui apa yang mereka kerjakan." (Az-Zumar: 67-70) 


Allah ss berfirman: 


“Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga 
di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka 
saling bertanya. Barangsiapa berat timbangan (kebaikan)nya, maka 
mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa ringan 
timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang 
merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahanam.” 
(Al-Mu`minûn: 101-103) 


Allah sx berfirman: 


“ (Ingatlah) pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, 
dan gunung-gunung bagaikan bulu (yang beterbangan), dan tidak 
ada seorang teman karib pun menanyakan temannya, sedang mereka 
saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia 
dapat menebus (dirinya) dariazab dengan anak-anaknya, dan istrinya 
dan saudaranya, dan keluarga yang melindunginya (di dunia), 
dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan 
(tebusan) itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak! Sungguh, 
neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. 
Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling 
(dari agama), dan orang yang mengumpulkan (harta benda) lalu 
menyimpannya." (Al-Ma'arif: 8-18) 


38 — 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah & berfirman: 


“Maka apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala 
yang kedua), pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari 
ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang 
dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. 
Pada hari ituada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira 
ria, dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu 
(suram), tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan). 
Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.” (Abasa: 33-42) 


Allah sx berfirman: 


“Maka apabila malapetaka besar (hari Kiamat) telah datang, yaitu 
pada hari (ketika) manusia teringatakan apa yang telah dikerjakan- 
nya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang 
melihat. 

Makaadapunorangyang melampaui batas, dan lebih mengutamakan 
kehidupan dunia, maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya. 
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya 
dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya, maka sungguh, 
surgalah tempat tinggal(nya). 

Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang hari Kiamat, ‘Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu 
menyebutkannya (waktunya)? Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) 
kesudahannya (ketentuan waktunya). Engkau (Muhammad) 
hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari 
Kiamat). Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena 
suasananya hebat), mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar 
saja) tinggal (di dunia) pada waktu sore atau pagi hari” (An-Nazi'at: 
34-46) 


Allah sx berfirman, 


“Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut 
(berbenturan), dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris- 
baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam, pada hari itu 


399 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. 
Dia berkata, 'Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan 
(kebajikan) untuk hidupku ini.” Maka pada hari itu tidakadaseorang 
pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil), dan tidak ada 
seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya. Wahai jiwa yang 
tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan 
diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, 
dan masuklah ke dalam surga-Ku'" (Al-Fajr: 21-30) 


Allah & berfirman: 


“Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari Kiamat)? Pada 
hari itu banyak wajah yang ter-tunduk terhina, (karena) bekerja 
keras lagi kepayahan, mereka memasuki api yang sangat panas 
(neraka), diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. 
Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, 
yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada 
hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri, merasa senang karena 
usahanya (sendiri), (mereka) dalam surga yang tinggi, di sana (kamu) 
Tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata 
air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan 
gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya), dan bantal-bantal sandaran 
yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Maka 
tidakkah mereka memerhatikan unta, bagaimana diciptakan?” (Al- 
Ghasyiyah: 1-17) 


Allah && berfirman: 


“Apabila terjadi hari Kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan 
(disangkal). (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan 
meninggikan (golongan yang lain). Apabila bumi diguncangkan 
sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancurluluhkan 
sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang beterbangan, 
dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah 
mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah 
sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu 


400 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


(beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga). Mereka 
itulah orang yang dekat (kepada Allah), Berada dalam surga 
kenikmatan.” (Al-Wagi'ah: 1-12) 


Berikutnya dijelaskan balasan yang diterima oleh masing-masing dari 
ketiga golongan manusia tersebut saat mereka sekarat, seperti yang telah 
kami sebutkan dalam penafsiran bagian akhir setiap surah-surah berikut ini. 
Allah & berfirman: 


“Maka berpalinglah engkau (Muhammad) dari mereka pada hari 
(ketika) penyeru (malaikat) mengajak (mereka) kepada sesuatu 
yang tidak menyenangkan (hari pembalasan), pandangan mereka 
tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka 
belalang yang beterbangan, dengan patuh mereka segera datang 
kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, “Ini adalah hari yang 
sulit.” (Al-Gamar: 6-8) 


Allah sx berfirman: 


“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain 
dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di 
padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. 
Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama- 
sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal, dan 
wajah mereka ditutup oleh api neraka, agar Allah memberi balasan 
kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah 
Mahacepat perhitungan-Nya. Dan (Al-Qur'an) ini adalah penjelasan 
(yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan 
dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan 
Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran." 
(Ibrahim: 48-52) 


Allah sx berfirman: 


“(Dialah) Yang Mahatinggi derajat-Nya, yang memiliki 'Arasy, yang 
menurunkan wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia 
kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, agar memperingatkan 


401 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


(manusia) tentang hari pertemuan (hari Kiamat), (yaitu) pada hari 
(ketika) mereka keluar (dari kubur): tidak sesuatu pun keadaan 
mereka yang tersembunyi di sisi Allah. (Lalu Allah berfirman), Milik 
siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah. Yang Maha Esa, Maha 
Mengalahkan. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan 
apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari 
ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya." (Ghafir: 15-17) 


Allah & berfirman: 


“Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat (hari 
Kiamat, yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongankarena 
menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang 
yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima 
(pertolongannya). Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat 
dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dan Allah memutuskan 
dengan kebenaran. Sedang mereka yang disembah selain-Nya tidak 
mampu memutuskan dengan sesuatu apa pun. Sesungguhnya Allah, 
Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Melihat." (Ghafir: 18-20) 


Allah sx berfirman: 


“Dia (Musa) berkata, Pergilah kau! Maka sesungguhnya di dalam 
kehidupan (di dunia) engkau (hanya dapat) mengatakan, Janganlah 
menyentuh (aku),." Dan engkau pasti mendapat (hukuman) yang 
telah dijanjikan (di akhirat) yang tidak akan dapat engkau hindari, 
dan lihatlah tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. 
Kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan 
menghamburkannya (abunya) ke dalam laut (berserakan). Sungguh, 
Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Pengetahuan- 
Nya meliputi segala sesuatu. 


Demikianlah Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian kisah 
(umat) yang telah lalu, dan sungguh, telah Kami berikan kepadamu 
suatu peringatan (Al-Qur'an) dari sisi Kami. Barangsiapa berpaling 
darinya (Al-Qur'an), maka sesungguhnya dia akan memikul beban 
yang berat (dosa) pada hari Kiamat, mereka kekal di dalam keadaan 


402 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


itu. Dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari Kiamat, 
pada hari (Kiamat) sangkakala ditiup (yang kedua kali) dan pada 
hari itu Kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan (wajah) 
biru muram, mereka saling berbisik satu sama lain, 'Kamu tinggal (di 
dunia) tidak lebih dari sepuluh (hari). 


Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan, ketika 
orang yang paling lurus jalannya mengatakan, 'Kamu tinggal (di 
dunia), tidak lebih dari sehari saja." Dan mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku 
akan menghancurkannya (pada hari Kiamat) sehancur-hancurnya, 
kemudian Dia akan menjadikan (bekas gunung-gunung) itu rata 
sama sekali, (sehingga) kamu tidak akan melihat lagi ada tempat 
yang rendah dan yang tinggi di sana.’ Pada hari itu mereka mengikuti 
(panggilan) penyeru (malaikat) tanpa berbelok-belok (membantah): 
dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan Yang Maha 
Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. 


Pada hari itu tidak berguna syafaat (pertolongan), kecuali dari orang 
yang telah diberi izin oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, dan Dia ridai 
perkataannya. Dia (Allah) mengetahui apa yang di hadapan mereka 
(yang akan terjadi) dan apa yang di belakang mereka (yang telah 
terjadi), sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. Dan 
semua wajah tertunduk di hadapan (Allah) Yang Hidup dan Yang 
Berdiri Sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman'” 
(Thaha: 97-111) 


Allah ss berfirman: 


“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari 
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari 
ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak 
ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim." (Al- 
Bagarah: 245) 


403 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


Allah & berfirman: 


“Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada 
Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai 
dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi 
(dirugikan)." (Al-Baqarah: 281) 


Allah øx berfirman: 


“Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah 
yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam 
muram (kepada mereka dikatakan), ‘Mengapa kamu kafir setelah 
beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. 
Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka 
berada dalam rahmat Allah (surga): mereka kekal di dalamnya.” (Ali 
“Imran: 106-107) 


Allah « berfirman: 


“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta 
rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari 
Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. 
Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai 
dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.” (Ali 
“Imran: 161) 


Allah sx berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap 
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami 
datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan 
Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan 
segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi 
orang yang berserah diri (Muslim)." (An-Nahl: 89) 


Allah sx berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan seorang saksi 
(rasul) dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang 


404 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) dibolehkan memohon 
ampunan. 


Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka 
tidak mendapat keringanan dan tidak (pula) diberi penangguhan. 
Dan apabila orang yang mempersekutukan (Allah) melihat sekutu- 
sekutu mereka, mereka berkata, 'Ya Rabb kami, mereka inilah sekutu- 
sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." 


Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, 'Kamu benar-benar 
pendusta.’ Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada 
Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Orang yang 
kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan 
kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat 
kerusakan!” (An-Nahl: 84-88) 


Allah && berfirman: 


“Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan 
kamu pada hari Kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah 
yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?” (An-Nisa: 87) 


Allah « berfirman: 


“Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan 
itu pasti terjadi sepe ti apa yang kamu ucapkan." (Adz-Dzariyat: 23) 
Allah & berfirman: 

“(Ingatlah) pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu 
Dia bertanya (kepada mereka), Apa jawaban (kaummu) terhadap 
(seruan)mu?' Mereka (para rasul) menjawab, ‘Kami tidak tahu 


(tentang itu). Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui 
segala yang gaib'." (Al-Ma'idah: 109) 


Allah sa berfirman: 


“Maka pasti akan Kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat 
Seruan (dari rasul-rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para rasul, dan 


- 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


pasti akan Kami beritakan kepada mereka dengan ilmu (Kami) dan 
Kami tidak jauh (dari mereka). Timbangan pada hari itu (menjadi 
ukuran) kebenaran. Maka barangsiapa berat timbangan (kebaikan) 
nya, mereka itulah orang yang beruntung, dan barangsiapa ringan 
timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang yang telah 
merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat 
Kami." (Al-A'raf: 6-9) 


Allah & berfirman: 


“(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) 
atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu 
juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap 
sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan (hari) itu. Dan Allah 
memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang 
terhadap hamba-hamba-Nya.” (Ali “Imran: 30) 


Allah x berfirman: 


“Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada 
Kami (pada hari Kiamat) dia berkata, Wahai! Sekiranya (jarak) 
antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat! Memang 
(setan itu) teman yang paling jahat (bagi manusia). Dan (harapanmu 
itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu 
karena kamu telah menzalimi (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu 
pantas bersama-sama dalam azab itu'." (Az-Zukhruf: 38-39) 


Allah & berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) itu Kami mengumpulkan 
mereka semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang yang 
mempersekutukan (Allah), Tetaplah di tempatmu, kamu dan para 
sekutumu.' Lalu Kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu- 
sekutu mereka, 'Kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. 
Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, 
sebab kami tidak tahu-menahu tentang penyembahan kamu (kepada 
kami) 


406 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Di tempat itu (padang Mahsyar), setiap jiwa merasakan pembalasan 
dariapayangtelah dikerjakannya (dahulu) dan mereka dikembalikan 
kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari 
mereka apa (pelindung palsu) yang mereka ada-adakan'.” (Yinus: 


28-30) 
Allah sx berfirman: 


“Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah 
dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia 
menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan 
alasan-alasannya. Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu 
(untuk membaca Al-Qur'an) karena hendak cepat-cepat (menguasai) 
nya. Sesungguhnya Kami yangakan mengumpulkannya (di dadamu) 
dan mem-bacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya 
maka ikutilah bacaannya itu." (Al-Giyamah: 13-18) 


Allah sx berfirman: 


“Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal 
perbuatannya di lehernya. Dan pada hari Kiamat Kami keluarkan 
baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. ‘Bacalah kitabmu, 
cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas 
dirimu'” (Al-Isra”: 13-14) 


Allah & berfirman: 


“Dan berikanlah peringatan (Muhammad) kepada manusia pada 
hari (ketika) azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim 
berkata, Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan (kembali ke dunia) 
walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan-Mu dan 
akan mengikuti rasul-rasul.” (Kepada mereka dikatakan), Bukankah 
dahulu (di dunia) kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu 
tidak akan binasa? Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang 
menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami 
telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan kepadamu 
beberapa perumpamaan'" (Ibrahim: 44-45) 


407 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) langit pecah mengeluarkan kabut 
putih dan para malaikat diturunkan (secara) bergelombang. Kerajaan 
yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan Yang Maha Pengasih. 
Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan (ingatlah) 
pada hari (ketika) orang-orang zalim menggigit dua jarinya, 
(menyesali perbuatannya) seraya berkata, Wahai! Sekiranya (dulu) 
aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celaka aku! Sekiranya 
(dulu) aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku), sungguh, 
dia telah menyesatkan aku dari peringatan (Al-Qur'an) ketika (Al- 
Qur'an) itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat 
manusia’.” (Al-Furgan: 25-29) 


Allah sa berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka 
bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman 
(kepada yang disembah), ‘Apakah kamu yang menyesatkan hamba- 
hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yang 
benar)?’ Mereka (yang disembah itu) menjawab, ‘Mahasuci Engkau, 
tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau, 
tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka 
kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan 
mereka kaum yang binasa." 


Maka sungguh, mereka (yang disembah itu) telah mengingkari apa 
yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) 
dan tidak dapat (pula) menolong (dirimu), dan barangsiapa di 
antara kamu berbuat zalim, niscaya Kami timpakan kepadanya rasa 
azab yang besar'.” (Al-Furqan: 17-19) 


Allah ca berfirman: 


“Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara, dan tidak diizinkan 
kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. 
Celakalah pada hari itu, bagi merekayang mendustakan (kebenaran). 
Inilah hari keputusan: (pada hari ini) Kami kumpulkan kamu dan 


408 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka 
lakukanlah (tipu daya) itu terhadap-Ku." (Al-Mursalat: 35-37) 


Allah & berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka dan 
berfirman, Dimanakahsekutu-sekutu-Ku yangdahulukamusangka?" 
Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, 
Ya Rabb kami, mereka inilah Orang-orang yang kami sesatkan itu; 
kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat, 
kami menyatakan kepada Engkau berlepas diri (dari mereka), mereka 
sekali-kali tidak menyembah kami.' Dan dikatakan (kepada mereka), 
'Serulah sekutu-sekutumu,' lalu mereka menyerunya, tetapi yang 
diseru tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. 


(Mereka itu berkeinginan) sekiranya mereka dahulu menerima 
petunjuk. Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru 
mereka, dan berfirman, 'Apakah jawabanmu terhadap para rasul?” 
Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, 
karena itu mereka tidak saling bertanya'" (Al-Gashash: 62-66) 


Allah sa berfirman: 


“Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara, dan tidak diizinkan 
kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. 


Celakalahpadahariitu, bagimerekayangmendustakan (kebenaran)." 
(Al-Mursalat: 35-37) 


Yaitu, mereka tidak dapat menyampaikan hujah yang membawa guna. 
Firman Allah sx : 


“Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali 
mengatakan, 'Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami 
mempersekutukan Allah." Lihatlah, bagaimana mereka berbohong 
terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada- 
adakan dahulu akan hilang dari mereka'” (Al-An'am: 23-24) 


409 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Demikian juga firman-Nya: 


“(Ingatlah) pada hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, 
lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang 
musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka 
menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat). 
Ketahuilah, bahwa mereka orang-orang pendusta.” (Al-Mujadilah: 
18) Kenapa peristiwa ini tidak terjadi dalam kondisi lain seperti 
yang disebutkan Ibnu Abbas sebagai jawaban untuk orang yang 
menanyakan permasalahan ini, seperti yang tertera dalam riwayat 
Al-Bukhari? Demikianlah firman Allah sa, “Dan sebagian mereka 
menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan. 
Sesungguhnya (pengikut-pengikut) mereka berkata (kepada 
pemimpin-pemimpin mereka), "Kamulah yang dahulu datang 
kepada kami dari kanan." (Pemimpin-pemimpin) mereka menjawab, 
“(Tidak), bahkan kamulah yang tidak (mau) menjadi orang mukmin, 
sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi 
kaum yang melampaui batas. 


Maka pantas putusan (azab) Tuhan menimpa kita: pasti kita akan 
merasakan(azabitu).Makakamitelahmenyesatkankamu,sesungguhnya 
kami sendiri, orang-orang yang sesat." Maka sesungguhnya mereka pada 
hari itu bersama-sama merasakan azab. Sungguh, demikianlah Kami 
memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. 


Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, ‘Lâ ilaha illallah' 
(Tidak ada tuhan selain Allah), mereka menyombongkan diri, dan 
mereka berkata, “Apakah kami harus meninggalkan sesembahan 
kami karena seorang penyair gila? Padahal dia (Muhammad) 
datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul 
(sebelumnya)'," (Ash-Shaffat: 27-37) 


Allah sx berfirman: 


“Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, 'Kapan janji (hari berbangkit) 
itu (terjadi) jika kamu orang yang benar?’ Mereka hanya menunggu 


410 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


satu teriakan, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang 
bertengkar. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan 
mereka (juga) tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah 
sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya (dalam 
keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya. 


Mereka berkata, ‘Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan 
kami dari tempat tidur kami (kubur)? Inilah yang dijanjikan (Allah) 
Yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasul(-Nya). Teriakan itu 
hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan 
kepada Kami (untuk dihisab). Maka pada hari itu seseorang tidak 
akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, 
kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan'” (Yasin: 48-54) 


Allah sx berfirman: 


“Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, pada hari itu manusia 
terpecah-pecah (dalam kelompok). Maka adapun orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam 
taman (surga) bergembira. Dan adapun orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami serta (mendustakan) pertemuan hari 
akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab (neraka).” (Ar- 
Ram: 14-16) 


Allah sa berfirman: 


“Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus 
(Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (Kiamat) yang tidak 
dapat ditolak, pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barangsiapa kafir 
maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu, 
dan barangsiapa mengerjakan kebajikan maka mereka menyiapkan 
untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan)." (Ar-Rim: 
43-44) 


Allah & berfirman: 


“Dan pada hari (ketika) terjadinya Kiamat, orang-orang yang 
berdosa bersumpah, bahwa mereka berdiam (dalam kubur) hanya 


411 


An-Nihâyah fi Fitan wal Malâhim 


sesaat (saja). Begitulah dahulu mereka dipalingkan (dari kebenaran). 
Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata (kepada 
orang-orang kafir), Sungguh, kamu telah berdiam (dalam kubur) 
menurut ketetapan Allah, sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari 
kebangkitan itu, tetapi (dahulu) kamu tidak meyakini(nya).' Maka 
pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) permintaan maaf orang-orang 
yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi'.” 
(Ar-ROm: 55-57) 


Allah s# berfirman: 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka 
semuanya kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, ‘Apakah 
kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu 
menjawab, ‘Mahasuci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan 
mereka: bahkan mereka telah menyembah jin: kebanyakan mereka 
beriman kepada jin itu.” Maka pada hari ini sebagian kamu tidak 
kuasa (mendatangkan) manfaat maupun (menolak) mudarat 
kepada sebagian yang lain. Dan Kami katakan kepada orang-orang 
yang zalim, 'Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu 
dustakan'," (Saba': 40-42) 


Allah sa berfirman: 


“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada 
hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, 
dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit 
pun. Sungguh, janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali 
kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu 
terperdaya oleh penipu dalam (menaati) Allah." (Lugman: 33) 


Allah sa berfirman: 


“Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran 
bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika 
semua manusia dikumpulkan (untuk dihisab), dan itulah hari yang 


412 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


disaksikan (oleh semua makhluk). Dan Kami tidak akan menunda, 
kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. 


Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali 
dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada 
yang berbahagia. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka 
(tempatnya) di dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan 
menarik nafas dengan merintih, mereka kekal di dalamnya selama 
ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). 


Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia 
kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka 
(tempatnya) di dalam surga; mereka kekal di dalamnya selama ada 
langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain): 
sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya,” (Hûd: 103-108) 
Allah sx berfirman: 


“Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, 
(yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu kamu datang 
berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah 
beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga 
menjadi fatamorgana. 


Sungguh, (neraka) Jahanam itu (sebagai) tempat mengintai (bagi 
penjaga yang mengawasi isi neraka), menjadi tempat kembali bagi 
orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam 
masa yang lama, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya 
dan tidak (pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan 
nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. 


Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan 
perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami. 
Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu Kitab (buku catatan 
amalan manusia). Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang 
akan Kami tambahkan kepadamu selain azab. 


43 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) 
kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya, 
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). Di sana mereka tidak 
mendengar percakapan yang sia-sia maupun (perkataan) dusta. 
Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, 
Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara ke-duanya: Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu 
berbicara dengan Dia. 


Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka 
tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh 
Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. 
Itulahhariyangpastiterjadi. Makabarangsiapa menghendaki, niscaya 
dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya Kami 
telah memperingatkan kepadamu (orang kafir) azab yang dekat, 
pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua 
tangannya, dan orang kafir berkata, ‘Alangkah baiknya seandainya 
dahulu aku jadi tanah'” (An-Naba': 17-40) 


Allah & berfirman: 


“Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, 
dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta 
yang bunting ditinggalkan (tidak terurus), dan apabila binatang- 
binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan 
apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh), dan apabila bayi- 
bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa 
dia dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah 
dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila 
neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa 
akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya." (At-Takwir: 1-14) 


Allah & berfirman: 


“Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh 
berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila 


dah 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kuburan-kuburan dibongkar, (maka) setiap jiwa akan mengetahuiapa 
yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan(nya). 


Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu 
(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia. Yang 
telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 
menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa saja 
yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu! 
Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. 


Dansesungguhnyabagi kamuada (malaikat-malaikat) yangmengawasi 
(pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal 
perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam 
(surga yang penuh) kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang 
yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke 
dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka tidak mungkin keluar 
dari neraka itu. 


Dan tahukah kamu apakah hari pem-balasan itu? Sekali lagi, 
tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (Yaitu) pada hari 
(ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang 
lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.” (Al- 
Infithar: 1-19) 


Allah & berfirman: 


“Apabila langit terbelah. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah 
semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan. Dan memuntahkan 
apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dan patuh kepada 
Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. 


Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju 
Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya. Maka adapun orang 
yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Maka dia akan 
diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali 
kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. 


415 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. 
Maka dia akan berteriak, ‘Celakalah aku! Dan dia akan masuk ke 


dalam api yang menyala-nyala (neraka). 

Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya 
(yang sama-sama kafir). Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak 
akan kembali (kepada Tuhannya). Tidak demikian, sesungguhnya 
Tuhannya selalu melihatnya.” (Al-Insyiqaq: 1-15) 

Ahmad berkata; Abdurrazzag bercerita kepada kami, Abdullah bin Yahya 


'Ash-Shan'ani Al-Gadhi mengabarkan kepada kami, bahwa Abdurrahman 
bin Yazid Ash-Shan'ani mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Ibnu 
Umar berkata, Rasulullah # bersabda: 


“Siapa yang ingin melihat hari Kiamat seperti melihat dengan mata 
kepala (secara langsung), hendaklah membaca, ‘Apabila matahari 
digulung." (At-Takwir) 'Apabila langit terbelah.” (Al-Infithar: 1) 
‘Apabila langit terbelah’.” (Al-Insyigag). Dan aku mengira beliau 
bersabda. “Dan surah Had.” 


At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Abbas Al-Anbari, dari 


'Abdurrazzag, dengan matan yang sama. Selanjutnya Ahmad meriwayatkan 
hadits ini dari Ibrahim bin Khalid, dari Abdullah bin Bahr, dari Abdurrahman 
bin Yazid—dari Shan'a, ia lebih mengetahui halal dan haram melebihi Wahab 
bin Munabbih—, dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi selanjutnya menyebutkan 
hadits serupa. 


Disebutkan dalam hadits lain: 


aah 


BEE 3A 


“Surah) Had dan sejenisnya membuatku ubanan.”* 


Ayat-ayat serupa banyak terdapat dalam sebagian besar surah-surah Al- 


Qur'an. Dalam kitab tafsir karya kami, sudah kami sebutkan sejumlah hadits 
dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat hari Kiamat saat membahas 
ayat-ayat seperti di atas. Berikut ini akan kami sebutkan sebisanya saja. 


HR. At-Tirmidzi: V/3297. la berkata, “Hadis ini hasan gharib." 


416 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hadits-hadits dan Ayat-ayat yang Menunjukkan Huru-hara Kiamat nan 
Menakutkan, dan Peristiwa-peristiwa Besar yang Terjadi 

Imam Ahmad berkata: Ahmad bin Abdul Malik bercerita kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Shahba` bercerita kepada kami, Nafi’ Abu Ghalib Al- 
Bahili bercerita kepada kami, Anas bin Malik bercerita kepadaku, ia berkata, 
Rasulullah # bersabda: 


e fa fresti seen zor Dien g 20 

aE GAS ALL Gal da 
“Manusia dibangkitkan pada hari Kiamat, sementara langit 
menurunkan hujan rintik-rintik pada mereka." 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sanadnya IA ba'sa bih, 
lumayan. Sabda, “Sementara langit menurunkan hujan rintik-rintik,” 
memiliki sejumlah kemungkinan makna. Pertama, hujan yang turun kecil dan 
rintik-rintik. Kedua; ini terjadi karena suhu kala itu sangat panas. Wallahu 
a'lam. 

Allah sa berfirman: 


2 


BE Sarana 


“Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka 
akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari 
(ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.” (Al- 
Muthaffifin: 4-6) 


Disebutkan dalam kitab Shahih, bahwa mereka berdirimenantikeputusan 
di tengah keringat yang mencapai telinga.” Hadits lain menyebutkan, bahwa 
ketinggian keringat ini berbeda-beda sesuai tingkatan amal perbuatan 
masing-masing, seperti keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. 


tik-rintik. 


19 HR Ahmad: III, hal: 266-267. jak: (tathisyu): menurunkan huj c-t 
Jannah, hadits nomor 60, At-Tirmidzi: 


20 Muttafag alaih. HR. Al-Bukhari: VIWA938, Muslim: IV, kit 
V/3335, Ibnu Majah: 11/4278, Ahmad: II, hal: 19. 


417 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Disebutkan dalam hadits tentang syafaat seperti yang akan disebutkan 
selanjutnya: 


San Bi GK La ga A a 
JI a Sana 133 


“Matahari mendekati para hamba pada hari Kiamat seukuran satu 
mil dari mereka. Saat itulah mereka mengeluarkan keringat (dengan 
ketinggian) sesuai amal perbuatan.” 


Imam Ahmad berkata; Qutaibah bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad bercerita kepada kami, dari Tsaur, dari Abu Ghaits, dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah # bersabda: 
II iy UE Ia DN a 


1 


Eri lês ói ól 


TÍ GN 


“Sungguh, keringat pada hari Kiamat bertahan di bumi selama tujuh 
puluh tahun. Dan (keringat) mencapai mulut-mulut manusia, atau 
(mencapai) telinga-telinga mereka.” 


Tsaur ragu, mana di antara keduanya yang Nabi #4. ucapkan. Muslim 
juga meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah. Al-Bukhari mentakhrij hadits ini 
dari Abdul Aziz bin Abdullah, dari Sulaiman bin Bilal, dari Tsaur bin Zaid, 
dari Salim bin Ghaits, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah &, dengan matan 
serupa. 


Imam Ahmad berkata; Dhahhak bin Makhlad bercerita kepada kami, dari 
Abdul Hamid bin Ja'far, ayahku bercerita kepadaku, dari Sa'id bin Umair Al- 
Anshari, ia berkata, “Aku menemani Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id. Salah 
satunya bertanya kepada yang lain, Sampai mana keringat manusia pada 
hari Kiamat, menurut yang engkau dengar dari Rasulullah 4.2?" Ia menjawab, 
“Sampai daun telinga.” Yang lain berkata, Sampai mulut.” Ibnu Umar 
kemudian membuat garis, sementara Abu Sa'id berisyarat dengan jarinya 


21 Al-Musnad: V, hal: 254, dengan sanad jayyid. 


22 HR. Al-Bukhari: XI/6532, Muslim: IV, kitab: Jannah, hadits nomor 61, Ahmad: II, hal: 418-419. 


418 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dari daun telinga hingga mulut. Abu Sa'id kemudian berkata, “Ternyata 
keduanya sama'.”2 Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sanad 
hadits ini jayyid, bagus dan kuat. 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata, Hasan bin Isa bercerita kepada kami, 
Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin 
Jabir mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Amir bercerita kepadaku, ia 


berkata, Miqdad bin Aswad bercerita kepadaku: aku mendengar Rasulullah 
3 bersabda: 


“Pada hari Kiamat, matahari didekatkan kepada para hamba, hingga 
seukuran satu mil atau dua mil.”* Salim berkata, “Aku tidak tahu dua 
mil yang mana, apakah ukuran jarak ataukah mil yang digunakan untuk 
calak mata?” Nabi 45 bersabda, “Matahari menaungi mereka, lalu mereka 
(tenggelam) dalam keringat seusai kadar amal perbuatan mereka; di antara 
mereka ada yang keringatnya sampai kedua tumitnya, ada yang sampai ke 
kedua lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang sampai ke 
mulutnya.’ Miqdad berkata, “Aku melihat Rasulullah 38. berisyarat dengan 
tangan beliau menunjuk ke arah mulut sambil mengucapkan, Sampai ke 
mulutnya'" 

Hadits ini juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari Suwaid bin Nashr, dari Ibnu 
Mubarak. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Muslim mentakhrij 
hadits ini dari Hakam bin Musa, dari Yahya bin Hamzah, dari Abu Jabir, 
dengan matan serupa. 

Ibnu Mubarak berkata, diriwayatkan dari Malik bin Maghul, dari 
Ubaidullah bin Arrar, ia berkata, “Kaki-kaki pada hari Kiamat laksana 
anak panah di dalam sarung panah. Orang bahagia adalah orang yang 
mendapatkan tempat pijakan kedua kakinya. Sungguh, matahari berada 
di dekat kepala mereka hingga (jarak) antara (matahari) dan kepala-kepala 
mereka—mungkin beliau mengucapkan, satu mil atau dua mil. Panas 
(matahari) meningkat sembilan puluh sembilan kali.” 


Walid bin Muslim berkata; diriwayatkan dari Bakar bin Sa'id, dari 
Mughits bin Sima, ia berkata, “Matahari berhenti di atas kepala mereka 


23 Ahmad dalam Musnad-nya: III, hal: 90 
24 HR. Muslim: IV, kitab: surga, hadits nomor 62, At-Tirmidzi: IV/2421, Ahmad: V, hat: 245. 


419 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


sejauh beberapa hasta. Pintu-pintu neraka Jahanam dibuka hingga udara 
dan panasnya berhembus mengenai mereka, hingga sungai-sungai keringat 
mereka mengalir, baunya lebih busuk dari bangkai. Sementara para ahli 
puasa berada di dalam naungan tenda, di bawah naungan Arasy.” 

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar berkata: Muhammad bin Manshur Ath- 
THusi berceritakepada kami, Abdul Wahhab bin Atha* bercerita kepada kami, 
Fadhl bin Isa Ar-Raggasy bercerita kepada kami, Muhammad bin Munkadir 
bercerita kepada kami, dari Jabir, ia berkata; Rasulullah 345 bersabda: 

ER PR T Oa PAN na TIGA 
jeda En 5 EA BA BEA HA SANA 
ATA ska ba G EA Pa al AI 
“Sungguh, keringat menenggelamkan seseorang di maugif, hingga 
ia berkata, ‘Ya Rabb! Engkau mengirimku ke neraka, itu lebih ringan 
bagiku dari pada apa yang aku hadapi ini," padahal ia mengetahui 
beratnya siksa yang ada di dalam neraka'.” Sanad hadits ini dhaif. 


Sebagian Manusia yang Bernaung di Bawah Naungan Allah pada Hari Kiamat 


Disebutkan dalam kitab Shahih, dari hadits Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah #4 bersabda: 


19 ga 30 


SA Es 


J6 JAG gata ANAN E Jas 


“(Ada) tujuh (golongan) yang dinaungi Allah dalam naungi- 
Nya, pada hari tiada naungan selain naungan-Nya—riwayat lain 
menyebut: kecuali di bawah naungan Arasy-Nya—, yaitu: imam 
yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah 


420 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


za, seorang lelaki yang hatinya terikat pada masjid kala ia keluar 
dari (masjid), hingga ia kembali ke (masjid), seorang lelaki yang 
diajak (berzina) oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan 
kecantikan, lalu ia berkata, ‘Aku takut kepada Allah,” dua orang yang 
saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah 
atas hal itu (cinta karena Allah), seseorang yang bersedekah, lalu ia 
menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang 
. diinfakkan tangan kanannya.”* 


Mereka yang lebih dulu berada di bawah naungan Allah pada hari Kiamat 
Imam Ahmad berkata; Hasan dan Yahya bin Ishaq bercerita kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Lahi'ah bercerita kepada kami, ia berkata, Khalid bin 


Imran bercerita kepada kami, dari Qasim, dari Aisyah, bahwa Rasulullah #& 
bersabda: 


255 GM nje. 


“Tahukah kalian, siapa yang lebih dulu berada di bawah naungan 
Allah pada hari Kiamat?’ Mereka (para shahabat) menjawab, “Allah 
dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda, 'Orang-orangyang ketika 
diberi hak, mereka menerimanya. Ketika (orang lain) meminta (hak) 
padanya, ia memberikannya (pada mereka). Mereka menjatuhkan 
putusan kepada orang lain seperti putusan yang ia jatuhkan kepada 
diri mereka sendiri”? 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Di dalam sanad hadits ini 
ada Ibnu Lahi'ah. Para ahli hadits mengkritik perawi yang satu ini. Syaikh 
Ibnu Lahi'ah juga tidak dikenal. 


25 HR. Al-Bukhari: I/660, At-Tirmidzi: IV/2391, An-Nasa'i: VIII, hal: 222-223, Ahmad: II, hal: 439. 
26 Al-Musnad: VI, hal: 67. 


421 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


Hal ini terjadi ketika manusia tengah berada dalam situasi sulit, susah, 
dan berat, kecuali mereka yang diberi kemudahan oleh Allah. Kita memohon 
kepada Allah semoga meringankan kita dalam menghadapi situasi tersebut 
dan memberi kelapangan kepada kita. 


Allah sz berfirman: 


2 


Oi Hana ARE AN IA AS P3 
“Dan Kami kumpulkan mereka (seluruh manusia), dan tidak Kami 
tinggalkan seorang pun dari mereka." (Al-Kahfi: 47) 


Imam Ahmad berkata, Yazid bercerita kepada kami, Al-Asbagh—bin 
Yazid—bercerita kepada kami, dari Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Mi'dan, 
Zam'ah—bin AmrAl-Harasi Asy-Syami—bercerita kepadaku, ia berkata, “Aku 
bertanya kepada Aisyah, “Apa yang Rasulullah 4%. baca saat shalat malam 
dan doa istiftah apa yang beliau baca?’ Aisyah menjawab, “Beliau bertakbir 
sebanyak sepuluh kali, bertahmid sebanyak sepuluh kali, bertahlil sebanyak 
sepuluh kali, dan beristighfar sebanyak sepuluh kali. Atau beliau membaca, 
“Ya Allah! Ampunilah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rizki.’ Beliau 
membaca, Ya Allah! Sungguh, aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan 
pada hari Kiamat.” 

An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits ini dalam Amalul Yawm wal Lailah 
dari Abu Dawud Al-Hurrani, dari Yazid bin Harun, dengan sanad yang sama. 
Riwayat An-Nasa'i menyebutkan, “Dari sempitnya tempat berdiri pada hari 
Kiamat.” 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata; Muhammad bin Qudamah bercerita 
kepadaku, Ya'qub bin Salamah Al-Ahmar bercerita kepadaku, akumendengar 
Ibnu Simak berkata: aku mendengar Abu Wa'izh Az-Zahid berkata: 


“(Manusia) keluar dari kubur, lalu mereka bertahan dalam kegelapan 
selama seribu tahun. Bumi saat itu hancur luluh. Sungguh, orang paling 
bahagia pada hari itu adalah yang menemukan tempat untuk berpijak.” 

Ibnu Abiddunya berkata: Harun bin Sufyan bercerita kepadaku, 
Ibnu Nufail mengabarkan kepada kami, dari Nadhr bin Arabi, ia berkata, 
“Sampailah riwayat kepadaku bahwa ketika manusia keluar dari kubur, syiar 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mereka adalah: “LG ilaha illallah. Dan kata-kata pertama yang diucapkan 
orang berbakti maupun orang durhaka adalah, ‘Ya Rabb kami, rahmatilah 
kami!” 

Hamzah bin Abbas bercerita kepada kami, Abdullah bin Utsman 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Mubarak mengabarkan kepadakami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Shalih, ia berkata, “Sampailah riwayat 
kepadaku bahwa manusia akan dikumpulkan seperti ini,” ia menundukkan 
kepala sambil meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. 

Ashamah bin Fadhl bercerita kepadaku, Yahya bin Yahya bercerita 
kepadaku, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, aku mendengar Asy- 
Syami berkata, “(Manusia) keluar dari kubur dalam keadaan takut, lalu 
(malaikat) menyerukan, “Wahai hamba-hamba-Ku! Tidak ada ketakutan 
bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati." (Az-Zukhruf: 68) 
Seluruh manusia mengharapkannya. Setelah itu diserukan, (Yaitu) orang- 
orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan mereka berserah diri. (Az- 
Zukhruf: 69) Seluruh manusia akhirnya berputus asa, kecuali orang Islam'.” 


Kabar Gembira Nabawi yang Besar untuk Orang-orang Mukmin 


Diriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, 
dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


ES POF en rei KENA AA MAT NT ET a 
IA ana BE INA Jal E 
i Aa adai meh GP AAN OA AN YA) Y ya 

SAE SS 
“Para ahli ‘Lâ ilaha illallah' (ahli tauhid) tidak kesepian di dalam 
kubur, tidak pula pada hari saat mereka dibangkitkan. Seakan aku 
(melihat) para ahli ‘Lâ ilaha illallah' (ahli tauhid) mengibaskan 


tanah dari kepala mereka sambil mengucapkan, Segala puji bagi 
Allah yang telah melenyapkan kesedihan dari kami'.” 


Saya sampaikan, hadits ini dikuatkan ayat Al-Qur'an. Allah sa berfirman, 
“Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada (ketetapan) yang baik 


423 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


dari Kami, mereka itu akan dijauhkan (dari neraka). Mereka tidak mendengar 
bunyi desis (api neraka), dan mereka kekal dalam (menikmati) semua yang 
mereka ingini. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, 
dan para malaikatakan menyambut mereka (dengan ucapan), Inilah harimu 
yang telah dijanjikan kepadamu." (Ingatlah) pada hari langit Kami gulung 
seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah 
memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya lagi. 
(Suatu) janji yang pasti Kami tepati; sungguh, Kami akan melaksanakannya'" 
(Al-Anbiya : 101-104) 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata: Abu Hafsh Ash-Shaffar mengabarkan 
kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami, Ibrahim bin Isa Al- 
Yasykuri mengabarkan kepada kami; sampailah riwayat kepada kami bahwa 
orang mukmin ketika dibangkitkan dari kubur, ia disambut dua malaikat. 
Salah satunya membawa kain sutra berisi es dan minyak kasturi. Yang 
satunya lagi membawa salah satu gelas dari surga berisi minuman. Setelah 
ia keluar dari kubur, salah seorang malaikat mencampur es dengan minyak 
kasturi, lalu ia percikkan ke kepala (si mukmin), lalu malaikat yang satunya 
lagi menuangkan minumannya lalu ia berikan kepadanya. Ia (si mukmin) 
meminumnya, hingga setelah itu tidak lagi dahaga untuk selamanya, sampai 
ia masuk surga. Adapun orang-orang celaka—na'udzu billah—, Allah s4 
berfirman terkait kondisi mereka, 


Dan barangsiapa berpaling dari pengajaran Allah Yang Maha 
Pengasih (Al-Qur'an), Kami biarkan setan (menyesatkannya) dan 
menjadi teman karibnya. Dan sungguh, mereka (setan-setan itu) 
benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, 
sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. 
Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada 
Kami (pada hari Kiamat) dia berkata, Wahai! Sekiranya (jarak) 
antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat! Memang 
(setan itu) teman yang paling jahat (bagi manusia). Dan (harapanmu 
itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hariitu 
karena kamu telah menzalimi (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu 
pantas bersama-sama dalam azab itu." (Az-Zukhruf: 36-39) 


424 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Seperti yang telah kami sampaikan dalam kitab tafsir; ketika orang kafir 
bangkit dari kubur, setannya meraih tangannya dan terus mendampinginya 


tanpa pernah ia lepaskan, hingga keduanya dilemparkan ke dalam neraka. 
Allah & berfirman: 


BEA sai SOE 


“Setiap orang akan datang bersama (malaikat) penggiring dan 
(malaikat) saksi." (Qâf: 21) 


Oi 


Yaitu, seorang malaikat menggiringnya menuju padang mahsyar, dan 
seorang malaikat lainnya memberikan kesaksian atas amal perbuatannya. 
Ini berlaku secara umum pada orang-orang yang berbakti maupun orang- 
orang durhaka, dan masing-masing berdasarkan amal perbuatannya. 
“Sungguh, kamu dahulu lalai tentang (peristiwa) ini,” yaitu wahai manusia, 
“Kami singkapkan tutup (yang menutupi) matamu, sehingga penglihatanmu 
pada hari ini sangat tajam,” yaitu menembus dan kuat. “Dan (malaikat) 
yang menyertainya berkata, ‘Inilah (catatan perbuatan) yang ada padaku'," 
yaitu (catatan amal) yang aku bawa inilah yang ditugaskan kepadaku. Allah 
kemudian berfirman kepada malaikat penggiring dan malaikat saksi: 


“Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua 
orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan 
melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang 
mempersekutukan Allah dengan tuhan lain, maka lemparkanlah dia 
ke dalam azab yang keras.’ (Setan) yang menyertainya berkata (pula), 
“Ya Rabb kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dia sendiri yang 
berada dalam kesesatan yang jauh.' (Allah) berfirman, Janganlah 
kamu bertengkar di hadapan-Ku, dan sungguh, dahulu Aku telah 
. memberikan ancaman kepadamu. Keputusan-Ku tidak dapatdiubah 
dan Aku tidak menzalimi hamba-hamba-Ku.' (Ingatlah) pada hari 
(ketika) Kami bertanya kepada Jahanam, ‘Apakah kamu sudah penuh?” 
Ia menjawab, ‘Masih adakah tambahan?” (Qaf: 24-30) 


425 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Balasan Bagi Orang-orang Sombong pada Hari Kiamat 


Imam Ahmad berkata, Yahya bin Sa'id Al-Gathan bin Ajlan bercerita 
kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi 3%, 
beliau bersabda: 


zt te ai oa isi pelante a ON I 
sês SB A JEN AAN A DN 3 
Kar org seas tt eta A IH ize AA 
ES Gaga RIM 3 ia Wre IIA all Ga 

MEN JA LAS JEH Kab be GAS UI 
“Orang-orang sombong dikumpulkan pada hari Kiamat seperti 
semut dalam wujud manusia. Segala sesuatu lebih tinggi dari mereka 
karena (wujud mereka yang) kecil, hingga mereka masuk ke dalam 
sebuah penjara dari neraka Jahanam bernama Muwais. Api berkobar 
kemudian membumbung tinggi melahap mereka. Mereka kemudian 


diberi minum thinatul khabal: perasan para penghuni neraka’.”?? 


At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Suwaid bin 
Nashr, dari Abdullah bin Mubarak, dari Muhammad bin Ajlan, dengan matan 
yang sama. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar berkata; Muhammad bin Utsman Al- 
Ugaili bercerita kepada kami, Muhammad bin Rasyid bercerita kepada kami, 
dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
Rasulullah # bersabda, “Orang-orang sombong dikumpulkan dalam wujud 
seperti semut pada hari Kiamat.” Al-Bazzar kemudian berkata, “Hanya 
Muhammad bin Utsman yang meriwayatkan hadits ini dari syekhnya, Al- 
Jusyami.” 

YahyabinSa'idberceritakepadakami, dari Hisyam, @atadahmengabarkan 
kepada kami, dari Hasan bin Umran bin Hushain, bahwa Rasulullah # suatu 
ketika berada dalam suatu perjalanan. Para shahabatada yang mempercepat 


dan ada yang memperlambat perjalanan, Beliau kemudian membaca dua 
ayat ini dengan suara keras: 


27 HR. Ahma 
kakekanya. 


hal 


79, At-Tirmidzi: IV/2492, keduanya dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari 


1, 
-Ti rkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


426 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu: sungguh, 


guncangan (hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat 
besar. (Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (goncangan itu), 
semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak 
yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran 
kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, 


padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat 
keras (Al-Hajj: 1-2) 


Mendengarnya, parashahabat mempercepatlangkahhewan tunggangan. 
Mereka tahu bahwa beliau ingin mengatakan sesuatu. Saat mereka bermalam 
di sekitar beliau, beliau bertanya, ‘Tahukan kalian, hari apa itu? Itu adalah 
hari ketika Rabb memanggil Adam, Wahai Adam! Keluarkan utusan neraka.” 
Adam bertanya, “Ya Rabb! Apakah utusan neraka itu? Allah menjawab, 
“Sembilan ratus sembilan puluh sembilan dari setiap seribu menuju neraka, 
dan (hanya) satu menuju surga.” Para shahabat hampir merasa putus asa 
(bisa selamat dari siksa Allah pada hari Kiamat), hingga tak seorang pun di 
antara mereka yang terlihat tertawa. 


Mengetahui hal itu, Nabi # bersabda, 'Beramallah dan bergembiralah, 
karena demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, kalian bersama 
dua makhluk yang jika keduanya berada bersama sesuatu, keduanya pasti 
memperbanyaknya, keduanya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Juga siapa saja 
yang binasa di antara keturunan Adam dan keturunan Iblis.” (Putus asa dan 
ketakutan) para shahabat lenyap. 

Setelah itu beliau bersabda, Beramallah dan bergembiralah, karena demi 
Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, di tengah-tengah manusia, 
kalian laksana tahi lalat di lambung unta dan belang di lengan hewan'.”2 

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 
Basyar Bundar dari Yahya bin Sa'id Al-Gaththan, dengan matan yang sama. 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


HR. At-Tirmidzi: V/3168, 3169, Ahmad: IV, hal: 435. Tahi lalat. 231 : bintik hitam 
seukuran dirham. Maksudnya tanda kecil sebagai pembeda yang ada di lengan hewan. 


427 


An-Nihêyah fil Fitan wal Molâhim 


Pasal 


Saat bangkit dari kubur, manusia mendapati bumi lain, tidak seperti ciri- 
ciri bumi yang mereka tinggalkan. Gunung-gunungnya dihancur-luluhkan, 
Puncak-puncak gunung lenyap. Kondisinya berubah. Sungai-sungai tidak 
lagi mengalirkan air, pepohonan lenyap, lautan dipanaskan, tanah datar dan 
tanah tinggi tiada beda. Kota-kota dan perkampungan hancur luluh. Bumi 
diguncang dengan hebatnya. Bumi memuntahkan beban-beban berat yang 
dikandungnya. Manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?” 

Demikian halnya dengan langit dan segala penjurunya, semuanya 
terbelah, para malaikat berada di berbagai penjuru. Cahaya matahari dan 
bulan lenyap. Keduanya dikumpulkan di satu tempat. Setelah itu keduanya 
digulung lalu dilemparkan, seperti disebutkan dalam hadits yang akan kami 
sebutkan pada pembahasan tentang neraka berikutnya. Keduanya seakan 
kerbau yang disembelih. 

Abu Bakar bin Iyyasy berkata, Ibnu Abbas berkata, “Mereka keluar (dari 
kubur) lalu melihat bumi. Mereka melihatnya tidak seperti yang mereka 
kenali. Manusia-manusia yang mereka lihat juga bukan manusia-manusia 
yang mereka kenali.” Setelah itu Ibnu Abbas menirukan bait-bait syair 
seorang pujangga berikut: 

Manusia yang ada bukan manusia seperti yang mereka kenali 

Negeri yang ada juga bukan negeri seperti yang kukenali 


Allah ss berfirman: 


“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain 
dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di 
padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa.” 
(Ibrahim: 48) 


“Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar 
seperti (kilauan) minyak. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan?” (Ar-Rahman: 37-38) 


“Maka pada hari itu terjadilah hari Kiamat, dan terbelahlah langit, 
karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Dan para malaikat 


428 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


berada a berbagai penjuru langit. Pada hari itu delapan malaikat 
menjunjung "Arasy (singgasana) Tuhanmu di atas (kepala) mereka. 
Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tidak ada 


sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi (bagi Allah).” (Al-Hâqqah: 
15-18) 


“Apabilamataharidigulung, dan apabilabintang-bintangberjatuhan,” 
(At-Takwîr: 1-2) dan seterusnya. 


“Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh 
berserakan,” (Al-Infithâr: 1-2) dan seterusnya. 


Disebutkan dalam kitab Shahih; dari hadits Abu Hazim, dari Sahal bin 
Sa'ad, dari Nabi &, beliau bersabda: 


TOREA 


“Pada hari Kiamat, manusia dikumpulkan di bumi putih kemerahan 
laksana sepotong roti putih, tidak ada satu pun tanda disana.” 


Muhammad bin Qais dan Sa'id bin Jubair berkata, “Orang mukmin 
memakannya dari bawah kedua kakinya.” Al-A'masy berkata, diriwayatkan 
dari Khaitsamah, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Pada hari Kiamat, bumi 
seluruhnya api. Surga ada di baliknya. Bidadari-bidadari montok dan gelas- 
gelas surga terlihat. Mereka tenggelam oleh keringat mereka sendiri hingga 
mencapai mulut, padahal mereka belum sampai pada perhitungan amal.” 

Al-A'masyjuga meriwayatkan haditsini dari Minhalbin Qais bin Sulaiman, 
dari Ibnu Mas'ud. Al-A'masy kemudian menyebut hadits di atas. Israil dan 
Syu'bah berkata, diriwayatkan dari Abu Ishag, dari Amr bin Maimun, dari 
Ibnu Mas'ud, ia berkata, “(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan 
bumi yang lain,” (Ibrahim: 48) “Bumi laksana perak, bersih, tidak ada satu 
tetes darah pun tertumpah di sana, tidak ada satu kesalahan pun dilakukan 
di sana. Mereka dihimpun di padang mahsyar, malaikat penyeru menyeru 


29 HR. Al-Bukhari: XV6S21, Muslim: IV, kitab: Munafigin, hadits nomor 28, dari hadits Sahal bin Sa'ad sa. 


429 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


mereka dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki dan tidak mengenakan 
pakaian seperti saat mereka diciptakan.” Ibnu Mas'ud berkata, “Menurutku 
beliau bersabda, ‘Dengan berdiri, hingga mereka tenggelam oleh keringat 
sampai ke mulut.” 


Imam Ahmad berkata: Affan bercerita kepada kami, Qasim bin Fadhl 
bercerita kepada kami, ia berkata: Hasan berkata, Aisyah berkata, “Wahai 
Rasulullah! (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain." 
Di mana manusia saat itu?’ Beliau menjawab, Pertanyaan ini tidak pernah 
disampaikan seorang pun di antara umatku sebelumnya. Manusia (saat itu) 
berada di shirath’.”® 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Abu Bakar bin Abiddunya 
meriwayatkan hadits ini, Ali bin Ja'ad mengabarkan kepada kami, Qasim bin 
Fadhl mengabarkan kepada kami, aku mendengar Hasan berkata, “Aisyah 
berkata,” Ibnu Abiddunya kemudian menyebutkan hadits di atas. Qatadah 
juga meriwayatkan hadits ini dari Hassan bin Bilal Al-Mizzi, dari Aisyah, 
dengan matan seperti di atas. 

Ibnu Abiddunya berkata, Ubaidullah bin Jarir Al-Utaki mengabarkan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakkar Ash-Shairafi bercerita 
kepadaku, Fadhl bin Ma'ruf Al-Guthai'i mengabarkan kepada kami, Bisyr 
bin Harb mengabarkan kepada kami, dari Abu Sa'id, dari Aisyah, ia berkata, 
“Saat Nabi #. meletakkan kepala beliau di dekapanku, aku menangis. Beliau 
kemudian bangun lalu bertanya, 'Kenapa engkau menangis? Aku bilang, 
"Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Aku teringat firman Allah sz , (Yaitu) 
pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) 
langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di padang Mahsyar) menghadap 
Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa.” (Ibrahim: 48) Nabi 36. kemudian 
bersabda, “Manusia pada hari itu berada di atas jembatan neraka Jahanam. 
Malaikat berdiri sambil berkata, “Ya Rabb! Selamatkanlah (kami), ya Rabb 
selamatkanlah (kami). Di antara mereka ada yang tergelincir'.” 


Hadits ini gharib dari jalur ini. Tak seorang pun di antara enam imam 
hadits mentakhrij hadits ini. 


30 HR. At-Tirmidzi: V/3121) dan ia shahihkan, Muslim: IV, kitab: Munafigin, hadits nomor 29, Ahmad: VI, 
hal: 101. 


430 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Imam Ahmad berkata; Muhammad bin Abu Adi bercerita kepada kami, 
dari Dawud, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, “Aku adalah 
orang pertama yang bertanya kepada Rasulullah # tentang ayat ini, (Yaitu) 
pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) 
langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di padang Mahsyar) menghadap 
Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa.' (Ibrahim: 48) Aku bertanya, “Manusia 


pada hari itu berada di mana, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Di atas 
shirath” 


Muslim bin Hajjaj mentakhrij hadits ini dalam kitab Shahih-nya, 
demikian halnya At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Dawud bin Abu Hind. 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Ahmad juga meriwayatkan 
hadits ini dari Affan, dari Wahab, dari Dawud, dari Asy-Syabi, dari Aisyah. 
Ahmad tidak menyebut Masrug. 


Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Habib bin Abu Amrah, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Aisyah, bahwa ia menanyakan tentang ayat 
ini kepada Rasulullah #, “Dimana manusia pada hari itu wahai Rasulullah? 
Beliau menjawab, “Mereka berada di atas punggung (jembatan) neraka 
Jahanam'.”32 


Muslim meriwayatkan hadits dari hadits Abu Salam, dari Asma” Ar- 
Rahabi, dari Tsauban, bahwa salah seorang pendeta Yahudi bertanya kepada 
Rasulullah #. berkaitan dengan ayat ini, “Dimana kita saat bumi di ganti 
dengan bumi lain, demikian halnya langit?” Beliau menjawab, 'Di dalam 
kegelapan di bawah jembatan'” 8 

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, Ibnu Auf bercerita kepadaku, Abu 
Mughirah bercerita kepada kami, Ibnu Abi Maryam bercerita kepada kami, 
Sa'ad bin TsaubanAI-Kila'i bercerita kepada kami, dari Abu Ayyub Al-Anshari, 
ia berkata, “Salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi #£. lalu 
beratanya, ‘Katakan kepadaku! Allah berfirman dalam kitabnya, '(Yaitu) pada 
hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit." 
Lantas di manakah makhluk kala itu? Beliau menjawab, “Mereka adalah 


31 HR. Ahmad: VI, hal: 35, 134, Muslim dalam kitab Shahih: IV, kitab; Mundfigin, hadits nomor 29, At- 
Tirmidzi: V/3121. 

32 Al-Musnad: VI, 117. 

33 HR. Muslim: I, kitab: Haid, hadits nomor 34. 


431 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


tamu-tamu Allah, sehingga apa yang ada padanya tidak akan melemahkan 
mereka.” 


Demikian halnya riwayat Ibnu Abi Hatim dari hadits Abu Bakar bin Abu 
Maryam. 

Mungkin penggantian bumi dan langit ini terjadi setelah penghimpunan 
(makhluk). Artinya penggantian ini adalah penggantian kedua di mana bumi 
dan'langit berganti dengan ciri yang berbeda setelah penggantian pertama. 
Wallahu a'lam. 

Ibnu Abiddunya berkata, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, 
Waki' bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Mughirah 
bin Malik, dari seorang Bani Mujasyi" bernama Abdul Karim atau yang 
dipanggil dengan kuniah Abu Abdul Karim, ia berkata, “Aku pernah singgah 
di tempat seseorang di Khurasan. Ia kemudian bercerita kepadaku, bahwa 
ia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, (Yaitu) pada hari (ketika) bumi 
diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit.’ Disampaikan 
kepada kami bahwa bumi diubah menjadi perak dan langit diubah menjadi 
emas'.” Demikian halnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Anas bin Malik, 
Mujahid bin Jubair, dan lainnya. 


Lamanya Hari Kiamat dan Nash yang Menyebut Bilangan Lamanya Hari Kiamat 
Allah & berfirman: 


Te ena (ta p Tenant AR Te, Att ag 
HE ay sue Up Op 1385 AT AE JI, MIL Bn 
OR 
“Dan mereka meminta kepadamu (Muhammad) agar azab itu 
disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janji-Nya. Dan 


sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun 
menurut perhitunganmu.” (Al-Hajj: 47) 


Sebagian mufasir menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini 
adalah hari Kiamat. Allah & berfirman: 


132 


Bencana dan Peperangan AkhirZaman 


Gay Os 
A Ia ia Sp 3 


SU Os yh% tede 


Ih Kei áig. ae Bera 
ORÉ RS Oka i era tox 


“Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi, bagi orang- 
orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya, (Azab) dari 
Allah, yang memiliki tempat- tempat naik. Para malaikat dan Jibril 
naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan lima 
puluh ribu tahun. Maka bersabarlah engkau (Muhammad) dengan 
kesabaran yang baik. Mereka memandang (azab) itu jauh (mustahil). 
Sedangkan Kami memandangnya dekat (pasti terjadi)” (Al-Ma'arij: 
1-7) 


Dalam kitab tafsir telah kami sebutkan perbedaan pendapat ulama salaf 
dan khalaf terkait ayat ini. Laits bin Abu Salim dan lainnya meriwayatkan 
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas terkait hari yang setara dengan lima puluh 
ribu tahun, “Jarak ini sejauh antara Arasy hingga bumi ke tujuh.” Ibnu Abbas 
berkata, “Firman-Nya, ‘Dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun," 
jarak ini sejauh antara Arasy hingga bumi ke tujuh’.” Ibnu Abbas berkata, 
“Firman-Nya, “Dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu 
tahun, (As-Sajdah: 5) Maksudnya turunnya perintah dari langit ke bumi dan 
naiknya perintah dari bumi ke langit, karena jarak antara bumi dan langit 
sejauh perjalanan lima ratus tahun.” 

Ibnu Abi Hatim, demikian halnya Ibnu Jarir Ath-Thabari meriwayatkan 
hadits ini dari Mujahid. Pendapat ini juga dianut Al-Farra”. Pendapat ini 
dinyatakan Abu Abdullah Al-Hulaimi seperti yang dituturkan Al-Hafizh Abu 
Bakar Al-Baihaqi dalam Al-Ba'ts wan Nusytir. Al-Hulaimi berkata, “Malaikat 
menempuh jarak ini hanya selama sebagian hari saja. Andai jarak ini bisa 
ditempuh, tentu hanya bisa ditempuh seukuran perjalanan lima puluh ribu 

#tahun.” Ia berkata, “Ini sama sekali bukan ukuran lamanya hari Kiamat.” 
Al-Hulaimi memperkuat pernyataan ini dengan firman Allah sa, “Dari 
Allah, yang memiliki tempat-tempat naik." (Al-Ma'arij: 3) Setelah itu Allah 
menafsirkan tempat-tempat naik dengan firman-Nya, “Para malaikat dan 


433 


An-Nihâych fil Fitan wal Malêhim 


Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari, ” yaitu dalam jarak, 
“Setara dengan lima puluh ribu tahun.” Maksudnya, jauh dan luasnya jarak 
yan ditempuh dalam waktu tersebut. 


Berdasarkan penjelasan ini, ada empat pendapat, yaitu: 
Pertama: yang dimaksud adalah jarak tempat. 
Kedua: yang dimaksud adalah batas waktu dunia. 


Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Hatim menyebutkan dalam 
tafsirnya; Abu Zur'ah bercerita kepada kami, Ibrahim bin Musa bercerita 
kepada kami, Ibnu Abiddunya bercerita kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari 
Mujahid, terkait firman Allah sx, “Setara dengan lima puluh ribu tahun." 
Mujahid berkata, “Usia dunia adalah lima puluh ribu tahun. Umur selama ini 
disebut Allah sehari. Setelah itu Allah & berfirman, ‘Para malaikat dan Jibril 
naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari" Ia berkata, “Hari dunia'.” 


'Abdurrazzag berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Najih, dari Mujahid, dari Hakam bin Aban, dari Ikrimah, terkait firman-Nya, 
“Dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah lima puluh ribu tahun.” 
Ia berkata, “Dunia dari awal hingga akhir selama lima puluh ribu tahun. Tidak 
ada seorang pun yang tahu sudah berapa tahun yang telah dilalui dunia, 
dan masih berapa tahun yang tersisa, selain Allah ss semata.” Al-Baihaqi 
menyebut riwayat ini dari jalur Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar, dengan 


matan yang sama. Pendapat ini aneh sekali. Tidak disebutkan di sebagian 
besar kitab-kitab masyhur. Wallahu a'lam. 


Ketiga: maksudnya adalah pemisah antara dunia dan hari Kiamat. Ibnu 


Abi Hatim meriwayatkan pendapat ini dari Muhammad bin Ka'ab Al-Ourzhi. 
Pendapat ini juga aneh. 


Keempat: maksudnya adalah hari Kiamat. Ibnu Abi Hatim berkata: 
Ahmad bin Sinan Al-Wasithi bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
bercerita kepada kami, dari Israil, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
terkait firman-Nya, “Dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu 
tahun.” Ia berkata, “Maksudnya hari Kiamat.” Sanad hadits ini shahih. Ats- 


Tsauri meriwayatkan hadits ini dari Simak, dari Ikrimah, dari perkataan Ibnu 
Abbas. Hasan, Dhahhak dan Ibnu Zaid mengemukakan pendapat ini. 


434 


Bencana dan Peperangan AkhirZaman 


Ibnu Abi Zaid berkata; Muhammad bin Idris bercerita kepada kami, 
Hasan bin Rafi’ mengabarkan kepada kami, Dhamrah mengabarkan kepada 
kami, dari Syaudzab, dari Zaid Ar-Rusyd, ia berkata, “Pada hari Kiamat, 
manusia berdiri (menanti keputusan) selama seribu tahun, lalu putusan di 
antara mereka diputuskan selama sepuluh ribu tahun.” 

Ali bin Abu Thalhah berkata; diriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Pada hari 
Kiamat, Allah menjadikan (kurun waktu) untuk orang-orang kafir seukuran 
lima puluh ribu tahun.” 

Al-Kalbi menyebutkan dalam tafsirnya; ia meriwayatkan dari Abu Shalih, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Andai yang memperhitungkan amalan seluruh 
hamba bukan Allah, tentu tidak akan selesai dalam lima puluh ribu tahun.” 

Al-Baihagi berkata seperti yang disebutkan Hammad bin Zaid: 
diriwayatkan dari Ayyub, ia berkata; Hasan berkata, “Bagaimana dugaanmu 
dengan hari di mana mereka berdiri di atas kaki selama lima puluh ribu tahun 
tanpa makan satu suap pun dan tidak minum satu teguk air pun selama 
itu, hingga leher-leher mereka putus karena kehausan, dan perut mereka 
terbakar karena lapar. Kemudian mereka digiring menuju neraka lalu diberi 
minum dari mata air yang sangat panas dan sangat mendidih?” Perkataan 
disebutkan dalam sejumlah hadits. Wallahu a'lam. 


Kendatipun Begitu Lama dan Sulitnya, Hari Kiamat Bagi Orang Mukmin Lebih 
Ringan dari Mengerjakan Shalat Wajib 

Imam Ahmad berkata Hasan bin Musa bercerita kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah bercerita kepada kami, Darraj bercerita kepada kami, dari Ibnu 
Haitsam, dari Abu Sa'id, ia berkata, “Rasulullah 4g ditanya tentang hari yang 
kadarnya gaga adalah seribu tahun. Beliau menjawab: 


435 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh (hari selama 
itu) adalah ringan bagi orang mukmin, bahkan baginya lebih ringan 
dari shalat wajib yang ia kerjakan di dunia'” 


Ibnu Jarir meriwayatkan hadits ini dalam tafsirnya dari Yunus bin Abdul 
A'la, dari Ibnu Wahab, dari Amr bin Harits, dari Darraj, dengan matan yang 
sama. Darraj Abu Samah dan syaikhnya, Abu Haitsam Sulaiman bin Amr Al- 
Aiwari, sama-sama dhaif. 

Namun, hadits ini diriwayatkan Al-Baihagi dengan lafal lain; Abu Bakar 
bin Hasan Al-Gadhi dan Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, 
keduanya berkata, Abu Abbas Muhammad bin Ya'gub bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Ishag Ash-Shan'ani bercerita kepada kami, Abu Salamah 
Al-Khuza'i bercerita kepada kami, Khallad bin Sulaiman Al-Hadhrami—ia 
termasuk salah seorang yang sangat takut kepada Allah—bercerita kepada 
kami, ia berkata; aku mendengar Darraj Abu Samah mengabarkan dari 
seseorang yangbercerita kepadanya, dari AbuSa'id Al-Khudri, bahwaia suatu 
ketika datang kepada Rasulullah š, lalu berkata, “Kabarkan kepadaku, siapa 
yang kuat berdiri pada hari Kiamat seperti yang Allah firmankan, “(Yaitu) 
pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam? (Al- 
Muthaffifin: 6) Beliau kemudian bersabda: ' 


BAI SUIE sle Oi yi E i 


‘(Hari kiamat) diringankan bagi orang mukmin hingga baginya 
laksana (mengerjakan) shalat wajib’.” 


Abdullah bin Amr berkata, “Orang-orang mukmin pada hari Kiamat 
memiliki kursi-kursi dari cahaya. Mereka duduk di atas kursi-kursi itu. 
Mereka dinaungi awan. Hari kiamat bagi mereka laksana sesaat pada siang 
hari, atau seperti salah satu dari dua ujung siang hari.” HR. Ibnu Abiddunya 
dalam Al-Ahwal. 


34 HR. Ahmad: II, hal: 350, sanad hadits ini dhaif karena ke-dhaif- 
Hadits Damaj dari Abu Masam ha rena ke-dhaif-an dan kekacuan hafalan Ibnu Lahi'ah. 


436 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Sebagian Siksa yang Disediakan Bagi Mereka yang Enggan Membayar Zakat 


Ahmad berkata, Abu Kamil bercerita kepada kami, Hammad bercerita 
kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia 
berkata, Rasulullah $ bersabda: 


6 g Gii 3 J ME BIS ahe bah 
Senu Sera KEL SKS Tt 

El aa Se BA BA er Dia OK AS 
ya 


“Tidaklah seorang pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan 
kewajibannya (zakat), melainkan lempengan-lempengan (besi) 
dibuat (untuknya), lalu dipanaskan dalam neraka Jahanam. 
Lalu dengan (lempengan itu) itu disetrikalah dahi, lambung dan 
punggungnya, hingga Allah memutuskan perkara di antara hamba- 
hamba-Nya pada hari seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. 
Kemudian ia akan melihat jalannya, ke surga atau neraka.” 


aa 


- Ahmad menyebut lanjutan hadits ini terkait orang yang tidak 
mengeluarkan zakat kambing dan unta. Si pemiliknya akan dilemparkan ke 
tanah datar dan rata, lalu (kambing dan unta) menginjak-injaknya dengan 
kuku-kuku mereka dan menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka. 
Setiap kali (kambing dan hewan) yang terakhir melintas, dikembalikan lagi 
yang pertama, hingga Allah memutuskan perkara di antara hamba-hamba- 
Nya pada hari seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Setelah itu ia 
melihat jalannya, ke surga atau neraka. 

Abu Dawud Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini dalam Musnad-nya, 
Wuhaib bin Khalid—ia tsigah—mengabarkan kepada kami, Suhail bin Abu 
Shalih bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi 3%. 
Abu Dawud menyebutkan hadits serupa. Muslim mentakhrij hadits ini dari 
Rauh bin Qasim dan Abdul Aziz bin Mukhtar, keduanya dari Suhail, dengan 


35 Shahih, HR. Ahmad dalam Al-Musnad: II, hal: 262, 383, Al-Bukhari: II/1402, Muslim: II, Zakat, hadits 
nomor 26, Abu Dawud: 11/1658, Ibnu Majah: 1/1786, An-Nasa'i: V, hal: 23. 


437 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


matan serupa. Muslim juga mentakhrij hadits ini dari Zaid bin Aslam, dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara marfu' terkait emas, perak, unta, sapi, 
dan kambing. 

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Syu'bah, 
sementara An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Sa'id bin Abu Urubah, 
keduanya dari Qatadah, dari Ibnu Umar Al-Ghadani, dari Abu Hurairah, ia 
berkata: aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


“Siapa yang memiliki unta tetapi tidak menunaikan haknya (zakat) 
baik saat susah maupun senang, maka (unta-unta) itu akan datang pada 
hari Kiamat (dengan jumlah) sangat banyak dan sangat gemuk melebihi 
sebelumnya. Ia (pemilik unta) kemudian dilemparkan di tanah datar dan 
rata lalu (unta-unta) menginjaknya dengan kuku-kukunya. Setelah unta yang 
terakhir melintas, yang pertama dikembalikan lagi (untuk menginjaknya) 
pada hari yang ukurannya selama lima puluh ribu tahun, hingga perkara di 
antara seluruh manusia diputuskan. Lalu ia melihat jalannya, ke surga atau 
neraka. 


Jika ia memiliki sapi yang tidak ia tunaikan haknya (zakat) baik saat susah 
maupun senang, (sapi-sapi) itu akan datang pada hari Kiamat dengan sangat 
giat, sangat besar, dan sangat gemuk melebihi sebelumnya. Ia (si pemilik 
sapi) kemudian dilemparkan di tanah datar dan rata, lalu setiap (sapi) 
yang memiliki kuku menginjaknya dengan kuku dan (sapi) yang memiliki 
tanduk menanduknya. Setelah sapi yang terakhir melintas, yang pertama 
dikembalikan lagi (untuk menginjak dan menanduknya) pada hari yang 
ukurannya selama lima puluh ribu tahun, hingga perkara di antara seluruh 
manusia diputuskan, lalu ia melihat jalannya.” 


Al-Baihaqi berkata, “Berdasarkan hadits ini, satu hari yang dimaksud tidak 
bisa diartikan selain seukuran lima puluh ribu tahun menurut perhitungan 
kalian.” Wallahu a'lam 


438 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hari Kiamat Begitu Lama dan Sulit Bagi Para Pendurhaka, Namun Bagi Orang- 
Orang yang Bertakwa Tidak Lama dan Tidak Sulit 


Lama dan sulitnya hari Kiamat ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak 
diampuni Allah. Sementara bagi mereka yang diampuni Allah dari kalangan 
orang-orang mukmin, Abu Abdullah Al-Hafizh mengabarkan kepada kami, 
Hasan bin Muhammad bin Hakim bercerita kepada kami, Abu Maujah 
mengabarkan kepada kami, Abdan mengabarkan kepada kami, Abdullah— 
bin Mubarak—mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari 
Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah, ia berkata: 


“Hari kiamat itu bagi orang-orang mukmin seukuran antara Zuhur 
hingga Ashar.” Setelah itu Abu Abdullah Al-Hafizh berkata, “Inilah riwayat 
yang terjaga.” 

Hadits ini juga diriwayatkan secara marfu.’ Abu Abdullah Al-Hafizh 
mengabarkan hal itu kepada kami, Abdullah bin Umar bin Ali Al-Jauhari 
bercerita kepadaku di Marua, Yahya bin Suwaid bin Abdul Karim bercerita 
kepada kami, Suwaid bin Nashr bercerita kepada kami, Ibnu Mubarak 
bercerita kepada kami; Ibnu Mubarak kemudian menyebut hadits di atas 
dengan sanadnya secara marfu’. 


Ya'qub bin Abu Sufyan berkata; Harmalah bin Yahya bercerita kepada 
kami, Ibnu Wahab bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Maisarah 
bercerita kepada kami, dari Abu Hani", dari Abu Abdurrahman Al-Halbi, 
dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah # membaca ayat ini, (Yaitu) 
pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam." (Al- 
Muthaffifin: 6) Beliau kemudian bersabda, ‘Bagaimana kiranya kalian ketika 
Allah mengumpulkan kalian seperti anak panah dikumpulkan dalam sarung 
panah selama lima puluh ribu tahun tanpa dilihat?” 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata: Hamzah bin Abbas bercerita kepada 
kami, Abdullah bin Utsman bercerita kepada kami, Ibnu Mubarak bercerita 
kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Maisarah, dari Minhal 
bin Amr, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata , “Belum 
juga mencapai siang hari pada hari Kiamat, mereka (golongan yang bahagia) 
dan mereka (golongan yang celaka) sudah istirahat siang,” Setelah itu beliau 
membaca, inna magilalahum lailal jahim (sungguh, tempat istirahat kalian 


439 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


adalah ke neraka Jahim). Ibnu Mubarak berkata, “Seperti itulah giraah Ibnu 
Mas'ud.” 

Setelah itu Ibnu Abiddunya berkata, Ishag bin Ismail bercerita kepada 
kami, Waki’ bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari 
Maisarah Al-Hindi, dari Minhal bin Amr, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah 
bin Mas'ud, terkait firman Allah ss: 


O Ian ga PA ps ana KAA 


“Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat 
tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.” (Al-Furqan: 24) 


Ia berkata, “Belum juga mencapai siang hari pada hari Kiamat, mereka 
(golongan bahagia) dan mereka (golongan celaka) sudah istirahat siang.” 


Maqam Mahmud (Tempat Terpuji) Khusus Bagi Nabi 45 

Maqam mahnud atau tempat terpuji khusus bagi Nabi &. ini 
meliputibeberapa hal, yaitu syafaat terbesar untuk seluruh manusia yang ada 
di maugif, agar Rabb sx datang lalu memutuskan perkara di antara mereka, 
dan melegakan kaum mukminin dari kondisi tersebut, selanjutnya beralih ke 
tempat kembali yang terbaik 


Allah sx berfirman: 


OA Ga 5 ena 554 JI Gn 


“Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai 
suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu 
mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (Al-Isra”: 79) 


Al-Bukhari berkata, Ali bin Abbas bercerita kepada kami, Syu'aib bin Abu 
Hamzah bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir 
bin Abdullah, bahwa Rasulullah # bersabda, “Siapa yang setelah mendengar 
azan membaca: 


440 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Benih La San 


TAG Sea 4) ds Aan al EU ah 
‘Ya Allah, Pemilik seruan sempurna dan shalat yang ditegakkan ini, 
berilah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah ia 
di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya,' maka ia 
mendapat syafaatku pada hari Kiamat!” 


Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini. 


Syafaat adalah maqam mahmud (tempat terpuji) 


< Imam Ahmad berkata,” Waki’ bercerita kepada kami, Dawud—bin Yazid 
bin Abdurrahman Al-Ma'afiri—bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, dari Nabi #.; “Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu 


ke tempat yang terpuji,” beliau bersabda, “(Adalah) syafaat.” Sanad hadits ini 
hasan. 


Rasulullah 4. diberi lima (keistimewaan) yang tidak diberikan kepada 
seorang pun di antara seluruh nabi dan rasul. Disebutkan dalam kitab 
Shahihain dan lainnya, dari hadits Jabir dan lainnya, dari Rasulullah &, 
beliau bersabda: 


SEN 15 jang Su anal 
Kodak NG ts EN SE i aad os 
BN a mi Il SAN 66; 


“Aku diberi lima (keistimewaan) yang tidak diberikan kepada seorang 
nabi pun sebelumku, (pertama,) aku diberi pertolongan dengan 
rasa takut (yang dimasukkan ke dalam hati para musuh) sejauh 


/614, Abu Dawud: V529, An-Nasa'i: II, hal: 27-28, Ibnu Majah: /722, At-Tirmidzi: 
V211, Ahmad: III, hal: 354. 
37 HR. Ahmad: II, hal: 444, 478. 


441 


An-Nihâyah fil Fitan wal MalGhim 


perjalanan sebulan, (kedua,) harta rampasan perang dihalalkan 
untukku dan tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku, 
(ketiga:) bumi dijadikan masjid dan suci untukku, maka siapa pun 
di antara umatku yang kedatangan (waktu) shalat, maka shalailah, 
(keempat!) aku diberi syafaat, (kelima; setiap) nabi diutus kepada 
kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia." 


Sabda beliau, “Aku diberi syafaat,” maksudnya syafaat yang diminta dari 
Adam, lalu Adam berkata, “Aku tidak berhak untuk itu, temuilah Nuh.” Nuh 
pun mengatakan yang sama dan menyarankan mereka untuk menemui 
Ibrahim. Ibrahim menyarankan mereka untuk menemui Musa. Musa 
menyarankan mereka untuk menemui Isa. Isa menyarankan mereka untuk 
menemui Muhammad $$, lalu beliau bersabda, “Akulah yang berhak untuk 
itu. Akulah yang berhak untuk itu," seperti yang akan disampaikan secara 
panjang lebar dalam hadits-hadits syafaat untuk mengeluarkan manusia- 
manusia durhaka dari neraka. 


Jalur-jalur riwayat hadits ini sudah kami sebutkan secara panjang lebar, 
dari sejumlah shahabat saat menafsirkan ayat di atas dalam kitab tafsir kami, 
yang dirasa sudah cukup. 


Rasulullah #É Pemimpin Anak Turun Adam pada Hari Kiamat 


Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
#€ bersabda: 


u P 


a jak a 


“Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari Kiamat: manusia 
pertama yang dibangkitkan dari kubur: orang pertama yang memberi 
syafaat, dan orang pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat.” 


38 HR Al-Bukhari: 1/335, Muslim: 1, kitab; Masdjid, hadits nomor 3. 
39 HR Muslim: IV, kitab; Fadhà’i, hadits nomor 3, Abu Dawud: IV/4673, Ahmad: II, hal: 540. 


442 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Ubai bin Ka'ab ata, terkait 
hadits bacaan Al-Qur'an dengan tujuh huruf, Rasulullah 36 bersabda, “Aku 
berdoa: 


Ay Ala oren < E tha ah, 
ENG) as cês pid EN Sah GA sa kal 
PING 
sa) 
“Ya Allah! Ampunilah umatku." Dan aku menunda (permintaan) yang 


ketiga untuk suatu hari yang seluruh manusia menginginkannya 
kepadaku, bahkan Ibrahim’.™® 


Rasulullah # Pemimpin Para Nabi pada Hari Kiamat 


Ahmad berkata, Abu Amir Al-Azdi bercerita kepada kami, Zuhair bin 
Muhammad bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Ugail, 
dari Thufail bin Abu Ka'ab, dari ayahnya, dari Nabi 44, beliau bersabda: 


HE ESA aan MAh GSN AL EI aa a 6 


“Pada hari Kiamat, aku adalah pemimpin para nabi, juru bicara 
mereka, dan pemilik syafaat mereka, dan itu bukan kebanggaan." 


At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin 
Muhammad bin Ugail. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih." 

Ahmad berkata, Yazid bin Abdu Rabbih bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Harb bercerita kepadaku, Az-Zubaidi bercerita kepada 
kami, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, 
dari Ka'ab bin Malik, bahwa Rasulullah & bersabda: 


; Musafirtn, hadits 273, Ahmad: V, hal: 127, 129. 
al an 'uTimidzi: V/3613, Ibnu Majah: 1/5314. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 


443 


'An-NihAyah fil Fitan wal Malahim 


Kb IA 
PE 


Rea Bd, 


“Manusia dibangkitkan pada hari Kiamat, lalu aku dan umatku 
berada di atas bukit. Rabbku ss memberiku pakaian hijau. Setelah 
itu aku diizinkan (untuk berbicara), lalu aku mengatakan seperti 
yang Allah kehendaki untuk aku katakan. Itulah magam mahmud 
(tempat terpuji)."? 


Imam Ahmad berkata: Hasan bercerita kepada kami, Ibnu Lahi'ah 


bercerita kepada kami, Yazid bin Abu Habib bercerita kepada kami, dari 
Abdunahman bin Khabar dan AND GA ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


42 


KADA TE 5 Si “ú 


EE 


“Aku adalah orang pertama yang diizinkan untuk ER padahari 
Kiamat, dan akuadalah orangpertama yangdiizinkan untuk bangun 
(dari sujud). Aku kemudian melihat ke depan, lalu aku mengenali 
umatku di antara seluruh umat. Aku (melihat) ke belakang seperti 
itu. Aku (melihat) ke samping kanan seperti itu.’ Seseorang bertanya, 
‘Wahai Rasulullah! Bagaimana (engkau mengenali) umatmu di antara 
seluruh umat, dari umat Nuh hingga umatmu? Beliau menjawab, 
‘Mereka bercahaya karena bekas wudhu. Tak seorang pun yang seperti 


456) dari hadits Ka'ab bin Malik. Al-Haitsami menyebi 
al b 4 it hadi 4 
X, hal: 379.380, dan berkata, "Para perawi hadits Ini adalah perawin anawa KUD ahan” 


hhh 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


itu selain mereka. Aku mengenali mereka karena mereka diberi buku 
catatan amal dengan tangan kanan mereka. Dan aku mengenali 
mereka karena keturunan mereka berjalan di hadapan mereka’. 


Ahmad berkata, Yunus bin Muhammad bercerita kepada kami, Harb bin 
Maimun Abu Khaththab Al-Anshari bercerita kepada kami, dari Nadhr bin 
Anas, ia berkata, nabi Allah 4g, bercerita kepadaku, beliau bersabda, 


“Sungguh, aku berdiri menantikan umatku setelah shirath. Tiba-tiba 
Isa XD datang kepadaku lalu berkata, ‘Para nabi. datang kepadamu, 
wahai Muhammad. Mereka ingin meminta kepadamu—atau beliau 
bersabda: mereka berkumpul (untuk menemui)mu. Mereka berdoa 
kepada Allah agar memisah di antara seluruh umat ke tempat seperti 
yang dikehendaki Allah.“ Karena seluruh manusia tenggelam dalam 
keringat. Adapun orang mukmin, (keringat) baginya seperti selesma. 
Sementara orang kafir, ia diliputi kematian (dalam keringatnya)." 
Beliau berkata, Tunggulah hingga aku kembali lagi kepadamu.' Nabi 
Allah #4 kemudian pergi lalu berdiri di bawah Arasy, lalu menemui 
sesuatu yang tidak ditemui seorang malaikat pilihan ataupun seorang 
nabi yang diutus sekalipun. 


Allah kemudian mewahyukan kepada Jibril, 'Pergilah menemui 
Muhammad dan katakan kepadanya, Bangunlah (dari sujud). 
Mintalah, niscaya kau diberi. Mintalah syafaat, niscaya kau diizinkan 
untuk memberi syafaat.’ Aku kemudian meminta syafaat untuk 
umatku, lalu aku mengeluarkan satu orang dari setiap sembilan puluh 
sembilan orang (dari neraka). Aku terus datang dan pergi menemui 
Rabbku, hingga setiap kali aku menempati suatu magam, aku pasti 
diizinkan untuk memberi syafaat, hingga Allah memberikan semua 
permintaanku, dan berfirman, Wahai Muhammad! Masukkan (ke 
dalam surga) siapa pun di antara umatmu yang pernah pada suatu 
hari mengucapkan, ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak 


43 HR Ahmad: (99, dari Abu Darda” am. Di dalam sanad hadits ini ada Abdullah bin Lahi'ah. 
Hafalannya kacau. Baca: Majma’ Az-Zawd'id: |, hal: 225. — aa g 

44 HR. Ahmad: III, hal: 178, dari Nadhr bin Anas. Al-Haitsami menyebut hadits ini dalam Majma” Az- 
Zawd'id: X, hal: 379, 380) dan berkata, “Para perawinya adalah perawi-perawi kitab shahih.” 


445 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malihim 


diibadahi dengan sebenarnya) selain Allah," dengan ikhlas dan ia 


meninggal dunia (dengan berpegangan pada kesaksian) itu’. 


Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ali bin Hakam Al-Bannani, dari 
Utsman, dari Ibrahim, dari Algamah dan Al-Aswad, dari Ibnu Mas'ud. Imam 
Ahmad kemudian menyebut hadits panjang. Dalam hadits iniia menyebutkan 
bahwa Rasulullah #4 bersabda: 


Aa AN $p 


“Sungguh, aku menempati magam mahmud (tempat terpuji) pada 
hari Kiamat." 


Seorang Anshar kemudian bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah 
itu maqam mahmud (tempat terpuji)?” Beliau menjawab, Saat kalian 
didatangkan dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan 
pakaian, dan tidak disunat, lalu orang pertama yang diberi pakaian adalah 
Ibrahim: Allah sx berfirman, Berilah kekasih-Ku pakaian." Dua pakaian 
lembut berwarna putih kemudian didatangkan lalu ia kenakan keduanya. Ia 
kemudian duduk menghadap Arasy. Setelah itu aku diberi pakaian, lalu aku 
mengenakannya. Aku kemudian berdiri di sisi kanan Arasy; kedudukan yang 
tidak ditempati oleh seorang pun, hingga orang-orang terdahulu maupun 
kemudian iri kepadaku.' Beliau melanjutkan, Lalu Kautsar dibuka untuk 
mereka menuju telaga'” Imam Ahmad menyebutkan lanjutan hadits terkait 
ciri-ciri telaga, seperti yang akan disebutkan pada pembahasan berikutnya. 

Imam Ahmad berkata, Affan bercerita kepada kami, Hammad bin 
Salamah bercerita kepada kami, Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Anas, 
bahwa Rasulullah 4 bersabda: 


“Para manusia lama (menunggu) pada hari Kiamat, lalu mereka 
saling berkata satu sama lain, Mari kita pergi menemui Adam, 
ayah manusia, agar ia menjadi perantara bagi kita untuk menemui 
Rabb kita, agar Dia memutuskan perkara di antara kita.’ Mereka 


15 HR Ahmad: 1, 399) dengan sanad dhaif, karena ke-dhaif-an Utsman bin Umair bin Amr bin 
Qais Al-Bajali. Ia di-dhaif-kan Ahmad, Ibnu Marin, dan lainnya. Abu Hatim berkata, “Haditnya dhaif. 
Haditsnya munkar. Syu'bah tidak suka padanya.” Ad-Daruguthni berkata, “Ia menyimpang. Tidak dapat 
dijadikan hujah.” 


446 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kemudian menemui Adam. Mereka berkata, 
untuk menemui Rabbmu, 
kami.’ Adam berkata, 
pemimpin para nabi." 


Jadilah perantara kami 
agar Dia memutuskan perkara di antara 
"Aku tidak berhak untuk itu. Temuilah Nuh, 


Mereka kemudian menemui Nuh dan berkata, Wahai Nuh, jadilah 
perantara kami untuk menemui Rabbmu, agar Dia memutuskan 
perkara di antara kami. Nuh berkata, 'Aku tidak berhak untuk 
itu. Temuilah Ibrahim, nabi dan kekasih Allah." Mereka kemudian 
menemui Ibrahim dan berkata, Wahai Ibrahim, jadilah perantara 
kami untuk menemui Rabbmu, agar Dia memutuskan perkara di 
, antara kami.' Ibrahim berkata, ‘Aku tidak berhak untuk itu. Temuilah 
Musa, kalimullah yang Dia pilih dengan risalah dan kalam-Nya." 


Mereka kemudian menemui Musa dan berkata, Wahai Musa, jadilah 
perantara kami untuk menemui Rabbmu, agar Dia memutuskan 
perkara di antara kami." Musa berkata, ‘Aku tidak berhak untuk itu. 
Temuilah Isa, ruh (ciptaan) Allah dan kalimat-Nya." 


Mereka kemudian menemui Isa dan berkata, Wahai Isa, jadilah 
perantara kami untuk menemui Rabbmu, agar Dia memutuskan 
perkara di antara kami. Isa berkata, Aku tidak berhak untuk itu. 
Temuilah Muhammad, karena ia penutup para nabi, dosanya yang 
telah lalu dan yang kemudian diampuni." Isa berkata, Katakan 
kepadaku, andaikan ada suatu barang di dalam suatu wadah yang 
sudah diberi stempel, apakah yang ada di dalam wadah bisa diambil 
sebelum stempelnya dibuka?’ Tidak," jawab mereka. Isa kemudian 
berkata, Muhammad adalah penutup para nabi." 


Rasulullah #& bersabda, Mereka kemudian menemuiku lalu berkata, 
'Wahai Muhammad! Jadilah perantara kami untuk menemui 
Rabbmu, agar Ia memutuskan perkara di antara kami.” ‘Baik,’ 
kataku. Aku kemudian datang ke pintu surga, aku meraih lingkaran 
pintu lalu aku meminta untuk dibuka. Dikatakan, Siapa kamu?” 
‘Muhammad,’ sahutku. Pintu surga dibuka untukku, aku kemudian 
bersungkur sujud, lalu memuji Rabbku dengan pujian-pujian yang 


447 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


tidak pernah diucapkan seorang pun sebelumku pada-Nya, dan tidak 
akan diucapkan seorang pun setelahku. 


(Allah) berfirman, Bangunlah (dari sujud). Berkatalah, niscaya kau 
didengar. Mintalah, niscaya kau diberi. Dan mintalah syafaat, niscaya 
kau diizinkan untuk memberi syafaat." Aku kemudian berkata, Ya 
Rabb! (Selamatkanlah) umatku! (Selamatkanlah) umatku! Allah 
berfirman, Keluarkan (dari neraka) siapa yang di dalam hatinya 
ada iman (meski) seberat biji zarrah." Aku kemudian mengeluarkan 
mereka (dari neraka), lalu aku bersungkur sujud" 


Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Abu 
Urubah, dari Anas, dengan matan yang sama. 


Riwayat Abu Hurairah 2 

Imam Ahmad berkata; Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami, Abu 
Hayyan bercerita kepada kami, Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir bercerita kepada 
kami, dari Abu Hurairah, ia berkata: 

“Rasulullah 4. diberi daging (kambing), lalu sampil depandisuguhkan 
kepada beliau. Bagian sampil depan itu membuat beliau senang. Lalu beliau 
menggigitnya satu kali, kemudian bersabda, “Aku adalah pemimpin seluruh 
manusia pada hari Kiamat. Tahukah kalian kenapa? Pada hari Kiamat itu, 
Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan kemudian di satu padang 
luas, lalu juru panggil memperdengarkan (seruan) pada mereka semua. 
Pandangan mata meliputi mereka semua, matahari mendekat, hingga duka 
dan kesulitan sampai pada tingkatan yang tidak mampu ditanggung oleh 
manusia. 

Kemudian sebagian di antara mereka berkata pada yang lain, ‘Apakah 
kalian tidak melihat kondisi yang menimpa kalian? Apa kalian tidak melihat 
kesulitan yang menimpa kalian hingga seperti ini? Apakah kalian tidak 
memikirkan seseorang yang meminta syafaat kepada Rabb kalian untuk 
kalian? Lalu sebagian manusia berkata pada sebagian lainnya, “Temuilah 


46 HR. Ahmad: III, hal: 247, Al-Bukhari: XII/7510, Muslim: I, kitab: Iman, hadits nomor 326. 


448 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Adam.' Mereka kemudian menemui Adam lalu berkata, “Wahai Adam, 
engkau ayah manusia, apakah engkau tidak melihat kondisi yang menimpa 
kami? Apa engkau tidak melihat kesulitan yang menimpa kami hingga seperti 
ini? Adam berkata, “Sungguh, Rabbku pada hari itu murka, belum pernah 
Dia murka seperti itu sebelumnya, tidak akan marah seperti itu setelahnya. 
Ia pernah melarangku (memakan buah) pohon, tapi aku durhaka pada-Nya. 
Jiwaku (yang seharusnya diberi syafaat), jiwaku (yang seharusnya diberi 
syafaat). Temuilah selainku, temuilah Nuh." 


Merekakemudian menemui Nuhlalu berkata, Wahai Nuh! Engkauadalah 
rasul pertama di bumi, Allah menyebutmu hamba yang pandai bersyukur. 
Mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami, apakah engkau tidak melihat 
kondisi yang menimpa kami? Apakah engkau tidak melihat kesulitan yang 
menimpa kami hingga seperti ini? Nuh kemudian berkata pada mereka, 
“Sungguh, Rabbku pada hari itu murka, belum pernah Dia murka seperti itu 
sebelumnya, tidak akan marah seperti itu setelahnya. Dulu aku memiliki satu 
doa yang aku panjatkan (agar keburukan menimpa) kaumku. Jiwaku (yang 
seharusnya diberi syafaat), jiwaku (yang seharusnya diberi syafaat). Temuilah 
Ibrahim." 

Mereka kemudian menemui Ibrahim lalu berkata, “Wahai Ibrahim! 
Engkau nabi dan kekasih Allah di antara seluruh penduduk bumi, mintalah 
syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Apakah engkau tidak melihat kondisi 
yang menimpa kami? Apakah engkau tidak kesulitan yang menimpa kami 
hingga seperti ini?” Ibrahim kemudian berkata kepada mereka, “Sungguh, 
Rabbku pada hari itu murka, belum pernah Dia murka seperti itu sebelumnya, 
tidak akan marah seperti itu setelahnya. Sungguh aku pernah berdusta tiga 
kali. Jiwaku (yang seharusnya diberi syafaat), jiwaku (yang seharusnya diberi 
syafaat). Temuilah selainku, temuilah Musa.” 

Mereka kemudian menemui Musa lalu berkata, ‘Wahai Musa, engkau 
adalah utusan Allah, Allah melebihkanmu dengan risalah-risalah-Nya dan 
Dia berbicara dengan-Mu di antara seluruh manusia. Mintalah syafaat 
kepada Rabbmu untuk kami. Apakah engkau tidak melihat kondisi yang 
menimpa kami? Apakah engkau tidak melihat kesulitan yang menimpa kami 
hingga seperti ini?” Musa berkata pada mereka, “Sungguh, Rabbku pada hari 
itu murka, belum pernah Dia murka seperti itu sebelumnya, tidak akan marah 


449 


'An-Nih&yah fil Fitan wal Malahim 


seperti itu setelahnya. Sungguh, aku pernah membunuh nyawa yang tidak 
diperintahkan untuk aku bunuh. Jiwaku (yang seharusnya diberi syafaat), 
jiwaku (yang seharusnya diberi syafaat). Temuilah ‘Isa.’ 


Mereka kemudian menemui Isa lalu berkata, “Wahai Isa! Engkau adalah 
utusan Allah, engkau sudah bisa berbicara saat masih berada dalam buaian, 
kalimat Allah yang Dia sematkan kepada Maryam, dan ruh (ciptaan)-Nya. 
Mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Apakah engkau tidak melihat 
kondisi yang menimpa kami? Apakah engkau tidak melihat kesulitan yang 
menimpa kami hingga seperti ini? Isa berkata kepada mereka, “Sungguh, 
Rabbku pada hari itu murka, belum pernah Dia murka seperti itu sebelumnya, 
tidak akan marah seperti itu setelahnya.” Ia tidak menyebut kesalahan apa 
pun, lalu ia berkata, Jiwaku (yang seharusnya diberi syafaat), jiwaku (yang 
seharusnya diberi syafaat). Temuilah selainku, temuilah Muhammad 46.” 

Mereka kemudian menemuiku, mereka berkata, 'Wahai Muhammad, 
engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Allah mengampuni dosamu 
yang telah lalu dan yang dikemudian. Mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk 
kami. Apakah engkau tidak melihat kondisi yang menimpa kami? Apakah 
engkau tidak kesulitan yang menimpa kami hingga seperti ini?” Aku kemudian 
mendekat di bawah 'Arasy, lalu aku bersujud kepada Rabb. Kemudian Allah 
mengilhamkan pujian-pujian terbaik (untuk-Nya) kepadaku, yang tidak 
pernah Dia ilhamkan pada siapa pun sebelumku. 

Setelah itu Allah berfirman, “Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu, 
mintalah, kau pasti diberi, berilah syafaat, kau pasti (diizinkan) memberi syafaat." 
Aku kemudian bangun mengangkat kepala lalu berkata, “Ya Rabb, (rahmati dan 
ampunilah) umatku, (rahmati dan ampunilah) umatku.” Kemudian dikatakan, 
“Wahai Muhammad! Masukkan ke dalam surga di antara umatmu yang tidak 
dihisab melalui pintu kanan di antara pintu-pintu surga, dan mereka juga 
bersama-sama yang lain memasuki pintu-pintu selain itu (tidak terlarang untuk 
masuk lewat pintu-pintu lain). Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sungguh jarak antara dua daun pintu-pintu surga, seperti jarak antara Mekah 
dan Hajar, atau antara Mekah dan Bushra'.”” 


47 Al-Bukhari: VV3340, Muslim: I, kitab: Iman, hadits nomor 327, Ahmad: II, hal: 368, At-Tirmidzi: IV/2434. 


450 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Bukhari dan Muslim mentakhrij hadits ini dalam kitab Shahihain 
dari hadits Ibnu Hibban Yahya bin Sa'id bin Hibban, dengan matan yang 
sama. Abu Bakar bin Abiddunya meriwayatkannya dalam Al-Ahwal, dari 
Abu Khaitsamah, dari Jarir, dari Ammar bin Ga'ga', dari Abu Zur'ah, dari 
Abu Hurairah, dari Nabi 4. Ibnu Abiddunya kemudian menyebut hadits ini 
secara panjang lebar dan menambahkan rangkaian riwayat berikut: 


“Aku takut dilemparkan ke neraka. Temuilah selainku,” dalam kisah 
Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Tambahan ini aneh sekali. Tidak 
disebutkan dalam kitab Shahihain ataupun salah satunya. Wallahu a'lam. 


Imam Ahmad berkata, Affan bercerita kepada kami, Hammad bin 
Salamah bercerita kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Nadhrah Mundzir 
bin Malik bin Gath'ah, ia berkata, “Ibnu Abbas berkhotbah di mimbar 
Bashrah. Ia berkata, Rasulullah & bersabda: 


“Sungguh, setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan di dunia, dan 
aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku. Aku pemimpin anak 
Adam, dan (aku) tidak (patut) membanggakannya. Dan aku adalah manusia 
pertama yang dibangkitkan pada hari Kiamat, dan (aku) tidak (patut) 
membanggakannya. Panji pujian berada di tanganku dan aku adalah manusia 
pertama yang dibangkitkan, (aku) tidak (patut) membanggakannya. Adam 
dan orang-orang yang di bawah tingkatannya berada di bawah panjiku, dan 
aku adalah manusia pertama yang dibagkitkan pada hari Kiamat, dan (aku) 
tidak (patut) membanggakannya. 


Hari kiamat berlalu begitu lama bagi manusia, hingga sebagian berkata 
kepada yang lain, ‘Mari kita pergi menemui Adam, ayah manusia, lalu ia 
memohon syafaat kepada Rabb kita sa untuk kita, supaya Dia memutuskan 
perkara di antara kita.” Mereka kemudian menemui Adam. Mereka 
bilang, Wahai Adam, engkaulah yang Allah ciptakan dengan tangan-Nya, 
menempatkanmu di surga-Nya, maka memohonlah syafaat kepada Rabbmu 
untuk kami, agar Dia memutuskan perkara di antara kami." Adam berkata, 
‘Aku tidak (berwenang) untuk itu. Sungguh, aku pernah dikeluarkan dari 
surga karena kesalahan yang aku lakukan, dan saat ini yang aku pikirkan 


adalah diriku sendiri. Temuilah Nuh, pemimpin para nabi". 


451 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Ibnu Abbas menyebut lanjutan hadits seperti di atas, sampai pada sabda, 
“Mereka lalu menemuiku, mereka bilang, "Wahai Muhammad! memohonlah 
syafaat kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memutuskan perkara di antara 
kami. Aku kemudian berkata, ‘Aku berwenang untuk itu, hingga Allah sx 
memberi izin untuk siapa pun yang Dia kehendaki dan Dia ridhai. Saat Allah 
Tabaraka wa sx berkehendak untuk memutuskan perkara di antara hamba- 
hamba-Nya, ada yang menyerukan, “Mana Ahmad dan umatnya? Kita yang 
terakhir (dari sisi masa) namun pertama (dari sisi kedudukan). Kita adalah 
umat terakhir, namun yang pertama dihisab. Jalan kemudian dilapangkan 
untuk kita di antara seluruh umat, lalu kita berjalan dengan muka bersinar 
karena bekas-bekas wudhu, seluruh umat berkata: ‘Umat ini hampir saja 
menjadi nabi semua.” Kita kemudian mendatangi pintu surga, lalu aku 
meraih rantai pintu'.”48 

Imam Ahmad juga menyebutkan lanjutan kisah hadits terkait syafaat 
untuk orang-orang yang durhaka dari umat ini. Hadits ini diriwayatkan 
dalam bentuk seperti ini dari sejumlah shahabat, di antaranya Abu Bakar 
'Ash-Shiddig. 

Anehnya, imam-imam hadits yang menyebut hadits ini melalui sebagian 
besar jalur, tidak menyebut syafaat terbesar bahwa Nabi #£. datang kepada 
Rabb, meminta-Nya untuk memutuskan perkara di antara seluruh manusia 
seperti yang disebutkan dalam hadits tentang sangkakala sebelumnya. 
Padahal syafaat inilah yang menjadi inti pembahasan. Rangkaian awal hadits 
menunjukkan bahwa para manusia meminta pertolongan kepada Adam dan 
para nabi berikutnya agar Allah memutuskan perkara di antara manusia, dan 
agar mereka terbebas dari kondisi yang mereka hadapi, seperti disebutkan 
dalam seluruh rangkaian hadits melalui seluruh jalur-jalur riwayatnya. 


Ketika semuanya sampai di padang mahsyar, para imam hadits hanya 
menyebut syafaat untuk orang-orang durhaka di antara umat ini dan mereka 
dikeluarkan dari neraka. Maksud (kaum) salaf meringkas hadits ini adalah 
untuk membantah Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkari adanya 
manusia yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka dimasukkan ke 
dalamnya. Kaum salaf hanya menyebut hadits syafaat secara ringkas, sampai 


48 HR. Ahmad: I, hal: 281. Di dalam sanadnya ada Ali bin Zaid. Ia dhaif. 


452 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


pada bagian yang menyebut nash tegas yang berisi bantahan terhadap 
pandangan bid'ah kalangan Khawarij dan Mu'tazilah yang bertentangan 
dengan hadits-hadits yang secara tegas menyebutkan bahwa orang-orang 
durhaka di antara umat ini dikeluarkan dari neraka. Seperti disebutkan dalam 
hadits tentang sangkakala sebelumnya, bahwa para manusia menemui Adam, 


setelah itu Nuh, berikutnya Ibrahim, kemudian Musa dan Isa, lalu setelah itu 
menemui Rasulullah 4. 


Beliau kemudian pergi kemudian bersujud kepada Allah di bawah 
Arasy di sebuah tempat bernama Fahash. Allah kemudian bertanya dan Dia 
lebih tahu, “Kamu kenapa?’ Rasulullah 36 berkata, “Aku berkata, “Ya Rabb! 
Engkau telah berjanji untuk memberiku. syafaat, maka izinkanlah aku untuk 
memberi syafaat pada makhluk-Mu. Putuskanlah perkara di antara mereka.’ 
Allah berfirman, “Aku telah mengizinkanmu untuk memberi syafaat.’ Beliau 
bersabda, “Aku kemudian bangun (dari sujud) lalu aku berdiri bersama para 


manusia”. 


Setelah itu beliau menyebut langit terbelah, para malaikat turun 
bersamaan awan. Kemudian Rabb datang untuk memutuskan perkara. Para 
malaikat yang didekatkan bertasbih dengan berbagai macam bacaan tasbih. 
Beliau bersabda, “Allah kemudian meletakkan kursi-Nya di tempat seperti 
yang Dia kehendaki di antara bumi-Nya, lalu Dia memanggil dengan suara- 
Nya, Wahai golongan jin dan manusia! Sungguh, Aku diam sejak hari Aku 
menciptakan kalian hingga hari ini. Aku mendengarkan perkataan kalian, 
dan Aku melihat amal perbuatan kalian. Sekarang diamlah kalian semua. 
Yang ada hanyalah amalan-amalan kalian dan lembaran catatan amalan 
kalian yang akan dibacakan kepada kalian. Maka, siapa menemukan yang 
baik, hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa menemukan tidak seperti itu, 
jangan mencela siapa pun selain dirinya sendiri'.” 


Abdurrazzag berkata, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Ali bin Hasan Zainal Abidin, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


“Pada hari Kiamat, Allah membentangkan bumi laksana. membentangkan 
kulit, hingga setiap manusia hanya memiliki tempat pijakan kedua kakinya.” 
Rasulullah # bersabda, “Aku adalah orang pertama yang dipanggil. Jibril 
berada di sebelah kanan Ar-Rahman sx. Demi Allah, Jibril belum pernah 


453 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


melihat-Nya sebelum itu. Aku kemudian berkata, ‘Ya Rabb! Dia ini (Jibril) 
mengabarkan kepadaku bahwa Engkau mengutusnya kepadaku. Allah 
berfirman, “Dia benar. Berilah syafaat! Aku pun berkata, ‘Ya Rabb! Hamba- 
hamba-Mu yang beribadah kepada-Mu dan yang tidak beribadah kepada. 
Mu di segala penjuru bumi.’ Yaitu mereka semua berdiri menanti di segala 
penjuru bumi. Mereka semua berkumpul dalam satu tempat luas, baik 
mukmin maupun kafir.” Beliau menjadi perantara di sisi Allah agar Allah 
memutuskan perkara di antara hamba-hamba-Nya, membedakan orang. 
orang mukmin dengan orang-orang kafir di maugif dan tempat kembali, 
pada saat itu juga dan padasaat berikutnya. 


Untuk itu Ibnu Jarir berkata, “Sebagian besar kalangan ahli tafsir 
menyatakan terkait firman Allah sa, 'Mudah-mudahan Tuhanmu 
mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (Al-Isra”: 79) Yaitu kedudukan yang 
ditempati Rasulullah 4%. pada hari Kiamat untuk memberi syafaat kepada 
seluruh manusia, agar Rabb melegakan mereka dari kesulitan besar yang 
mereka hadapi pada hari itu.” 

Al-Bukhari berkata, Ismail bin Abban bercerita kepada kami, Abu Ahwash 
bercerita kepada kami, dari Adam bin Ali, aku mendengar Ibnu Umar berkata, 
“Manusia berjalan dengan cepat pada hari Kiamat. Setiap umat mengikuti 
nabinya. Mereka berkata, “Hai fulan, berilah syafaat. Hai fulan, berilah 
syafaat.” Hingga syafaat beralih kepada Nabi 46. Itulah hari ketika Allah 
menempatkan beliau di Maqam Mahmud (tempat terpuji)”.” 

Al-Bukhari berkata; Hamzah bin Abdullah meriwayatkan hadits ini dari 
ayahnya, dari Nabi $. 


Meminta-minta Menyebabkan Melelehnya Daging Wajah pada Hari Kiamat 
Al-Bukhari menyebut sanad riwayat ini secara ta'liq di tempat lain dalam 
kitab Shahih. Ia menyebutkan dalam kitab zakat; Yahya bin Bukair bercerita 
kepada kami, Laits bercerita kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, aku 
mendengar Hamzah bin Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah #& bersabda: 


“Seorang hamba terus meminta-minta pada orang lain, hingga ia 
datang pada hari Kiamat (dalam kondisi) di wajahnya tidak ada 


454 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


satu pun potongan daging." Beliau bersabda, “Sungguh, matahari 
mendekat pada hari Kiamat, hingga keringat (manusia) mencapai 
setengah telinga. Saat mereka berada dalam keadaan seperti itu, 
mereka meminta pertolongan kepada Adam, setelah itu Musa, dan 
setelah itu Muhammad.” 


Abdullah bin Yusuf menambahkan, Laits bercerita kepadaku, dari 
Abu Ja'far, “(Nabi #f) menjadi perantara (seluruh manusia) agar (Allah) 
memutuskan perkara di antara sesama makhluk. Beliau berjalan hingga 
meraih lingkaran pintu. Pada hari itu, Allah menempatkan beliau di tempat 
terpuji yang dipuji seluruh manusia yang tengah berkumpul (di padang 
mahsyar).” 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Abdullah 
bin Abdul Hakam, dari Syuaib bin Laits, dari ayahnya, dengan matan serupa. 
Wallahu a'lam. 


Telaga Nabi 455, Semoga Allah Memberi Kita Minum dari Telaga Beliau pada 
Hari Kiamat 

Ada banyak hadits masyhur dari berbagai jalur yang menyebutkan 
telaga Nabi 38, meskipun sebagian besar ahli bid'ah angkuh mengingkari 
keberadaan telaga ini. Mereka patut dihalangi untuk datang ke telaga ini, 
seperti dikatakan sebagian salaf, “Siapa mendustakan suatu kemuliaan, ia 
tidakakan meraihnya.” Andai saja orang-orang yang mengingkari keberadaan 
telaga Nabi #. menelaah hadits-hadits yang akan kami sebutkan berikut, 
sebelum mereka menyatakan pengingkarannya, niscaya mereka tidak akan 
mengingkarinya. 


Para Shahabat yang Membenarkan dan Meriwayatkan Hadits tentang 
Keberadaan Telaga Nabi s5 

Hadits tentang telaga Nabi £. diriwayatkan dari sejumlah shahabat, di 
antaranya Ubai bin Ka'ab, Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdullah, Jundub bin 
Abdullah Al-Bajali, Zaid bin Arqam, Salman Al-Farisi, Haritsah bin Wahab, 
Hudzaifah bin Usaid, Hudzaifah bin Yaman, Samurah bin Jundub, Sahal bin 


455 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Sa'ad, Abdullah bin Zaid bin Ashim, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, 
Abdullah bin Amr bin Ash, Abdullah bin Mas'ud, Utbah bin Abdus Sulma, 
Uqbah bin Amir Al-Juhami, Nawwas bin Sam'an, Abu Umamah Al-Bahili, 
Abu Zur'ah Al-Aslami, Abu Bakrah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Sa'id Al-Khudri, 
Abu Hurairah Ad-Dusi, Asma" binti Abu Bakar, Aisyah, dan Ummu Salamah. 
Semoga Allah meridhai mereka semua dan semoga kitamendapatkan berkah 
mereka. Juga diriwayatkan dari istri Hamzah, paman Rasulullah 4. Mereka 
semua berasal dari Bani Najjar. 


@ Riwayat Ubai bin Ka'ab Al-Anshari x, pemimpin orang-orang fakir 

“Siapa meminum (air) telaga, ia puas sehingga tidak akan dahaga 
selamanya, dan siapa dari terhalang meminum (air telaga), ia terhalang dari 
kepuasan selamanya” 

Abu Qasim Ath-Thabrani berkata; Abu Zurah Ad-Dimasygi bercerita 
kepadakami, Muhammad bin Ash-Shalt bercerita kepada kami, Abdul Ghaffar 
bin Qasim bercerita kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Zirr bin Jaisy, dari 
Ubai bin Ka'ab, bahwa Rasulullah # suatu ketika menyebut tentang telaga, 
lalu Ubai bin Ka'ab bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah itu telaga?” Beliau 
menjawab: 


kAH SE Je óe BG EN sa sh ah sa Lag Aa 


Aa yr PE yo aa aa ka Dji 33 s 
(Airnya) lebih putih dari susu, lebih dingin dari salju, lebih manis dari 
madu, dan lebih harum dari kasturi. Siapa yang meminum satu teguk 
darinya, ia tidak akan dahaga selamanya, dan siapa dipalingkan 
darinya, ia tidak akan puas selamanya'.” 


Abu Bakar bin Abu Ashim juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab As- 
Sunnah; Yunus bin Bukair bercerita kepada kami, Abdul Ghaffar bin Qasim 
bercerita kepada kami. Ibnu Abi Ashim kemudian menyebut hadits serupa 
dengan sanadnya. 

Lafal dari riwayat Ibnu Abi Ashim; beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah telaga itu?’ Beliau menjawab, ‘Demi Zat yang jiwaku berada di 


456 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tangan-Nya, airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari salju, lebih manis 
dari madu, dan lebih harum dari kasturi. Gelas-gelasnya lebih banyak dari 
(jumlah) bintang-bintang. Orang yang meminum (airnya) tidak akan dahaga 


selamanya, dan orang yang dipalingkan darinya tidak akan puas selamanya’. 


Tak seorang pun di antara enam pemilik kitab hadits yang mentakhrij 
hadits ini. Begitu pula Imam Ahmad. 


@ Riwayat Anas bin Malik Al-Anshari, pelayan Nabi # 

Al-Bukhari berkata, Sa'id bin Ufair bercerita kepada kami, Ibnu Wahab 
bercerita kepada kami, dari Yunus. Ibnu Syihab berkata Anas bin Malik a. 
bercerita kepadaku, bahwa Rasulullah # bersabda: 


“Sungguh, luasnya telagakuadalah seperti antara Ailah dan Shan'adi 
Yaman. Di (telaga) itu terdapat teko-teko sejumlah bintang-bintang 
di langit." 


Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Harmalah bin Wahab as 


@ Jalur lain dari Anas bin Malik a% 


Al-Bukhari berkata, Muslim bin Ibrahim bercerita kepada kami, Wahib 
bercerita kepada kami, Abdul Aziz bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik 
mz, dari Nabi 4%, beliau bersabda: 


IPB Ap LELE HA GI HI cabai Ip JL HE 
DENGUE TOR ba ata 


“Sungguh sejumlah umatkuakan mendatangi (telaga), hingga setelah 
aku mengenali mereka, mereka ditarik dariku lalu aku berkata, 


49 HR. Al-Bukhari: X1/6580, Muslim: IV, kitab: Fadha'i, hadits nomor 39, dari hadits Anas bin Malik. 


457 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


(Mereka) umatku.’ Dikatakan, Kau tidak tahu apa yang mereka 
perbuat sepeninggalmu'.”? 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Hatim, dari Affan, 
dari Wahib bin Khalid, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dengan matan yang sama, 


Al-Kautsar, Sungai di Surga yang Diberikan kepada Rasulullah 425 


© Jalur riwayat lain dari Anas bin Malik a% 


Imam Ahmad berkata; Muhammad bin Fudhail bercerita kepada kami, 
dari Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Malik asi, ia berkata, “Rasulullah 3%. 
tidak sadarkan diri untuk sesaat. Setelah itu beliau bangun sambil tersenyum. 
Entah beliau yang berkata atau mereka (para shahabat) yang bertanya kepada 
beliau, “Kenapa engkau tersenyum?’ Beliau menjawab, “Baru saja diturunkan 
sebuah surah kepadaku." Beliau kemudian membaca, “Dengan nama Allah 
Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Kami telah memberimu 
(Muhammad) nikmat yang banyak, Hingga akhir surah. Setelah itu beliau 
bertanya, “Tahukah kalian apakah itu Al-Kautsar? Mereka menjawab, “Allah 
dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau bersabda: 


s 


p g Aa as ae ÉL a jag SE dy atiti sh 


Dasa a áJ 


Ta (Al-Kautsar) adalah sungai yang diberikan Rabbku sx kepadakudi 
surga. Padanya terdapat banyak kebaikan. Umatku akan meminum 
airnya pada hari Kiamat. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang. 
Di antara mereka ada yang ditarik dariku, lalu aku berkata, Ya Rabb! 
Ia termasuk umatku.’ Lalu dikatakan, ‘Engkau tidak tahu, apa yang 
mereka perbuat sepeninggalmu'"s 


50 HR. Al-Bukhari: XV6582, Muslim: IV, kitab; keutamaan-keutamaan, hadits nomor 40) dari hadits Anas bin 
Malik juga. 


juga. 
51 Shahih. HR. Ahmad: III, hal: 102, 281, Muslim: I, kitab; shalat, hadits nomor 53, Abu Dawud: IV/4747. 


458 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Demikian tiga sanad dari Anas bin Malik. Muslim, Abu Dawud, dan An- 
Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Fudhail dan Ali bin 
Mashar, keduanya dari Mukhtar bin Fulful, dari Anas, dengan matan yang 
sama. 


Lafal riwayat Muslim: 


PATHA H “Ta Z aa E Ser “1. -z .. 
BEA AE Saha gh Yah TS adi Ia asin Ph 
“Ia adalah sungai yang dijanjikan Rabbku kepadaku. Padanya 
terdapat banyak kebaikan. Ia adalah telagaku, umatku meminum 


airnya pada hari Kiamat." Lafal hadits seterusnya sama seperti 
riwayat di atas. 


Artinya, ada dua aliran yang dialirkan dari Al-Kautsar ke telaga. Telaga 
Nabi 4 berada di padang luas sebelum shirath, karena orang-orang murtad 
dihalau dari telaga. Dan orang-orang seperti mereka ini tidak dapat melewati 
shirath, seperti yang akan disebutkan melalui sejumlah jalur riwayat 
berikutnya. Ada hadits yang secara tegas menyebutkan telaga berada di 
padang luas, seperti yang akan Anda ketahui sebentar lagi, insya Allah. 


@ Jalur lain dari Anas bin Malik a% 


Ahmad berkata: Abu Amir dan Abu Qasim bercerita kepada kami, 
Husyaim bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah 
#6 bersabda: 


“Perumpamaan (jarak) antara dua sisi telagaku laksana (jarak) 
antara Madinah dan Shan'a, dan laksana antara Madinah dan 
Omman. 


52 HR. Ahmad: III, hal: 133, Muslim: IV, kitab: Fadha'i, hadits nomor 41-42. 


459 


An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Amir, dari Abdul Malik bin 
Amr. Muslim juga mentakhrij hadits ini dari Ashim bin Nadhr, dari Mu'tamir 
bin Sulaiman, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Anas, dengan matan serupa. 


@ Jalur lain dari Anas bin Malik ati, Pelayan Rasulullah # 


Ahmad berkata: Yunus dan Hasan bin Musa bercerita kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah æ% bercerita kepada kami. Ahmad 
juga meriwayatkan hadits ini dari Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Ali 
bin Zaid, dari Hasan, dari Anas asi, bahwa suatu kaum menyebut tentang 
telaga di dekat Ubaidullah bin Ziyad, lalu ia mengingkarinya dan berkata, 
“Apa itu telaga?’ Pengingkaran Ubaidullah ini sampai ke telinga Anas as, 
lalu Anas berkata, “Tidak apa-apa, aku akan menemuinya.’ Anas kemudian 
menemui Ubaidullah lalu bertanya, ‘Kalian menyebut tentang telaga? 
Ubaidullah balik bertanya, Apa kau mendengar Rasulullah #4 menyebutnya? 
Anas menjawab, ‘Ya, aku mendengar Rasulullah £ (menyebutnya) lebih dari 
sekian dan sekian kali. beliau bersabda: 


Kn adan Sa agus 
MEN pi AE Ia BY 


“Sungguh, antara kedua tepinya seperti (| luasnya) antara Ailah hingga 
Makkah, atau (seluas) antara Shan'a dan Makkah. Gelas-gelasnya 
lebih banyak dari bintang-bintang di langit.” Hanya Ahmad 
meriwayatkan yang hadits ini. 


Yahya bin Muhammad bin Sa'id meriwayatkan hadits ini dari Siwar bin 
Abdullah Al-Gadhi Al-Anbari, dari Mu'adz bin Mu'adz Al-Anbari, dari Asy'ats 
bin Abdullah Al-Humrani, dari Anas bin Malik a, ia berkata, Rasulullah 3% 
bersabda: 


53  AlMusnad: Il hal: 230. Di dalam sanad hadits ini ada Ali bin Zaid. Ia dhaif dalam hadits. 


460 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


IS JUS Gee es 


7 "3 PEES 
Nda 
“Telagaku (seluas) antara ini hingga itu. Padanya ada gelas-gelas 
sebanyak bintang-bintang di langit. (Airnya) lebih manis dari 
madu, lebih dingin dari salju, dan lebih putih dari susu. Siapa yang 
meminumnya, ia tidak akan dahaga selamanya. Dan siapa tidak 
meminum(nya), ia tidak akan puas selamanya.” 


@ Jalur lain dari Anas bin Malik as, Pelayan Rasulullah #5 

Al-Hafizh Abu Ya'la berkata; Abdurrahman—bin Salam—bercerita 
kepadaku, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Tsabit, dari 
Anas a, bahwa Abdullah bin Ziyad berkata, “Wahai Abu Hamzah! Apakah 
kau mendengar Rasulullah #. menyebut tentang telaga?” Anas menjawab, 
“Aku meninggalkan wanita-wanita tua di Madinah, mereka sering meminta 
kepada Allah agar mendatangkan mereka ke telaga Muhammad Bs." 


@ Jalur lain dari Anas bin Malik ati, Pelayan Rasulullah # 


Al-Hafizh Abu Ya'lajuga berkata; Abu Khaitsamah bercerita kepada kami, 
Umar bin Yunus Al-Hanafi bercerita kepada kami, Ikrimah—bin Ammar— 
bercerita kepada kami, dari Yazid Ar- Raggasy, ia berkata, “Aku berkata, "Ada 
suatu kaum yang bersaksi (menuduh) kita kafir dan syirik.” Anas berkata, 
“Mereka adalah seburuk-buruk makhluk.’ Aku berkata, ‘Mereka mendustakan 
telaga." Anas berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 36 bersabda: 


e a Saki AAN a 356 ASI 


“Sungguh, aku memiliki telaga seluas antara Ailia hingga Ka'bah— 
atau beliau menyebut: Shan'a (Airnya) lebih putih dari susu, dan 


461 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


lebih manis dari madu. Padanya terdapat gelas-gelas sebanyak 
bintang-bintang di langit. Sejumlah aliran air dari surga muncul di 
dalamnya. Siapa mendustakannya, ia tidak akan meminumnya’.'™ 
Benarlah Rasulullah 555. 


© Jalur lain dari Anas bin Malik az, Pelayan Rasulullah # 

Al-Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Abdul Khali Al-Bazzar menyebutkan 
dalam Musnad-nyas Muhammad bin Ma'mar bercerita kepada kami, Abu 
Dawud bercerita kepada kami, Al-Mas'udi bercerita kepada kami, dari Adi 
bin Tsabit, dari Anas æ%, ia berkata, Rasulullah 46 bersabda: 


A f ai E na aa A Ea ar 
óe Ep LE aa KN Ga a AAS INI Ge seg 
É SA AN Ga LG EN sa S JAAN Ga A EN 

Ie In 3 Jan UN An IE 
“Telagaku (seluas) antara ini hingga itu. Padanya ada gelas-gelas 
sebanyak bintang-bintang di langit. (Airnya) lebih manis dari madu, 
lebih dingin dari salju, dan lebih putih dari susu. Siapa meminum 


satu teguk (dari air)nya, ia tidak akan dahaga selamanya. Dan siapa 
tidak meminum(nya), ia tidak akan puas selamanya." 


Berikutnya Al-Bazzar menyatakan, kami tidak mengetahui hadits ini 
dengan lafal seperti ini dari Anas, selain melalui sanad ini. Hanya Adi bin 
Tsabit yang meriwayatkan hadits ini dari Anas. Dan hanya Al-Mas'udi yang 
meriwayatkannya dari Adi bin Tsabit. Sanad ini jayyid. Tak seorang pun di 
antara para pemilik kitab hadits meriwayatkan hadits ini, tidak juga Ahmad 
bin Hanbal. Wallahu a'lam. 


54 Sanad hadis ini dhaif karena ke-dhaif-an Yazid Al-Raggasy. 

55 Disebutkan Al-Haitsami dalam Majma’ Az-Zawa id: X, hal: 360-361). la berkata, “Hadits ini tertera dalam 
kitab Shahih secara ringkas. Hadits ini diriwayatkan Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dalam AI-Mu'jam Al- 
'Awsath, Di dalam sanadnya ada Al-Mas'udi, Ia tsigah, hanya saja hafalannya kacau. Sementara perawi- 
perawi lainnya adalah para perawi kitab Shahih." 


462 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


@ Jalur lain dari Anas bin Malik x, Pelayan Rasulullah & 

Ibnu Abiddunya berkata, Hasan bin Shabbah bercerita kepada kami, 
Makki bin Ibrahim bercerita kepada kami, Musa bin Ubaidah bercerita 
kepada kami, dari Abu Bakar bin Ubaidullah bin Anas, dari kakekya, Anas bin 
Malik az, bahwa Rasulullah #4 bersabda: 


IP gai LIA LAN pi ji 


S 

ene e, aal ak 

EP s Lal, 

peti aan 3 

PE 

“Aku melihat telagaku. Rupanya di kedua tepinya terdapat gelas-gelas 

sebanyak bintang-bintang di langit. Aku mencelupkan tanganku. 
Rupanya (airnya) minyak anbar yang sangat harum.” 


© Riwayat Buraidah bin Khashib Al-Aslami ati 


Al-Hafizh Abu Ya'la berkata Yahya bin Ma'in bercerita kepada kami, 
Yahya bin Yaman bercerita kepada kami, dari Aidz bin Bisyr Al-Bajali, dari 
Algamah bin Martsad, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah 
38 bersabda: 


2 


GÉ ija GN gê S56 KT 3 YA dj OKE SES se 


SA : 

Jal Ban GES IE a 
“Telagaku (seluas) antara Omman hingga Yaman. Padanya terdapat 
gelas-gelas sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa meminum satu 
tegukan darinya, ia tidak akan dahaga setelahnya, selamanya.” 


Ibnu Sha'id dan Ibnu Abiddunya juga meriwayatkan hadits ini dari 
Abdullah bin Wadhdhah Al-Azdi Al-Lu'lu'i, dari Yahya bin Yaman, dengan 
matan yang sama. Lafalnya, “Telagaku (seluas) antara Omman hingga 
Yaman. Padanya terdapat gelas-gelas sebanyak bintang-bintang di langit. 
(Airnya) lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih lembut dari keju. 
Siapa meminum satu tegukan darinya, ia tidak akan dahaga setelahnya, 
selamanya.” Para ahli hadits tidak mentakhrij hadits ini. 


463 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


@ Riwayat Tsauban x 


Imam Ahmad berkata, Affan bercerita kepada kami, Himam bercerita 
kepada kami, Qatadah bercerita kepada kami, dari Salim bin Mi'dan, dari 
Tsauban, bahwa Rasulullah # bersabda: 


Gah pe GAN JAN JAN GE a 


[AMAN SARA d KRL Ld Ii HAN BA 

Ae atas it 
“Aku berada di halaman telagaku pada hari Kiamat. Aku menghalau 
orang-orang untuk penduduk Yaman dan aku memukuli mereka 
dengan tongkatku hingga mereka bubar.’ Tsauban berkata, ‘Beliau 
ditanya, ‘Wahai Rasulullah! Berapa luasnya?’ Beliau menjawab, 
‘Dari tempatku berdiri ini sampai Omman. Di dalamnya terdapat 
dua saluran air (dari surga) yang memancarkan air dengan deras 
mengisinya'."** 


Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Abdush Shamad, dari Hisyam, 
dari Qatadah. Juga dari Abdul Wahhab, dari Sa'id bin Abu Urubah, dari 
Qatadah, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dengan matan 
yang sama. Suatu ketika Rasulullah 4 ditanya tentang luas (telaga). Beliau 
menjawab, “Dari tempatku berdiri ini hingga Omman.” 


Abdurrazzag menyebut dalam riwayatnya; “(Seluas) antara Bushra dan 
Shan'a, atau antara Ailah dan Mekah.” Atau beliau bersabda, “Dari tempatku 
berdiri ini hingga Omman.” 


Nabi $ ditanya tentang airnya, beliau menjawab, “Lebih putih dari susu, 
dan lebih manis dari madu. Dua aliran air muncul di dalamnya dari surga 
yang mengisi (air telaga). Salah satunya dari emas dan satunya lagi dari 
perak." 


56 HR. Ahmad: V, hal: 280. Hadits ini juga diriwayatkan Muslim dalam kitab Shahihnya IV, kitab: 


keutamaan-keutamaan, hadits nomor 37) dari jalur Qatadah dengan sanad ini. yui: er li ir 
memancarkan air dengan sangat deras di dalamnya. BINA I a kaba dia Nah ai 


57. Sudi perak, 


464 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Ya'la berkata, Abu Bakar—bin Abu Syaibah—bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Bisyr Al-Abdi bercerita kepada kami, Sa'id bin Abu Urubah 
bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Salim bin Abu Ja'ad, dari Mi'dan 
bin Abu Thalhah, dari Tsauban gsx, bahwa nabi Allah 35 bersabda: 


“Aku berada di halaman telagaku pada hari Kiamat. Aku menghalau 
orang-orang untuk penduduk Yaman dan aku memukuli mereka 
dengan tongkatku hingga mereka bubar.” 


Tsauban berkata, “Nabi Allah 36 ditanya tentang luasnya telaga. Beliau 


menjawab, Dari tempatku berdiri ini hingga Omman. Di antara keduanya 
(terpaut jarak perjalanan) sebulan," atau beliau menyebut sepertinya'.” 
Rasulullah # ditanya tentang air telaga, beliau menjawab, “Lebih putih 
dari susu dan lebih manis dari madu. Di dalamnya ada dua aliran air dari 
surga yang mengisi (air telaga). Salah satunya emas dan satunya lagi perak." 
Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Ghassan Malik bin Ismail, 
Muhammad bin Mutsanna, dan Muhammad bin Basyar. Ketiganya dari 
Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, dari Qatadah, dengan matan yang sama. 


Fenomena Rasa Takut Umar Bin Abdul Aziz 2 


© Jalur riwayat lain dari Tsauban asi 


Ahmad berkata, Husain bin Muhammad bercerita kepada kami, Ibnu 
Abbas bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Muhajir, dari Abbas 
bin Salim Al-Lakhami, ia berkata, “Umar bin Abdul Aziz mengirim utusan 
kepada Abu Salam Al-Habasy untuk menanyakan tentang telaga kepadanya. 
Abu Salam kemudian dibawa dengan mengendarai kuda yang biasanya 
digunakan untuk mengantar surat. Setelah tiba, Umarbin Abdul Aziz bertanya 
kepadanya. Ia menjawab, “Aku mendengar Tsauban agi, aku mendengar 
Rasulullah # bersabda: 


‘Sungguh, (luas) telagakudariAden hingga Omman Balga. Airnya lebih 
putih dari susu dan lebih manis dari madu. Gelas-gelasnya sebanyak 


mna an N 
58 Hadits serupa disebutkan dalam Shahih Muslim: IV, kitab; keutamaan-keutamaan, hadits nomor 37. 


465 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


bintang-bintang. Siapa yang meminum satu teguk darinya, ia tidak 
akan dahaga selamanya. Dan orang pertama yang mendatanginya 
adalah kaum fakir Muhajirin.” Umar bin Khatthab bertanya, “Siapa 
mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Mereka adalah 
orang-orang yang kusut-masai rambutnya, kotor pakaiannya, tidak 
menikahi wanita-wanita yang bergelimang nikmat dan kesenangan, 
dan pintu-pintu tertutup tidak dibukakan untuk mereka." 


Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, “Sungguh, aku menikahi wanita- 
wanita yang bergelimang nikmat dan kesenangan, dan pintu-pintu tertutup 
dibukakan untukku, kecuali jika Allah merahmatiku. Demi Allah, aku tidak 
akan pergi meminyaki rambutku hingga menjadi kusut masai, dan aku tidak 
akan mencuci pakaian yang melekat di tubuhku hingga kotor'.” 


At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dalam Az-Zuhd, dari Mahmud 
bin Khalid Ad-Dimasygi, dari Marwan bin Muhammad Ath-Thathari. 
Keduanya dari Muhammad bin Muhajir, dari Abbas bin Salim, dari Abu 
Salam, dengan matan yang sama. Syaikh kami, Al-Mizzi menyebutkan dalam 
Al-Athraf karyanya; Yazid bin Muslim meriwayatkan hadits ini dari Yahya 
bin Harits, dan Yahya Al-Ahnaf, dan lainnya, dari Abu Salam. Abu Bakar bin 
Abu Ashim berkata, Hisyam bin Ammar bercerita kepada kami, Shadagah 
bercerita kepada kami, Zaid bin Wagid bercerita kepada kami, Bisyr bin 
Ubaidullah bercerita kepadaku, Abu Salam Al-Aswad bercerita kepada kami, 
dari Tsauban a, ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 


“(Luas) telagaku dari Aden hingga Omman. Airnya lebih putih dari 
susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari kasturi. Gelas-gelasnya 
sebanyak bintang-bintang. Siapa meminum satu teguk darinya, ia tidakakan 
dahaga selamanya. Dan yang paling banyak mendatanginya adalah kaum 
fakir Muhajirin.” Kami bertanya, ‘Siapa mereka?’ Beliau menjawab, ‘Mereka 
adalah orang-orang yang kusut-masai rambutnya dan kotor pakaiannya. 
Mereka tidak menikahi wanita-wanita yang bergelimang nikmat, pintu-pintu 
tertutup tidak dibukakan untuk mereka. Mereka menunaikan kewajiban 
mereka, namun mereka tidak mendapatkan haknya'.” Jalur ini juga bagus. 
Segala puji dan karunia bagi Allah. 


466 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


@ Riwayat Jabir bin Samurah æ% 
Rasulullah #i mendahului umat padahari Kiamat ke telaga yang didatangi 


Abu Ya'la berkata; Abu Himam Walid bin Syuja' bercerita kepada kami, 
ayahku bercerita kepada kami, Ziyad bin Khutsaimah bercerita kepada kami, 
dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah a, dari Rasulullah 36, beliau 
bersabda: 


Was 


tete 
paanga GN 
“Sungguh, aku pendahulu kalian di telaga. Sungguh, jarak antara 


dua ujungnya seperti jarak antara Shan'a dan Ailah. Sepertinya teko- 
tekonya sebanyak bintang-bintang." 


Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Himam, dengan matan 
yang sama. Riwayat Muslim menyebutkan, “Aku pendahulu kalian di telaga.” 
Lanjutannya sama seperti hadits di atas. Wallahu a'lam. 


© Riwayat lain dari Jabir bin Samurah sx 


Muslim berkata Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah 
bercerita kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail mengabarkan kepada 
kami, dari Muhajir bin Masmar, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waggash, ia 
berkata, “Aku mengirim surat kepada Jabir bin Samurah yang diantar budak 
milikku, Nafi'; kabarkanlah kepadaku sesuatu yang pernah kau dengar 
dari Rasulullah 4&.” Jabir membalas suratku: (ia menulis,) aku mendengar 
Rasulullah #& bersabda: 


He 


‘Aku pendahulu bagi kalian di telaga'.”* 


au 
59 HR. Muslim: IV, kitab; Fadha'i, hadits nomor 44. 


60 Pendahulu maksudnya yang datang lebih dulu menuju air telaga untuk mempersiapkan gayung dan 
lainnya. 


467 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


@ Riwayat Jabir bin Abdullah as 


Imam Ahmad berkata; Rauh bercerita kepada kami, Zakariya bin 
Ishag bercerita kepada kami, Abu Zubair bercerita kepada kami, bahwa ia 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


Sein ae PA Go 
Kes Ula G áh 3 di J6 ii & 


Ing ep G 


“Aku berada di telaga, menunggu siapa yang akan datang kepadaku." 
Beliau meneruskan, Sejumlah orang kemudian dijauhkan 
dariku, lalu aku berkata, Ya Rabb! Mereka bagian dariku dan dari 
golonganku.' Dikatakan, Siapa yang memberitahukan kepadamu 
apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Sepeninggalmu, mereka 
itu murtad” 


Jabir berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


“Telaga itu (seluas) perjalanan sebulan. Lebarnya sama seperti 
panjangnya. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. 
(Airnya) lebih wangi dari kasturi dan lebih putih dari susu. Siapa 
yang meminumnya, ia tidak akan dahaga selamanya.” 


Sanad hadits ini shahih, sesuai syarat Muslim. Hanya saja Muslim tidak 
meriwayatkan hadits ini. Muslim meriwayatkan dari jalur Zakariya, dari 
Abu Zubair, dari Jabir, dengan enam hadits. Hadits di atas tidak termasuk di 
antaranya. 


61 Al-Musnad: III, hal: 384. 


468 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Rasulullah & Membanggakan Banyaknya Jumlah Umatnya dan Perintah Agar 
Tidak Murtad 
@ Jalur riwayat lain dari Jabir az 


Abu Bakar bin Al-Bazzar berkata; Muhammad bin Umar bercerita kepada 
kami, Yahya bin Abdurrahman Al-Arja bercerita kepada kami, Ubaidah bin 
Aswad bercerita kepada kami, dari Mujalid, dari Amir—Asy-Sya'bi—dari 
Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah 3% bersabda: 


tie saa giftu nan . aeg pet PN 
DUS ar AA WG GAN kêng PA Ih eoaid JB d) 
Gg U Jé abe Ld Gyan Cadas dad eta Ji 
SES VE IE Ia BT Jaka as Kah 


BEN gen ba Ren ala Wa Sah 


ai 


“Sungguh, aku pendahulu kalian di telaga. Dan sungguh, aku 
membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para umat. 
Karena itu, janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku: kalian 
saling membunuh satu sama lain.' Seseorang kemudian bertanya, 
“Wahai Rasulullah! Seberapa luasnya?” Beliau menjawab, ‘Seluas 
antara Ailah—aku (Jabir) kira beliau mengatakan: hingga Mekah. Di 
(telaga) terdapat gelas-gelas yang lebih banyak dari jumlah bintang- 
bintang. Bila Setiap mukmin mengambil satu gelas darinya lalu ia 
letakkan, maka ia diterima oleh saudaranya." 


Al-Bazzar berkata, “Hadits ini tidak diriwayatkan dari Jabir selain melalui 
jalur ini.” Ibnu Abiddunya meriwayatkan hadits ini dari Abu Abdurrahman 
Al-Gurasy, dari Ubaidah bin Aswad, dengan matan yang sama. 


© Riwayat Jundub bin Abdullah Al-Bajali a% 


Al-Bukhari berkata, Abdan bercerita kepada kami, ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Syu'bah, dari Abdul Malik, ia berkata, aku mendengar Jundub 
berkata, aku mendengar Rasulullah 4 bersabda, 


469 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Pau 2 e2 2-3 d 
“Aku pendahulu kalian di telaga." 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah, Zaidah, dan Mas'ar, 
Ketiganya dari Abdurrahman bin Umar, dengan matan yang sama. 

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Sufyan bin Uyainah. 
Selanjutnya Ahmad berkata, Sufyan berkata, farth adalah orang yang lebih 
dahulu. 


@ Riwayat Jariyah bin Wahab Al-Khuza'i ai 

Al-Bukhari berkata; Ali bin Abdullah bercerita kepada kami, Jarir bin 
Umarah bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Ma'bad 
bin Khalid, bahwa ia mendengar Jariyah bin Wahab berkata, aku mendengar 
Nabi #. bersabda, beliau menyebut tentang telaga. Beliau bersabda, 


Hady Senu 


“(Seluas) antara Madinah dan Shan'a.'* 


Ibnu Abi Adi menambahkan dari Syu'bah, dari Ma'bad bin Khalid, 
dari Jariyah bin Wahab. Ia mendengar Nabi # bersabda. Jariyah berkata, 
“Telaga beliau (seluas) antara Shan'a dan Madinah.” Mustaurad kemudian 
bertanya kepadanya, “Bukankah kau mendengarnya? ‘Tidak,’ jawab Jariyah. 
Mustaurad kemudian berkata, “Kami mengetahui terkait telaga; “Gelas- 
gelas(nya) sebanyak bintang-bintang'.” 

Ibnu Abi Adi juga mengatakan: Muslim meriwayatkan hadits ini dari 
Muhammad bin Ararah, dari Harami bin Umarah, dari Syu'bah, seperti 
yang disebutkan Al-Bukhari. Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari 
Muhammad bin Abdullah—bin Abu Adi-, dari Syu'bah, sama persis seperti 
yang disebutkan Al-Bukhari. Mustaurad dalam sanad ini adalah Mustaurad 
bin Amr Al-Fihri, seorang shahabat. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini 


62 HR. Al-Bukhari: X/6589, Muslim: IV, kitab; Fadha'i, hadits nomor 25, Ahmad: IV, hal: 313. 
63 HR. Al-Bukhari: XI/6591, 6592, Muslim: IV, kitab; keutamaan-keutamaan, hadits nomor 33. 


470 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


secara ta'liq, dan Muslim menyebut sanadnya. Para pemilik empat kitab 
Sunan meriwayatkan haditsnya. Ia (Mustaurad) memiliki beberapa hadits. 


© Riwayat Hudzaifah bin Usaid a% 


Diriwayatkan dari Abu Syuraih Al-Ghifari, ia memberitakan kepada 
kami, dari Al-Hafizh Dhiya” Muhammad bin Abdul Wahid Al-Magdisi 45., 
ia menyebutkan dalam bagian kitab berisi hadits-hadits tentang telaga yang 
ia kumpulkan: Muhammad bin Ahmad bin Nashr Al-Ashbahani bercerita 
kepada kami di Ashbahan, bahwa Hasan bin Ahmad Al-Haddad mengabarkan 
kepada mereka dengan membaca di hadapannya; Ahmad bin Abdullah— 
Abu Nu'aim Al-Ashbahani—mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja'far 
mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abdullah bercerita kepada kami, Sa'id 
bin Sulaiman bercerita kepada kami, Zaid bin Hasan bercerita kepada kami, 
Maruf bin Kharbudz bercerita kepada kami, Abu Thufail bercerita kepada 
kami, dari Hudzaifah bin Usaid a, ia berkata, “Sepulang dari haji wada’, 
Nabi & bersabda: 


ed PAN Ea HN 
APE ISA 


Wahai manusia! Sungguh, aku pendahulu kalian di telaga. Sungguh, 
kalian akan datang ke telaga yang seluas antara Bushra dan Shan'a. 
Di (telaga) terdapat gelas-gelas sebanyak bintang-bintang.” 


Aa aa is 


Tak seorang pun di antara para pemilik kitab hadits meriwayatkan hadits 
ini, begitu pula Imam Ahmad. 


© Riwayat Hudzaifah bin Yaman Al-Abasi g% 


Abu Qasim Al-Baghawi berkata; Utsman bin Abu Syaibah bercerita 
kepada kami, Ali bin Mushir bercerita kepada kami, dari Sa'ad bin Tharig, 
dari Rib'i bin Hurrasy, dari Hudzaifah bin Yaman #sz, ia berkata, Rasulullah 
# bersabda: 


47 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


ati te aan Ngoko sek aa s 
Sa gas SANG óE LAS iya AN PA 
TEN Kek Alas EN aba A2 
gedi SANG JAAN Ga Jl ANI Ga LE AAN SA5 a 
P Dan e aan A Kie 
Je 3 AN GA I CS SENE 3I G, 
Ap EA EN ena BS 
31 S . 

bp Aa 

“Sungguh, telagaku lebih jauh dari (jarak) antara Ailah dan Aden. 
Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, gelas-gelasnya lebih 
banyak dari jumlah bintang-bintang. (Airnya) lebih putih dari susu 
dan lebih manis dari madu. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, sungguh aku menghalau sejumlah orang, laksana seseorang 
menghalau unta-unta asing dari tempat minumnya.' Hudzaifah 
berkata, “Beliau ditanya, “Wahai Rasulullah! Engkau mengenali kami 
saat itu?” Beliau menjawab, Ya. Kalian datang (ke telaga) dalam 
keadaan bercahaya karena bekas-bekas wudhu. Dan (tanda cahaya) 

tidak dimiliki seorang pun selain kalian’.”“ 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Utsman bin Abu Syaibah, dengan 
matan serupa. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara ta'lig. Ia menyebut, 
Husain, dari Abu Wail, dari Hudzaifah, dari Nabi &. Wallahu a'lam. 


© Riwayat Zaid bin Arqam ati 


Ahmad berkata, Affan bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada 
kami -Amr bin Marrah berkata, ia mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku 
mendengar Abu Hamzah berkata, ia mendengar Zaid bin Argam berkata, 
“Suatu ketika kami bersama Rasulullah 4. dalam perjalanan. Beliau 
kemudian singgah di suatu tempat, lalu aku mendengar beliau bersabda: 


64 HR. Muslim: I, kitab: Thahsrah, hadits nomor 38. 4! jamak dari kata ,zt, artinya orang yang ada ghurrah- 
nya. Ghumah adalah wama putih pada dahi. S352 : tahi! pada kada arinya wang puih pada Kaki. 
kakinya. Artinya, bagian-bagian wudhu mereka bercahaya di bagian kaki, sehingga cahaya nampak 
darinya. Sama seperti warna putih pada kaki-kaki kuda. 


472 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


PAS a 


“Kalian bukanlah satu bagian di antara seratus ribu bagian yang 
mendatangi telaga(ku) di antara umatku'.” Aku (Abu Hamzah) 
bertanyakepada Zaid, 'Berapajumlah kalian saatitu?' Zaid menjawab, 
“Tujuhratus atau delapanratus'.” 


Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Hasyim, dari Syu'bah. 
Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari Hafsh bin Umar, dari Syu'bah. 
Saya sampaikan, Abu Hamzah dalam sanad ini adalah Thalhah bin Yazid Al- 
Anshari, maula Gurzhah bin Ka'ab. Wallahu a'lam. 


Neraka: Balasan Bagi Orang yang Sengaja Berdusta atas Nama Rasulullah #4 


@ Riwayat lain dari Zaid bin Arqam asi 


Al-Hafizh Al-Baihaqi berkata, Abdullah Al-Hafizh mengabarkan kepada 
kami, Hasan bin Ya'qub Al-Adl mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 
Abdul Wahab bercerita kepada kami, Hafsh bin Aun mengabarkan kepada 
kami, Abu Hayyan Yahya bin Sa'id At-Taimi Taim Ar-Rabbab mengabarkan 
kepada kami, Yazid bin Hayyan At-Taimi bercerita kepada kami, ia berkata, 
aku menyaksikan Ibnu Argam didatangi Ubaidullah bin Zaid. Ubaidullah 
lantas berkata, “Apa itu hadits-hadits yang aku dengar darimu bahwa 
engkau menceritakannya dari Rasulullah 4&.? Engkau mengatakan bahwa 
beliau memiliki telaga di surga?’ Zaid bin Arqam berkata, “Rasulullah 46. 
menceritakan hal itu dan menjanjikannya kepada kami.’ Ubaidullah berkata, 
“Engkau dusta. Engkau ini hanya orang tua yang suka mereka-reka.’ Zaid 
berkata, “Ketahuilah! Kedua telinga ini mendengarnya dari Rasulullah 4. Aku 
mendengar beliau bersabda: 


JEN ga Saka Ba 


KA 


473 


An-Nih8yahfil Fitan wal Malahim 


“Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatilah 
tempatnya dari neraka." Dan aku tidak berdusta atas nama Rasulullah 
Terkait riwayat Salman Al-Farisi, Imam Abu Bakar bin Khuzaimah ai. 
meriwayatkan dari hadits Zaid bin Ali bin Jad'an, dari Sa'id bin Musayyib, 
dari Salman asi, ia berkata, “Rasulullah #4. berkhotbah kepada kami di hari 
terakhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda: 
“Wahai manusia! Bulan agung nan penuh berkah telah menaungi 
kalian,” dan seterusnya secara panjang terkait keutamaan bulan 
Ramadhan, hingga sampai pada sabda beliau: “Siapa berpuasa pada 
(bulan Ramadhan), Allah memberinya minum satu teguk air dari 
telagaku. Setelah itu ia tidak akan dahaga, hinggaia masuk surga.” 


Setiap Nabi Memiliki Telaga pada Hari Kiamat 
Mereka saling membanggakan, siapa yang telaganya paling banyak 
didatangi pengunjung. 


© Riwayat Samurah bin Jundub Al-Fazari asi 


Abu Bakar bin Abu Ashim berkata, Ibrahim bin Mu'tamir bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Bakkar bin Bilal bercerita kepada kami, Sa'id—bin 
Basyir—bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah bin . 


Jundub, dari Nabi $£, beliau bersabda: 
ai TEA 2e f gs PARA CE Ke Bez 
BI BIN SI Eh 5 JSI Al OA Bb 


&$ 8 


P3 


“Setiap nabi memiliki telaga. Mereka saling membanggakan, siapa 
yang telaganya paling banyak didatangi (pengunjung). Sungguh, 
aku berharap akulah yang (telaganya) paling banyak didatangi 
(pengunjung)." 


474 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Muhammad 
bin Naizak, dari Muhammad bin Bakkar bin Bilal, dari Sa'id bin Basyir. At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib." Wallahu a'lam. 


@ Riwayat Sahal bin Sa'idi ag 


Al-Bukhari berkata; Sa'id bin Abu Maryam bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Mathraf bercerita kepada kami, Abu Hazim bercerita kepada 
kami, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata; Nabi #6 bersabda: 


Penga 


a menuai 
EH RA Bui 
so oe AA et a e oon oot atenei e e 
FE ERER 
“Sungguh, aku pendahulu kalian di telaga. Siapa yang melintasiku, 
ia meminum (dari telagaku) dan siapa yang meminum (dari 
telagaku), ia tidak akan haus selamanya. Sungguh, ada kaum yang 
aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku akan datang (ke 
telagaku), lalu mereka terhalang dariku." 


Abu Hazim berkata, “Nu'man bin Abu Iyyasy mendengarku, ia kemudian 
bertanya, “Seperti itu engkau mendengar dari Sahal? ‘Ya, jawabku. Aku 
lantas berkata, “Aku bersaksi terhadap Abu Sa'id Al-Khudri bahwa kami 
mendengarnya berkata (seperti itu)'.” Abu Hazim menyebut hadits di atas 
dengan menambahkan: 


We dsb aiiu an 


“Aku (Nabi #6) berkata, Mereka golonganku.' Lalu dikatakan 
kepadaku, ‘Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat 
sepeninggalmu.' Aku pun berkata, 'Binasalah, binasalah orang yang 
mengubah (agama) sepeninggalku'” 


65 HR. At-Tirmidzi: IV/3443. 
66 Al-Bukhari: XV6583, 6584. 


475 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Ibnu Abbas menjelaskan &4 Km (suhgan-suhgan) artinya binasalah, 
é= (sahig) makna aslinya jauh. 444:Í (ashagahu) artinya menjauhkan 
sesuatu. Hanya Abu Hazim yang meriwayatkan hadits ini. Wallahu a'lam, 


@ Riwayat Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Madani 


Disebutkan dalam kitab Shahihain, dari Abdullah bin Zaid, bahwa ketika 
Rasulullah $. membagi-bagi harta rampasan perang Hunain, beliau memberi 
bagian kepada para pemberani dari Quraisy dan Arab, hingga sebagian orang 
Anshar marah. Beliau kemudian berkhotbah di hadapan mereka. Di antara 
yang beliau sampaikan kepada mereka: 

LA É GAK & Io SA Sa Sr ma a 2 

“Sungguh, kalian akan menjumpai sikap mementingkan diri 

sepeninggalku. Maka, bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku 

di telaga." 


© Riwayat Abdullah bin Abbas 24 

Abu Bakar Al-Bazzar berkata: Yusuf bin Musa bercerita kepada kami, 
Jarir bercerita kepada kami, Laits bin Abu Sulaim Al-Bazzar bercerita kepada 
kami, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ati, 
ia berkata, aku mendengar Rasulullah #5 bersabda: 


wa SE SAI LE aa LI Sal II 


Es s a 


5 IE Se es Geli 


“Sungguh, aku memegangi pinggang kalian. Aku katakan, Jauhilah 
neraka Jahanam, jauhilah batasan-batasan (Allah)—sebanyak 
tiga kali. Jika aku mati nanti, aku meninggalkan kalian dan aku 


67 Al-Bukhari: XII/7057, Muslim: II, kitab: zakat, hadits nomor 132, At-Tirmidzi: IV/2189, Ahmad: III, hal: 
166. 


476 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mendahului kalian di telaga. Siapa mendatangi (telaga) maka ia 
beruntung. Didatangkanlah suatu kaum lalu mereka dibawa ke 
golongan kiri. Aku pun berkata, 'Ya Rabb! (Ia termasuk golongan)." 
Lalu dikatakan, Mereka telah murtad sepeninggalmu'." 


Al-Bazzar kemudian berkata, “Hanya Laits yang meriwayatkan hadits ini 
dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair.” 

Al-Bukhari menyebutkan dalam bab al-haudh (telaga) dalam kitab 
Shahih-nya, Amr bin Muhammad bercerita kepada kami, Hisyam bercerita 
kepada kami, Abu Bisyr dan Atha` bin Saib mengabarkan kepada kami, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 


ADE LAN ala yA Al Ae cal sdah a 
“Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak, yang diberikan Allah 
kepada Rasulullah 4&'.”8 


Abu Bisyr berkata, “Aku berkata kepada Sa'id bin Jubair, “Orang-orang 
mengatakan bahwa Al-Kautsar sebuah sungai di surga.” Sa'id berkata, “Dari 
Al-Kautsar ke telaga terdapat dua aliran air dari emas dan perak'.” 


© Jalur riwayat lain dari Ibnu Abbas a 
Ath-Thabrani berkata, Ibrahim bin Hasyim Al-Baghawi bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Abdul Wahib Al-Haritsi bercerita kepada kami, 
Abdullah bin Ubaid bin Umair bercerita kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, 
dari Ibnu Abbas a, ia berkata, Rasulullah #g bersabda: 
SEN AAN sa RIS Aha NG a a 
GA ji kl ba A ga LL Hall Ga NANA 


talang ESE 


“Telagaku (seluas) perjalanan satu bulan. Sisi-sisinya sama. Gelas- 
gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Airnya lebih putih dari 


477 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari minyak kasturi. 
Siapa meminumnya, ia tidak akan dahaga setelahnya, selamanya." 


@ Jalur riwayat lain dari Ibnu Abbas as 

Ibnu Abiddunya berkata; Abbas bin Muhammad bercerita kepada 
kami, Husain bin Muhammad Al-Marwazi bercerita kepada kami, Mihshan 
bin Ugbah Al-Yamani bercerita kepada kami, dari Zubair bin Syabib, dari 
Utsman bin Hadhir, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah # pernah 
ditanya tentang berdiri di hadapan Rabb seluruh alam, apakah di sana ada 
air?’ Beliau menjawab: 


BN Pe sA AN Aa Ig 


Sanda 


IBI S3 UE ba aé Ha gak a) 


GSN Ge $E 
‘Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh di sana 
ada air. Para wali Allah akan mendatangi telaga-telaga para nabi. 
Allah mengutus tujuh puluh ribu malaikat. Tangan-tangan mereka 


menggenggam tongkat api. Mereka menghalau orang-orang kafir 
dari telaga-telaga para nabi'.” 


@ Riwayat Abdullah bin Umar a% 


Al-Bukhari berkata; Musaddad bercerita kepada kami, Yahya bercerita 
kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi’ bercerita kepadaku, dari Ibnu Umar, dari 
Nabi 36, beliau bersabda: 


Eih ae ss Glas ea 


“Sungguh, di hadapan kalian ada telaga (seluas) antara Jarba` dan 
Adzruh.”0 HR. Ahmad. 


69 Disebutkan Al-Haitsami dalam Majma’ Az-Zawa'id: X, hal: 366, la berkata, “Hadits ini diriwayatkan Ath- 
Thabrani. Para perawinya adalah perawi-perawi kitab Shahih, kecuali Muhammad bin Abdul Wahhab 
Al-Haritsi, ia tsiqah.” 

70  Jarba' sebuah kawasan yang masih termasuk bilangan Omman. Adzruh adalah nama negeri di penghujung 
Syam. Hadits ini tertera dalam kitab Shahih Al-Bukhari: XV6577, Muslim: IV, kitab; kencana kanan 


478 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Diriwayatkan dari Yahya Al-Gaththan, Muslim meriwayatkan hadits 
ini dari Ubaidullah, Ayyub bin Musa bin Uqbah, dan lainnya, dari Nafi.’ Di 
sebutkan dalam sebagian riwayat: 
4 233% eer ata eé . ae 
BIG AA SIS Ss aa 
EPA 4 
BA e$ 556 Gaji 


“Di hadapan kalian ada telaga (seluas) antara Jarba* dan Adzruh. 
Keduanya adalah perkampungan di Syam. Di (telaga itu) terdapat 
teko sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang mendatanginya 
lalu meminum (airnya) maka ia tidak haus setelahnya, selamanya.” 


© Jalur riwayat lain dari Ibnu Umar bin Khaththab as 


Imam Ahmad berkata, Abu Mughirah bercerita kepada kami, Umar bin 
Amr atau Utsman bin Amr Al-Ahmusi bercerita kepada kami, Mukharig bin 
Abu Mukharig bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia 
mendengar Nabi 48 bersabda: 


“Telagaku (seluas) antara Aden dan Omman. (Airnya) lebih dingin 
dari salju, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari kasturi. 
Siapa meminum satu tegukan darinya, ia tidak haus setelahnya, 
selamanya. Orang-orang pertama mendatanginya adalah kaum fakir 
Muhajirin.’ Ada yang bertanya, ‘Siapa mereka wahai Rasulullah?" 
Beliau menjawab, Mereka adalah orang-orang yang kusut masai 
rambutnya, pucat wajahnya, kotor pakaiannya, pintu-pintu yang 
tertutup tidak dibukakan untuk mereka. Mereka tidak menikahi 
wanita-wanita yang bergelimang nikmat. Mereka menunaikan 
kewajiban mereka, namun mereka tidak mendapatkan hak mereka.” 
Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


hadits nomor 34, Musnad Ahmad: II, hal: 21. 
71 HR. Ahmad: II, hal: 132. Baca: Majma’ Az-Zawa id: XV365. 


479 


An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


© Jalurriwayat lain dari Ibnu Umar az 

Abu Dawud Ath-Thayalisi berkata, Abu Awanah bercerita kepada kami, 
Atha' binSaib bercerita kepada kami, ia berkata, Muharib bin Ditsar bertanya, 
“Apa yang dikatakan Sa'id bin Jubair terkait kautsar?” Aku menjawab, “Sa'id 
bin Jubair bercerita dari Ibnu Umar ag, ia berkata, “Ketika ayat ini turun, 
“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.’ (Al- 
Kautsar: 1) Rasulullah 4 bersabda kepada kami: 


opi assit 
3 


Nge 


Ta adalah sebuah sungai di surga, kedua tepinya dari emas, mengalir 
di atas mutiara dan permata, tanahnya lebih wangi dari kasturi, 
rasanya lebih manis dari madu, airnya lebih putih dari salju'.”? 


GAN Go GAS aa 


Adu Ja | ga JA RE, an â IE, 


Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari Hammad bin Zaid, dari Atha* 
bin Saib, dengan matan yang sama. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
shahih.” 


© Riwayat Abdullah bin Amr bin Ash a 

Al-Bukhari berkata: Syu'bah bin Abu Maryam bercerita kepada kami, 
Nafi’ bin Umar bercerita kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata; 
Abdullah bin Amr berkata, Nabi #4 bersabda: 


P an Pl GL gi 

ANGES Ska Dya bya AN 3 S 
“Telagaku (seluas) perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu, 
dan lebih wangi dari kasturi. Gelas-gelasnya sebanyak bintang- 
bintang di langit. Siapa meminumnya, ia tidak akan dahaga 
selamanya." 


72 At-Tirmidzi: V/3361. 
73 Al-Bukhari: XV6579, Muslim: IV, kitab; Fadha'il, hadits nomor 27. 


480 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Dawud bin Umar, dari Nafi', dari 
Umar, dengan matan yang sama. 


© Jalur riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin Ash x 


Imam Ahmad berkata, Yahya bercerita kepada kami, Husain Al- 
Mu'allim bercerita kepada kami, Abdullah bin Buraidah bercerita kepada 
kami, dari Abu Subrah, namanya Salim bin Subrah, ia berkata, “Ubaidullah 
bin Ziyad bertanya tentang telaga, maksudnya telaga Muhammad #. Ia 
mendustakan telaga ini setelah bertanya kepada Abu Buraidah, Barra" bin 
Azib, A'idz bin Umar, dan seseorang lainnya. Abu Subrah kemudian berkata, 
‘Maukah kusampaikan hadits padamu yang di dalamnya berisi penawar 
(atas pendustaanmu) itu? Ayahmu suatu ketika pergi bersamaku untuk 
mengantarkan harta ke Mu'awiyah. Aku kemudian berpapasan dengan 
Abdullah bin Amr. Ia kemudian menyampaikan kepadaku apa yangia dengar 
dari Rasulullah 4%, beliau bersabda: 


Tana 
PEENES ne KAIN aks Ser 


Sig IV IG SA Fr Ag Kn 


Par Pe 
Ius 0 


‘Sungguh, Allah tidak menyukai keburukan dan kesengajaan (berkata 
atau bertindak) buruk, atau membenci keburukan dan orang yang 
sengaja (berkata atau bertindak) buruk. Kiamat tidak terjadi hingga 
muncul keburukan dan kesengajaan (berkata atau bertindak) buruk, 
pemutusan tali kekeluargaan, bertetangga secara tidak baik. (Kiamat 
tidak terjadi) hingga pengkhianat dianggap amanah dan orang yang 
amanah dianggap berkhianat.' Beliau bersabda, Ketahuilah! Tempat 
perjanjian kalian adalah di telagaku. Lebar dan panjangnya sama. 
Ia (seluas) antara Ailah dan Makkah, sejauh perjalanan sebulan. Di 


481 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


(telaga) terdapat teko-teko sebanyak bintang-bintang. Airnya lebih 
putih dari perak. Siapa meminumnya sekali tegukan, ia tidak haus 
setelahnya, selamanya'”" 


Salim bin Subrah berkata, “Ubaidullah lantas berkata, “Aku tidak pernah 
mendengar hadits tentang telaga yang lebih kuat dan lebih benar dari (hadits) 
ini.” Ia kemudian mengambil lembaran berisi hadits tentang telaga Nabi 3%, 
lalu ia simpan. 


@ Jalur riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin Ash 2 


Abu Bakar Al-Bazzar menyebutkan dalam Musnad-nya, Mahmud bin 
Bakar bercerita kepada kami, dari Abdurrahman, ayahku bercerita kepada 
kami, Isa bin Mukhtar bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Abu Laila, 
dari Ubaidullah bin Abu Mulaikah, dari Ubaidullah bin Umar Al-Laitsi, dari 
Abdullah bin Umar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah 48 bersabda: 


Ata Ga LES Ka gg Ega NENG jah oa AA A- Já 


by . é pa "i 

ag LEG Í A SA Ya AN AS LSI gE GL 

T 

“Sungguh, aku punya telagadi surga, (luasnya sejauh) perjalanan satu 

bulan, sisi-sisinya sama, aromanya lebih wangi dari kasturi, airnya 

seperti perak, gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. 

Siapa yang meminum seteguk darinya, ia tidak dahaga setelahnya, 
selamanya.” 


Setelah itu Al-Bazzar berkata, “Ibnu Abi Mulaikah lebih mengetahui 
riwayat Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Umar.” 


@ Jalur riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin Ash ati 


Jalur ini diriwayatkan Ath-Thabrani dari Abu Barzah a, dari riwayat 
Abu Wazi’ Jabir bin Amr, dari Abu Barzah a, ia berkata, aku mendengar 


Rasulullah #& bersabda: 


74 HR. Ahmad: II, hal: 162. Disebutkan Al-Haitsami dalam Majma’ Az-Zawa'id: VII, hal: 284. Ia berkata, “Di 
dalam sanad hadits ini ada Salim bin Sabrah. Abu Hatim berkata, “Ia tidak dikenali'.” 


482 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Jarak) antara dua tepi telagaku (sejauh) antara Ailah hinggaShan'a, 
(sejauh)perjalanan sebulan, lebarnya sama seperti panjangnya, di 
dalamnya ada aliran air yang berasal dari surga: dari perak dan dari 
emas. (Airnya) lebih putih dari susu, dan lebih dingin dari salju. Di 
(telaga) ada teko-teko sebanyak bintang-bintang di langit.” 


Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya meriwayatkan 
hadits ini dari Abu Wazi', namanya Jabir bin Amr, dari Abu Barzah. 
@ Riwayat Abdullah bin Mas'ud a 


Al-Bukhari berkata; Yahya bin Hammad bercerita kepada kami, Abu 
Awanah bercerita kepada kami, dari Sulaiman, dari Abdullah, dari Nabi 3, 
beliau bersabda: 


BA & aa 
“Aku pendahulu kalian di telaga.” 


Al-Bukhari berkata, Amr bin Ali, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada 
kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Mu'tamir, aku mendengar Abu 
Wa'il bercerita dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi #£, beliau bersabda: 


èt na Ke Ar ceri saja PAN ot 
3 LI GAS PA Bua 
BEN GH TON IE IS 3 dpt 


“Aku pendahulu kalian di telaga. Sungguh, beberapa orang di antara 
kalian akan diangkat, kemudian mereka dijauhkan dariku, lalu aku 
berkata, ‘Ya Rabb! Mereka shahabatku.' Lalu dikatakan, ‘Kau tidak 


tahu, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu'. 


483 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Wa`il. Al-Bukhari berkata: Hushain, 
dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, dari Nabi &. 


@ Jalur riwayat lain dari Ibnu Mas'ud æ% terkait telaga dan lainnya 


Imam Ahmad berkata Arim bin Fadhl bercerita kepada kami, Sa'id bin 
Zaid bercerita kepada kami, Ali bin Hakam Al-Bannani bercerita kepada 
kami, dari Ibrahim, dari Algamah dan Al-Aswad, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, 
“Dua anak Mulaikah datang kepada Nabi 45. lalu keduanya berkata, “Ibu 
kami memuliakan suami, menyayangi anak, dan menjamu tamu. Hanya 
saja ia mati dalam Jahiliyah." Beliau bersabda, “Ibu kamu berdua berada di 
neraka Keduanya kembali pulang dengan wajah murung. Beliau kemudian 
memerintahkan keduanya kembali. Keduanya pun kembali menemui Nabi 
35. dengan rona gembira nampak di wajah keduanya, keduanya berharap 


semoga terjadi sesuatu. Nabi #4. kemudian berkata kepada keduanya, Ibuku 
bersama ibu kamu berdua.” 


Seorang munafik kemudian berkata, ‘Dia tidak membawa guna sedikit 
pun untuk ibunya, sementara kita menginjak kedua kakinya.” Seorang 
Anshar berkata, “Dan aku tidak mengetahui Seorang pun yang paling sering 
bertanya kepada beliau melebihi dia ini, “Wahai Rasulullah! Apakah Rabbmu 
menjanjikan sesuatu terkait ibumu, atau ibu-bapakmu? Ia mengiranya hal 
itu berasal dari sesuatu yang pernah ia dengar. Beliau kemudian berkata, "Aku 
tidak pernah meminta itu kepada Rabbku, dan Dia tidak pernah membuatku 
menginginkannya. Sungguh, pada hari Kiamat aku akan menempati tempat 
terpuji." 

Orang Anshar bertanya, ‘Apa itu tempat terpuji?” Beliau menjawab, 
"Saat kalian didatangkan dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak 
mengenakan pakaian, dan tidak disunat, lalu orang pertama yang diberi 
pakaian adalah Ibrahim. Allah sx berfirman, ‘Berilah kekasih-Ku pakaian” 
Dua pakaian lembut berwarna putih kemudian didatangkan lalu ia kenakan 


keduanya. Ia kemudian duduk menghadap Arasy. Setelah itu aku diberi 
pakaian, lalu aku mengenakannya. 


Aku kemudian berdiri di sisi kanan Arasy; kedudukan yang tidak 
ditempati seorang pun, hingga orang-orang terdahulu maupun kemudian iri 
kepadaku." Beliau bersabda, “Lalu Al-Kautsar dibuka untuk mereka menuju 


484 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


telaga.” Orang munafik lantas berkata, * Air tidak bisa mengalir selain di 
atas lumpur hitam, atau di atas batu-batu kerikil.” Orang Anshar bertanya, 
“Wahai Rasulullah! (Airnya) mengalir di atas lumpur hitam, atau mengalir di 
atas batu-batu kerikil?” Rasulullah #4 menjawab, “Lumpurnya kasturi, dan 
kerikilnya bawang putih.’ 

Si munafik berkata, “Belum pernah aku mendengar kata-kata seperti yang 
kudengar pada hari ini. Tidak ada air mengalir di atas lumpur hitam atau di 
atas batu-batu kerikil, melainkan pasti menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 
Orang Anshar bertanya, Wahai Rasulullah! Apakah di telaga itu ada tumbuh- 
tumbuhannya? Beliau menjawab, “Ya; potongan-potongan dahan dari emas.’ 

Orang munafik berkata, “Belum pernah aku mendengar kata-kata seperti 
yang kudengar pada hari ini. Setiap dahan tumbuh pasti mengeluarkan daun- 
daunan, atau mengeluarkan buah-buahan." Orang Anshar bertanya, Wahai 
Rasulullah! Apakah dahan-dahan tersebut mengeluarkan buah-buahan? 
Beliau menjawab, “Ya, warna-warnanya seperti warna-warna mutiara. Airnya 
lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Siapa yang meminum satu 
tegukan darinya, ia tidak dahaga setelahnya, dan siapa terhalang darinya, ia 
tidak akan puas setelahnya'.” 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Hadits ini sangat gharib. 


@ Riwayat Utbah bin Abdus Sulma zš 


Ath-Thabrani berkata: Ahmad bin Khalid Al-Halbi bercerita kepada kami, 
Abu Taubah Rabi' bin Nafi' bercerita kepada kami, Mu'awiyah bin Salam 
bercerita kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Salam berkata: Amir bin 
Zaid Al-Bakkali bercerita kepadaku, bahwa ia mendengar Utbah bin Abdus 
Sulma berkata, “Seorang badui datang kepada Rasulullah 4. lalu bertanya, 
“Seperti) Apa telagamu yang kau ceritakan itu?’ Beliau menjawab, 


Asa JS ben SEN) GN gah lala as 


(Luasnya) seperti (jarak) antara Baidha hingga Bushra. Tak seorang 
pun yang diciptakan Allah mengetahui dimana kedua ujungnya'" 


485 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Siapa yang Membenci Sunnah Rasulullah #4, Para Malaikat Memukul Wajahnya 
pada Hari Kiamat Sehingga Berpaling dari Telaga 


Abu Abdullah Al-Gurzhi berkata: At-Tirmidzi, maksudnya Al-Hakim, 
mentakhrij dalam Nawadirul Ushal dari hadits Utsman bin Mazh'un, dari 
Nabi #5, bahwa beliau bersabda: 

KAA Sg pa BE Yok 


anget, 


BA Sa SE Aan TI 33 O 


“Wahai Utsman! Janganlah engkau membenci sunnahku, karena 
siapa membenci sunnahku lalu mati sebelum bertobat, maka para 
malaikat memukul wajahnya pada hari Kiamat hingga berpaling 
dari telagaku.” 


Rasulullah #5 Mengkhawatirkan Umat Beliau Bersaing Memperebutkan Dunia 


© Riwayat Uqbah bin Amir Al-Juhani 2 


Al-Bukhari berkata, Amr bin Kahlid bercerita kepada kami, Laits bercerita 
kepada kami, dari Yazid, dari Abu Khair, dari Ugbah bin Amir, bahwa suatu 
hari Rasulullah 3#. keluar lalu menshalatkan para syuhada Uhud seperti 


beliau menshalatkan mayit. Setelah itu beliau pulang, lalu naik mimbar dan 
bersabda: 


“Sungguh, aku pendahulu kalian di telaga, aku saksi kalian, dan demi 
Allah, saat ini aku melihat telagaku. Aku diberi kunci harta-harta 
simpanan—atau beliau bersabda, kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku 


186 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tidak mengkhawatirkan kalian berbuat syirik sepeninggalku. Tapi, 
aku mengkhawatirkan kalian bersaing memperebutkan (dunia). 


Muslim meriwayatkan hadits ini dari Outaibah, dari Laits, dari hadits 
Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abu Habib, dengan matan yang sama. 
Riwayat Muslim menyebutkan: 

SENI TE an A Oa Len TE Loper 1 

SIG ASN IIA GS A33 Oh RA Epi 
Hi AN (Ea BAN GKI Kena SE OI be AS 

KLS 66 ya BA US IS ar LAS 
“Sungguh, aku pendahulu kalian di telaga. Luasnya seluas antara 
Aila hingga Juhfah. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian 
berbuat syirik sepeninggalku. Tapi, aku mengkhawatirkan kalian 
bersaing memperebutkan (dunia) dan kalian berperang (karena 


dunia) hingga kalian binasa seperti binasanya umat-umat sebelum 
kalian.” 


Uqbah berkata, “Itulah kali terakhir aku melihat Rasulullah #5.” 


@ Riwayat Umar bin Khaththab 2 Telaga Nabi 45 

Al-Baihagi meriwayatkan dari jalur Ali bin Al-Madini, Affan bercerita 
kepada kami, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Ali bin Zaid, 
dari Yusuf bin Mihram, dari Ibnu Abbas, ia berkata: aku mendengar Umar bin 
Khatthab berkata: 

“Rasulullah & mengasihi, Abu Bakar mengasihi, dan aku pun 
mengasihinya. Akan ada suatu kaum yang mendustakan ikatan kekerabatan, 
Dajjal, telaga, syafaat, siksa kubur, dan sekelompok kaum yang dikeluarkan 
dari neraka.” 


@ Riwayat Nawwas bin Sufyan Al-Allabi asi 


Orang pertama yang mendatangi telaga pada hari Kiamat adalah orang 
yang memberi minum orang-orang kehausan di dunia 


75 HR. Al-Bukhari: X/6590, Muslim: IV, kitab: Fadha'l, hadits nomor 31, Ahmad: IV, hal: 149. 


487 


An-Nihayah fil Fitan wal Malihim 


Umar bin Muhammad bin Bahr Al-Buhairi berkata: Sulaiman bin 
Salamah bercerita kepada kami, Muhammad bin Ishag bin Ibrahim bercerita 
kepada kami, Ibnu Juraij bercerita kepada kami, dari Mujahid, dari Nawwas 
bin Sam'anj aku mendengar Rasulullah 34 bersabda: 


es NS as ok a 

BERA 
“Sungguh, lebar dan panjang telagaku seperti (jarak) antara 
Ailah hingga Omman. Di (telaga) terdapat gelas-gelas sebanyak 
bintang-bintang di langit. Orang pertama di antara umatku yang 


mendatanginya adalah orang yang memberi minum setiap orang 
kehausan (di dunia).” 


Sin P 
i 


idjen 


Adh-Dhiya' meriwayatkannya melalui jalur ini. Setelah itu ia berkata, 
“Menurutku, hadits ini bersumber dari kitab Shihah milik Al-Buhairi.” 
Wallahu a'lam. 


Siapa Meminum dari Telaga yang Didatangi, Ia Terhalang dari Dahaga dan 
Wajahnya Dijaga sehingga Tidak Menghitam 


© Riwayat Abu Umamah Al-Bahili az 


Abu Bakar bin Abu Ashim berkata: Duhaim bercerita kepada kami, Walid 
bin Muslim bercerita kepada kami, Shafwan bercerita kepada kami, dari 
Salim bin Amir, dari Abu Yaman Al-Haurani, dari Abu Umamah Abu Yazid bin 
Akhnas, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah 4, “Seberapa luas telagamu?' 
beliau menjawab: 


ai Jé 


aa Jy se si us 


go 


Seluas antara Aden hingga Omman—beliau berisyarat dengan 
tangan seraya memperlebar. Dua tepinya terbuat dari emas dan 
perak.’ Ia bertanya, “Air telagamu seperti apa?” Beliau menjawab: 


488 


Bencana dan Peperangan AkhirZaman 


. Na ar uh sat baro ph A fg eat 
Si yasil ga lia eh NI ga La iai 


‘Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan aromanya lebih 
wangi dari kasturi. Siapa meminumnya, ia tidak dahaga setelahnya 
selamanya dan wajahnya tidak menghitam.” 


@ Jalur riwayat lain dari Abu Umamah a 


Ibnu Abiddunya berkata; Muhammad bin Yusuf bin Shabbah bercerita 
kepada kami, Abdullah bin Wahab bercerita kepada kami, dari Mu'awiyah bin 
Shalih, dari Abu Yahya, dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, “Rasulullah 
ditanya, “Seberapa luas telagamu?' Beliau menjawab, Seluas antara Aden 
hingga Omman—beliau berisyarat dengan tangan seraya memperlebar. Dua 
tepinya terbuat dari emas dan perak." Ia bertanya, ‘Air telagamu seperti apa?" 
Beliau menjawab, Lebih putih dari susu, lebih manis rasanya dari madu, 
dan aromanya lebih wangi dari kasturi. Siapa meminum satu teguk darinya, 
ia tidak dahaga setelahnya selamanya dan wajahnya tidak menghitam 
setelahnya selamanya'.” 


© Riwayat Abu Barzah Al-Aslami x 


Abu Dawud berkata Muslim bin Ibrahim bercerita kepada kami, 
Abdussalam bin Abu Hazim Abu Thalut bercerita kepada kami, ia berkata, 
“Aku melihat Abu Barzah bertamu ke kediaman Ubaidullah bin Ziyad, lalu 
seorang muslim bercerita kepadaku—Abu Thalut menyebut namanya—di 
Simath. Saat Ubaidullah melihatnya, ia berkata, ‘Dahdah yang menceritakan 
(hadits tentang telaga) kepadamu ini? Abu Barzah memahami maksud kata- 
katanya lalu berkata, “Aku tidak mengira dihina di tengah-tengah kaum yang 
mencelaku karena bersahabat dengan Muhammad $.!' 


Ubaidullah berkata kepadanya, “Bersahabat dengan Muhammad adalah 
keindahan bagimu, bukan keburukan.’ Setelah itu ia berkata, 'Aku datang 
kepadamu semata untuk menanyakan tentang telaga. Apa engkau pernah 
mendengar Rasulullah #5. mengatakan sesuatu tentangnya? Abu Barzah 
menjawab, “Ya, bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ataupun 


489 


An-Nihayahfil Fitan wal Malâhim 


lima kali saja. Siapa mendustakan (telaga), Allah tidak akan memberinya 
minum dari (telaga itu).' Ia kemudian keluar dengan marah'.” 


Siapa Mendustakan Keberadaan Telaga, Ia Tidak akan Meminumnya 

Abu Bakar bin Abiddunya berkata, Abu Khaitsamah bercerita kepadaku, 
Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Mihram Al- 
Abdi mengabarkan kepada kami, dari Abu Thalut Al-Unzi, aku mendengar 
Abu Barzah berkata; aku mendengar Rasulullah #4 bersabda: 


ka BM Waa GŠ 33 SI 


“Aku memiliki telaga. Siapa yang mendustakannya maka Allah tidak 
akan memberinya minum dari (telaga itu)." 


Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur lain, dari Muhammad bin 
Yahya Adz-Dzuhali, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Qurrah bin Khalid, 
dari Abu Hamzah Thalhah bin Yazid maula kaum Anshar, dari Abu Barzah 
dalam kisahnya bertamu ke kediaman Ubaidullah bin Ziyad, dengan isi 
riwayat seperti di atas. 


@ Jalur riwayat lain dari Abu Barzah 


Abu Bakar bin Ashim berkata: Abdah bin Abdurrahim bercerita kepada 
kami, Nadhr bin Syamil bercerita kepada kami, Syaddad bin Sa'id bercerita 
kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu Wazi' Abu Jabir mengatakan 
bahwa ia mendengar Abu Barzah Al-Aslami berkata: aku mendengar 
Rasulullah # bersabda: 


“Jarak) antara dua sisi telagaku seperti (jarak) antara Ailah 
hingga Shan'a, sejauh perjalanan sebulan. Lebarnya sama seperti 
panjangnya. Di dalamnya ada dua saluran air yang mengisi (air) 
dari surga: (keduanya terbuat) dari perak dan emas. (Airnya) lebih 
putih dari susu, dan lebih manis dari madu. Di (telaga) terdapat 
teko-teko sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa meminum 
satu teguk darinya, ia tidak haus setelahnya selamanya. Dan siapa 


490 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mendustakannya, Allah tidak akan memberinya minum,” maksud 
beliau dari telaga Nabi &. 


© Riwayat Abu Bakrah Ats-Tsagafi a 


Abu Bakar bin Abiddunya menyebutkan dalam Al-Ahwal: Ahmad bin 
Ibrahim bercerita kepada kami, Rauh bercerita kepada kami, Hammad bin 
Zaid bercerita kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Hasan, dari Abu Bakrah, 
bahwa Rasulullah 4& bersabda, “Aku pendahulu kalian di telaga." 


@ Riwayat Abu Dzar Al-Ghifari a% 


Muhammad bin Hajjaj menyebutkan dalam kitab Shahih-nya: Abu Bakar 
bin Abu Syaibah, Ishag bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar Al-Makki bercerita 
kepada kami, lafazh hadits milik Abu Syaibah. Ishag berkata: Abdul Aziz bin 
Abdush Shamad mengabarkan kepada kami. Sementara Ibnu Abi Syaibah 
dan Ibnu Abi Umar berkata, Abdul Aziz bin Abdush Shamad mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Imran Al-Jauni, dari Abdullah bin Shamit, dari Abu 
Dzar, ia bertanya, “Wahai Rasulullah! (Berapa jumlah) gelas-gelasnya? Beliau 
menjawab, ‘Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, gelas-gelasnya 
lebih banyak dari bintang-bintang di langit pada malam gelap, berasal dari 
gelas-gelas surga. Di dalamnya ada dua aliran air dari surga mengalirkan air 
dengan deras. Siapa meminumnya, ia tidak haus (selamanya). Lebarnyasama 
seperti panjangnya, (seluas) antara Omman hingga Ailah. Airnya lebih putih 
dari susu dan lebih manis dari madu'.”" Demikian lafalnya secara sanad dan 
matan. 


Rasulullah 3, Nabi Allah yang Paling Banyak Pengikutnya pada Hari Kiamat 


© Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri az 


Ibnu Abi Ashim berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah bercerita kepada 
kami, Muhammad bin Bisyr bercerita kepada kami, Zakariya bercerita 
kepada kami, dari Athiyah Al-Auni, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi 4%, 
beliau bersabda: 


76 HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya: IV, kitab: Fadhd'il, hadits nomor 36, Ahmad: V, hal: 149. 


491 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


AN Ga Gl ai 
Aa lgs 
“Sungguh, aku memiliki telaga: panjangnya antara Ka'bah hingga 
Baitul Magdis. (Airnya) lebih putih dari susu, gelasnya sebanyak 
bintang-bintang (di langit). Sungguh, aku adalah nabi yang paling 
banyak pengikutnya pada hari Kiamat.” 
Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abu Syaibah. 
Ibnu Abiddunya berkata; Muhammad bin Sulaiman Al-Asadi bercerita 


kepada kami, Isa bin Yunus bercerita kepada kami, dari Zakariya, dari Athiyah, 
dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah # bersabda: 


77 


e sadenia 135 Hae da 


2... 


pahan pi 


“Sungguh, aku memiliki telaga, panjangnya antara Ka'bah hingga 
Baitul Maqdis. (Airnya) lebih putih dari susu, gelasnya sebanyak 
bintang-bintang (di langit). Setiap nabi memanggil umatnya, dan 
setiap nabi memiliki telaga. Di antara mereka ada yang didatangi 
sekelompok besar orang, di antara mereka ada yang didatangi 
sekelompok kecil orang, di antara mereka ada yang didatangi 
beberapa orang, di antara mereka ada yang didatangi dua orang, di 
antara mereka ada yang didatangi satu orang, dan di antara mereka 
ada yang tidak didatangi seorang pun, lalu dikatakan, ‘Engkau telah 
menyampaikan (risalah).' Sungguh, aku adalah nabi yang paling 


banyak pengikutnya pada hari Kiamat’. 


HR. Ibnu Majah: 11/4301, sanad hadits ini dhaif. 


492 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Antara Makam dan Mimbar Rasulullah # adalah Sebuah Taman di Antara 
Taman-Taman Surga ii 
Al-Baihagi meriwayatkan dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Malik, dari 


Habib, dari Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id, bahwa Rasulullah 3% bersabda: 


MAE MAN NG 
NP ba AD Ga EL IU 


“Antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman di antara 
taman-taman surga.” 


Setelah itu Al-Baihagi berkata, “Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini 
melalui jalur lain dari Malik. Al-Bukhari dan Muslim mentakhrij hadits ini 
dari hadits Abdullah bin Umar, dari Habib, tanpa menyebut Sa'id.” 


© Riwayat Abu Hurairah Ad-Dusi 2% 

Al-Bukhari berkata, Ibrahim bin Mundzir bercerita kepada kami, Anas 
bin Ayyadh bercerita kepada kami, dari Ubaidullah bin Habib, dari Hafsh bin 
Ashim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 3% bersabda: 


“Antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman di antara 
taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku.”* 


Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari sejumlah 
jalur, dari Ubaidullah bin Umar. Al-Bukhari mentakhrij hadits ini dari Malik. 
Keduanya dari Habib bin Abdurrahman, dengan matan yang sama. Wallahu 
a'lam. 


© Jalur riwayat lain dari Abu Hurairah a 

Al-Bukhari berkata; Ibrahim bin Mundzir bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Falih bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, 
Hilal bercerita kepada kami, dari Yasar, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah 4, 
beliau bersabda: 


78 HR. Al-Bukhari: XV6588, Muslim: II, kitab: Hajj, hadits nomor 502, At-Tirmidzi: V/3915. 


493 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


ERAS . 
baka IN AN 
ji nta v5 d. TITER San 


AA betga, 


a D 


M sia A4 Ri SG. AN: Si Je dna 1555 A JG 
yah 


“Saat aku berdiri, tiba-tiba ada satu golongan. Setelah aku 
mengenali mereka, seseorang muncul antara aku dan mereka. Ia 
lalu berkata, 'Kemarilah!” Aku bertanya, Mau kemana? ‘Ke neraka, 
demi Allah," jawabnya. ‘Kenapa mereka?” tanyaku. “Mereka murtad 
sepeninggalmu, jawabnya. Setelah itu muncul golongan lain. Setelah 
aku mengenali mereka, seseorang muncul antara aku dan mereka. Ia 
lalu berkata, 'Kemarilah!" Aku bertanya, ‘Mau kemana? ‘Ke neraka, 
demi Allah, jawabnya. Kenapa mereka?’ tanyaku. Mereka murtad 
sepeninggalmu,' jawabnya. Aku tidak melihat seorang pun di antara 
mereka selamat, selain seperti unta-unta yang dibiarkan tanpa 
pengembala'.”” Hanya Al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini. 


Jalur riwayat lain dari Abu Hurairah si 
Muslim berkata, Abdurrahman bin Salam Al-Jumahi bercerita kepada 


kami, Rabi'—bin Muslim—bercerita kepadaku, dari Mujahid bin Ziyad, dari 
Abu Hurairah, bahwa Nabi #4 bersabda: 


79 
80 


HR. Al-Bukhari: X1/6587. xi 


2 A sa Ye asa aa D 

JW Ge LIS PS 

“Sungguh, aku akan menghalau sejumlah orang dari telagaku, 
sementara unta-unta asing dihalau (dari tempat minum). 


: unta-unta yang dibiarkan tanpa pengembala. 
|, kitab; Fadha'il, hadits nomor 38, Ahmad: II, hal: 298. 551: sungguh, 


HR. Al-Bukhari: V/2367, Muslim: 
aku akan menghalau. 


494 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abdullah bin Mu'adz menceritakan hadits ini kepadaku, ayahku bercerita 
kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, 


bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah #5 bersabda, (hadits 
seperti di atas). 


@ Jalur riwayat lain dari Abu Hurairah ag 


Muslim berkata: Suwaid bin Sa'id dan Ibnu Abi Umar bercerita kepada 
kami, keduanya dari Marwan Al-Fazari. Ibnu Abi Umar berkata, Marwan Al- 
Fazari bercerita kepada kami, dari Abu Malik Al-Asyja'i Sa'ad bin Tharig, dari 
Abu Hazim, dari Abu Hurairah sz, bahwa Rasulullah # bersabda: 


“Sungguh, telagaku lebih jauh dari (jarak antara) Ailah hingga 
Aden. (Airnya) lebih putih dari salju, lebih manis dari madu. Gelas- 
gelasnya lebih banyak dari bintang-bintang (di langit). Sungguh, aku 
menghalau sejumlah orang darinya, seperti seseorang menghalau 
unta milik orang lain dari tempat minumnya.'Mereka (para shahabat) 
bertanya, ‘Wahai Rasulullah! Apa pada hari itu engkau mengenali 
kami?’ Beliau menjawab, Ya. Kalian punya tanda yang tidak dimiliki 
seorang pun di antara umat-umat lain. Kalian datang (ke telagaku) 
dalam keadaan bercahaya karena bekas-bekas wudhu’.”® 


Lafal ini ditakhrij Muslim dari hadits Ismail bin Ja'far, dari Alla`, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan matan yang sama. Wallahu a'lam. 


@ Jalur riwayat lain dari Abu Hurairah a 


Al-Hafizh Adh-Dhiya` juga meriwayatkan dari hadits Yahya bin Shalih; 
Sulaiman bin Hilal bercerita kepada kami, Ibrahim bin Abu Usaid bercerita 
kepada kami, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 44 
bersabda: 


“Setelah aku mati nanti, aku adalah pendahulu kalian di telaga." 
Beliau ditanya, “Wahai Rasulullah! Apakah itu telaga? Beliau 
menjawab, ‘Luasnya seperti antara kalian dengan Jarba dan Adzruh. 
Putih (airnya) seputih susu. Ia lebih manis dari madu dan gula. Gelas- 


81 HR. Muslim: I, kitab: Thaharah, hadits nomor 36. 


495 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa datang kepadaku, ia 
minum, dan siapa meminum dari (telagaku), ia tidak akan dahaga 
selamanya. Jauhkan diri kalian untuk mendatangi kaum-kaum yang 
aku kenali mereka dan mereka mengenaliku, lalu mereka terhalang 
dariku. Aku pun berkata, Mereka dari umatku.’ Lalu dikatakan, 
‘Kau tidak tahu, apa yang mereka perbuat sepeninggamu.' Aku pun 


berkata, Binasalah bagi orang yang mengganti (agamanya)' 


Al-Hafizh Adh-Dhiya' selanjutnya berkata, “Aku hanya mendengar kata 
“gula” dari Nabi #5. dalam hadits ini.” 

Saya sampaikanj kata “gula” juga disebutkan dalam hadits riwayat Al- 
Baihagi, bab: walimah dan kertas-kertas undangan yang disebar, bahwa 
suatu ketika Rasulullah # menghadiri akad nikah. Beliau disuguhi beberapa 
piring buah kenari dan gula. Beliau kemudian berbicara bersuara pelan pada 
mereka, mereka pun berbicara dengan suara pelan kepada beliau. 


Dan seterusnya. Hadits ini sangat gharib. 


@ Jalur riwayat lain dari Abu Hurairah æ% 
Al-Bukhari berkata: Ahmad bin Syabib bin Sa'id Al-Khaithi berkata 

ayahku bercerita kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin 

Musayyib, dari Abu Hurairah, ia bercerita bahwa Rasulullah # bersabda: 
te ae a adus neha pi 
Y Jp PA é Online dki bya b55 A 


8 


FN RI ana kat a Ng 


“Pada hari Kiamat, sejumlah orang dari umatku mendatangi 
(telagaku), lalu mereka disingkirkan dari telaga. Aku pun berkata, Ya 
Rabb! Mereka umatku.’ Lalu ada yang berkata, ‘Engkau tidak tahu 
apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka murtad”? 


Al-Bukhari berkata, Syu'aib berkata; Abu Hurairah bercerita dari 
Rasulullah 4. 5,425 (mereka kemudian disingkirkan). Sementara riwayat 


82 HR. Al-Bukhari: XI/6585, 6586. 


496 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ugail menyebut, 555 (mereka kemudian diusir). Az-Zubairi berkata, dari 
Abu Hurairah, dari Muhammad bin Ali, dari Abdullah bin Abu Rafi’, dari Abu 
Hurairah, dari Nabin. 

Pernyataan ini hanya sebatas komentar. Saya sendiri tidak mengetahui 
seorang ahli hadits pun menyebut sanad kata-kata ini melalui jalur dari Abu 
Hurairah ini. Hanya saja Al-Bukhari setelah menyebut hadits ini berkata: 
Ahmad bin Shalih bercerita kepada kami, Ibnu Wahab bercerita kepadakami, 
Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Musayyib, bahwa ia 
bercerita dari shahabat-shahabat Nabi #.: lalu ada yang berkata, “Engkau 
tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka murtad.” 

Ibnu Abiddunya berkata; Ya'qub bin Ubaid dan lainnya bercerita 
kepadaku, dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Kultsum 
imam masjid Bani Gusyair, dari Fadhl bin Isa, dari Muhammad bin Munkadir, 
dari Abu Hurairah, ia berkata, “Aku seakan melihat kalian kembali dari telaga, 
seseorang bertemu yang lain lalu bertanya, “Apa kau sudah minum? “Ya, 
jawabnya. Seseorang bertamu yang lain lalu ia berkata, 'Oh hausnya!” 


@ Riwayat Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddig az 

Al-Bukhari berkata, Sa'id bin Abu Maryam bercerita kepada kami, dari 
Nafi, dari Ibnu Umar, Ibnu Abi Mulaikah bercerita kepadaku, dari Asma” 
binti Abu Bakar, ia berkata, Nabi #i bersabda, “Sungguh, aku berada di telaga, 
hingga aku melihat (atau menunggu) siapa di antara kalian yang datang 
kepadaku. Ada sejumlah orang akan dijauhkan dariku, lalu aku berkata, Ya 
Rabb! (Mereka) dari golonganku dan dari umatku.” Lalu dikatakan, ‘Apa kau 
menyadari apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Demi Allah, mereka 
terus murtad”. 

Ibnu Abi Mulaikah berdoa, “YaAllah! Kami berlindung kepada-Mubahwa 
kami murtad atau terkena fitnah (hingga meninggalkan) agama kami.” 

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Dawud bin Umar, dari Nafi ’, dari 
Ibnu Abi Mulaikah, dari Asma”, dengan matan yang sama. 


Anima ana 
83 HR. Al-Bukhari: XV6593, Muslim: IV, kitab: Fadhil, hadits nomor 27. 


497 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


© Riwayat Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ati 


Al-Baihaqi berkata: Abu Abdullah Al-Hafizh mengabarkan kepada kami, 
Abdurrahman bin Hasan Al-Gadhi mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin 
Husain bercerita kepada kami, Adam bercerita kepada kami, Israil bercerita 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Ubaidah, ia berkata: aku bertanya 
kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang kautsar, ia menjawab, “Ia adalah 
sebuah sungai yang diberikan kepada nabi kalian di surga. Kedua tepinya 
mutiara cekung. Padanya terdapat gelas-gelas sebanyak bintang-bintang (di 
langit).”™ 

Al-Baihaqi dan Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Khalid bin Yazid 
Al-Kahili, dari Israil. Al-Bukhari dan Al-Baihaqi memperkuat hadits masing- 
masing dengan riwayat Mathraf. 

Muslim berkata; Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Yahya bin 
Abu Aslam bercerita kepada kami, dari Ibnu Khutsaim, dari Abdullah bin 
Ubaidullah bin Abi Mulaikah, bahwa ia mendengar Aisyah berkata; aku 
mendengar Rasulullah #£ bersabda saat beliau berada di antara shahabat- 
shahabat beliau: 


‘Sungguh, aku berada di telaga, menunggu siapa di antara kalian 
yang datang kepadaku. Sejumlah orang akan dijauhkan dariku, lalu 
aku berkata, Ya Rabb! (Mereka) dari golonganku dan dari umatku.” 
Lalu dikatakan, 'Apa kau menyadari apa yang mereka lakukan 
sepeninggalmu? Demi Allah, mereka terus murtađ’.”® 


Hanya Muslim yangmeriwayatkan hadits ini. Allah jua yang membimbing 
menuju kebenaran. 


@ Riwayat Ummul Mukminin Ummu Salamah a% 

Muslim berkata: Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi bercerita kepadaku, 
Abdullah bin Wahab memberitakan kepada kami, Umar—bin Harits— 
mengabarkan kepadaku, bahwa Bukair bercerita kepadanya, dari Oasim bin 
Abbas AI-Hasyimi, dari Abdullah bin Nafi’ maula Ummu Salamah, dari Ummu 
Salamah istri Nabi 4, ia berkata, “Aku mendengar orang-orang menyebut 


84 Baca, Al-Bukhari: VII/4965, Al-Musnad: VI, hal: 281. 
85 Muslim: IV, kitab: Fadha'i, hadits nomor 28. 


498 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tentang telaga, dan aku belum pernah mendengarnya dari Rasulullah 4. 
Suatu hari ketika seorang budak wanita tengah menyisir rambutku, aku 
mendengar Rasulullah ig. memanggil: 


‘Wahai manusia! Aku kemudian berkata kepada si budak wanita itu, 
“Mundurlah.' Si budak wanita itu berkata, ‘Yang beliau panggil hanya kaum 
lelaki, beliau tidak memanggil kaum wanita.’ Aku berkata, “Aku termasuk 
manusia.” Rasulullah 35. kemudian bersabda: 


“Sungguh, aku pendahulu kalian di telaga. Aku menanti siapa di 
antara kalian yang datang. Jangan sampai seseorang di antara kalian 
datang lalu dihalau dariku seperti unta hilang (milik orang lain) 
dihalau (dari tempat minim), lalu aku bertanya, ‘Kenapa (mereka 
dihalau dariku)?’ Dikatakan, “Engkau tidak tahu, apa yang mereka 
perbuat sepeninggalmu.' Aku pun berkata, “Binasalah (mereka)!”" 


Muslim dan An-Nasa'i selanjutnya meriwayatkan hadits ini dari Aflah 
bin Sa'id, dari Abdullah bin Rafi', dari Ummu Salamah. Dari seluruh hadits- 
hadits mutawatir ini dapat disimpulkan seperti apa ciri-ciri telaga agung 
yang berasal dari air surga dan sungai kautsar. Airnya lebih putih dari susu, 
lebih dingin dari salju, lebih manis dari madu, aromanya lebih harum dari 
kasturi, sangat mengenyangkan. Lebar dan panjangnya sama, jarak setiap 
sisinya sejauh perjalanan sebulan. Tumbuh-tumbuhan kasturi muncul dari 
pasir-pasir hitam dan kerikil-kerikil mutiaranya. Mahasuci Sang Pencipta 
yang tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya, tiada ilah dan 
sembahan (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) selain-Nya. 


86 HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya: IV, kitab: Fadha'i, hadits nomor 29, Ahmad dalam Al-Musnad: VI, 
hal: 297. 


499 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Setiap Nabi Memiliki Telaga: Telaga Nabi Kita Paling Besar, Paling Mulia, dan 
Paling Banyak Didatangi 

Al-Hafizh Abu Bakar bin Abiddunya menyebutkan dalam kitab Al-Ahwai, 
Muhammad bin Sulaiman Al-Asadi bercerita kepada kami, Isa bin Yunus 
bercerita kepada kami, dari Zakariya, dari Athiyah, dari Abu Sa'id, bahwa 
Rasulullah 4 bersabda: 


GAN ga at Kiai es Is ap les JI 
FE eri BN EN Ne Hai 
SA bah GAN aki ya Kedah) 


sj AAN ane ya dls JEN 


“Sungguh, aku memiliki telaga: panjangnya antara Ka'bah hingga 
Baitul Magdis. (Airnya) lebih putih dari susu, gelasnya sebanyak 
bintang-bintang (di langit). Setiap nabi memanggil umatnya, dan 
setiap nabi memiliki telaga. Di antara mereka ada yang didatangi 
sekelompok besar orang, di antara mereka ada yang didatangi 
sekelompok kecil orang, di antara mereka ada yang didatangi 
beberapa orang, di antara mereka ada yang didatangi dua orang, di 
antara mereka ada yang didatangi satu orang, dan di antara mereka 
ada yang tidak didatangi seorang pun, lalu dikatakan, 'Engau telah 
menyampaikan (risalah). Sungguh, aku adalah nabi yang paling 
banyak pengikutnya pada hari Kiamat.” 


Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari 
Muhammad bin Bisyr, dari Zakariya bin Abu Zaidah, dari Athiyah bin Sa'id 
Al-Auni, dari Abu Sa'id, dari Nabi #&, dengan matan yang sama. Wallahu 
a'lam bish shawib. 


500 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Para Wali Allah Mendatangi Telaga-Telaga Para Nabi: dari Hadits Lain 

Ibnu Abiddunya berkata: Abbas bin Muhammad bercerita kepada kami, 
Hasan bin Muhammad Al-Marwazi bercerita kepada kami, Mihshan bin 
Ugbah Al-Yamani bercerita kepada kami, dari Zubair bin Syabib, dari Abu 
Utsman, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 4& ditanya tentang berdiri 
di hadapan Rabb seluruh alam, apakah di sana ada air? Beliau menjawab: 


AS OA AN si SN Ia She 


SS S5 y6 Ia AE Lai 


PAN sun Kt 


Ya, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh di sana 
ada air. Para wali akan mendatangi telaga-telaga pada nabi. Allah 
mengutus tujuh puluh ribu malaikat. Tangan-tangan mereka 
menggenggam tongkat api, mereka menghalau orang-orang kafir 
dari telaga-telaga para nabi'.” 


Hadits ini gharib melalui jalur ini. Hadits ini tidak tertera dalam satu 
pun di antara enam kitab hadits. Riwayat ini sudah disebut sebelumnya dari 
riwayat At-Tirmidzi dan lainnya dari hadits Syu'bah bin Basyir, dari Qatadah, 
dari Hasan, dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah 35 bersabda: 


SANE in 


aki i dh 95 BI ag 5 s č 


“Setiap nabi memiliki telaga. Mereka saling membanggakan, siapa 

yang telaganya paling banyak didatangi (pengunjung). Sungguh, 

aku berharap akulah yang (telaganya) paling banyak didatangi 

(pengunjung).” 

Setelah itu At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib.” Asy'ats bin Abdul 
Malik meriwayatkan hadits ini dari Hasan secara mursal. Hadits ini lebih 
shahih. 


501 


An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Ibnu Abiddunya berkata, Khalid bin Hurrasy bercerita kepada kami, 
Hazmbin Abu Hazm bercerita kepada kami, aku mendengar Hasan Al-Bashri 
berkata, Rasulullah # bersabda, 


NAK be EPA Pi UE ga gy 


Bio 


Ca 


Fe. 

. pa 4 
Las ii s4 AI 

Jika kalian mencariku, aku pendahulu kalian di telaga. Sungguh, 
setiap nabi memiliki telaga. Ia berdiri di telaganya sambil memegang 
tongkat. Ia memanggil yang ia kenali di antara umatnya. Ketahuilah! 
Merekasalingmembanggakan, siapayangpalingbanyak pengikutnya. 
Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku berharap akulah 
yang (telaganya) paling banyak pengikutnya'.” 


Ibnu Abiddunya menyebutkan lanjutan hadits. Hadits ini mursal, dari 
Hasan Al-Bashri. Hadits ini hasan. Dishahihkan Yahya bin Sa'id Al-Gaththan 
dan lainnya. Syaikh kami, Al-Mizzi, memfatwakan hadits ini shahih dari 
sejumlah jalur. 


Telaga Adanya Sebelum Shirath 


Riwayat yang menyebut sebaliknya adalah riwayat dhaif, tertolak, atau 
harus ditakwilkan 

Jika ada yang bertanya; apakah telaga ada sebelum shirath, ataukah 
setelahnya? Jawabnya, hadits-hadits sebelumnya secara tekstual 
menunjukkan telaga ada sebelum shirath, karena ada sejumlah kaum dihalau 
dari telaga, dan dikatakan tentang mereka, “Mereka terus murtad sejak 
engkau meninggalkan mereka.” Jika mereka kafir, orang kafir tidak melintasi 
Shirath. Mereka langsung ditelungkupkan ke dalam neraka sebelum melintasi 
shirath. Dan jika mereka orang-orang durhaka di antara kaum muslimin, 
mereka tidak mungkin terhalang dari telaga, terlebih tanda bekas-bekas 
wudhu nampak pada mereka. Nabi & bersabda, “Aku mengenali kalian 
(dengan tanda) cahaya karena bekas-bekas wudhu." 


502 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Nabi 34 bersabda, “Selanjutnya siapa yang melampaui (shirath), ia 
selamat." Orang seperti ini tentu tidak terhalang dari telaga. Untuk itu, 
telaga—walldhu a'lam—adanya sebelum shirath. Sementara hadits yang 
diriwayatkan Imam Ahmad, Yunus bercerita kepada kami, Harb bin Maimun 
bercerita kepada kami, dari Nadhr bin Anas, dari Anas, ia berkata, “Aku 
meminta Rasulullah & agar memberiku syafaat pada hari Kiamat.” Beliau 
berkata, ‘Aku akan melakukan(nya).'Anas bertanya, ‘Di mana aku mencarimu 
pada hari Kiamat, wahai nabi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Carilah aku di 
shirath terlebih dahulu." Aku (Anas) bertanya, Jika aku tidak menemukanmu 
(di shirath)?' Beliau menjawab, ‘Maka carilah aku di mimbar.’ Aku bertanya, 
‘Jika aku tidak menemukanmu (di mimbar)?’ Beliau menjawab, Berarti aku 
ada di telaga. Aku tidak beranjak dari tiga tempat ini pada hari Kiamat'" 


At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Badal bin Mahbar, Ibnu Majah 
meriwayatkannya dalam tafsir dari Abdush Shamad; keduanya dari Harb bin 
Maimun bin Abu Khaththab Al-Anshari Al-Bashri. Ia termasuk salah satu 
perawi hadits-hadits Muslim. Ia dinyatakan tsigah oleh Ali bin Al-Madini 
dan Amr bin Ali Al-Fallas. Keduanya membedakan Harb bin Maimun ini 
dengan Harb bin Maimun bin Abdurrahman Al-Abdi Al-Bashri, pemilik kitab 
Al-Ad'iyah. At-Tirmidzi dan Muslim mendhaifkan Harb bin Maimun yang 
terakhir ini. 


Al-Bukhari menganggap keduanya sama. Ia menuturkan dari Sulaiman 
bin Harb bahwa ia berkata, “Dia manusia paling pendusta.” Ad-Daruguthni 
mengingkari Al-Bukhari dan Muslim yang menjadikan dua hadits ini menjadi 
satu hadits. Syaikh kami, Al-Mizzi, berkata, “Kedua hadits disatukan sejumlah 
ahli hadits, juga dipisah oleh sejumlah ahli hadits.” Pernyataan syaikh Al- 
Mizzi ini benar. 

Saya sampaikan, saya sudah menjelaskan duduk persoalan ini dalam At- 
Takmil yang dirasa sudah memadai. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
gharib. Kami hanya mengetahuinya dari jalur ini.” 

Intinya, hadits ini secara zahir menunjukkan bahwa telaga ada setelah 
Shirath. Demikian halnya mizan. Saya tidak mengetahui seorang pun 
menyatakan seperti ini. Kecuali jika telaga yang dimaksud adalah telaga 
berikutnya, di mana tak seorang pun dihalau darinya. Wallahu a'lam. 


— 5 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Pasal 


Jika secara zahir telaga adanya sebelum shirath, lantas apakah adanya 
telaga ini sebelum kursi diletakkan untuk pemutusan perkara? Ataukah 
setelahnya? Keduanya ini mungkin saja benar. Saya tidak mengetahui adanya 
dalil yang menjelaskan permasalahan ini. Hanya Allah yang tahu, mana yang 
benar. 


@ Menurut pendapat ulama yang sahih, telaga ada sebelumnya mizan 


Al-Allamah Abu Abdullah Al-Gurthubi menyebutkan dalam At-Tadzkirah: 
ulama berbeda pendapat, apakah telaga ada sebelum mizan? Abu Hasan 
Al-Qabasi berpendapat, yang benar, telaga sebelum mizan. Al-Ourthubi 
menyatakan, makna mengharuskan seperti itu, karena manusia bangkit 
dari kubur dalam keadaan dahaga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
Untuk itu, telaga ada lebih dulu sebelum mizan dan shirath. 

Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan dalam Ilmu Kasyfil Akhirah, 
salah seorang salaf yang produktif dalam menulis menyatakan, bahwa 
telaga didatangi setelah shirath. Pendapat ini keliru. Al-Gurthubi berkata, 
“Pernyataan Al-Ghazali benar.” Al-Gurthubi selanjutnya menyebutkan 
hadits tentang terhalangnya orang-orang murtad untuk mendatangi telaga. 
Setelah itu ia berkata, “Hadits ini selain shahih, juga dalil paling kuat yang 
menunjukkan bahwa telaga adanya di maugif sebelum shirath, karena siapa 
yang berhasil melalui shirath maka ia selamat, seperti yang akan disampaikan 
selanjutnya.” 

Saya sampaikan, penjelasan ini sudah kami sampaikan sebelumnya. 
Segala puji hanya bagi Allah. 


Batas Panjang dan Lebar Telaga 
Batas panjang dan lebar telaga yang disampaikan Rasulullah 4% berbeda- 
beda menyesuaikan lawan bicara. Untuk itu, beliau memberikan batasan 
pada masing-masing lawan bicara dengan tempat-tempat yang dikenalinya. 
Al-Qurthubi menjelaskan, sebagian orang mengira batasan panjang dan 
lebar telaga yang disampaikan Nabi 45. kacau, karena sesekali menyebut 


504 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


antara Jarba' hingga Adzruh, kadang menyebut antara Ka'bah hingga Baitul 
Magdis, dan kadang menyebut tempat lain. Perkiraan seperti ini keliru, 
karena beliau menyampaikan hadits tentang telaga ini kepada para shahabat 
bukan hanya sekali-dua kali, tapi berkali-kali. Setiap kali penyampaian, 
beliau menyebut batasan berdasarkan tempat-tempat teertentu seperti yang 
diketahui para lawan bicara, 


Di dalam kitab Shahih disebutkan, batasannya sejauh perjalanan sebulan. 
Pasti terbayang dalam benak Anda, tempat seperti ini tidak ada di bumi ini, 
tetapi di bumi lain yang sudah diubah; bumi putih seperti perak, tidak pernah 
ada darah ditumpahkan di sana, dan tidak ada seorang pun dizalimi di sana. 
Bumi ini suci bersih karena Allah turun di sana untuk memutuskan perkara. 


Disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa di setiap sisi telaga terdapat 
satu di antara empat khalifah. Di sisi pertama ada Abu Bakar Ash-Shiddig, 
di sisi kedua ada Umar bin Khatthab, di sisi ketiga ada Utsman bin Affan, 
dan di sisi keempat ada Ali bin Abi Thalib. Saya sampaikan, hadits ini sudah 
saya riwayatkan dalam Al-Ghailaniyyat. Sanad hadits ini tidak shahih, karena 
sebagian perawinya dhaif. 


Rabb Datang pada Hari Kiamat untuk Memutuskan Perkara 

Disebutkan dalam hadits tentang sangkakala sebelumnya, bahwa 
Rasulullah 48 pergi menemui Allah sebagai perantara seluruh manusia, agar 
Allah berkenan memutuskan perkara di antara para hamba-Nya. Hal itu 
beliau lakukan setelah Adam dan sejumlah nabi lainnya diminta untuk itu, 
namun masing-masing mengatakan, “Aku tidak berhak untuk itu,” sehingga 
permintaan tersebut sampai kepada Rasulullah 36. Beliau kemudian menjadi 
perantara seluruh makhluk di sisi Allah. 

Malaikat kemudian turun. Para penghuni langit paling juga bawah turun. 
Mereka sebanyak penghuni bumi dari kalangan jin dan manusia. Mereka 
mengelilingi seluruh manusia. Setelah itu langit kedua terbelah, lalu para 
malaikat penghuni langit kedua turun. Mereka juga sebanyak penghuni bumi 
dari kalangan jin dan manusia. Mereka mengelilingi para malaikat langit 
kedua dengan melingkar. Demikian halnya langit ketiga dan seterusnya 


505 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


sampai langit ketujuh. Setiap langit dikelilingi para malaikat penghuni langit 
di atasnya dengan melingkar. 

Setelah itu para malaikat pemikul Arasy yang didekatkan. Mereka 
mengeluarkan suara riuh dipenuhi tasbih, taqdis dan ta'zhim. Mereka 
mengucapkan, “Mahasuci Allah, Pemilik kemuliaan dan keperkasaan, 
Mahasuci Pemilik kekuasaan dan segala kerajaan, Mahasuci Yang Mahahidup 
yang tidak mati, Mahasuci yang mematikan seluruh makhluk, dan dia tidak 
mati, Mahasuci Mahakudus, Mahasuci Mahakudus, Mahasuci Rabb kami 
Yang Mahatinggi, Dia mematikan seluruh makhluk, dan Dia tidak mati.” 

Abu Bakar bin Abiddunya menyebutkan dalam Al-Ahwal; Hamzah bin 
Abbas bercerita kepadaku, Abdullah bin Utsman mengabarkan kepada kami, 
Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, Auf mengabarkan kepada kami, 
dari Abu Minhal Sayyar bin Salamah Ar-Rayyahi, Syahar bin Hausyab bercerita 
kepada kami, Ibnu Abbas bercerita kepadaku, ia berkata, “Pada hari Kiamat, 
bumi dibentangkan seperti kulit dibentangkan, dan luasnya ditambah sekian. ` 
Seluruh makhluk dikumpulkan di satu tempat luas; manusia dan jin. 

Saat mereka berada dalam kondisi seperti itu, langit paling bawah 
dicabut dan para penghuninya menyebar di muka bumi. Jumlah para 
malaikat penghuni langit ini saja lebih besar berlipat-lipat daripada seluruh 
penghuni bumi; jin dan manusia. Saat para penghuni bumi melihat mereka, 
para penghuni bumi langsung menghampiri mereka dan berkata, “Apakah 
di antara kalian ada Rabb kami?” Para malaikat menjawab, “Mahasuci Rabb 
kami. Dia tidak ada di antara kami. Dia akan datang.” 

Setelah itu Allah mencabut seluruh langit satu persatu. Setiap kali Dia 
mencabut suatu langit, para penghuninya lebih banyak dari penghuni langit 
yang ada di bawahnya, dan berlipat kali lebih banyak dari seluruh penduduk 
bumi; jin dan manusia. Setiap kali para malaikat melintas di muka bumi, 
para penduduk bumi menghampiri mereka dan menanyakan hal yang sama. 
Para malaikat juga memberikan jawaban yang sama, hingga langit ketujuh 
dicabut. Penduduk langit ketujuh sendiri lebih banyak dari penduduk tujuh 
langit, dan lebih banyak berlipat kali dari penduduk bumi. 


Allah kemudian datang di tengah-tengah para malaikat, sementara 
seluruh umat manusia berbaris. Setelah itu malaikat menyerukan, “Kalian 


506 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


akan tahu, siapa orang-orang mulia pada hari ini. Berdirilah orang-orang 
yang, Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada 
Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (As-Sajdah: 16) 

Mereka kemudian berdiri lalu pergi menuju surga. Setelah itu malaikat 
menyeru lagi, ‘Kalian akan tahu, siapa orang-orang mulia pada hari ini. 
Berdirilah orang-orang yang: “Tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual 
beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. 
Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari 
Kiamat.” (An-Nûr: 37) 


Mereka kemudian berdiri lalu pergi menuju surga. Setelah mereka pergi, 
seonggok leher muncul dari neraka lalu melihat seluruh makhluk. Leher ini 
memiliki dua mata yang memandang dengan tajam dan lisan yang fasih. Ia 
berkata, “Aku ditugaskan (untuk menyiksa) tiga (golongan). Aku ditugaskan 
(untuk menyiksa) setiap orang semena-mena lagi penentang.” Leher Neraka 
itu lantas mematok mereka dari barisan-barisan manusia laksana burung 
mematok biji tanaman sesame. Leher Neraka itu kemudian memenjarakan 
mereka di dalam neraka Jahanam. Setelah itu ia muncul kembali dan berkata, 
“Aku ditugaskan (untuk menyiksa) orang yang menyakiti Allah dan Rasul- 
Nya.” Leher Neraka itu lalu mematok mereka dari barisan-barisan manusia 
laksana burung mematok biji tanaman sesame. Leher Neraka itu kemudian 
memenjarakan mereka di dalam neraka Jahanam. 

Setelah itu ia muncul kembali dan berkata, “Aku ditugaskan (untuk 
menyiksa) orang-orang yang menggambar (makhluk hidup).” Leher Neraka 
itu lantas mematok mereka dari barisan-barisan manusia laksana burung 
mematok biji tanaman sesame. Leher Neraka itu kemudian memenjarakan 
mereka di dalam neraka Jahanam. Setelah mereka semua dimasukkan neraka. 
Buku-buku catatan amal dibuka, timbangan-timbangan amal dipasang, dan 
seluruh makhluk dipanggil untuk perhitungan.” 


Allah & berfirman: 
“Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut 


(berbenturan), dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris- 
baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam, pada hari itu 


507 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu." 
(Al-Fajr: 21-23) 


Allah sa berfirman, “Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali 
datangnya (azab) Allah bersama malaikat dalam naungan awan, 
sedangkan perkara (mereka) telah diputuskan. Dan kepada Allahlah segala 
perkara dikembalikan." (Al-Bagarah: 210) 


Allah & berfirman, “Dan bumi (padang Mahsyar) menjadi terang 
benderang dengan cahaya (keadilan) Tuhannya, dan buku-buku (perhitungan 
perbuatan mereka) diberikan (kepada masing-masing), nabi-nabi dan saksi- 
saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara 
adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan 
dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih 
mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Az-Zumar: 69-70) 


Allah & berfirman, “Dan (ingatlah) pada hari (ketika) langit pecah 
mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan (secara) 
bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan Yang 
Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.” (Al- 
Furqan: 25-26) 

Nabi $% bersabda dalam hadits tentang sangkakala, “(Allah) kemudian 
meletakkan Kursi-Nya di tempat yang Ia kehendaki di antara bumi-Nya.” 
Maksudnya kursi untuk memutuskan perkara seluruh makhluk, bukan kursi 
yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Ibnu Hibbin: 

“Tujuh langit, tujuh bumi, apa yang ada padanya dan apa yang ada di 
antaranya (jika dibandingkan dengan) kursi laksana kalung yang dilemparkan 
di padang pasir. Kursi (jika dibandingkan dengan) Arasy laksana kalung (yang 
dilemparkan) di padang pasir. Dan tidak ada yang tahu ukuran Arasy selain 
Allah sx.” 

Kursi ini juga disebut Arasy, seperti disebutkan dalam sebagian hadits 
dalam kitab Shahihain dan lainnya: 


“(Ada) tujuh (golongan) yang dinaungi Allah dalam naungi-Nya, pada 
hari tiada naungan selain naungan-Nya—riwayat lain menyebut, 
kecuali di bawah naungan Arasy—Nya, imam yang adil, pemuda 


508 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah sx, seorang lelaki yang 
hatinya terpaut pada masjid kala ia keluar dari (masjid), hingga ia 
kembali ke (masjid), seorang lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang 
wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, lalu ia berkata, 
‘Aku takut kepada Allah," dua orang yang saling mencintai karena 
Allah, keduanya berkumpul dan berpisah atas (cinta karena Allah), 
seseorang yang bersedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga 
tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya." 


Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dari hadits Az-Zuhri, dari Abu 


Salamah dan Abdurrahman Al-A'raj, dari Abu Hurairah az, bahwa Rasulullah 
#& bersabda: 


“Pada hari Kiamat, seluruh manusia pingsan, lalu aku adalah 
manusia pertama yang sadar. Lalu aku mendapati Musa memegangi 
salah satu kaki Arasy. Aku tidak tahu, apakah ia pingsan lalu sadar 


lebih dulu sebelumku, ataukah sudah dicukupkan dengan pingsan 
(saat berada di bukit) Thur.” 


Sabda Nabi 3%, “Ataukah sudah dicukupkan dengan pingsan (saat berada 
di bukit) Thur,” menunjukkan bahwa pingsan yang dialami seluruh manusia 
pada hari Kiamat ini disebabkan karena Rabb s% menampakkan diri kepada 
hamba-hamba-Nya untuk memutuskan perkara di antara mereka sehingga 
mereka semua jatuh pingsan karena keagungan dan kemuliaan-Nya. Hal itu 
sama seperti saat Musa pingsan ketika berada di bukti Thur kala meminta 
untuk melihat Allah. Saat Rabb menampakkan (keagungan-Nya) kepada 
gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa punjatuh pingsan. 


Untuk itu, ketika seluruh manusia pingsan pada hari Kiamat, mungkin 
Musa tidak pingsan karena sudah cukup dengan pingsan sebelumnya ketika 
berada di bukit Thur. Ia tidak pingsan ketika Rabb menampakkan keagungan- 
Nya, Atau mungkin Musa pingsan ringan, tidak seperti yang lain, lalu sadar 
sebelum yang lain sadar. Wallahu a'lam. 


ikhari: 1/660, At-Tirmidzi: IV/2391, An-Nasa'i: VIII, hal: 222-223, Ahmad: II, hal: 439. 
88 HR. Al-Bukhari: VI/3398, Muslim: IV, kitab: Fadha'il, hadits nomor 159. 


509 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Disebutkan dalam sebagian hadits, 

D Para itea Daaah wyaf 
TAB Se J5 SE WI 03 óh ói 

“Sungguh, orang-orang mukmin melihat Allah « di padang-padang 

kiamat." 

Seperti disebutkan dalam kitab Shahihain, lafal hadits milik Al-Bukhari, 
dari Bisyr bin Abu Hazim, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, “Rasulullah g 
keluar menemui kami pada malam purnama. Beliau kemudian bersabda: 

Aa PR Yin era ra al f 
Ha Boa Na Bes Oa LA) 
“Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari Kiamat seperti kalian 
melihat (bulan purnama) ini. Kalian tidak berdesakan saat melihat- 
Nya," 
Riwayat Al-Bukhari lainnya menyebutkan: 


Ur 


“Kalian akan melihat Rabb kalian secara nyata. 


Diriwayatkan, mereka bersujud kepada Allah, seperti disebutkan dalam 
riwayat Ibnu Majah, Jabbarah bin Maghlas Al-Jamali bercerita kepada kami, 
Abdul A'la bin Abu Musawir bercerita kepada kami, dari Abu Burdah, dari 
Abu Musa, ia berkata, Rasulullah 44 bersabda: 


RANI 


Pi nig KE S sal a 


SE Ga il sie Was 46 LP 133) 

“Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk pada hari Kiamat, Dia 
mengizinkan umat Muhammad untuk bersujud. Mereka kemudian 
bersujud kepada-Nya dengan lama. Setelah itu dikatakan, 'Angkatlah 
kepala kalian, karena Kami telah menjadikan jumlah kalian sebagai 
tebusan bagi kalian dari neraka." 


89 HR. Al-Bukhari: VIII/4851, Muslim: I, kitab; Iman, hadits nomor 299. 
90 HR. Al-Bukhari: XII/7435. 


510 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hadits ini dikuatkan melalui sejumlah jalur lain seperti yang akan 


disebutkan selanjutnya, Al-Bazzar berkata: Muhammad bin Mutsanna 
bercerita kepada kami, Yahya bin Hammad bercerita kepada kami, Abu 
Awanah bercerita kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi 4£, beliau bersabda: 


“Hingga seseorang di antara kalian menoleh, lalu betis disingkap, 
mereka kemudian bersungkur sujud. Sementara tulang-tulang 
punggung kaum munafik berbalik (ke belakang) hingga menjadi 
seperti tanduk-tanduk sapi." 


Al-Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui seorang pun yang 


menceritakan hadits ini dari Al-A'masy selain Abu Awanah.” Saya sampaikan, 
selanjutnya akan disebut hadits-hadits lain penguat hadits ini melalui jalur 
berbeda. Juga sudah disebutkan dalam hadits tentang sangkakala: 


“Pada hari Kiamat, Allah memanggil para hamba lalu berfirman, 
“Sungguh, Aku diam sejak hari Aku menciptakan kalian hingga 
hari ini, Aku mendengarkan perkataan kalian, dan Aku melihat 
amal perbuatan kalian. Sekarang diamlah kalian semua. Yang ada 
hanyalah amalan-amalan kalian dan lembaran catatan amalan 
kalian yang akan dibacakan kepada kalian. Maka, siapa menemukan 
yang baik, hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa menemukan tidak 
seperti itu, maka jangan mencela siapa pun selain dirinya sendiri'." 


Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Muhammad 


bin Ugail, dari Jabir bin Abdullah, bahwa suatu ketika ia membeli hewan 
tunggangan, lalu menempuh perjalanan jauh selama sebulan untuk menemui 


Abdullah bin Unais guna mendengar suatu hadits yang ia dengar darinya, ia 


berkata, aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


“Manusia—atau beliau bersabda, para hamba—dikumpulkan pada 
hari Kiamat dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, tidak 


511 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


disunat, dan buhm (tidak membawa apa pun). Jabir berkata, “Kami 
bertanya, ‘Apa itu buhm?' Beliau menjawab, “Mereka tidak membawa 
apapun. Setelah itu (Allah) memanggil mereka dengan suara yang 
terdengar dari jauh, juga terdengar dari dekat, 'Aku Maha Raja, Aku 
Maha membalas. Tidak patut bagi seorang pun di antara penghuni 
neraka masuk neraka, sementara ia masih memiliki hak pada salah 
seorang penghuni surga, melainkan Aku ambilkan haknya dari (si 
penghuni surga), bahkan berupa tamparan sekalipun. Jabir berkata, 
“Kami bertanya, ‘Bagaimana (kita bisa memberikan hak orang lain) 
sementara kita datang kepada Allah tanpa membawa apa pun? Ibnu 
Unais menjawab, ‘Dengan kebaikan dan keburukan'.” 


Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Abu Dzar, dari Nabi 4. dalam 
hadits gudsi yang panjang: 


penga Ang ian adera 
“Wahai hamba-hamba-Ku, yang ada hanyalah amalan-amalan 
kalian yang Aku catat untuk kalian. Maka, siapa mendapati kebaikan 
hendaklah memuji Allah, dan siapa yang mendapati selain itu maka 
jangan mencela siapa pun selain dirinya sendiri. 


Allah sx berfirman, “Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti 
terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah 
hari ketika semua manusia dikumpulkan (untuk dihisab), dan itulah hari 
yang disaksikan (oleh semua makhluk). Dan Kami tidak akan menunda, 
kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak 
seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izin-Nya; maka di antara mereka 
ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.” (Had: 103-105) 

Selanjutnya Allah menyebutkan apa yang Dia sediakan untuk orang- 
orang sengsara dan apa yang Dia sediakan untuk orang-orang bahagia. Allah 
#5 berfirman, “Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi dan apa yang ada 
di antara ke-duanya, Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara 


31 HR Muslim: 


|, kitab; birr , hadits no. 55. 


512 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dengan Dia. Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, 
mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh 
Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar.” (An- 
Naba”: 37-38) 

Disebutkan dalam kitab Shahih: “Pada hari itu tidak ada yang berbicara 
selain para rasul.” Al-Bukhari menyebutkan bab khusus terkait hal ini dalam 
kitab tauhid dalam kitab Shahih-nya.() 


513 


PERBINCANGAN ALLAH K 
DENGAN PARA NABI PADA HARI KIAMAT 


Padahari Kiamat, tidak ada yang dapat berbicara kecuali para rasul. Imam 
Bukhari telah membuat bab khusus mengenai hal Dalam Bab Tauhid dari 
kitab Shahihnya, Bukhari membahas satu bab mengenai perbincangan Allah 

sa dengan para Nabi dan selain mereka, pada hari Kiamat. Kemudian di 
dalamnya ia menyebutkan hadits riwayat Anas mengenai syafaat, yang mana 
hadits lengkapnya akan disampaikan kemudian: 


Gea inka aa ae 35 Ku: K gi LENG 


“Tidaklah di antara kalian, melainkan akan diajak berbicara oleh 
Rabbnya, tidak ada penerjemah antara dirinya dan Rabbnya.” 


Akan disampaikan juga hadits riwayat Ibnu Umar tentang an-najwa 
(pembicaraan rahasia antara Allah dan para hamba pada hari Kiamat). Dan 
kami akan menyampaikan dalam penjelasan ini beberapa hadits lain yang 
juga selaras dengannya, Allahul musta'an. 


Allah & berfirman: 


“(Ingatlah), pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu 
Dia bertanya (kepada mereka), ‘Apa jawaban (kaummu) terhadap 


1 Muttafag Alaih. Al-Bukhari: X/6539, Muslim: 2, Kitab: Az-Zakah no. 67, Tirmidzi: IV/2415, Ibnu Majah: 
1/185, Ahmad: IV/256. Seluruhnya dari riwayat Adi bin Hatim aa. 


514 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


(seruan)mu?' Mereka (para rasul) menjawab, ‘Kami tidak tahu 
(tentang itu). Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui 
segala yang gaib'." (Al-Maidah: 109) 


“Maka pasti akan Kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat 
seruan (dari rasul-rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para rasul, dan 
pasti akan Kami beritakan kepada mereka dengan ilmu (Kami) dan 
Kami tidak jauh (dari mereka). Timbangan pada hari itu (menjadi 
ukuran) kebenaran. Maka barangsiapa berat timbangan (kebaikan) 
nya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa 
ringan timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang yang 
merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat 
kami.” (Al-A'raf: 6-9) 


“Maka demi Rabbmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, 
tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu." (Al-Hijr: 92-93) 


Kesaksian Umat Muhammad 424 atas Umat Lain pada Hari Kiamat 


Ibnu Abu Dunya? menuturkan, Ibnul Mubarrak bercerita kepada kami, 
Rusydain bin Sa'd bercerita kepada kami, Ibnu Arqam Al-Maghafiriy bercerita 
kepada kami, dari Jablan bin Abi Jablah, ia menyandarkannya kepada Nabi & 
yang bersabda: 

“Jika Allah telah mengumpulkan seluruh hamba-Nya pada hari Kiamat, 
maka yang pertama kali akan dipanggil adalah Israfil. Allah bertanya 
kepadanya, 'Apa yang telah engkau lakukan terhadap perintah-Ku? Apakah 
engkau sudah menyampaikan perintahku?' Israfil menjawab, ‘Sudah wahai 
Rabbku, aku telah menyampaikannya (kepada malaikat Jibril)’ Kemudian 
Israfil diperbolehkan pergi. 


Lalu Malaikat Jibril ditanya, “Apakah engkau sudah menyampaikan 
perintah-Ku?" Jibril menjawab, 'Ya, aku sudah menyampaikannya kepada 
para rasul." Maka Allah sa pun bertanya kepada para rasul, ‘Apakah malaikat 


2 Hadits Ibnu Abu Dunya ini dhaif wahin, karena kedhaifan Rusydain bin Sa'd dan mukhtalath(kacau 
hafalan)nya ia dari orang yang tidak saya kenali, serta dalam sanadnya ada rawi yang tidak disebutkan, 


——— si: 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Jibril telah menyampaikan perintah-Ku kepada kalian?” Mereka menjawab, 
‘Ya.’ Kemudian Malaikat Jibril diperbolehkan pergi. 


Para rasul ditanya kembali, Apa yang sudah kalian lakukan terhadap 
perintah-Ku?' Mereka menjawab, “Kami sudah menyampaikannya kepada 
umat kami.” Lantas, seluruh umat pun dipanggil lalu ditanyakan kepada 
mereka, “Apakah para rasul tersebut sudah menyampaikan perintah-Ku 
kepada kalian?” 


Para rasul berkata, “Kami sudah menyampaikannya kepada mereka, 
tapi sebagian mereka mengingkari dan sebagian yang lain membenarkan. 
Kami memiliki banyak saksi atas mereka yang akan memberikan kesaksian, 
bahwa kami telah menyampaikannya dengan kesaksian-Mu. Allah bertanya, 
“Siapa yang akan memberikan kesaksian untuk membela kalian?” Mereka 
menjawab, Umat Muhammad 3.” 


Kemudian dipanggillah umat Muhammad dan Allah bertanya kepada 
mereka, “Apakah kalian akan bersaksi bahwa para rasul-Ku semuanya telah 
menyampaikan perintah-Ku kepada umat-umat mereka? Mereka menjawab, 
“Benar wahai Rabbku, kami bersaksi bahwa mereka telah menyampaikannya." 
Maka, umat-umat itu berkata, “Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah 
bertemu dengan kami bisa bersaksi terhadap kami?” 


Allah pun bertanya kepada umat Muhammad, “Bagaimana kalian 
bisa bersaksi terhadap orang yang belum pernah kalian temui? Umat 
Muhammad menjawab, Wahai Rabb kami, Engkau telah mengutus seorang 
rasul kepada kami. Engkau telah menurunkan kepada kami perintah-Mu dan 
kitab-kitab-Mu. Dan Engkau telah menegaskan kepada kami bahwa mereka 
telah menyampaikannya. Maka, kami bersaksi dengan apa yang telah Engkau 
perintahkan kepada kami.’ Allah berfirman, “Mereka telah berkata benar'.” 

Inilah maksud firman Allah, “Dan demikian pula Kami telah menjadikan 
kamu (umat Islam) “umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 
(perbuatan) kamu.” (Al-Bagarah: 143). 

Ibnu Argam berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa umat Muhammad 
akan memberikan kesaksian, kecuali orang yang di dalam hatinya ada 
perasaan dendam.” 


516 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Perbincangan Allah & dengan Nabi Adam 3 
Perumpamaan Umat Muhammad 5# di Antara Umat-Umat yang Lain 

Imam Ahmad menuturkan, Outaibah bercerita kepada kami, Abdul Aziz 
bin Muhammad bercerita kepada kami, dari Tsaur, dari Abu Al-Ghaits, dari 
Abu Hurairah a, Nabi #& bersabda: 


2er aT 


di pt Sa NG JS gI aa ey N a di 
vdis 


“Orang yang pertama kali akan dipanggil pada hari Kiamat adalah 
Nabi Adam. Lalu dikatakan, “Ini adalah bapak kalian, Adam.’ Adam 
berkata, “Baik dan aku memenuhi panggilan-Mu.' Kemudian Rabb 
kita berfirman kepadanya, “Datangkanlah penghuni Jahanam dari 
keturunanmu.' Adam berkata, Wahai Rabbku, berapa yang harus 
aku datangkan? Allah berfirman, “Datangkan dari setiap seratus 
orang, sembilan puluh sembilan.” 


Kemudian para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
menurutmu jika setiap seratus orang dari kami diambil sembilan puluh 
sembilan, maka apa lagi yang tersisa dari kita?” Beliau bersabda: 


TANI AS 8 gí 3 


“Sesungguhnya, umatku dibandingkan umat-umat yang lain 
hanyalah bagaikan sehelai bulu putih pada seekor sapi hitam.” 


Orang yang Pertama Kali Dipanggil pada Hari Kiamat adalah Nabi Adam 

Bukhari telah meriwayatkan dari Ismail bin Abdullah, dari saudaranya, 
dari Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid Ad-Dailami, dari Salim Abu Al- 
Ghaits, maula (bekas budak) Ibnu Muthi', dari Abu Hurairah, Rasulullah 3 
bersabda: 


3 HR Ahmad: 1/378, dengan sanad shahih. 


517 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


Mase ssas? noat PE we aan aa tak 
Dea GA gg EK GA Jl 
Sad Ikan AI 
“Orang yang pertama kali dipanggil pada hari Kiamat adalah Nabi 
Adam, dan anak cucunya akan melihatnya. Lalu dikatakan, Ini 
adalah bapak kalian, Adam.' Adam berkata, Baik dan aku memenuhi 
panggilan-Mu.' Kemudian Rabb kita berfirman kepadanya, 
'Datangkanlah penghuni Jahanam dari keturunanmu'" 


Jak Pai pa KE 


Kemudian ia menyebutkan hadits lengkapnya sebagaimana hadits 
sebelumini. 


Harapan Rasulullah Agar Umatnya Menjadi Setengah Penduduk Surga 
Imam Ahmad menuturkan, Waki' bercerita kepada kami, dari Al-A'masy, 
dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah #£ bersabda: 


[OWE] 


EET 


JAS E EG S TG: PAR 


KD 


BUS Il E Ga jas ye ba tan KE IA 


Lu a Las 
Ini JANG E Éh Rp EL GAN 

Tan ade ail An áj sdah eji [ON wih 03,3 
1y an as 


Bi KA 
HS Bn á 
N EP: Ísl 


Ét 


r TY 


HR Al-Bukhari: X/6529, dari Abu Hurairah sa. 


518 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


U iels kalo ail Jaa aii 
PI AN BASA AN KA a 


“Pada hari Kiamat, Allah sa berfirman, ‘Wahai Adam, bangkitlah 
dan keluarkan orang yang dikirim ke neraka! Adam berkata, ‘Aku 
penuhi panggilan-Mu dengan senang hati, dan kebaikan ada di 
tangan-Mu, wahai Rabb, berapa orang yang dikirim ke neraka? Allah 
berfirman, ‘Dari setiap seribu, sembilan puluh sembilan orang.” Maka 
pada saat itu anak kecil akan beruban, ‘Dan setiap perempuan yang 
hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia 
dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, 
tetapi azab Allah itu sangat keras.’ (Al-Hajj: 2)." 


Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah satu orang dari 
bilangan itu?” Rasulullah # bersabda, “Sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan itu adalah dari Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan satu orangnya dari 
kalian.” 


Para shahabat pun bertakbir, lalu Rasulullah 3 bersabda, “Demi Allah, 
sungguh aku berharap kalian menjadi seperempat dari penduduk surga. Demi 
Allah, sungguh aku berharap kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga. 
Demi Allah, sungguh aku berharap kalian menjadi setengah dari penduduk 
surga." 

Para shahabat kembali bertakbir, lalu Rasulullah #& bersabda, “Tidaklah 
kalian di antara umat-umat yang lain melainkan seperti sehelai rambut putih 
pada kulit sapi hitam, atau sehelai rambut hitam pada kulit sapi putih.” 

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, dari 
ayahnya, dari Al-A'masy. Begitu pula Muslim” dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, 
dari Waki.' Selain itu, keduanya juga meriwayatkannya dari jalan lain dari Al- 
A'masy. 


-33, dengan sanad shahih. 
16530. 
|, Kitab: Al-Iman no. 379, 380. 


519 


“An-Nihayah fil Fitan wal Malihim ————— 


Dalam Shahih Al-Bukhari juga diriwayatkan dari Bandar, dari Ghundar, 
dari Syu'bah, dari Abu Ishag, dari Amru bin Maimun, dari Abdullah bin 
Mas'ud ia berkata, “Pada suatu hari raya, kami pernah bersama Rasulullah 
$& lalu beliau bersabda, Puaskah kalian menjadi seperempat penghuni 
surga?" Kami pun menjawab, “Ya.” Beliau melanjutkan sabdanya, ‘Demi Zat 
yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku berharap kalian menjadi 
setengah penghuni surga. Dan surga tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang 
muslim. Perbandingan kalian di antara orang-orang musyrik tidak lain 
hanyalah seperti sehelai rambut putih di kulit sapi hitam, atau seperti sehelai 
rambut hitam di kulit sapi merah'.”* 


Perbincangan Allah sa Dengan Nabi Nuh #$ZE, dan Pertanyaan Allah 
Kepadanya tentang Penyampaian Risalah 


Firman Allah sx: 


4 got Tara 
Dada ES kah Jus Gal JELAS 
“Maka pasti akan Kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat 


seruan (dari rasul-rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para rasul." 
(Al-A'raf: 6) 


Imam Ahmad menuturkan, Waki’ bercerita kepada kami, dari Al-A'masy, 
dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah 4# bersabda: 


aa KP a Js sei ja AS AN 
Jus 

Jan hensat ah A erak 
didi: BI BA 


“Nuh XD dipanggil pada hari Kiamat, lalu dikatakan kepadanya, 
“Apakah engkau sudah menyampaikannyarisalah?'Ia menjawab, Ya." 
Lalu kaumnya dipanggil dan dikatakan kepada mereka, “Apakah ia 


8 HRAI-Bukh 


/6528, Tirmidzi: IV/2547, dan Ibnu Majah: 11/4283. 


520 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


sudah menyampaikannya kepada kalian?' Mereka menjawab, Tidak 
ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami, dan tidak 
ada seorang pun yang datang kepada kami." Lalu ditanyakan kepada 
Nuh, Siapa yang bisa bersaksi untuk membelamu?' Ia berkata, 
‘Muhammad dan umatnya.’ Inilah maksud dari firman Allah sx, 
‘Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat 
pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia." 
(Al-Bagarah: 143). Pertengahan di dalam ayat ini maksudnya adalah 
adil." 


Rasulullah 4g bersabda, “Lalu kalian dipanggil dan kalian bersaksi untuk 


Nuh XÆ% bahwa ia telah menyampaikan risalah, dan aku bersaksi atas 
kalian.” 


Inilah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, dari beberapa 


jalur, dari Al-A'masy. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih." 


Imam Ahmad juga meriwayatkan yang lafal haditsnya lebih umum dari 


hadits ini, ia menuturkan, Abu Mu'awiyah bercerita kepada kami, dari Al- 
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al-Khudri a, Rasulullah # bersabda: 


9 


“Pada hari Kiamat, ada seorang Nabi yang datang hanya dengan 
seorang pengikut, ada juga seorang Nabi yang datang dengan dua 
orang pengikut atau lebih dari itu. Lalu kaumnya dipanggil dan 
ditanyakan kepada mereka, ‘Apakah orang ini telah menyampaikan 
risalah kepada kalian?” Mereka menjawab, ‘Belum.’ Lalu ditanyakan 
kepada Nabi tersebut, 'Apakah engkau telah menyampaikannya 
kepada kaummu?' Ia menjawab, Ya, sudah.’ Kemudian ditanyakan 
kembali kepadanya, Siapa yang bisa memberikan kesaksian untuk 
membelamu? Ia menjawab, “Muhammad dan umatnya." 


Kemudian Muhammad dipanggil, dan ditanyakan kepadanya, 
‘Apakah orang ini telah menyampaikannya kepada kaumnya? 
la menjawab, Ya, sudah’ Kemudian umat Muhammad 
didatangkan dan ditanyakan kepada mereka, Apakah orang ini 
telah menyampaikannya kepada kaumnya? Mereka menjawab, 


Shahih, HR Ahmad: 1/32, dan Al-Bukhari dalam Ash-Shahih: VII/4487. 


- 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


Ya, sudah.’ Kemudian mereka ditanya kembali, Siapa yang telah 
memberi tahu kalian?! Mereka menjawab, Muhammad telah datang 
kepada kami sebagai seorang nabi, dan memberitahukan kepada 
kami, bahwa para rasul telah menyampaikannya.’ Inilah maksud 
dari firman Allah, ‘Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu 
(umat Islam) umat pertengahan..." (Al-Baqarah: 143).”” 


Abu Sa'id berkata, “Beliau bersabda, Yaitu adil, agar kalian menjadi 
saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 


atas (perbuatan) kalian’. 


Yang demikian ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah"' dari Abu Kuraib, 
dan juga Ahmad bin Sinan. Keduanya meriwayatkan dari Abu Mu'awiyyah. 


Kesaksian Umat Muhammad ££ atas Seluruh Umat yang Lain pada Hari Kiamat 
Merupakan Bukti Keadilan dan Kemuliaan Umat Ini 


Saya katakan, bahwa kesaksian umat Muhammad #& atas seluruh 
umat yang lain pada hari Kiamat merupakan bukti kuat atas keadilan dan 
kemuliaan umat ini. Maksudnya adalah bahwa pada hari Kiamat kelak, 
umat Nabi Muhammad 46 akan bersikap adil terhadap seluruh umat yang 
lain. Lantaran inilah, seluruh nabi meminta kesaksian mereka atas umatnya. 
Kalaulah bukan karena pengakuan umat-umat yang lain terhadap kemuliaan 
umat ini, tentu mereka tidak membutuhkan kesaksian umat ini. 


Dalam hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan 
bahwa Rasulullah # bersabda: 


deh sp Ga pg 


“Sesungguhnya kalian telah menyempurnakan tujuh puluh umat, 


dan kalianlah yang paling baik dan yang paling mulia di antara 
mereka di sisi Allah. "2 


10 HR Ahmad: II/58, dan sanadnya shahih. 
11 HR Ibnu Majah: 11/4284 dan sanadnya juga shahih. 


12 HR Ahmad dalam Musnadhya: V5 dan Ibnu Majah dalam Sunannya: i Bahz bin Hakim, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dengan sanad hasan, RORO dai Eak in HAKI 


AA Fa mn ARA fair aa ea A 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Pemuliaan Nabi Ibrahim 22: Pada Hari Kiamat atas Para Saksi (Malaikat, 
Nabi-Nabi, dan Anggota-Anggota Badannya Sendiri) 
Allah sx berfirman: 


O Sri ga E Up Uas nan 


“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), Ikutilah 
agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang 
musyrik'.” (An-Nahl: 123) 


Al-Bukhari menuturkan, Muhammad bin Basyar bercerita kepada kami, 
Ghundar bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Al- 
Mughirah bin An-Nu'man, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah # pernah berdiri di tengah-tengah kami sembari berkhotbah, 
beliau bersabda: 


AA Op A 


'Sesungguhnya, kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak 
beralas kaki dan telanjang.” 


Kemudian beliau #& membaca, ‘Sebagaimana Kami telah memulai 
penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya lagi." (Al Anbiya': 
104). Sungguh, makhluk pertama yang akan diberi pakaian pada hari Kiamat 
adalah Ibrahim #54. dan sesungguhnya, akan ada beberapa orang dari 
umatku yang didatangkan, lalu mereka diambil ke golongan kiri, maka aku 
pun berkata, “Wahai Rabb, shahabat-shahabatku!” 

Lalu Rabb berkata, “Sesungguhnya, engkau tidak mengetahui apa yang 
telah mereka perbuat sepeninggalmu.' 

Lalu aku mengucapkan sebagaimana ucapan seorang hamba yang saleh, 
'Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah 
mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi 
mereka. Dan Engkaulah Yang Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika 
Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba- 


13 HR Al-Bukhari: VII/4740, Muslim: IV/ Jannah/58, Tirmidzi: V/3167, An-Nasa'i: IV/114, Ahmad: IV/114. 


523 


An-Nihayah filFitan wal Malâhim 


hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah 


yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.' (Al-Maidah: 117-118). 


Lalu dijawab, ‘Sesungguhnya, mereka senantiasa kembali ke belakang 


(murtad) sejak engkau tinggalkan mereka'. 


Nabi Isa 33% dan Perbincangan Allah dengannya pada Hari Kiamat 
Allah & berfirman: 


n EE E E 
Jatu dfi i bi u em D Á oy 
ITa 


figi ol Au Ai eiu o g dead 
KH p i Pee 3 gi 2: 
SS an EN : 


Wi Rab EIS Ú Tia ES 3 
GBU h h E E Eh aa us 


Lo 
i KAU 

123 nai 
“Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman, Wahai Isa putra Maryam! 
Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, Jadikanlah aku 
dan ibukusebagaiduatuhan selain Allah.’ (Isa) menjawab, Mahasuci 
Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika 
aku pernah mengatakannya tentulah Engkau telah mengetahuinya. 
Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak 
mengetahui apa yang ada pada-Mu. Sungguh, Engkaulah Yang 
Maha Mengetahui segala yang ghaib. Aku tidak pernah mengatakan 
kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku 
Yaitu), 'Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu,' dan aku menjadi 
saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. 


————— sa 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi 
mereka. Dan Engkaulah Yang Maha menyaksikan atas segala 
sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka 
adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, 
sesungguhnya Engkaulah yang Mahaperkasa, Mahabijaksana." Allah 
berfirman, ‘Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari 
kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah 
rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah 
kemenangan yang agung!" (Al-Maidah: 116-119) 


Injadalah pertanyaan yang diajukan oleh Allah sa kepada Nabi Isa 3%, 


padahal Allah Mahatahu bahwa ia tidak pernah mengucapkan perkataan 
tersebut sedikit pun. Hal ini hanya sebagai bentuk cacian dan celaan terhadap 
orang yang memiliki keyakinan seperti itu, dari kalangan Nasrani yang sesat 
dan Ahli Kitab yang jahil. Kita berlepas diri kepada Allah dari ucapan tersebut, 
sebagaimana malaikat berlepas diri dari orang yang berkeyakinan bahwa 


mereka memiliki suatu sifat ilahiah (sifat yang khusus dimiliki Allah). Allah 
berfirman: 


“Dan (Ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka 
semuanya kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, ‘Apakah 
kepadamu mereka ini dahulu menyembah?” Para malaikat itu 
menjawab, Mahasuci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan 
mereka, bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka 
beriman kepada jin itu'.” (Saba': 40-41) 


“Dan (Ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka 
bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman 
(kepada yang disembah), Apakah kamu yang menyesatkan hamba- 
hamba-Ku, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yang 
benar)?’ Mereka (yang disembah itu) menjawab, “Mahasuci Engkau, 
tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau, 
tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka 
kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan: dan 
mereka kaum yang binasa.' Maka sungguh, mereka (yang disembah 


525 


'An-Nihayahfil Fitan wal Malâhim 


itu) telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak 
akan dapat menolak (azab) dan tidak dapat (pula) menolong 
(dirimu), dan barangsiapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya 
Kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.” (Al-Furqan: 17-18) 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan 
mereka semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang yang 
mempersekutukan (Allah), ‘Tetaplah di tempatmu, kamu dan para 
sekutumu.' Lalu Kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu- 
sekutu mereka, 'Kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. 
Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, 
sebab kami tidak tahu-menahu tentang penyembahan kamu (kepada 
kami) Di tempat itu (padang Mahsyar), setiap jiwa merasakan 
pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya (dahulu) dan mereka 
dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya 
dan lenyaplah dari mereka apa (pelindung palsu) yang mereka ada- 
adakan.” (Yûnus: 28-30) 


Tingginya Kedudukan Rasulullah 4# di Sisi Allah pada Hari Kiamat 


Tidak ada yang dapat menyamai kedudukan beliau #4, bahkan tidak ada 
seorang pun yang bisa menandinginya. Beliau 4 juga mendapatkan berbagai 
macam kemuliaan yang membuat iri seluruh makhluk alam semesta, dari 
yang pertama hingga yang terakhir, semoga shalawat dan salam terlimpah 
selalu kepada beliau #4 dan seluruh nabi dan rasul. 

Tentang kedudukan terpuji beliau #, di depan telah disampaikan 
beberapa hadits dan atsar yang menerangkan bahwa beliau adalah orang 
yang paling pertama bersujud di hadapan Allah pada hari Kiamat, paling 
pertama yang diberi izin memberi syafaat lalu beliau memberi syafaat, dan 
paling pertama diberi pakaian sesudah al-khalil, Nabi Ibrahim. 

Nabi Ibrahim 3%% diberi pakaian dengan dua helai kain tipis berwarna 
putih, sedangkan Nabi Muhammad 4 diberi pakaian dengan dua pakaian 
berwarnahijau. Nabi Ibrahim #2: duduk di hadapan arasy, sedangkan Nabi 
Muhammad & di sisi kanan Arasy, lalu berkata, “Wahai Rabb, sesungguhnya 


526 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dia—beliau # menunjuk ke arah Jibril—bercerita kepadaku tentang Engkau, 
bahwa Engkau telah mengutus dirinya untukku.” Allah sa berkata, “Jibril 
berkata benar.” 


Laits bin Abi Sulaim, Abu Yahya Al-Gattat, Atha’ bin Sa'ib, Jabir Al-Ju'fi 
telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia berkata dalam menafsirkan al- 
maqam al-mahmid, “Bahwasanya Allah mendudukkannya di atas arasy.” 
Diriwayatkan juga hadits yang serupa dengan ini dari Abdullah bin Salam, 
dan Abu Bakr Al-Marwazi telah menghimpun sebagian besar riwayat- 
riwayat mengenainya dalam sebuah buku yang diceritakan oleh dirinya dan 
selainnya, serta beberapa ulama salaf dan ahli hadits seperti Ahmad, Ishag 
bin Rahawaih. 


Ibnu Jarir juga berkata, “Ini adalah sesuatu yang tidak diingkari oleh 
orang yang menetapkan dan orang yang meniadakan.” Al-Hafizh Abu 
Hasan Ad-Daruguthni telah menyusunnya dalam sebuah syair miliknya. 
Saya katakan, yang seperti ini selayaknya tidak diterima kecuali dari yang 
ma'shum (Rasulullah 4). Juga karena ia tidak ditetapkan oleh satu hadits 
pun yang bisa dijadikan sandaran dan acuan. Perkataan Mujahid mengenai 
al-magam al-mahmud ini tidak bisa dijadikan hujah dengan sendirinya. 
Namun sekelompok orang dari ahli hadits menerimanya. 

Abu Bakar bin Abu Dunya berkata, Syuraikh bin Yunus bercerita kepada 
kami, Abu Sufyan Al-Ma'mariy bercerita kepada kami, dari Ma'mar, dari Az- 
Zuhri, dari Ali bin Husain, bahwa Nabi ; bersabda: 


da SAN 


“Jika hari Kiamat telah terjadi, maka bumi dibentangkan seperti 
dibentangkannya kulit yang disamak. Sehingga manusia tidak 
memiliki apa pun kecuali tempat berpijak kedua kakinya. Maka 
akulah orang pertama yang dipanggil, sedang Jibril berada di sisi 


527 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


kanan Ar-Rahman. Demi Allah, aku belum pernah melihatnya 
sebelum ini. Lalu aku berkata, Wahai Rabb, dia bercerita kepadaku 
bahwa Engkau telah mengutus dirinya untukku.” Allah berfirman, 
Jibril berkata benar.” Kemudian aku memberi syafaat, lalu aku 
berkata, Wahai Rabb, hamba-hamba-Mu berada di ujung-ujung 
bumi: 


Itulah yang dimaksud dengan al-magam al-mahmad. 


Perbincangan Allah dengan Para Ulama dalam Memberikan Keputusan dan 
Pemuliaan Allah & kepada Ulama pada Hari Kiamat 

Ath-Thabrani menuturkan, Ahmad bin Zahir bercerita kepada kami, 
Al-Ala' bin Salim bercerita kepada kami, Ibrahim Ath-Thalagani bercerita 
kepada kami, Al-Mubarrak bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Samak 
bin Harb, dari Tsa'labah bin Al-Hakam, Rasulullah 4 bersabda: 


da pan ds Je dg adah Je dad 


ba 1 fse s., g 1 
JA ASI S1 35, Y S3 de 
“Allah 65 berfirman kepada para ulama ketika Dia duduk di atas 
Kursiy untuk memberikan keputusan, Sesungguhnya, Aku tidak 
menjadikan ilmu-Ku dan putusan hukum-Ku pada diri kalian, 


kecuali Aku ingin memberikan ampunan kepada kalian, dan Aku 
tidak peduli" ms 


ib 


th 


Perbincangan Allah yang Pertama kepada Orang-Orang Beriman 


Abu Dawud Ath-Thayalisiy menuturkan, Abdullah bin Mubarrakbercerita 
kepada kami, Yahya bin Zayub bercerita kepada kami, dari Ubaidullah bin 
Zahr, dari Khalid bin Abu Imran, dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz bin Jabal, 
Rasulullah 4 bersabda, “Jika kalian mau, aku beritakan kepada kalian 


14 Sanadnya dhaif karena ia mursal, 

15 Hadits maudhu," Disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdhgrdt dan Al-Albani juga menghukuminya 
sebagai hadits maudhu." Hadits ini terdapat dalam Al-Mu'jam Ath-Thabrani Al-Kabir. 1/1381. Juga dalam 
Mujma'uz Zawaid: /126, sera lihat juga pada Jami'ul Ahadis Al-Qudsiyyah: VI/1032 


528 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tentang ucapan Allah yang pertama kepada orang-orang beriman pada hari 
| Kiamat kelak, serta tentang ucapan pertama yang akan kalian ucapkan 
kepada-Nya?” 
| Para shahabat menjawab, “Mau, wahai Rasulullah.” 
| Beliau & bersabda: 


“Jkh 5 NG Gas Ok gw 
SEA Eng WAH Dji jis 


5 | 
BEA kirik 

E P) SAS 

“Sesungguhnya, Allah akan bertanya kepada orang-orang beriman, 
“Apakah kalian senang bertemu dengan-Ku?' Mereka menjawab, 
‘Benar, wahai Rabb kami.’ Allah bertanya lagi, ‘Apa yang membuat 
kalian seperti itu? Mereka menjawab, 'Ampunan-Mu, rahmat-Mu, 


dan rida-Mu. Allah berfirman, ‘Sesungguhnya, aku telah mewajibkan 
untuk kalian rahmat-Ku'.”* 


Tidak Ada Bagian di Akhirat Bagi Orang yang Mengkhianati Amanah Allah dan 
Janji-Nya 

Allah & berfirman: 

kl SN 


i5 Á aa On 
Prai 
OI Sis 


“Sesungguhnya, orang-orang yang memperjual-belikan janji Allah 
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak 
memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, 


aa 

16 HR Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam Musnadnya: 77, dan juga Ahmad dalam 'Musnadnya: V/238, 
dari jalur Abdullah bin Al-Mubarrak dengan sanad ini. Namun sanadnya dhaif, dikarenakan kedhaitan 
Ubaidullah bin Zahr. 


529 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


tidak akan memerhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan 
menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Ali Imran: 77) 


Anie 


(III 


5 YG 
IL Sid, 


“Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah 
diturunkan Allah, yaitu Kitab dan menjualnya dengan harga murah, 
mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah 
tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat dan tidak akan 
menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. 
Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab 
dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api 
neraka! Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab (Al- 
Qur'an) dengan (membawa) kebenaran, dan sesungguhnya orang- 
orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) Kitab itu, mereka 
dalam perpecahan yang jauh." (Al-Bagarah: 174-176) 


Maksudnya adalah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak 
akan melihat mereka dengan pembicaraan dan penglihatan yang penuh 
rahmat dari-Nya, sebagaimana pada hari itu mereka tertutup dari rahmat 
Rabb mereka, berdasarkan firman Allah: 


“Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar 
terhalang dari (melihat) Rabbnya." (Al-Muthaffifin: 15) 


“Dan (Ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka 
semua (dan Allah berfirman), Wahai golongan jin! Kamu telah 
banyak (menyesatkan) manusia.’ Dan kawan-kawan meraka dari 
golongan manusia berkata, “Ya Rabb, kami telah saling mendapatkan 


530 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat 
kami telah datang.’ Allah berfirman, 'Nerakalah tempat kamu 
selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain.’ Sungguh 
Rabbmu Mahabijaksana, Mahamengetahui." (Al-An'am: 128) 


Allah juga berfirman: 


“Ini adalah hari keputusan, (pada hari ini) Kami kumpulkan kamu 
dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu punya tipu daya, maka 
lakukanlah (tipu daya) itu terhadap-Ku. Celakalah pada hari itu, 
bagi mereka yang mendustakan (kebenaran)." (Al-Mursalat: 38-40) 


“Ingatlah) pada hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, 
lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang 
musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka 
menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat). 
Ketahuilah, bahwa mereka orang-orang pendusta.” (Al-Mujadilah: 
18) 


“Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka 
dan berfirman, ‘Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu 
kamu sangka?’ Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan 
hukuman berkata, 'Ya Rabb kami, mereka inilah orang-orang yang 
kami sesatkan itu: kami telah menyesatkan mereka sebagaimana 
kami (sendiri) sesat, kami menyatakan kepada Engkau berlepas 
diri (dari mereka), mereka sekali-kali tidak menyembah kami.’ Dan 
dikatakan (kepada mereka), Serulah sekutu-sekutumu,' lalu mereka 
menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya, dan mereka 
melihat azab. (Mereka itu berkeinginan) sekiranya mereka dahulu 
menerima petunjuk. Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) 
menyeru mereka, dan berfirman, ‘Apakah jawabanmu terhadap para 
rasul? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari 
itu, karena itu mereka tidak saling bertanya.” (Al-Qashash: 62-66) 


“Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka, dan 
berfirman, ‘Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


sangka?" Dan Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu 
Kami katakan, 'Kemukakanlah bukti kebenaranmu,' maka tahulah 
mereka bahwa yang hak (kebenaran) itu milik Allah dan lenyaplah 
dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan." (Al-Gashash: 74- 


75) 

Ayat-ayat lain mengenai hal ini masih sangat banyak. 

Diriwayatkan dalam 'Ash-Shahihain, sebagaimana yang akan 
disampaikan, dari jalur Khaitsamah, dari Adiy bin Hatim, Rasulullah 3 
bersabda: 


JAN A NE Ga ie 
pa das basi Kean AKA 
gU ad Ju AN naa 
SS asas yu 


“Tidaklah seorang pun dari kalian, kecuali Allah akan mengajaknya 

berbicara tanpa ada penerjemah antara dirinya dan Allah. Lalu 
Allah menemui hamba kemudian bertanya, Bukankah Aku telah 
memuliakanmu? Bukankah Aku telah menikahkanmu? Bukankah 
Aku telah menundukkan kuda dan unta untukmu? Bukankah Aku 
telah membiarkanmu menjadi pemimpin dan hidup senang?’ Ia 
menjawab, Benar. Ya Rabb.’ Allah bertanya lagi, “Apa dulu kau 
mengira akan bertemu denganku? Ia menjawab, 'Tidak.' Allah 
berfirman, Maka, pada hari ini, Aku melupakanmu seperti kau telah 
melupakan-Ku'."? 


Di dalam hadits ini terdapat penjelasan yang gamblang tentang 
pembicaraan Allah dan perbincangannya dengan hamba-Nya yang kafir. 


1 Dat Al-Bukhari: 1/135, cet. Daar Asy-Syu'bi, juga: IV/ hal. 239, dan Muslim dalam Shahihnya: IV 
zakav67. 


532 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Perbincangan Allah terhadap Orang-Orang yang Bermaksiat 


Di dalam hadits Ibnu Umar yang terdapat dalam Ash-Shahihain, 
diriwayatkan dari Rasulullah 46, beliau bersabda: 


5 Pee LAS MS MSN aga 
Wi; Ei g OTS SA JL da Jala 


“Pada hari Kiamat, seorang hamba akan didekatkan kepada 
Rabbnya hingga diletakkan padanya naungan-Nya. Kemudian Allah 
memberikan pengukuhan atas dosa-dosanya, lalu Allah bertanya, 
‘Kamu telah mengerjakan perbuatan ini, pada hari ini dan ini? Dan 
mengerjakan perbuatan ini pada hari ini dan ini? Ia menjawab, 
‘Benar, wahai Rabb.’ Sampai ketika ia mengira bahwa dirinya telah 
celaka, Allah berfirman, ‘Aku telah menutupi dosa perbuatan itu di 
dunia untukmu, dan Aku akan mengampuninya pada hari ini" 


nT ena 
18 HR Al-Bukhari: VII/4685, Muslim: IV Kitab: At-Taubah no. 52, Ibnu Majah: /183. 


533 


NERAKA DAN SURGA DITAMPAKKAN, 
TIMBANGAN DAN PERHITUNGAN ALLAH 
DITEGAKKAN 


Allah & berfirman: 


4 
tag 


Oof gice en te Oo Let, 


“DanapabilanerakaJahim dinyalakan, danapabilasurgadidekatkan, 
setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya." (At- 
Takwir: 12-14) 


Hi Sh Omi o da di SET ya Tb IS 3 

4 >% kd A Maa PR Dn Ki 
GS ia Ola PI K hits UKS Dai RE 
AA iy NG el KISS KN 


“Gngatlah) pada hari (ketika) Kami bertanya kepada Jahanam, 
Apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, ‘Masih adakah 
tambahan?" Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang 
bertakwa pada tempat yang tidak jauh (dari mereka). (Kepada 
mereka dikatakan), Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) 
kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat (kepada Allah) dan 
memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya). (Yaitu) orang yang 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


takut kepada Allah Yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan 
(olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertobat, masukilah ke 
(dalam surga) dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi." 
Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan 
pada Kami ada tambahannya." (Qaf: 30-35) 


“Dan Kamiakan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, 
maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit: sekalipun hanya 
seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan 
cukuplah Kami yang membuat perhitungan." (Al-Anbiya': 47) 


555 JuL E Y ái ó 
ne MK e K A 
AI Eh ag sb Ka Ca BL AO 
bak AS Gal 33 san OA 
Ote Alia 
“Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar 
zarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah akan 
melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi- 
Nya. Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami 
mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami 
mendatangkan Engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka. 
Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul 
(Muhammad), berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah 
(dikubur atau hancur luluh menjadi tanah), padahal mereka tidak 
dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apa pun dari Allah.” (An- 
Nisâ’: 40-42) 


Allah sa berfirman memberitahukan tentang Luqman bahwa ia berkata, 
“(Lugman berkata), Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) 


535 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 
niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya, Allah Mahahalus, 
Mahateliti.” (Luqman: 16). 

Adapun atsar-atsar mengenai hal ini sangat banyak sekali. Allah-lah yang 
memberikan taufik kepada kebenaran, dan kepada-Nya tempat kembali, dan 
Cukuplah Dia bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung. 


Neraka Ditampakkan di Padang Mahsyar, dan Disaksikan oleh Umat Manusia 
Allah & berfirman: 


Odia 
“Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam, dan pada hari itu 


sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu." 
(Al-Fajr: 23) 


Muslim berkata di dalam kitab Shahihnya, Umar bin Hafsh bin Ghiyats 
bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Al-Ala' bin Khalid Al- 
Kahil, dari Syagig, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah # bersabda: 


al Hor an Sean A 


“Pada hari itu, neraka Jahanam didatangkan dengan 70 ribu 
utas tali kekang, setiap tali kekang terdapat 70 ribu malaikat yang 
menyeretnya.” 


Yang demikian ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi secara marfu’, dan 
juga diriwayatkan dari jalur lain oleh Tirmidzi dan Ibnu Jarir secara mauguf. 


THR Muslim: IV/jannah/29, Tirmidzi: IV/2573) 


536 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Keluarnya Sebentuk Leher dari Neraka yang Bisa Berbicara; Dilemparkan ke 


dalam Jahanam Para Penguasa Zalim, Orang-Orang Musyrik, dan Orang-Orang 
yang Membunuh Tanpa Alasan yang Dibenarkan 


Imam Ahmad menuturkan, Mu'awiyyah bercerita kepada kami, Syaibah 
bercerita kepada kami, dari Firas, dari Athiyyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri a, 
dari Rasulullah 36, bahwasanya beliau bersabda: 


Sea jen ga ge g 
Ui PATI 


“Akan keluar sebentuk leher dari dalam neraka dan berbicara, 'Pada 
hari ini aku diperintahkan untuk (menghukum) tiga golongan: 
penguasa zalim, orang yang membuat sesembahan lain (sebagai 
tandingan) bersama Allah, dan orang yang mati karena bunuh diri. 


Lalu ia melingkarinya dan melemparkannya ke dalam kobaran api 
Jahanam.” 


Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits dari jalur ini. Dan pada bab Al- 
Mizan (Timbangan) akan disampaikan hadits semisal yang diriwayatkan dari 
Khalid, dari Al-9asim, dari Aisyah w. 

Allah && berfirman, “Apabila ia (neraka) melihat mereka dari tempat 
yang jauh, mereka mendengar Suaranya yang gemuruh karena marahnya. 
Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan 
dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. (akan 
dikatakan kepada mereka), Janganlah kamu mengharapkan pada hari ini 
satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang." 
(Al-Furqan: 12-14). 

Asy-Sya'biy berkata, “Jika neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, 
mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya, lantaran 
saking dahsyatnya kemarahan dan kebencian neraka terhadap orang- 


IV40 dan sanadnya dhaif karena kedhaifan “Athiyyah, yaitu Al-Aufa, yang meriwayatkan 
: yaitu Ibnu Yahya, yang mana a adalah shadda, hamun bisa jad ia ragu/keliru. 


537 


Ki... 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


orang yang berlaku syirik terhadap Allah dan orang-orang yang menjadikan 
sesembahan selain Allah.” 


Dalam sebuah hadits disebutkan, “Barangsiapa yang berdusta atas 
namaku, atau mengklaim nasab kepada selain ayahnya, atau menisbatkandiri 
kepada selain tuannya, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat 
duduknya yang jauh di antara dua mata neraka Jahanam.” Para shahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah neraka memiliki dua mata?” Beliau sg 
menjawab, “Bukankah kalian telah mendengar firman Allah && , ‘Apabila ia 
(neraka) melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya 
yang gemuruh karena marahnya'.” (HR. Ibnu Abi Hatim) 


Ibnu Jarir menuturkan, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi bercerita 
kepada kami, Ubaidullah bin Musa bercerita kepada kami, Israil bercerita 
kepada kami, dari Abu Yahya, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Sesungguhnya, akan ada seseorang yang diseret ke neraka, lalu neraka 
saling merapat dan menyatu satu sama lain. Ar-Rahman pun bertanya, ‘Ada 
apa denganmu?" Neraka menjawab, Ia berusaha mencari perlindungan 
dariku kepada-Mu.’ Allah berfirman, Bebaskan hamba-Ku ini." Ada juga 
seseorang yang diseret ke neraka, lalu ia berkata, Wahai Rabbku, bukan ini 
persangkaanku kepada-Mu.’ Allah bertanya, ‘Lantas apa persangkaanmu?' 
la menjawab, Engkau akan meliputi diriku dengan rahmat-Mu.’ Maka 
Allah berfirman, ‘Bebaskan hamba-Ku ini." Ada juga seseorang yang diseret 
ke neraka, lalu neraka bersuara ke arahnya dengan suara mengerikan seperti 
suara baghal betina kepada unta, dan menghembuskan nafasnya dengan 
sekali hembusan hingga ia tidak meninggalkan seorang pun kecuali iaakan 
membuatnya takut.” (Sanad hadits ini shahih). 


Abdurrazag menuturkan, Ma'mar bercerita kepada kami, dari Al- 
Manshur, dari Mujahid, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, “Sesungguhnya, 
neraka Jahanam akan menghembuskan nafasnya dengan sekali hembusan, 
hingga tidak ada satu malaikat dan seorang nabi pun melainkan akan 
tersungkur dan menggigil ketakutan. Sampai-sampai Ibrahim bertekuk 
lutut seraya berkata, Ya Rabbku, hari ini aku tidak memohon kepada-Mu 
melainkan hanyak untuk diriku sendiri'” 


538 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abdurrazag juga berkata mengenai hadits tentang sangkakala, 
“Kemudian Allah memerintahkan kepada neraka Jahanam, lalu darinya 
keluar api berwujud leher yang dapat menerangi kegelapan. Kemudian Allah 
berfirman, Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak 
cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh 
yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan 
yang lurus, Dan sungguh, ia (setan itu) telah menyesatkan sebagian besar di 
antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Inilah (neraka) Jahanam 
yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada 
hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya.’ (Yasin: 60-64). 

Kemudian Allah lewat di antara para makhluk, dan berlututlah seluruh 
umat. Inilah maksud firman Allah, ‘Dan (pada hari itu) engkau akan melihat 
setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan 
amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu 
kerjakan.’ (Al-Jatsiyah: 28).” 


539 


MIZAN (TIMBANGAN) 


Allah sa berfirman: 


“Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, 
maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya 
seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan 
cukuplah Kami yang membuat perhitungan." (Al-Anbiya': 47) 


“Barangsiapa berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah 
orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa ringan timbangan 
(kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan 
dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahanam.” (Al- 
Mukminûn: 102-103) 


“Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran. Maka 
barangsiapa berat timbangan (kebaikan)nya, mereka itulah orang 
yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan (kebaikan)nya, 
maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, karena 
mereka mengingkari ayat-ayat kami." (Al-A'raf: 8-9) 


“Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikannya, maka 
dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang). Dan 
adapun orang yang ringan timbangan (kebaikannya, maka tempat 


540 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah 


neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas.” (Al-Gari'ah: 
6-11) 


“Katakanlah (Muhammad), ‘Apakah perlu Kami beritahukan 
kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?’ (Yaitu) 
orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan 
mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah 
orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan (tidak percaya) 
terhadap pertemuan dengan-Nya. Maka sia-sia amal mereka, dan 


kami tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada 
hari Kiamat." (Al-Kahfi: 103-105) 


Amal Ditimbang Setelah Qadha' (Keputusan) dan Hisab (Perhitungan) 


Abu Abdullah Al-Qurthubi berkata, “Jika hisab telah selsai dilaksanakan, 
maka selanjutnya adalah penimbangan amal perbuatan. Sebab, 
penimbangan bertujuan untuk menentukan balasan, maka sudah seharusnya 
dilakukan sesudah hisab. Hisab untuk menilai amal perbuatan, 
penimbangan untuk mengetahui kadar amal perbuatan, sehin, 
pun menyesuaikan hasil keduanya," 


sedangkan 
gga balasan 


Al-Ourthubi juga berkata, “Firman Allah, Dan Kami akan memasang 
timbangan yang tepat pada hari Kiamat," dapat dipahami bahwa di sana 
terdapat banyak timbangan yang digunakan untuk menimbang amal 
perbuatan. Bisa dipahami pula bahwa maksudnya adalah amal-amal 
perbuatan yang ditimbang, kemudian dihimpun sesuai jenis-jenis amal yang 
ditimbang. Allahu a'lam." 


Mizan Memiliki Dua Piringan Timbangan yang Dapat Diindera, dan Tidak Ada 
Sesuatu Pun yang Melebihi Berat Ucapan Bismillahirrahmdnirrahim 

Imam Ahmad menuturkan, Ibrahim bin Ishag Ath-Thalagani bercerita 
kepada kami, Ibnul Mubarrak bercerita kepada kami, dari Laits bin Sa'd, Amir 
bin Yahya bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Al-Jailiy dan namanya 


542 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


adalah Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami, aku mendengar Abdullah 
bin Amru berkata, Rasulullah # bersabda: 


Senia pa 
big adi fi ji Sa 


Tn 


Sis SS SI II H3 
aa 


4 
sas 5555. 


Ak A ii iih, NANG 
SA K g Bils G 5 
reem es i 


“Kelak Allah akan memilih salah seorang dari umatku di hadapan 
semua makhluk, lalu dibukakan kepadanya 99 catatan. Setiap satu 
catatan ukurannya sejauh mata memandang. Kemudian Allah 
bertanya kepadanya, ‘Adakah sesuatu dari catatan ini yang engkau 
ingkari? Apakah para malaikat pencatat amal telah berlaku zalim 
kepadamu?’ Ia menjawab, ‘Tidak, wahai Rabbku.' Allah bertanya, 
"Apakah engkau memiliki sebuahuzur atau amal kebaikan? Orangitu 
pun terkejut dan berkata, Tidak, wahai Rabbku.' Lalu Allah berkata, 
‘Benar, tapi di sisi Kami, engkau memiliki sebuah amal kebaikan, dan 
pada hariinitidakada kezalimanatas dirimu.' Lantas dikeluarkanlah 
sebuah kartu yang bertuliskan, asyhadu an IA ilaha illallah wa anna 
muhammadan abduhia wa rasdluh (Aku bersaksi bahwa tiada ilah 
yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya). Lalu Allah berkata, “Beritahukanlah 
kepadanya.' Orang itu berkata, Wahai Rabbku, apa hubungan kartu 
ini dengan catatan-catatan ini?’ Allah berkata kepadanya, ‘Sungguh 
kamu tidak akan dizalimi.’ Lalu catatan-catatan itu diletakkan pada 


542 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


satu piringan timbangan, sedang kartu diletakkan pada piringan 
yang lain. Dan ternyata catatan-catatan itu sangat ringan, sedang 
kartu itu sangat berat timbangannya. Tidak ada sesuatu yang lebih 
berat daripada ucapan bismillahirrahmdnirrahtm." 


Hadits semisal diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu 
Abu Dunya dari Laits. Tirmidzi dan Ibnu Luhai'ah juga meriwayatkan dari 
Amir bin Yahya. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib.” 


Apakah Orang yang Beramal akan Ditimbang Bersama Amalnya? 


Ahmad menuturkan, Outaibah bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah 
bercerita kepada kami, dari Amru bin Yahya, dari Abu Abdurrahman AL 
Hubuli, dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash, Rasulullah # bersabda: 


ud SUES F 3 bi ag Ss ang P3 bob kb 
si B Í} 


dl SEAN 
Inda Jogi Sa S A) 


“Pada hari Kiamat akan diletakkan timbangan-timbangan. Lalu 
akan didatangkan seorang laki-laki dan diletakkan pada satu 
piringan timbangan dan pada piringan timbangan lain diletakkan 
amalannya yang telah dihitung, lalu timbangan tersebut lebih 
doyong kepada amalannya. Lalu ia pun dikirim ke neraka. Tatkala 
ia hendak dibawa pergi, tiba-tiba terdengar suara yang menyeru dari 
sisi Ar-Rahman, Dia berkata, ‘Kalian jangan terburu-buru, karena ia 
masih memiliki amalan yang tersisa.’ Lalu didatangkanlah sebuah 
kartu yang di dalamnya tertulis 'IA ilaha illallah' (tidak ada Ilah 
yang berhak disembah selain Allah). Kemudian kartu itu diletakkan 


THR Ahmad: 1/213, Tirmidzi: X/135, dan Ibnu Majah: 1V4300. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib.” 


543 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malihim 


bersama laki-laki itu dalam satu piringan, hingga timbangan itupun 
lebih doyong kepadanya.” 


Konteks hadits ini asing, tapi di dalamnya terdapat faedah yang jelas 
bahwa orang yang beramal akan ditimbang bersama dengan amalannya. 


Kalimat Syahadatain Dapat Mengalahkan Berat Timbangan Dosa-Dosa pada 
Hari Kiamat 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ahmad bin Muhammad bin Al-Barra' Al- 
Mugri bercerita kepada kami, Ya'la bin Ubaid bercerita kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Ziyad, dari Abu Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru 
secara marfu', ia berkata: 


Š Sine bon KN AS An es yan db 
Ig ag 
NG EA yadi Sa Jaan 


3 4 Z BAN efaa e oin te pes 
dye AI Sa as IU jin JAG 


da SRS ut 
“Pada hari Kiamat, seseorang akan didatangkan ke mizan, lalu 
dikeluarkan untuknya 99 catatan. Setiap satu catatan ukurannya 
sejauh mata memandang. Di dalamnya terdapat catatan dosa- 
dosa dan kesalahan-kesalahannya. Lalu diletakkanlah ia pada satu 
piringan timbangan. Kemudian dikeluarkanlah untuknya selembar 
kertas sebesar ujung jari yang bertuliskan syahadat bahwa tiada ilah 
yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah hamba 
dan utusan Allah, lalu diletakkan di piringan timbangan yang lain. 
Dan selembar kertas kecil itu mengalahkan berat timbangan dosa- 
dosanya.” 


2 HR Ahmad: I/221. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Luha'iah dan hafalannya kacau, sedangkan 
para perawi yang lain adalah tsiqah. 

3 Dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Ziyad bin An'am Al-Ifrigiy dan ia dhaif dalam meriwayatkan 
hadits, sedangkan para perawi yang lain disigahkan, 


544 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Abu Ubaid Al-Gasim bin Salam 
bercerita kepada kami, Hajjaj bercerita kepada kami, dari Fithr bin Khalifah, 
dari Abdurrahman bin Abdullah bin Sabith, ia berkata, “Tatkala kematian 
menghampiri Abu Bakar, maka ia mengirim utusan kepada Umar, lalu 
berkata, “Sesungguhnya, beratnya timbangan orang yang timbangannya 
berat pada hari Kiamat dikarenakan mereka mau mengikuti kebenaran saat 
di dunia, sehingga timbangan mereka pun menjadi berat. Sudah selayaknya 
timbangan yang di atasnya diletakkan kebenaran, maka ia menjadi berat. 
Dan sesungguhnya, ringannya timbangan orang-orang yang timbangannya 
ringan dikarenakan mereka mengikuti kebatilan semasa di dunia, sehingga 
timbangan mereka pun menjadi ringan. Sudah selayaknya timbangan yang 
di atasnya diletakkan kebatilan, maka ia akan menjadi ringan’.”* 


Akhlak Mulia merupakan Sesuatu yang Paling Berat dalam Timbangan Hamba 
pada Hari Kiamat 


Ahmad menuturkan, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dari 
Abu Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, dari Ummu Darda’, dari Abu Darda’, 
dari Nabi &, beliau bersabda: 


bas HE Oa 3 kah sc JAN 


“Sesuatu terberat yang diletakkan dalam timbangan adalah akhlak 
yang baik.” 


Terdapat hadits-hadits yang berkenaan dengan akan ditimbangnya 
amalan-amalan itu sendiri, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari jalur 
Abu Salam, dari Abu ank ALA an Rasulullah #5 bersabda: 


ó a Á Sea a SS Á ziy uyi JAS sa 
HA SB a AE S PEG SA OA gy u s 


Dha karena kena ADA Dawud: IV/4799, dan Ahmad: WA22. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 


shahih.” 


545 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


sa aan E ade gi a 
a 


“Bersuci adalah setengah dari iman, alhamdulillah memenuhi 
timbangan, subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang 
ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah 
petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujah 
untuk amal kebaikanmu dan hujah atas amal kejelekanmu. Setiap 
manusia pergi di pagi hari (berusaha), maka ada orang yang menjual 
dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya.”" 


Sabda beliau, “Alhamdulillah memenuhi timbangan,” menunjukkan 
bahwa sekalipun amal itu sendiri hanya sebagai obyek, tapi ia telah menjadi 
subyek. Allah akan merubahnya pada hari Kiamat dan menjadikannya zat, 
lalu diletakkan dalam timbangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya. 

Abu Khaitsamah Muhammad bin Sulaiman dan selain keduanya 
bercerita kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada 
kami, dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, 
dari Ummu Darda’, dari Abu Darda’, dari Nabi 4, beliau bersabda, “Sesuatu 
terberat yang diletakkan dalam timbangan adalah akhlak yang baik.” 

Ahmad juga meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru. 
Diriwayatkan pula oleh Ahmad, dari Ghundar dan Yahya bin Sa'id, dari 
Syu'bah, dari Al-Gasim, dari Abu Marrah, dari Atha’ Al-Kaikharani, dari 
Ummu Darda’, dari Abu Darda’, Rasulullah & bersabda, “Tidak ada sesuatu 
yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik." 


Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Al-Hasan bin Muslim, dari Atha.’ 
Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari hadits Syu'bah, dan Tirmidzi dari 
hadits Muttharrif, dari Atha’ bin Nafi" Al-Kaikharani. Ahmad menuturkan, 
Affan bercerita kepada kami, Abban bercerita kepada kami, dari Yahya bin 


6 HR Muslim: |, Kitab Ath-Thahdrah no. 1, Tirmidzi: V/3517, Ibnu Majah: /280, Ahmad: V/342. 
7 Ibid. 
8 Lihat Al-Musnad: Wad2. 


546 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abi Katsir, dari Zaid, dari Abu Salam, dari maula Rasulullah 46, beliau %5 
bersabda: 


Ie eh 


4] 


DG ANAN olll g $ 
Hii aaa) AN TP caka KI cak 


“Betapa bagusnya lima perkara, betapa beratnya lima perkara itu 
dalam timbangan, yaitu: La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, 
alhamdulillah, dan anak saleh yang meninggal dunia lalu sang ayah 
mengharapkan pahala dari-Nya." 


sal 


Beliau #5 juga bersabda: 
BIG AN Gak EH sni dn 
AG odi ae jag Ng 5I 


“Betapa bagusnya lima perkara. Barangsiapa menemui Allah dengan 
meyakini semua itu, maka ia akan masuk surga, yaitu: beriman 
kepada Allah, hari akhir, surga dan neraka, kebangkitan setelah 
kematian, serta hisab.” 


Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad. 


Sebagaimana telah ditetapkan dalam hadits lainnya, “Surah Al-Bagarah 
dan Ali-Imran akan datang pada hari Kiamat seperti dua awan atau dua 
naungan dari sekelompok burung yang berhujah untuk membela para 
pembacanya.” 

Maksud dari hal ini adalah bahwa pada hari Kiamat, pahala membaca 
kedua surah tersebut akan datang seperti naungan yang menaungi 
pembacanya. Perkara kedua, berkenaan dengan diletakkannya lembaran 
Catatan amal dalam timbangan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits 
mengeani bithagah (kartu), Allahu a'lam. 


Pe N A 

9 HR Ahmad: IN/443, Al-Haitsami menyebutkannya dalam Mujma'uz Zawa ic: V 49, dan ia berkata, “Para 
perawinya tsiqah.” 

10 HR Muslim dalam Shahihnya: I, Kitab: Musafirin no. 252, 253, dari hadits Abu Umamah Al-Bahiliy, dan 
dari hadits An-Nuwas bin Saman. Dan hadits dalam Musnad Ahmad: V/249) dari Abu Umamah. 


547 


An-Nihayah fil Fitan wal Malthim 


Telah diriwayatkan pula bahwa si pelaku akan ditimbang, sebagaimana 
perkataan Al-Bukhari; Muhammad bin Abdullah bercerita kepada kami, Sa'id 
bin Abi Maryam bercerita kepada kami, Al-Mughirah bercerita kepada kami, 
Abu Az-Zinad bercerita kepada kami, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari 
Rasulullah 44, beliau bersabda: 


TER EUS ÓI Sie oa TA Bade GAN 
Jp ka) padi EA 


“Sesungguhnya, akan datang seorang laki-laki besar dan gemuk 
pada hari Kiamat, tapi di sisi Allah tidak lebih berat dari satu sayap 
nyamuk. Bacalah, ‘Dan Kami tidak memberikan penimbangan 
terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat.’ (Al-Kahfi: 105). 


Al-Bukhari menuturkan, diriwayatkan dari Yahya bin Bakir, dari Al- 
MughirahbinAbdirrahman, dariAbuAz-Zinad, hadits yang serupa dengannya. 
Dan Muslim telah menyandarkan hadits yang telah dinilai mw'allag oleh Al- 
Bukhari kepada Abu Bakar Muhammad bin Ishag, dari Yahya bin Bakir, lalu 
ia menyebutkan hadits ini. 


Diriwayatkan juga jalur yang lain dari Abu Hurairah, Ibnu Abi Hatim 
berkata: ayahku bercerita kepadaku, Abul Walid bercerita kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad bercerita kepada kami, dari Shalih mantan 
budak At-Tau'amah, dari Abu Hurairah, Rasulullah £ bersabda, “Kelak akan 
didatangkan seorang laki-laki besar yang gemar makan dan minum, lalu 
ditimbang dengan sebuah biji, tapi beratnya tidak bisa melebihi berat biji 
tersebut." 

Ibnu Abi Hatim menuturkan, Ibni Jarir meriwayatkan dari Abu Kuraib, 
dari Ibnu Ash-Shalth, dari Abu Az-Zinad, dari Shalih, dari Abu Hurairah 
secara marfu’ dengan lafal yang sama milik Al-Bukhari. 

Al-Bazzar menuturkan, Al-Abbas bin Muhammad bercerita kepadakami, 
Aun bin Amarah bercerita kepada kami, Hisyam bin Hisan bercerita kepada 
kami, dari Washil, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, “Kami 
pernah berada disisi Rasulullah 34, lalu datanglah seorang lelaki Quraisy yang 


11. Disepakati keshahihannya. HR Al-Bukhari: VIIV4729, Muslim: IV Kitab: Al-Munafiqin no. 18. 


548 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


berlagak sombong dengan pakaiannya. Tatkala ia berdiri menantang Nabi 
46, beliau bersabda, Wahai Abu Buraidah, ini adalah salah satu orang yang 
telah disinyalir oleh Allah sa, ‘Dan Kami tidak memberikan penimbangan 
terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat!" 


Kemudiania berkata, “Haditsinihanya diriwayatkan oleh Aunbin Amarah, 
dan ia bukan seorang hafizh, dan tidak ada hadits lain yang menguatkannya.” 

Imam Ahmad menuturkan, Abdush Shamad dan Hasan bin Musa 
bercerita kepada kami, Hamad bercerita kepada kami, dari Ashim, dari Zur 
bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia memiliki betis yang kecil. Lalu 
tiba-tiba angin menyingkap kedua betis kakinya dan orang-orang pun 
menertawakannya. Rasulullah £ bertanya, “Apa yang kalian tertawakan?” 
Mereka menjawab, “Wahai Nabiyullah, kami menertawakan betisnya yang 
kecil.” Beliau pun bersabda, “Mendekatlah sedikit, demi Zat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, sungguh kedua betisnya lebih berat timbangannya 
daripada gunung Uhud.” 

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad, dan sanadnya hasan lagikuat. 

Telah disebutkan pula beberapa riwayat dengan sifat-sifat ini. Di dalam 
riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari jalan Ibnu Luha'iah tentang hadits 
bithagah (kartu) disebutkan bahwa si pelaku akan ditimbang bersama 
amalannya yang tercatat dalam kitab. Riwayat-riwayat ini menghimpun 
beragam pendapat untuknya yang menilai keshahihannya. Allahu a'lam. 

Imam Ahmad menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Al-Gasim bin 
Fadhil bercerita kepada kami, dari Al-Hasan, dari Aisyah, ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, apakah Anda akan ingat kepada keluarga Anda pada hari Kiamat 
kelak?” Rasulullah # bersabda, “Adapun ketika berada di tiga tempat, maka 
saya tidak lagi mengingat mereka, yakni (ketika penerimaan) kitab catatan 
amal, di mizan (timbangan amal), dan ketika melintasi shirath (titian antara 
Surga dan neraka). 


Sabda beliau, 'al-kitab' mengandung dua makna: Pertama, kitab catatan 
amal diletakkan (dalam timbangan) agar seluruh umat dapat melihat 


12 Sanadnya dhaif, karena kedhaifan A'un bin “Amarah. 5 

13 HR Ahmad: 1/4021, dan sanadnya shahih. Hadits ini juga ada dalam Mujma'uz Zawd'id: 1X/289, 
dinisbatkan kepada Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, dan Ath-Thabrani. 

14  Al-Musnad: VV/ hal. 101, dan sanadnya jayyid. 


549 


-. 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


amalannya masing-masing. Kedua, ketika lembaran-lembaran catatan ama] 
berterbangan, sedang manusia terbagi dua, ada yang menerimanya dengan 
tangan kanan dan ada yang menerimanya dengan tangan kiri. 


Al-Baihagi menuturkan, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Ma'riy 
bercerita kepada kami, Al-Hasan bin Muhammad bin Ishag bercerita kepada 
kami, Yusuf bin Ya'kub Al-Qadhi bercerita kepada kami, Muhammad bin 
Minhal bercerita kepada kami, Yazid bin Zurai' bercerita kepada kami, Yunus 
bin Ubaid bercerita kepada kami, dari Al-Hasan, bahwasanya Aisyah pernah 
menangis. Lalu Rasulullah # bersabda kepadanya, “Apa yang membuatmu 
menangis, wahai Aisyah?” 

Aisyah menjawab, “Saya teringat neraka hingga saya pun menangis. 
Apakah orang-orang akan mengingat keluarga mereka pada hari Kiamat?” 


Rasulullah $ bersabda, “Adapun dalam tiga keadaan, maka seorang 
manusia tidak akan mengingat orang lain, yaitu ketika timbangan amal 
diletakkan hingga ia mengetahui apakah timbangannya itu beratatauringan: 
ketika kitab catatan amal dibagikan dan dikatakan kepadanya, 'Ambillah 
dan bacalah kitab catatanku ini, saat itu lembaran-lembaran catatan amal 
berterbangan hingga ia mengetahui di mana kitabnya akan terjatuh, apakah 
di sebelah kanannya, sebelah kirinya, atau dari belakangnya; serta ketika 
titian shirath dibentangkan di atas neraka Jahanam." 


Yunus—saya ragu—menuturkan, Al-Hasan berkata, “Kedua sisi titian 
Jahanam terdapat besi-besi pengait dan duri-duri, dengannya Allah 
merintangi siapa saja yang Dia kehendaki dari para makhluk, hingga ia 
mengetahui apakah dirinya akan selamat atau tidak." 


Kemudian Al-Baihagi menuturkan, Ar-Rauzbariy mengabarkan kepada 
kami, Ibnu Dirasah bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada 
kami, Ya'gub bercerita kepada kami, dari Ibrahim dan Hamid bin Mas'adah, 
bahwa Ismail bin Ibrahim bercerita kepada mereka, ia berkata, Yunus 
bercerita kepada kami, dari Al-Hasan, dari Aisyah, bahwa ia teringat neraka 
lalu menangis. Dan ia menyebutkan hadits yang semisal dengannya, hanya 
saja ia berkata, “Dan ketika kitab catatan amal (dibagikan), lalu dikatakan 
kepadanya, ‘Ambillah dan bacalah kitab catatanku ini," hingga ia mengetahui 


15 Lihat juga Sunan Abu Dawud: IV/4755, dan Musnad, Ahmad: VI/110. 


550 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dimana kitabnya akan terjatuh, apakah disebelah kanannya, sebelah kirinya, 
atau dari belakangnya; serta ketika titian shirath dibentangkan diatas neraka 
Jahanam.” 

Ya'qub berkata tentang Yunus, “Ini adalah lafal haditsnya.” 


Jalur lain dari Aisyah binti Abu Bakr #. Imam Ahmad menuturkan, 
Yahya bin Ishag bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah bercerita kepada 
kami, dari Khalid bin Abi Imran, dari Al-Oasim bin Muhammad, dari Aisyah 
&@&, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah seorang kekasih akan mengingat 
kekasihnya pada hari Kiamat kelak?” 


Beliau menjawab, “Wahai Aisyah, adapun dalam tiga keadaan, maka ia 
tidak akan mengingat, yaitu ketika berada di mizan hingga diketahui berat 
atau ringan amalannya, maka ia tidak akan mengingat: ketika lembaran- 
lembaran catatan amal berterbangan hingga ia akan diberi dengan tangan 
kanannya atau dengan tangan kirinya, maka ia tidak akan mengingat; 
dan ketika keluar api berwujud leher yang melingkari mereka dan marah 
kepada mereka, lalu leher itu berkata, 'Aku diberi kuasa pada tiga golongan, 
yaitu orang yang mengakui adanya ilah lain selain Allah; orang yang tidak 
beriman dengan adanya hari penghisaban, dan orang yang berbuat zalim lagi 
menentang kebenaran." Lalu leher itu melingkari mereka dan melemparkan 
mereka ke dalam lautan api Jahanam. Jahanam memiliki titian yang lebih 
tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, di atasnya ada besi-besi pengait 
dan tumbuhan berduri yang akan mengambil siapa saja yang dikehendaki 
Allah, manusia di atasnya ada yang melintas bagaikan kedipan mata, ada 
yang seperti kilat, ada yang seperti angin, dan ada yang seperti menaiki kuda 
atau unta. Para malaikat berkata, “Wahai Rabb, selamatkanlah! Wahai Rabb, 
selamatkanlah! Maka, ada yang selamat, ada yang selamat setelah tercabik- 
cabik, dan ada juga yang dilemparkan ke dalam neraka di atas wajahnya.” 

Telah disebutkan sebelumnya sebuah riwayat dari Harb bin Maimun, 
dari An-Nadhr bin Anas, dari Anas, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah 
Anda akan memberi syafaat kepadaku?” Beliau bersabda, “Aku akan 
melakukannya.” Ia berkata, “Di mana saya bisa menemuimu?” Beliau 


16 Al-Musnad: WITO, dan dalam sanadnya ada Ibnu Luhai'ah, ia mukhtalath, sedangkan perawi yang lain 
tsiqah. 


551 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


bersabda, “Carilah aku pada saat pertama kali kau mencari di atas shirath,” 
Ia berkata, “Jika saya tidak berjumpa denganmu?” Beliau bersabda, “Carilah 
aku di dekat mizan.” Ia berkata, “Jika saya tidak berjumpa denganmu?" 
Beliau menjawab, “Carilah aku di dekat telaga, karena aku tidak luput dari 
tiga tempat itu pada hari Kiamat.”" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Tirmidzi. 


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihagi menuturkan, Abu Sahl Ahmad bin 


Muhammad bin Ibrahim Al-Mahrani bercerita kepada kami, Ahmad bin 
Sulaiman—seorang ahli fikih kita Baghdad—bercerita kepada kami, Al-Harits 
bin Muhammad bercerita kepada kami, Dawud bin Al-Mihbar bercerita 
kepada kami, Shalih Al-Maziyyu bercerita kepada kami, dari Ja'far bin Zaid, 
dari Anas bin Malik, dari Nabi 3, beliau bersabda: 


PERASAAN Se IS KA SAI LK 
FN an IE Tah SE toa BU es Bu Ja 


PN en) oa sa 


lash Sa dang YG GB 


diiy aduan 


“Akan didatangkan seorang anak Adam, kelak pada hari Kiamat. 
Lalu diberdirikan di antara dua piringan timbangan dan diserahkan 
kepada malaikat. Jika timbangannya berat, malaikat akan berteriak 
dengan suara yang didengar oleh semua makhluk, Telah berbahagia 
si fulan dengan kebahagiaan yang tidak akan ada kesengsaraan 
sesudahnya." Namun, jika timbangannya ringan, malaikat akan 
berteriak dengan suara. yang didengar semua makhluk, Telah sengsara 


si fulan dengan kesengsaraan yang tidak akan ada kebahagiaan 
sesudahnya'."8 


Al-Baihaqi berkata, “Sanadnya dhaif.” 
Dua orang Hafizh, yakni Al-Bazzar dan Ibnu Abu Dunya telah 


meriwayatkan dari Ismail bin Abu Al-Harits dan Dawud bin Al-Mihbar, Shalih 


17 
18 


HR Tirmidzi: IV/2433, Ahmad: III/ 178, dan Tirmidzi berkat 


ta, “Ini adalah hadits hasan gharib." 
Dalam sanadnya ada Dawud bin Al-Mihbar, dan ia matruk. 


552 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Maziyyu bercerita kepada kami, dari Ali bin Tsabit Al-Bananiy dan Ja'far 
bin Zaid—Al-Bazzar menambahkan: dan Manshur bin Zadani—dari Anas 
bin Malik secara marfu', hadits semisal. 


Abdullah bin Al-Mubarrak menuturkan, Malik bin Mughawwal bercerita 
kepada kami, dari Ubaidullah bin Abi Al-Izar, ia berkata, “Di tempat 
timbangan ada satu malaikat. Jika seorang hamba telah ditimbang, maka ia 
akan berteriak, Ketahuilah bahwa fulan bin fulan timbangannya berat dan 
ia telah berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak akan ada kesengsaraan 
sesudahnya. Ketahuilah bahwa fulan bin fulan timbangannya ringan dan 
ia telah sengsara dengan kesengsaraan yang tidak akan ada kebahagiaan 
sesudahnya'.”" 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Yusuf bin Musa bercerita kepada kami, Al- 
Fadhl bin Dakin bercerita kepada kami, Yusuf bin Shuhaib bercerita kepada 
kami, Musa bin Abu Al-Mukhtar bercerita kepada kami, dari Bilal Al-Abasiy, 
dari Hudzaifah, ia berkata, “Penjaga mizan pada hari Kiamatadalah malaikat 
Jibril, ia akan mengembalikan (hak) sebagian kepada sebagian yang lain, 
serta tiada emas pada hari itu dan tidak juga perak.” Ia berkata lagi, “Lalu 
diambillah kebaikan-kebaikan dari orang yang zalim. Jika ia tidak memiliki 
kebaikan, maka keburukan-keburukan orang yang dizalimi diambil, lalu 
dipikulkan kepada orang yang menzaliminya.” 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Muhammad bin Al-Abbas bin Muhammad 
bercerita kepada kami, Abdullah bin Shalih Al-Ajali bercerita kepada kami, 
Abu Al-Ahwash bercerita kepada kami, ia berkata, “Ada seorang dari suku 
Quraisy membanggakan dirinya di hadapan Salman, maka Salman berkata, 
“Namun, aku telah diciptakan dari air mani yang kotor, kemudian aku akan 
kembali menjadi bangkai yang busuk, kemudian didatangkan kepadaku 
timbangan, jika timbanganku berat maka aku adalah orang yang mulia, tapi 
jika ringan maka aku adalah orang yang hina.” 

Abu Al-Ahwash berkata: “Apakah kamu tahu dari sesuatu apa seseorang 
akan selamat? Jika timbangan seorang hamba berat, maka ia akan diseru di 
sekumpulan orang-orang dari yang pertama hingga terakhir, “Ketahuilah 
bahwa fulan bin fulan telah berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak 


19 Sama seperti sebelumnya. 


553 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


akan ada kesengsaraan sesudahnya.’ Dan jika timbangannya ringan, maka 
ia akan diseru, “Ketahuilah bahwa fulan bin fulan telah sengsara dengan 


kesengsaraan yang tidak akan ada kebahagiaan sesudahnya’. 


Al-Baihagi menuturkan, Abul Hasan Ali bin Abi Ali As-Saga bercerita 
kepada kami, Abul Abbas Muhammad bin Ya'gub bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Ubaidullah Al-Munadi bercerita kepada kami, Ayub bin 
Muhammad bercerita kepada kami, Al-Mu'tamir bin Sulaiman bercerita 
kepada kami, dari ayahnya, dari Yahya bin Ma'mar, dari Ibnu Umar, dari Umar 
bin Khattab dalam hadits tentang Iman, Jibril berkata, “Wahai Muhammad, 
apa itu iman?” 

Beliau # menjawab, “Iman adalah engkau beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan mengimani 
adanya surga, neraka, timbangan, serta mengimani adanya kebangkitan 
sesudah kematian, dan mengimani tagdir yang baik maupun yang buruk. 
Jika engkau telah mengimani ini semua, maka engkau seorang mukmin.” 
Jibril berkata, “Ya.” Atau, Jibril menjawab, “Engkau benar.”2 


Syu'bah menuturkan, dari Al-A'masy, dari Samurah bin Athiyyah, dari 
Abul Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Pada saat penimbangan 
amal, manusia akan berdebat dan berdesak-desakan.” 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Abu Nashr At-Tamar bercerita kepada 
kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Tsabit Al-Banani, dari 
Abu Utsman Al-Madani, dari Salman Al-Farisy, beliau # bersabda, “Mizan 
(timbangan) akan diletakkan dan ia mempunyai dua piringan timbangan. 
Seandainya di salah satu piringan itu diletakkan langit dan bumi seisinya, 
sungguh ia akan memuat keduanya. Malaikat lalu berkata, Wahai Rabb 
kami, siapa yang akan ditimbang dengannya? Allah berfirman, 'Siapa saja 
yang Aku kehendaki dari makhluk-Ku.' Lalu mereka berkata, Wahai Rabb 


kami, tidaklah kami beribadah kepada-Mu kecuali dengan sebenar-benar 
ibadah. 


20 Hadits shahih. Lihat juga Shahih Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 1, Sunan Tirmidzi: bi 
n Dawa 1V/4695 dan Ibnu Majah: 63. SE Ea TREE MAEI Ainan A 
HR Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: IV/586, dari jalur Hamad bin Salamah di ini, dan ia 
menshahihkannya. Disepakati juga oleh Adz-Dzahabi, dan ia sebagaimana a kahan 
ladits ini meskipun mauguf, hanya saja ia sama-sama dihukun r, 
o TEER mar han ai ihukumi marfu’, karena ia diucapkan tidak 


554 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Yusuf bin Musa bercerita kepada kami, 
Muslim bin Ibrahim bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid bercerita 
kepada kami, Abu Hanifah bercerita kepada kami, dari Hamad bin Ibrahim, 
mengenai firman Allah sa, “Kami akan memasang timbangan yang tepat 
pada hari Kiamat,” ia berkata, “Akan didatangkan amalan seorang manusia 
lalu diletakkan di salah satu piringan timbangan, dan didatangkan pula 
sesuatu seperti gumpalan awan yang banyak, lalu diletakkan pada piringan 
timbangan yangsatunya. Hinggaia pun lebih berat. Lalu dikatakan kepadanya, 
“Tahukah kalian apa ini? Inilah ilmu yang dahulu kamu pelajari, dan kamu 
ajarkan kepada manusia, sehingga mereka menjadi mengetahuinya dan 


mengamalkannya setelah kepergianmu”. 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ahmad bin Muhammad bercerita kepada 
kami, Ali bin Ishag bercerita kepada kami, Ibnul Mubarrak bercerita kepada 
kami, dari Abu Bakr Al-Hadzli ia berkata, Sa'id bin Jabir berkata yang 
diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Manusia akan dihisab pada hari 
Kiamat. Barangsiapa kebaikannya lebih banyak dari keburukannya meski 
hanya satu kebaikan saja, ia akan masuk surga. Barangsiapa keburukannya 
lebih banyak dari kebaikannya, meski hanya satu keburukan saja, ia akan 
masuk neraka.” Kemudian Ibnu Mas'ud membacafirmanAllah, “Barangsiapa 
berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang 
beruntung. Dan barangsiapa ringan timbangan (kebaikan)nya, maka mereka 
itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam 
neraka Jahanam.” (Al-Mukminun: 102-103). 

Ibnu Mas'ud melanjutkan, “Sungguh, timbangan itu akan ringan atau 
akan berat meski hanya dengan seberat biji.” 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Harun bin Sufyan bercerita kepada kami, 
As-Sahmiy bercerita kepada kami, Ammar bin Syaibah bercerita kepada 
kami, dari Sa'id bin Anas, dari Al-Hasan, ia berkata, “Pada hari Kiamat, 
Allah memberikan permaafan kepada Adam dengan tiga permaafan. Allah 
berfirman: 

“Wahai Adam! Kalaulah seandainya Aku tidak melaknat orang-orang 
yang berdusta dan membenci kedustaan serta sumpah palsu, pasti Aku 
akan memberikan rahmat (ampunan) kepada keturunanmu pada hari ini 


555 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


dari dahsyatnya azab yang telah Aku siapkan untuk mereka. Namun, telah 
tetaplah perkataan dari-Ku bagi orang yang telah mendustakan para rasul. 
Ku dan mendurhakai perintah-Ku, ‘Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka 
Jahanam dengan mereka semua.’ 


Wahai Adam! Ketahuilah, sesungguhnya Aku tidak pernah mengazab 
dengan neraka seorang pun dari keturunanmu dan tidak memasukkan ke 
dalam neraka seorang pun kecuali siapa yang telah Aku ketahui bahwa jika 
ia Aku kembalikan ke dunia, pasti ia akan kembali kepada keburukan yang 
sebelumnya pernah ia lakukan dan tidak mau kembali (bertobat). 

Wahai Adam! Engkau hari ini mengatur antara diri-Ku dan keturunanmu, 
maka berdirilah di sisi mizan, lalu lihatlah apa yang diangkat kepadamu dari 
amalan-amalan mereka. Barangsiapa kebaikannya lebih berat daripada 
keburukannya meski seberat biji, maka baginya surga, hingga ia mengetahui 
bahwa Aku tidak mengazab kecuali setiap orang yang berbuat zalim'.”2 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Muhammad bin Yusuf bin Ash-Shabah 
bercerita kepada kami, Abdullah bin Wahb bercerita kepada kami, dari 
Mu'awiyyah bin Shalih, dari Abu Abdurrahman, dari Abu Umamah ag, 
Rasulullah # bersabda: 
kerana 4] 

5 GNG 
A araa RE RR 
GA r5 N Gb S SA 
tina papar P P ed sen 
IE DE SN egg 6 akih S 


.2s 2 


A : 4 ea. 
BB OLS EN ja Kite 


BAN 


gas Bet 


“Jika hari Kiamat telah tiba, berdirilah sekelompok manusia 
menutupi ufuk, cahaya mereka laksana cahaya matahari. Maka 
dikatakanlah kepada Nabi yang Ummi, sehingga seluruh nabi ingin 
mencari tahu, lalu dikatakan, Muhammad dan umatnya." Kemudian 


22 Sanadnya dhaif, karena jahilnya sebagian rawi. 


556 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


berdirilah sekelompok manusia yang lain menutupi apa yang ada di 
antara ufuk, cahaya mereka laksana cahaya bulan purnama. Maka 
dikatakanlah kepada Nabi yang Ummi, sehingga seluruh nabi ingin 
mencari tahu, lalu dikatakan, Muhammad dan umatnya.’ Kemudian 
datanglah Rabb Tabaraka wa sa lalu berfirman, Ini untukmu dari- 
Ku, wahai Muhammad, Ini untukmu dari-Ku, wahai Muhammad." 
Kemudian diletakkan di dalam timbangan dan dihisab." 


Pendapat Para Ulama dalam Menafsirkan Mizan pada Hari Kiamat 


Al-Gurthubi menukil pendapat sebagian dari mereka bahwa mizan 
memiliki dua piringan timbangan yang besar. Seandainya langit dan bumi 
diletakkan pada salah satu piringan, pasti akan memuatnya. Adapun satu 
piringan timbangan untuk kebaikan adalah cahaya, sedang yang satunya 
adalah kegelapan. Mizan ditegakkan di depan arasy. Di sebelah kanannya 
ada surga dan piringan cahaya dari arahnya. Sedang di sebelah kirinya ada 
neraka Jahanam dan piringan kegelapan dari arahnya. 

Al-Ourthubi berkata, “Golongan Mu'tazilah telah mengingkari adanya 
mizan. Mereka mengatakan, 'Amalan-amalan adalah sifat yang tidak 
memiliki fisik, lantas bagaimana bisa ia ditimbang?' Telah diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas bahwa Allah menciptakan fisik untuk sifat-sifat itu, sehingga bisa 
ditimbang. Dan yang benar ialah ditimbangnya kitab catatan amal.” 

Saya katakan, telah kami sampaikan di awal terkait penjelasan yang 
menunjukkan ditimbangnya amalan, kitab catatan amalan, dan si pelaku itu 
sendiri. 

Al-Ourthubi menuturkan, Mujahid, Adh-Dhahhak, dan Al-A'masy telah 
meriwayatkan bahwa mizan di sini adalah keadilan dan pengadilan. Dan ia 
menyebutkan kata al-wazn dan al-mizan serta membuat permisalan seperti 
dikatakan, “Hadzal kalam fi wazni hâdzâ (Perkataan ini dalam wazn ini).” 

Saya katakan, bisa jadi para ulama menafsirkan mizan dengan keadilan 
berdasarkan pada firman Allah, “Dan langit telah ditinggikan dan Dia 
Ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan 


557 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi 
keseimbangan itu." (Ar-Rahman: 7-9). 

Mizan dalam firman Allah, “Dia ciptakan keseimbangan, ”berartikeadilan, 
Allah telah memerintahkan kepada para hamba-Nya agar bermuamalah di 
antara mereka dengan adil. Adapun mizan yang telah disebut berkenaan 
dengan timbangan ukuran. Sebab, banyak hadits mutawattir yang telah 
menyebutkannya sebagaimana yang telah Anda ketahui, dan itulah yang 
tersurat di dalam Al-Qur'an. 

Orang yang timbangan kebaikannya berat dan orang yang timbangan 
kebaikannya ringan; hal ini hanya berlaku untuk sesuatu yang berwujud. 


Mizan Tidak untuk Setiap Individu Manusia pada Hari Kiamat 


Al-Qurthubi berkata, “Mizan adalah nyata adanya, dan ia bukan 
merupakan hak seorang pun (selain Allah). Berdasarkan firman Allah sz, 
“Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandannya, lalu 
direnggut ubun-ubun dan kakinya." (Ar-Rahman: 41). 


Rasulullah # bersabda: 


arsa 


Ad Ga ali AN ji Os ga EH ya KB Ga JAS 
Ha Ca ANG pg SE Ia GAN 


“Allah berfirman, “Hai Muhammad, masukkan orang yang tidak 
dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan, dan 
mereka ini diperbolehkan memasuki pintu surga yang lain bersama 
para manusia'.2 


Saya katakan, banyak sekali hadits mutawattir yang menjelaskan tentang 
70 ribu orang akan masuk surga tanpa hisab. Dan hal ini mengharuskan 
amalan mereka tidak ditimbang. Akan tetapi, permasalahan ini terdapat 
koreksi, allahu a'lam. 


23 Lihat Shahih Al-Bukhari: VIIVA721, Shahih Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 327, irmidzi: 2434, 
dan Musnad Ahmad: 11/436 dalam hadits panjang yang diriwayatkan dari. ara TA aa ai 


558 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Amalan orang-orang yang berbahagia tetap ditimbang, meski 
kebaikannya pasti lebih berat. Ini untuk menampakkan kemuliaan mereka 
di hadapan seluruh pemberi kesaksian serta bentuk pujian terhadap 
kebahagiaan dan keselamatan mereka. Adapun orang-orang kafir, amalan 
mereka juga tetap ditimbang meskipun mereka tidak memiliki kebaikan yang 
bisa memberi manfaat dan sebanding dengan kekafiran mereka. Ini untuk 
menampakkan kesengsaraan mereka dan mencemarkan mereka di hadapan 
seluruh makhluk. Dalam sebuah hadits disebutkan, “Sesungguhnya, Allah 
tidak menzalimi satu kebaikan seorang pun.” Adapun orang kafir, maka ia 
telah merasakan kebaikannya saat di dunia, sampai Allah mematikannya dan 
ia tidak lagi memiliki kebaikan yang dengannya ia diberi imbalan. 

Al-Ourthubi dalam At-Tadzkirah memilih pendapat bahwa orang kafir 
terkadang mengerjakan sedekah dan silaturrahim, sehingga dengannya 

` akan diringankan azabnya. Al-Ourthubi mengutip kasus Abu Thalib yang 
ditempatkan di dasar neraka hingga membuat otaknya mendidih. Namun 
pendapat ini perlu dikoreksi. Sebab, kasus tersebut khusus untuk Abu Thalib 
yang telah dikhususkan oleh Rasulullah & disebabkan pembelaannya 
terhadap beliau 4%. Al-Gurthubi mendasarkan pendapatnya dengan firman 
Allah sx, “Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari 
Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya 
seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami 
yang membuat perhitungan." (Al-Anbiya': 47). 

Singkat kata, ayat ini bersifat umum, lalu dikhususkan dari hal itu orang- 
orang kafir. 

Rasulullah 45 pernah ditanya mengenai Abdullah bin Jad'an, yang mana 
disebutkan bahwa ia gemar memberikan jamuan makan kepada tamu, 
menyambung hubungan kekerabatan, dan memerdekakan budak, maka 
apakah semua itu memberikan manfaat kepadanya. Beliau # menjawab, 
“Tidak, karena sepanjang hidupnya ia belum pernah mengucapkan kalimat 
lå ilaha illallah (tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah)." 


24 Hadits shahih, dikeluarkan oleh Muslim: IV, Kitab: AL-MunSfigin no.56, dan Ahmad: II 23, dari hadits 
Anas bin Malik. 


559 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Allah & berfirman: 


“Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu 
Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." (Al- 
Furqan: 23) 


“Dan orang-orang kafir, perbuatan mereka seperti fatamorgana di 
tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, 
tetapi apabila didatangi tidak ada apa pun. Dan didapatinya 
(ketetapan) Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya 
perhitungan (amal-amal) dengan sempurna, dan Allah sangat cepat 
perhitungan-Nya.” (An-Nfir: 39) 


“Perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabbnya, perbuatan 
mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang 
berangin kencang.” (Ibrahim: 18) 


Al-Gurthubi dan yang lain mengatakan, “Barangsiapa kebaikannya lebih 
berat daripada keburukannya sekalipun hanya satu biji, maka ia masuk surga. 
Dan barangsiapa keburukannya lebih berat daripada kebaikannya sekalipun 
hanya satu biji, maka ia masuk neraka, kecuali jika Allah mengampuninya. 
Sedangkan barangsiapa kebaikan dan keburukannya seimbang, maka ia 
termasuk Ahlul A'raf.” 

Semisal dengan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud a. Hal itu juga 
dikuatkan oleh firman Allah s% : 


Pei Oo BS a 

Ok 
“Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar 
zarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah akan 


melipaigandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi- 
Nya.” (An-Nisa': 40) 


Hanya saja, yang belum saya ketahui adalah, orang yang kebaikannya 
lebih berat daripada keburukannya, dengan satu kebaikan atau banyak, 


560 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


apakah ia masuk surga dan derajatnya semakin tinggi dengan sebab seluruh 
kebaikannya, lalu kebaikannya menghapus seluruh keburukannya? Atau, 
kebaikan-kebaikannya, menggugurkan keburukan-keburukannya, lalu ia 
masuk surga dengan kebaikan yang masih tersisa? 


561: 


DI HADAPKANNYA MANUSIA KEPADA ALLAH, 
LEMBARAN CATATAN AMAL DISERAHKAN, 
DAN HISAB ALLAH TERHADAP PARA HAMBA 


Allah s berfirman: 


“Dan (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami perjalankangunung-gunung 
dan engkau akan melihat bumi itu rata dan Kami kumpulkan 
mereka (seluruh manusia), dan tidak Kami tinggalkan seorang pun 
dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan 
berbaris. (Allah berfirman), Sesungguhnya, kamu datang kepada 
Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada pertama kali: 
bahkan kamu menganggap bahwa Kami tidak akan menetapkan 
bagi kamu waktu (berbangkit untuk memenuhi) perjanjian. Dan 
diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat orang 
yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di 
dalamnya, dan mereka berkata, ‘Betapa celaka kami, kitab apakah 
ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan 
tercatatsemuanya,'dan mereka dapati (semua) apa yang telah mereka 
kerjakan (tertulis). Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun jua." 
(Al-Kahfi: 47-49) 


“Katakanlah, Sesungguhnya, orang-orang yang terdahulu dan 
orang-orang yang paling kemudian, benar-benar akan dikumpulkan 
di waktu tertentu pada hari yang dikenal.” (Al-Waqi'ah: 49-50) 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Dan bumi (padang Mahsyar) menjadi terang benderang dengan. 
cahaya (keadilan) Rabbnya: buku-buku (perhitungan perbuatan 
mereka) diberikan (kepada masing-masing), nabi-nabi dan saksi- 
saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka 
secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa 
diberi balasan dengan Sempurna sesuai dengan apa yang telah 


dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan." 
(Az-Zumar: 69-70) 


“Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Kami 
sebagaimana Kamiciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah 
Kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu (di 
dunia). Kami tidak melihat pemberi syafaat (pertolongan) besertamu 
yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu (bagi Allah). 
Sungguh telah terputuslah (semua pertalian) antara kamu dan telah 
lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka (sebagai sekutu 
Allah).” (Al-An'am: 94) 


“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan 
mereka semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang yang 
mempersekutukan (Allah), Tetaplah di tempatmu, kamu dan para 
sekutumu.' Lalu Kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu- 
sekutu mereka, 'Kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. 
Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, 
sebab kami tidak tahu-menahu tentang penyembahan kamu (kepada 
kami). Di tempat itu (padang Mahsyar), setiap jiwa merasakan 
pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya (dahulu) dan mereka 
dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya 
dan lenyaplah dari mereka apa (pelindung palsu) yang mereka ada- 
adakan.” (Yûnus: 28-30) 


“Dan (Ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka 
semua (dan Allah berfirman), Wahai golongan jin! Kamu telah 
banyak (menyesatkan) manusia.” Dan kawan-kawan meraka dari 
golongan manusia berkata, Ya Rabb, kami telah saling mendapatkan 


563 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


, kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat 
kami telah datang. Allah berfirman, Nerakalah tempat kamu selama- 
lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain.’ Sungguh Rabbmu 
Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dan Demikianlah kami jadikan 
sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai 
dengan apa yang mereka kerjakan. Wahai golongan jin dan manusia! 
Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu 
sendiri, mereka menyampaikan ayat-ayat-Ku kepadamu dan 
memperingatkanmu tentang pertemuanmu pada hari ini? Mereka 
menjawab, (Ya), kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.’ Tetapi 
mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi 
saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang 
kafir. Demikianlah (para rasul diutus) karena Rabbmu tidak akan 
membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya 
dalam keadaan lengah (belum tahu). Dan masing-masing orang 
ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan 
Rabbmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (Al- 
An'am: 128-132) 


Ayat-ayat yang berkenaan dengan pembahasan ini sangat banyak sekali. 
Dan setiap point yang berkaitan dengannya, akan kami sampaikan beberapa 
ayat dari Al-Qur'an. 

Telah disampaikan sebelumnya, didalam ShahihAl-Bukharidi iwayatkan 
dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah #, beliau bersabda, “Sesungguhnya, kalian 
akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan 
tidak berkhitan, sebagaimana Kami memulai penciptaan pertama, begitulah 
kami akan mengulanginya.” 

Diriwayatkan juga dari Aisyah, Ummu Salamah, dan selain keduanya, 
hadits yang sama dengan yang telah disampaikan di depan. 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Abu Nashr At-Tamar bercerita 
kepada kami, Uqbah Al-Asham bercerita kepada kami, dari Al-Hasan, 


1114, Ahmad: 


1. Al-Bukhari: VIIV4740, Muslim: IV Kitab: Al-Jannah no. 58, Tirmidzi: IV/2423, An-Nas 
V223. 


564 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ia berkata: aku mendengar Abu Musa Al-Asy'ariy berkata; Rasulullah & 
bersabda: 


if 4 ETEL z NZ 5, NY 1. 

PARA lina SE UG ig SN RA asa MEN S3 
Berpe Beri e ti aoe Dab 
In Ka sing GES Gol GaS ili PUS 153 
JA ES Ae IS au 


“Pada hari Kiamat, manusia diajukan sebanyak tiga kali, dua kali 
pengajuan untuk bantahan dan alasan-alasan. Dan satu pengajuan 
selanjutnya adalah diserahkannya lembaran-lembaran catatan 
amal. Barangsiapa diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah 
kanan, ia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan masuk ke 
dalam surga. Dan barangsiapa diberi kitab catatan amalnya dari 
sebelah kiri, maka ia masuk neraka.” 


Imam Ahmad menuturkan, Waki' bercerita kepada kami, Ali bin Ali bin 
Rifa'ah bercerita kepada kami, dari Al-Hasan, dari Abu Musa Al-Asy'ariy, 
Rasulullah 3 bersabda, “Pada hari Kiamat, manusia diajukan sebanyak tiga 
kali, dua kali pengajuan untuk bantahan dan alasan-alasan. Dan pengajuan 
yang ketiga adalah diserahkannya lembaran-lembaran catatan amal ke 
tangan-tangan manusia. Maka, di antara mereka ada yang mengambilnya 
dengan tangan kanannya dan ada juga yang mengambilnya dengan tangan 
kirinya.” 

Diriwayatkan juga hadits yang serupa oleh Ibnu Majah, dari Abu Bakar 
bin Abi Syaibah, dari Waki.’ Yang mengherankan, Tirmidzi meriwayatkan 
hadits ini dari Abu Kuraib, dari Waki’, dari Ali bin Ali, dari Al-Hasan, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi $£, lalu ia menyebutkan hadits yang sama. Kemudian 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak shahih karena Al-Hasan tidak mendengar 
dari Abu Hurairah.” Ia melanjutkan, “Dan sebagian dari mereka meriwayatkan 
dari Ali bin Ali, dari Al-Hasan, dari Abu Musa, dari Nabi 3%.” 


2 HR Ibnu Majah: 1/4277, Ahmad: IV/414, dari Abu Musa AI-Asy ariy, Tirmidzi: V/2425, dari Abu Hurairah. 
Kedua hadits tersebut perawinya tsiqah, namun sanadnya mungath'' karena Al-Hasan tidak mendengar 
dari Abu Musa dan tidak juga dari Abu Hurairah. Ha 

3 HR ibnu Majah: 11/4277, Ahmad: IV/414, dari Abu Musa Al-Asy'ariy, Tirmidzi: 1V/2425, dari Abu Hurairah. 
Kedua hadits tersebut perawinya tsiqah, namun sanadnya mungath'' karena Al-Hasan tidak mendengar 
dari Abu Musa dan tidak juga dari Abu Hurairah. 


565 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Saya katakan, Al-Bukhari telah meriwayatkan untuk Al-Hasan dari Abu 
Hurairah. Dan di dalam Musnad Ahmad terdapat pernyataan tegas mengenai 
mendengarnya Al-Hasan dari Abu Hurairah. Allahu a'lam. 


Terkadang, hadits yangada padanya diriwayatkan dari Abu Musa dan Abu 
Hurairah. Allahu a'lam. Adapun Al-Hafizh Al-Baihagi, telah meriwayatkan 
dari jalur Marwan Al-Ashfar, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud, dari 
Nabi 35, hadits yang sama. 


Ibnu Abu Dunya telah meriwayatkan dari Ibnul Mubarrak bahwa 
mengenai hal tersebut, ia melantunkan sebuah syair: 


Lembaran-lembaran diserahkan ke tangan-tangan yang bertebaran 


Di dalamnya terdapat rahasia-rahasia, sedang mata-mata 
memandangnya 


Bagaimana engkau lalai sedang berita-berita telah terjadi 

Baru saja, dan engkau tak tau apa yang akan terjadi selanjutnya 
Apakah di dalam surga yang cahayanya tiada pernah terputus baginya 
Ataukah jahim yang tidak menyisakan dan meninggalkan apa pun 


Ia menjatuhkan penghuninya dalam suatu tingkatan dan mengangkat 
mereka 


Jika mereka berharap keluar dari kedalamannya yang telah mereka 
masuki 

Tangisan memanjang namun permohonan mereka tidak dikasihani di 
dalamnya 

Begitu pula belas kasih dan keluh kesah tidak lagi berguna 

Hendaknya ilmu dimanfaatkan sebelum tiba kematian 

Karena suatu kaum meminta dikembalikan ke dunia tapi tak dapat 
kembali 


Allah sx juga telah berfirman di dalam kitab-Nya yang mulia, “Wahai 
manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja menuju Rabbmu, maka kamu 
akan menemui-Nya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari 
sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang 
mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama 


566 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


beriman) dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan 
dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, ‘Celakalah aku!" Dan dia 
akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Sungguh dia dahulu 
(di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir). 
Sesungguhnya, dia mengira bahwa dia tidakakan kembali (kepada Rabbnya). 


Tidak demikian, sesungguhnya Rabbnya selalu melihatnya.” (Al-Insyigag: 
6-16). 


Barangsiapa Diperdebatkan Hisabnya, Maka Ia Celaka 


Al-Bukhari berkata dalam Shahih-nya, Ishag bin Manshur bercerita 
kepada kami, Rauh bin Ubadah bercerita kepada kami, Hatim bin Abi Shafrah 
bercerita kepada kami, Abdullah bin Abi Mulaikah bercerita kepada kami, 
Al-Gasim bin Muhammad bercerita kepadaku, Aisyah bercerita kepadaku, 
“Sesungguhnya, Rasulullah #5 bersabda, Tidak seorang pun yang dihisab 
pada hari Kiamat, melainkan akan celaka.’ Saya pun bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, ‘Maka adapun orang yang 
catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan 
pemeriksaan yang mudah.’ (Al-InsyigAg: 7-8). Rasulullah # bersabda, ‘Hisab 
yang dimaksud ayat itu adalah diperlihatkan amalannya, dan tidaklah 
seseorang hisabnya diperdebatkan, melainkan ia akan disiksa’.”* 


Maksudnya ialah, jika Allah memperdebatkan hisab hamba-Nya, maka 
ia akan menyiksanya. Allah tidaklah zalim terhadap mereka. Allah Maha 
Memberi maaf dan ampunan kepada mereka, dan menutupi aib mereka di 
dunia dan akhirat, sebagaimana yang akan disampaikan pada hadits Ibnu 
Umar: “Pada hari Kiamat seorang hamba akan didekatkan kepada Rabbnya 
hingga diletakkan padanya naungan-Nya, lalu ia mengakui dosa-dosanya. 
Hingga ketika ia mengira dirinya telah celaka, Allah pun berfirman, ‘Aku telah 
menutupi dosa itu untukmu saat di dunia, dan Aku akan mengampuninya 
untukmu pada hari ini.” 


i: VIV4939 dan Tirmidzi: V/3337. 
im: IV Kitab: At-Taubah no. 52, juga Al-Bukhari: VIIV4685, dan Ibnu Majah: 1/183, Ketiganya 
meriwayatkan dari Ibnu Umar r.nhma. 


bb“ 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


Orang-Orang Kafir Berada di Sebelah Kiri dan Orang-Orang Beriman Berada di 
Sebelah Kanan 


Allah & berfirman: 


OA pala 6 rak 235 eedt sana cah 
song ai 


“Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. alangkah 
mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. alangkah 
sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling 
dahulu, Mereka Itulah yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam 
janah kenikmatan.” (Al-Wagi'ah: 7-12) 


Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa jika putusan pengadilan di akhirat 
telah ditetapkan, maka orang-orang kafir dipisahkan dari orang-orang 
mukmin di padang mahsyar ke arah sebelah kiri. Dan yang tersisa di sebelah 
kanan arasy adalah orang-orang mukmin. Ada juga di antara mereka yang 
berada di depan arasy. Allah berfirman, “Berpisahlah kamu (dari orang- 
orang mukmin) pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.” (Yasin: 59). 

Allah sx juga berfirman: 


Teater oriog et bai 
O kas WEH Sr SI KA Gal) 
“Kemudian Kami berkata kepada orang yang mempersekutukan 


(Allah), Tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu.' Lalu 
Kami pisahkan mereka.” (Yûnus: 28) 


“Dan (pada hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut. 
Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada 


568 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan." (Al- 
Jatsiyah: 28) 


ANN MU PN a 
JU Lg OA aab an AN 3 Z 
DE i PE bain Naga He t Ejer 
LLE U Liss aas Nia NG 
i az. j- aa - 
Ore Als Y bot 
“Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat 
orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di 
dalamnya, dan mereka berkata, ‘Betapa celaka kami, kitab apakah 
ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan 
tercatat semuanya," dan mereka dapati (semua) apa yang telah 


mereka kerjakan (tertulis). Dan Rabbmu tidak menzalimi seorangjua 
pun.” (Al-Kahfi: 49) 


Seluruh makhluk berdiri di hadapan Rabb alam semesta, sedang keringat 
telah membanjiri sebagian besar dari mereka, bahkan sebagian yang lain 
keringatnya mencapai batas tertinggi (menenggelamkan). Keadaan manusia 
pada waktu itu sesuai dengan amalannya masing-masing, sebagaimana 
dalam beberapa hadits yang telah disampaikan di depan. Mereka semua 
dalam keadaan tertunduk dan terdiam. Tidak ada seorang pun yang 
berbicara kecuali dengan izin Allah sa. Tidak ada yang berbicara pada hari 
itu kecuali para rasul dan para nabi seputar umat mereka. Kitab catatan amal 
telah meliputi amalan orang-orang paling awal hingga paling akhir. Sebuah 
catatan yang tidak membiarkan hal-hal kecil dan hal-hal besar, melainkan 
tercatat semuanya. Yaitu, semua yang telah dikerjakan oleh makhluk, dan 
ditulis oleh malaikat pencatat amal sejak dahulu hingga sekarang. 


Allah sx berfirman: 


“Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah 
dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.” (Al-Giyamah: 13) 


“Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal 
perbuatannya di lehernya. Dan pada hari Kiamat Kami keluarkan 


569 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. “Bacalah kitabmu, 
cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas 
dirmu'," (Al-Isra': 13-14) 


Al-Bashri berkata, “Sesungguhnya, Allah telah berbuat adil kepadamu, 
wahai anak Adam, karena ia menjadikanmusebagai penghisab dirimu sendiri, 
Dan mizan ditegakkan untuk menimbang amalan-amalan baik dan buruk— 
sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Shirat telah dibentangkan di 
atas neraka Jahanam. Malaikat telah mengepung anak Adam dan jin. Neraka 
diperlihatkan dengan jelas dan negeri penuh kenikmatan didekatkan. Rabb 
pun telah menampakkan diri untuk mengadili para hamba-Nya. Bumi 
bersinar terang dengan cahaya dari Rabbnya. Lembaran-lembaran catatan 
amal dibaca. Malaikat memberikan kesaksian terhadap anak Adam atas 
apa yang telah mereka lakukan. Begitu pula bumi dan apa saja yang ada di 
atas permukaannya. Siapa yang mengakui, maka dibiarkan mengakui, dan 
jika tidak, maka mulutnya disumpal. Seluruh anggota badannya berbicara 
tentang apa yang telah ia kerjakan pada waktu-waktu pengerjaannya, baik 
malam hari maupun siang hari.” 


Allah sx berfirman: 


“Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesu ngguhnya 


Rabbmu telah memerintahkan (yang demikian itu) padanya." (Az- 
Zilzalah: 4-5).” 


“Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, 
penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah 
mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, Mengapa 
kamu menjadi saksi terhadap kami? (Kulit) mereka menjawab. 
Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang (juga) 
menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan Dia-lah yang 
menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepada-Nya kamu 
dikembalikan.’ Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian 
pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu bahkan 
kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang 
kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan 


570 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


terhadap Rabbmu, (dugaan itu) telah membinasakan kamu, sehingga 
jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Meskipun mereka bersabar 
(atas azab neraka) maka nerakalah tempat tinggal mereka dan jika 
mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang 
yang pantas dikasihani." (Fushshilat: 20-24) 


“Pada hari, (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas 
mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu 
Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan 
mereka tahu bahwa Allah Mahabenar, Maha Menjelaskan." (An-Nûr: 
24-25) 


“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata 
kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap 
apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika Kami menghendaki, 
pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; sehingga mereka 
berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka bagaimana mungkin mereka 
dapat melihat? Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami ubah 
bentuk mereka di tempat mereka berada; sehingga mereka tidak 
sanggup berjalan dan juga tidak sanggup kembali." (Yasin: 65-67) 


“Dan semua wajah tertunduk di hadapan (Allah) Yang Hidup 
dan Yang Berdiri Sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan 
kezaliman. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan sedang dia 
(dalam keadaan) beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan 
zalim (terhadapnya) dan tidak (pula khawatir) akan pengurangan 
haknya." (Thaha: 111-112) 

Maksudnya, Allah tidak akan mengurangi kebaikannya sedikit pun, 
inilah yang disebut dengan hadhmun (pengurangan hak). Dan Allah tidak 
akan memikulkan kepadanya sedikit pun dari amalan orang lain, inilah yang 
disebut dengan zulmun (menzalimi). 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Binatang Ternak dan Hewan Liar Juga Dihisab 


Makhluk yang pertama kali diadili di antara seluruh makhluk adalah 
hewan-hewan, selain manusia dan jin. Dalil dikumpulkannya hewan-hewan 
pada hari Kiamat adalah firman Allah: 

ia MARAN ea a meja a a PA 
5 ú aizi eta abs gah VPN SIS ya bag 
Gado ee NGANG eN 

O ótt YG e SIG 

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung- 

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya 

merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatupun 


yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka 
dikumpulkan.” (Al-An'am: 38) 


tea? BIM 
Ont A 
“Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.” (At-Takwir: 5) 


Abdullah bin Imam Ahmad menuturkan, Abbas bin Muhammad dan Abu 
Yahya Al-Bazzar bercerita kepada kami, keduanya berkata: Hajjaj bin Nushair 
bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Al-Awam bin 
Muzahim bin Qais bin Tsa'labah, dari Abu Utsman An-Nahdiy, dari Utsman 
bin Affan es, Rasulullah & bersabda: 


“Sesungguhnya, binatang-binatang yang tidak bertanduk pasti akan 
melakukan gishash terhadap binatang-binatang yang bertanduk 
pada hari Kiamat kelak." 


Imam Ahmad menuturkan, Ibnu Abi Adiy dan Muhammad bin Ja'far 
bercerita kepada kami, dari Syu'bah, aku mendengar Al-Ala' bercerita, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda: 


6 Hadits ini terdapat dalam Al-Musnad: 1/72, dari tambahan-tambahan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
dalam Musnad ayahnya, dan sanadnya dhaif karena kesalahan Abu Yahya Al-3azzaz: yang di kenal 


dengan Sha'igah) di dalamnya. Lihat tahqiq untuk pendapatOpendapat mengenainya dalam tulisan Al- 
Allamah Ahmad Syakir, nomor: 521, dari Musnad. 


572 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


LA GA Oa Jaan 65 
gs5 GAN 


“Sungguh, pada hari Kiamat nanti masing-masing hak akan 
dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, hingga seekor 
kambing yang tidak bertanduk akan menggishash kambing yang 
bertanduk karena telah menanduknya.” 


Sanad hadits ini sesuai syarat Muslim, tapi imam yang lain tidak 
meriwayatkannya. 


Imam Ahmad menuturkan, Abdush Shamad bercerita kepada kami, 
Hamad bercerita kepada kami, dari Washil, dari Yahya bin Ugail, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah #6 bersabda, “Setiap makhluk akan melakukan qishash 
terhadap sebagian yang lain, sampai kambing yang tidak bertanduk akan 
mengqishash kambing yang bertanduk, dan sampai hewan terkecil akan 
menggishash hewan terkecil lainnya.” 


Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad. 


Abdullah bin Ahmad berkata; saya mendapatkan hadits ini dalam kitab 
ayahku yangia tulis dengan tangannya, Ubaidullah bin Muhammad bercerita 
kepada kami, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, Laits bercerita 
kepada kami, dari Abdurrahman bin Marwan, dari Hudzail bin Syurahbil, dari 
Abu Dzar, bahwa tatkala Rasulullah £ sedang duduk-duduk, ada dua ekor 
kambing yang sedang diberi makan di dalam kandangnya. Tiba-tiba salah 
satu kambing itu menanduk kambing lainnya hingga membuatnya tergelincir, 
lalu beliau 35 tertawa. Lantas beliau ditanya, “Apa yang menyebabkan Anda 
tertawa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Aku terkesima dengannya, 
dan demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh ia akan di gishashkan 
untuknya di hari Kiamat.” 


7 Hadits shahih riwayat Ahmad: 1/235, Muslim dalam Shahihnya: IV Kitab: Al-Birr no. 60, Tirmidzi: 
IV/2420) dan ia menshahihkannya. 

8 HR Ahmad: 1/363, dan ia meriwayatkan seorang diri, tidak dengan Imam Enam lainnya. Al-Haitsami juga 
menyebutkannya di dalam Mujma'uz Zawaid: 10/352, dan ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan 
perawinya adalah perawi kitab Ash-Shahih." 

9 Diriwayatkan di dalam Musnad: V/173, dari hadits Abu Dzar. Al-Haitsami juga menyebutkannya di dalam 
Mujma'uz Zawa'id: 10/352, dinisbatkan kepada Ahmad. Juga Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al- 


573 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Imam Ahmad menuturkan, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, 
Syu'bah bercerita kepada kami, dari Sulaiman—ia adalah Al-A'masy, dari 
Mundzir bin Ya'la Ats-Tsauri, dari beberapa guru mereka, dari Mu'awiyyah, 
Al-A'masy bercerita kepada kami, dari Mundzir bin Ya'la, dari guru-gurunya, 
dari Abu Dzar, lalu ia menyebutkan secara makna, bahwa Rasulullah sg 
melihat dua ekor kambing yang saling beradu tanduk. Lalu beliau bersabda, 
“Wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu dalam hal apa keduanya saling beradu 
tanduk?” Abu Dzar menjawab, “Tidak.” Beliau pun bersabda, “Namun, Allah 
Mahatahu, dan Dia akan mengadili di antara keduanya.” Sanadnya hasan, 

Al-Ourthubi menuturkan, diriwayatkan dari Al-A'masy, dari Ibrahim At- 
'Taimiy, dari ayahnya, dari Abu Dzar, dari Nabi 45, hadits yang semisal. 

Al-Ourthubi menuturkan, diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sulaim, dari 
Ibrahim bin Marwan, dari Al-Hudzail, dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah 
$& pernah menjumpai dua ekor kambing yang saling beradu tanduk. Lalu 

beliau bersabda, “Sungguh, pada hari Kiamat kelak Allah akan mengadili 
kambing yang bertanduk ini untuk kambing yang tidak bertanduk.” 

Al-Ourthubi menuturkan, Ibnu Wahb menyebutkan, dari Ibnu Luhai'ah 
dan Amru bin Al-Harits, dari Bakr bin Sawadah, bahwasanya Abu Salim Al- 
Hassaniy menceritakan kepadanya bahwa Tsabit bin Zharif pernah meminta 
izin kepada Abu Dzar. Lalu ia mendengar Abu Dzar mengangkat suaranya 
sembari berkata, “Demi Allah, kalaulah tidak karena adanya hari perdebatan 
pasti aku sudah berburuk sangka kepadamu.” 

Lalu aku masuk menemuinya seraya bertanya, “Ada apa denganmu 
wahai Abu Dzar? Dan kenapa engkau membiarkan ia memukulnya?” 

Abu Dzar berkata, “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya—atau 
dia berkata, Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya—sungguh 
seekor kambing akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya 
menanduk kambing yang lain, dan sungguh benda mati akan dimintai 
pertanggungjawaban atas pencederaannya terhadap jari kaki.” 


Mu'jam Al-Ausath, dan ia berkata, “Di dalamnya ada Laits: Ibnu Abi Sulaim, ia seorang mudallis. Perawi 
Ahmad yang lain adalah perawi kitab Ash-Shahih, kecuali gurunya Ibnu Aisyah, dan ia tsiggah. 

10. Al-Musnad: V/162. Lihat juga Mujma'uz Zawdid: X/352. Hadits ini dalam sanadnya ada perawi yang tidak 
disebutkan namanya. 


a a—————————————— 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ahmad menuturkan, Ismail bin Aliyah bercerita kepada kami, Abu 
Hayyan bercerita kepada kami, dari Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir, dari Abu 
Hurairah, ia berkata, “Suatu hari, Rasulullah # berada ditengah-tengah kami, 
lalu beliau menyebut-nyebut tentang Ghulul (mengambil harta Rampasan 
perang sebelum dibagikan) dan menganggap besar urusannya. Kemudian 
beliau bersabda: 


Jangan sampai aku mendapati ada salah seorang di antara kalian 
pada hari Kiamat yang datang dengan membawa seekor unta yang 
melenguh-lenguh pada lehernya, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, 
tolonglah aku." Maka aku katakan kepadanya, ‘Aku tidak mempunyai 
kuasa apa pun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah 
menyampaikan hal ini padamu." 


Jangan sampai aku mendapati ada salah seorang di antara kalian 
pada hari Kiamat yang datang dengan membawa seekor kambing 
yang mengembek pada lehernya, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, 
tolonglah aku.’ Maka aku katakan kepadanya, ‘Aku tidak mempunyai 
kuasa apa pun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah 
menyampaikan hal ini padamu.” 


Jangan sampai aku mendapati ada salah seorang di antara kalian 
pada hari Kiamat yang datang dengan membawa seekor kuda 
yang meringkik pada lehernya, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, 
tolonglah aku." Maka aku katakan kepadanya, ‘Aku tidak mempunyai 
kuasa apa pun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah 
menyampaikan hal ini padamu." 


Jangan sampai aku mendapati ada salah seorang di antara kalian 
pada hari Kiamat yang datang dengan membawa sesosok jiwa (budak) 
yang berteriak pada lehernya, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, 
tolonglah aku." Maka aku katakan kepadanya, ‘Aku tidak mempunyai 
kuasa apa pun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah 
menyampaikan hal ini padamu." 


575 


An-Nihêyah fil Fitan wal Maldihim 


Jangan sampai aku mendapati ada salah seorang di antara kalian 
pada hari Kiamat yang datang dengan membawa sesuatu yang 
tidak bersuara (benda mati) pada lehernya, lalu ia berkata, Wahai 
Rasulullah, tolonglahaku.' Maka aku katakan, ‘Aku tidak mempunyai 
kuasa apa pun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah 


menyampaikan hal ini padamu’.”™ 


Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu 
Hiyan, namanya ialah Yahya bin Sa'id bin Hiyan At-Taimiy. 

Juga telah disampaikan dalam hadits Abu Hurairah, “Tidaklah 
seorang pemilik unta yang tidak membayar zakatnya, melainkan dia akan 
dicampakkan pada hari Kiamat di sebuah padang lapang yang datar luas, 
lalu hewan-hewan itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya, setiap unta 
yang terakhir selesai, maka unta yang pertama kembali lagi menginjaknya.”? 

Lanjutan hadits ini menyebutkan tentang zakat sapi dan juga kambing. 
Jadi, beberapa hadits dan ayat di atas menunjukkan bahwa seluruh hewan 
akan dikumpulkan pada hari Kiamat. 


Telah disampaikan juga dalam hadits tentang sangkakala, “Allah lalu 
mengadili di antara makhluk-makhluk-Nya, selain jin dan manusia. Lalu 
Dia mengadili antara sesama binatang liar maupun binatang ternak, 
hingga kambing yang tidak bertanduk membalas perbuatan kambing yang 
bertanduk. Setelah semua selesai, maka tidak ada lagi seekor binatang yang 
memiliki hak (untuk dituntut) pada binatang lainnya. Allah lalu berfirman 
kepadanya, Jadilah kamu tanah! Ketika itulah orang kafir berkata, Alangkah 
baiknya sekiranya aku yang menjadi tanah',” 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Harun bin Abdillah bercerita kepadakami, 
Yassar bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami, aku 
mendengar Abu Imran Al-Juni berkata, “Sesungguhnya, ketika binatang- 
binatang ternak melihat anak Adam pada hari Kiamat terpisah-pisah di 
hadapan Allah, sebagian ke surga dan sebagian lain ke neraka, maka mereka 
berseru, Wahai anakAdam, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami 


T1 HR Ahmad: 11/426, dan ini adalah hadits shahih yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari: VI/3073, Muslim: 
II Kitab: Al-Imarah no.24, dari Abu Hurairah s. 
12 HR Muslim: II Kitab: Az-Zakah no. 24, Abu Dawud: II 658, dan Ahmad: 1/262, hadits ini ada lanjutannya- 


576 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


pada hari ini tidak seperti kalian, sehingga tiada surga yang kami harapkan 
dan tiada siksa yang kami takuti'.” 

Al-urthubi menyebutkan dari Abul Qasim Al-Gusyairiy dalam Syarhul 
Asma'il Husna, pada pembahasan mengenai Al-Mugsith Al-Jami', ia berkata, 
“Di dalam hadits disebutkan bahwa binatang buas dan hewan ternak akan 
dikumpulkan pada hari Kiamat, lalu bersujud kepada Allah sekali sujud. 
Para malaikat berkata, “Hari ini bukan hari untuk bersujud, ini adalah hari 
pemberian balasan dan siksa.” Lalu malaikat berujar kepada binatang- 
binatang itu, “Sesungguhnya, Allah tidak mengumpulkan kalian untuk diberi 
balasan maupunsiksa, tapi Dia mengumpulkan kalian agar bisa menyaksikan 
aib-aib anak Adam'.” 

Al-Gurtubi menceritakan bahwa ketika binatang-binatang itu telah 
dikumpulkan dan dihisab, maka ia kembali menjadi tanah, kemudian tanah 
itu ditumpahkan ke wajah anak Adam yang durhaka. Inilah maksud dari 
firman Allah, “Dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu 
(suram).” (Abasa: 40). 


Perkara yang Pertama Diadili pada Hari Kiamat adalah Urusan Darah 

Nabi # bersabda dalam hadits tentang sangkakala: “Kemudian Allah 
mengadili di antara para hamba, dan perkara yang pertama diadili adalah 
urusan darah.” Inilah yang akan terjadi pada hari Kiamat, yaitu setelah Allah 
& selesai mengadili binatang-binatang ternak, maka Allah mulai mengadili 
hamba-hambanya. Allah sx berfirman: 


Tri Kan id 10. tet ME ANO zata - 
OSN Yg bia ht ca HE EK 
“Dan setiap umat (mempunyai) rasul. Maka apabila rasul mereka 


telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan 
(sedikit pun) tidak dizalimi.” (Yûnus: 47) 


Adapun umat yang pertama diadili adalah umat Muhammad 35. 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


Umat Muhammad ££ adalah Umat yang Pertama Kali Dihisab pada Hari Kiamat 

Kemudian Allah mengadili Umat (Muhammad) ini dikarenakan 
kemuliaan Nabinya, sebagaimana mereka adalah umat yang pertama kali 
akan melewati shirath dan masuk ke dalam surga. Diriwayatkan dalam Ash. 
Shahihain dari hadits Abdurrazag, dari Ma'mar, dari Hamam bin Munabbih, 
dari Abu Hurairah, Rasulullah 4 bersabda: 


“gd 


AAA BA UTARA ED) 
Pg Gold 53 Kn) oa 
“Kami adalah umat yang terakhir (datang di dunia), tapi kami yang 
pertama (diadili) pada hari Kiamat.” 


Dalam riwayat lain: 
g 


55 48 Ga maa p SIANG SAN Gel a a 


“Kita yang terakhir (hadir) ke dunia, tetapi kitalah yang pertama 
diadili pada hari Kiamat sebelum umat-umat yang lain." 


Ibnu Majah menuturkan, Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, 
Abu Salamah bercerita kepada kami, Ammar bin Salamah bercerita kepada 


kami, dari Sa'id bin Iyas Al-Haririy, dari Abu Nushrah, dari Ibnu Abbas bahwa 
Nabi 3% bersabda: 


£ A v at 

TETE ag TT., 

E a Jii A aT É 
P apa 

ON Ó aN 

“Kita adalah umat terakhir (yang datang ke dunia) dan yang pertama 

kali akan di hisab, dikatakan, Manakah umat yang Nabinya ummi 


Riwayat ini ada di dalam Shahih Muslim: II Kitab: Al-Jumu'ah no.21, 22. Lihat juga Shahihul Bukhari 
V1/3486. 


Riwayat ini ada di dalam Shahih Muslim: II Kitab: AlJumu'ah no. 21, 22. Lihat juga Shahihul Bukhari: 
V1/3486. 


578 


(TT —————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


(buta huruf)?’ Maka kita adalah umat terakhir, 


d ng pertama 
kali (dihisab)."s lan yang pertam 


Hal Pertama yang akan Diadili di Antara Manusia pada Hari Kiamat, serta Orang 
yang Hisabnya Diperdebatkan dan yang Dimaafkan 


Di depan telah disampaikan sebuah hadits: 


“Sesungguhnya, pada hari Kiamat nanti masing-masing hak akan 
dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, hingga seekor 
kambing yang tidak bertanduk mengqishash kambing bertanduk 
yang telah menanduknya."$ 


Dalam hadits lain riwayat Yahya bin Uqail, dari Abu Hurairah, “...bahkan 
hewan terkecil akan mengqishash hewan terkecil lainnya.” Maksud adz- 
dzurrah (hewan terkecil) di dalam hadits ini adalah semut, wallahu a'lam. 


Jika yang demikian ini adalah hukum yang berlaku pada hewan-hewan 
yang tidak mendapat beban (taklif), maka membebaskan hak-hak dari anak 
Adam dan memperlakukan secara adil antara sebagian terhadap sebagian 
yang lain lebih utama dan lebih pantas diberlakukan. 


Telah diriwayatkan dalam Ash-Shahihain, Musnad Ahmad, Sunan 
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari Sulaiman bin Mihran, dari Al- 
A'masy, dari Abu Wa'il, dari Syagig Ibnu Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud, 
Rasulullah # bersabda, “Hal pertama yang akan diadili di antara manusia 
pada hari Kiamat adalah urusan darah." 


Telah disampaikan juga sebuah hadits tentang sangkakala: “Bahwasanya 
Orang yang terbunuh akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan 
pembuluh darahnya masih mengucurkan darah—dalam beberapa riwayat 
lain: kepalanya berada di tangannya—lalu ia bergantungan pada orang 


1 : 11/4290, dan ia meriwayatkan sendirian, sedang imam yang enam tidak. Al-Bushiriy 
g pa ahe ka di dalam Az-Zawak, dan ia berkata, OSanadnya shahih dan perawinya tsiqah.” 

Juga dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 

16 Hadits shahih dari riwayat Muslim: IV Kitab: Al-Birr no. 60, Tirmidzi: IV/2420, dan Ahmad: 11/235 dari 

17 Abu Hurairah. ya a 
Riwayat ini terdapat dalam Musnad: 363. a 

18 Al-Bukhari KIVGB64, Muslim: TI” Arab. IGassamah no. 28, An-Nasa'i: VI/83, Ibnu Majah: 1V2615, 
Ahmad: V388, dari Abdullah bin Mas'ud sa. 


579 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


yang membunuhnya, meski ia terbunuh di jalan Allah. Ia berkata, Wahai 
Rabbku, tanyailah orang ini mengapa ia membunuhku.’ Allah pun bertanya, 
‘Mengapa kamu membunuhnya? Orang yang membunuh menjawab, 
"Wahai Rabbku, aku membunuhnya agar kemuliaan hanya menjadi milik 
Mu.” Allah pun berfirman, “Engkau berkata benar.’ Orang yang terbunuh 
secara zalim berkata, 'Tanyailah orang ini mengapa ia membunuhku." 
Allah pun bertanya, Mengapa engkau kamu membunuhnya?’ Orang yang 
membunuh menjawab, ‘Agar kemuliaan menjadi milikku—milik si fulan.” 
Allah berfirman, “Engkau telah celaka." Kemudian setiap orang yang dibunuh 
olehnya secara zalim menggishasnya, lalu ia berada di bawah kehendak Allah, 
Jika berkehendak maka Allah akan mengazabnya dan jika berkehendak Allah 
akan mengampuninya.” 


Ini merupakan dalil bahwa orang yang membunuhtidak dapat dipastikan 
akan mendapat azab di dalam neraka Jahanam, sebagaimana yang dinukil 
dari Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya, hingga sebagian mereka menukil 
riwayat bahwa orang yang membunuh tidak ada taubat baginya. Pendapat 
ini, jika dipahami bahwa pembunuhan berkaitan dengan hak-hak anak Adam 
dan tidak gugur hanya dengan tobat, maka pendapat ini benar. Namun, jika 
dipahami bahwa pelaku pembunuhan pasti akan diazab, maka tidaklah 
benar. Dasarnya adalah hadits tentang orang yang telah membunuh 99 
orang”, kemudian menggenapkannya menjadi 100. 


la kemudian bertanya kepada seorang alim dari Bani Israil apakah masih 
ada kesempatan bertobat baginya. Orang alim itu menjawab, “Siapa yang 
akan menghalangi antara dirimu dan tobat? Datangilah negeri ini dan ini, 
karena penduduknya senantiasa beribadah kepada Allah!” Maka, tatkala ia 
menuju ke negeri tersebut, dan berada di tengah perjalanan antara negeri 
itu dan negeri ia keluar darinya, kematian mendatanginya. Ia pun meninggal 


dunia, kemudian ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Hadits ini sangat 
panjang. 


Di dalam surah Al-Furgan terdapat nash ayat yang menunjukkan 


diterimanya tobat seseorang yang membunuh. Allah & berfirman: 


19 Lihat, Sunan An-Nasa'i: VII/84, dari Ibnu Mas'ud deng 
20 Hadis mengenai seorang laki-laki yang telah membur 
dalam Shahihul Muslim: IV Kitab: At-Taubah no. 46. 


gan makna yang dekat dengannya. 
uh 99 orang, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri 


580 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan 
sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah 
kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, dan barang 
siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman 
yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari 
Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, 
kecuali orang-orang yang bertobat..." (Al-Furqan: 68-70) 


Ayat setelahnya juga menyatakan hal itu. Adapun tempat untuk 
menjelaskan masalah ini adalah dalam kitab tentang hukum-hukum, Allahul 
musta'an. 

Al-A'masy menuturkan, diriwayatkan dari Syahr bin Athiyyah, dari 
Syahr bin Hausyab, dari Abu Darda' ia berkata, “Orang yang dibunuh 
akan didatangkan pada hari Kiamat, lalu ia didudukkan di sebuah jalan. 
Jika orang yang membunuhnya lewat, maka ia bangkit mendekatinya lalu 
mendesaknya seraya berkata, Wahai Rabbku, tanyailah orang ini mengapa 
ia membunuhku.’ Orang yang membunuh menjawab, ‘Aku disuruh oleh si 
fulan." Maka orang yang menyuruh membunuh dan yang membunuh diseret 
dan dilemparkan ke dalam neraka.” 

Beliau 4& juga bersabda dalam hadits tentang sangkakala, “Kemudian 
Allah akan mengadili di antara para makhluk-Nya, hingga tidak tersisa lagi 
suatu kezaliman terhadap seseorang. Sampai orang yang dahulu mencampur 
susu dengan air kemudian menjualnya, akan dibebani untuk memurnikan 
susunya dari air.” 

Allah sx juga berfirman, “Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari 
Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian 
setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang 
dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi." (Ali-Imran: 161). 


581 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Barangsiapa Mengambil Sejengkal Tanah Milik Orang Lain Secara Ialim, Maka 
la akan Dikalungi Tujuh Bumi pada Hari Kiamat 


Dalam Ash-Shahihain, dari Sa'd bin Zaid dan selainnya, dari Nabi &, 


beliau bersabda: 


Sana Kadi a en map ae 

Sel aa ba AN EP PIN Gp ia A3 DEA 
“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah 
akan mengalunginya tujuh bumi (pada hari Kiamat). 


Siksaan Bagi Para Penggambar Makhluk Bernyawa pada Hari Kiamat 


2 
22 


Dalam Ash-Shahihain disebutkan: 
gs Pengangkat 8 Bag ea 
“Barangsiapa menggambar suatu gambar (makhluk hidup) di dunia, 


ia akan dibebani untuk meniupkan ruh padanya pada hari Kiamat, 
padahal ia tidak akan pernah mampu meniupkannya.”? 


Dalam riwayat lain: 
a SET 

Apa 

“Sesungguhnya, pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak di hari 


Kiamat seraya dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah gambar- 
gambar yang kamu lukis itu'.” 


Dalam Ash-Shahih disebutkan: 


: Musaqat no. 137. 
HR Al-Bukhari: IV/2225, Muslim: III, -Libis no. 100, Tirmidzi: 1/241, An-Nasa'i: VIIV215, Ahmad: 
1/241, seluruhnya dari riwayat Ibnu Abbas r.nhma. 


582 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


PIN Pn P PIN, SETAN 

las dam 3 IE 
E E MPR EE E ne 
ad al Eb ki Oo NASA SI 

aa egz 2e 

Sea Ga i 
“Barangsiapa menyatakan diri bermimpi suatu mimpi padahal 
tidak, maka ia akan dipaksa untuk menyatukan dua biji gandum 
dan ia tak akan mampu melakukannya. Barangsiapa mencuri 
dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai 
atau telah menyingkir untuk menghindarinya, maka telinganya 
akan dialiri cairan tembaga pada hari Kiamat. Dan barang siapa 
menggambar (makhluk hidup), maka ia akan disiksa dan dipaksa 
untuk menghidupkannya padahal tidak mampu.” 


dik; sih Ap 333 G5 AI 


Telah disebutkan juga hadits Abu Zur'ah, riwayat dari Abu Hurairah 
tentang dianggap besarnya urusan Ghulul oleh Rasulullah, lalu beliau & 
bersabda, Jangan sampai aku mendapati ada salah seorang di antara kalian 
pada hari Kiamat yang datang dengan membawa seekor unta yang melenguh 
pada lehernya, atau seekor sapi yang melenguh, atau seekor kambing yang 
mengembek, atau seekor kuda yang meringkik, lalu ia berkata, ‘Wahai 
Muhammad, tolonglah aku.” Maka aku katakan kepadanya, Aku tidak 
mempunyai kuasa apa pun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku 
telah menyampaikan hal ini padamu'." Hadits ini terdapat di dalam Ash- 
Shahihain, secara panjang.“ 


Lima Hal yang Kedua Telapak Kaki Seorang Hamba Tidak akan Bergeser dari 
Padang Mahsyar hingga Ia Ditanya Mengenainya 

Al-Hafizh Abu Ya'la menuturkan, Muhammad bin Bikar Ash-Shairafi 
bercerita kepada kami, Abu Mihshan Hushain bin Numair bercerita kepada 
kami, dari Al-Husain bin Qais, dari Atha’, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, 
Nabi & bersabda: 


imah dari Ibnu Abbas, dan Tirmidzi dengan hadits semisal: IV/2283. 


z y X11/7042, dari jalan Ikri 
Ae Mada VU3073, Muslim: I, Kitab: AImarah no. 24, Ahmad: 1/826, dari riwayat 


24 Muttafag Alaih, HR Al-Bukhari: VV/307' 
Abu Hurairah. 


583 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


WIL GE A SA apal SUS IN 
Was MS g ba DN ye KE UB ea 
AARETE jé Us ketat 


“Kedua telapak kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari 
Kiamat hingga ditanya tentang lima hal: Tentang umurmu kamu 
habiskan untuk apa? Tentang masa mudamu untuk apa kamu 
gunakan? Tentang hartamu dari mana kamu peroleh dan ke mana 
kamu belanjakan? Tentang apa yang kamu lakukan dengan ilmu 
yang kamu miliki.” 


Al-Baihagi meriwayatkan dari jalur Abdullah, dari Syuraik bin Abdillah, 
dari Hilal, dari Abdullah bin Akim, adalah Abdullah bin Mas'ud jika 
menceritakan hadits ini ia berkata, “Tidaklah salah seorang di antara kalian 
melainkan Allah akan menyendiri dengannya, sebagaimana halnya salah 
seorang di antara kalian menyendiri dengan bulan purnama. Lalu Allah 
berfirman, Wahai hamba-Ku, apa yang telah memperdayamu untuk berbuat 
durhaka kepada-Ku? Apa yangkamu amalkan dari imumu? Apa sambutanmu 
terhadap para rasul?” 


Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Baihagi setelah hadits yang ia 
riwayatkan dari jalur Muhammad bin Khalifah, dari Adiy bin Hatim, dari 
Rasulullah 35, beliau bersabda, “Sungguh, (pada hari giyamat) setiap orang 
di antara kalian akan berdiri di hadapan Allah di mana antara dirinya dan 
Allah tidak ada hijab yang menghalanginya dan tidak ada penerjemah yang 
akan menjadi penerjemah baginya. Lalu Allah berfirman, Bukakankah aku 
telah memberimu harta?’ Orang itu menjawab, ‘Benar.’ Lalu Allah berfirman 
lagi, Bukankah aku telah mengutus seorang rasul kepadamu?” Orang itu 
menjawab, ‘Benar.’ Lalu orang itu melihat ke sebelah kanannya, tapi ia tidak 
melihat sesuatu kecuali neraka, dan melihat ke sebelah kirinya, tapi ia juga 
tidak melihat sesuatu kecuali neraka. Karena itu, hendaklah setiap orang 


//2416, dari jalur Abu Muhshan Hushain bin Numair dengan sanad ini, dan ia berkata, 
“Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya dari riwayat Ibnu Mas'ud dari Nabi 4g kecuali dari riwayat 
Al-Husain bin Qais, dan Al-Husain bin Qais lemah dalam meriwayatkan hadits dari sisi hafalannya.” 


584 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dari kalian menjaga diri dari neraka sekalipun dengan (bersedekah) separo 
kurma. Jika ia tidak memilikinya, maka dengan berkata yang baik. 

Al-Bukhari juga telah meriwayatkan hadits ini dalam Shahihnya. 

Imam Ahmad menuturkan, Bahz dan Affan bercerita kepada kami, 
keduanya berkata; Hammam bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari 
Shafwan bin Muharriz ia berkata, “Aku pernah menggandeng tangan Ibnu 
Umar, lantas seorang laki-laki mendatanginya seraya berkata, 'Bagaimana 
engkau mendengar Rasulullah #& bersabda tentang an-najwa (pembicaraan 
rahasia antara Allah dan para hamba) pada hari Kiamat? Ibnu Umar berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


ii se 


DHAN Ga 2S, a 


KA JB JUS dil JB Lila 
CI IN Ep cast Se an 
SEN GE di AI ega JELAS Gaal NA 


Allah sa akan mendekati seorang mukmin lalu Dia memberinya 
naungan-Nya dan menutupinya dari manusia, serta membuatnya 
mau mengakui dosa-dosanya. Allah berkata kepadanya, “Apakah 
kamu mengetahui dosa ini? Sampai ketika ia mengakui dosa- 
dosanya dan melihat dirinya berada dalam kebinasan, Allah pun 
berkata, 'Aku telah menutupinya bagimu di dunia dan pada hari ini 
Aku telah mangampuninya untukmu.' Kemudian Dia memberikan 
catatan amal kebaikannya dari sebelah kanan. Adapun orang-orang 
kafir dan munafiq, maka para saksi berkata, “Orang-orang inilah 
yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. ‘Ingatlah, laknat Allah 
(ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”? 


26 HR Al-Bukhari: XV6539, Muslim: I/Zakav68, Tirmidzi: IV/2415, Ibnu Majah: 1/185, dan Ahmad: IV/256. 
27 HR Al-Bukhari: VIIV3685, Muslim: IV, Kitab: At-Taubah no. 52, Ibnu Majah: V183. Hadits ini terdapat 
dalam Al-Musnad: 11/74. 


— 585 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya di dalam Ash-Shahthain 
dari riwayat Qatadah. 

Ahmad menuturkan, Bahz dan Affan bercerita kepada kami, keduanya 
berkata: Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, Ishag bin Abdullah 
bercerita kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi gg, 
beliau bersabda, “Allah ss berfirman pada hari Kiamat, Wahai anak Adam, 
Aku telah membawamu di atas kuda dan unta, Aku nikahkan kalian dengan 
para wanita, dan Aku jadikan kamu sebagai penguasa dan hidup senang, 
tapi di manakah rasa syukur kalian terhadap itu semua.” 


Muslim meriwayatkan dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, dari Nabi #4 dalam sebuah hadits panjang, yang di dalamnya 
beliau $ bersabda: 


“Lalu Allah menemui hamba dan bertanya, “Wahai fulan, 
bukankah Aku telah memuliakanmu, menjadikanmu pemimpin, 
menikahkanmu, Aku tundukkan kuda dan unta untukmu, Aku 
membiarkanmu menjadi pemimpindan hidupsenang?'Ia menjawab, 
Benar, wahai Rabbku.' Allah bertanya, “Apakah kamu mengira 
akan berjumpa dengan-Ku?' Ia menjawab, Tidak.” Allah berfirman, 
Sungguh, Aku melupakanmu seperti halnya kamu melupakan-Ku." 


Kemudian Allah menemui hamba yang kedua dan bertanya, Wahai 
fulan, bukankah Aku telah memuliakanmu, menjadikanmu 
pemimpin, menikahkanmu, Aku tundukkan kudadan unta untukmu, 
Aku membiarkanmu menjadi pemimpin dan hidup senang? Ia 
menjawab, ‘Benar, wahai Rabbku.' Allah bertanya, 'Apakah kamu 
mengira akan berjumpa dengan-Ku?' Ia menjawab, Tidak, wahai 
Rabbku.' Allah berfirman, “Sungguh, Aku melupakanmu seperti 
halnya kamu melupakan-Ku." 


Kemudian Allah menemui hamba yang ketiga dan bertanya 
dengan pertanyaan yang sama. Hamba tersebut berkata, “Wahai 
Rabb, aku beriman kepada-Mu, kepada kitab-Mu, kepada rasul- 
Mu, aku shalat, puasa, dan bersedekah.’ Lalu ia memuji kebaikan 


28 HR Ahmad: 11/492, dengan sanad shahih. Ishaq bin Abdullah adalah Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah. 


586 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


semampunya. Kemudian Allah berfirman, ‘Kalau begitu (berhentilah) 
di sini.” Kemudian dikatakan, ‘Sekarang, Kami mengutus saksi kami 
untukmu." Ia pun berpikir dalam dirinya, 'Siapakah yang akan 
bersaksi untukku.' Lantas mulutnya ditutupi dan dikatakan kepada 
paha, daging, dan tulangnya (berbicaralah!). Maka paha, daging, dan 
tulangnya mengungkapkan perbuatannya yang dahulu ia lakukan. 
Hal itu supaya tidak ada alasan bagi dirinya. Itulah orang munafik, 
dan itulah orang yang dimurkai oleh Allah”? Kemudian terdengar 
seruan, Setiap umat akan mengikuti apa yang dahulu ia sembah'.” 
Haditsnya yang panjang akan disebutkan kemudian. 


Al-Bazzar juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad Az-Zuhriy, 
dari Malik, dari Sa'id bin Al-Hasan, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari 
Abu Hurairah, dan Abu Sa'id memarfu'kan kedua hadits tersebut kepada 
Rasulullah 38, lalu menyebutkan hadits yang semisal. 


Muslim? (dengan lafal miliknya) dan Al-Baihagi telah meriwayatkan dari 
Sufyan Ats-Tsauri, dari Ubaid, dari Fudhail bin Amru, dari Amir Asy-Sya'bi, 
dari Anas bin Malik, ia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah 44, lalu 
beliau tertawa, dan bertanya, Apakah kalian tahu apa yang membuatku 
tertawa?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’ Beliau bersabda: 


‘Aku tertawa dikarenakan percakapan seorang hamba dengan 
Rabbnya pada hari Kiamat. Ia berkata, Wahai Rabb, bukankah 
Engkau telah melindungiku dari kezaliman?’ Dia menjawab, ‘Benar.’ 
la berkata lagi, “Sesungguhnya, aku tidak mengizinkan jiwaku 
kecuali untuk menjadi saksi atas diriku sendiri.’ Allah pun berkata, 
“Kalau begitu pada hari ini cukuplah jiwamu yang menjadi saksi 
atas dirimu dan juga para malaikat yang mulia yang mencacat 
amalanmu menjadi para saksi. Lalu Allah pun membungkam 
mulutnya dan berkata kepada anggota badannya, 'Bicaralah.' Maka 
anggota badannya pun mengungkapkan segala perbuatan yang telah 
dilakukannya. Kemudian Allah melepaskan antara ia dan ucapannya 


IV, Kitab: Az-Zuhd no. 16. 
30 HR Muslim: IV, Kitab: Az-Zuhd no.17. 


587 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malihim 


hingga ia berkata, 'Menjauhlah dan enyahlah kalian, bukankah aku 
dulu telah membela kalian?” 


Abu Ya'la menuturkan, Zuhair bercerita kepada kami, Al-Hasan bercerita 


kepada kami, Abu Luhai'ah bercerita kepada kami, dari Darraj, dari Abu Al. 
Haitsam, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah 34, beliau bersabda: 


“Jika hari Kiamat telah tiba, orang kafir diberitahu tentang 
amalannya. Namun, ia mengingkari dan membantahnya. Maka 
dikatakan kepadanya, Mereka semua adalah tetanggamu yang 
memberikan kesaksian atas dirimu.' Ia menjawab, Mereka berdusta." 
Dikatakan lagi, ‘Keluarga dan kerabatmu.' Ia menjawab, Mereka 
berdusta.” Dikatakan lagi, 'Bersumpahlah” Maka mereka pun 
bersumpah. Kemudian Allah membuat mereka terdiam, lalu lisan 
mereka memberikan kesaksian dan Allah pun memasukkan mereka 
kedalam neraka," 


Ahmad danAl-Baihagi meriwayatkan dari Zaid bin Harun, dari Al-Haririy 


Abu Mas'ud, dari Hakim bin Mu'awwiyah, dari ayahnya, dari Nabi &£, beliau 
bersabda, “Kalian akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan mulut 


terkunci, lalu yang pertama kali berbicara dari anak cucu Adam adalah paha 
dan telapak tangannya.” 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Ahmad bin Al-Walid bin Abban 


bercerita kepada kami, Muhammad bin Al-Hasan Al-Makhzumijy bercerita 
kepada kami, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Laitsi bercerita kepadaku, dari Ibnu 
Syihabullah bin Abdul Aziz Al-Laitsi, dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Zaid, 
dari Abu Ayub a, Rasulullah # bersabda: 


3 
32 


“Yang pertama kali bersengketa pada hari Kiamat adalah seorang 
laki-laki dan istrinya. Demi Allah, yang berbicara bukan lisan si istri, 
tapi kedua tangannya dan kedua kakinya yang akan memberikan 
kesaksian kepadanya tentang celaan yang telah ia lakukan kepada 
suaminya. Kedua tangan dan kaki si suami Juga akan memberikan 
kesaksian kepadanya tentang tugasnya kepada sang istri. Setelah itu 


Sanadnya dhaif, karena dhaifnya Ibnu Luha''ah, dan Darraj dari riwayat Abu Samh. Lihat Mujma'uz 


Zawsid: 351. 
Ahmad: V3. 


588 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dipanggil seorang laki-laki dan pembantunya, keadaannya seperti 
suami-istri di atas. Setelah itu dipanggil orang-orang yang bertindak 
melampaui batas. Tidak diambil dari mereka sekian dirham atau 
dirham, tapi kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang 
telah dizaliminya, dan keburukan orang ini akan diberikan kepada 
orang yang telah menzaliminya. Kemudian para penguasa yang 
bengis didatangkan pada alat pemukul yang terbuat dari besi. Lalu 
dikatakan, Kembalikanlah mereka ke dalam neraka! Aku tidak tahu 
apakah mereka masuk ke dalam nerakaataukah sebagaimanafirman 
Allah sa, ‘Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak 
mendatanginya (neraka). Hal itu bagi Rabbmu adalah ketentuan 
yang sudah ditetapkan. Kemudian Kamiakan menyelamatkan orang- 
orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di 
dalam (neraka) dalam keadaan berlutut." (Maryam: 71-72). 


Kemudian Al-Baihaqi menuturkan, Abu Abdullah Al-Hafizh bercerita 
kepada kami, Muhammad bin Shalih dan Al-Hasan bin Ya'gub bercerita 
kepada kami, As-Sariy bin Khuzaimah bercerita kepada kami, Abdullah bin 
Yazid Al-Magriy bercerita kepada kami, Sa'id bin Abi Ayub bercerita kepada 
kami, Yahya bin Abi Sulaiman bercerita kepada kami, dari Sa'id Al-Magbariy, 
dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah ## membaca ayat ini, ‘Pada 
hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu 
telah memerintahkan (yang demikian itu) padanya.’ (Az-Zilzalah: 4-5). 
Kemudian beliau :& bertanya, Apakah kalian tahu apa berita-beritanya?' 
Para shahabat menjawab, “Allah dan rasul-Nya lebih tahu.’ Beliau bersabda, 
'Berita-beritanya adalah bumi akan bersaksi atas perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan oleh hamba lelaki atau perempuan diatas bumi dengan berkata, 'Ia 
telah melakukan ini dan ini, pada hari ini dan ini. Itulah berita-beritanya'" 


Diriwayatkan oleh Tirmidzi“ dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Al- 
Mubarrak, dari Sa'id bin Abi Ayub. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib 
shahih.” 


Al-Baihagi juga meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, Khashfah paman 
Al-Farzadig bercerita kepada kami, bahwasanya ia berkata, “Aku pernah 


33 HR Tirmidzi: V/3353, dan ia berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


589 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malihim 


datang menemui Rasulullah 46, lalu aku mendengar beliau #i membaca ayat 
ini, 'Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar zarrah niscaya dia akan melihat (balasan)nya.' (Az-Zilzalah: 7-8), lalu 
beliau bersabda, ‘Demi Allah, aku tidak peduli jika aku tidak mendengar ayat 


selainnya, karena ia telah cukup bagiku, telah cukup bagiku’. 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Al-Hasan bin Isa bercerita kepada 
kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami, Haiwah bin Syuraih 
bercerita kepada kami, Al-Walid bin Abu Al-Walid Abu Utsman Al-Madaini 
bercerita kepadaku, Ugbah bin Muslim bercerita kepadanya, Syufaiya 
bercerita kepadanya, bahwa ia pernah masuk ke Madinah, dan ternyata ada 
seorang laki-laki yang sedang dikerumuni orang-orang. Syufaiya bertanya, 
“Siapa orang itu?” Mereka menjawab, “Abu Hurairah.” 

Syufaiya mendekatinya hingga duduk di hadapannya sedang ia tengah 
menyampaikan hadits kepada orang-orang. Ketika selesai, Syufaiya berkata 
kepadanya, “Aku menyumpahmu dengan kebenaran dan kebenaran, 
ceritakanlah suatu hadits kepadaku yang engkau dengar, engkau pahami, dan 
engkau ketahui dari Rasulullah 4.” Abu Hurairah menangis tersedu-sedu, 
lalu diam sejenak, dan kemudian tersadar. Kemudian ia berkata, “Aku akan 
menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang diceritakan oleh Rasulullah # 
kepadaku di rumah ini, yang mana tidak ada orang lain selain aku dan beliau 

Abu Hurairah kembali menangis tersedu-sedu, lalu diam sejenak. 
Sesudah itu ia membasuh wajahnya lalu berkata, “Aku akan melakukannya. 
Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang diceritakan oleh 
Rasulullah #& kepadaku di rumah ini, yang mana tidak ada orang lain selain 
aku dan beliau #5.” 

Abu Hurairah kembali menangis tersedu-sedu dengan keras. Kemudian 
ia miring tersungkur di atas wajahnya lalu Syufaiya menyandarkan Abu 
Hurairah dibadannya beberapa lama, setelah sadar ia berkata, “Rasulullah 
bersabda: 


Sesungguhnya, pada hari Kiamat nanti Allah & akan turun kepada 
para hamba untuk mengadili di antara mereka dan setiap umat akan 


590 


aa 


berlutut. Orang yang pertama kali dipanggil adalah penghafal Al-Qur'an, 
orang yang terbunuh di jalan Allah, dan orang yang banyak hartanya. 


Lalu Allah berkata kepada penghafal Al-Quran, 'Bukankah Aku telah 
mengajarkan kepadamu sesuatu yang telah Aku turunkan kepada 
Rasul-Ku? Ia menjawab, 'Benar, wahai Rabbku.' Allah bertanya, 
‘Apa yang engkau perbuat dari ilmu yang diajarkan padamu?’ Ia 
menjawab, ‘Dahulu aku bangun shalat pada malam hari dan siang 
hari." Allah berfirman kepadanya, ‘Engkau berdusta.’ Para malaikat 
juga berkata kepadanya, Engkau berdusta.’ Allah berfirman, Namun 
engkau ingin dikatakan si fulan ahli baca Al-Qur'an dan engkau telah 
memperoleh pujian itu." 


Kemudian pemilik harta didatangkan, lalu Allah bertanya, Bukankah 
Aku telah melapangkan rezekimu hingga Aku tidak membiarkanmu 
merasa butuh kepada seorang pun?' Orang itu menjawab, 'Benar, 
wahai Rabbku.' Allah bertanya lagi, ‘Lalu apa yang engkau perbuat 
terhadap apa yang telah Aku berikan padamu? Ia menjawab, Dahulu 
aku menyambung hubungan kekerabatan dan bersedekah.' Allah 
berfirman, Engkau berdusta.’ Para malaikat juga berkata, ‘Engkau 
berdusta.’ Allah berfirman, ‘Namun engkau hanya ingin dikatakan si 
fulan dermawan dan engkau telah memperoleh gelar itu." 


Kemudian didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah, lalu 
Allah bertanya kepadanya, Dalam hal apa engkau terbunuh?’ Ia 
menjawab, 'Aku diperintahkan untuk berjihad di jalan-Mu lalu aku 
pun berperang hingga aku terbunuh.' Allah berfirman kepadanya, 
“Engkau berdusta." Para malaikat juga berkata, “Engkau berdusta." 
Allah berfirman, ‘Namun engkau hanya ingin dikatakan si fulan 
pemberani dan engkau telah memperoleh pujian itu." 


Kemudian Rasulullah £ memukul lututku seraya bersabda, Wahai 
Abu Hurairah, ketiga orang inilah makhluk Allah paling pertama 
yang neraka dinyalakan karena mereka pada hari Kiamat'.”“ 


2502-Mawirid, dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah: XIV/4143. 


591 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


1V/2382, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: V418-419, Ibnu Hibban dalam Shahihnya: 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Al-Walid Abu Utsman menuturkan, Ugbah memberitahukan kepadaku 
bahwa Syufaiya—ia adalah algojonya Mu'awiyyah—pernah masuk menemui 
Mua'awiyyah, lalu memberitahukan kepadanya tentang hadits Abu Hurairah 
ini. Mu'awiyyah pun berkata, “Sungguh, mereka telah melakukan perbuatan 
tersebut, lantas bagaimana dengan manusia yang lainnya?” Kemudian 
Mu'awiyyah menangis sejadi-jadinya, hingga ia mengira bahwa dirinya orang 
yang celaka. Sesudah ia tersadar, ia pun mengusap wajahnya seraya berkata, 
“Mahabenar Allah dan Rasul-Nya.” 


Desa us dia ae) 
ban Ks 


GA LO ga 
Pi. 

SSS UDA LAS 
4 karah BENE Telan 
Oon E G Jah Gas 
“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, 
pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia 
(dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah 
orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali 
neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di 


dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.” (Hûd: 15- 
16) 


Shalat adalah Amalan Seorang Hamba yang Pertama Kali akan Dihisab pada 
Hari Kiamat 

Amalan seorang hamba yang akan dihisab pertama kali adalah shalatnya. 
Jika shalatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan jika shalatnya 
rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Utsman bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Bikar bin Bilal, seorang hakim di Damaskus, bercerita kepada 
kami, Sa'id bin Bisyr bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari 
Huraits bin Qabishah, dari Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda: 


35 Syufaiya ialah Al-Ashbahiy. 


592 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ajab a dl Sido op dana JI acne Iii 


aa ad, Saya Dasa Sa 


s! D <$ esd P 

GANG dag We des 
“Amalan yang pertama kali dihisab atas seseorang adalah shalatnya. 
Jika shalatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Jika 
shalatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Kemudian 
Allah sa berfirman, 'Periksalah, apakah hamba-Ku memiliki 
amalan shalat sunah? Jika ia memiliki amalan shalat sunah, maka 


sempurnakanlah shalat fardhunya dengan shalat sunah yang ia 
kerjakan, demikian pula amalan-amalan fardhu yang lain’. 


Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadits Hamam, 
dari Qatadah. Tirmidzi berkata, “Hasan gharib.” Diriwayatkan juga oleh An- 
Nasa'i dari hadits Imran bin Dawud bin Al-Awwam, dari Qatadah, dari Al- 
Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah. 

Imam Ahmad menuturkan, Abu Nadhr bercerita kepada kami, Al- 
Mubarrak—ia adalah Ibnu Fadhalah—bercerita kepada kami, dari Al-Hasan, 
dari Abu Hurairah, ia menceritakan sebuah hadits dari Nabi #&: 


“Sesungguhnya, seorang hamba yang menjadi budak akan dihisab 
shalatnya, jika ia mengurangi sedikit shalatnya, maka akan dikatakan 
padanya, Mengapa kamu mengurangi shalatmu?' Ia menjawab, 
"Wahai Rabbku, Engkau telah menguasakan diriku kepada seorang 
tuan yang menyibukkan aku hingga meninggalkan shalat." Allah 
pun berfirman, ‘Sungguh, Aku telah melihatmu mencuri hartanya 
untuk dirimu, maka apakah kamu tidak mencuri amalan kamu 
atau amalan dia untuk dirimu?' Maka Allah sa menjadikan hal itu 
sebagai hujah atasnya.” 


36 HR Tirmidzi: 1/413, An-Nasa'i: V232, Tirmidzi berkata, “Hasan Gharib.” 
37 Al-Musnad: 1/328, dan dalam sanadnya terdapat perbincangan. 


593 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ali bin Al-Ja'd bercerita kepada kami, 
Mubarrak bin Fadhalah bercerita kepada kami, Al-Hasan bercerita kepada 
kami, Rasulullah 4 bersabda: 


as AS Aha ga BBI ai 


“Amalan pertama yang ditanyakan kepada seorang wanita pada hari 
Kiamat ialah shalatnya, kemudian tentang suaminya; bagaimana ia 
bersikap kepadanya?”** (Hadits ini mursal hasan). 


Ahmad menuturkan, Abu Sa'id—bekas budak Bani Hasyim—bercerita 
kepada kami, Ubad bin Rasyid bercerita kepada kami, ia berkata: Al- 
Hasan bercerita kepadaku, Abu Hurairah—waktu itu kita sedang berada di 
Madinah—bercerita kepada kami, Rasulullah 44 bersabda: 


“Seluruh amalan akan datang pada hari Kiamat. Datanglah shalat 
dan berkata, Wahai Rabbku, aku adalah shalat.’ Allah berfirman, 
‘Sungguh engkau dalam kebaikan.’ Dan datang sedekah (zakat) 
lalu berkata, Wahai Rabbku, aku adalah sedekah (zakat).' Allah 
berfirman, ‘Sungguh engkau dalam kebaikan.’ Lalu datanglah puasa 
dan berkata, Wahai Rabbku, aku adalah puasa.' Allah berfirman, 
‘Sungguh engkau dalam kebaikan.’ Kemudian datanglah amalan- 
amalan yang lain, lalu Allah berfirman kepada semuanya, Sungguh 
kamu dalam kebaikan.” Kemudian datanglah Islam dan berkata, 
“Wahai Rabbku, Engkau adalah As-Salam (Maha Penyelamat) dan 
aku adalah Islam." Lalu Allah berfirman, ‘Sungguh engkau dalam 
kebaikan: pada hari ini karenamu Aku mengambil dan karenamu 
Aku memberi." Allah sai berfirman, Dan barangsiapa mencari agama 
selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk 
orang yang rugi." (Ali-Imran: 85). 
Ibnu Abu Dunya menuturkan, Abdah bin Abdurrahim Al-Marwazi 
bercerita kepada kami, Bagiyyah bin Al-Walid Al-Kala'iy bercerita kepada 


38 Hadits Mursal dan dalam sanadnya juga terdapat perbincangan. 
39 HR Ahmad: 1/362 dan dalam sanadnya ada Ubbad bin Rasyid yang diperbincangkan tentang hafalannya: 


594 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kami, Salamah bin Kultsum bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik, aku 
mendengar Rasulullah # bersabda: 


“Para hakim yang zalim akan didatangkan pada hari Kiamat, baik 
yang memudahkan urusan maupun yang melampaui batas, lalu 
Allah berfirman, ‘Kalian adalah tempat persediaan air di bumi-Ku, 
para pemimpin hamba-hamba-Ku, dan pada diri kalian kehendak- 
Ku.' Lalu Allah berfirman kepada hakim yang bersikap memudahkan 
urusan, 'Apa yang membuatmu melakukan hal itu? Ia menjawab, 
‘Karena sikap penyayang.’ Allah sa berfirman, ‘Apakah engkau lebih 
penyayang dari-Ku terhadap hamba-Ku?' Allah berfirman kepada 
hakim yang melampaui batas, 'Apa yang membuatmu melakukan 
hal itu? Ia menjawab, 'Aku marah.’ Maka Allah berfirman, ‘Apakah 
engkau lebih keras amarahnya dari-Ku?' Allah pun berfirman, 
'Bawalah mereka, lalu tutupkan mereka pada salah satu sudut dari 
sudut-sudut neraka Jahanam’.™ 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ishag bin Ibrahim bercerita kepada kami, 
Yahya bin Sulaim bercerita kepada kami, dari Ibnu Khaitsamah, dari Abu 
Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, “Tatkala orang-orang yang turut hijrah 
ke Habasyah telah kembali, maka seorang pemuda dari mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah, ketika kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewat 
seorang perempuan tua di antara mereka yang membawa gentong air di atas 
kepalanya. Perempuan tua itu berjumpa dengan seorang pemuda di antara 
mereka. Namun tiba-tiba salah satu tangan pemuda itu memegang pundak 
si perempuan tua kemudian mendorongnya. Perempuan tua itu terjatuh dan 
pecahlah gentong airnya. Setelah bangkit, perempuan tua itu memandangi si 
pemuda kemudian berkata, Wahai pengkhianat! Kelak kamu akan menyadari 
jika Allah telah meletakkan kursi-Nya dan mengumpulkan manusia dari yang 
pertama hingga yang terakhir, tangan-tangan dan kaki-kaki akan berbicara 
(bersaksi) atas apa yang telah mereka lakukan. Kelak kamu akan menyadari 
tentang urusanku dan urusanmu di sisi-Nya.' 

Mendengar hal itu, Rasulullah & bersabda, Apa yang diucapkan 
perempuan itu benar. Bagaimana Allah akan memberkahi suatu kaum yang 


10 Di dalam sanadnya terdapat Magal bin Al-Walid, dan ia mudallis, 


595 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim ———————— www 


tidak mau menolong orang yang lemah dari tindakan orang yang berbuat 
aniaya?” 

Telah disampaikan dalam hadits riwayat Abdullah bin Unais, bahwa 
Allah akan memanggil para hamba pada hari Kiamat lalu berfirman, “Aku 
adalah Raja dan Aku Mahakuasa. Tidak layak bagi seorang penduduk surga 
untuk masuk surga sedangkan seseorang dari penduduk neraka mempunyai 
hak atas dirinya; juga tidak layak bagi seorang penduduk neraka untuk masuk 
neraka sedangkan seseorang dari penduduk surga mempunyai hak atas 
dirinya, sampai Aku memberikan haknya, bahkan satu tamparan sekalipun." 
(HR Ahmad)."' Al-Bukhari menilainya mu'allag dalam Shahihnya. 

Imam Malik menuturkan, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Magbari, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi #4, beliau bersabda, “Barangsiapa 
memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah ia meminta 
dihalalkan darinya. Sebab, dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat di 
sana (hari Kiamat) sebelum kebaikan-kebaikannya diambil. Jika ia tidak 
mempunyai kebaikan lagi, kejahatan kawannya diambil dan dipikulkan 
kepadanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

Ibnu Abu Dunya meriwayatkan hadits dari Al-Ala'i, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, Rasulullah # bersabda, “Tahukah kalian, siapa orang yang 
bangkrut itu?” Para shahabat menjawab, “Orang yang tidak memiliki dirham 
dan dinar." Nabi bersabda, “Orang yang disebut bangkrut di antara umatku 
adalah orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa pahala 
shalat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, ia juga mencela si fulan, memakan 
harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka, 
diberilah si fulan dari kebaikannya, dan si fulan dari kebaikannya. Jika 
seluruh kebaikannya telah habis sebelum terbalaskan perbuatannya, maka 
diambillah kejahatan orang-orang tersebut lalu dipikulkan kepadanya, 
kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka." 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Al-Walid bin Syuja' Al-Yasykuri bercerita 
kepada kami, Al-Gasim bin Malik Al-Muzni bercerita kepada kami, dari 
Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, Rasulullah # bersabda, Janganlah 


rbincangan. Lihat Al-Musnadt INA: 
V2449, juga diriwayatkan oleh Tin 
jir no. 59, dan juga sel 


41 Dalam sanadnya ada 
42 Shahih, HR Al-Bukhar 
43 Shahih, HR Muslim: IV, Kitab: Al 


i: IV/2419. 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kalian mati sedang kalian masih mempunyai beban utang, karena dinar 
dan dirham tidak lagi bermanfaat (pada hari Kiamat). Akan tapi, hanya 
kebaikan-kebaikan yang bisa digunakan untuk saling membalas satu sama 
lain. Dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun.™ Diriwayatkan juga 
hadits semisal dari dua jalur yang lain dari Ibnu Umar secara marfu'. 


Gishash terhadap Orang-Orang Zalim pada Hari Kiamat 

Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Ibnu Abi Syaibah bercerita 
kepada kami, Bakar bin Yunus bin Bakir bercerita kepada kami, dari Musa bin 
Ali bin Rabbah, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir a, Rasulullah 
# bersabda: 


Gis IRI An dieas a 555 aa gy AAN 


Kas 3 Jawa dis a te 
des gp as gada KA) Kr SUS JG 


SN Jk GE Il SE JAN a 


“Sesungguhnya, seorang hamba akan datang pada hari Kiamat dan 
ia telah dibuat bahagia oleh kebaikan-kebaikannya. Lalu datanglah 
seorang lelaki seraya berkata, ‘Wahai Rabbku, orang ini telah 
menzalimi aku." Mcka, diambillah kebaikan-kebaikan dari hamba 
tersebut, lalu diletakkan padakebaikansilelakiyangmemintahaknya. 
Hal itu terus berlanjut sampai tidak tersisa satu pun kebaikannya. 
Jika ada yang datang lagi untuk meminta haknya, maka dilihatlah 
keburukan-keburukannya lalu dihimpuni (ditambahi) dengan 
keburukan-keburukan lelaki lelaki yang meminta haknya itu. Ia 
akan menerima hal itu darinya sampai masuk ke dalam neraka." 


44” Lihat hadits yang semakna dengannya dalam Sunan Ibnu Majah: 1V2814. 


597 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Syirik kepada Allah Tidak Diampuni dan Kezaliman Para Hamba Pasti akan 
Digishash Pada Hari Kiamat 


Imam Ahmad menuturkan, Yazid bercerita kepada kami, Shadagah bin 


Musa bercerita kepada kami, Abu Imran Al-Jauni bercerita kepada kami, dari 
Yazid bin Namus, dari Aisyah 6, Rasulullah #4 bersabda: 


45 


dA y Ag Sisa E Á Sie Jp 


BSI Sga 


Pa D. 


SERA D ya ea 
Uas Ki AN AK Ah BAGS sal aa 
SES SK 


“Catatan-catatan yang ada di sisi Allah ada tiga, yaitu catatan 
yang tidak Allah pedulikan sama sekali, catatan yang tidak akan 
Allah tinggalkan darinya sedikit pun, dan catatan yang Allah tidak 
akan mengampuninya. Adapun catatan yang Allah tidak akan 
mengampuninya, ialah syirik kepada Allah. Allah s% berfirman, 
“Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan (sesuatu dengan) 
Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya." 


Adapun catatan yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Allah adalah 
kezaliman seorang hamba dalam hal antara dia dengan Rabb-nya, 
seperti puasa sehari yang ia tinggalkan atau shalat yang tidak ia 
lakukan, maka Allah sx akan mengampuninya dan memaafkannya 
jika Dia berkehendak. Sedangkan catatan yang tidak akan Allah 
tinggalkan darinya sedikit pun adalah kezaliman seorang hamba 
antara ia dengan sesamanya, yaitu gishash yang pasti diberlakukan." 


Hadits tentang ad-dawawir: catatan-catatan) ini diriwayatkan oleh Ahmad: VI/240. Juga Al-Hakim dalam 


Al-Mustadrak dari Aisyah, dan didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dha'iful Jami” Ash-Shaghir. 3022. 


598 


AAn-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Beliau #4 melanjutkan, “Amanah dalam shalat, amanah dalam 
puasa, amanah dalam berwudhu, amanah dalam meriwayatkan 
hadits, dan yang lebih berat lagi adalah titipan." 


Zadan berkata, “Lalu aku bertemu dengan Al-Barra dan kukatakan, 
“Tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan saudaramu, Abdullah? Ia 


menjawab, “Abdullah berkata benar’. 

Syuraik menuturkan, Ubbad Al-Amiriy bercerita kepada kami, dari 
Zadan, dari Abdullah, dari Nabi 4%, sebuah hadits yang semisal. Namun tidak 
disebutkan kalimat, “Amanah dalam shalat...” dan amanah dalam segala hal 
lainnya. Sanadnya hasan, tapi tidak diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Imam 
yang Enam. 

Riwayat ini memiliki hadits penguat yang diriwayatkan oleh Muslim, dari 
Abu Sa'id, “Sesungguhnya ada seseorang yang berkata, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu jika aku berperang di jalan Allah dengan penuh 
kesabaran, mengharap pahala dari Allah, maju terus dan pantang mundur, 
apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku? Beliau # menjawab, “Ya, 
kecuali utang’. ”® 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Yusuf bin Musa bercerita kepada kami, 
Muhammadbin Ubaid berceritakepadakami, Muhammad bin Umar bercerita 
kepada kami, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, dari Abdullah bin 
Zubair, ia berkata, “Ketika turun ayat, 'Sesungguhnya engkau (Muhammad) 
akan mati dan mereka akan mati (pula). Kemudian sesungguhnya kamu 
pada hari Kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Rabbmu.' (Az-Zumar: 
30-31), Zubair berkata, “Wahai Rasulullah, akankah terulang pada kami apa 
yang terjadi di antara kami ketika di dunia berupa dosa-dosa tertent)? Beliau 
berkata, ‘Ya, ia akan terulang pada kalian, sampai kalian memberikan hak 
kepada orang yang memiliki hak.” Az-Zubair berkata, “Demi Allah, sungguh 
urusannya benar-benar dahsyat.” 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Yusuf bin Musa bercerita kepada kami, 
Ishag bin Sulaiman bercerita kepada kami, Abu Sinan bercerita kepada kami, 
dari Abdullah bin As-Saib, dari Zadan, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, 


48 HR Muslim: III, Kitab: Al-Imarah no. 117. 


— 0 — 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Seluruh umat akan bertekuk lutut menghadapi hisab. Pada saat itu, sebagian 
mereka lebih sangat bergantung dengan sebagian yang lain daripada saat di 
dunia. Ayah dengan anaknya, anak dengan ayahnya, saudara perempuan 
dengan saudara perempuan lainnya, suami dengan istrinya, dan istri dengan 
suaminya.” Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, “Maka tidak ada 
lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (Hari Kiamat), dan 
tidak (pula) mereka saling bertanya." (Al-Mukminun: 101) 

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Al-Fadhl bin Ya'gub 
bercerita kepada kami, Ubaid bin Maslamah bercerita kepada kami, dari 
Laits, dari Nafi’, dari Umar, dari Nabi 44, beliau bersabda, “Kelak akan 
didatangkan seorang tuan dan budaknya, serta seorang suami dan istrinya. 
Lalu dihisablah tuan dan budaknya itu, serta suami dan istrinya tersebut, 
hingga dikatakan, ‘Engkau telah meminang fulanah dengan suatu ucapan, 
lalu Aku menikahkanmu dengannya, kemudian kamu meninggalkannya'" 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Amru bin Hiyan—mantan budak Bani 
Tamim—bercerita kepada kami, Abdah bin Hamir bercerita kepada kami, 
dari Ibrahim bin Muslim, dari Abu Al-Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, 
Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya, Allah akan memanggil seorang 
hamba pada hari Kiamat, lalu mengingatkannya, 'Kamu telah berdoa kepada- 
Ku pada hari ini dan ini," hingga hamba tersebut teringat dengan apa yang 
telah berlalu. Kamu juga mengatakan, 'Nikahkanlah aku dengan fulanah.' 
Hamba tersebut menyebutkan namanya, dan Kami menikahkannya." 

Diriwayatkan juga hadits semisal dari Laits bin Sulaim dari Abu Barzah 
dari Abdullah bin Salam secara marfu’. 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ibrahim bin Sa'id bercerita kepada kami, 
Abdul Wahab bin Atha' bercerita kepada kami, Al-Fadhl bin Isa bercerita 
kepada kami, Muhammad bin Al-Munkadir bercerita kepada kami, dari 
Jabir æ, Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya, kehinaan akan senantiasa 
menyertai seorang hamba pada hari Kiamat, hingga ia mengatakan, Sungguh, 
seandainya engkau mengirimku ke neraka itu lebih ringan bagiku dari apa 
yang sedang aku jumpai." Demi Allah, sungguh kelak ia akan mengetahui 
dahsyatnya azab yang ada dalam neraka." 


601 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Pada Hari Kiamat, Seorang Hamba akan Ditanya tentang Nikmat Allah 


Allah sx berfirman: 


lo] sad oé Ka Jas z$ 


“Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang 
kenikmatan (yang megah di dunia itu)." (At-Takatsur: 8) 


Dalam kitab Ash-Shahih disebutkan, suatu ketika Rasulullah # dan para 
shahabatnya makan daging domba betina yang disembelih untuk beliau 
di kebun Abul Haitsam bin At-Taihan, mereka juga makan kurma basah 
dan meminum air, kemudian Rasulullah # bersabda, “Ini semua termasuk 
nikmat-nikmat Allah yang kelak akan ditanyakan kepada kalian." Yakni 
tentang upaya kalian untuk mensyukurinya dan apa saja yang telah kalian 
lakukan untuknya. 


Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, “Lazimilah berdzikir 
dan bershalawat dalam makanan kalian, serta janganlah kalian tidur saat 
kenyang, hingga membuat hati kalian keras.” 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Yusuf bin Musa bercerita kepada kami, 
Waki' bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Al-A'masy, dari Tsabit, bahwa 
ada seorang laki-laki pernah memasuki masjid Damaskus lalu berdoa, “Ya 
Allah lunakkanlah hatiku yang keras, rahmatilah keterasinganku, serta 
anugerahkan kepadaku teman duduk yang saleh.” Doa lelaki ini didengar oleh 
Abu Darda', maka ia berkata, “Jika engkau mengucapkannya dengan jujur, 
sungguh aku adalah orang yang paling berbahagia dengan apa yang engkau 
ucapkan daripada dirimu. Aku pernah mendengar Rasulullah # bersabda, 
‘Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Zalim 
adalah sesuatu yang diambil darinya (dihisab) di tempatnya, itulah perasaan 
sedih dan'susah. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Yaitu, yang 
dipermudah hisabnya. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat 
kebaikan. Yaitu, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab'”" 


12368, dari gurunya, yakni Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan 
asan shahih gharib.” st bkan Aa Re 


602 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Pada pembahasan selanjutnya akan kami sampaikan hadits-hadits 
tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan berapa jumlah 
mereka. 


Hadits yang Menjelaskan bahwa Allah akan Mendamaikan Hamba-Nya yang 
Memiliki Hak pada Orang yang Menzaliminya 

Abu Ya'la menuturkan, Mujahid bin Musa bercerita kepada kami, 
Abdullah bin Bakar bercerita kepada kami, Ubad Al-Habtiy bercerita kepada 
kami, dari Sa'id bin Anas, dari Anas, ia berkata, “Ketika Rasulullah 4% sedang 
duduk, tiba-tiba kami melihat beliau tertawa, hingga terlihatlah gigi. 
depannya. Lalu Umar bertanya, “Demi ayah dan ibuku (sebagai tebusan) 
untukmu, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?” 

Nabi #4 menjawab, ‘Ada dua orang laki-laki dari umatku duduk berlutut 
di hadapan Allah sx, Rabb Yang Mahamulia, Tabaraka wa ss. Lalu salah 
seorang dari keduanya berkata, Wahai Rabbku, ambilkan untukku hak-hakku 
yang dizalimi dari saudaraku! Maka Allah sa berfirman, 'Berikan kepada 
saudaramu hak-haknya yang terzalimi" Orang kedua menjawab, Wahai 
Rabbku, tiada lagi yang tersisa dari kebaikanku sedikit pun." Allah berfirman 
kepada orang (pertama) yang meminta tadi, 'Apa yang akan engkau perbuat 
terhadap saudaramu, yang mana tiada lagi yang tersisa dari kebaikannya 
sedikit pun." Orang itu menjawab, Wahai Rabbku, ia menanggung segala 
dosa-dosaku'" 


Anas melanjutkan, “Air mata Rasulullah #& bercucuran karena menangis. 
Kemudian beliau & bersabda, Sesungguhnya, yang demikian itu adalah suatu 
hari yang besar, suatu hari yang mana manusia membutuhkan seseorang 
yang mau menanggung derita akibat dosa-dosa mereka. Maka Allah sa 
berfirman kepada orang pertama yang meminta, 'Angkatlah pandanganmu, 
lalu lihatlah ke dalam surga!” Orang itu pun mengangkat kepalanya, seraya 
berkata, Wahai Rabbku, aku melihat kota-kota dari perak dan istana-istana 
dari emas, yang dimahkotai dengan permata. Untuk nabi siapa ini? Untuk 
orang shiddig mana ini? Untuk orang syahid mana ini?” 

Allah berfirman, "Untuk orang yang telah memberikan harganya.’ Orang 
itu bertanya, Wahai Rabbku, siapakah orang yang memiliki harganya? 


603 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Allah berfirman, “Engkau yang memilikinya.” Orang itu bertanya, 'Apa 
harganya, wahai Rabbku?' Allah berfirman, “Engkau memberi maaf kepada 
saudaramu tersebut." Orang itu menjawab, Wahai Rabbku, sungguh aku 
telah memaafkannya.’ Allah berfirman, Peganglah tangan saudaramu itu, 
lalu masukkanlah dia ke dalam surga.” 


Lalu Rasulullah 4& bersabda ketika itu: 


eg A TIH 
A fe sd ob 
'Sesungguhnya, Allah akan mendamaikan di antara orang-orang 
mukmin pada hari Kiamat kelak: 


Paha 


Sanad hadits ini gharib, konteks haditsnya juga gharib, tapi maknanya 
bagus lagi menakjubkan. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Al-Baihagi 
dari Abdullah bin Abi Bakr. 

Al-Bukhari menuturkan tentang hadits Sa'id bin Anas yang diriwayatkan 
dari ayahnya tentang kezaliman, tidak ada hadits penguatnya. Kemudian Al- 
Baihagi menyebutkan hadits yang semisal dari jalur Ziyad bin Maimun Al- 
Bashri, dari Anas secara marfu.’ Namun di dalamnya juga ada koreksi. 

Dikuatkan juga dengan hadits riwayat Al-Bukhari dalam Shahihnya, 
bahwa Rasulullah 1 bersabda: 


PE son sea a en wierf- 

WAH da KET ag A KET Ga 

<7: 

#9) ái 

“Barangsiapa mengambil (meminjam) harta manusia disertai niat 

akan membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. 

Dan barangsiapa mengambilnya (meminjam) dengan maksud 

merugikannya (tidak mau membayar), maka Allah akan merugikan 
orang itu." 


S0 AR Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: IV/576, dari jalur Abdullah bin Bakr dengan sanad ini dan ia 
mendahihannya. Namun Adi Drahabi i Mengomeniarinya bahwa dalam sanadnya ada Ubbad Al- 
labtiy, yang mana ia dhaif dan gurunya ti |. Lihat juga Jami'ul Ahidits Al-Qudsiyyah: 610. 
51 HR Al-Bukhari: V/2378. i iii a ki 


604 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Dawud Ath-Thayalisiy meriwayatkan dari Abdul Qahir bin As-Sariyu. 
Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Baihagi juga telah meriwayatkan dari 
haditsnya dari Ibnu Kinanah bin Al-Abbas bin Mirdas, dari ayahnya, bahwa 
Nabi # pernah berdoa memohon ampunan dan rahmat untuk umatnya 
pada sore hari di hari Arafah, dan beliau memperbanyak doa. Maka Allah 


menjawab, “Sungguh, Aku telah melakukannya kecuali kezaliman sebagian 
mereka terhadap sebagian yang lain." 


Maka beliau bertanya, “Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau Maha 
Mampu untuk menetapkan pahala kebaikan bagi orang yang terzalimi dari 
perbuatanzalim yang menimpa dirinya, serta mengampuni orang yang zalim 
ini.” Namun, Allah tidak menjawabnya pada sore hari itu. Maka ketika di pagi 
hari berada di Muzdalifah, beliau kembali mengulangi doanya. Lalu Allah 
pun menjawab doanya, “Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." 
Rasulullah pun tersenyum. Sebagian shahabat bertanyakepadabeliau, “Wahai 
Rasulullah, ada apa denganmu, engkau tertawa pada saat di mana engkau 
belum pernah tersenyum di dalamnya?” Beliau menjawab, “Aku tersenyum 
karena musuh Allah, Iblis. Ketika iblis mengetahui Allah mengabulkan doaku 
tentang umatku, maka ia pun terjatuh seraya mendoakan kecelakaan dan 
kebinasaan, serta menaburkan tanah di atas kepalanya.'* 

Al-Baihaqi berkata, “Ampunan dalam hadits ini bisa dipahami berlaku 
sesudah disentuh oleh siksa, bisa dipahami juga berlaku khusus untuk 
sebagian manusia, dan bisa dipahami juga berlaku umum untuk setiap 
orang," 

Abu Dawud Ath-Thayalisiy menuturkan, Shadagah bin Musa bercerita 
kepada kami, Abu Imran Al-Jauniy telah meriwayatkan kepada kami, dari 
Qais bin Zaid atau Zaid bin Qais, dari seorang hakim di dua kota (Bashrah dan 
Kufah), Syuraih, dari Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddig, bahwasanya 
Rasulullah 4& bersabda, “Sesungguhnya, Allah sa akan memanggil orang 
yang memiliki utang pada hari Kiamat. Lalu Dia bertanya, Wahai anak 
Adam, dalam hal apa engkau menghilangkan hak-hak manusia? Dalam 
hal apa engkau menghabiskan harta mereka?’ Orang itu menjawab, Wahai 
Rabbku, aku tidak menghilangkannya, tapi aku tertimpa musibah.’ Maka 


52 HR Ibnu Majah: 1/3013, dengan sanad dhaif. 


605 


AAn-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Allah berfirman, 'Aku adalah yang paling berhak untuk memberi keputusan 
padamu hari ini.” Ternyata amal kebaikannya lebih berat daripada amal 
keburukannya, sehingga ia pun diperintahkan masuk ke dalam surga.” 


Telah diriwayatkan secara shahih dalam Shahih Muslim, dari Abu Dzar, 
dari Nabi 48 tentang seorang laki-laki yang Allah berfirman, “Tampakkanlah 
kepadanya dosa-dosanya yang kecil dan tinggalkan (hapuskan) dosa-dosanya 
yang besar." Lalu ditanyakan kepadanya, “Apakah engkau mengingkari 
sesuatu dari catatan amal ini." Ia menjawab, “Tidak.” Ia merasa takut 
jika dosa-dosa besarnya ditampakkan kepadanya. Maka Allah berfirman, 
“Sesungguhnya, Kami telah mengganti segala kejelekan dengan kebaikan." 
Lalu ia berkata, “Wahai Rabbku, sungguh aku telah melakukan suatu dosa 
yang mana aku tidak melihatnya dalam catatan amal ini.” Perawi berkata, 
“Rasulullah # pun tertawa hingga terlihat gigi-gigi gerahamnya.”“ 


Di depan telah disampaikan hadits Abdullah bin Umar tentang an-najwa 
(pembicaraan rahasia antara Allah dan para hamba), bahwa Allah sx akan 
mendekati seorang mukmin pada hari Kiamat, hingga Dia memberi padanya 
naungan-Nya dan membuatnya mau mengakui dosa-dosanya. Sampai ketika 
ia melihat dirinya berada dalam kebinasan, Allah pun berkata, “Aku telah 
menutupinya bagimu di dunia dan pada hari ini Aku telah mangampuninya 
untukmu.” Kemudian Dia memberikan catatan amal kebaikannya dari 
sebelah kanan.” 


“Ibnu Abu Dunya menuturkan, Harun bin Abdillah bercerita kepada 
kami, Sayyar bin Hatim bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita 


kepada kami, Abu Imran Al-Jauniy bercerita kepada kami, dari Abu Hurairah 
x, Nabi 35 bersabda: 


“Allah sa akan mendekati seorang hamba pada hari Kiamat, lalu 
Dia memberi padanya naungan-Nya dan menutupinya dari seluruh 
manusia, serta memberikan kepadanya kitab catatan amalnya 
dalam penutupan itu. Lalu Allah berfirman, ‘Bacalah kitab catatan 
amalmu, wahai anak Adam.' Maka ketika ia melewati catatan 


53 HR Ahmad:1/197 dan dalam sanadnya ada Shad; 
Hadits ir ki 

54 HR Muslim: 

55 HR Al-Bukhari: VII/4685, Muslim: IV, Kitat 


lagah bin Musa Ad-Dagigi iperbincangk: 
ga bin Musa Ad: Daqiqiy yang mana ia diperbincangkan. 


V/2398, dan Ahmad: VI/170. 
t-Taubah no. 52, dan Ibnu Majah: V183. 


66 —— — 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kebaikan, bergembiralah hatinya. Allah pun berfirman, "Apakah 
engkau mengetahuinya, wahai hamba-Ku?' Hamba itu berkata, Ya, 
aku mengetahuinya, wahai Rabbku.' Allah berfirman, Sungguh, aku 
telah menerimanya?" Maka hamba tersebut tersungkur sujud. 


Lalu Allah berfirman, 'Angkatlah kepalamu, dan lihatlah kembali 
buku catatan amalmu.' Maka ketika ia melewati catatan keburukan, 
menghitamlah wajahnya, bersedihlah hatinya, gemetarlah 
persendiannya, serta diliputi rasa malu kepada Rabbnya yang 
tidak diketahui selain oleh-Nya. Lalu Allah berfirman, ‘Apakah 
engkau mengetahuinya, wahai hamba-Ku?’ Ia menjawab, “Ya, aku 
mengetahuinya, wahai Rabbku.' Allah berfirman, “Sungguh, aku 
telah mengampuninya untukmu." 


Hamba itu terus bersujud lantaran kebaikannya diterima dan 
keburukannya diampuni. Tidaklah para makhluk melihat dari 
dirinya kecuali sujud tersebut. Hingga para makhluk saling menyeru 
sesama mereka, Berbahagialah hamba ini yang tidak pernah 
bermaksiat kepada Allah." Dan mereka tidak mengetahui apa yang 
si hamba jumpai antara dirinya dan Allah, dari apa-apa yang telah 
dilihatkan kepadanya.” 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ibnu Abi Yasir, Ammar bin Nashr berkata, 
Al-Walid bin Muslim bercerita kepada kami, Utsman bin Abi Al-Atikah atau 
selainnya bercerita kepada kami, Nabi #4 bersabda: 


“Barangsiapa diberi kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, ia 
akan datang membawa kitab yang bagian dalamnya terdapat catatan 
amalan keburukan dan bagian luarnya catatan amal kebaikan. 
Lalu dikatakan kepadanya, Bacalah buku catatan amalmu.' Ia pun 
membaca bagian dalamnya, ia merasa bersalah lantaran catatan 
keburukan yang ada di dalamnya. Hingga ketika ia sampai di bagian 
akhir, di dalamnya ia membaca catatan, Ini adalah keburukan- 
keburukanmu, Aku telah menutupinya untukmu saat di dunia, dan 
hari ini Aku telah mengambuninya.' Para saksi—orang-orang yang 
berada di padang makhsyar—dibuat iri dengan kebaikan-kebaikan 


607 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


yang mereka baca pada bagian luar kitab catatan amalnya. Mereka 
mengatakan, 'Berbahagialah orang ini Kemudian hamba itu 
diperintah untuk membaliknya dan membaca catatan amal yang 
ada di bagian luarnya. Kemudian Allah merubah keburukan yang 
tercatat di bagian dalamnya menjadi kebaikan. Hamba itu pun 
membaca kebaikan-kebaikannya sampai bagian akhir. Kemudian 
Allah berfirman, Ini adalah kebaikan-kebaikanmu, dan aku 
telah menerimanya.’ Saat itulah ia berkata kepada orang-orang 
yang berada di padang mahsyar, Ambillah, bacalah kitabku (ini). 
Sesungguhnya aku yakin, bahwa (suatu saat) aku akan menerima 
perhitungan terhadap diriku." (Al-Haqqah: 19-20). 


Adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dari belakang, 
maka ia akan mengambil dengan tangan kirinya. Kemudian 
dikatakan kepadanya, ‘Bacalah kitabmu.' Ia pun membacanya, di 
bagian dalamnya catatan kebaikan dan di bagian luarnya catatan 
keburukan. Orang-orang yang berada di padang mahsyar bisa 
membaca bagian luarnya, hingga mereka berkata, “Celakalah orang 
ini." Ketika ia sampai pada bagian akhir catatan kebaikannya, 
maka dikatakan, “Ini adalah kebaikan-kebaikanmu, dan aku telah 
menolaknya darimu.' Kemudian ia diperintah untuk membaliknya 
dan membaca catatan keburukannya. Ia pun membaca sampai 
bagian akhir. Pada saat itulah ia berkata kepada orang-orang yang 
berada di padang mahsyar, ‘Alangkah baiknya jika kitabku (ini) tidak 
diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana 
perhitunganku, wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi 
segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku." (Al- 
Haggah: 25-27)." 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ali bin Al-Ja'd bercerita kepada kami, Al- 
Mubarrak bin Fadhalah bercerita kepada kami, dari Al-Hasan, Rasulullah 
35 bersabda, “Pada hari Kiamat anak Adam akan didatangkan seperti anak 
domba. Lalu Rabbnya berkata kepadanya, ‘Di manakah segala yang telah Aku 
anugerahkan kepadamu? Di manakah segala yang telah Aku jadikan sebagai 
milikmu? DimanakahsegalayangtelahAkuberikan kepadamu?'Iamenjawab, 


608 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


‘Wahai Rabbku, aku telah mengumpulkannya dan mengembangkannya, 
serta aku tinggalkan dalam keadaan lebih banyak lagi.' Allah berfirman, Apa 
yang telah kamu persembahkan dengannya? Kemudian ia melihat dan tidak 
mendapati satu pun persembahan yang ia lakukan, sehingga Allah tidak 
memeriksanya kembali.” 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Hamzah bin Al-Abbas bercerita kepadaku, 
Abdullah bin Utsman bercerita kepada kami, Ibnul Mubarrak bercerita 
kepada kami, Ismail bin Muslim bercerita kepada kami, dari Al-Hasan dan 
Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi 4, hadits yang semisal. Namun, di 
dalamnya ada tambahan, “Lalu ia berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah 
aku, niscaya aku akan datang lagi kepada-Mu dengan membawa semuanya." 
Tetapi, ketika ia dikembalikan, ia tidak mempersembahkan sesuatu pun, 
sehingga ia berlalu menuju ke neraka,” 

Kemudian juga diceritakan dari jalur Yazid Ar-Rigasyi, dari Anas, dari 
Nabi 45, hadits yang serupa. 


Allah sx berfirman: 


WI S3 


HA tt. -E ae 2 szi- 
355 Jl AS un SANG 
Ma 

Os 

“Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Kami 
sebagaimana Kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang 


telah Kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu 
(di dunia)." (Al-An'am: 94) 


Dalam Shahih Muslim” disebutkan bahwa Rasulullah # bersabda: 


Sa PEG tu Lay ga ad jas dua 


A) LG Lali NG Ran las 


56 i mursal dhaif, karena dhaifnya Mubarrak bin Fadhalah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
2427, dari hadits Al-Hasan dan Qatadah, dari Anas. Dan dalam sanadnya ada Ismail bin 

, yang mana ia lemah dalam meriwayatkan hadits dari sisi hafalannya. 

57 HR Muslim: IV, Kitab: Zahr no. 4 dari riwayat Abu Hurairah, 


609 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


“Anak adam berkata, Hartaku...' Apakah engkau memiliki hartamu, 
selain yang telah engkau makan hingga engkau habiskan, atau apa 
yang engkau pakai hingga engkau lusuhkan, atau apa yang engkau 
sedekahkan sampai habis. Selain tiga hal itu, maka semuanya akan 
lenyap dan akan engkau tinggalkan untuk orang lain.” 


Allah sx berfirman: 
Ong dea a jj 


“Dan mengatakan, 'Aku telah menghabiskan harta yang banyak," 
Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya?” 
(Al-Balad: 6-7) 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Syuraih bin Yunus bercerita kepada 
kami, Yusuf bin Muhammad, Ibnu Ukht Sufyan At-Tsauri bercerita kepada 
kami, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Adiy bin Adiy, dari Ash-Shanabihiy, 
dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah # bersabda, “Kedua telapak kaki anak 
Adam tidak akan bergeser pada hari Kiamat hingga ditanya tentang empat 
hal: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa 
ia rentakan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari 
mana dia peroleh dan ke mana dia infakkan.” 


Telah disebutkan di depan, hadits yang semisal riwayat Ibnu Mas'ud 
dan riwayat Abu Dzar. Allahu a'lam. 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Suraij bin Yunus bercerita kepada kami, 
Al-Walid bin Muslim bercerita kepada kami, dari Al-Manshur bin Atig, dari 
Makhul, Rasulullah 4& bersabda, “Wahai gharim, wahai Abu Darda’, apayang 
akan kamu katakan jika ditanya pada hari Kiamat kelak, 'Kamu orang yang 
tahuatau orang yang jahil? Jika kamu menjawab orang yang tahu, maka akan 
ditanyakan lagi, 'Apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu ketahui? 
Dan jika kamu menjawab orang yang jahil, maka akan ditanyakan pula, Apa 
alasanmu menjadi jahil? Mengapa kamu tidak belajar?” Diriwayatkan juga 
dari jalur lain secara mauguf pada Abu Darda', Allahu a'lam. 


ve. 


58 HR Tirmidzi: IV/2416 


610 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Bukhari berkata, “Bab manusia akan dipanggil dengan nama ayahnya.” 
Kemudian ia menyebutkan hadits dari Abdullah bin Umar, Rasulullah & 
bersabda: 


ARE KARI La Henti Ann A ge 

SW g oW EIE sah Jab el Sie nakal pa i É KOG 
? 

“Akan dikibarkan bendera untuk setiap pengkhianat pada hari 


Kiamat pada bagian belakangnya (dubur), lalu dikatakan, Ini adalah 
bendera pengkhianatan fulan bin fulan’. 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Ali bin Al-Ja'd dan Muhammad 
bin Bikar bercerita kepada kami, keduanya berkata, Hisyam bercerita kepada 
kami, dari Dawud bin Amru dan Abdullah bin Abi Zakaria, dari Abu Darda', 
Rasulullah #4 bersabda: 


NANG ab ant TARI dika Mean Tai 
Vina Gi shg SI Ra F3 65635 = 

SA 
“Sesungguhnya, kalian akan dipanggil pada hari Kiamat dengan 


nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian, maka perbaguslah 
nama-nama kalian." 


Al-Bazzar menuturkan, Ali bin Al-Mundzir bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Fudhail bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, 
dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, Rasulullah & bersabda, “Bumi akan 
mengeluarkan harta simpanannya. Lalu lewatlah seorang pencuri dan 
berkata, “Karena harta inilah tanganku dipotong.” Datang lagi seorang 
pembunuh lalu berkata, Karena harta inilah aku membunuh.' Kemudian 
datanglah seorang yang memutuskan hubungan kekerabatan lalu berkata, 
'Karena harta inilah aku telah memutuskan hubungan kekerabatan." 
Kemudian mereka meninggalkan harta itu dan tidak mengambil darinya 
sedikit pun." 

... 


59 HR Al-Bukhari: X/6177, Muslim: III, Kitab: Al-Jihad no. 11, Tirmidzi: IV/1581, Ahmad: VI 6 dari riwayat 
Abdullah bin Umar r.nhma., dan Ibnu Majah: 1/2872, dari Ibnu Mas'ud sa. 

60 Al-Musnad: V/194. Nan 

61 Diriwayatkan juga oleh Muslim: II, Kitab: Az-Zakah no. 62 dan Tirmidzi: IV/2208. 


611 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Allah sa berfirman: 


6,42 sud wa ng 
Ona AO SA 


“Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang 
hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram 
(kepada mereka dikatakan), “Mengapa kamu kafir setelah beriman?” 
Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun 
orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada 
dalam rahmat Allah (surga): mereka kekal di dalamnya." (Ali-Imran: 
106) 


JIE Oa ARE OLS 


í b, Peran 
540 Dan 

AH 
“Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. 
Memandang Rabbnya. Dan Wajah-wajah (orang kafir) pada hari 


itu muram, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya 
malapetaka yang sangat dahsyat.” (Al-Giyimah: 22-25) 


HE A Obati Kato Obat sent 
Es. g 

Os Ws © 

“Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa, dan 

gembira ria, dan pada hari itu ada (pula) wajah- wajah yangtertutup 


debu (suram), tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan 
kesusahan).” (Abasa: 38-41) 


ABI i; ah, SENG 55 
TS Gas sb Osis sak Sales 


612 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


t 

DSA Ga ae aiie ya ga GE 
“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) 
dan tambahannya (kenikmatan melihat Allah). Dan wajah mereka 
tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) dalam kehinaan. Mereka 
itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang- 
orang yang berbuat kejahatan (akan mendapat) balasan kejahatan 
yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi 
mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan wajah 
mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. 
Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Yûnus: 
26-27) 


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Muhammad bin Ma'mar 
dan Muhammad bin Utsman bin Karamah bercerita kepada kami, keduanya 
berkata; Ubaidullah bin Musa bercerita kepada kami, dari Israil, dari As- 
Sudiy, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi 3, tentang firman Allah 
sa, “(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan 
pemimpinnya: dan barangsiapa diberikan catatan amalnya di tangan 
kanannya mereka akan membaca catatannya (dengan baik), dan mereka 
tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan barang siapa buta (hatinya) di dunia 
ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan (yang benar).” 
(Al-Isra': 71-72), beliau 4% bersabda: 


“Orang yang terakhir di antara mereka dipanggil lalu diberikan 
kitabnya dari sebelah kanannya, badannya dilebarkan, wajahnya 
menjadi putih berseri, dan di atas kepalanya diletakkan mahkota 
dari permata yang berkilauan, lalu menhampiri teman-temannya, 
mereka melihatnya dari kejauhan seraya berdoa, Ya Allah, berilah 
kami hal yang sama dan berkahilah kami dengannya.' Ketika ia 
sampai kepada mereka, ia berkata, 'Bergembiralah kalian, karena 
masing-masing kalian akan mendapat seperti ini." Adapun orang 
kafir, maka wajahnya menghitam, dan badannya dilebarkan. Lalu 


613 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malihim 


teman-temannya melihatnya seraya berkata, 'Kami berlindung 
kepada Allah dari kejelekan hal ini, dari kejelekan orang ini. Ya 
Allah, janganlah Engkau datangkan hal ini kepada kami.' Lalu ia 
mendatangi mereka, dan mereka mengatakan, 'Ya Allah, hinakanlah 
dia.' Lantas ia berkata, 'Semoga Allah menjauhkan kalian dari hal 


ini, karena masing-masing kalian akan mendapatkan seperti ini". 


Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, “Kami tidak mengetahui hadits ini 
kecuali dengan sanad ini.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin 
Abu Dunya, dari Al-Abbas bin Muhammad bin Ubaidullah bin Musa Al- 
Abasiy, dengan sanad yang sama. 

Ibnu Abu Dunya meriwayatkan dari sebagian salaf, yaitu Al-Hasan 
Al-Bashri, bahwasanya ia berkata, “Ketika Allah berfirman untuk hamba, 
“Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.” Maka 70.000 
malaikat bersegera melaksanakannya. Lalu terangkailah rantai besi dari 
mulutnya, lalu keluar dari duburnya. Ia terangkai dalam rantai besi seperti 
halnya manik-manik yang terangkai pada benang, dan dicelupkan ke dalam 
neraka dengan sekali celupan. Lalu ia keluar dalam bentuk tulang dan 
terjatuh. Kemudian tulang itu dinyalakan di dalam neraka, lalu dikembalikan 
lagi dalam keadaan segar dan baru.” 

Sebagian salaf juga berkata, “Ketika Allah berfirman, “Tangkaplah dia', 
maka malaikat yang jumlahnya lebih banyak dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar 
bergegas menangkapnya.” 

Diriwayatkan dari Mu'tamar bin Sulaiman, dari ayahnya, bahwa ia 
berkata, “Tidak ada yang tersisa sesuatu pun kecuali akan mencelanya. 
Lalu ia akan berkata, “Apakah kamu tidak mengasihiku?' Maka ia berkata, 


“Bagaimana aku akan mengasihimu, sedangkan Yang Maha Pengasih tidak 
mengasihimu'.” 


Rahmat Allah yang Tak Terhingga 


Ibnu Majah berkata dalam bab Ar-Raga'ig dari kitab Sunannya, “Rahmat 
Allah yang diharapkan pada hari Kiamat.” 


62 HR Tirmidzi: V/3136, dan ia berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib." 


614 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Bakar bin Abu Syaibah bercerita kepada kami, Harun bercerita 
kepada kami, Abdul Malik bin Atha’ bercerita kepada kami, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi &, beliau bersabda: 


HE 


Te seg Up ó 


“Sesungguhnya, Allah memiliki seratus rahmat, dan satu rahmat 
Allah turunkan untuk semua makhluk. Dengan satu rahmat tersebut, 
mereka saling berkasih sayang, dan dengan rahmat itu pula binatang 
buas mengasihi anak-anaknya. Dan Allah menangguhkan sembilan 
puluh sembilan rahmat yang akan diberikan kepada hamba-Nya 
kelak di hari Kiamat." 


Muslim juga meriwayatkan hadits semisal dari Muhammad bin Abdullah 
bin Numair, dari ayahnya, dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Atha' bin 
Abi Rabah, dari Abu Hurairah a, dari Nabi 4%. 

Al-Bukhari menuturkan, Gutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dari 
Abu Hurairah es, Rasulullah ii bersabda, “Sesungguhnya, Allah menciptakan 
rahmat seratus bagian pada hari penciptaannya. Lalu Allah menahan di sisi- 
Nya sembilan puluh sembilan rahmat dan menurunkan satu rahmat untuk 
seluruh makhluk-Nya. Seandainya orang kafir mengetahui setiap rahmat 
yang ada di sisi Allah, nisacaya ia tidak akan berputus asa untuk memperoleh 
surga, dan seandainya orang mukmin mengetahui setiap siksa yang ada di 
sisi Allah, niscaya ia tidak akan merasa aman dari neraka." 

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini seorang diri, dari jalur ini. 

Ibnu Majah menuturkan, Abu Kuraib dan Ahmad bin Sinan bercerita 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Mu'awiyah bercerita kepada kami, dari 
AI-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id, Rasulullah & bersabda, “Allah 
Azza wa jalla pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, telah menciptakan 


63 HR Muslim: IV, Kitab: At-Taubah no. 19, dan Ibnu Majah: 11/4293. 
64 HR Al-Bukhari dalam Shahihnya: X/6469. 


615 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Seratus rahmat. Lalu Allah menurunkan satu rahmat ke muka bumi, sehingga 
dengan rahmat itu seorang ibu dapat menyayangi anaknya, para binatang 
saling mengasihi dengan sesamanya, begitu juga dengan burung. Dan Allah 
menangguhkan sembilan puluh sembilan rahmat hingga hari Kiamat. 
Jika hari Kiamat telah tiba, Allah akan menyempurnakan dengan rahmat 
tersebut," 


Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini seorang diri. Dan hadits ini sesuai 
Syarat Ash-Shahihain. 

Diriwayatkan oleh beberapa jalur dari Abu Hurairah: “Sesungguhnya, 
Allah telah membuat suatu ketetapan pada hari saat Dia menciptakan langit 
dan bumi, “Sesungguhnya, rahmat-Ku mengalahkan amarah-Ku." Dalam 
riwayat lain, “Mendahului amarah-Ku." Dalam riwayat lain, “Dan itu tercatat 
di sisi-Nya di atas arasy.” 

Allah sx berfirman: 


Sa ii c$ 


“Rabbmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya.” (Al- 
An'am: 54) 


der fortsa BL e 
DSA KAT 

On se 
“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan 
rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan 


zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." (Al- 
A'râf: 156) 


Kemudian Ibnu Majah menyebutkan hadits dari Ibnu Abi Mulaikah, 
dari Mu'adz asi, Rasulullah # bertanya kepadanya, “Tahukah kamu apakah 
hak Allah atas hamba-hamba-Nya? Hendaknya mereka menyembah-Nya 
dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.” Beliau bertanya 


68 HR Ibnu Majah: 1/4294, dan tidak diriwayatkan oleh Enam Imam yang lain. Al-Bushairiy berkata dalam 


Zawaidnya, “Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah.” Hadits ini memiliki beberapa hadits penguat 
syawahid, 


616 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


lagi, “Tahukah kamu apa hak para hamba atas Allah jika mereka telah 
mengerjakan hal itu? Maka Allah tidak akan mengazab mereka." Hadits ini 
diriwayatkan juga dalam Shahih Al-Bukhari," dari jalur Al-Aswad bin Hilal 
dan Anas bin Malik, dari Mu'adz, 

Ibnu Majah menuturkan, Abu Bakar bin Abu Syaibah bercerita kepada 
kami, Zaid bin Al-Habab bercerita kepada kami, Suhail bin Abdullah 
saudaranya Hazm bin Al-Gath'i bercerita kepada kami, Tsabit Al-Bunani 
bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik a, bahwa Rasulullah #i membaca 
ayat, “Dialah Rabb yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan yang berhak 
memberi ampun.” (Al-Muddatstsir: 56). Lalu beliau & bersabda: 


É yas NG aa AW NARAH jai $E Á Íó 

4 saki 5 Il ob ENI un Ika 
“Allah sa berfirman, 'Aku adalah Zatyang patutuntuk ditakuti, maka 
tidak dijadikan bersama-Ku sesembahan yang lain. Barangsiapa 
takut menjadikan bersama-Ku dengan sesembahan yang lain, maka 
Aku berhak untuk memberi ampun kepadanya'." 


Ibnu Majah menuturkan, Hisyam bin Ammar bercerita kepada kami, 
Ibrahim bin A'yan bercerita kepada kami, Ismail bin Yahya As-Syaibani 
bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi’, dari 
Ibnu Umar &, dia berkata, “Kami pernah bersama Nabi # dalam sebuah 
peperangan. Ketika beliau melewati suatu kaum, beliau bertanya, “Siapakah 
kaum itu? Orang-orang tersebut menjawab, “Kami adalah orang-orang 
muslim. 

Beliau juga melewati seorang wanita bersama anaknya yang sedang 
menyalakan tungku. Ketika tungku itu menyala besar, wanita tersebut 
menjauhkan anaknya. Lalu ia mendatangi Nabi # dan berkata, “Engkaukah 
Rasulullah?” Beliau 4% menjawab, ‘Ya, benar.” Wanita tersebut bertanya, 
“Demi ayah dan ibuku (sebagai tebusan) untukmu. Bukankah Allah Maha 
Penyayang dari para penyayang? Beliau menjawab, ‘Benar.’ Dia bertanya lagi, 


66 HR Al-Bukhari: 10/5967, Muslim: Viman/48, 49, Tirmidzi: V/2643, Ibnu Majah: 11/4296. 
67 HR Tirmidzi: V/3328, Ibnu Majah: 1/4299, Ahmad: 111/142, dengan sanad hasan. 


617 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


“Bukankah Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya melebihi 
sayangnya seorang ibu terhadap anaknya? Beliau menjawab, ‘Benar.’ Maka 
Nabi # pun membawakan beberapa piring berisi kacang-kacangan dan gula 
lalu menaburkannya. Tidak lama kemudian beliau berjalan dengan cepat 
dan para shahabat pun mengikutinya.” 


Hadits ini dan selanjutnya adalah hadits gharib jiddan. 


© Beberapa jalur lain dari Abu Hurairah 2x 

Al-Bukhari menuturkan, Ahmad bin Syabib bin Sa'id Al-Habathi 
mengatakan, ayahku bercerita kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, 
dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah bahwasanya ia menceritakan, 
bahwa Rasulullah 4 bersabda: 


5 ig JAE i é oÉ 503 gl Di bya Sah, AN 
GEN BELA RI Dans lu AN is a 
net | 
“Akan ada beberapa orang shahabatku yang mendatangiku pada hari 
Kiamat, tapi mereka disingkirkan dari telaga, maka aku pun berkata, 
"Wahai Rabbku, mereka adalah shahabatku! Allah menjawab, 


“Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan 
sepeninggalmu. Mereka telah murtad dan berbalik ke belakang” 


Syu'aib menuturkan, dari Az-Zuhri, adalah Abu Hurairah menceritakan 
dari Nabi & dengan lafal, “fa yuhmalAn.” Dan Ugail mengatakan dengan 
lafal, “fa yujlaun.” Sedangkan Az-Zubaidiy menuturkan, dari Muhammad bin 
Ali, dari Abdullah bin Abi Rafi, dari Abu Hurairah asi, dari Nabi &. 


Semua komentar ini, tidak saya ketahui seorang pun yang 
menyandarkannya dari sisi ini kepada Abu Hurairah. Hanya saja, Al-Bukhari 
sesudah ini menuturkan, Ahmad bin Shalih bercerita kepada kami, Ibnu Wahb 
bercerita kepada kami, Yunus bercerita kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu 


68 HR Ibnu Majah: 11/4297, dan sanadnya dhaif 
Abdullah bin Umar bin Hafsh adalah Dh; 
69 HR Al-Bukhari dalam Shahihnya: KV6585) 


jiddan; Ismail bin Yahya tertuduh: muttaham) dan gurunya, 


618 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Musayyib, bahwasanya ia menceritakan, “Lalu mereka diusir (yujlauna) 
darinya. Maka aku (Rasulullah) katakan, Wahai Rabbku, mereka adalah 
shahabatku!' Allah menjawab, Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui apa 
yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka telah murtad dan berbalik ke 
belakang.” 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ya'gub bin Ubaid dan selainnya bercerita 
kepadaku, dari Sulaiman bin Harb, dari Hamad bin Zaid, dari Kultsum, Imam 
masjid bani Ousyair, dari Al-Fadhl bin Isa, dari Muhammad bin Al-Munkadir, 
dari Abu Hurairah, Nabi bersabda bersabda, “Seakan aku dan kalian akan 
mendatangi telaga. Seseorang akan menjumpai yang lainnya lalu berkata, 
‘Bisakah kamu minum?’ Ia menjawab, ‘Bisa.’ Seseorang lagi menjumpai 
orang lain, lalu berkata, ‘Bisakah kamu minum?’ Ia menjawab, Tidak, dan 
alangkah dahaganya'.” 


© Riwayat Asma’ Binti Abu Bakar ws 


Al-Bukhari menuturkan, Sa'id bin Abu Maryam bercerita kepada kami, 
dari Nafi’, dari Ibnu Umar, Ibnu Abi Mulaikah bercerita kepadaku, dari Asma’ 
binti Abu Bakar Ash-Shiddig x, Nabi # bersabda: 


IE PE AAK e Hai SPA GI 
LE U dh BA kab U Ora Ja: Ws sil bas A 
e gif uea o 
ati pais 


“Sesungguhnya, aku berada di telaga hingga aku bisa melihat siapa 
saja di antara kalian yang menuju telagaku, dan ada beberapa 
orang yang disingkirkan dariku, maka aku pun mengatakan, ‘Wahai 
Rabbku, mereka adalah golonganku dan bagian dari umatku." Maka 
dijawab, ‘Apakah kamu mengetahui apa saja yang telah mereka 
lakukan sepeninggalmu? Demi Allah, mereka tak henti-hentinya 
berbalik ke belakang (murtad)'." 


619 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Ibnu Abi Mulaikah senantiasa memanjatkan doa, “Ya Allah, kami 
berlindung kepada-Mu dari berbalik ke arah ke belakang (murtad) 
atau terkena fitnah dalam agama kami." 


Di dalam hadits yang lain disebutkan, seorang wanita berkata, 


“Sesungguhnya, seorang ibu tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam 
api?” Nabi 45 tertelungkup menangis mendengar ucapan itu, kemudian 
beliau imengangat kepalanya seraya berkata: 


7 
7 


Gi Á PET SA i NY aake Ga 


“Sesungguhnya, Allah tidak akan mengazab hamba-hamba-Nya 
kecuali penentang yang keras kepala, yang menentang Allah dan 
enggan mengucapkan lâ ilaha illallâh.™ (Di dalam sanadnya ada 
kedhaifan, dan konteks haditsnya asing). 
Allah sx berfirman: 

O5 síi © Si Sial 
“Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling 


celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman)." 
(Al-Lail: 15) 


O d5 3 Prai 


“Karena dia (dahulu) tidak mau membenarkan (Al-Qur'an dan Rasul) 
dan tidak mau melaksanakan shalat, tetapi dia justru mendustakan 
(Rasul) dan berpaling (dari kebenaran)." (Al- Qiyamah: 31-32) 


Shahih, HR Al-Bukhari: 11/6593) 


HR Ibnu Majah: 11/4297) dengan sanad dhaif. 


620 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kasih Sayang Allah & terhadap Hamba-Nya Melebihi Kasih Sayang Seorang 
Ibu kepada Anaknya 


Al-Bukhari menuturkan, Sa'id bin Abu Maryam bercerita kepada kami, 
Abu Ghassan bercerita kepada kami, Zaid bin Aslam bercerita kepadaku, 
dari Ayahnya, dari Umar bin Khattab agi, ia berkata, “Rasulullah # pernah 
memperoleh beberapa tawanan perang. Di antara tawanan tersebut ada 
seorang perempuan yang biasa menyusui anak kecil. Perempuan itu sedang 
berusaha mencari anak yang akan disusui. Jika ia mendapatkan anak kecil 
dalam tawanan tersebut, maka ia akan mengambilnya, lalu menyusuinya. 
Melihat hal itu, Rasulullah & bersabda, Apakah menurut kalian perempuan 
itu tega melemparkan bayinya ke dalam api?’ Kami menjawab, “Tidak, ia tidak 
akan tega melemparkan anaknya ke dalam api." Lantas Nabi #& bersabda, 
“Sesungguhnya, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang 
perempuan itu terhadap anaknya'.”” 

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits semisal dari Hasan Al-Hulwani 
dan Muhammad bin Sahl bin Askar, keduanya dari Sa'id bin Abu Maryam, dari 
Abu Ghassan bin Muttarrif. Dalam riwayat lain, “Demi Allah, sesungguhnya, 
kasih sayang Allah kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang perempuan itu 
terhadap anaknya." 


Ibnu Majah menuturkan, Abbas bin Walid Ad-Dimasygi bercerita kepada 
kami, Amru bin Hasyim bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah bercerita 
kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id, dari Sa'id Al-Magburi, dari Abu Hurairah 
ai, Rasulullah 4 bersabda, “Tidak akan masuk neraka kecuali orang yang 
celaka." Beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang celaka itu?” 
Beliau menjawab, “Orang yang celaka adalah orang yang tidak melakukan 
ketaatan kepada Allah dan tidak meninggalkan kemaksiatan untuk-Nya. 
(Dalam sanad hadits ini ada kedhaifan). 


Dalam Shahih Muslim, dari riwayat Abu Burdah bin Abi Musa, dari 
Ayahnya, Rasulullah #& bersabda: 


72 HR Al-Bukhari: X/5999, dan Muslim: IV, Kitab: At-Taubah no. 22. 
73 HR Ibnu Majah: 1/4298 dan sanadnya dhaif karena Ibnu Luhai'ah dhaif. 


621 


An-Nihêyah fil Fitan wal Maldihim 


beor 4 


Tas Ie E Jy is 5E Á Sa Zi NG 
Kana WE NGA JA 
“Apabila hari Kiamat telah tiba, Allah sa akan menyerahkan kepada 


setiap muslim satu orang Yahudi atau Nasrani, lalu Allah berkata, 
“Ini adalah penebusmu dari siksa api neraka'" 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Tidaklah seorang laki-laki muslim 
meninggal dunia, melainkan Allah akan memasukkan ke dalam neraka 
seorang Yahudi atau Nasrani sebagai pengganti laki-laki muslim tersebut.” 


Qatadah berkata, “Umar bin Abdul Aziz meminta Abu Burdah untuk 
bersumpah atas nama Allah, yang tidak ada Ilah yang berhak disembah 
selain-Nya, sebanyak tiga kali, bahwa ayahnya telah menceritakan hadits 
tersebut kepadanya dari Rasulullah 4&. Lalu, Abu Burdah bersumpah di 
hadapan Umar bin Abdul Aziz.” 


Dalam riwayat lain milik Muslim, Rasulullah # bersabda: 

SA AAS JEDA JE oiy Oral Gp JAE TAG Gi La 
Sy Fan id 

“Sekelompok manusia dari kaum muslimin akan datang pada hari 

Kiamat kelak dengan membawa dosa sebesar gunung. Lalu Allah 


mengampuni dosa-dosa itu untuk mereka, dan membebankannya 
kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani.” 


Ibnu Majah menuturkan, Jubbarah bin Al-Mughallas bercerita kepada 
kami, Abdul A'la bin Abu Al-Musawir bercerita kepada kami, dari Abu Burdah, 
dari ayahnya Rasulullah #& bersabda, “Ketika Allah telah mengumpulkan 
seluruh makhluk-Nya pada hari Kiamat, maka Dia memberikan izin kepada 
umat Muhammad untuk bersujud. Mereka pun sujud sangat lama. Kemudian 


im: IV, Kitab: no. 50. 
78. HR Muslim: V, Kitab: At-Taubah no. 51. 


622 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah berfirman, 'Angkatlah kepala kalian, karena Kami telah menjadikan 
sejumlah kalian sebagai tebusan untuk kalian dari api neraka.” 


Ath-Thabrani menuturkan, Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah 
bercerita kepada kami, Ahmad bin Yunus bercerita kepada kami, Sa'ad Abu 
Idan Asy-Syaibani bercerita kepada kami, dari Hamad bin Sulaiman, dari 
Ibrahim dari Shalh bin Zaghr, dari Hudzaifah as, Rasulullah 38 bersabda, 
“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh akan masuk ke dalam 
surga seorang yang fajir dalam agamanya dan seorang yang paling bodoh 
dalam kehidupannya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
akan masuk surga seorang yang telah dihanguskan oleh api neraka karena 
dosanya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh Allah akan 
memberikan ampunan pada hari Kiamat dengan ampunan yang membuat 
Iblis berharap ampunan itu akan mengenai dirinya." 


Umat Nabi Muhammad yang Masuk Surga Tanpa Hisab 


Al-Bukhari menuturkan, Imran bin Maisarah bercerita kepada kami, Ibnu 
Fudhail bercerita kepada kami, Hushain bercerita kepada kami, Usaid bin 
Zaid bercerita kepada kami, Husyaim bercerita kepada kami, dari Hushain, ia 
berkata, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu ia mengatakan, Ibnu 
Abbas bercerita kepadaku, Nabi 3% bersabda: 


bs” 3 322 352 yag É st AL 8. 3 
Pa SA GAN KAN daa 225 LAN Ia EN ena 
ROETE AN kasa ka a 


“dang B3 5 ái a 3 GAN 
Aji Nih jab JS IS Ipa NG Sur 
I ae Oke Tea 


ig aaa 


WI Gya e 


2 


G3, 


/4291 dan sanadnya dhaif karena Jubibarah bin Al-Mughallas dhaif. 

lalam Al-Kabir dan Al-Ausath, sebagaimana dalam Mujma'uz Zawaid: 10/216) dan Al- 
Haitsami berkata, “Pada sanad hadits dalam Al-Kabir terdapat Sa'd bin Thalib Abu Ghailan yang dinilai 
iggah oleh Abu Zur'ah dan Ibnu Hibban, namun di dalamnya ada kedhaifan. Sedangkan perawi lain 
dalam Al-Kabir adalah tsiqah, 


623 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


“Beberapa umat diperlihatkan kepadaku, maka aku mendapati 
seorang nabi yang lewat bersama umatnya, seorang nabi lewat 
bersama beberapa orang, seorang nabi lewat bersama sepuluh orang, 
seorang nabi lewat bersama lima orang, dan seorang nabi berjalan 
sendirian. Tiba-tiba aku melihat ada rombongan besar. Ada yang 
mengatakan, Mereka itulah umatmu, dan tujuh puluh ribu orang 
di antara mereka akan masuk surga lebih dahulu, tanpa hisab dan 
tanpa siksa. "Aku bertanya, 'Mengapa begitu? Jibril menjawab, ‘Sebab, 
dahulu (di dunia) mereka tidak minta di obati dengan kay (sundutan 
api), tidak minta dirugyah, tidak bertathayur (meramal nasib dengan 
burung), dan hanya kepada Rabb-Nya sajalah mereka bertawakal:.” 


Lantas, Ukasyah bin Mihshan bangkit menghampiri beliau & seraya 
berkata, “Berdoalah kepada Allah untukku agar Dia menjadikan 
diriku termasuk di antara mereka!” Nabi & pun berdoa, “Ya Allah, 
jadikanlah dia termasuk di antara mereka!” Kemudian ada laki-laki 
lain berdiri dan berkata, “Berdoalah kepada Allah untukku agar Dia 
menjadikan diriku termasuk di antara mereka!" Nabi menjawab, 
“Ukasyah telah mendahuluimu.”? 


Imam Muslim meriwayatkan hadits semisal yang lebih panjang, dari 
Sa'id bin Manshur, dari Husyaim. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim juga 
menyebutkan hadits semisal dari jalur Yunus, dari Az-Zuhriy, dari Sa'id, dari- 
Abu Hurairah, dari Nabi #4, yang di dalamnya disebutkan, “Kemudian ada 
laki-laki dari Anshar berdiri lalu berkata, “Berdoalah kepada Allah untukku 
agar Dia menjadikan diriku termasuk di antara mereka!” Nabi menjawab, 
“Ukasyah telah mendahuluimu.” 


@ Hadits yang lain 


Imam Ahmad menuturkan, Yahya bin Abu Bakar bercerita kepada kami, 
Zuhair bin Muhammad bercerita kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah #, beliau bersabda: 


79 HR Al-Bukhari: XI/6541, dan Tirmidzi: IV/2446. 
80 HR Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 369, dan Ahmad: 11/302. 


624 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Pa P 


tren IA E 4 
KE Js 5E d5 S 


SEE IN 

“Aku memohon kepada Rabbku sx , lalu Allah berjanji kepadaku akan 
memasukkan dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang semisal 
bulan di malam purnama. Lalu aku meminta tambahan, dan Allah 
memberiku tambahan untuk setiap seribu orang akan membawa 
tujuh puluh ribu orang. Lalu aku berkata, Wahai Rabb, bagaimana 
jika jumlah itu tidak terpenuhi dari orang-orang yang berhijrah dari 
umatku? Allah berfirman, 'kalau begitu, akan Aku penuhi untukmu 
jumlah itu dari orang-orang Arab badui'."" 


Ahmad menuturkan, Yazid bin Ismail bercerita kepada kami, dari Ziyad 
Al-Makhzumi, dari Abu Hurairah ag, Rasulullah # bersabda: 


Ba DA A 
PA Dn Bu 

t ang 20 st 2 à cc ks 
JE MW RNg e AN Ei 


“Kami adalah umat yang terakhir (datang di dunia), tapi yang 
pertama (diadili) pada hari Kiamat. Rombongan pertama dari 
umatku yang akan masuk ke dalam surga berjumlah tujuh puluh ribu 
orang, tanpa hisab. Wajah setiap orang dari mereka seperti rembulan 
di malam purnama, kemudian orang sesudah mereka seperti bintang 
yang paling terang cahayanya di langit, kemudian mereka akan 
menempati surga sesuai dengan tingkatannya masing-masing. '* 


Ahmad juga meriwayatkan hadits semisal dari Hasan, dari Ibnu Luhai'ah, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi 4. Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Mahdiy, 


81 Al-Musnad: 1/359. 
82  Al-Musnad: 1/504. 


625 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


dari Hamad bin Salamah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Umamah, 
sebagaimana yang akan disampaikan selanjutnya. 


© Hadits yang lain 

Al-Bukhari menuturkan, Sa'id bin Abi Maryam bercerita kepada kami, 
Abu Ghassan bercerita kepada kami, Abu Hazim bercerita kepadaku, dari 
Sahl bin Sa'd, Rasulullah 44 bersabda: 


£, E TEE. A. T Ad. 
vig ét a gu AL Ap 


pA 


Pera 
“Sesungguhnya, akan masuk surga di antara umatku sebanyak tujuh 
puluh ribu orang, atau tujuh ratus ribu orang—Sahl ragu—tanpa 
hisab. Merekasaling bergandengan, sampai dari yang pertamahingga 
yang terakhir masuk surga, dan wajah mereka laksana cahaya bulan 
di malam purnama." 


Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits semisal dari Gutaibah, 
dari Abdul Aziz bin Abi Hazim. 


© Hadits yang lain 


Imam Ahmad menuturkan, Hasyim bin Al-Gasim bercerita kepada kami, 
Al-Mas'udi bercerita kepada kami, Bukair bin Al-Akhnas bercerita kepadaku 
dari seorang lelaki, dari Abu Bakar Ash-Shiddig, Rasulullah 4g bersabda: 


SI AAS TARI apa 
BE BEI SS co Jin AB Je kis yA 
Ui san ma E 


“Aku diberi tujuh puluh ribu orang yang akan masuk Surga tanpa 
hisab, wajah mereka laksana rembulan di malam purnama, dan 


83 HR Al-Bukhari: XV6554, Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 373. 


626 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


hati mereka di atas hati satu orang. Lalu aku meminta tambahan 
dari Rabbku sx, dan Dia menambahkan untuk setiap orang akan 
membawa tujuh puluh ribu orang." 


Abu Bakar æ berkata, “Lalu aku berpandangan bahwa hal itu akan 


sampai kepada penduduk desa dan akan mengenai orang-orang yang berada 
di pinggiran lembah-lembah.” 


@ Hadits yang lain 


Ahmad menuturkan, Abdush Shamad bercerita kepada kami, Hammad 
bercerita kepada kami, dari Ashim, dari Zirr, dari Ibnu Mas'ud asi, 
bahwasanya, diperlihatkan kepada Rasulullah #5 berbagai umat dalam 
mimpi, lalu umatnya melewati beliau. Beliau pun bersabda, “Aku kagum 
dengan banyaknya jumlah mereka yang memenuhi tanah datar dan gunung. 
Lalu dikatakan kepadaku, 'Sesungguhnya, di antara umatmu ada sebanyak 
tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah 
orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kay (sundutan api), 
tidak meminta dirugyah, tidak bertathayur (meramal nasib buruk dengan 
burung) dan hanya kepada Rabb mereka sajalah mereka bertawakal.” 

Ukasyah bin Mihshan berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada 
Allah untukku agar Dia menjadikan diriku termasuk di antara mereka!” 
Nabi # pun berdoa, “Ya Allah, jadikanlah dia termasuk di antara mereka!" 
Kemudian ada laki-laki dari Anshar berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah untukku agar Dia menjadikan diriku termasuk di 
antara mereka!” Nabi # menjawab, “Ukasyah telah mendahuluimu.”? 

Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, “Hadits ini menurutku sesuai syarat 
Muslim.” 


@ Jalur periwayatan lain dari Ahmad 


Ahmad menuturkan, Abdurrazag bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Imran bin Hushain, 
dari Ibnu Mas'ud si, ia berkata, “Suatu malam kami pernah berbincang- 


84 HR Ahmad: 1/6 dengan sanad dhaif. 
85 HR Ahmad: 1/403 dan sanadnya jayyid. 


627 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


bincang di sisi Rasulullah 4, kemudian kami mendatanginya pada pagi hari, 
lalu beliau bersabda: 

“Semalam para nabi diperlihatkan kepadaku dengan umat mereka. 
Saat itu lewatlah seorang nabi bersama tiga orang, seorang nabi bersama 
sekelompok orang, seorang nabi bersama beberapa orang, dan seorang 
nabi tidak bersama seorang pun, sampai lewat di hadapanku Musa bersama 
sejumlah besar orang-orang Bani Israil, sehingga mereka membuat diriku 
takjub. Maka aku bertanya, ‘Siapakah mereka?” Dijawablah untukku, “Itu 
adalah saudaramu, Musa, bersama orang-orang Bani Israil." 

‘Lantas, di manakah umatku?” tanyaku. Maka dikatakan kepadaku, 
‘Lihatlah ke sebelah kananmu.' Aku pun menoleh ke kanan, dan ternyata 
sebuah bukit telah dipenuhi oleh banyak lelaki. Kemudian dikatakan 
kepadaku, “Lihatlah ke sebelah kirimu.' Aku pun menoleh ke kiri, dan ternyata 
ufuk telah dipenuhi oleh banyak lelaki. Lantas dikatakan kepadaku, ‘Sudah 
ridhakah kamu?’ Aku menjawab, ‘Aku telah ridha wahai Rabbku, aku telah 
ridha wahai Rabbku.' Kemudian dikatakan kepadaku, ‘Di antara umatmu, 
ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab'." 

Nabi 4g lalu bersabda, “Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan untuk 
kalian: jika kalian mampu menjadi bagian dari yang tujuh puluh ribu orang, 
maka lakukanlah. Jika tidak mampu, jadilah bagian dari orang-orang yang 
memenuhi bukit. Dan jika tidak mampu, maka jadilah bagian dari orang- 
orang yang memenuhi ufuk. Sebab, aku melihat di sana terdapat orang-orang 
yang bercampur baur." 

Kemudian berdirilah Ukasyah bin Mihshan seraya berkata, “Wahai 
Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar Dia menjadikan 
diriku termasuk di antara tujuh puluh ribu orang tersebut!” Nabi # pun 
mendoakannya. Kemudian ada laki-laki lainnya berdiri dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar Dia menjadikan diriku 
termasukdiantaramereka!” Nabimenjawab, “Ukasyah telah mendahuluimu." 

Ibnu Mas'ud berkata, “Kemudian kami saling bertanya siapakah orang- 
orang yang termasuk ke dalam tujuh puluh ribu orang tersebut.” Ada 
yang menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan pada masa 
Islam serta sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah, sampai mereka 


628 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


meninggal dunia.” Hal tersebut terdengar oleh Nabi #5. Maka beliau pun 
bersabda, “Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan 
dengan kay (sundutan api), tidak meminta dirugyah, tidak bertathayur 
(meramal nasib buruk dengan burung), dan hanya kepada Rabb mereka 
sajalah mereka bertawakal.” 


@ Hadits lain 


Ath-Thabrani menuturkan, Muhammad bin Muhammad Al-Judzu'i 
bercerita kepada kami, Ugbah bin Mukrim bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Abi Adiy bercerita kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, 
dari Muhammad bin Sirin, dari Imran bin Hushain, Rasulullah & bersabda, 
“Akan masuk surga dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa 
hisab dan azab." 

Beliau 1g ditanya, “Siapakah mereka, wahai Rasulullah?” 

Beliau menjawab, “Mereka adalah orang yang tidak melakukan 
pengobatan dengan kay (sundutan api), tidak meminta dirugyah, tidak 
bertathayur (meramal nasib buruk dengan burung), dan hanya kepada Rabb 
mereka sajalah mereka bertawakal.” 

Muslim" juga meriwayatkan hadits tersebut dari Yahya bin Khalaf, dari 
Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dari Hisyam bin Hassan, tanpa menyebutkan 
tentang Ukasyah. Dan dalam riwayat ini tidak ada kata, “Yatathayyaran. 

Al-Hafizh Adh-Dhiva' berkata, “Telah diriwayatkan dari Imran dari 
banyak jalur.” 


© Hadits lain 

Ahmad menuturkan, Rauh bin Ubadah bercerita kepada kami, Ibnu 
Jurair bercerita kepada kami, Abu Az-Zubair bercerita kepada kami, dari 
Jabir bin Abdullah 2, Rasulullah £ bersabda (di antara isinya ialah), “Maka 
selamatlah rombongan yang pertama, wajah mereka seperti rembulan di 
malam purnama, ada tujuh puluh ribu orang yang tidak dihisab. Kemudian 


B6 FR Ahmad: YAOI, dan hadis ini ada dalam Mujma'uz Zawaid: 10/405-406, dan ia berkata, “Ahmad 
meriwayatkannya dengan beberapa sanad, sedangkan Al-Bazzar lebih lengkap darinya, juga Ath-Thabrani 
dam Abu Ya'la dengan ringkasan yang banyak. Para perawi dari salah satu sanad Ahmad dan Al-Bazzar 
adalah perawi kitab Ash-Shahih. 

87 HR Muslim: |, Kitab: Al-Iman no. 372, dan Ahmad: IV/436. 


629 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


orang-orang sesudah mereka, wajah mereka laksana cahaya bintang-bintang 


di langit, kemudian demikian seterusnya." Jabir æ menyebutkan lanjutan 
haditsnya. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Rauh, tapi ia tidak 
menilainya marfu.’ Al-Bazzar telah meriwayatkan dari Umar bin Ismail, 
dari Mujalid, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Asy-Sya'biy, dari Jabir bin 
Abdullah, dari Nabi 5, senada dengan hadits sebelumnya. 


© Hadits lain 


Al-Bazzar menuturkan, Muhammad bin Mirdas bercerita kepada kami, 
Mubarrak bercerita kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dari 
Nabi, bahwasanya beliau bersabda, “Tujuh puluh ribu orang dari umatku 
akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang yang tidak melakukan 
pengobatan dengan kay (sundutan api), tidak meminta dirugyah, tidak 
bertathayur (meramal nasib buruk dengan burung) dan hanya kepada Rabb 
mereka sajalah mereka bertawakal.” 


@ Beberapa jalur periwayatan yang lain 


Al-Bazzar menuturkan, Muhammad bin Abdul Malik bercerita kepada 
kami, Abu Ashim Al-Ailani bercerita kepada kami, dari Anas a, Rasulullah 3% 
bersabda, “Akan masuk surga dari umatku sebanyak tujuh puluh ribuorang, 
bersama setiap orang dari tujuh puluh orang ada tujuh puluh ribu orang 
yang lain.” 

Hadits ini bisa dipahami bahwa setiap orang menggandengribuan orang, 
bisa dipahami pula, setiap orang menggandeng beberapa orang, serta bisa 
lebih luas dan banyak lagi. 

Imam Ahmad menuturkan, Abdurrazag bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Anas atau dari An-Nadhr bin Anas, 
dari Anas bin Malik ss, Rasulullah 4 bersabda, “Allah berjanji kepadaku 
akan memasukkan ke dalam surga sejumlah empat ratus ribu orang dari 
umatku.” 


88. Al-Musnad: N/383, dan sanadnya jayyid. 


630 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Lalu Abu Bakar berkata, “Tambahlah lagi untuk kita, wahai Rasulullah!” 
Beliau 4& lantas menghimpunkan kedua telapak tangannya, 

Abu Bakar berkata lagi, “Tambahlah lagi untuk kita, wahai Rasulullah!” 

Beliau 4 menjawab, “Seperti ini.” 

Umar berkata, “Cukup kamu, wahai Abu Bakar!" 

Abu Bakar menyahut, “Biarkan aku wahai Umar, tidakkah kamu ingin 
Allah memasukkan kita semua ke dalam surga?” 


Umar berkata, “Jika Allah menghendaki, pasti Dia akan memasukkan 
makhluk-Nya ke dalam surga dengan rahmat-Nya dengan satu telapak 
tangan.” 


Rasulullah #5 bersabda, “Umar telah berkata benar.” 


@ Jalur periwayatan lain dari Anas a% 

Al-Hafizh Abu Ya'la menuturkan, Muhammad bin Abi Bakar bercerita 
kepada kami, Abdul Qahir bin As-Sariy bercerita kepada kami, Humaid 
bercerita kepada kami, dari Anas xx, dari Nabi ġġ, beliau bersabda, “Akan 
masuk surga dari umatku tujuh puluh ribu orang." 

Para shahabat berkata, “Tambahkanlah untuk kami.” Saat itu beliau 
berada di bukit pasir, lalu beliau menaburkan pasir dengan tangannya. 

Para shahabat berkata, “Tambahkanlah lagi untuk kami, wahai 
Rasulullah.” 

Beliau bersabda, “Segini." Beliau kembali menaburkan pasir dengan 
tangannya. 

Mereka berkata, “Wahai, Nabi Allah, semoga Allah menjauhkan orang 
yang masuk neraka sesudah ini.” 

Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, “Aku tidak mengetahui hadits ini 
diriwayatkan dari Anas kecuali dengan sanad ini. Dan Ibnu Ma'in telah 
ditanya tentang Abdul Gahar, maka ia menjawab, “Dia Shalih’,” 


631 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


© Hadits lain yang gharib 

Ath-Thabrani menuturkan, Muhammad bin Shalih bin Walid An-Nursiy 
dan Muhammad bin Yahya Ibnu Mandah Al-Ashbahaniy bercerita kepada 
kami, Abu Hafsh Umar bin Ali bercerita kepada kami, Mu'adz bin Hisyam 
bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Qatadah, dari Abu 
Bakar bin Anas, dari Abu Bakar bin Umair, dari ayahnya, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Allah berjanji kepadaku akan memasukkan tiga ratus ribu orang 
dari umatku ke dalam surga.” 

Umair berkata, “Wahai Rasulullah 3%, tambahkanlah untuk kami.” 

Beliau menjawab, “Seperti ini.” Beliau memberi isyarat dengan 
tangannya. 

Umair berkata lagi, “Wahai Rasulullah, tambahkanlah untuk kami.” 

Umar bin Khattab berkata, “Cukup kamu, wahai Umair." 

Umair menyahut, “Ada apa dengan kami dan dirimu, wahai Umar? 
Tidakkah kamu ingin jika Allah memasukkan kita ke surga?” 

Umar menjawab, “Jika menghendaki, Allah akan memasukkan manusia 
ke dalam surga dengan setangkup tangan.” 

Rasulullah #4 pun bersabda, Umar telah berkata benar.” 

Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, “Aku tidak mengetahui suatu hadits pun 
milik Umair kecuali hadits ini.” 


@ Hadits lain yang gharib 

Al-Bazzar menuturkan, Mahmud bin Bakar bercerita kepada kami, 
ayahku bercerita kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Laila Athiyyah, dari Abu 
Sa'id Al-Khudri ag, Rasulullah # bersabda, “Akan masuk surga dari umatku 
sejumlah tujuh puluh orang, tanpa hisab atas mereka." 

Lalu Ukkasyah berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk di antara mereka.” Beliau pun 
berdoa, “Ya Allah jadikanlah ia termasuk di antara mereka.” 


632 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kemudian ada lelaki lain yang berkata, “Berdoalah kepada Allah agar Dia 
menjadikanku termasuk di antara mereka.” Beliau juga berdoa, “Ya Allah, 
jadikanlah ia termasuk di antaramereka.” 


Setelah itu, orang-orang terdiam. Sebagian mereka berkata kepada 
sebagian yang lain, “Seandainya kita juga mengatakan, “Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah agar menjadikan kami di antara mereka'.” 


Beliau bersabda, “Ukasyah dan sahabatnya telah mendahului kalian. 
Jika kalian mengatakan hal itu, pasti aku akan mendoakan, dan jika aku 
berdoa, pasti akan dikabulkan." 


© Hadits lain 


Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan, Ismail bin Ayyasy bercerita 
kepada kami, aku mendengar Muhammad bin Ziyad menceritakan dari Abu 
Umamah Al-Bahiliy, dari Nabi 4. 

Ath-Thabrani menuturkan, Ahmad bin Ali Ad-Dimasygi dan Husain 
bin Ishag At-Tusturiy bercerita kepada kami, Hisyam bin Ammar bercerita 
kepada kami, Abu Ismail bin Ayyasy bercerita kepada kami, Muhammad 
bin Ziyad bercerita kepada kami, aku mendengar Abu Umamah berkata, 
aku mendengar Rasulullah 4 bersabda, “Rabbku berjanji kepadaku akan 
memasukkan ke dalam surga sejumlah tujuh puluh ribu orang dari umatku, 
dan setiap seribu orang menggandeng tujuh puluh ribu orang, tanpa hisab 
atas mereka dan tanpa cela. Dan tiga tangkup dari tangkupan Rabbku." 

Redaksi hadits ini milik Ibnu Abi Syaibah, dan dalam riwayatAth-Thabrani 
tidak ada lafal, “Setiap seribu menggandeng tujuh puluh ribu orang.” 


@ Jalurlain 


Abu Bakar bin Abi Ashim menuturkan, Duhaim bercerita kepada kami, 
Al-Walid bin Muslim bercerita kepada kami, Shafwan bin Amru bercerita 
kepada kami, dari Sulaim bin Amir, dari Abu Yaman Al-Hauzaniy, dari Abu 
Umamah, dari Rasulullah 4, beliau bersabda. “Allah berjanji kepadaku akan 
memasukkan ke dalam surga sejumlah tujuh puluh ribu dari umatku, tanpa 
hisab." 


633 


'An-Nihayah fil Fitan wal Mallihim 


Abu Yazid bin Akhnas berkata, “Demi Allah, tidaklah mereka di tengah- 
tengah umatmu, wahai Rasulullah, kecuali seperti lalat berwarna pirang di 
tengah-tengah lalat yang lain.” 

Rasulullah 4% bersabda, “Sesungguhnya, Allah telah berjanji kepadaku 
dengan tujuh puluh ribu orang, setiap seribu orang menggandeng tujuh 
puluh ribu orang lainnya, serta Dia menambahkan untukku tiga tangkupan." 

'Adh-Dhiya' berkata, “Para rawinya sesuai kriteria perawi shahih, kecuali 
Al-Hauzani, yang ia bernama Amir bin Abdullah bin Luhai, dan aku tidak 
mengetahui adanya cacat pada dirinya.” 


© Hadits lain 

Ath-Thabrani menuturkan, Ahmad bin Khulaid bercerita kepada kami, 
Abu Taubah bercerita kepada kami, Muhammad bin Salam bercerita kepada 
kami, dari Zaid bin Salam, ia mendengar Abu Salam berkata, Amir bin Yazid 
Al-Bakaliy bercerita kepadaku, bahwa ia mendengar Ugbah bin Abdus 
Salamiy berkata, Rasulullah #& bersabda, “Rabbku berjanji kepadaku akan 
memasukkan ke dalam surga sejumlah tujuh puluh ribu orang dari umatku, 
tanpa hisab. Setiap seribu orang menggandeng tujuh puluh ribu orang 
lainnya. Dan Allah menambahkan untukku tiga tangkupan." 

Umar bertakbir dan berkata, “Tujuh puluh yang pertama akan 
memintakan syafaat untuk ayah mereka, anak mereka, dan keluarga mereka. 
Dan aku berharap agar Allah menjadikan diriku termasuk ke dalam salah satu 
tangkupan yang terakhir.” 

Adh-Dhiya' berkata, “Aku tidak mengetahui adanya cacat pada sanad ini, 
Allahu a'lam." 


© Hadits lain 


Imam Ahmad menuturkan, Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami, Hisyam 
Ad-Dastuwa'i bercerita kepada kami, Yahya bin Abu Katsir bercerita kepada 
kami, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha' bin Yassar bahwa Rifa'ah Al- 
Juhanny menceritakan kepadanya, ia berkata, “Kami pernah mengadakan 
perjalanan bersama Rasulullah & Hingga ketika kami sampai di Kadid— 
atau Qadid—ia menyebutkan hadits ini yang di dalamnya disebutkan, “Dan 


634 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Rabbku telah berjanji kepadaku akan memasukkan ke dalam surga sejumlah 
tujuh puluh ribu orang dari umatku, tanpa hisab. Dan sungguh aku berharap 
agar tidak ada seorang pun dari mereka yang memasukinya hingga kalian, 
istri-istri kalian yang saleh, dan anak cucu kalian menempati tempat-tempat 
kalian di surga.” 

Ya'gub bin Sufyan meriwayatkan dari Adam bin Abi Iyyas, dari Syaiban, 
dari Yahya bin Katsir, Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, “Hadits ini menurutku 
adalah sesuai syarat Ash-Shahih, Allahu a'lam." 


@ Hadits lain 


Ath-Thabrani menuturkan, Amru bin Ishag bin Zarig Al-Himsha bercerita 
kepada kami, Muhammad bin Ismail bercerita kepadakami, ayahku bercerita 
kepadaku, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin Ubaid, dari Abu 
Asma’ Ar-Rahbiy, dari Tsauban, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Kg 
bersabda, “Rabbku berjanji kepadaku (akan memasukkan ke dalam surga) 
dari umatku sejumlah tujuh puluh ribu orang, tanpa dihisab, setiap seribu 
orang menggandeng tujuh puluh ribu orang lainnya.” 


© Hadits lain 


Ath-Thabrani menuturkan, Ahmad bin Khulaid bercerita kepada kami, 
Abu Taubah Mu'awiyyah bin Ubaid bercerita kepada kami, dari Zaid bin 
Salam, bahwa ia mendengar Abu Salam berkata, Abdullah bin Amir bercerita 
kepadaku, bahwa Qais Al-Kindy telah menceritakan bahwa Abu Sa'id Al- 
Anmary telah menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Rasulullah 
#5 bersabda, “Rabbku sa berjanji kepadaku akan memasukkan ke Surga 
sebanyak tujuh puluh ribu orang dari umatku tanpa hisab, dan setiap seribu 
memberikan syafaat kepada tujuh puluh ribu orang yang lain, kemudian 
Rabbku menambahkan kepadaku tiga tangkupan kedua telapak tangan- 
Nya." 

Qais Al-Kindy bertanya kepada Abu Sa'id Al-Anmary, “Apakah engkau 
mendengar ini langsung dari Rasulullah #5?” Abu Sa'id menjawab, “Ya, aku 
mendengar langsung dengan kedua telingaku, dan hatiku memahaminya.” 
Abu Sa'id berkata lagi, “Rasulullah $ bersabda, Hal itu—insya Allah— 


635 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


meliputi umatku dari kalangan Muhajirin, dan Allah menyempurnakan 
sisanya dari orang Arab baduwi'" 


Ath-Thabrani berkata, “Tidak diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Anmary 
kecuali dengan sanad ini, dan diriwayatkan oleh Mu'awiyyah bin Salam 
seorang diri.” 

Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, “Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin 
Sahl bin Askar, dari Abu Tsaubah Ar-Rabi' bin Nafi" dengan sanadnya, Abu 
Sa'id Al-Anmary berkata, “Lalu hal itu dihitung di sisi Rasulullah 35, ternyata 
mencapai empat milyar tujuh ratus ribu. Kemudian Rasulullah 3 bersabda, 
“Hal itu meliputi—insya Allah—umatku dari kalangan Muhajirin’.” 


© Hadits lain 


Al-Bazzar menuturkan, Mahmud bin Bakar bercerita kepada kami, 
ayahku bercerita kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Ya'la, dari Athiyyah, 
dari Abu Sa'id Al-Khudri a, Rasulullah # bersabda, “Akan masuk surga dari 
umatku sejumlah tujuh puluh ribu orang, tanpa hisab atas mereka.” 

Ukasyah pun berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk di antara mereka.” Kemudian 
ada lelaki lain yang berkata, “Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku 
termasuk di antara mereka.” Beliau # mendoakan, “Ya Allah, jadikanlah ia 
termasuk di antara mereka.” 

Setelah itu, orang-orang diam. Sebagian mereka berkata kepada sebagian 
yang lain, “Seharusnya kita juga mengatakan, Wahai Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah agar menjadikan kami di antara mereka'.” 

Rasulullah 4 bersabda, “Ukasyah dan sahabatnya telah mendahului 
kalian. Seandainya kalian mengatakan hal itu, pasti aku akan mendoakan, 
dan jika aku berdoa, pasti akan dikabulkan.” 


© Hadits lain 


Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Al-Ba'tsu wan Nusyûr, dari 
riwayat Adh-Dhuhak bin Nibras, Tsabit bin Aslam Al-Bunnany bercerita 
kepadaku, dari Abu Yazid Al-Madiny, dari Amru bin Hazm Al-Anshariy, 
ia berkata, “Rasulullah # pernah tidak tampak dari kami selama tiga hari, 


636 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


beliau tidak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat wajib, kemudian 
pulang kembali. Pada hari keempat, beliau keluar menemui kami. Maka kami 
berkata, Wahai Rasulullah, engkau telah membatasi diri dari kami, hingga 
kami mengira telah terjadi sesuatu.” 


Rasulullah #4 menjawab, ‘Sesungguhnya, tidak ada yang terjadi kecuali 
kebaikan. Rabbku telah berjanji kepadaku akan memasukkan ke dalam 
surga dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang, tanpa hisab atas 
mereka. Dan aku telah memohon tambahan kepada Rabbku dalam tiga hari 
tersebut. Hingga aku dapati Rabbku adalah Mahakaya, Maha-agung, dan 
Mahamulia. Dia memberikan kepadaku untuk setiap orang dari tujuh puluh 
ribu orang akan menggandeng tujuh puluh ribu orang yang lain. Lalu aku 
bertanya, Wahai Rabbku, apakah umatku sejumlah itu? Dia menjawab, 'Aku 
sempurnakan jumlah tersebut untukmu dari kalangan orang Arab Baduwi'" 


Adh-Dhuhak adalah rawi yang diperbincangkan, dan An-Nasa'i 
mengatakan, “Ia matruk." 


© Hadits lain 


Ath-Thabrani menuturkan, Hasyim bin Mazid Ath-Thabrani bercerita 
kepada kami, Muhammad bin Ismail Ibnu Ayyasy bercerita kepada kami, 
ayahku bercerita kepadaku, Dhamdham bin Zur'ah bercerita kepadaku, dari 
Syuraih bin Ubaid, dari Abu Malik, Rasulullah 35 bersabda, “Demi Zat yang 
Jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh Allah akan menggiring 
kalian pada hari Kiamat ke dalam surga seperti malam yang pekat dalam 
keadaan berombongan semuanya, mengepung bumi. Lalu malaikat berkata, 
'Rombongan yang datang bersama Muhammad jumlahnya lebih banyak 
daripada yang datang bersama para nabi lainnya'." 


637 


TEMPAT HISAB DAN KEPUTUSAN UNTUK 
PARA HAMBA: KE SURGA ATAU KE NERAKA 


Allah sx berfirman: 


“Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) 
ketika segala perkara telah diputuskan. dan mereka dalam kelalaian 
dan mereka tidak (pula) beriman.” (Maryam: 39) 


“Dan pada hari terjadinya Kiamat, di hari itu mereka (manusia) 
bergolong-golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) 
bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan 
ayat-ayat kami (Al-Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari 
akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka)." (Ar- 
Ram: 14-16) 


“Dan Hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada 
hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang 
yang mengerjakan kebatilan. Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap- 
tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku 
catatanamalnya. Padahariitu kamudiberibalasanterhadapapayang 
telah kamu kerjakan. (Allah berfirman), Inilah Kitab (catatan) kami 
yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami 
Telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.’ Adapun 


638 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Rabb 
mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah 
keberuntungan yang nyata. Dan adapun orang-orang yang kafir 
(kepada mereka dikatakan), 'Maka apakah belum ada ayat-ayat-Ku 
yangdibacakan kepadamulalu kamu menyombongkan diridankamu 
jadi kaum yang berbuat dosa?’ Dan apabila dikatakan (kepadamu), 
“Sesungguhnya, janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu 
tidak ada keraguan padanya,' niscaya kamu menjawab, 'Kami tidak 
tahu apakah hari Kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah 
menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya).' 
Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang 
mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh (azab) yang mereka selalu 
memperolok-olokkannya. Dan dikatakan (kepada mereka), Pada 
hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan 
pertemuan (dengan) harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka 
dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong.’ Yang demikian 
itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai 
olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada 
hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka 
diberi kesempatan untuk bertobat. Maka bagi Allah-lah segala puji, 
Rabb langit dan Rabb bumi, Rabb semesta alam. Dan bagi-Nyalah 
keagungan di langit dan bumi, dialah yang Mahaperkasa lagi Maha 
Bijaksana." (Al-Jatsiyyah: 27-37) 


“Dan terang benderanglah bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya 
(keadilan) Rabbnya, dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan 
masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi 
dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka 
tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) 
apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang 
mereka kerjakan. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam 
berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka 
itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka 
penjaga-penjaganya, “Apakah belum pernah datang kepadamu 
rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat 


639 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan 
hari ini? Mereka menjawab, ‘Benar (telah datang). Tetapi telah pasti 
berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan 
(kepada mereka), 'Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, 
sedang kamu kekal di dalamnya." Maka neraka Jahanam itulah 
seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. 
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb dibawa ke dalam surga 
berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke 
surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada 
mereka penjaga-penjaganya, Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. 
Berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal 
didalamnya.' Dan mereka mengucapkan, Segala puji bagi Allah yang 
telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada 
kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat 
dalam surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah 
sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.' Dan kamu 
(Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat mengelilingi arasy 
bertasbih sambil memuji Rabbnya: dan diberi putusan di antara 
hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, Segala puji bagi 
Allah, Rabb semesta alam’.” (Az-Zumar: 69-75) 


“Di kala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, 
melainkan dengan izin-Nya. Maka, diantara merekaada yang celaka 
dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka 
(tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan 
dan menarik nafas (dengan merintih). Mereka kekal di dalamnya 
selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu menghendaki 
(yang lain). Sesungguhnya, Rabbmu Maha Pelaksana terhadap apa 
yang dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka 
tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada 
langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu menghendaki (yang lain): 
sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.” (Hd: 105-108) 


“(Ingatlah) hari (di mana) Allah mengumpulkan kamu pada hari 
pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan 


640 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


barangsiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya 
Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya 
ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Dan orang- 
orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah 
penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah 
seburuk-buruk tempat kembali." (At-Taghabun: 9-10) 


“(Ingatlah) hari (ketika) kami mengumpulkan orang-orang yang 
bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang 
terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka 
ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak 
mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian 
di sisi Rabb yang Maha Pemurah." (Maryam: 85-87) 


“Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada 
pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam 
muram mukanya (kepada mereka dikatakan), Kenapa kamu kafir 
sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan 
kekafiranmu itu.’ Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, 
maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga): mereka kekal di 
dalamnya.” (Ali-Imran: 106-107) 


Ayat Al-Qur'an dalam masalah ini sangat banyak sekali, seandainya kami 
kutip semuanya tentu akan memperpanjang pembahasan. Kami sebutkan 
juga beberapa hadits yang memang sesuai dengan pembahasan ini. 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Muhammad bin Utsman Al-Ajuli bercerita 
kepada kami, Abu Usamah bercerita kepada kami, dari Yazid bin Mugawwil, 
dari Qasim bin Walid, ia berkata mengenai firman Allah: 


Os 


“Maka apabila malapetaka besar (hari Kiamat) telah datang.” (Az- 
Nazi'at: 34) 


641 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


Qasim bin Walid berkata, “Digiringlah penduduk surga menuju ke surga, 
dan penduduk neraka menuju ke neraka.” 


Penghuni Surga yang Paling Akhir Masuk Surga 

Al-Bukhari menuturkan, Abu Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib 
bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, Sa'id dan Atha’ bin Yazid bercerita 
kepadaku, Abu Hurairah bercerita kepada keduanya, dari Nabi #5. Dan 
Mahmud juga bercerita kepadaku, Abdurrazag bercerita kepada kami, 
Ma'mar bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, 
dari Abu Hurairah as, Rasulullah #4 ditanya, “Apakah kami dapat melihat 
Rabb kami pada hari Kiamat?” 

Rasulullah menjawab, “Apakah kalian kesulitan untuk melihat 
matahari saat tidak terhalang oleh awan?” Mereka menjawab, “Tidak, wahai 
Rasulullah." 

Beliau $& bertanya lagi, “Apakah kalian kesulitan untuk melihat bulan 
purnama saat tidak terhalang oleh awan?” Mereka menjawab, “Tidak, wahai 
Rasulullah.” 

Beliau #5 bersabda, “Maka, kalian akan melihat-Nya pada hari Kiamat 
seperti itu juga. Allah akan mengumpulkan manusia lalu berfirman, 
Barangsiapa yang menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikuti 
sesembahannya itu. Barangsiapa yang menyembah matahari, hendaklah 
ia mengikuti matahari. Barangsiapa yang menyembah bulan hendaklah 
ia mengikuti bulan. Dan barangsiapa yang menyembah thaghut (segala 
sesembahan selain Allah) hendaklah ia mengikuti thaghut." Dan tersisalah 
umat ini yang di dalamnya terdapat orang-orang munafik, 

Lalu Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang belum pernah mereka 
kenal sebelumnya, dan mengatakan, 'Aku adalah Rabb kalian.’ Mereka 
menjawab, 'Kami berlindung kepada Allah dari-Mu, kami akan tetap di 
tempat kami ini, sampai Rabb kami mendatangi kami. Hingga saat Rabb kami 
mendatangi kami, kami pasti mengenalinya.’ Maka, Allah pun mendatangi 
mereka dengan bentuk yang pernah mereka kenal dan mengatakan, ‘Aku 

adalah Rabb kalian.” Mereka menjawab, ‘Engkau memang Rabb kami.’ Lalu 
mereka mengikuti-Nya dan dipasanglah titian neraka Jahanam.” 


642 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Akulah orang pertama yang melewatinya. Adapun doa para rasul saat itu 
ialah, ‘Allahumma Sallim, sallim (ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah)." 
Pada titian tersebut terdapat banyak besi-besi pengait seperti duri pohon 
Sa'dan." 

Rasulullah 4 bertanya kepada para shahabat, “Pernahkah kalian melihat 
duri pohon Sa'dan?” Para shahabat menjawab, “Pernah, wahai Rasulullah.” 


Rasulullah melanjutkan, “Besi-besi pengait itu seperti duri pohon Sa'dan, 
hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya selain Allah. Besi-besi 
pengait itu menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Di antara 
mereka ada yang celaka disebabkan amalannya, ada yang ditelantarkan 
kemudian selamat. Sampai ketika Allah telah selesai mengadakan gishash di 
antara para hamba-Nya, dan hendak mengeluarkan orang. yang dikehendaki- 
Nya dari neraka dari orang-orang yang mengucapkan IA ilaha illallah, maka 
Dia memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka sedang mereka 
telah hangus terbakar. Setelah itu mereka diguyur dengan air yang disebut 
dengan air kehidupan. Kemudian mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya biji 
yang terbawa aliran air. 

Namun ada seseorang di antara mereka yang sedang menghadapkan 
wajahnya ke neraka seraya mengatakan, Wahai Rabbku, bau busuk 
neraka telah menyengat hidungku dan panasnya telah membakarku. Oleh 
karenanya, palingkanlah wajahku dari neraka.' Orang tersebut terus-menerus 
memohon kepada Allah. Maka Allah pun berfirman, Jika Aku mengabulkan 
permintaanmu, apakah kamu akan meminta yang lain? Ia menjawab, 
‘Tidak, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta yang lain lagi." Lalu, 
Allah memalingkan wajahnya dari neraka. 

Setelah itu ia berkata lagi, Wahai Rabbku, dekatkanlah aku dengan pintu 
surga. Allah menjawab, ‘Bukankah kamu telah berkata untuk tidak lagi 
meminta kepada-Ku?’ Ia menjawab, ‘Demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan 
meminta-Mu lagi selain itu." Lantas Allah memberikan beberapa janji agar 
ia tidak meminta-Nya selain itu. Kemudian Allah mendekatkannya dengan 
pintu surga. 

Ternyata, setelah ia melihat isi surga, ia diam sejenak sesuai kehendak 
Allah, kemudian ia berkata, Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam 


643 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


surga.’ Allah menjawab, ‘Bukankah kamu telah berjanji untuk tidak lagi 
meminta kepada-Ku? Celaka kamu wahai anak Adam, betapa kamu telah 
khianat! Hamba itu berkata, Wahai Rabbku, janganlah Engkau. jadikan aku 
sebagai makhluk-Mu yang paling sengsara." Ia pun terus-menerus memohon 
kepada Allah, hingga Allah tertawa. Dan jika Allah telah tertawa, maka Dia 
mengizinkan hamba tersebut masuk ke dalam surga. 

Setelah ia masuk ke dalam surga, dikatakan kepadanya, 'Berangan- 
anganlah seperti ini!" Maka ia pun berangan-angan. Kemudian dikatakan 
kepadanya, 'Berangan-anganlah seperti ini! Maka ia pun berangan-angan 
hingga angan-angannya telah habis. Lalu dikatakan kepadanya, Bagimu 
adalah ini dan yang semisalnya'." 

Abu Hurairah ss berkata, “Itulah laki-laki penghuni surga yang paling 
akhir masuk surga.” 

Atha’ berkata, “Abu Sa'id Al-Khudri sedang duduk bersama Abu Hurairah, 
ia tidak merubah sedikit pun dari hadits yang dikatakan oleh Abu Hurairah, 
sampai pada sabda Rasulullah, Bagimu adalah ini dan yang semisalnya." 
Abu Sa'id pun berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ‘Dan 
bagimu adalah sepuluh kali yang semisal dengannya.’ Abu Hurairah berkata, 
‘Dan yang semisalnya bersamanya'," 

Yang demikian ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari hadits Ibrahim 
bin Sa'd, dari Az-Zuhri. Ia menambahkan, “Maka Abu Sa'id berkata, “Aku 
bersaksi bahwa aku telah menghafal dari Rasulullah 35, beliau bersabda, 


‘Dan baginya adalah sepuluh kali yang semisal dengannya’. 

Penetapan dari Abu Sa'id ini lebih didahulukan atas apa yang belum 
dihafal oleh Abu Hurairah. Hingga seandainya Abu Hurairah menafikannya, 
maka kami tetap mendahulukan penetapan Abu Sa'id, karena bersamanya 
ada tambahan yang tsigah dan magbul, apalagi dikuatkan oleh sebagian 
shahabat seperti Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang akan disampaikan 
selanjutnya, insya Allah. 


THR Al-Bukhari: XI/6573 dan Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 299. 


64h 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Bukhari menuturkan, Yahya bin Bukair bercerita kepada kami, Laits 
bin Sa'ad bercerita kepada kami, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu 
Hilal, dari Zaid, dari Atha' bin Yassar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, 
“Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita?" 
Nabi ag bertanya balik, Apakah kalian kesulitan untuk melihat matahari saat 
langit cerah?” Kami menjawab, “Tidak.” Beliau melanjutkan, Kalau begitu, 
kalian juga tidak akan kesulitan melihat Rabb kalian, selain Seperti kesulitan 
kalian melihat matahari di hari yang cerah." 

Nabi 4 melanjutkan sabdanya: 

‘Kemudian ada seruan penyeru, ‘Hendaklah setiap kaum pergi mengikuti 
yang dahulu disembahnya!" Maka, pergilah orang yang menyembah salib 
bersama salib mereka, orang yang menyembah patung bersama patung- 
parung mereka, dan orang yang menyembah setiap tuhan bersama tuhan- 
tuhan mereka, hingga tidak tersisa lagi selain orang yang menyembah Allah, 
yang baik maupun yang durhaka, dan ahli kitab. Kemudian didatangkanlah 
Jahanam dan dibentangkan seakan-akan ia adalah fatamorgana. 

Lalu orang-orang yahudi ditanya, “Apa yang dahulu kalian sembah?” 
Mereka menjawab, ‘Dahulu, kami menyembah Uzair anak Allah." Lalu 
dikatakan, Kalian berdusta! Allah tidak memiliki isteri maupun anak. Apa 
yang kalian inginkan?’ Mereka menjawab, Kami ingin agar Engkau memberi 
minum kepada kami! Lalu dikatakan, ‘Minumlah kalian" Maka mereka pun 
berjatuhan ke dalam neraka Jahanam. 

Kemudian orang-orang Nasrani ditanya, “Apa yang dahulu kalian 
sembah?’ Mereka menjawab, ‘Dahulu, kami menyembah Al-Masih, Ibnu 
Maryam.’ Lalu dikatakan, Kalian berdusta! Allah tidak memiliki isteri 
maupun anak.' Kemudian ditanyakan, 'Apa yang kalian inginkan?” Mereka 
menjawab, 'Kami ingin agar Engkau memberi minum kepada kami! Lalu 
dikatakan, Minumlah kalian!" Maka, mereka pun berjatuhan ke dalam 
neraka Jahanam, hingga tidak tersisa kecuali orang yang menyembah Allah 
š , yang baik maupun yang durhaka. 

Mereka lalu ditanya, ‘Apa yang membuat kalian tertahan sementara 
Orang-orang sudah pergi?" Mereka menjawab, 'Kami dahulu meninggalkan 
mereka, dan hari ini kami adalah orang yang paling membutuhkan -Nya, dan 


— “ — —  ... 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


kami mendengar seruan penyeru, Hendaklah setiap kaum mengikuti apa 
yang dahulu mereka sembah!', sementara kami menanti-nanti Rabb kami." 


Lalu Al-Jabbar (Allah) mendatangi mereka dalam bentuk yang belum 
pernah mereka kenali, lalu berfirman, 'Aku adalah Rabb kalian." Mereka 
menjawab, 'Kami berlindung kepada Allah dari-Mu. Biarkanlah kami tetap 
berada di tempat kami ini, sampai Rabb kami mendatangi kami. Ketika Allah 
datang, kami pasti mengenali-Nya." 

Lantas, Allah mendatangi mereka dalam bentuk yang pernah mereka 
kenali, bukan dalam bentuk yang mereka lihat pertama kali tadi. Lalu Allah 
berfirman, ‘Aku adalah Rabb kalian.’ Mereka menjawab, “Engkau memang 
Rabb kami.’ Tidak ada yang berani mengajak-Nya berbicara kecuali para 
nabi. Lalu dikatakan, ‘Apakah di antara kalian dan Allah ada tanda-tanda 
yang kalian kenali?’ Mereka pun menjawab, ‘Betis.’ Allah pun menyingkap 
betis-Nya, sebagaimana Allah berfirman, “Ingatlah) pada hari ketika betis 
disingkapkan.' (Al-Galam: 42). 

Lantas, setiap mukmin bersujud kepada-Nya, dan yang tersisa adalah 
Orang yang bersujud kepada Allah karena riya dan sum'ah. Ia ingin bersujud 
sebagaimana ia dulu bersujud, tapi punggungnya menjadi satu lipatan 
(kaku). Kemudian titian (shirath) Jahanam didatangkan dan diletakkan di 
antara dua punggung Jahanam." 

Kami berkata, Wahai Rasulullah, apakah shirath itu?” 


Beliau menjawab, Tempat yang sangat menggelincirkan. Di atasnya 
terdapat besi-besi berpengait dan duri-duri yang lebar lagi tajam... Di antara 
orang mukmin ada yang melintas di atasnya laksana kedipan mata, adapula 
yang laksana kilat, adapula yang laksana angin, adapula yang laksana kuda 
yang berlari kencang, serta adapula yang laksana hewan tunggangan. Ada 
yang selamat dengan betul-betul terselamatkan, tapi ada juga yang selamat 
setelah tercabik-cabik oleh besi-besi pengait, atau terlempar karenanya di 
neraka Jahanam, hingga manusia terakhir melewati shirath dengan diseret- 
Seret. 


Tidaklah tuntutan kalian kepada-Ku (di dunia) dalam hal kebenaran 
yang telah tampak bagi kalian lebih kuat daripada tuntutan orang mukmin 
kepada Allah Yang Mahakuasa di hari Akhirat itu. Ketika mereka melihat 


646 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


diri mereka telah selamat, mereka berkata, Ya Rabb kami, teman-teman 
kami dahulu berperang bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal 
bersama kami!" 

Maka Allah berfirman, Pergilah kalian, dan siapa saja yang kalian dapati 
di dalam hatinya terdapat keimanan seberat dzarrah (partikel terkecil), maka 
keluarkanlah dia.’ Allah telah mengharamkan tubuh mereka dari neraka. 
Sebagian mereka telah terbenam dalam neraka sampai telapak kakinya, 
dan sebagian mereka telah terbenam sampai setengah betisnya. Lalu mereka 
pun mengeluarkan siapa saja yang mereka kenal, kemudian mereka kembali 
kepada Allah. Allah berfirman, Pergilah kalian, dan siapa saja yang kalian 
dapati di dalam hatinya terdapat keimanan seberat setengah dinar, maka 
keluarkanlah dia.” Maka mereka mengeluarkan siapa saja yang mereka 
kenal...’,” 

Abu Sa'id Al-Khurdy berkata, “Apabila kalian tidak memercayaiku, maka 
bacalah jika kalian mau: 


Om Gins KAS Ob 0335 ua 
“Sesungguhnya, Allah tidak akan menzalimi seorang pun walaupun 


sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah 
akan melipat gandakannya...' (An-Nisa': 40).” 


Rasulullah š melanjutkan, “Maka para nabi, malaikat, dan orang-orang 
mukmin memberikan syafaat. Lalu Allah Yang Mahakuasa berkata, “Tersisa 
syafaat-Ku.' Lalu Allah menggenggam satu genggaman dari neraka dan 
dikeluarkanlah berbagai kaum yang telah dibakar api neraka. Lantas mereka 
dilemparkan ke dalam sungai yang berada di mulut-mulut surga yang 
disebut ‘Sungai Kehidupan’, sehingga mereka tumbuh di kedua tepi sungai 
sebagaimana biji-bijian tumbuh dalam genangan sungai yang kalian sering 
melihatnya di samping batu karang dan samping pohon. Biji-bijian yang 
condong kepada matahari, maka berwarna hijau, dan yang condong kepada 
bayangan, maka berwarna putih. 

Lalu mereka keluar seakan-akan mereka ialah mutiara. Lalu Allah 
menggantungkan cincin-cincin pada leher-leher mereka. Kemudian mereka 
masuk surga. Lantas penghuni surga berkata, Mereka adalah orang-orang 


647 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


yang dibebaskan Ar-Rahman. Allah memasukkan mereka ke dalam surga 
bukan karena amal yang mereka lakukan, dan bukan pula karena kebaikan 
yang mereka persembahkan. Kemudian dikatakan kepada mereka, ‘Apa yang 
kalian lihat ialah milik kalian dan ditambah lagi dengan yang sama seperti 
itu: 

Muslim menuturkan? Ubaidulah bin Sa'id dan Ishag bin Manshur 
bercerita kepada kami, dari Rauh, Ubaidullah berkata: Rauh bin Ubadah Al- 
Qaisi bercerita kepada kami, Ibnu Juraij bercerita kepada kami, Abu Zubair 
bercerita kepadaku, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya 
tentang al-wurad (kebangkitan) di akhirat. Maka ia pun menjawab, “Kita 
akan datang pada hari Kiamat begini dan begini. Lihatlah! Apa yang ada di 
atas manusia itu?" 

Jabir melanjutkan, “Lantas dipanggillah umat-umat berikut berhala- 
berhalanya dan apa saja yang dahulu mereka sembah, dari awal dan 
seterusnya. Kemudian datanglah Rabb kita sesudah itu, lalu berfirman, 
“Siapa yang kalian tunggu?’ Mereka menjawab, “Kami menunggu Rabb kami.” 
Maka Allah berfirman, ‘Aku adalah Rabb kalian." Mereka berkata, 'Kami akan 
melihat-Mu terlebih dahulu.’ Maka, Rabb menampakkan diri kepada mereka 
dan tertawa." 

Jabir melanjutkan, “Lalu Allah pergi bersama mereka dan mereka pun 
mengikuti-Nya. Setiap orang yang berada dalam rombongan itu, baik munafik 
maupun mukmin, diberi cahaya yang akan mereka ikuti. Sedangkan di atas 
neraka Jahanam terdapat besi-besi berpengait dan duri yang siap mengait 
siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian padamlah cahaya orang-orang 
munafik, sementara orang-orang mukmin selamat. Selamatlah rombongan 
pertama yang wajah mereka laksana bulan purnama sebanyak tujuh 
puluh ribu orang, tanpa hisab. Kemudian orang-orang selanjutnya laksana 
terangnya bintang-bintang di langit, dan demikian seterusnya. 

Sesudah itu diizinkanlah pemberian syafaat. Maka mereka memberi 
syafaat, sehingga dapat keluarlah dari neraka orang yang mengucapkan 
Ia ilaha illallah (Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah) dan di 


Kitab: Al-Iman no. 302, dan Ahmad: N/16-17. 
16, dan Ahmad: 11383. 


648 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dalam hatinya terdapat kebaikan yang seberat biji gandum. Mereka akan 
ditempatkan di halaman surga, lalu penghuni surga memercikkan air kepada 
mereka sehingga mereka kembali tumbuh laksana tumbuhnya benih dalam 
aliran air, dan hilanglah bekas-bekas gosongnya. Kemudian dia meminta, 
hingga diberikan kepadanya dunia dan sepuluh kali lipatnya.” 


Muslim menuturkan! Muhammad bin Tharif bin Khalifah Al-Bajali 
bercerita kepada kami, Muhammad bin Fudhail bercerita kepada kami, Abu 
Malik Al-Asyja'i bercerita kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah 
dan Abu Malik, dari Rib'i, dari Hudzaifah, Rasulullah # bersabda: 


“Kelak di hari Akhir Allah akan mengumpulkan semua manusia. 
Lalu orang-orang mukmin bangkit, dan surga telah didekatkan kepada 
mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam seraya berkata, "Wahai ayah 
kami, mohonkanlah agar pintu surga segera dibukakan untuk kami." 
Adam menjawab, ‘Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah 
kesalahan bapak kalian, Adam? Aku tidak berhak melakukan hal itu. Pergi 
dan temuilah Ibrahim, Khalilullah!' 


Ibrahim menjawab, 'Aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian, 
aku hanyalah seorang Khalil (kekasih) yang di depannya masih ada beberapa 
orang kekasih. Mintalah bantuan kepada Musa hi." 

Musa X2 juga berkata, ‘Aku tidak berhak melakukan hal itu. Mintalah 
bantuan kepada Nabi Isa, Kalimat Allah dan ruh-Nya." 

Nabi Isa juga menolak seraya berkata, 'Aku tidak berhak melakukan hal 
itu." Akhirnya, mereka mendatangi Nabi Muhammad $&. Lalu Muhammad 
berdiri dan diberikanlah izin untuknya. Serta diutuslah amanah dan 
Silaturahmi, lalu keduanya berdiri di kedua sisi shirath (titian), sebelah kanan 
dan sebelah kiri. Lalu lewatlah orang di antara kalian laksana kilat.” 

Abu Hurairah bertanya, “Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, 
seperti apakah cahaya melintas?” 

Rasulullah menjawab, “Tidakkah kamu melihat bagaimana kilat 
menyambar dan kembali lagi dengan sekejap mata? Ada juga yang lewat 


|, Kitab: Al-Iman no. 329. 


649 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


laksana hembusan angin, laksana burung terbang, lalu ada juga orang yang 
berlari dengan kencang. Itu semua disebabkan oleh amalan-amalan mereka. 


Pada saat itu Nabi kalian sedang berdiri di dekat shirath, seraya berdoa, 
‘Wahai Rabbku, selamatkanlah dia. Wahai Rabbku, selamatkanlah dia.’ 
Hingga pada hamba-hamba yang amalannya sangat sedikit. Sampai-sampai 
ada seorang lelaki yang datang dan tidak dapat melewati shirath kecuali 
dengan merangkak. 


Di kedua sisi shirath terdapat besi-besi pengait yang tergantung dan 
siap diperintah untuk mengambil orang yang dikehendaki. Sehingga, ada 
orang yang selamat setelah tubuhnya tercabik-cabik, dan ada pula orang 
yang tertimbun ke dalam api neraka. Dan demi Zat yang jiwa Abu Hurairah 
berada di tangan-Nya, sungguh dasarnya neraka sejauh perjalanan selama 
tujuh puluh kharif (musim gugur)’.” 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Khutsaimah bercerita kepada kami, 
Utsman bin Muslim bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita 
kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Ammarah Al-Qursyi, dari Abu Burdah, 
dari Abu Musa Al-Asy'ariy ass, Rasulullah #5 bersabda: 


“Allah akan mengumpulkan seluruh umat di sebuah dataran tinggi. 
Jika Allah hendak mencerai-beraikan di antara para makhluk- 
Nya, maka Allah menampakkan kepada setiap kaum sesuatu yang 
serupa dengan apa yang dahulu mereka sembah. Lalu mereka 
mengikutinya hingga membuat mereka tercebur ke dalam neraka. 
Kemudian Rabb kita mendatangi kita yang saat itu berada di sebuah 
tempat yang tinggi, lalu berkata, Siapa kalian? Kita pun menjawab, 
‘Kami adalah orang-orang muslim." Allah berfirman, 'Apa yang 
kalian tunggu?’ Kita menjawab, Kami menunggu Rabb kami.' Allah 
berfirman, 'Apakah kalian mengenali-Nya jika kalian melihat- 
Nya?’ Mereka menjawab, Ya." Allah berfirman, Bagaimana kalian 
mengetahui-Nya, sedang kalian belum pernah melihat-Nya?' Orang- 
orang muslim menjawab, Sesungguhnya, tidak ada yang dapat 
menyerupai-Nya.' Lantas Allah menampakkan diri-Nya sembari 
tertawa, lalu berfirman, 'Bergembiralah wahai segenap orang-orang 
Islam, karena sesungguhnya tidak ada Seorang pun di antara kalian, 


650 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


melainkan tempatnya di neraka telah digantikan oleh orang Yahudi 
atau Nasrani'.” 


Hadits semisal juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdush 
Shamad dan Affan, dari Hamad bin Salamah. Namun, tidak seorang pun dari 
para penulis kitab-kitab hadits yang meriwayatkan dengan konteks ini. Akan 
tetapi, Muslim meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari 
Abu Musa Al-Asy'ari æ, dari Rasulullah 4%, bahwasanya beliau # bersabda, 
“Tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal dunia melainkan Allah akan 
memasukkan sebagai ganti darinya ke dalam neraka seorang Yahudi atau 
Nasrani." 


Keterangan tentang Shirath dari Hadits-Hadits yang Belum Disebutkan 


Kemudian berakhirlah (perjalanan) manusia setelah tercerai berai dari 
padang mahsyar. Mereka digiring menuju kegelapan di atas shirath, yaitu di 
atas titian neraka Jahanam, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Aisyah 
bahwa Rasulullah #5 pernah ditanya tentang di manakah manusia pada hari 
ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, maka 
beliau 4 menjawab: 


Pen ap dang 
“Mereka berada dalam kegelapan di hadapan titian Jahanam)." 


Di tempat tersebut, orang-orang munafik dipisahkan dari orang-orang 
mukmin. Orang-orang munafik tertinggal oleh orang-orang mukmin. Selain 
itu, akan dipasang dinding pemisah antara mereka dan orang-orang mukmin, 
yang dapat menghalangi sampainya mereka kepada orang-orang mukmin. 
Allah sx berfirman: 


, Kitab: At-Taubah no. 50. 
isyah, Ummul Mukminin wa, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: V/3121, dan ia berkata, “Ini 


adalah hadits hasan shahih,” 


aw 
# 
ES 
8 
> 


651 


'An-NihByah fil Fitan wal Mallihim 


WA 


Da ae nga in g ga yg 


“Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki- 
laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan 
di samping kanan mereka, (dikatakan kepada mereka), “Pada hari 
ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga-surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian 
itulah kemenangan yang agung.” Pada hari orang-orang munafik 
laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, 
‘Tunggulah kami! Kami ingin mengambil cahayamu.' (Kepada 
mereka) dikatakan, Kembalilah kamu ke belakang dan carilah 
sendiri cahaya (untukmu).' Lalu di antara mereka dipasang dinding 
(pemisah) yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di 
luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang- 
orang mukmin, ‘Bukankah kami dahulu bersama kamu?” Mereka 
menjawab, “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan 
kamu hanya menunggu, meragukan (janji Allah) dan ditipu oleh 
angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah: dan penipu 
(setan) datang memperdaya kamu tentang Allah. Maka pada hari ini 
tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang 
kafir. Tempat kamu di neraka. Itulah tempat berlindungmu, dan 
itulah seburuk-buruk tempat kembali'." (Al-Hadid: 12-15) 


652 


sss Bencana dan Peperangan Akhir zaman 


ang Ten tiga fe, 
Paa Aaa LA Gaal 
One Pa 2 


"Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang 
yang beriman bersama dengannya: sedang cahaya mereka memancar 
di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, 
Ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan 


ampunilah kami: sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu'." 
(At-Tahrim: 8) 


Al-Baihagi menuturkan, Abu Abdullah Al-Hafizh bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Shalih bin Hani, Al-Hasan bin Ya'gub, dan Ibrahim bin 
Ishmah bercerita kepada kami, Al-Maziyu bin Khuzaimah bercerita kepada 
kami, Abu Ghassan Malik bin Ismail An-Nahdiy bercerita kepada kami, Abdus 
Salam bin Harb bercerita kepada kami, Yazid bin Abdurrahman Abu Khalid 
Ad-Dalaniy bercerita kepada kami, Al-Minhal bin Amru bercerita kepada 
kami, dari Abu Ubaidah, dari Masrug, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: 

“Allah akan mengumpulkan manusia pada hari Kiamat. Lalu ada seruan 
penyeru, Wahai segenap manusia, tidakkah kalian ridha terhadap Rabb 
kalian yang telah menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, dan 
membentuk rupa kalian, jika ia menyerahkan setiap manusia di antara 
kalian kepada siapa yang dahulu ia menyerahkan dirinya kepadanya saat di 
dunia?" 

Lalu Allah mendatangkan kepada orang yang dahulu menyembah Uzair 
sesuatu yang serupa dengan setan yang besar, hingga mendatangkan kepada 
mereka sesuatu yang serupa dengan pohon, kayu, dan batu. Sedangkan 
Orang-orang Islam masih ditempat dalam keadaan berjongkok. Dikatakanlah 
kepada mereka, ‘Mengapa kalian tidak pergi sebagaimana orang-orang yang 

lain pergi?" Mereka pun menjawab, Sesungguhnya, kami memiliki Rabb yang 
kami belum melihatnya hingga kini." 


Lalu dikatakan, Apakah kalian akan mengenali Rabb kalian jika kalian 
melihat-Nya?' Mereka menjawab, Antara kami dan Dia ada tanda-tanda yang 
kami kenali jika kami melihatnya.' Dikatakan, 'Apa itu?' Mereka menjawab, 


653 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


‘Dia akan menyingkapkan betis-Nya." Maka, pada saat itulah disingkap 
betis-Nya. Lalu bersujudlah setiap hamba yang selalu beribadah kepada-Nya 
dengan bersujud. Dan tersisalah orang-orang yang punggung mereka seperti 
tanduk sapi (kaku). Mereka ingin bersujud, tapi tidak bisa melakukannya. 


Kemudian mereka diperintahkan untuk mengangkat kepala mereka, lalu 
diberikan kepada mereka cahaya yang sesuai dengan kadar amalan mereka 
masing-masing. Di antara mereka ada yang diberi cahaya sebesar pohon 
kurma di sebelah kanannya, ada yang mendapatkan lebih kecil dari itu di 
sebelah kanannya, dan sampai yang terakhir, mendapatkan cahaya di ujung 
jempol kakinya: cahayanya nyala-padam nyala-padam. Jika sedang menyala, 
ia memajukan kakinya, dan jika sedang padam ia tetap berdiri. 

Lalu mereka melewati shirath yang tajamnya laksana mata pedang lagi 
licin. Dikatakanlah kepada mereka, 'Lewatlah kalian sesuai dengan ukuran 
cahaya kalian masing-masing” Di antara mereka ada yang melewatinya 
seperti lesatan bintang-bintang, ada yang melewatinya laksana angin, ada 
yang melewatinya laksana kejapan mata, serta ada yang melewatinya seperti 
berlari kencang dan berlari kecil-kecil. Mereka melewatinya sesuai dengan 
kadar amalan masing-masing. Sampai lewatlah orang yang cahayanya hanya 
ada di ujung jempol kakinya, satu tangannya ke bawah dan tangan yang lain 
ke atas, satu kakinya ke bawah dan kaki yang lain ke atas, sedangkan api 
neraka menyentuh pinggir-pinggir tubuhnya." 


Mereka pun selamat. Ketika mereka selamat, mereka mengatakan, Segala 
puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kamu (neraka) setelah 
terlebih dahulu kami melihat dirimu. Sungguh, Allah telah memberikan 
anugerah kepada kami apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada 


seorang pun’. 


Masrug berkata, “Ketika Abdullah bin Mas'ud telah sampai pada kalimat 
ini, ia tertawa. Seorang lelaki bertanya, “Wahai Abu Abdurrahman, kamu 
telah menceritakan hadits ini berulang-ulang, dan setiap kali kamu sampai 
pada kalimat ini, kamu tertawa.’ Abdullah bin Mas'ud menjawab, “Aku telah 
mendengar Rasulullah # menceritakan hadits ini berulang-ulang, dan 
tidaklah beliau sampai pada kalimat ini melainkan beliau tertawa, hingga 
tampak jelas anak lidah dan gigi geraham belakang beliau'.” Yaitu, “Seseorang 


654 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


berkata kepada Allah, “Apakah Engkau mengejekku sedangkan Engkau 
adalah Rabb alam semesta? Allah menjawab, 'Aku tidak mengejekmu, tapi 
aku Mahamampu atas segala sesuatu',” Lalu Ibnu Mas'ud tertawa dan 
melanjutkan haditsnya. 


Al-Baihagi juga menyebutkan sesudah hadits tersebut, sebuah riwayat 
dari Hamad bin Salamah, dari Ashim, dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud, lalu ia 
menyebutkannya secara mauguf. 

Al-Baihagi menuturkan, Abu Abdullah bin Abi Muzahim bercerita kepada 
kami, Abu Sa'id Al-Mu'adzin bercerita kepada kami, dari Ziyad An-Namiri, 
dari Anas bin Malik si, Rasulullah # bersabda: 


Si KESAN ó Op HAN 355 
(IA PIA INA ade óh oa 
P P a A A 

JS KAK PG SPG ela aka aé 
“Shirat itu setipis rambut dan setajam mata pedang. Sesungguhnya, 
para malaikat mengamankan orang-orang yang beriman, baik laki- 
laki maupun perempuan, dan Jibril X2; mengamankan diriku. Aku 


berkata, Wahai Rabbku, selamatkan, selamatkan.’ Orang yang binasa 
saat itu, baik laki-laki maupun perempuan, sangatlah banyak." 


NS BAN 


Al-Baihagi meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, dari Yazid Ar-Rigasy, dari 
Anas secara marfu’ semisal hadits di atas, tapi lebih ringkas lagi, dan sanadnya 
dhaif, akan tetapi ia menjadi kuat karena hadits sebelumnya. Allahu a'lam. 

Ats-Tsauri menuturkan, diriwayatkan dari Hushain, dari Mujahid, dari 
Junadah bin Abi Umayyah, ia berkata, “Sesungguhnya, kalian tertulis di sisi 
Allah dengan nama-nama kalian, ciri-ciri kalian, lahiriah-lahiriah kalian, 
rahasia-rahasia kalian, dan majelis-majelis kalian. Lalu jika hari Kiamat telah 
tiba, maka dikatakan, “Wahai fulan, ini adalah cahayamu. Wahai fulan, kamu 
tidak memiliki cahaya.” Lalu ia membaca: 


Om. bet ai Si 3 3 


655 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldihim 


“Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan 
mereka..." (Al-Hadid: 12) 


Adh-Dhahak berkata, “Tidak ada seorang pun kecuali akan diberi cahaya 
pada hari Kiamat. Jika mereka telah sampai di shirath, maka dipadamkanlah 
cahaya orang-orang munafik. Ketika melihat cahaya orang-orang munafik 
dipadamkan, orang-orang beriman menjadi khawatir jika cahaya mereka 
juga akan dipadamkan. Oleh karenanya, mereka berkata, 'Ya Rabb kami, 
sempurnakanlah untuk kami cahaya kami.’ (At-Tahrarim: 8).” 


Ishag bin Basyir Abu Hudzaifah menuturkan, Ibnu Juraij bercerita 
kepadaku, dari Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas &, Rasulullah #4 bersabda, 


ke f is 


$% Ús 3 
EA EA sana DSB BIAN 
AA San JÊG ANENG GI Gg á Sd DAGAN 
Gaya J65 IM asah S3 Ia Uas 

KETAT NG Ktp BA EA sangi 


“Sesungguhnya, Allah akan memanggil manusia pada hari Kiamat 
dengan nama-nama mereka, sebagai bentuk penutupan dari-Nya 
kepada hamba-hamba-Nya. Adapun di shirath, maka Allah akan 
memberi setiap mukmin cahaya, dan setiap munafik cahaya. Jika 
mereka telah berdiri lurus di depan shirath, maka Allah merampas 
cahaya orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan. Lalu, 
orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada 
orang-orang beriman, Tunggulah kami! Kami ingin mengambil 
cahayamu.' (Al-Hadid: 13). Dan orang-orang beriman berkata, 'Ya 
Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami." (At-Tahrim: 
8). Saat itu tidak ada seorang pun yang mengingat satu sama lain.” 


is Up 


Ibnu Abi Hatim menuturkan, Abu Ubaidullah bin Wahab bercerita 
kepada kami, pamanku Abu Zaid bin Abu Habib bercerita kepada kami, dari 
Sa'd bin Mas'ud, bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Ji ubair bercerita, dari 


656 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Darda’ dan Abu Dzar, keduanya memberitahukan dari Nabi 4, beliau 
bersabda, “Aku adalah orang pertama yang diberi izin pada hari Kiamat 
untuk bersujud dan orang pertama yang diberi izin untuk mengangkat 
kepala. Sehingga aku bisa melihat depanku, belakangku, sebelah kananku, 
dan sebelah kiriku. Aku juga bisa mengenali umatku ditengah-tengah umat 
yang lain.” 

Lalu ada seseorang berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah 3%, 
bagaimana engkau dapat mengenali umatmu di tengah-tengah umat yang 
lain, dari umat Nabi Nuh hingga umatmu?” 

Beliau 4 menjawab, “Aku mengenali mereka karena wajah, tangan, 
dan kaki mereka putih bersinar disebabkan bekas air wudhu, dan itu tidak 
dimiliki oleh seorang pun kecuali dari umatku. Mereka juga diberi kitab 
(catatan amal) dari tangan kanan. Aku mengenali mereka dengan ciri-ciri 
dan wajah-wajah mereka. Aku mengenali mereka dengan cahaya yang ada 
pada mereka, yang bersinar di depan mereka dan juga keturunan mereka." 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, ayahku bercerita kepadaku, Abdullah 
bin Sulaiman bercerita kepada kami, Ibnul Mubarrak bercerita kepada 
kami, Shafwan bin Amru bercerita kepada kami, Sulaim bin Amir bercerita 
kepadaku, ia berkata, “Kami pernah keluar mengiringi jenazah di pintu kota 
Damaskus. Bersama kami juga ada Abu Umamah Al-Bahily, Tatkala ia telah 
selesai menshalatkan jenazah, dan orang-orang mulai menguburkannya, 
maka Abu Umamah berkata: 

“Wahai segenap manusia, sungguh kalian berada pada waktu pagi dan 
sore di dalam rumah, yang di dalamnya kalian bisa melakukan kebaikan dan 
keburukan, dan tak lama kemudian kalian akan berpindah menuju rumah 
lain, yaitu ini—ia menunjuk ke kuburan—rumah yang sunyi, rumah yang 
gelap, rumah penuh cacing, dan rumah yang sempit, kecuali yang Allah 
berikan kelapangan padanya. 

Kemudian, kalian akan pindah menuju ke beberapa tempat lain pada 
hari Kiamat. Pada beberapa tempat itu, akan ada suatu urusan dari urusan- 
urusan Allah yang menimpa manusia, sehingga ada wajah yang putih 
berseri dan ada wajah yang hitam muram. Setelah itu kalian akan pindah 


7 Lihat A-Musnad: V/199. 


657 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldihim 


menuju ke tempat lain. Lalu manusia diliputi dengan kegelapan yang sangat. 
Kemudian dibagikanlah cahaya. Orang mukmin akan diberi cahaya, sedang 
orang kafir dan munafik ditinggalkan begitu saja, tidak diberi suatu apa 
pun. Ini merupakan perumpamaan yang telah Allah buat di dalam kitab- 
Nya, Barangsiapa tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak 
mempunyai cahaya sedikit pun." (An-Nûr: 40). 

Orang kafir dan munafik tidak bisa meminta cahaya, sebagaimana orang 
buta tidak bisa meminta mata orang yang bisa melihat. Orang-orang munafik 
pun berkata kepada orang-orang mukmin, ‘Tunggulah kami! Kami ingin 
mengambil cahayamu.' (Kepada mereka) dikatakan, 'Kembalilah kamu ke 
belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)'' (Al-Hadid: 13) 


Itulah tipu daya Allah, yang dahulu orang-orang munafik menipu Allah 
dengannya. Allah berfirman, Sesungguhnya, orang munafik itu hendak 
menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka." (An-Nisa': 142). Maka, 
orang-orang munafik itu kembali ke tempat di mana cahaya dibagikan, tapi 
mereka tidak mendapat bagian sedikit pun, dan dijauhkan dari mereka. 


Allah sa berfirman, Lalu di antara mereka dipasang dinding (pemisah) 
yang berpintu. Bagian dalam ada rahmat dan bagian luarnya hanya ada 
azab.’ (Al-Hadid: 13). Yaitu, dinding di antara surga dan neraka. Inilah yang 
Allah sinyalir dalam firman-Nya, ‘Dan di antara keduanya (penghuni surga 
dan neraka) ada tabir.’ (Al-A'raf: 46).” 


Inilah pendapat yang shahih. Adapun yang diriwayatkan dari Abdullah 
bin Amru dan Ka'ab Al-Ahbar dari kitab-kitab Israiliyyat bahwa ia adalah 
dinding Baitul Magdis, maka status riwayatnya sangat lemah. Jika orang yang 
berpendapat tersebut mengetengahkan perkataan ini bertujuan memberikan 
perumpamaan, dan untuk mengumpamakan sesuatu yang tidak tampak 
dengan sesuatu yang tampak, maka hal itu tidak mengapa. Dan bisa jadi itu 
yang dimaksud oleh mereka. Allahu a'lam. 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Ar-Rabi' bin Tsa'lab bercerita 
kepadaku, Ismail bin Abbas bercerita kepada kami, dari Muth'im bin Al- 
Migdam Ash-Shan'ani dan selainnya, dari Ahmad, bahwa Abu Darda' pernah 
menulis surat untuk Sulaiman: 


658 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Wahai saudaraku, janganlah engkau menumpuk-numpuk sebagian 


harta dunia yang tidak engkau tunaikan rasa syukurnya. Sebab, aku pernah 
mendengar Rasulullah 4 bersabda: 


‘Kelak, akan didatangkan seorang yang memiliki harta dunia yang di 
dalamnya ia menaati Allah, sedang hartanya berada di hadapannya. 
Setiap kali ia goyang saat melintasi shirath, hartanya berkata 
kepadanya, 'Lewatlah, karena engkau telah menunaikan hak Allah 
yang ada padaku.' Kemudian akan didatangkan juga seseorang yang 
memiliki harta dunia yang di dalamnya ia tidak menaati Allah, 
sedang hartanya berada di kedua pundaknya. Setiap kali ia goyang 
saat melintasi shirath, hartanya berkata kepadanya, ‘Mengapa 
engkau tidak menunaikan hak Allah yang ada padaku? Harta itu 
terus seperti itu, sampai ia mendoakan kecelakaan dan kebinasaan." 


Ubaid bin Umair juga meriwayatkan: 


‘Wahai segenap manusia, sesungguhnya shirath adalah jembatan 
yang dibentangkan, bagian atasnya licin dan menggelincirkan. 
Para malaikat berada di tepi-tepi jembatan seraya berkata, Wahai 
Rabb, selamatkanlah.' Sesungguhnya, shirath itu seperti pedang yang 
membentang di atas neraka Jahanam. Di atasnya terdapat besi-besi 
pengait dan duri. Demi Zat yang jiwa-Ku berada di tangan-Nya, 
sungguh, hanya dengan satu besi pengait, manusia yang jumlahnya 
lebih banyak dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar dapat ditangkap'." 


Diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Hilal, ia berkata, “Telah sampai suatu 
riwayat kepada kami bahwa pada hari Kiamat, shirath membentang di atas 
neraka Jahanam. Bagi sebagain orang, ia menjadi lebih tipis daripada rambut. 
Dan bagi sebagian orang lagi, ia seperti sebuah lembah yang luas.” (HR Ibnu 
Abu Dunya) 

Sa'id bin Abu Hilal menuturkan, Khalil bin Amru bercerita kepadaku, 
Ibnu As-Samak bercerita kepada kami, dari Abu Wa'izh Az-Zahid, ia berkata, 
“Telah sampai suatu riwayat kepada kami, bahwa shirath itu 3000 tahun. 
Seribu tahun manusia menaikinya, seribu tahun manusia berada di atasnya, 
dan seribu tahun manusia jatuh darinya.” 


659 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Sa'id bin Abu Hilal menuturkan, Ali bin Al-Ja'd bercerita kepada kami, 
Syuraik bercerita kepada kami dari Abu Qatadah, dari Salim bin Abi Al-Ja'd, 
ia berkata, “Sesungguhnya, Jahanam memiliki tiga jembatan. Satu jembatan 
di atasnya ada amanah, satu jembatan di atasnya ada silaturahmi, dan satu 
jembatan di atas ada Allah, dan itulah yang dimaksud dengan mirshad 
(mengawasi). Siapa yang selamat dari dua jembatan sebelumnya, ia tidak 
akan selamat dari jembatan ini (ketiga).” Kemudian ia membaca, “Sungguh, 
Rabbmu benar-benar mengawasi." (Al-Fajr: 14). 

Ubaidullah bin Al-Furra' berkata, “Shirat membentang pada hari 
Kiamat di antara amanah dan silaturahmi. Seorang penyeru menyerukan, 
‘Ketahuilah, siapa yang menunaikan amanah dan menyambung hubungan 
kekerabatan, maka hendaklah ia lewat dengan aman, tanpa perlu takut.” 
(HR Ibnu Abu Dunya) 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Muhammad bin Idris bercerita kepadaku, 
Abu Tsaubah Ar-Rabi' bin Nafi’ Al-Halabi bercerita kepada kami, Mu'awiyyah 
bin Salam bercerita kepada kami, dari saudaranya: Zaid bin Salam, bahwa ia 
mendengar Abu Salam berkata, Abdurrahman bercerita kepadaku, seorang 
lelaki dari kabilah Kindah bercerita kepadaku, ia berkata: 

“Aku pernah masuk menemui Aisyah sedang antara diriku dan dirinya 
ada tabir. Lalu aku berkata, ‘Sesungguhnya pada diriku ada keperluan yang 
aku belum mendapatkan seorang pun yang bisa membantuku." 

Aisyah bertanya, “Dari mana kamu?” 

“Dari kabilah Kindah.' Jawabku. 

“Dari daerah mana? tanya Aisyah. 

“Dari penduduk Himsha.' 

“Apa keperluanmu? 


“Apakah Rasulullah 4 menceritakan kepadamu bahwa akan datang pada 
diri beliau suatu masa di mana beliau tidak memiliki kuasa untuk memberi 
syafaat kepada seorang pun?” 

Aisyah menjawab, “Ya. Aku pernah bertanya kepada beliau mengenai 
hal itu, sedangkan aku dan beliau berada dalam satu selimut. Lalu beliau 
menjawab, Ya. Pertama, ketika shirath dipasang, maka aku tidak memiliki 


660 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kuasa atas seorang pun, hingga aku tahu di mana ia mengikutiku. Kedua, 


ketika manusiaada yang wajahnya putih berseri dan ada yang hitam muram, 
hingga aku bisa melihat apa yang dia kerjakan terhadapku. Ketiga, ketika 
Shirath dijadikan tajam dan panas." 

“Apa maksud dijadikan tajam dan panas?” 

Aisyah menjawab, 


“Ia menjadi tajam hingga seperti mata pedang, dan 
menjadi panas hingga 


Seperti bara api. Orang mukmin dapat melewatinya 
dan tidak tersakiti. Adapun orang munafik, ia akan tergantung, hingga panas 
pada kedua kakinya sampai ke bagian tengahnya. Lalu ia pun menggapai 
kedua kakinya dengan tangannya." 


Aisyah melanjutkan, “Apakah engkau pernah melihat orang yang berjalan 


tanpa alas kaki lalu tertancap duri hingga hampir menembus kedua telapak 
kakinya? Orang itu akan merunduk dengan kedua tangannya, 
dan kedua kakinya. Lantas Malaikat Zabaniyah memukulnya di 
berpengait pada ubun-ubunnya dan kedua kakinya. Hingga k: 


terlempar ke dalam neraka Jahanam. Ia terjatuh ke dalam neral 
tahun." 


kepalanya, 
engan besi 
arenanya ia 
ka selama 50 


Aku bertanya, “Apa permisalan lelaki itu?" 


Aisyah menjawab, “Seperti sepuluh punggung yang gemuk. Sehingga 
pada hari itu orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya, 
lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.” 


Neraka, Panasnya, Ngerinya, dan Siapa Saja yang Diselamatkan Darinya 
Allah sg berfirman: 


“Maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan Kami kumpulkan mereka 
bersama setan, kemudian pasti akan Kami datangkan mereka ke 
sekeliling Jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik 
dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka 
kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya Kami sungguh lebih 
mengetahui orang yang seharusnya (dimasukkan) ke dalam neraka. 
Dan tidak ada seorang pun diantara kamu yang tidak mendatanginya 
(neraka). Hal itu bagi Rabbmu adalah ketentuan yang sudah 


661 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang 
yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam 
(neraka) dalam keadaan berlutut.” (Maryam: 68-72) 


Allah sa bersumpah demi diri-Nya Yang Mulia bahwa Dia akan 
mengumpulkan anak keturunan Adam dari kalangan orang-orang yang 
tunduk kepada setan di dalam neraka Jahanam dalam keadaan berlutut. 
Sebagaimana firman Allah: 


“Dan (pada hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut. 
Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya..." (Al- 
Jatsiyah: 28) 


Ibnu Mas'ud berkata, “Dalam keadaan berdiri mereka melihat dengan 
mata kepalanya sendiri betapa ngeri dan menjijikkannya neraka. Mereka 
yakin akan memasukinya, tak bisa dielakkan. Allah & berfirman: 


“Apabila ia (neraka) melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka 
mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila 
mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan 
dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. 
(Akan dikatakan kepada mereka), Jangan kamu mengharapkan 
pada hari itu satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan 
yang berulang-ulang." Katakanlah (Muhammad), ‘Apakah (azab) 
seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada 
orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali 
bagi mereka?" Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di 
dalamnya (surga), mereka kekal (di dalamnya). Itulah janji Rabbmu 
yang pantas dimohonkan (kepada-Nya). (Al-Furqan: 12-16) 


‘Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, kemudian 
kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, 
kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang 
kenikmatan (yang megah di dunia itu).' (At-Takatsur: 6-8) 


662 


ai 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kemudian Allah sa bersumpah bahwa seluruh makhluk akan melihat 
neraka Jahanam. Allah berfirman, ‘Dan tidak ada seorang pun di antara kamu 
yang tidak mendatanginya (neraka). Hal itu bagi Rabbmu adalah ketentuan 
yang sudah ditetapkan." (Maryam: 71). Maksudnya adalah sumpah yang pasti 
terjadi.” 

Dalam Ash-Shahihain dari hadits Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari 
Abu Hurairah, Rasulullah 4 bersabda: 


TAU LS II ga don 


“Barangsiapa ditinggal mati oleh ketiga anaknya, maka ia tidak akan 
disentuh oleh api neraka kecuali sebatas pembuktian sumpah Allah 
(melewati saja). 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Hasan, dari Ibnu Luhai'ah, dari Zaban 
bin Faid, dari Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari ayahnya, Rasulullah 4 bersabda, 


RU OA AL GE Gb si a GE GA 
SAY 


“Barangsiapa berjaga-jaga di belakang (barisan) kaum muslimin 
secara sukarela, bukan karena upah dari penguasa, maka ia tidak 
akan melihat neraka dengan mata kepalanya sendiri, kecuali sebatas 
pembuktian sumpah Allah (melewati saja). 


Allah & berfirman, “Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang 
tidak mendatanginya (neraka)." Telah disebutkan hadits lengkapnya. 
Namun, para mufassir berselisih pendapat mengenai maksud dari al-wurûd 
(mendatangi). Dan pendapat yang paling jelas sebagaimana yang telah kami 
tetapkan dalam tafsir, bahwa maksud al-wuriid adalah melintas di atas 
Shirath. 


Allah berfirman: 


8 Shahih, Muttafag Alaihi, HR Al-Bukhari: 1/1251, Muslim: N Kitab: Al-Birr no. 150, Tirmidzi: 1/1060, 


'An-Nasa'i: IV/hal 25, Ibnu Majah: VI 603, dan Ahmad: 1/27 
9 HR Ahmad: II/324 sanadnya dhaif, karena kedhaifan Ibnu Lha 'ah dan Zaban bin Faid. 


663 


An-Nihêyah fil Fitan wal Maldhim 


O Er les Sab SA SI 


“Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa 
dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam (neraka) dalam 
keadaan berlutut.” (Maryam: 72) 


Mujahid berkata, “Sakit panas (dapat mengurangi) bagian setiap mukmin 
di dalam neraka.” 


KAA AP LAN DENGAN 

© E K lash Yea oh 

“Dantidakadaseorangpundiantarakamuyangtidakmendatanginya 
(neraka).” (Maryam: 71). 


Ibnu Jarir meriwayatkan, telah diceritakan serupa dengan ini, ia berkata: 
Imran bin Bikar Al-Kala'i bercerita kepadaku, Abul Mughirah bercerita 
kepada kami, Abdurrahman bercerita kepada kami, dari Tamim, Isma'il bin 
Ubaidillah bercerita kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah a, 
ia berkata, “Rasulullah #4, pernah keluar untuk menjenguk salah seorang 
shahabat yang sedang sakit (demam), dan aku turut serta bersama beliau. 
Kemudian beliau ; bersabda: 


Span Ai aa E r E aa EP 
SKNG gi eae EL o e dA ó 


‘Sesungguhnya, Allah sa berfirman, ‘Demam adalah api neraka-Ku. 
Aku telah menimpakannya kepada hamba-Ku yang beriman di dunia 
agar bisa mengurangi bagiannya dari neraka di akhirat'.”* (Hadits 
ini sanadnya hasan) 


Imam Ahmad menuturkan, Abdurrahman bercerita kepada kami, dari 
Israil, dari As-Sudi, dari Murrah, dari Abdullah bin Mas'ud Wa, mengenai 
tafsiran firman Allah, “Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang 
tidak mendatanginya (neraka).” Ia berkata, “Rasulullah # bersabda, 


10 HR Ahmad: 11/440. Hadits ini adalah hadits shahih karena ada hadits-hadits penguat yang lain. Lihat 
Jami'ul Ahaditsil Gudsiyyah: VIB49. 


664 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Seluruh manusia akan mendatangi neraka, kemudian akan keluar darinya 
(melewatinya) sesuai dengan amal mereka'"" 


Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dari hadits Israil, dari As-Sudi secara 
marfu.’ Kemudian ia juga meriwayatkannya dari hadits Syu'bah, dari As-Sudi 
dan ia menilainya mauguf. Juga diriwayatkan oleh Asbath dari As-Sudi, dari 
Murrah, dari Ibnu Mas'ud a, ia berkata, “Seluruh manusia akan mendatangi 
shirath, dan kedatangan mereka adalah berdirinya mereka di sekeliling 
neraka Jahanam. Kemudian mereka melewati shirath sesuai dengan amal 
mereka. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilatan petir, ada 
yang melewatinya seperti larinya kuda yang paling bagus, ada juga yang 
melewatinya seperti orang yang berlari. Dan orang terakhir yang lewat adalah 
seseorang yang cahayanya hanya ada pada ujung jempol kaki, ia berjungkir 
balik melewati shirath. Shirat itu licin dan menggelincirkan, di atasnya 
terdapat duri seperti duri pohon. Di kedua sisi shirath terdapat malaikat yang 
membawa besi-besi berpengait dari neraka untuk merenggut para manusia." 

Ibnu Mas'ud menyebutkan hadits secara lengkap. Hadits ini dikuatkan 
oleh hadits-hadits sebelumnya dan yang akan disampaikan selanjutnya, 
insya Allah. 

Sufyan Ats-Tsauri menuturkan, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu 
Zahra’, dari Ibnu Mas'ud Wa, ia berkata, "Allah memerintahkan agar shirath 
dibentangkan di atas neraka Jahanam. Lalu manusia melewatinya sesuai 
dengan kadar amalan mereka; ada yang melewatinya seperti kilatan petir, 
seperti hembusan angin, serta seperti larinya binatang tercepat. Lalu ada 
orang yang lewat dengan berlari dan ada yang lewat dengan berjalan kaki. 
Kemudian, yang terakhir di antara mereka ada yang berjalan pelan di atas 
perutnya (merayap). Ia berkata, Wahai Rabb, mengapaengkau melambatkan 
diriku?’ Allah menjawab, ‘Aku tidak melambatkan dirimu, tapi amalanmu 

yang melambatkan dirimu'." 

Diriwayatkan juga hadits semisal dari jalur lain, dari Ibnu Mas'ud secara 
marfu', tapi yang benar adalah mauguf, Allahu a'lam. 


Al-Hafizh Abu Nashr Wayili dalam kitab Al-Ibânah menuturkan, 
Muhammad bin Muhammad Ibnul Hajjaj bercerita kepada kami, Muhammad 


11 HR Tirmidzi: V/3159, 3160, Ahmad: 435, dan dinilai hasan oleh Tirmidzi. 


665 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


binAbdurrahmanAr-Ri'i bercerita kepada kami, Ali bin Husain Abu Ubaidillah 
bercerita kepada kami, Zakaria bin Yahya Abu As-Sikin bercerita kepada kami, 
Abdullah bin Shalih bercerita kepada kami, Abu Hamam Al-Farsi bercerita 
kepada kami, dari Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Qais bin Qais bin Muslim, 
dari Thawus, dari Abu Hurairah asi, Rasulullah #5 bersabda, “Manusia telah 
mengetahui sunahku meskipun mereka membenci hal itu. Dan jika kamu 
ingin tidak berdiri di atas shirath meski sekejap mata hingga kamu masuk 
surga, maka janganlah kamu berbicara sedikit pun mengenai agama Allah 
dengan akal pikiranmu.” (Hadits ini sanadnya gharib, dan matannya hasan, 
disebutkan oleh Al-Gurthubi). 

Al-Hasan bin Arafah berkata, Marwan bin Mu'awiyyah bercerita kepada 
kami, dari Bikar bin Abu Marwan, dari Khalid bin Ma'dan, ia berkata, “Setelah 
penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata, 'Akankah Rabb kami 
mengembalikan kami untuk mendatangi (wurud) neraka?' Maka dikatakan, 
‘Kalian telah melewatinya dan ia telah dipadamkan'.” 


Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari al-wurad ialah masuk. 
Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Rawahah, Abu Maisarah, dan 
lain sebagainya. 

Imam Ahmad menuturkan, Sulaiman bin Harb bercerita kepada kami, 
Ghalib bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Katsir bin Ziyad Al-Bursani, 
dari Abu Sumayyah ia berkata, “Kami berselisih pendapat mengenai al- 
wurid. Sebagian dari kami berpendapat, “Seorang mukmin tidak akan 
memasukinya.’ Sebagian lain berpendapat, “Mereka semua memasukinya, 
kemudian Allah menyelamatkan orang-orang beriman." Lalu aku berjumpa 
dengan Jabir bin Abdullah, maka kukatakan kepadanya, ‘Kami berselisih 
pendapat mengenai al-wurid.' Maka ia pun berkata, “Mereka semua akan 
mendatanginya'.” al 

Salman berkata, “Mereka semua akan memasuki neraka.” Ia meletakkan 
jari tangannya pada kedua telinganya, lalu berkata, “Tulilah aku jika aku tidak 
mendengar Rasulullah 4 bersabda, Tidak ada yang tersisa baik orang yang 
baik maupun yang jahat melainkan akan memasukinya. Namun, neraka 
menjadi dingin dan menyelamatkan bagi orang beriman, seperti yang terjadi 
pada Nabi Ibrahim 2, hingga orang-orang yang lain berteriak ketakutan 


666 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


terhadap masuknya mereka (kedalam neraka).'Kemudian beliau jg membaca 
firman Allah sa, Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang 
bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam (neraka) dalam 
keadaan berlutut." (Maryam: 72).”!? Hadits ini tidak ditulis oleh imam-imam 
yang lain di dalam kitab mereka, dan hadits ini statusnya hasan. 


Abu Bakr Ahmad bin Sulaiman An-Najar menuturkan, Abul Hasan 
Muhammad bin Ubaidillah bin Ibrahim bin Abdah As-Sulaithi bercerita 
kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id Al-Busytaji 
bercerita kepada kami, Sulaim bin Manshur bin Ammar bercerita kepada 
kami, Manshur bin Ammar bercerita kepadaku, Basyir bin Thalhah Al- 
Khuzami bercerita kepadaku, dari Khalid bin Darik, dari Ya'la bin Munabbih, 
dari Rasulullah 35, beliau bersabda: 


“Pada hari Kiamat nanti neraka akan berkata kepada seorang 
mukmin, Melintaslah wahai mukmin, sungguh cahayamu telah 
memadamkan kobaran apiku'." (Hadits ini sangat gharib). 


Ibnul Mubarrak berkata, dari Sufyan, dari seseorang, dari Khalid 
bin Ma'dan, ia berkata, “Penghuni surga berkata, 'Akankah Rabb 
kita mengembalikan kita untuk mendatangi neraka?” Maka dijawab, 
‘Sesungguhnya, kalian telah melewatinya dan ia telah dipadamkan'." 

Dalam riwayat lain dari Khalid bin Ma'dan, Jika penghuni surga telah 
masuk surga, mereka berkata, Tidakkah Rabb kita mengatakan bahwa 
kita akan mendatangi neraka?" Maka dijawab, Sesungguhnya, kalian telah 
melewatinya, dan kalian mendapatinya sudah menjadi abu'.” 

Ibnu Jarir menuturkan, Ya'gub bercerita kepadaku, Ibnu Ilyah bercerita 
kepada kami, dari Al-Jariri, dari Abu Salil, dari Ghunaim bin Oais, ia berkata, 
“Mereka menyebutkan tentang mendatangi neraka. Maka ia berkata, Manusia 
ditahan oleh neraka yang diliputi oleh kengerian, hingga terpangganglah di 
atasnya kaki-kaki para makhluk, yang baik maupun yang jahat. Kemudian 
neraka diseru oleh penyeru (surga), “Tahanlah penghuni-penghunimu dan 


12 HR Ahmad dalam Musnadnya: 11V329. 


667 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


lepaskanlah penghuni-penghuniku.' Lalu dibenamkanlah setiap orang yang 
menjadi pengikut neraka—Dan Allah lebih tahu tentang mereka daripada 
pengetahuan seseorang terhadap anaknya. Lalu Allah mengeluarkan 
orang-orang mukmin dengan kedua tangan-Nya.” (Ka'ab Al-Ahbar juga 
meriwayatkan hadits yang serupa). 

Imam Ahmad menuturkan, Ibnu Idris bercerita kepada kami, Al-A'masy 
bercerita kepada kami, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dari Ummu Maisarah 
istri Zaid bin Haritsah, ia berkata, “Suatu hari Rasulullah 4g berada di rumah 
Hafshah, lalu beliau bersabda, “Tidak akan masuk neraka seseorang yang 
pernah ikut perang Badar dan Hudaibiyah.” Hafshah bertanya, “Bukankah 
Allah telah berfirman, ‘Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang 
tidak mendatanginya (neraka).' Lalu Rasulullah $ membaca firman Allah, 
"Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan 
membiarkan orang-orang yang zalim di dalam (neraka) dalam keadaan 
berlutut.’ (Maryam: 86)” 

Ahmad juga meriwayatkannya dari Mu'awwiyah, dari Al-A'masy, dari 
Abu Sufyan, dari Jabir, dari Ummu Maisarah, dari Hafshah, dari Nabi 4%, lalu 
ia sebutkan hadits yang semisal. 

Muslim juga meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, ia 
mendengarnya dari Jabir, dari Ummu Maisarah, lalu ia menyebutkan hadits 
semisal, dan telah disebutkan di depan. Dan di dalam hadits-hadits syafaat 
akan dijelaskan tentang cara orang-orang mukmin melintasi shirath dan 
beragam cara jalan mereka di atasnya sesuai dengan amalan mereka. Di 


depan juga telah dijelaskan bahwa Nabi 44 adalah nabi pertama yang akan 
melintasi shirath bersama umatnya. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam bahwa Muhammad $ adalah rasul 
pertama yang melintasi shirath, kemudian Isa, kemudian Musa, kemudian 
Ibrahim, hingga yang paling akhir melintas adalah Nuh êh. Jika orang- 
orang mukmin telah selamat melintasi shirath, maka mereka disambut oleh 
penjaga-penjaga yang menghantarkan mereka ke surga. 


13 HR Ahmad: V1/362. 


668 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Diriwayatkan secara shahih dalam Ash-Shahih:" 


“Barangsiapa menafkahi dua orang istri di jalan Allah dari hartanya, 
maka ia akan dipanggil dari seluruh pintu surga—surga mempunyai 
delapan pintu. Barangsiapa banyak mendirikan shalat, ia akan 
dipanggil dari pintu shalat. Barangsiapa banyak mengeluarkan 
zakat, ia akan dipanggil dari pintu zakat. Barangsiapa banyak 
melakukan puasa, iaakan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan." Lalu Abu 
Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, tidaklah setiap orang dipanggil 
dari pintu yang dikehendaki-Nya karena suatu permintaan, maka 
apakah (mungkin) seseorang dipanggil dari seluruh pintu surga?" 
Beliau # menjawab, “Ya, dan aku berharap engkau termasuk di 
antara mereka, wahai Abu Bakar." 


Jika mereka telah masuk ke dalam Surga, mereka dihantarkan ke tempat 
tinggal mereka masing-masing. Mereka lebih tahu tentang tempat tinggal 
mereka di surga itu daripada tempat tinggal mereka dahulu ketika di dunia. 
Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari. 

Ath-Thabrani menuturkan, Ishag bin Ibrahim Ad-Dairi bercerita kepada 
kami, dari Abdurrazag, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Ziyad, 
dari Atha’ bin Yassar, dari Salman Al-Farisi ati, Rasulullah 36 bersabda: 


OS AN ja DES NS le 


33 
atapi Lgu 2 
[apake 
“Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan surat jalan (yang 
bertuliskan): Bismillahirrahmanirrahim, ini tulisan dari Allah untuk 


sifulan bin fulan, Masukkanlah ia ke dalam surga yang tertinggi dan 
buah-buahannya dekat.” 


Al-Hafizh Adh-Dhiya' meriwayatkan dari jalur Sulaiman At-Taimi, dari 
Abu Utsman An-Nahdiy, dari Salman Al-Farisi a, Rasulullah & bersabda, 
“Seorang mukmin akan diberi surat jalan untuk melintasi shirath (yang 


14 HR Al-Bukhari: IV/1897, Muslim: II, Kitab: Az-Zakah no. 85, Tirmidzi: V/3674, An-Nasa'i: V/9-10, 


669 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


bertuliskan): Bismillahirrahmanirrahim, ini tulisan dari Allah Yang 
Mahaperkasa, Maha Bijaksana, untuk si fulan, 'Masukkanlah ia ke dalam 
surga yang tertinggi dan buah-buahannya dekat'.” 

Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Al-Jami', dari Mughirah bin Syu'bah 
ag, Rasulullah # bersabda, “Semboyan seorang mukmin di atas shirath 
ialah, ‘Ya Rabb selamatkanlah, selamatkanlah!” (Tirmidzi berkata, “Hadits 
gharib.”). 

Di dalam Shahih Muslim disebutkan, “Dan Nabi kalian mengucapkan, 
“Ya Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah!” 

Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa para nabi juga mengucapkan 

„ucapan seperti itu, dan demikian pula para malaikat, semuanya mengucapkan 
ucapan seperti itu. 

Diriwayatkan secara shahih dalam Shahih Al-Bukharidarihadits Qatadah, 
dari Abu Mutawakkil An-Naji, dari Abu Sa'id Al-Khudri a, Rasulullah & 
bersabda, “Jika seorang mukmin telah selamat melintasi shirath, mereka 
akan ditahan di atas titian di antara surga dan neraka. Lalu dilakukanlah 
gishas untuk sebagian mereka atas kezaliman yang terjadi di antara mereka 
saat di dunia. Hingga ketika mereka telah dibersihkan dan disucikan, mereka 
diberi izin untuk masuk surga. Sungguh salah seorang di antara mereka lebih 
mengenali tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya dahulu 
ketika di dunia. }? A 

Al-Qurthubi dalam At-Tadzkirah mengomentari hadits ini dengan 
mengatakan, “D: jadikanlah titian ini sebagai shirath kedua bagi orang- 
orang mukmin secara khusus, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang 
jatuh keneraka.” 


Saya katakan, hal ini terjadi sesudah melintasi neraka. Sebab, bisa jadi 
titian tersebut di pasang pada akhir kengerian yang hanya diketahui oleh 
Allah, dan tidak kita ketahui. Allahu a'lam. 


15 HR Tirmidzi: IV/2432, dan ia menyatakan kedhaifannya dengan ucapannya, “Ini adalah hadits gharib, 
dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, yang kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Abdurahman 
bin Ishaq,” Saya katakan, “Abdurrahman bin Ishaq berasal dari kota Wasith dan ada yang mengatakan 
Kuffah, dan ia dhaif.” Akan tetapi, Tirmidzi juga menyebutkan hadits-hadits penguatnya, ia berkata, “Dan 
dalam pembahasan ini, hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah,” 

16 HR Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 329, dari Rib'i dan Hudzaifah. 

17 HR Al-Bukhari: V/2440 dan Ahmad: 11/13. 


670 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Muayyid bin Sa'id bercerita kepada 
kami, Shalih bin Musa bercerita kepada kami, dari Laits, dari Utsman, dari 
Muhammad bin Anas bin Malik, Rasulullah 4g bersabda, “Allah sa berfirman 
pada hari Kiamat, 'Lintasilah neraka dengan ampunan-Ku, masuklah surga 
dengan rahmat-Ku, dan mintalah tingkatan-tingkatan surga denganamalan- 
amalan kalian yang utama',” (Hadits ini gharib) 


Diriwayatkan juga hadits semisal oleh Abu Mu'awiyyah, dari Ismail 
bin Muslim, dari Qatadah, dari Abdullah dari sabda beliau #. Namun 
sanadnya mungathi, bahkan mu'dhal. Dan dikatakan oleh sebagian 
penasihat dalam riwayat yang diceritakan oleh Al-Gurthubi dalam At- 
Tadzkirah: “Bayangkanlah dirimu, wahai saudaraku, saat kamu melintas di 
atas shirath, dan kamu melihat neraka Jahanam yang berada di bawahmu 
hitam pekat, apinya menyala-nyala, kobarannya membumbung tinggi, 
sementara kamu terkadang berjalan dan terkadang merangkak.” Kemudian 
ia menyenandungkan sebuah syair: 


Jiwaku enggan melompat hingga aku tidak bisa menipu... 

Jika para hamba telah berada di hadapan Zat Maha-agung... 
Mereka bangkit dari kubur mereka dalam keadaan bingung... 
Dengan membawa dosa-dosa yang menggunung... 

Dan shirath telah dibentangkan agar mereka melintasinya... 
Diantara mereka ada yang berjalan miring ke kiri... 

Padahal di antara mereka ada yang berjalan menuju negeri Adn... 
Dan ia disambut oleh para bidadari dengan berlari cepat... 


Yang Maha Memelihara keselamatan berkata kepadanya wahai si 
celaka... 


Aku telah mengampunimu tapi engkau tak peduli... 


Orang-Orang Mukmin Masuk Surga 
Allah sx berfirman: 


671 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


s z Aaa Sat Mat ae Sabit e SEN sa 
Ot dlm II OR, ANG RE pg 
Pi , | Wa basah 

OKE JEN tas KET ya VI kN GN 

“IIngatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orangyang 
bertakwa (kepada Allah) Yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang 
terhormat, dan Kamiakan menggiring orang yang durhaka ke neraka 
Jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat 


syafaat (pertolongan), kecuali orang yang telah mengadakan 
perjanjian di sisi (Allah) Yang Maha Pengasih.” (Maryam: 85-87) 


Dalam sebuah hadits, “Sesungguhnya, mereka didatangi oleh unta- 
unta dari surga yang akan mereka kendarai.” Dalam hadits lain disebutkan, 
“Mereka didatangi unta-unta pada saat mereka bangkit dari kubur mereka." 

Keshahihan dua hadits tersebut perlu diteliti, karena sebelumnya 
telah disebutkan sebuah hadits, “Bahwasanya manusia seluruhnya akan 
dikumpulkan dengan berjalan kaki, sedangkan Rasulullah $& mengendarai 
untanya, dan Bilal mengumandangkan azan di hadapannya. Jika Bilal 
mengucapkan, ‘Asyhadu an lå ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadar 
rasitlullah (aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah 
dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), maka orang- 
orang dari yang pertama hingga yang terakhir membenarkannya." 


Jikahalitutermasukkeistimewaan bagi Rasulullah 4, maka didatangkannya 
unta-unta kepada orang-orang mukmin adalah setelah melintasi shirath, dan 
inilah yang lebih dekat dengan kebenaran, Allahu a'lam. 

Telah disebutkan dalam hadits tentang sangkakala, “Bahwasanya Allah 
membuatkan untuk mereka telaga, setelah mereka melintasi shirath. Dan 
jika mereka telah sampai di pintu surga, mereka meminta syafaat kepada 
Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, 
kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, kemudian kepada 


Nabi Muhammad 4&, dan beliaulah yang memberi syafaat kepada mereka 
dalam hal itu.” 


Sebagaimana telah diriwayatkan dalam Shahih Muslim, dari hadits Abu 
An-Nadhr Hasyim bin Al-Gasim, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Ahmad, 


672 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dari Imam Ahmad, dari Sulaiman bin Mughirah, dari Tsabit, dari Anas bin 
Malik ag, dari Rasulullah &, beliau bersabda, “Aku mendatangi pintu surga, 
lalu aku meminta dibukakan. Penjaga pun bertanya, 'Siapa kamu?” Aku 
menjawab, ‘Muhammad.’ Penjaga itu berkata, ‘Karenamu aku diperintah 
agar aku tidak membukakan pintu surga untuk siapa pun sebelummu'.”* 


Muslim menuturkan, Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala' bercerita 
kepada kami, Mu'awiyyah bin Hisyam bercerita kepada kami, dari Sufyan, 
dari Al-Mukhtar bin Filfil, dari Anas bin Malik asi, Rasulullah 35 bersabda, 
“Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari Kiamat kelak, 
dan aku adalah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga.” 

Dalam Shahih Muslim disebutkan, “Allah akan mengumpulkan manusia 
pada hari Kiamat. Lalu orang-orang beriman berdiri ketika surga mendekat 
kepada mereka. Lantas mereka mendatangi Nabi Adam dan berkata, Wahai 
bapak kami, berilah syafaat kepada kami" Nabi Adam berkata kepada 
mereka, ‘Bukankah Allah telah mengeluarkan kalian dari Surga lantaran satu 
kesalahan bapak kalian, Adam? Aku bukan orang yang berhak untuk itu"... 
Dan disebutkan hadits ini secara lengkap. 

Ini merupakan hadits penguat terhadap apa yang disebutkan dalam 
hadits sangkakala, tentang perginya orang-orang mukmin menemui para 
nabi kedua kalinya untuk meminta syafaat, supaya Allah mengizinkan mereka 
masuk surga. Dan ditetapkanlah bahwa Rasulullah 3& yang dapat membantu 
mereka untuk masuk surga, sebagaimana ditetapkannya syafaat pertama 
yang agung, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Allahu a'lam. 

Abdullah bin Imam Ahmad menuturkan, Suwaid bin Sa'id bercerita 
kepada kami, ia berkata, “Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Ali, maka 
ia membaca ayat ini, (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan 
Orang-orang yang bertakwa (kepada Allah) Yang Maha Pengasih, bagaikan 
kafilah yang terhormat, dan Kami akan menggiring orang yang durhaka ke 
neraka Jahanam dalam keadaan dahaga." (Maryam: 85-86), ia berkata, “Demi 
Allah, tidaklah mereka dikumpulkan (dengan berdiri) di atas kaki mereka, 
dan tidaklah kafilah terhormat dikumpulkan (dengan berdiri) di atas kaki 
18 HR Muslim: Vimany333, Ahmad: II 36. 


1, Kitab: Al-Iman no. 331. 
20 HR Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 329. 


673 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


mereka, tapi dengan menunggangi unta yang para makhluk belum pernah 
melihat yang semisal dengannya. Di atas unta-unta itu terdapat tandu-tandu 
yang terbuat dari emas. Mereka menungganginya hingga mengetuk pintu- 
pintu surga.”2 


Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadits ini dari 
Abdurrahman bin Ishag, dan menambahkan, “Tandu-tandunya terbuat dari 
emas, dan tali-talinya dilapisi batu mulia...” Lafal selanjutnya sama. 


Ibnu Abi Hatim menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Abu 
Ghassan bercerita kepada kami, Malik bin Ismail An-Nahdi bercerita kepada 
kami, Maslamah bin Ja'far Al-Bajali bercerita kepadaku, aku mendengar Abu 
Mu'adz Al-Bashri mengatakan: 


“Suatu hari, Alipernah berada disisi Rasulullah #£, lalu beliaumembacakan 
ayat untuk untuknya, (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan 
orang-orang yang bertakwa (kepada Allah) Yang Maha Pengasih, bagaikan 
kafilah yang terhormat.’ (Maryam: 85). Ali berkata, “Aku tidak menduga 
tentang kafilah yang terhormat itu melainkan mereka mengendara, wahai 
Rasulullah?" 


Nabi $ berkata, Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh, 
tatkala mereka dikeluarkan dari kubur, mereka dipertemukan atau 
didatangkan dengan unta putih yang memiliki sayap-sayap, yang mana di 
atasnya terdapat tandu-tandu emas, dan tali sepatu mereka adalah cahaya 
yang bersinar-sinar. Setiap langkahnya sejauh mata memandang, hingga 
berakhir pada sebuah pohon yang memancar dari akarnya dua mata air. 
Lalu mereka minum dari salah satu mata air itu, hingga dapat mensucikan 
kotoran-kotoran yang ada di dalam perut mereka. 


Sesudah itu mereka mandi dari mata air yang satunya lagi, maka kulit 
mereka tidak akan kusut lagi setelah itu, untuk selamanya. Dan berlakulah 
untuk mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Lalu mereka 
sampai atau datang di pintu surga dan ternyata ada sebuah lingkaran yang 
terbuat dari yagut merah di atas lembaran-lembaran emas. Maka mereka 
memukulkan lingkaran itu pada lembaran-lembaran, dan ia mendengar 


21 Musnad: V155, sanadnya dhaif karena ada tambahan-tambahan dari Abdullah bin Ahmad dalam Musnad 
ayahnya. 


674 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


suara dentangan yang nyaring, sehingga sampailah berita kepada setiap 
bidadari-bidadari bahwa suaminya telah datang. Lantas mereka mengutus 
pelayan mereka untuk membukakan pintu untuknya. Dan ketika para 
pelayan itu melihatnya, mereka segera bersimpuh kepadanya—menurut 
Maslamah, Rasulullah mengatakan, ‘Bersujud.’ 


Ia berkata, 'Angkatlah kepalamu!" 


Pelayan itu berkata, 'Aku adalah pelayanmu dan aku bertugas untuk 
melaksanakan perintahmu.' Lalu ia mengikuti si pelayan dan berjalan di 
belakangnya. Ia berjalan cepat mengampiri bidadari, dan bidadari punkeluar 
dari tenda mereka yang terbuat dari yagut, hingga bidadari itu memeluknya. 
Lalu Bidadari itu berkata, ‘Engkaulah cintaku dan akulah cintamu. Aku 
adalah abadi yang tidak pernah mati, aku penuh kenikmatan yang tidak 
pernah susah dan aku penuh kerelaan dan tidak pernah murka, dan aku 
mandul yang tidak beranak." 


Lalu ia masuk ke dalam sebuah rumah, yang mana jarak dari kepala 
hingga atapnya adalah seratus lengan. Bangunannya berada di atas batu 
mutiara. Jalan-jalannya berwarna merah, kuning, dan hijau. Tidak ada satu 
pun jalan yang menyulitkan pemiliknya. Di dalam rumah terdapat tujuh 
puluh tempat tidur. Di atas setiap tempat tidur ada tujuh puluh kasur, dan 
setiap kasur ada seorang istri, dan pada setiap istri ada tujuh puluh pakaian. 
Ia dapat melihat tulang sumsum betisnya dari balik pakaian-pakaiannya. Ia 
dapat menggaulinya selama satu malam di antara malam-malam kalian ini. 
Sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka, adalah sungai-sungai yang 
airnya tidak payau—beliau mengatakan, Jernih dan tidak kotor." 


Juga sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya, yang tidak keluar 
dari puting-puting hewan. Juga sungai-sungai khamer (anggur yang tidak 
memabukkan) yang lezat rasanya bagi peminumnya, yang tidak diperas oleh 
kaum laki-laki dengan kaki-kaki mereka. Juga sungai-sungai madu yang 
murni, yang tidak keluar dari perut-perut lebah. Buah-buahannya terasa 
manis, jika mau ia bisa makan sambil berdiri atau sambil bersandar.” 


Kemudian Rasulullah 4 membacakan, Dan naungan (pepohonan)nya 


dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik 
(buah)nya.' (Al-Insan: 14). 


675 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


Rasulullah # melanjutkan, ‘Dengan begitu, ia berhasrat untuk makan. 
Lalu ia didatangi seekor burung putih—bisa jadi beliau berkata, ‘hijau.’ 
Burung itu mengangkat sayap-sayapnya dan makan dari berbagai sisi dengan 
warna apa pun yang diinginkannya. Kemudian burung itu terbang dan pergi. 
Lantas malaikat masuk dan berkata, ‘Keselamatan atas kalian. Dan itulah 
surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu 
kerjakan. (Az-Zukhruf' 72). Seandainya satu helai rambut saja dari rambut 
bidadari-bidadari itu jatuh kepada penduduk bumi, niscaya matahari 


menjadi hitam jika dibandingkan dengan cahaya rambut itu’. 


Kami telah meriwayatkannya dalam Al-Ja'diyat dari perkataan Ali secara 
mauguf, tapi mendekati shahih, Allahu a'lam. 


Abu Qasim Al-Baghawi menuturkan, Ali bin Al-Ja'd bercerita kepada 
kami, Zuhari bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali aw, 
ia berkata, “Rasulullah # menyebutkan tentang neraka dan membesarkan 
perkaranya yang aku tidak hafal mengenainya. Lalu beliau membaca firman 
Allah, ‘Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb dibawa ke dalam surga 
berombong-rombongan (pula). (Az-Zumar: 73). Beliau kemudian berkata: 

“Sampai ketika mereka telah sampai pada salah satu pintu surga, mereka 
menjumpai sebuah pohon yang dari bawahnya keluar dua mata air yang 
mengalir. Maka mereka pun menuju ke salah satu mata air itu. Seakan-akan 
mereka disuruh untuk itu. Lalu mereka minum darinya sehingga hilanglah 
kotoran-kotoran yang ada di dalam perut mereka. 


Kemudian mereka pergi menuju ke mata air yang lain, lalu bersuci 
dengan airnya. Dan berlakulah untuk mereka kesenangan hidup yang penuh 
kenikmatan. Rambut mereka tidak akan berubah untuk selamanya, serta 
rambut mereka tidak menjadi kusut. Seakan-akan mereka mengenakan 
minyak rambut. Kemudian saat mereka telah sampai di surga, penjaganya 
berkata kepada mereka, ‘Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah 
kamu! Maka masuklah, kamu kekal di dalamnya.' (Az-Zumar: 73) 


Kemudian mereka dikelilingi anak-anak, seperti halnya anak-anak 
mengelilingi penduduk dunia dengan keakraban yang dipersembahkan 
untuk mereka. Anak-anak itu berkata, 'Bergembiralah kalian dengan berbagai 
macam kemuliaan yang telah Allah siapkan untuk kalian." 


676 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kemudian, salah satu anak dari anak-anak itu pergi menghampiri 
beberapa bidadari surga yang menjadi istri-istri orang mukmin di surga, 
lalu berkata, ‘Fulan telah datang dengan namanya yang ia dipanggil dengan 
nama tersebut saat di dunia dahulu." 

Bidadari itu bertanya, 'Kamu telah melihatnya?" 

Anak kecil itu menjawab, ‘Aku telah melihatnya dan ia tidak melihatku." 

Mendengar berita itu, salah satu bidadari melonjak kegirangan hingga ia 
berdiri di ambang pintu istananya. Setibanya orang mukmin di rumahnya, 
ia melihat pondasi bangunan rumahnya, dan ternyata terbuat dari mutiara 
yang di atasnya terdapat bangunan tinggi berwarna merah, hijau, kuning, 
dan berbagai warna lainnya. 

Kemudian ia mendongakkan kepalanya dan memandang atapnya, 
dan ternyata ia seperti kilatan cahaya. Seandainya Allah tidak menjadikan 
matanya mampu melihat, niscaya pandangannya bisa lenyap (buta). 
Kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya, dan tiba-tiba para istrinya 
datang, gelas-gelas telah tersedia (di dekatnya), bantal-bantal sandaran telah 
tersusun, dan permadani-permadani telah terhampar. 

Kemudian ia bersandar lalu berkata, ‘Segala puji bagi Allah yang telah 
menunjukkan kami ke (surga) ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk 
sekiranya Allah tidak menunjukkan kami." (Al-A'raf: 43). Sesungguhnya, 
rasul-rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada 
mereka, ‘Dan itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang 
telah kamu kerjakan.’ (Az-Zukhruf! 72) 

Kemudian seseorang berseru, ‘Kalian hidup dan tidak akan mati selama- 
lamanya. Kalian mandul dan tidak akan melahirkan selama-lamanya, dan 
kalian sehat serta tidak akan sakit selama-lamanya'"2 


Keadaan penghuni surga seperti di dalam hadits tidak mengharuskan 
adanya perubahan bentuk manusia dari keadaan mereka dahulu ketika di 
dunia, menjadi tinggi sampai enam puluh lengan dan lebar enam lengan 
yang merupakan sifat seluruh orang yang masuk surga, seperti yang telah 
tersebut dalam hadits. 


22 Lihat Sunan Tirmidzi: V/4246. 


677 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Itu semua terjadi ketika berada di antara dua mata air yang mana mereka 
mandi di salah satunya, sehingga perutnya dibersihkan dari kotoran-kotoran 
dan dari yang lainnya. Lalu berlakulah untuk mereka kesenangan hidup 
yang penuh kenikmatan. Seluruhnya lebih sesuai dan mendekati apa yang 
disebutkan dalam hadits terdahulu, “Bahwa ini terjadi di halaman-halaman 
rumahnya,” karena kedhaifan sanadnya. Dan sungguh jauh orang yang 
berpendapat bahwa hal ini terjadi ketika mereka bangkit dari kubur, karena 

` adanya dalil-dalil yang menyelisihinya. Allahu a'lam. 


Abdullah bin Mubarrak menuturkan, Sulaiman bin Mughirah bercerita 
kepada kami, dari Humaid bin Hilal, ia berkata, “Telah disebutkan kepada 
kami bahwa jika seorang laki-laki masuk surga, maka dibentuk seperti 
bentuk penghuni surga, diberi pakaian dari pakaian penduduk surga, diberi 
perhiasan dari perhiasan penduduk surga, dan diperlihatkan kepadanya 
istri-istrinya serta pelayannya, maka ia terbawa dalam luapan kebahagiaan. 
Seandainya ia bisa mati, pasti ia akan mati lantara luapan kebahagiaannya 
tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, Apakah kamu telah mengetahui luapan 
kebahagiaanmu ini? Sungguh hal itu berlaku untukmu selamanya'.” 


Ibnul Mubarrak menuturkan, Rasyidin bin Sa'ad bercerita kepada kami, 
dari Zuhrah, dari Ma'd Al-Qursyi, dari Abu Abdurrahman Al-Jaili, ia berkata, 
“Sesungguhnya, seorang hamba tatkala pertama kali masuk ke dalam surga, 


ia disambut oleh tujuh puluh ribu pelayan, yang seakan-akan mereka adalah 
mutiara.” 


Ibnul Mubarrak menuturkan, Yahya bin Ayyub memberitakan kepada 
kami, Abdullah bin Zahr bercerita kepadaku, dari Muhammad bin Ayyub, 
dari Abu Abdurrahman Al-Ma'afiri, ia berkata, “Sesungguhnya, kelak akan 
diberikan kepada seorang laki-laki dari penghuni surga dua barisan pelayan, 
ia tidak bisa melihat pemuda-pemuda yang melayaninya pada kedua 
ujungnya. Sampai ketika ia lewat, mereka pun berjalan di belakangnya.” 

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Maslamah, dari Dhahhak bin Muzahim, 
ia berkata, “Jika seorang mukmin telah masuk surga, maka masuklah di 
hadapannya malaikat. Lalu malaikat membawanya menuju pintu-pintusurga, 
dan berkata, Apa yang kamu lihat?" Ia berkata, “Aku melihat mayoritas istana- 
istana yang aku lihat terbuat dari emas dan perak.’ Lantas malaikat berkata, 


678 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Sungguh, ini untukmu.” Sampai ketika ia tampak oleh orang-orang yang ada 
di dalamnya, mereka pun menyambutnya dari setiap pintu dan dari setiap 
tempat. Mereka semua berkata, 'Kami semua adalah milikmu.’ Kemudian 
malaikat berkata, 'Jalanlah! Lalu malaikat bertanya, “Apa yang kami lihat?” 
la menjawab, “Aku melihat kemah-kemah yang mana ia merupakan kemah 
yang paling banyak penjaganya dan paling banyak keramahannya.' Malaikat 
berkata, “Sungguh, ini semua aku kumpulkan untukmu.” Lalu jika ia telah 
tampakoleh Orang-orang yang ada di dalamnya, mereka pun menyambutnya 
dengan berkata, ‘Kami semua adalah milikmu'." 


Ahmad bin Abu Al-Hawari menuturkan, dari Abu Sulaiman Ad-Darani 
mengenai firman Allah &, “Dan apabila engkau melihat (keadaan) di 
sana (surga), niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan 
dan kerajaan yang besar. (Al-Insan: 20). Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, 
“Sungguh, malaikat pasti akan datang dengan membawa sesuatu yang amat 
berharga untuk wali Allah sx, dan malaikat tersebut tidak bisa menemuinya 
melainkan harusizin terlebih dahulu. Ia berkata kepada penjagannya, ‘Izinkan 
aku untuk menemui wali Allah.’ Maka, penjaga tersebut memberitahukan 
kepada penjaga-penjaga yang lain satu persatu. Dan dari rumahnya menuju 
Dar As-Salam (rumah keselamatan), yaitu sebuah pintu yang darinya ia 
masuk menuju Rabbnya, jika Dia berkehendak, tanpa perlu izin. Sedangkan 
utusan Allah Yang Mahamulia tidak masuk kepada-Nya kecuali dengan izin.” 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Khalid bin Khaddasy bercerita kepada 
kami, Mahdi bin Maimun bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Abdul 
Muluk bin Abu Ya'qub, dari Bisyr bin Saghaf, ia berkata, “Ketika kami sedang 
duduk-duduk bersama Abdullah bin Salam, ia berkata, “Sesungguhnya, 
makhluk Allah yang paling mulia bagi Allah adalah Abul Qasim 36. Dan 
sesungguhnya, surga itu di langit dan neraka di bumi. Apabila hari Kiamat 
terjadi, Allah akan membangkitkan para makhluk, umat-umat manusia dan 
para nabi. Kemudian diletakkanlah shirath di atas Jahanam. 


Kemudian ada suara, ‘Di mana Ahmad dan umatnya?’ Rasulullah 3% pun 
berdiri dan diikuti oleh umatnya: yang baik maupun yang jahat. Lantas mereka 
berjalan menuju shirath, lalu Allah menghapus penglihatan musuh-musuh- 
Nya, hingga mereka berjatuhan ke dalam Jahanam, dari sebelah kiri maupun 
kanan. Sedangkan Nabi 4 dan orang-orang saleh yang bersama beliau selamat. 


679 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Sesudah itu, para malaikat menyambut mereka dan menempatkan mereka di 
rumah-rumah mereka dan kediaman-kediaman mereka di dalam surga, di 
sebelah kanan dan kirimu, hingga sampai kepada Rabbnya, lantas diberikan 
kepadanya sebuah kursi dari sisi yang lain. Kemudian mereka diikuti oleh para 
nabi dan umat-umat yang lain, hingga yang paling akhir di antara mereka 
adalah Nabi Nuh 22X.” (Hadits ini mauguf pada Ibnu Salam a). 

Ibnu Abu Dunya menuturkan, Abu Nashr At-Tamar bercerita kepada 
kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Tsabit Al-Banani, dari 
Abu Utsman An-Nahdi, dari Salman Al-Farisi ass, ia berkata, “Shirat akan 
diletakkan pada hari Kiamat, dan ia memiliki ketajaman seperti tajamnya 
silet. Lalu malaikat bertanya, Wahai Rabb kami, siapa saja yang akan 
melintas di atas shirath?' Allah menjawab, Siapa saja yang Aku kehendaki 
dari para makhluk-Ku.' Malaikat pun berkata, Wahai Rabb kami, tidaklah 
kami menyembah-Mu kecuali dengan sebaik-baik penyembahan.” 


Sifat-Sifat Penghuni Surga dan Berbagai Kenikmatan yang Telah Allah Siapkan 
untuk Mereka 

Imam Ahmad menuturkan, Abdurrazag bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Hamam, dari Abu Hurairah a, Rasulullah # 
bersabda: 


SI a ii a 
abah SA Ge HE Go Dak 
naa NG Hie sa Ey A dn 


PAUN 
3 da IN G 2g 3 
9 Ga Kg 
55 sa a SA 256 E 
“Rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, rupa 
mereka laksana bulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah 
di dalamnya, tidak mengeluarkan ingus dan tidak buang air besar. 
Sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Alat panggangan 


680 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mereka terbuat dari pohon gaharu dan aroma mereka adalah kasturi. 
Setiap orang dari mereka memiliki dua orang istri yang mana tulang 
sumsum betis keduanya dapat dilihat dari balik daging, lantaran 
saking indahnya. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak 
pula kebencian. Hati mereka berada dalam satu hati, dan mereka 
senantiasa bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang." 


Imam Muslim juga meriwayatkan, dari Muhammad bin Rafi, dari 
Abdurrazag, dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Muhammad bin Mugatil, 
dari Ibnul Mubarrak, yang mana kedua-duanya meriwayatkan dari Ma'mar. 

Abu Ya'la menuturkan, Abu Khaitsamah bercerita kepada kami, Jarir 
bercerita kepada kami, dari Ammarah bin Al-Ga'ga', dari Abu Zur'ah, dari 
Abu Hurairah as, Rasulullah # bersabda, “Rombongan pertama yang 
memasuki surga memiliki rupa seperti bulan pada malam purnama. Adapun 
orang-orang sesudah mereka memiliki rupa yang lebih terang cahayanya 
dari kilauan bintang di langit. Mereka tidak kencing, tidak buang air besar, 
tidak meludah, dan tidak mengeluarkan ingus. Sisir-sisir mereka terbuat dari 
emas dan aroma mereka adalah kasturi. Alat panggangan mereka terbuat 
dari pohon gaharu, istri-istri mereka adalah para bidadari surga, dan akhlak 
mereka berada di atas akhlak satu orang laki-laki, dengan rupa ayah mereka 
(Adam) dan setinggi enam puluh lengan." 

Diriwayatkan juga oleh Muslim dari Abu Khaitsamah, serta disepakati 
oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Jarir. 


Usia Penduduk Surga 


Imam Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan dengan lafal miliknya, 
dari hadits Hamad bin Salamah, dari Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Sa'id bin 
Musayyib, dari Abu Hurairah as, Rasulullah $ bersabda: 


SE ASP SK Ale Ay A2 AI 


sak 3). 

| Jal jiy 
nET E TE E ET akan Ba <. 

gi č SE óig 35 E Cp 

23 HR Ahmad: 1/316 dengan sanad shahil 


Jannah no. 17, dan juga dalam Sunan Ti 
24 HR Muslim dalam Shahihnya: IV, Kitab: 


ladits ini juga terdapat dalam Shahih Muslim: IV, Kitab: Al- 
it IV/2537. 
Jannah no. 15, 16. 


681 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


“Penghuni surga masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak 
berambut tubuhnya, tidak berjenggot, putih lagi basah, bercelak, 
semua berusia tiga puluh tiga tahun, dengan bentuk tubuh seperti 
Adam, tinggi enam puluh lengan dan lebar tujuh lengan.” 


Ath-Thabrani menuturkan, Ahmad bin Ismail Al-Adawi bercerita kepada 
kami, Umar bin Marzug bercerita kepada kami, Imran Al-Gathan bercerita 
kepada kami, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abdurrahman bin 
Ghanam, dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah # bersabda, “Penghuni surga 
masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berambut tubuhnya, tidak 
berjenggot, bercelak, dan semua berusia tiga puluh tiga tahun.” 


Tirmidzi juga meriwayatkan hadits dari Imran bin Dawud Al-Gathan 
kemudian ia mengatakan, “Hadits ini hasan gharib.” 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Qasim bin Hasyim bercerita 
kepada kami, Shafwan bin Shalih bercerita kepada kami, Jarad bin Jarrah Al- 
Asgalani bercerita kepadaku, Al-Auza'i bercerita kepada kami, 
bin Ri'ab, dari Anas bin Malik s, Rasulullah # bersabda, 
masuk ke dalam surga dengan tinggi badan setinggi Adam, yaitu 60 lengan 
dengan lengan malaikat. Dengan ketampanan seperti Yu: 


suf dan seperti 
kelahiran Isa, semua berusia tiga puluh tiga tahun. Dengan kefasihan seperti 
lisan Muhammad, tidak bera 


mbut tubuhnya, tidak berjenggot, dan mereka 
bercelak." 


dari Harun 
“Penghuni surga 


Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan, 
bin Al-Walid bercerita kepada kami, keduanya berkata: Umar bercerita 
kepada kami, dari Al-Auza'i, dari Harun bin Ri'ab, dari Anas bin Malik a, 
Rasulullah 5 bersabda, “Penghuni surga dibangkitkan dalam bentuk rupa 
seperti Adam, berusia tiga puluh tiga tahun, tidak berambut tubuhnya, tidak 
berjenggot, dan mereka bercelak. Sesudah itu mereka dibawa ke sebuah pohon 


Mahmud bin Khalid dan Abbas 


ea asa dea 
25 Sanadnya dhaif karena Qatadah meriwayatkannya secara “an'anah dan sifat tadlism 
v: ya. Juga karena 
lemahnya Syahru bin Hausyab. Hadits ini juga terdapat dalam Musnad hi 4 
shahih. Lihat Mujma'uz Zawaid: XV399. JB si Pana Wasa) dan sanadya 


26 Sanadnya dhaif karena Qatadah memilik sifat tadlis dan meriwayatkannya secara 


lemahnya Syahru bin Hausyab SN mah aaa 


682 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


di dalam surga dan berpakaian darinya. Tidak akan usang pakaian mereka 
dan tidak akan hilang usia muda mereka.” 


Abu Bakar bin Abi Dawud menuturkan, Sulaiman bin Dawud bercerita 
kepada kami, Ibnu Wahab bercerita kepada kami, Amru bin Harits bercerita 
kepada kami, Daraj Abu As-Samh telah bercerita kepadanya, dari Abu Al- 
Haitsam, dari Abu Sa'id Al-Khudri as, Rasulullah sg bersabda: 


YANG GN gi bp S pa ba E Jl Ga SL ya 
JEN Jal AS NAN Sa 


“Penghuni surga yang dahulu mati ketika ia masih kecil atau sudah 
tua, maka mereka dikembalikan dalam usia tiga puluh tiga tahun di 
dalam surga, dan tidak akan bertambah selamanya. Demikian pula 
halnya dengan penduduk neraka.” 


Tirmidzi juga meriwayatkan dari Suwaid bin Nadhr, dari Ibnul Mubarrak, 
dari Rasyidin bin Sa'ad, dari Amru bin Al-Harits.? 


Sifat Neraka dan Azab yang Pedih di Dalamnya 


Allah ss berfirman: 


“Maka jika kamu tidak mampu membuat, dan (pasti) tidak akan 
mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya 
manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.” (Al- 
Bagarah: 24) 


“Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia 
seluruhnya.” (Al-Bagarah: 161) 


“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab 
dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api 
neraka!" (Al-Bagarah: 175) 


37 Harun bin Ri'ab, diperselisihkan tentang mendengarnya ia dari Anas. Hadits yang sama juga terdapat 
dalam riwayat Tirmidzi: IV/2539, namun dari hadits Abu Hurairah, dan dihasankan oleh Tirmidzi. 

28 Sanadnya dhaif karena kedhailan riwayat Darraj Abu As-Samh, dari Abu Al-Haitsam, 

29 Sanadnya juga dhaif karena kedhaifan Rasyidin bin Sa'ad. 


683 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


“Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak 
akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun 
(berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri 
dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang 
pedih dan tidak memperoleh penolong.” (Ali-Imran: 91) 


“Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelakakan 
Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, 
Kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. 
Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana.” (An-Nisa': 56) 


“Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, 
Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak (pula) akan 
menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus), kecuali jalan ke 
neraka Jahanam: mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan 
hal itu (sangat) mudah bagi Allah." (An-Nisa': 168-169) 


“Sesungguhnya, orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki 
segala apa yangada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu (lagi) 
untuk menebus diri mereka dari azab pada hari Kiamat, niscaya 
semua (tebusan) itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka (tetap) 
mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi 
tidak akan dapat keluar dari sana. Dan mereka mendapat azab yang 
kekal.” (Al-Maidah: 36-37) 


“Sesungguhnya, Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan 
menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu- 
pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga, 
sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi 
mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut 
(api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- 
orang yang zalim." (Al-A'raf: 40-41) 


“Dan mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) 
dalam panas terik ini.” Katakanlah (Muhammad), ‘ʻApi neraka 


684 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Jahanam lebih panas,’ jika mereka mengetahui. Maka biarkanlah 
mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak, sebagai balasan 
terhadap apa yang selalu mereka perbuat." (At-Taubah: 81-82) 


“Kemudian Kami rasakan kepada mereka azab yang berat, karena 
kekafiran mereka." (Yûnus: 70) 


“Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih, 
mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali 
jika Rabbmu menghendaki (yang lain). Sungguh, Rabbmu Maha 
Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” (Htid: 106-107) 


“Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari Kiamat dengan 
wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat 
kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api 
Jahanam ituakan padam, Kami tambah lagi nyalanya bagi mereka." 
(Al-Isra': 97) 


“Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, 
mereka bertengkar mengenai Rabb mereka. Maka bagi orang kafir 
akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api (neraka) untuk mereka. 
Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan 
(air mendidih) itu akan dihancurkan segala apa yang ada dalam 
perut dan kulit mereka. Dan (azab) untuk mereka cambuk-cambuk 
dari besi. Setiap kali mereka hendak ke luar darinya (neraka) karena 
tersiksa, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (kepada mereka 
dikatakan), 'Rasakanlah azab yang membakar ini!.” (Al-Hajj: 19-22) 


“Barangsiapa berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah 
orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa ringan timbangan 
(kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan 
dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahanam. Wajah 
mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka dalam 
keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayat-Ku 
telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? 
Mereka berkata, Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan 


685 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, 
keluarkanlah kami darinya (kembalikanlah kami ke dunia), jika 
kami masih juga kembali (kepada kekafiran), sungguh, kami adalah 
orang-orang yang zalim." Dia (Allah) berfirman, Tinggallah dengan 
hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku. 
Sungguh, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa, 'Ya Rabb 
kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami'.” (Al-Mukmindn: 
102-109) 


“Bahkan mereka mendustakan hari Kiamat. Dan kami menyediakan 
neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari 
Kiamat. Apabila ia (neraka) melihat mereka dari tempat yang jauh, 
mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan 
apabila mereka dilemparkan ke tempat yang. sempit di neraka dengan 
dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. 
(Akan dikatakan kepada mereka), Janganlah kamu mengharapkan 
pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan 
yang berulang-ulang'.” (Al-Furqan: 11-14) 


“Maka mereka (sesembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka 
bersama orang-orang yang sesat, dan bala tentara Iblis semuanya. 
Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya (neraka), 'Demi 
Allah, sesungguhnya kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang 
nyata, karena kita mempersamakan kamu (berhala-berhala) dengan 
Rabb seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali 
orang-orang yang berdosa. Maka (sekarang) kita tidak mempunyai 
seorang pun pemberi syafaat (penolong), dan tidak pula mempunyai 
teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali (ke dunia) 
niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.' Sungguh, pada yang 
demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan 
mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabbmu benar-benar Dialah 
Mahaperkasa, Maha Penyayang." (Asy-Syu'ara': 94-104) 


— 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksaan buruk (di dunia) 
dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi." (An- 
Naml: 5) 


“Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami 
paksa mereka (masuk) ke dalam azab yang keras.” (Luqman: 24) 


“Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat kediaman 
mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, 
mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada 
mereka, 'Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.' 
Dan pasti Kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat 
(di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat): agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar)." (As-Sajdah: 20-21) 


“Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi 
mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya, mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan 
penolong. Pada hari (ketika) wajah mereka dibolak-balikan dalam 
neraka, mereka berkata, Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada 
Allah dan taat (pula) kepada Rasul.’ Dan mereka berkata, ‘Ya Rabb 
kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para 
pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang 
benar). Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali 


lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar'.” (Al-Ahzab: 
64-68) 


“Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka 
tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan 
dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang 
yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya 
Rabb kami, keluarkanlah kami (dari neraka), niscaya kami akan 
mengerjakan kebajikan, yang berlainan dengan yang telah kami 
kerjakan dahulu.” (Dikatakan kepada mereka), Bukankah Kami 
telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang 
mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi 


687 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami) dan bagi orang-orang 
zalim tidak ada seorang penolong pun." (Fathir: 36-37) 


“Inilah (neraka) Jahanam yang dahulu telah diperingatkan 
kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu 
kamu mengingkarinya. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, 
tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan 
memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. 
Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami hapuskan penglihatan 
mata mereka; sehingga mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. 
Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan Jika Kami 
menghendaki, pastilah Kami ubah bentuk mereka di tempat mereka 
berada; sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak 
sanggup kembali." (Yasin: 63-67) 


“(Diperintahkan kepada malaikat), 'Kumpulkanlah orang-orang 
yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu 
mereka sembah, selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada merekajalan 
ke neraka. Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya 
mereka akan ditanya, ‘Mengapa kamu tidak tolong-menolong?” 
Bahkan mereka pada hari itu menyerah (kepada keputusan Allah)." 
(Ash-Shaffat: 22-26) 


“Beginilah (keadaan mereka). Dan sungguh, bagi orang-orang yang 
durhaka pasti (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka 
Jahanam yang mereka masuki: maka itulah seburuk-buruk tempat 
tinggal. Inilah (azab neraka), maka biarlah mereka merasakannya, 
(minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, 
dan berbagai macam (azab) yang lain yang serupa itu. (Dikatakan 
kepada mereka), ‘Ini rombongan besar (pengikut-pengikutmu) yang 
masuk berdesak-desakan bersama kamu (ke neraka).' Tidak ada 
ucapan selamat datang bagi mereka karena sesungguhnya mereka 
akan masuk neraka (kata pemimpin-pemimpin mereka). (Para 
pengikut mereka menjawab), Sebenarnya kamulah yang (lebih 
pantas) tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah 


688 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka itulah seburuk- 
buruk tempat menetap." Mereka berkata (lagi), Ya Rabb kami, 
barangsiapa menjerumuskan kami ke dalam (azab) ini, maka 
tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka.’ Dan 
(orang-orang durhaka) berkata, 'Mengapa kami tidak melihat orang- 
orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang 
jahat (hina). Dahulu Kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah 
karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?” Sungguh, 
yang demikian benar-benar terjadi, (yaitu) pertengkaran di antara 
penghuni neraka." (Shad: 55-64) 


“Orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahanam secara 
berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya (neraka), 
pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada 
mereka, ‘Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul 
dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Rabbmu dan 
memperingatkan kepadamu akan pertemuan (dengan) harimu ini?" 
Mereka menjawab, ‘Benar, ada," tetapi ketetapan azab pasti berlaku 
terhadap orang-orang kafir. Dikatakan (kepada mereka), Masukilah 
pintu-pintu neraka Jahanam itu, (kamu) kekal di dalamnya.’ Maka 
(neraka Jahanam) itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang- 
orang yang menyombongkan diri." (Az-Zumar: 71-72) 


“Sesungguhnya, orang-orang yang kafir, kepada mereka (pada hari 
Kiamat) diserukan, Sungguh kebencian Allah (kepadamu) jauh lebih 
besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu 
diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya.' Mereka menjawab, 
“Ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah 
menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa 
kami. Maka adakah jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)? 
Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila 
diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, 
kamu percaya. Maka keputusan (sekarang ini) adalah pada Allah 
yang Mahatinggi, Mahabesar. ” (Ghafir: 10-12) 


689 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


“Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, 
sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang 
sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan 
petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada malaikat 
diperintahkan), 'Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam 
azab yang sangat keras.’ Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah- 
bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada 
orang-orangyang menyombongkan diri, Sesungguhnya, kami dahulu 
adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan 
sebagian (azab) api neraka yang menimpa kami?' Orang-orang yang 
menyombongkan diri menjawab, Sesungguhnya, kita semua sama- 
sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara 
hamba-hamba-(Nya).' Dan orang-orang yang berada dalam neraka 
berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, 'Mohonkanlah 
kepada Rabbmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari 
saja.” Maka (penjaga-penjaga Jahanam) berkata, “Apakah rasul- 
rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang 
nyata?” Mereka menjawab, ‘Benar, sudah datang.’ (Penjaga-penjaga 
Jahanam) berkata, ‘Berdoalah kamu (sendiri)! Namun doa orang- 
orang kafir itu sia-sia belaka. Sesungguhnya, Kami akan menolong 
rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan 
dunia dan pada hari tampilnya para saksi (hari Kiamat), (yaitu) hari 
ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan 
mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk." (Ghafir: 
45-52) 


“(yaitu) orang-orang yang mendustakan Kitab (Al-Quran) dan wahyu 
yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kelak 
mereka akan mengetahui, ketika belenggu dan rantai dipasang di 
leher mereka, seraya mereka diseret, ke dalam air yang sangat panas, 
kemudian mereka dibakar dalam api, kemudian dikatakan kepada 
mereka, Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan, 
(yang kamu sembah) selain Allah?’ Mereka menjawab, “Mereka 
telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah 
menyembah sesuatu.' Demikianlah Allah membiarkan sesat orang- 


690 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


orang kafir. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka 
ria di bumi (tanpa) mengindahkan kebenaran dan karena kamu 
selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan). (Dikatakan kepada mereka), 
“Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, dan kamu kekal 
di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang 
yang sombong'." (Ghafir: 70-76) 

“Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap 
Rabbmu, (dugaan itu) telah membinasakan kamu, sehingga jadilah 
kamu termasuk orang yang rugi. Meskipun mereka bersabar (atas 
azab neraka) maka nerakalah tempat tinggal mereka dan jika 
mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang 
yang pantas dikasihani. Dan Kami tetapkan bagi mereka teman- 

teman (setan) yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan 

di belakang mereka dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama 

umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari (golongan) jin dan 
manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang. yang rugi. Dan orang- 

orang yang kafir berkata, Janganlah kamu mendengarkan (bacaan) 

Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat 
mengalahkan (mereka).' Maka sungguh, akan Kami timpakan azab 

yang keras kepada orang-orang yang kafir itu dan sungguh, akan 

Kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap 

apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan (terhadap) 

musuh-musuh Allah (yaitu) neraka, mereka mendapat tempat tinggal 

yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka 

terhadap ayat-ayat Kami. Dan orang-orang yang kafir berkata, Ya 

Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah 

menyesatkan kami yaitu (golongan) jin dan manusia, agar kami 

letakkan keduanya di bawah telapak kaki kamiagar kedua golongan 

itu menjadi yang paling bawah (hina)'.” (Fushshilat: 23-29) 


“Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka 
Jahanam. Tidak diringankan (azab) itu dari mereka dan mereka 
berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah Kami menzalimi mereka, 
tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka 


691 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


berseru, Wahai (malaikat) Malik! Biarlah Rabbmu mematikan kami 
saja.” Dia menjawab, ‘Sungguh, kamu akan tetap tinggal (di neraka 
ini)” Sungguh, Kami telah datang memhawa kebenaran kepada 
kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.” 
(Az-Zukhraf: 74-78) 


“Sungguh pohon zaggum itu, makanan bagi orang yang banyak 
dosa. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti 
mendidihnya air yang sangat panas. 'Peganglah dia, kemudian 
seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka., kemudian tuangkanlah 
di atas kepalanya azab (dari) air yang sangat panas." Rasakanlah, 
sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. 
Sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan.” (Ad-Dukhan: 43- 
50) 


“Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang- 
orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak 
payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan 
sungai-sungai khamer (anggur yang tidak memabukkan) yang lezat 
rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. 
Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan, dan 
ampunan dari Rabb mereka. Samakah mereka dengan orang yang 
kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih 
sehingga ususnya terpotong-potong?” (Muhammad: 15) 


“(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami bertanya kepada Jahanam, 
‘Apakah kamu sudah penuh?” Ia menjawab, “Masih adakah 
tambahan?” (Qaf: 30) 


“Pada hari (ketika) itu mereka didorong ke neraka Jahanam dengan 
sekuat—kuatnya. (Dikatakan kepada mereka), “Inilah neraka 
yang dahulu kamu mendustakannya.' Maka apakah ini sihir? 
Ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya (rasakanlah 
panas apinya): baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu, 
sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu 
kerjakan'." (Ath-Thar: 13-16) 


692 


————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Bahkan hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka 
dan Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sungguh, orang-orang 
yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan akan berada 
dalam neraka (di akhirat). Pada hari mereka diseret ke neraka pada 
wajahnya. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan 
api neraka!" Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut 
ukuran. Dan perintah Kami hanyalah (dengan) satu perkataan 
seperti kejapan mata.” (Al-Gamar: 46-50) 


“Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandannya, 
lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Rabbmu 
yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang 
didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan 
di antara air yang mendidih. Maka nikmat Rabbmu yang manakah 
yang kamu dustakan?” (Ar-Rahman: 41-45) 


“Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. (Mereka) 
dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan 
naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. 
Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah- 
mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar, dan 
mereka berkata, 'Apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan 
tulang belulang, apakah kami benar-benar dibangkitkan kembali? 
Apakah nenek moyang kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?" 
(Al-Waqi'ah: 41-48) 


“Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun 
dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka. Itulah tempat 
berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." (Al- 
Hadid: 15) 


“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang 
tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 


693 > 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 
(At-Tahrim: 6) 


“Danorang-orangyangingkar kepada Rabbnya, akan mendapat azab 
Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka 
dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang 
mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena 
marah. Setiap kali ada sekumpulan (orang-orang kafir) dilemparkan 
ke dalamnya, penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 
“Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan 
kepadamu (di dunia)? Mereka menjawab, ‘Benar, seorang pemberi 
peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakan(nya) 
dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apa pun, 
kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar.’ Dan mereka 
berkata, “Sekiranya (dahulu) kami mendengarkan atau memikirkan 
(peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang 
menyala-nyala.’ Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah 
(dari rahmat Allah) bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.” 
(Al-Mulk: 6-11) 


“Seperti itulah azab (didunia). Dan sungguh, azab akhirat lebih besar 
sekiranya mereka mengetahui.” (Al-Galam: 33) 


“Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, 
maka dia berkata, Alangkah baiknya jika kitabku (ini) tidak 
diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana 
perhitunganku. Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi 
segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. 
Kekuasaanku itu telah hilang dariku. (Allah berfirman), Tangkaplah 
dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah 
dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia 
dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya 
dialah orang yang tidak beriman kepada Allah Yang Mahabesar. 
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan 
orang miskin. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman 


694 


A Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


pun baginya. Dan tidak ada makanan (baginya) kecuali dari darah 
dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang 
berdosa.” (Al-Haqqah: 25-37) 


“Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat 
menebus (dirinya) dari azab dengan anak-anaknya, dan istrinya dan 
saudaranya, dan keluarga yang melindunginya (didunia), dan orang- 
orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan (tebusan) itu 
dapatmenyelamatkannya. Samasekali tidak! Sungguh, neraka itu api 
yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil 
orang yang membelakangi dan yang berpaling (dari agama), dan 
orang yang mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya." (Al- 
Ma'arij: 11-18) 


“Kelak, Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Sagar, 
dan tahukah kamu apa (neraka) Sagar itu? Ia (Sagar itu) tidak 
meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit 
manusia. Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga). Dan 
yang Kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat: dan 
Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi 
orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi Kitab menjadi yakin, 
agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang 
diberi Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar 
orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang 
kafir (berkata), 'Apakah yang dikehendaki Allah dengan (bilangan) 
ini sebagai suatu perumpamaan?” Demikianlah Allah membiarkan 
sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui 
bala tentara Rabbmu kecuali Dia sendiri. Dan Sagar itu tidak lain 
hanyalah peringatan bagi manusia.” (Al-Muddatstsir: 26-31) 


“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, 
kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka saling 
menanyakan, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 
“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?’ 


695 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


Mereka menjawab, ‘Dahulu kami tidak termasuk orang-orang 
yang melaksanakan shalat, dan kami (juga) tidak memberi makan 
orang miskin, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan 
yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya, dan 
kami mendustakan hari pembalasan, sampai datang kepada 
kami kematian.” Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat 
(pertolongan) dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu 
mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan 
(Allah)?" (Al-Muddatstsir: 38-49) 


“Sungguh, Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, 
belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.” (Al-Insan: 4) 


“(Akan dikatakan), Pergilah kamu mendapatkan apa (azab) yang 
dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan (asap 
api neraka) yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi 
dan tidak pula menolak nyala api neraka." Sungguh, (neraka) itu 
menyemburkan bunga api (sebesar dan setinggi) istana, seakan-akan 
iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu, bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran)." (Al-Mursalat: 29-34) 


“Sungguh, (neraka) Jahanam itu (sebagai) tempat mengintai (bagi 
penjaga yang mengawasi isi neraka), menjadi tempat kembali bagi 
orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana untuk 
waktu yang lama, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya 
dan tidak (pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan 
nanah, sebagai pambalasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu 
mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka 
benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami. Dan segala sesuatu telah 
Kami catat dalam suatu Kitab (buku catatanamalan manusia). Maka 
karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang akan Kami tambahkan 
kepadamu selain azab. Sungguh, orang-orang yang bertakwa 
mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan 
gadis-gadis montok yang sebaya." (An-Naba': 21-33) 


696 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orangyang durhaka 
benar-benar tersimpan dalam sijjin. Dan tahukah engkau apakah 
sijjin itu? (Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal). Celakalah pada 
hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan!” (Al-Muthaffifin: 7- 10) 


“Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala- 
nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang 
mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman)." (Al-Lail: 14- 
16) 


“Sesungguhnya, barang siapa datang kepada Rabbnya dalam 
keadaan berdosa, maka sungguh, baginya adalah neraka Jahanam. 
Dia tidak mati (terus merasakan azab) di dalamnya dan tidak (pula) 
hidup (tidak dapat bertobat)." (Thaha: 74) 


“Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina, (karena) bekerja 
keras lagi kepayahan, mereka memasuki api yang sangat panas 
(neraka), diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. 
Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, 
yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.” (Al- 
Ghasyiyah: 2-7) 


“Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut 
(berbenturan), dan datanglah Rabbmu; dan malaikat berbaris-baris, 
dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam, pada hari itu 
sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. 
Dia berkata, ‘Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan 
(kebajikan) untuk hidupku ini.' Maka pada hari itu tidak ada seorang 
pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil), dan tidak ada 
Seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.” (Al-Fajr: 21-26) 


“Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu 


adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup 
rapat.” (Al-Balad: 19-20) 


697 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan 
harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa 
hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia 
akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah. Dan tahukah 
kamu apakah (neraka) Hutamah itu? (Yaitu) api (azab) Allah yang 
dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sungguh, api itu 
ditutup rapat atas (diri) mereka, (sedang mereka itu) diikat pada 
tiang-tiang yang panjang.” (Al-Humazah: 1-9) 

Ibnu Mubarrak menuturkan, dari Khalid bin Abi Imran, Rasulullah & 

bersabda: 


pasak eag 


ne CA = 
tie WII 43 PERAN & WA dai 


“Sesungguhnya, neraka pasti akan memakan penghuninya, hingga 
ketika hati mereka terlihat, neraka berhenti. Kemudian penghuni 
neraka itu kembali seperti keadaannya semula. Kemudian neraka 
mengambilnya (membakar) lagi hingga hati mereka terlihat lagi. 
Keadaan yang seperti itu terus berlangsung selama-lamanya.” 


Itulah maksud dari firman Allah sa: 
fo) Ii bas do jí di 36 


“(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai 
ke hati." (Al-Humazah: 6-7) 


Kami tidak menyebutkan ayat-ayat lain yang masih banyak, khawatir 
memperpanjang pembahasan. Ayat-ayat yang telah kami sebutkan sudah 
mewakili ayat-ayat yang belum kami sebutkan. Allahul musta'an. Dan insya 
Allah akan disebutkan hadits-hadits yang menerangkan tentang sifat neraka 
Jahanam dengan susunan yang rapi. Semoga Allah melindungi kita dari api 
Jahanam dengan kuasa dan kekuatan-Nya, amin. 

Ibnul Mubarrak menuturkan, Ma'mar bercerita kepada kami, dari 
Muhammad bin Al-Mukandir, ia berkata, “Pada saat neraka diciptakan, para 


698 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


malaikat ketakutan, sehingga (seakan-akan) terbanglah hati mereka. Namun, 


pada saat Allah menciptakan Adam, maka mereka tenang dan lenyaplah apa 
yang mereka khawatirkan.” 


Seorang Pemuda dari Anshar Meninggal Lantaran Takut Neraka 


Ibnul Mubarrak menuturkan, Muhammad bin Mutharrif bercerita kepada 
kami, dari seorang yang tsiggah, bahwa ada seorang pemuda dari Anshar 
tersusupi rasa takut terhadap neraka. Ia menangis setiap kali ingat neraka, 
hingga membuatnya mengurung diri di dalam rumah. Hal itu diberitahukan 
kepada Nabi 35, maka beliau 36 mendatangi pemuda itu di rumahnya. 
Tatkala Nabi # masuk ke dalam rumahnya, pemuda itu memeluk Nabi 
dan kemudian terjatuh, meninggal dunia. Lantas, Rasulullah #5 bersabda, 
“Urusilah (penguburan) sahabat kalian ini, karena rasa takut terhadap 
neraka telah mengiris-iris hatinya." 


Al-Gurthubi menuturkan, diriwayatkan bahwa Nab Isa XX pernah 
melewati empat ribu wanita yang telah berubah warna kulitnya. Mereka 
mengenakan jubah yang terbuat dari rambut dan bulu. Lalu Isa 3%% 
bertanya, “Apa yang membuat kulit kalian berubah, wahai para wanita?” 


Mereka menjawab, “Mengingat neraka telah membuat warna kulit kami 
berubah, wahai putra Maryam. Sungguh, orang yang masuk neraka tidak 
dapat merasakan kesejukan dan tidak mendapatkan minuman.” (Disebutkan 
Oleh Al-Khara'ithi dalam kitab At-Tannûr). 


Salman Al-Farisi dan Rasa Takutnya terhadap Azab Neraka 


Diriwayatkan bahwa tatkala Salman Al-Farisi a mendengar firman 
Allah, “Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar (tempat) yang telah 
dijanjikan untuk mereka (pengikut setan) semuanya." (Al-Hijr: 43), ia lari 
selama tiga hari dan kabur lantaran rasa taki 
Lalu ia dibawa ke hadapan Nabi #5. Salm: 
ketika ayat itu diturunkan, maka demi Zat 


ut, dalam keadaan hilang akal. 
an berkata, “Wahai Rasulullah, 
yang telah mengutusmu dengan 


Ma aas 
30 Lihat M2-Zuhd milik Imam Ahmad: hal. 397, cet, Darul Kutub Akllmiyyah, dan ia merupakan khabar 
mursal, 


699 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


membawa kebenaran, ayat itu benar-benar telah mengiris-iris hatiku." 
Lalu Allah menurunkan ayat, “Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada 
dalam naungan (pepohonan surga yang teduh) dan (disekitar) mata air." (Al. 
Mursalat: 41). Disebutkan oleh Ats-Tsa'alabi.' 


Neraka Jahanam dan Kehitamannya yang Sangat Pekat 
Allah sx berfirman: 


“Dan mereka berkata, Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) 
dalam panas terik ini.” Katakanlah (Muhammad), 'Api neraka 
Jahanam lebih panas.' jika mereka mengetahui." (At-Taubah: 81) 


“Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka 
tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu 
apakah neraka Hawiyah itu? (yaitu) api yang sangat panas." (Al- 
Oari'ah: 8-11) 


“Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada 
makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak 
menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar." (Al-Ghasyiyah: 
5-7) 


“Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih." (Ar- 
Rahman: 44) 


Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa kadar panas api neraka berada pada 
titik panas tertinggi. 


31 Ats-Tsa'alabi dapat disebut pula dengan Ats-Tsa'labi. Sebuah gelar yang didapat dari sahabatnya dan 
bukan karena nasab. la adalah Syaikh Abu Ishaq Ahmad bin Muhamed apa dari sal AN abur, 
pemilik kitab At-Tafsir wal Ardis fi Gishashil Anbiya’ dan Al-Kasyfu wal Bayan “an Tafsiril Qur'an. la 
adalah seorang pembawa berita yang tidak memiliki kesibukan kecuali menyampaikan kisah-kisah serta 
"menampungnya. Ia juga memberitahukan tentang keadaan orang-orang terdahulu, baik berita tu shahih 
maupun salah, yang gharib maupun yang ba'id. Dalam tafsirnya ia juga menuliskan beragam kejadian 
Yang remeh maupun yang berharga, la (seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah Si, “Ia adalah 

A prietena : aah man dn 
elang benggal kaya bakar di mala Tang yang biasa menukil semua yang ia dapati dalam kitab-kitab 


700 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Panasnya Api Jahanam Tujuh Puluh Kali Lipat dari Api di Dunia 

Malik berkata di dalam Al-Muwattha', dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari 
Abu Hurairah, Rasulullah $ bersabda, “Api anak Adam yang biasa kalian 
nyalakan adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari api Jahanam.” 

Para shahabat bertanya, Jika neraka seperti api dunia saja, sungguh itu 
sangat panas." 

Beliau 4 bersabda, “Api Jahanam dilebihkan atas api dunia dengan 
enam puluh sembilan bagian.” 

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits serupa, dari Ismail bin Abu 
Idris, dari Malik. Begitu pula Muslim, dari Gutaibah, dari Al-Mughirah bin 
Abdurrahman Al-Khazami, dari Abu Zinad. 

Ahmad menuturkan, Sufyan bercerita kepada kami, dari Abu Zinad, dari 
Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi 8, beliau bersabda: 


PAN 
£ Ea ga Ya AK Kat 

SE daka Ga AI Jas b WS V3 

“Sesungguhnya, api kalian ini hanyalah satu bagian dari tujuh puluh 

bagian api neraka Jahanam, lalu ia (api dunia) diguyur dengan air 

laut sebanyak dua kali. Seandainya tidak demikian, tentu api dunia 


tidak akan bermanfaat untuk seorang pun.” (Hadits ini sesuai syarat 
Ash-Shahihain). 


Ahmad menuturkan, Abdurrahman bercerita kepada kami, Hammad 
bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu 
Hurairah ass berkata, “Aku mendengar Abul Qasim # bersabda: 


es 


32 HR Malik dalam Al-Muwatha': Wahanam no. 1, dan ia adalah hadits yang disepakati atas keshahihannya. 
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: VI/3265, dan Muslim: IV, Kitab; Al-Jannah no, 30. la 
juga diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi: IV/2589) dan dalam Al-Musnad: 1/313. 

33 Al-Musnad: 1/244. 


701 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


“Api anak Adam yang biasa kalian nyalakan adalah satu bagian dari 
tujuh puluh bagian dari api Jahanam." 


Ahmad menuturkan, Abdurrazag bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Hamam, dari Abu Hurairah agi, Rasulullah 4g 
bersabda, “Api kalian ini yang biasa dinyalakan anak Adam adalah satu 
bagian dari tujuh puluh bagian dari panasnya api Jahanam." 


Para shahabat bertanya, “Demi Allah, andaikan panas neraka seperti api 
dunia saja, itu sudah sangat panas?” 


Beliau 4 bersabda, “Sesungguhnya, api Jahanam itu dilebihkan atas api 
dunia dengan enam puluh sembilan bagian, yang setiap bagiannya sama 
dengan panasnya api dunia." 

Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Bisyr bin Khalid Al-Askari bercerita 
kepada kami, Sa'id bin Maslamah" bercerita kepada kami, dari Ashim bin 
Kulaib, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ai, Rasulullah 4 bersabda: 


BANI 


NN & ae bug 
Ie bra da BRA BN SAE IU E5 sah SEL 


“Sesungguhnya, api kalian ini, dan setiap api yang aku nyalakan, 
atau mereka nyalakan, merupakan satu bagian dari tujuh puluh 
bagian dari api Jahanam.” 


Ahmad menuturkan, Outaibah bercerita kepada kami, Abdul Aziz 
bercerita kepada kami, dari Sahl, dari ayahnya, dari Abu Hurairah agi, 
Rasulullah #4 bersabda, “Api ini (api dunia) merupakan satu dari seratus 
bagian api Jahanam.” 

Sanad ini sesuai syarat Muslim, tapi dalam lafalnya ada kejanggalan. 
Sebab, mayoritas riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan satu bagian dari 
tujuh puluh bagian. 


34. Al-Musnad: W467. 

35 HR Ahmad: IV313, Al-Bukhari: V/3265, Muslim: IV, Kitab: Al-Al-lannah no. 30, dan selain keduanya. 

36 Jika ia adalah Sa'id bin Maslamah bin Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan Al-Umawi, yang pemah 
mengunjungi Al-azirah, maka ia dhaif, Namun makna hadis ini shahih sebagaimana makna hadis 
sebelumnya. 

37  Al-Musnad: 1/371 dan sanadnya para rawinya tsiqah. 


702 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Diriwayatkan pula sebuah hadits dari selainnya, dari jalur Abdullah 
bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Muhammad bin 
Abdurrahim bercerita kepada kami, Ubaidullah bin Ishag Al-Athar bercerita 
kepada kami, Zuhair bercerita kepada kami, dari Abu Ishag, dari Ma'mar 
bin Maimun, dari Abdullah bin Mas'ud Wa, Rasulullah jg bersabda, “Mimpi 
yang benar adalah berita gembira, dan ia merupakan satu bagian dari tujuh 
puluh bagian kenabian. Dan sungguh, api kalian ini merupakan satu bagian 
dari tujuh puluh bagian uap panas Jahanam. Dan, selagi seorang hamba itu 
menantikan ditegakkannya shalat, maka ia dianggap dalam shalat selama 
belum berhadats.”8 


Al-Bazzar mengatakan, “Juga telah diriwayatkan secara mauguf dari jalur 
Abi Sa'id.” 

Al-Bazzar juga menuturkan, Muhammad bin Al-Laits bercerita kepada 
kami, Ubaidullah bin Musa bercerita kepada kami, Syaiban bercerita kepada 
kami, dari Furas, dari Athiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri as, Rasulullah 
35 bersabda, “Sesungguhnya, api kalian ini merupakan satu bagian dari 
tujuh puluh bagian dari api Jahanam. Setiap bagian darinya sama dengan 
panasnya api dunia.” 

Ath-Thabrani menuturkan, Ahmad bin Amru Al-Khalal bercerita kepada 
kami, Ibrahim bin Mundzir Al-Khuza'i bercerita kepada kami, Ma'an bin Isa 
Al-Gazaz bercerita kepada kami, dari Malik bin Anas, dari pamannya Abu 
Sahl, dari ayahnya, dari Abu Hurairah as, Rasulullah # bersabda, “Tahukah 
kalian, seperti apakah api kalian ini dibandingkan dengan api Jahanam? 
Asap api Jahanam lebih pekat dari asap api kalian ini dengan tujuh puluh 
kali lipat." 

Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Mush'ab, dari Malik, lalu ia menilainya mauguf. Dan menurutku, hadits 
tersebut sesuai dengan syarat Ash-Shahih." 


38 Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam Mujma'uz Zawid: X/388, dinisbatkan kepada Al-Bazzar dari 
Abdullah bin Mas'ud dan ia berkata, “Dan di dalamnya terdapat Ubaid bin Ishaq dan ia Matruk, namun 
Ibnu Hibban menilainya tsiggah. Sedangkan para rawi yang lainnya adalah para rawi kitab Ash-Shahih.” 
Saya katakan, penilaian tsigah yang diberikan oleh Ibnu Hibban seorang diri kepadanya, tidaklah 
dianggap. 

39. Sanadiya dhaif juga, karena kadhaifan seorang rawinya, yakni Athiyyah Al-Aufi. 

40 HR Ath-Thabrani dalam Al-Ausath dari Abu Hurairah, dan juga disebutkan oleh Al-Haitsami: X/387 dan 
ia berkata, “Para rawinya adalah para rawi kitab Ash-Shahih.” 


703 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Api Jahanam Dinyalakan Selama Tiga Ribu Tahun hingga Warnanya Hitam 
Pekat 


Tirmidzi dan Ibnu Majah, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ad- 
Dauri, dari Yahya bin Abi Bukair, dari Syuraik, dari Ashim, dari Abu Ashim, 
dari Abu Hurairah a, Rasulullah £ bersabda: 

ge. t Ra AR agan gan apada. E PEP 
SE ANGE USA b Ka Uk, 
2 


2 tara goa 
al 


kan aya a oa aa ga Bean 


i 


“Bara api neraka Jahanam dipanaskan selama seribu tahun hingga 
menjadi merah, kemudian dipanaskan lagi selama seribu tahun 
hingga menjadi putih, kemudian dipanaskan lagi selama seribu 
tahun hingga menjadi hitam, maka dia menjadi hitam gelap." 


Tirmidzi mengatakan, “Saya tidak mengetahui seorang pun yang 
menilainya marfu' selain Yahya bin Bukair dari Syuraik.” Demikian yang 
dikatakan oleh Tirmidzi. 


Abu Bakar bin Mardawaih Al-Hafizh telah meriwayatkan hadits serupa 
dari Ibrahim bin Muhammad, dari Muhammad bin Hasan bin Mukrim, dari 
Ubaidullah bin Sa'ad, dari pamannya, dari Syuraik. 


Panas Api Jahanam Tidak Pernah Hilang dan Nyalanya Tidak Pernah Padam 


Al-Hafizh Al-Baihagi menuturkan, Abu Abdullah Al-Hafizh dan Abu Sa'id 
bercerita kepadakami, dari Abu Amru, Abul Abbas Al-Asham bercerita kepada 
kami, Ahmad bin Abdul Jabbar bercerita kepada kami, Abu Mu'awiyyah 
bercerita kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Zhaiban, dari Salman ati, 
Rasulullah # bersabda, “Neraka itu tidak pernah hilang panasnya dan 
tidak pernah padam nyalanya."? Kemudian beliau membaca (ayat), “Dan 
Kami akan mengatakan (kepada mereka), 'Rasakanlah olehmu azab yang 
membakar." (Ali-Imran: 181). 


41 HR Tirmidzi: IV/2591 dan Ibnu Majah: 11/4320. 

42 Diriwayatkan juga hadits serupa oleh gurunya, Al-Hakim, dalam Al-Mustadrak: 1387) dari jalur Jarir 
dari AI-A'masy dengan sanad ini secara mauguf pada Salman. Dan ia menshahihkannya sesuai syarat 
Syaikhain dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 


704 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Baihaqi mengatakan, “Penilaian marfu'nya dhaif.” Kemudian 
diriwayatkan dari jalur lain secara mauguf. 

Ibnu Mardawaih menuturkan, Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim 
bercerita kepada kami, Muhammad bin Yunus bin ‘Inan Ad-Dalal bercerita 
kepada kami, Mubarrak bin Fadhalah bercerita kepada kami, dari Tsabit, 
dari Anas bin Malik æ, ia berkata, “Rasulullah 4 membaca firman Allah 
s3, Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar dan keras, serta tidak durhaka kepada Allah 
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan. (At-Tahrim: 6). Lalu beliau bersabda: 


BAN OA gap Aa ga ge asi 
Bara api neraka dinyalakan selama seribu tahun hingga menjadi 
putih, dan dinyalakan seribu tahun lagi hingga menjadi merah, dan 


dinyalakan seribu tahun lagi hingga menjadi hitam. Makaia men, jadi 
hitam, hingga nyalanya tidak bisa menerangi'.”* 


PAKAN g HI & 


Ibnu Mardawaih menuturkan, Da'laj bin Ahmad bercerita kepada kami, 
Ibrahim bin Abdullah bin Maslamah bercerita kepada kami, Hakam bin 
Marwan bercerita kepada kami, Salam Ath-Thawil bercerita kepada kami, 
dari Ajlah bin Abdullah Al-Kindi, dari Adi bin Adi, Umar bin Khattab a 
berkata, “Jibril pernah mendatangi Nabi #4, pada saat yang tidak biasanya 
ia mendatanginya. Nabi # bertanya, “Wahai Jibril, aku lihat raut mukamu 
berubah? 


Jibril menjawab, “Sungguh, aku tidak mendatangimu, sehingga Allah 
memerintahkan untuk membuka neraka." 


Nabi # berkata, Wahai Jibril, terangkanlah kepadaku sifat neraka dan 
uraikanlah kepadaku mengenai neraka Jahanam!" 


43 Sanadnya dhaif, karena kedhaifan Al-Mubarrak bin Fadhalah, darinya, yang saya tidak mengenalinya. 


705 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Jibril berkata, Sesungguhnya, Allah sa memerintahkan Jahanam agar 
bahan bakarnya dinyalakan selama seribu tahun hingga menjadi sangat 
merah. Kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun hingga menjadi sangat 
putih. Kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun hingga menjadi sangat 
hitam. Oleh karenanya, Jahanam bewarna hitam pekat; percikan apinya tidak 
dapat menerangi dan nyalanya tidak bisa dipadamkan. 

Jibril melanjutkan, “Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa 
kebenaran, seandainya satu mata rantai dari rantai-rantai neraka, yang Allah 
telah menyebutkan sifatnya di dalam kitab-Nya, diletakkan di atas gunung di 
bumi ini, maka gunung itu meleleh.” 


Nabi #5 berkata, “Cukup bagiku wahai Jibril! Jangan sampai hatiku teriris- 
iris." Lalu Nabi # memandang Jibril dan mendapati Jibril sedang menangis. 
Lantas beliau bertanya, Wahai Jibril, kenapa engkau menangis, padahal 
engkau sangat mulia disisi-Nya seperti sekarang ini?” 

Jibril menjawab, 'Apa yang menghalangiku untuk menangis, sedangkan 
aku tidak mengetahui jika di dalam ilmu Allah akan terjadi padaku yang 
bukan seperti keadaanku sekarang ini. Dahulu iblis pun pernah bersama 
para Malaikat. Harut dan Marut juga dari golongan malaikat. Rasulullah pun 
menangis dan Jibril juga masih menangis. Hingga diseru, “Wahai Muhammad! 
Wahai Jibril! Sesungguhnya Allah telah melindungi kalian berdua dari 
mendapat murka!" 


Jibril kemudian kembali naik, dan Nabi # keluar hingga menjumpai 
beberapa shahabat yang sedang bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Maka 
Nabi #5 bersabda, ‘Kalian tertawa-tawa sementara ada neraka Jahanam di 
belakang kalian?' Sekiranya kalian tahu apa yg aku ketahui, niscaya kalian 
akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalianakan keluar kejalanan 
(tempat yang tinggi) meminta perlindungan kepada Allah.’ Maka Allah sx 
mewahyukan, ‘Wahai Muhammad, sesungguhnya Aku mengutusmu sebagai 
pemberi berita gembira.” Maka, Rasulullah & bersabda, Bergembiralah 
kalian, berlaku luruslah dan saling berdekatanlah'”“ 


Adh-Dhiya' berkata, “Al-Hafizh Abul Qasim, yakni Ismail bin Muhammad 
bin Al-Fadhl mengatakan, “Hadits ini hasan dan sanadnya bagus'.” 


44 Hadits maudhu." Lihat Jimi'ul Ahddits Al-udsiyyah: 572. 


706 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Thalib adalah Penghuni Neraka yang Paling Ringan Azabnya 


Al-Bukhari menuturkan, Ibrahim bin Hamzah bercerita kepada kami, 
Ibnu Abi Hazim dan Ad-Darawardi bercerita kepada kami, dari Yazid, dari 
Abdullah bin Habab, dari Abu Sa'id Al-Khudri a, bahwa pernah disebutkan 
di sisi Rasulullah 4g tentang pamannya, Abu Thalib, lalu beliau bersabda: 

se tter yeo ga a 202 

SS i ANGKA 


GA E 


“Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari Kiamat, sehingga 
dia diletakkan pada bagian neraka yang dangkal yang hanya sampai 
ke mata kakinya, dan karenanya mendidihlah otaknya." 


Muslim meriwayatkan hadits serupa dari Yazid bin Abi Habib, dari 
Muhail bin Abu Shalih, dari Nu'man bin Mundzir bin Abu Abbas, dari Abu 
Sa'id Al-Khudri as, Rasulullah 4& bersabda: 


DA Ga ka dee Ss 


s Jala ge JEN aÍ ó 


“Sesungguhnya, penghuni neraka yang paling ringan azabnya, ia 
akan memakai dua sandal dari api neraka, hingga otaknya mendidih 
lantaran panasnya kedua sandalnya."s 


Ahmad menuturkan, Hasan dan Affan bercerita kepada kami, Hammad 
bin Salamah bercerita kepada kami, dari Abu Sa'id Al-Jurairi, dari Abu 
Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri ag, Rasulullah # bersabda, “Penghuni 
neraka yang paling ringan azabnya ialah seseorang yang kakinya memakai 
dua sandal, hingga mendidihlah otaknya karena panas kedua sandal 


tersebut."? Kemudian Imam Ahmad menyebutkan hadits tersebut secara 
lengkap. 


45 HRAN 
46 HR Muslim: I, 
47 Al-Musnad: I/13. 


Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 360, dan Ahmad: 1/9, 
1 


797 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


Al-Bukhari menuturkan, Muhammad bin Basyar bercerita kepada 
kami, Ghundar bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, 
aku mendengar Abu Ishag, aku mendengar Nu'man, aku mendengar Nabi 
35, beliau bersabda, “Sesungguhnya, penghuni neraka yang paling ringan 
azabnya pada hari Kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua telapak 
kakinya diletakkan batu (neraka), hingga mendidihlah otaknya karena batu 
tersebut."8 Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Syu'bah. 


Al-Bukhari menuturkan, Abdullah bin Raja' bercerita kepada kami, 
dari Abu Ishaq, dari Nu'man bin Basyir, aku mendengar Nabi #5 bersabda, 
“Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari Kiamat adalah 
seseorang yang pada kedua telapak kakinya dialasi dua batu (neraka), hingga 
mendidihlah otaknya karena keduanya, seperti mendidihnya ketel dan 
periuk.” 


Muslim menuturkan, Abu Bakar bin Abu Syaibah bercerita kepada kami, 
Affan bercerita kepada kami, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, 
Tsabit bercerita kepada kami, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Ibnu Abbas 
"8, Rasulullah & bersabda, “Penghuni neraka yang paling ringan azabnya 
ialah Abu Thalib, ia akan memakai dua sandal yang karena panas kedua 
sandal itu otaknya mendidih.” 


Ahmad menuturkan, Yahya bercerita kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah a, dari Nabi 36, beliau bersabda, “Penghuni 
neraka yang paling ringan azabnya ialah seseorang yang memakai dua sandal 
yang karena panas kedua sandal itu otaknya mendidih.” 

Di dalam sanad tersebut juga disebutkan bahwa Rasulullah #£ bersabda, 
“Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit 
tertawa dan banyak menangis.” 

Ahmad menuturkan, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, 
Za'idah bercerita kepada kami, dari Al-Mukhtar bin Fulful, dari Anas adi, 
Rasulullah #5 bersabda, “Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan- 
Nya, sekiranya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak 
menangis dan sedikit tertawa.” Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 


48 Muttafag Al R Al-Bukhari: 11/6561 dan Muslim: 1, Kitab: Al-Iman no. 363. 
49 HR Al-Bukhari: KV6562. 
50 HR Muslim: l, Kitab: Al-Iman no. 362. 


708 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


apa yang Anda lihat?” Rasulullah # bersabda, “Aku melihat surga dan 
neraka." 

Ahmad meriwayatkan hadits dari Syu'bah, dari Musa bin Anas, dari 
ayahnya, dari Rasulullah 4, beliau bersabda, “Sekiranya kalian tahuapayang 
aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." 

Ahmad menuturkan, Abu Yaman bercerita kepada kami, Ibnu Ayyasy 
bercerita kepada kami, dari Ammarah bin Ghaziyah Al-Anshari, bahwa 
ia pernah mendengar Humaid bin Ubaid bekas budak bani Al-Mu'alla ia 
berkata, aku telah mendengar Tsabit Al-Bunani menceritakan dari Anas bin 
Malik asi, dari Nabi # bahwa beliau bertanya kepada Jibril 3%, “Mengapa 
saya tidak pernah melihat Mikail tertawa?” Jibril menjawab, “Ia tidak pernah 
tertawa semenjak neraka diciptakan.” 


Pengaduan Neraka kepada Rabbnya Lantaran Sebagian Darinya Memakan 
Sebagian yang Lain 

Ahmad menuturkan, Abdurrazzag bercerita kepada kami, Ma'mar 
bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, Abu Salamah bercerita kepadaku, dari 
Abu Hurairah » Nabi 4 bersabda: 


Bea La sana JI el Ia Ka 
bié u iah TE ai ba Al Ga OA LEG 


ES 


AG 
“Neraka mengadu kepada Rabbnya seraya berkata, “Wahai 
Rabb, sebagian dariku memakan sebagian yang lain.’ Lalu Allah 
memberinya waktu untuk bernafas dalam setiap tahun dua kali nafas. 
Maka, keadaan yang paling dingin yang engkau rasakan adalah dari 
dinginnya Jahanam dan keadaan yang paling panas yang engkau 
rasakan adalah dari panasnya Jahanam." 


51 Al-Musnad: IIV217, sanadnya jayyid, dan para perawinya tsiqah. Za'idah adalah Ibnu Qudamah. 

52  Al-Musnad: II/251 sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah. 

53 HR Ahmad dalam AI-Musnad: 11/24, sanadnya dhaif karena majhulnya keadaan Humaid bin Ubaid, 
bekas budak Bani Al-Mu'alla, wie > 

54 Hadits ini terdapat dalam Shahihain; Al-Bukhari: IVS37, dan Muslim: I, Kitab: Al-Masdjid no. 185. 


709 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri. 


Panas yang Paling Dahsyat adalah dari Semburan Jahanam 
Ahmad menuturkan, Sufyan bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 
Sa'id, dari Abu Hurairah as, Nabi # bersabda: 
s Jas Ag sak JE KIS JUN SE 
$ ate ofi i z 2 1 
Aigi u SAN Gasal G okis ENG Gal 
“Neraka mengadu kepada Rabbnya seraya berkata, ‘Sebagian dariku 
memakan sebagian yang lain.’ Maka Allah memberinya izin dengan dua 
nafas; nafas pada waktu musim dingin dan nafas pada waktu musim panas. 


Dan panas yang paling dahsyat ialah yang berasal dari semburan neraka 
Jahanam." 


Di dalam sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah #£ tersebut 
disebutkan bahwa beliau & bersabda: 


ds gan A S 
“Jika cuaca panas sangat menyengat, maka shalatlah ketika cuaca 


sudah lebih dingin. Sebab, panas yang sangat menyengat tersebut 
berasal dari semburan neraka Jahanam.” 


ASEAN 


Allah & berfirman: 


“(Akan dikatakan), Pergilah kamu mendapatkan apa (azab) yang 
dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan (asap 
api neraka) yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi 
dan tidak pula menolak nyala api neraka." Sungguh, (neraka) itu 
menyemburkan bunga api (sebesar dan setinggi) istana, seakan-akan 
iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu, bagi mereka 
yang mendustakan (kebenaran)." (Al-Mursalat: 29-34) 


22 ha Melanda maa ad pel 1, Kitab: Al-Masajid no. 187. 
jis shahih diriwayatkan oleh Imam Enam dan selain mereka; Al-Bukhari: im: 1, Kitab: 
AlMasijid no. 180, Abu Dawud: V402, Tirmidzi: V157, An-Nasa'i: pag249, onu Majan V677, “dan 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ath-Thabrani. menuturkan,Ahmadbin YahyaAl-Halwanibercerita kepada 
kami, Sa'id bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Khadij bin Mu'awiyyah, 
dari Abu Ishag, dari Algamah bin Qais, Ibnu Mas'ud æ% berkata mengenai 
firman Allah, “Sungguh, (neraka) itu menyemburkan bunga api (sebesar dan 
setinggi) istana." Ia berkata, “Adapun semburan bunga api neraka tidaklah 
sebesar pohon dan gunung, tapi sebesar kota-kota dan benteng-benteng.” 
Thalib bin Umrah bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Isa Ath-Thaba' bercerita kepada kami, Hasan bin Ismail 
bercerita kepada kami, dari Tamam bin Najih, dari Al-Hasan, dari Anas 


binMalik as, Nabi #5 bersabda, “Seandainya semburan api neraka berada di 
timur, niscaya panasnya bisa dirasakan di barat.” 


Ath-Thabrani menuturkan, 


Penghuni Neraka yang Paling Nikmat Hidupnya di Dunia, Jika Dicelupkan 


Ke Dalam Neraka, Maka Ia akan Lupa terhadap Kenikmatan yang Pernah Ia 
Rasakan. Dan Penghuni Surga yang Paling Sengsara Hidupnya di Dunia, Jika 
Dimasukkan ke Dalam Surga, 


Maka la akan Lupa terhadap Kesengsaraan yang 
Pernah Ia Rasakan 


Ahmad menuturkan, Yazid bercerita kepada kami, Hammad bin Salamah 


bercerita kepada kami, dari Tsabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik a, 
Rasulullah # bersabda: 


5 g Led 
ig gi g UE GAN KEL Sg gu 


b Kai des 
Kh N VAATA 


“Akan didatangkan pada hari Kiamat kelak seorang penghuni neraka 
yang paling nikmat hidupnya di dunia, lalu ia dicelupkan ke dalam 
neraka satu kali celupan. Kemudian ia ditanya, Wahai anak Adam 
apakah kamu pernah merasakan kebaikan? Apakah kamu pernah 
mendapati kenikmatan? Ia pun menjawab, Tidak, Demi Allah 


mı 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malihim 


wahai Rabbku.' Setelah itu didatangkanlah seorang penghuni surga 
yang paling sengsara hidupnya di dunia, lalu ia dicelupkan ke dalam 
surga satu kali celupan. Kemudian ia ditanya, Wahai anak Adam, 
apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Apakah kamu 
pernah mendapati kesulitan hidup? Ia pun menjawab, Tidak, Demi 
Allah, wahai Rabbku. Aku tidak pernah merasakan kesengsaraan dan 
tidak pernah pula mendapati kesulitan hidup". 


Sekiranya Orang Kafir Memiliki Emas Sepenuh Bumi, dan Dengannya la Ingin 
Menebus Dirinya dari Azab Pada Hari Kiamat, Maka Tidak akan Diterima 


Ahmad menuturkan, Rauh bercerita kepada kami, Sa'id bin Abi Arubah 
bercerita kepada kami, dari Qatadah, Anas bin Malik asi bercerita kepada 
kami, bahwa Nabi # bersabda, “Akan didatangkan orang kafir kelak pada 
hari Kiamat, lalu ditanya, Bagaimana menurutmu sekiranya engkau 
memiliki emas sepenuh bumi, apakah engkau akan menggunakannya untuk 
menebus dirimu?’ Ia pun menjawab, Ya.’ Maka dikatakanlah kepadanya, 
Sungguh, dahulu engkau telah diminta sesuatu yang lebih mudah dari itu'.”* 

Itulah maksud firman Allah s% : 


PI a maa a Se Gali 3) 
(ora esaii 5 (3 


“Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak 
akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun 


(berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri 
dengannya." (Ali-Imran: 91) 


Ahmad menuturkan, Hajjaj bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita 
kepada kami, dari Abu Imran Al-Jauni, dari Anas bin Malik ag, dari Nabi &, 
beliau bersabda, “Kelak pada hari Kiamat akan dikatakan kepada seorang 
lelaki dari penghuni neraka, “Sekiranya engkau memiliki sesuatu di muka 
bumi, apakah engkau akan menebus dirimu? Ia pun menjawab, Ya." Lalu 


57 Hadits Shahih riwayat Ahmad: III/203, Muslim dalam Shahihny a: IV, Kitab: Al-Mun. 
58 Hadits Shahih riwayat Ahmad: 11/218) x bo 


722 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah sa berfirman kepadanya, 'Aku telah menghendaki darimu sesuatu 
yang lebih ringan dari hal itu; Aku telah mengambil janji atasmu saat berada 
di punggung (tulang rusuk) Adam untuk tidak menyekutukan Aku dengan 
sesuatu apa pun, namun engkau enggan untuk tidak menyekutukan-Ku'.”” 


Pada Hari Kiamat, Orang Mukmin Berangan-Angan Dikembalikan ke Dunia 
Agar Bisa Kembali Berperang di Jalan Allah lalu Terbunuh, karena Mengetahui 
Keutamaan Mati Syahid dan Para Syuhada 

Ahmad menuturkan, Rauh dan Affan bercerita kepada kami, Hammad 
bercerita kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bin Malik a, Rasulullah & 
bersabda: 


Pa aa Aja: sé AAA A 


“Akan didatangkan seorang lelaki penghuni surga lalu ditanyai, 
‘Wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapati rumahmu?’ la 
menjawab, 'Itu merupakan sebaik-baik rumah.’ Allah berfirman, 
“Mintalah sesuatu dan berangan-anganlah! Ia pun menjawab, 'Aku 
meminta kepada-Mu agar mengembalikan aku ke dunia hingga 
aku terbunuh di jalan-Mu sepuluh kali.” Karena ia mengetahui 
keutamaan mati syahid. 


59 Hadis shahih juga riwayat Ahmad dalam Musnadnya: IIV127) 


73 


'An-Nihayah fi Fitan wal Malâhim 


Sesudah itu akan didatangkan seorang lelaki penghuni neraka, 
dan ditanyai, Wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapati 
rumahmu? Ia menjawab, Wahai Rabbku, itu merupakan seburuk- 
buruk rumah.” Allah berfirman kepadanya, ‘Apakah engkau akan 
menebus dirimu dengan emas sepenuh bumi? Ia menjawab, Ya, demi 
Rabbku.' Allah pun berfirman kepadanya, “Engkau dusta, karena 
dahulu Aku pernah meminta kepadamu sesuatu yang lebih sedikit 
dan lebih ringan dari hal itu, tapi engkau tidak mau melakukannya." 
Ia pun dikembalikan ke neraka." 


Al-Bazzar menuturkan, Abu Syaibah Ibrahim bin Abdullah dan 
Muhammad bin Al-Laits keduanya bercerita kepada kami, Abdurrahman 
bin Syuraik bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari As-Sudi, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah asi, Rasulullah # bersabda, “Aku tidak melihat seperti 
(ketakutan yang berlebihan terhadap) api neraka (membuat) tidur orang 
yang ingin lari darinya. Dan aku tidak melihat seperti (kesungguhan menuju) 
surga membuat tidur orang yang mencari surga." 


Al-Hafizh Abu Ya'la dan selainnya meriwayatkan dari jalur Muhammad 
bin Syabib, dari Ja'far bin Abu Wahsyiah, dari Sa'id bin Jubair, dari Abu 
Hurairah as, Rasulullah #& bersabda, “Sekiranya di dalam masjid ada seratus 
ribu orang atau lebih, dan di antara mereka ada satu penghuni neraka, lalu 
ia bernafas hingga nafasnya menerpa orang-orang yang ada di dalamnya, 
niscaya terbakarlah masjidtersebutdan orang-orang yangada didalamnya." 
(Ini adalah hadits yang sangat gharib). 


at Al-Musnad: II/208. 
Sanadnya dhaif dan pada sebagian rawinya terdapat perbincangan, Hadits ini juga diri h 
Tirmidzi: 1/2601 dari Abu Hurairah dan sanadnya dhari. EAN: Hadits Ini juga diriwayatkan ole 
62 Dinisbatkan oleh Al-Haitsami: X/391 kepada Abu Ya'la dari gurunya Ishaq, namun ia tidak menisbatkann 
A namun ni ya. 
Jika Ibnu Rahawaih maka para rawinya adalah para rawi Kab Ash. Shahih, dan JIka dak menisbatkannya, 
tidak mengenalinya. Sesudahnya Al-Haitsami juga menyebutkan: hadits) serupa dari Abu Hurairah juga 
yang dnisbatkan kepada Al-Bazzar, Namun ia menilainya memiliki cacat karena Abdurrahim bin Fran 


714 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Sifat Neraka Jahanam, Luasnya, dan Besarnya Tubuh Penghuni Neraka 
Allah sa berfirman: 


“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan 
yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat 
seorang penolong pun bagi mereka." (An-Nisa': 145) 


“Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka 
tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu 
apakah neraka Hawiyah itu? (yaitu) api yang sangat panas.” (Al- 
@ari'ah: 8-11) 


“Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada 
selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang zalim.” (Al-A'raf: 41) 


“Pada hari (ketika) itu mereka didorong ke neraka Jahanam dengan 
sekuat—kuatnya. (Dikatakan kepada mereka), ‘Inilah neraka yang 
dahulu kamu mendustakannya'.” (Ath-Thar: 13) 


“Allah berfirman, 'Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka 
Jahanam, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala'." (Qaf: 
24) 


“(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami bertanya kepada Jahanam, 
“Apakah kamu sudah penuh? la menjawab, 'Masih adakah 
tambahan?” (Qaf: 30) 


Kalimat Buruk yang Diucapkan Dapat Menjerumuskan Pengucapnya ke Dalam 
Neraka Jahanam Melebihi Jauhnya Jarak antara Timur dan Barat 


Telah diriwayatkan secara shahih dalam Ash-Shahihain dari beberapa 
jalur, dari Rasulullah 46, beliau bersabda: 


id 


715 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


“Jahanam senantiasa dilempari (diisi) dan berkata, 'Masih adakah 
tambahan?’ Sampai Rabbul ‘Izzah menginjakkan kedua kaki-Nya di 
dalamnya. Lalu sebagiannya terhimpun dengan sebagian yang lain, 
dan berkata, ‘Cukup, cukup, demi keagungan dan kemuliaan-Mu' 


Muslim menuturkan, Muhammad bin Abu Umar Al-Makki bercerita 
kepada kami, Abdul Aziz Ad-Darawardi bercerita kepada kami, dari Yazid 
bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Isa bin Thalhah, dari Abu 
Hurairah ae, Rasulullah 34 bersabda, “Sesungguhnya, seorang hamba yang 
mengucapkan suatu kalimat tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu, maka 
karenanya ia akan ia terjatuh ke dalam neraka melebihi jauhnya jarak antara 
timur dan barat." 

Abdullah bin Al-Mubarrak menuturkan, Az-Zubair bin Sa'id bercerita 
kepada kami dari Shafwan bin Salim, dari Atha' bin Yassar, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi #, “Sesungguhnya, seseorang yang mengucapkan suatu 
kalimat yang dengannya ia ingin membuat tertawa teman duduknya, maka 
karena perkataannya itu ia akan terjatuh (ke dalam neraka) lebih jauh dari 
jarak bintang kartika." (Hadits gharib, dan Az-Zubair pada dirinya ada 
kelemahan). 

Ahmad menuturkan, Husain bin Muhammad bercerita kepada kami, 
Khalaf bin Khalifah bercerita kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, dari Abu 
Hazim, dari Abu Hurairah a, ia berkata, “Suatu hari, kami sedang berada 
di sisi Rasulullah. Lalu kami mendengar ada suara benda yang jatuh. Maka 
Nabi #& bersabda, Tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, “Allah 
dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau pun bersabda, 'Itu adalah suara 
batu yang dilemparkan ke dalam Jahanam sejak tujuh puluh tahun yang lalu 
dan sekarang baru sampai ke bagian dasarnya'”s 

Muslim meriwayatkan hadits serupa dari Muhammad bin Ibad dan Ibnu 
Uar, dari Marwan, dari Yazid bin Kisani. 

Al-Hafizh Abu Nu'aim Al-Ashbahani menuturkan, Abdul Malik bin Hasan 
bin Yusuf bin As-Sagthi bercerita kepada kami, Ahmad bin Yahya bercerita 


hari: XV6661 dan Muslim: IV/37. 
64 HR Al-Bukhari: XV6477 dan Muslim: IV, Kitab: Az-Zuhd no. 50. 

65 Sunan Tirmidzi: IV/2314 dengan makna yang serupa, dan dinilai hasan. 
66 Hadits ini terdapat juga dalam Shahih Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no, 31. 


716 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kepada kami, Abu AyubAl-Anshari bercerita kepada kami, Ahmad bin Abdush 
Shamad bercerita kepada kami, Ismail bin Qais bercerita kepada kami, dari 
Yahya bin Sa'id, dari Abu Al-Habab Sa'id bin Yassar, dari Abu Sa'id Al-Khudri 
a, ia berkata, “Rasulullah 36 pernah mendengar sebuah suara hingga 
beliau merasa takut karenanya, Lalu Jibril mendatanginya. Dan beliau pun 
bertanya, ‘Suara apa itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, “Itu adalah batu besar 
yang telah dilempar dari tepi Jahanam sejak tujuh puluh tahun yang lalu, dan 
sekarang telah sampai di bagian dasarnya, Allah ingin memperdengarkan 
suaranya kepadamu'.” 

Al-Baihagi juga meriwayatkan hadits yang lafalnya serupa, dari jalur Abu 
Mu'awiyyah, dari Al-A'masy, dari Yazid Ar-Rigasyi, dari Anas asi, dari Nabi 35. 

Diriwayatkan pula secara shahih dalam Shahih Muslim, dari Utbah bin 
Ghazwan, bahwa Rasulullah $ berkata dalam khotbahnya, “Sungguh, sebuah 
batu dilemparkan dari tepi Jahanam, lalu jatuh ke dalamnya selama tujuh 
puluh tahun dan belum sampai di bagian dasarnya. Demi Allah, neraka 
Jahanam benar-benar akan diisi penuh. Apakah kalian heran?” 

Telah disebutkan kepada kami bahwa jarak antara dua daun pintu di 
antara pintu-pintu surga adalah sejauh perjalanan empat puluh tahun. Dan, 
akan datang suatu hari di mana pintu-pintu surga penuh sesak. Semoga Allah 
menjadikan kita termasuk di antara mereka, dengan rahmat dan kemulian- 
Nya. 


Kedalaman Jahanam Sejauh Perjalanan Jatuhnya Batu yang Dilempar Selama 
Tujuh Puluh Tahun 

Al-Hafizh Abu Ya'la menuturkan, Utsman bin Abi Syaibah bercerita 
kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, dari Atha' bin Sa'ib, dari Abu 
Bakrah, dari ayahnya, Abu Musa Al-Asy'ariy esa, Rasulullah 4& bersabda: 


a P Teten SEN 
SA ar SS AS SI 
“Seandainya sebuah batu dilempar ke dalam Jahanam, pasti ia akan 


jatuh melayang selama tujuh puluh kharif (musim gugur) sebelum 
sampai ke bagian dasarnya." 


7 


'An-Nih&yah fil Fitan wal Malahim 


Diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Baihagi, dan Al-Hafizh Abu 
Nu'aim Al-Ashbahani, dengan lafal miliknya, dari hadits Abdullah bin Al- 
Mubarak, Anbasah bercerita kepada kami, dari Habib, dari Abu Ghamrah, 
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas &, ia bertanya, “Tahukah kamu berapa luas 
Jahanam?” 


Kami menjawab, “Tidak.” 


Ibnu Abbas berkata, “Ya, demi Allah kalian tidak mengetahuinya. 
Aisyah bercerita kepadaku bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah 4 
mengenai firman-Nya, Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya 
pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya.' (Az Zumar: 
67). Aisyah bertanya, “Di manakah manusia saat itu, wahai Rasulullah? Beliau 
3 menjawab, ‘Di atas shirath (titian) Jahanam'”"' (Tirmidzi dan Nasa'i 
meriwayatkan hadits ini secara marfu.' Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
Shahih gharib dari jalur ini.”) 


Diriwayatkan dalam Shahih Muslim, dari hadits Al-Ala' bin Khalid, Wa'il 
Syafiq bin Salamah, dari Ibnu Mas'ud WA secara marfu’: 


AN Ok alah bak SERA padan 
“Jahanam akan didatangkan pada hari Kiamat dengan diseret 


menggunakan tujuh puluh ribu utas tali kekang, masing-masing tali 
kekang ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat." 


Hadits ini juga diriwayatkan secara mauguf dari Ibnu Mas'ud a, Allahu 
a'lam. 

Diriwayatkan dari Ali bin Musa Ar-Ridha, dari ayah-ayahnya, dari Ali 
bin Abi Thalib a secara marfu’, “Tahukan kalian apa tafsiran dari ayat ini, 
“Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan), 
dan datanglah Rabbmu, dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu 
diperlihatkan neraka Jahanam: pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak 
berguna lagi baginya kesadaran itu." (Al-Fajr: 21-23). Yaitu, jika telah tiba hari 


67 Sunan Tirmidzi: V/3241 dan ia menshahihkannya. 
68 HR Muslim dalam Shahihnya: IV, Kitab: Al-Jannah no. 29. 


n8 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kiamat, Jahanam ditarik menggunakan tujuh puluh ribu utas tali kekang, 
masing-masing tali kekang berada di tangan tujuh puluh ribu malaikat. Lalu 
beterbanganlah semburan apinya, yang seandainya Allah tidak menahannya 
pasti akan membakar langit dan bumi.” 


Ahmad menuturkan, Ali bin Ishag bercerita kepada kami, Abdullah 
bercerita kepada kami, Sa'id bin Yazid bercerita kepada kami, Abu As-Samh 
bercerita kepada kami, dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi, dari Abdullah bin 
Amru asi, Rasulullah bersabda, “Seandainya serpihan-serpihannya seperti 
ini—beliau menunjuk kepada sebuah tempat minum dari kayu—dilempar 
dari langit menuju bumi—yakni perjalanan lima ratus tahun—niscaya ia 
akan sampai di bumi sebelum waktu malam tiba. Dan seandainya serpihan- 
serpihan itu dilemparkan dari ujung rantai (neraka Jahanam), niscayaiaakan 
menempuh perjalanan selama empat puluh tahun, siang dan malamnya, 
sebelum ia sampai ke bagian dasar Jahanam." (HR Tirmidzi). 

Imam Ahmad menuturkan, Abu Ashim bercerita kepada kami, Abdullah 
bin Umayyah bercerita kepada kami, Muhammad bin Huyai bercerita 
kepadaku, Shafwan bin Ya'la bercerita kepadaku, dari ayahnya, bahwa Nabi 
#5 bersabda, “Panas itu adalah neraka Jahanam.” 


Tubuh Penghuni Neraka Diperbesar di Dalam Jahanam 
Allah sa berfirman: 


2st p fo ong 

SS LI 
“Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan 
Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, 


69 HR Tirmidzi: IV/2588 dan Ahmad: 1/197. Abu Isa berkata, “Hadits ini sanadnya hasan shahih. Sa'id bin 
Yazid adalah dari Mesir, dan ia diambil periwayatannya oleh Al-Laits bin Sa'd dan beberapa imam. Ar- 
Rashashah adalah serpihan: batu. 

70 Lihat Al-Musnad: IV/223, dan dalam sanadnya ada Muhammad bin Huyai bin Ya'la bin Umayyah yang 
tidak dinilai tsiggah kecuali oleh Ibnu Hibban, Sedangkan perawi yang lainnya tsiqah. Di dalam Musnad 
haditsnya berbunyi: “Lautan adalah neraka Jahanam’, bukan panas. Demikian pula dalam Mujma'uz 
Zawsid: X/385-31 ri Ya'la bin Umayyah dengan lafal A/-Bahru: lautan. 


719 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. 
Sungguh Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana.” (An-Nisa' : 56) 


Ahmad menuturkan, Waki' bercerita kepada kami, Abu Yahya Ath-Thawil 
bercerita kepadaku, dari Abu Yahya Ash-Shibyan, dari Mujahid, dari Ibnu 
Umar &, dari Nabi #4, beliau bersabda: 


sê Jai AS ea) JAN JEN JAN aa 
ae jika Sh Ea Ir sakan le Oh ge Bea 


“(Tubuh) penghuni neraka akan diperbesar di dalam neraka hingga 
jarak antara cuping telinga sampai tengkuk salah seorang dari 
mereka sejauh perjalanan tujuh ratus tahun, tebal kulitnya tujuh 
puluh hasta, dan gigi gerahamnya seperti gunung Uhud.” 


Ahmad juga meriwayatkannya dalam Musnad Abdullah bin Umar bin Al- 
Khattab dan ia shahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihagi. 

Kemudian Ahmad meriwayatkan dari jalur Imran bin zaid, dari Abu 
Yahya Ash-Shibyan, dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar secara marfu’, lalu 
menyebutkan hadits serupa. Kemudian Al-Baihagi menshahihkan riwayat 
yang pertama, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Allahu a'lam. 

Hadits dari jalur ini adalah gharib, tapi sebagiannya memiliki hadits 
penguat dari jalur-jalur lain, dari Abu Hurairah ass. Allahu a'lam. 


Buruk dan Besarnya Badan Orang Kafir di Dalam Neraka Jahanam pada Hari 
Kiamat 


Imam Ahmad menuturkan, Rib'i bin Ibrahim bercerita kepada kami, 
Abdurrahman bin Ishag bercerita kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari 
Abu Hurairah as Rasulullah # bersabda: 


t Saa au sit E 
sde 5 a Jie acai Pu Gayo 
BAN G3 


71 Al-Musnad: 1/26 dan sanadnya dinilai hasan oleh Ahmad Syakir, 


720 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Gigi geraham orang kafir pada hari Kiamat kelak seperti gunung 
uhud, tebal kulitnya tujuh puluh hasta, pahanya seperti bukit 
warigan,? sedangkan tempat duduknya di neraka seperti jarak 
antara saya (Mekah) dan Rabdzah.”* 


Al-Baihagi juga meriwayatkannya dari jalur Bisyr bin Al-Fadhl, dari 
Abdurrahman bin Ishag, dan ia menambahkan, “Dan lengannya seperti Al- 
Baidha (nama bukit)" 


Ahmad menuturkan, Abu Nadhr bercerita kepada kami, Abdurrahman— 
yakni Ibnu Abdullah bin Dinar—bercerita kepada kami, dari Zaid bin Aslam, 
dari Atha’ bin Yasar, dari Abu Hurairah as, Rasulullah # bersabda, “Gigi 
geraham orang kafir seperti gunung Uhud, pahanya seperti Al-Baidha' (nama 
bukit), tempat duduknya di neraka seperti jarak antara Qadid dan Mekah, 
dan tebal kulitnya empat puluh dua hasta, yakni hasta raksasa.” 


Al-Bazzar menuturkan, Muhammad bin Al-Laits Al-Hadadi dan Ahmad 
bin Utsman bin Hakim bercerita kepada kami, Ubaidullah bin Musa bercerita 
kepada kami, Syaiban Ibnu Abdurrahman bercerita kepada kami, dari Al- 
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah aw, Nabi #& bersabda, “Gigi 


geraham orang kafir seperti gunung Uhud dan tebal kulitnya empat puluh 
hasta.” 


Al-Bazzar menuturkan, Muhammad bin Al-Mutsni bercerita kepada 
kami, Abu Amir bercerita kepada kami, Muhammad bin Ammar bercerita 
kepada kami, dari Abu Shalih bekas budak At-Tau'amah, dari Abu Hurairah 
2, Rasulullah # bersabda, “Gigi geraham orang kafir seperti gunung Uhud, 


dan tempat duduknya di neraka sepanjang perjalanan (kaki) selama tiga 
hari. 


72 Warig h sebuah bukit yang terletak di sebelah kanan jalur dari Madinah ke Mekah-penj. 

73 HR Tirmidzi: IV/2578, Ahmad: 1/328. Abu Isa berkata, “Hadits ini hasan gharib." Seperti Rabdzah 
maksudnya adalah seperti jarak antara Madinah dan Rabdzah. 

74  Al-Baidha' ialah sebuah bukit seperti gunung Uhud. 

75 Maksud dari hasta raksasa ialah yang panjang. Ada yang mengatakan dengan hasta raja, karena konon 
hasta raja itu termasuk kata a'jam: asing) bukan arab, yang mana ia sempurna hastanya. HR Ahmad: 
1334, lihat pula dua hadits sesudahnya. 

76 Terdapat juga dalam AI-Musnad: IVS38) dengan lafal, “Dan tebal kulitnya adalah setebal empat puluh dua 
hasta, yakni hasta raksa: 

77 Lihat Shahih Muslim: IV, Kitab: Al-jannah no. 44, dan di dalamnya disebutkan, “Dan tebal kulitnya 
selebar perjalanan: kaki) selama tiga hari.” 


721 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Al-Hasan bin Sufyan menuturkan, Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, 
Al-Fadhl bin Musa bercerita kepada kami, dari Al-Fadhl bin Ghazwan, dari 
Abu Hazim, dari Abu Hurairah asi, aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


KIS AA N bana AI SA SL 


“Jarak antara dua bahu orang kafir seperti lima hari perjalanan 
seorang penunggang kuda tercepat." 


Í 


5 


Al-Hasan menuturkan, Muhammad bin Tharif Al-Bajali bercerita kepada 
kami, Ibnu Fudhail bercerita kepada kami, dari ayahnya dari Abu Hazim, dari 
Abu Hurairah a% secara marfu’, “Jarak antara dua bahu orang kafir di neraka 
seperti perjalanan tiga hari seorang penunggang kuda tercepat.” 


Al-Baihaqi menuturkan, Al-Bukhari meriwayatkan dari Mu'adz bin 
Asad, dari Al-Fadhl bin Musa. Dan Muslim meriwayatkan dari Abu Kurait 
dan selainnya, dari Ibnu Fudhail, dan ia tidak mengatakan bahwa hadits ini 
marfu’. 

Al-Bazzar menuturkan, Husain bin Aswad bercerita kepada kami, 
Muhammad bin Fudhail bercerita kepada kami, Ashim bin Kulaib bercerita 
kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah a, Rasulullah 3& bersabda, 
“Gigi geraham orang kafir itu seperti gunung Uhud, pahanya seperti bukit 
Wariqan, dan tebal kulitnya empat puluh hasta.” 


Kemudian Al-Bazzar berkata, “Tidak diriwayatkan dari Abu Hurairah 


hadits yang lebih baik dari sanad hadits ini, dan tidak ia dengar kecuali dari 
Husain bin Aswad. 


Kami katakan, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Yahya 
bercerita kepada kami, dari Ibnu Ijlan, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, 
dari kakeknya, dari Nabi 44, beliau bersabda: 


|, Kitab: Al-lannah no. 45 disebutkan: “Perjalanan tiga hari seorang penunggang 
tercepat." 
79. Lihat Shahih Al-Bukhari: 11/6551) dan Shahih Muslim: IV/jannah/45) 


722 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


JAN BI JEN 35 33 
IRIS IN Ra 
ye 


“Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari Kiamat 
kelak seperti semut kecil berbentuk manusia. Segala sesuatu terlihat 
tinggi oleh mereka lantaran sangat kecilnya mereka, sampai mereka 
dimasukkan ke dalam penjara neraka Jahanam yang disebut dengan 
Balas, lalu mereka ditelan oleh api Al-An-yar. Mereka diberi minum 
dari darah dan nanah, perasan keringat para penghuni neraka.” 


Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, Nasa'i, dari Suwaid bin Nashr, dari 
Ibnul Mubarrak, dari Ibnu Ajlan. Tirmidzi berkata, “Hasan.” 

Maksudnya ialah mereka dikumpulkan pada hari Kiamat di halaman 
neraka. Lalu, ketika mereka digiring menuju neraka, mereka memasukinya 
dalam keadaan badan mereka telah diperbesar, sebagaimana yang telah 
ditunjukkan oleh hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Hal itu bertujuan 
agar lebih merasakan pedihnya siksaan, serta lebih mendahsyatkan 
penderitaan mereka. Allah sa berfirman: 

tea 


Om, 


“Agar mereka merasakah Azab.” (An-Nisa': 56) 


Lautan Dinyalakan Dalam Jahanam dan Ia Termasuk Bagian dari Jahanam 


Imam Ahmad menuturkan, Abu Ashim bercerita kepada kami, Abdullah 
bin Umayyah bercerita kepadaku, Muhammad bin Husain bercerita kepada 
kami, Shafwan bin Ya'la bin Umayyah bercerita kepada kami, dari ayahnya, 
Nabi # bersabda, “Lautan adalah neraka Jahanam."” Kemudian beliau #& 
bersabda, “Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah berfirman, Neraka 


80 Telah ditakhrij di depan nomor: 209. Lafalnya dalam keduanya, sebagaimana dalam Al-Musnad dan 
Mujma'uz Zaw3id. Ini menunjukkan bahwa lafal: “Panas adalah neraka Jahanam”, merupakan kekeliruan 
dari penulis atau penerbit. 


723 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


yang gejolaknya mengepung mereka.’ (Al-Kahfi: 29). Demi Zat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, selamanya aku tidak akan memasukinya sampai ia 
diperlihatkan oleh Allah dan tidak boleh mengenaiku setetes pun hingga aku 
menjumpai Allah.” 

Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur Ya'gub bin Syaiban, Abu 
Ashim bercerita kepada kami, Muhammad bin Yahya bercerita kepadaku, 
dan dalam Al-Musnad sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu bahwa 
di antara keduanya ada Abdullah bin Abi Umayyah, seseorang bercerita 
kepadaku, dari Shafwan bin Ya'la, dari Ya'la, ia berkata, Rasulullah # 
bersabda, “Lautan adalah neraka Jahanam." 

Abu Dawud menuturkan, Sa'id bin Manshur bercerita kepada kami, 
Isma'il bin Zakariya bercerita kepada kami, dari Mutharrif, dari Bisyr bin 
Muslim, dari Abdullah bin Amru, Rasulullah 4& bersabda: 


EPERE. PETE PPR Le eror 

PERKASA A 

Pe 

“Tidaklah ada yang mengarungi lautan melainkan orang yang 

melaksanakan haji atau yang berumrah, atau yang berperang di 

jalan Allah. Sebab, di bawah laut itu terdapat neraka dan di bawah 
neraka terdapat laut.” 


Pintu-Pintu Jahanam serta Sifat Penjaganya dan Zabaniah-nya 
Allah & berfirman: 


“Orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahanam secara 
berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya (neraka) 
pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada 
mereka, 'Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul 
dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Rabbmu dan 
memperingatkan kepadamu akan pertemuan (dengan) harimu ini? 


B1 Telah ditakhrij pada halaman sebelumnya. 
82 Sunan Abi Dawud: I/2489 dengan sanad dhaif. 


724 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Mereka menjawab, ‘Benar, ada," tetapi ketetapan azab pasti berlaku 
terhadap orang-orang kafir. Dikatakan (kepada mereka), Masukilah 
pintu-pintu neraka Jahanam itu, (kamu) kekal di dalamnya.’ Maka 
(neraka Jahanam) itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang- 
orang yang menyombongkan diri." (Az-Zumar: 71-72) 


“Uahanam) itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu (telah 
ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka.” (Al-Hijr: 44) 


Gambaran tentang Shirath dan Beragamnya Kecepatan Manusia dalam 
Melintasinya 

Al-Baihagi menuturkan, Abu Abdullah Al-Hafizh bercerita kepada kami, 
Abul Abbas Al-Asham bercerita kepada kami, Sa'id bin Utsman bercerita 
kepada kami, Bisyr bin Bakar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Yazid 
bercerita kepadaku, Abu Sa'id bercerita kepadaku, dari Abu Hurairah a, 
Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya, shirath yang terbentang di antara 
dua punggung Jahanam adalah licin dan menggelincirkan. Para nabi selalu 
berdoa, Ya Allah selamatkanlah.’ Manusia ada yang (melewatinya) laksana 
kilat, laksana kedipan mata, laksana larinya kuda-kuda terbaik, laksana 
keledai, ada yang menunggang, dan ada yang berjalan kaki. Maka seorang 
muslim akan selamat, ada juga yang selamat setelah tercabik-cabik atau 
terlempar di dalam neraka Jahanam. Neraka Jahanam memiliki tujuh pintu, 
Setiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka. 

Al-Baihaqi menuturkan, Abul Hasan bin Basyran bercerita kepada kami, 
Ismail bin Muhammad Ash-Shafar bercerita kepada kami, Sa'dan bin Nashr 
bercerita kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami, dari Al-Khalil bin 
Murrah, bahwa Rasulullah $ tidak tidur sebelum membaca surat Tabarak 
dan HA mim As-Sajdah. Beliau bersabda: 


SA is Maa Aa ga Rat NG ka maa 
(dad 


83 Lihat Shahih Al-Bukhari juga: XIV7439, dan Shahih Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 302 dari Abu Sa'id Al- 
Khudri dalam sebuah hadits yang panjang. 


725 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


“Hawêmim (surat yang diawali dengan kata ha mim) ada tujuh, dan 
pintu-pintu Jahanam juga ada tujuh, (yaitu) Jahanam, Huthamah, 
Lazha, Sa'ir, Saqar, Hawiyah, dan Jahim.” 


Beliau melanjutkan: 


É: 


Aan ga A PAS G E ia 
Jis gig E E ja 


“Setiap hd mim darinya akan didatangkan pada hari Kiamat, berdiri 
di setiap salah satu dari pintu-pintu tersebut, lalu mengatakan, Ya 
Allah, jangan ada yang masuk ke dalam pintu-pintu ini orang yang 
mengimaniku dan membacaku'." 


Kemudian Al-Baihagi berkata, “Hadits ini mungathi', dan Khalil bin 
Murrah perlu diteliti." 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Khalaf bin Hisyam bercerita 
kepada kami, Abu Syihab Al-Khayat bercerita kepada kami, dari Amru bin 
Qais Al-Madini, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia berkata, 
“Sesungguhnya, pintu-pintu Jahanamitu sebagiannya berada di atas sebagian 
yang lain—Abu Syihab memberikan isyarat dengan jarinya—lalu pintu ini 
penuh, kemudian pintu ini penuh, kemudian pintu ini, dan kemudian pintu 
ini.” 

Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari bercerita kepadaku, Hajjaj bercerita 
kepadaku, Ibnu Juraij bercerita kepada kami tentang firman Allah: “Yahanam) 
itu mempunyai tujuh pintu.” Ia berkata, “Yang pertama ialah Jahanam, 
kemudian Lazha, kemudian Huthamah, kemudian Sa'ir, kemudian Sagar, 
kemudian Jahim yang di dalamnya ada Abu Jahal, dan kemudian Hawiyah.” 

Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Malik bin Mighwal dari Ibnu Umar 
ia berkata, Rasulullah 4 bersabda, “Neraka Jahanam memiliki tujuh pintu, 
salah satu pintunya diperuntukkan bagi orang yang menghunuskan pedang 
kepada umatku." 


&4 Tirmidzi: V/3123, dan ia mengisyaratkan kedhaifannya dengan perkataannya, (Hadits) Gharib.” 


726 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kemudian Abu Isa berkata, “Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya 
kecuali dari Malik bin Mighwal.” Ubay bin Ka'ab berkata, “Neraka Jahanam 
memiliki tujuh pintu, salah satu pintunya diperuntukkan bagi golongan 
Haririyyah/khwarij." 

Wahab bin Munabbih berkata, Jarak antara dua pintu sejauh perjalanan 
tujuh puluh tahun. Masing-masing pintu lebih berat daripada yang berada di 
atasnya sebanyak tujuh puluh kali lipat.” 

Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 
durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka 
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6). 

Maksudnya mereka memiliki kekuatan untuk mengaplikasikan apa yang 
diperintahkan-Nya: dari tataran azam (niat) menuju tataran perbuatan. 
Sebab, mereka memiliki azam yang tulus, perbuatan yang luhur, kekuatan 
yang besar, dan kehebatan yang menakjubkan. 

Allah sx berfirman, “Dan di atasnya ada sembilan belas (Malaikat 
penjaga). Dan yang Kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat." 
Al-Muddatstsir: 30-31). Yakni, dikarenakan ketaatan dan kekuatan mereka 
yang sempurna. 

“Dan Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi 
orang-orang kafir." (Al-Muddatstsir: 31). Yakni, sebagai cobaan dan ujian. Bisa 
jadi, mereka yang berjumlah sembilan belas itu sebagai para pemimpin, yang 
mana mereka masih memiliki para pembantu dan pengikut. Hal ini telah kami 
sampaikan saat membahas firman Allah, “(Allah berfirman), Tangkaplah dia 
lalu belenggulah tangannya ke lehernya." (Al-Haqqah: 30). Kemudian ketika 
Rabb ss memerintahan hal itu, bersegeralah melaksanakannya sejumlah 70 
ribu malaikat zabaniyyah. 


Allah sx juga berfirman: 


sese Oke Tang 


77 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


“Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti 
azab-Nya (yang adil). Dan tidak ada seorang pun yang mengikat 
seperti ikatan-Nya." (Al-Fajr: 25-26) 


Al-Hafizh Adh-Dhiya' meriwayatkan dari Muhammad bin Sulaiman 
bin Abi Dawud, dari ayahnya, dari Yazid Al-Bashri, dari Hasan Al-Bashri, 
dari Anas æ secara marfu’, “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sungguh telah diciptakan malaikat (penjaga) Jahanam seribu tahun sebelum 
diciptakan Jahanam. Setiap harinya kekuatan mereka semakin bertambah di 
atas kekuatan mereka sebelumnya, sehingga mereka bisa menangkap siapa 
saja yang harus ditangkap dengan merenggut ubun-ubun dan kaki-kakinya." 


Penjelasan tentang Gejolak Neraka yang Seperti Pagar Yang Mengepung, 
Berikut Apa yang Ada di Dalamnya Berupa Cambuk, Belenggu, dan Rantai 


Allah ss berfirman: 

PETA LEE ob Gat ze BE bi 
OB Oil KANAN An Dean 

“Sesungguhnya, Kami telah menyediakan neraka bagi orang 

zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta 

pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang 


mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang 
paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (Al-Kahfi: 29) 


Opi at opa ar 
“Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka, (sedang mereka 
itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.” (Al-Humazah: 8-9) 


Mu'shadah maknanya adalah ditutup rapat. Ibnu Mardawaih 
meriwayatkannya dalam Tafsirnya dari jalur Syuraik dari Ashim bin Abi 
Shalih, dari Abu Hurairah ag secara marfu. Abu Bakar bin Abi Syaibah juga 
meriwayatkannya dari As'ad Al-Ahsa, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Abu 
Shalih. 


728 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah sa berfirman: 


“Sungguh, di sisi Kami ada belenggu-belenggu (yang berat) dan 
neraka yang menyala-nyala. Dan (ada) makanan yang menyumbat 
di kerongkongan dan azab yang pedih." (Al-Muzzammil: 12-13) 


“Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka 
diseret, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar 
dalam api." (Ghafir: 71-72) 


“Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. (Dikatakan kepada 
mereka), Rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh Kami menciptakan 
segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah Kami hanyalah (dengan) 
satu perkataan seperti kejapan mata." (Al-Gamar: 48-50) 


“Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga 
ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah 
mengancam hamba-hamba-Nya (dengan azab itu). Wahai hamba- 
hamba-Ku, maka bertakwalah kepada-Ku.” (Az-Zumar: 16) 


“Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada 
selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang zalim." (Al-A'raf: 41) 


“Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, 
mereka bertengkar mengenai Rabb mereka. Maka bagi orang kafir 
akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api (neraka) untuk mereka. 
Ke atas kepala mereka disiramkan air yang sedang mendidih.” (Al- 
Hajj: 19) 


Al-Hafizh Abu Ya'la menuturkan, Zuhair bercerita kepada kami, Hasan 
bercerita kepada kami, dari Ibnu Luhai'ah, Darraj bercerita kepada kami, 
dari Abu Al-Haitsam, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah &, beliau bersabda, 
“Sungguh, kemah penghuni neraka itu memiliki empat dinding. Tebal dari 
masing-masing dinding seperti perjalanan empat puluh tahun." 


85 Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi: IV/2584, Ahmad: II/29, dari hadits Darraj dari Abu Al-Haitsam dengan 
sanad ini dan ia adalah sanad yang dhaif. Dalam sanad Tirmidzi juga ada Rasyidin bin Sa'ad dan ia dhaif 


SI 29 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Tirmidzi juga meriwayatkan hadits serupa dari Suwaid, dari Ibnul 
Mubarrak, dari Risydain bin Sa'ad, dari Amru bin Al-Harits, dari Darraj. 

Ahmad menuturkan, Hasan bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah 
bercerita kepada kami, Darraj bercerita kepada kami, dari Abu Al-Haitsam, 
dari Abu Sa'id Al-Khudri ag, Rasulullah & bersabda, “Seandainya sebuah 
cambukbesi daricambuk-cambuk besi neraka diletakkan di bumi, lalujindan 
manusia bersatu padu, niscaya mereka tidak akan mampu mengangkatnya 
dari bumi." 

Ibnu Wahab berkata, dari Amru bin Al-Harits, dari Darraj Abu As-Samh, 
dari Abu Sa'id, Rasulullah ££ bersabda, “Seandainya sebuah cambuk besi 
(dari neraka) dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya ia akan hancur dan 
kembali menjadi debu." 


Berbagai Macam Siksa untuk Penghuni Neraka 


Al-Hafizh Abu Bakar bin Mardawaih meriwayatkan dalam Tafsirnya, dari 
jalur Bisyr bin Thalhah, dari Khalid bin Darik, dari Ya'la bin Munabbih, dari 
Nabi &, beliau bersabda: 


ju (SU ena 
ASIN asa na gang 


Č; IE ? aa 
ME ISe aig 


$ PE sn aia aat 

KN Sak L eek 3358 an gaei 8 31535 NE 
“Allah menciptakan awan yang gelap bagi penghuni neraka. Lalu jika 
awan itu muncul di atas mereka, maka ia berseru, Wahai penghuni 


neraka, sesuatu apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta?" 
Seketika itu pula mereka mengingat awan yang ada di dunia dan air 


dalam: meriwayatkan) haditsnya. Dan dalam sanad Ahmad juga ada Ibnu Luhai'ah dan ia dhaif karena 
mukhtalath. 

86 Hadits Darraj Abu As-Samh dari Abu Al-Haitsam adalah dhaif. 

87 Hadits Darraj Abu As-Samh dari Abu Al-Haitsam adalah dhaif. 


730 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


hujan yang dahulu turun kepada mereka. Maka mereka berkata, 
Wahai Rabb, kami minta minum." Maka Allah pun menghujani 
mereka dengan belenggu-belenggu sebagai tambahan belenggu- 
belenggu yang ada pada leher mereka sebelumnya, dan dengan 
rantai-rantai sebagai tambahan rantai-rantai mereka sebelumnya, 
serta batu-batu kerikil yang menyalakan api keatas mereka." 


Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Bisyr bin Walid Al-Kindi bercerita 
kepada kami, Sa'id bin Zarabi, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Al-Ahwash, 
Ibnu Mas'ud Wa berkata, “Siapakah penghuni neraka yang paling keras 
azabnya?” Seseorang menjawab, “Orang-orang munafik." 


Ibnu Mas'ud berkata, “Engkau benar. Tapi apakah engkau tahu 
bagaimana mereka diazab?” 


Ia menjawab, “Mereka dimasukkan ke dalam peti-peti besi, lalu ditutup. 
Kemudian dijatuhkan ke tingkatan paling bawah dari neraka, dalam tungku- 
tungku kecil yang terbuat dari tanah, yang dinamakan lubang kesedihan. 
Lalu diberlakukan juga atas manusia yang lain sesuai dengan amalan mereka 
masing-masing, untuk selama-lamanya." 


Ibnu Abu Dunya menuturkan, Ali bin Hasan bercerita kepadaku, dari 
Muhammad bin Ja'far Al-Madaini, Bakar bin Khunais bercerita kepada 
kami, dari Abu Salamah Ats-Tsagafi, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, 
“Sesungguhnya, penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya, mereka 
tidak merasakan ketenangan, tidak dapat tidur, dan tidak pula mati. Mereka 
berjalan di atas api dan duduk di atas api. Meraka minum dari nanah yang 
bercampur darah penghuni neraka, dan makan dari pohon zaggum (yang 
disediakan untuk) penghuni neraka. Selimut mereka api, tempat tidur 
mereka api, pakaian mereka adalah api dan ter, serta wajah mereka diselimuti 
api. Seluruh penghuni neraka berada dalam rantai-rantai yang bagian 
ujungnya dipegang oleh malaikat-malaikat penjaga. Mereka menariknya 
hingga penghuni neraka maju mundur terbolak-balik. Sehingga mengalirlah 
nanah mereka yang bercampur darah ke dalam lubang di neraka, dan itulah 
minuman mereka.” 

Ibnu Abu Dunya berkata, “Kemudian Wahab bin Munabbih menangis 
hingga jatuh pingsan. Bakar bin Khunais juga menangis hingga ketika berdiri 


731 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


ia tidak mampu berbicara. Begitu pula Muhammad bin Ja'far, ia menangis 
terisak-isak.” 


Ini adalah penuturan dari Wahab bin Munabbih Al-Yamani dan ia 
melihat dalam buku-buku para pendahulu dan menukil dari kitab-kitab Ahli 
Kitab yang tipis maupun tebal. Namun penuturannya ini memiliki penguat- 
penguat dari Al-Qur'an dan hadits-hadits yang lain. 


Allah & berfirman: 


“Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka 
Jahanam. Tidak diringankan (azab) itu dari mereka dan mereka 
berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah Kami menzalimi mereka, 
tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka 
berseru, Wahai (Malaikat) Malik! Biarlah Rabbmu mematikan kami 
saja.' Dia menjawab, Sungguh kamu akan tetap tinggal (di neraka 
ini)'.” (Az-Zukhraf: 74-77) 


“Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak 
mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, 
sedang mereka tidak mendapat pertolongan (tentulah mereka 
tiada meminta disegerakan). Sebenarnya (hari Kiamat) itu akan 
datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik: 
maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) diberi 
penangguhan (waktu)." (Al-Anbiya': 39-40) 


“Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka 
tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan 
dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang 
yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya 
Rabb kami, keluarkanlah kami (dari neraka) niscaya kami akan 
mengerjakan kebajikan, yang berlainan dengan yang telah kami 
kerjakan dahulu.’ (Dikatakan kepada mereka), ‘Bukankah Kami 
telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang 
mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi 
peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami) dan bagi orang-orang 
zalim tidak ada seorang penolong pun." (Fathir: 36-37) 


732 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada 
penjaga-penjaga neraka Jahanam, 'Mohonkanlah kepada Rabbmu 
agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.’ Maka (penjaga- 
penjaga Jahanam) berkata, “Apakah rasul-rasul belum datang 
kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka 
menjawab, 'Benar, sudah datang.” (penjaga-penjaga Jahanam) 
berkata, Berdoalah kamu (sendiri).' Namun doa orang-orang kafir 
itu sia-sia belaka.” (Ghafir: 49-50) 


“Dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya. (yaitu) 
orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). Selanjutnya dia 
di sana tidak mati dan tidak (pula) hidup.” (Al-A'lâ: 11-13) 


Telah dijelaskan di depan bahwa di dalam Ash-Shahîh disebutkan bahwa 
penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya, mereka tidak mati dan 
tidak pula hidup. 

Dalam hadits sebelumnya juga telah disebutkan tentang disembelihnya 
maut (kematian) di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, “Wahai 
penghuni surga, kekekalan tanpa kematian, dan wahai penghuni neraka, 
kekekalan tanpa kematian." 


Bagaimana mungkin bisa tidur orang yang sedang berada dalam azab 
yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti meski hanya sesaat?Allah sx 
berfirman: 


“Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi 
nyalanya bagi mereka." (Al-Isra': 97) 


T senat E E ATE: E D tra sa SiNi 
O aH AE gg kad bisel gé ba Wa a 
“Setiap kali mereka hendak ke luar darinya (neraka) karena tersiksa, 
merekadikembalikan (lagi) kedalamnya. (kepada merekadikatakan), 
“Rasakanlah azab yang membakar ini'.” (Al-Hajj: 22). 


88 HR Al-Bukhari: VIIV4730, Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 40, dan selain keduanya. 


733 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


Imam Ahmad menuturkan, Ibrahim bercerita kepada kami, Ibnul 
Mubarak bercerita kepada kami, dari Sa'id bin Yazid, dari Abu As-Samh, dari 
Ibnu Hujairah, dari Abu Hurairah s, dari Nabi 45, beliau bersabda mengenai 
penghuni neraka: 


INA de iii ies gasd ob Je bad LAI Ó 


“Sesungguhnya, air mendidih akan dituangkan di atas kepala salah 
seorang dari mereka, lalu menembus tengkorak hingga sampai ke 
perutnya, sehingga mengoyak apa saja yang ada di dalam perut, 
kemudian menembus kedua telapak kakinya.” 


Tirmidzi dan Ath-Thabrani meriwayatkan, dengan lafal miliknya, dari 
hadits Guthbah bin Abdul Aziz, dari Al-A'masy, dari Syahr bin Athiyyah, dari 
Syahr bin Hausyab, dari Ummu Darda’, dari Abu Darda’ ati, Rasulullah & 
bersabda: 


“Akan diberikan kepada penghuni neraka rasa lapar sehingga setara 
dengan siksa yang sedang mereka rasakan. Lantas mereka meminta 
makanan, dan mereka pun diberi makanan yang menyumbat di 
kerongkongan. Lalu mereka teringat bahwa dulu di dunia mereka 
meminta dihilangkannya sumbatan kerongkongan dengan minum, 
maka mereka minta diberi minuman. 


Kemudian mereka diberi air mendidih dalam gelas dari neraka. Jika 
air mendidih itu telah dekat dengan wajah mereka, terkelupaslah 
kulit wajah mereka. Lalu jika air itu masuk ke dalam perut mereka, 
iaakan mengoyak-ngoyak perut mereka. 


Saat itulah mereka meminta pertolongan. Maka dikatakan kepada 
mereka, 'Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, ‘Benar, sudah 
datang.’ (Penjaga-penjaga Jahanam) berkata, 'Berdoalah kamu 


89 HR Ahmad: I/347, Tirmidzi: IV/2582. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib.” 


734 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Gendiri).' Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka." (Ghafir: 
50). Lalu mereka berkata, 'Panggilah malaikat Malik untuk kami." 


Mereka berkata kembali, ‘Wahai malaikat Malik! Biarlah Rabbmu 
mematikan kami saja." Dia Menjawab, ‘Sungguh, kamu akan tetap 
tinggal (di neraka ini).' (Az-Zukhraf: 77). Mereka berkata, 'Ya Rabb 
kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah 
orang-orang yang sesat.’ (Al-Mukmindn: 106). Lalu dikatakan, 
“Tinggallah dengan hina didalamnya, dan janganlah kamu berbicara 
dengan Aku." (Al-Mukmintin: 108).” 


Tirmidzi meriwayatkannya dari Ad-Darami, dan ia menceritakan darinya 
bahwa ia berkata, “Orang-orang tidak menilai hadits ini marfu’.” Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini hanya diriwayatkan dari Abu Darda'.” 


Makanan dan Minuman Penghuni Neraka 
Allah sx berfirman: 


maka NG p Í fg i -e$ 
Ot a SNG baca O gó ya Ye Gn) 
“Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, 


yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar." (Al- 
Ghasyiyah: 6-7) 


'Adh-Dhari' artinya duri yang ada di tanah Hijaz yang biasa disebut 
dengan Asy-Syabragu. 

Sedangkan dalam hadits Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas secara marfu' 
disebutkan, “Adh-dhari' adalah sesuatu yang terdapat di dalam neraka, dan 
disebut-sebut serupa dengan duri. Ia lebih pahit daripada perasan pohon 
yang pahit, lebih busuk daripada bangkai, dan lebih panas daripada api. Jika 
orang memakannya, maka tidak bisa masuk ke dalam perut dan tidak bisa 
naik ke mulut, namun ia tetap berada di antara perut dan mulut. Makanan 
tersebut tidak bisa membuat gemuk dan tidak bisa menghilangkan lapar." 
(Hadits ini sangat gharib). 


735 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Allah sx berfirman: 


“Sungguh, di sisi Kami ada belenggu-belenggu (yang berat) dan 
neraka yang menyala-nyala. Dan (ada) makanan yang menyumbat 
di kerongkongan dan azab yang pedih." (Al-Muzzammil: 12-13) 


“Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah 
semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, di 
hadapannya ada neraka Jahanam dan dia akan diberi minuman 
dengan air nanah, diteguk-teguknya (air nanah itu) dan dia hampir 
tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya 
dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan dihadapannya 
(masih ada) azab yang berat." (Ibrahim: 15-17) 


“Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi 
mendustakan! Pasti akan memakan pohon Zaggum, maka akan 
penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan meminum air 
yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta (yang sangat 
haus) minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan." 
(Al-Waqi'ah: 51-56) 


“Apakah (Makanan surga) itu hidangan yang lebih baik ataukah 
pohon zaggum. Sungguh, Kami menjadikannya (pohon Zaggum) 
sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh, itu adalah pohon 
yang keluar dari dasar nerakaJahim. Mayangnya seperti kepala setan. 
Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya 
(buah pohon itu), dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya 
(Zaggum). Kemudian sungguh, setelah makan (buah Zaggum) 
mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat 
panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka Jahim.” 
(Ash-Shaffat: 62-68) 


Abdullah bin Mubarrak menuturkan, Shafwan bin Amru bercerita 
kepada kami, dari Ubaidullah bin Bisyr Al-Yahshabi, dari Abu Umamah, dari 
Rasulullah #4 mengenai firman-Nya, “Dan dia akan diberi minuman dengan 
air nanah, diteguk-teguknya (air nanah itu),” beliau berkata, “(Minuman 


736 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


itu) akan didekatkan kepadanya, dan dia pun merasa jijik terhadapnya. 
Jika minuman itu berada di dekatnya, maka terbakarlah wajahnya dan 
kulit kepalanya berjatuhan ke dalamnya (minuman). Jika ia meminumnya, 
minuman itu akan memotong-motong ususnya hingga akhirnya ia keluar 
dari duburnya.” 

Allah & berfirman, “Dan diberi minuman dengan air yang mendidih 
sehingga ususnya terpotong-potong.” (Muhammad: 15). 

Allah juga berfirman, “Jika mereka meminta pertolongan (minum), 
mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan 
wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling 
jelek.” (Al-Kahfi: 29). 

Tirmidzi juga meriwayatkan hadits serupa dari Suwaid bin Nadhr, dari 
Al-Mubarrak. Dan Ia berkata, “Hasan gharib.” 

Dalam hadits Abu Dawud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Al-A'masy, 
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah ## membaca 
ayat: “Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya 
dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali-Imran: 102), 
lalu Rasulullah & bersabda: 


ga Jp SA BAN JG Si (PI óe 
SAB b Ia AS HA 


“Seandainya setetes Zaggum menetes di lautan dunia, pasti akan 
merusak kehidupan penduduk dunia. Lantas, bagaimanakah 
keadaan orang yang menjadikan Zaggum sebagai makanannya?” 


Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Mahmud bin Ghailan, dari Abu Dawud. 
Dan ia berkata, “Hasan shahih.” Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Ibnu 
Majah dari hadits Syu'bah. 

Abu Ya'la menuturkan, Zuhair bercerita kepada kami, Al-Hasan bin Musa 
Al-Asyyab bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah bercerita kepada kami, 


0 HR Tirmidzi: 1/2583, dan dalam sanadnya ada orang yang keadaannya tidak diketahui: majhOlul hal, 


tidak dikenali kecuali dalam hadits ini. g 
ar ak kerut IV/2585, Ibnu Majah: 11/4325, dan Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.” 


737 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Darraj Abu As-Samh bercerita kepada kami, bahwa Abu Al-Haitsam telah 
menceritakan kepadanya, dari Abu Sa'id Al-Khudri az, dari Rasulullah 4, 
beliau bersabda: 

GAN JT EN BII 3 boh ES 3 OI 
“Seandainya seember ghassag (cairan dari kulit penghuni neraka) 
ditumpahkan ke dunia, niscaya ia akan membuat seluruh penduduk 
bumi mencium bau busuknya.”” 


Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Darraj dan Ka'ab Al-Akhbar 
bahwasanya ia berkata, “Sungguh, pada hari Kiamat kelak, Allah akan melihat 
hamba-Nya dengan marah. Lalu Diaberkata, Tangkaplahia.' Lantas sebanyak 
seratus ribu malaikat atau lebih menangkapnya, lalu menghimpunkan 
antara ubun-ubun dan kakinya dengan penuh amarah karena kemarahan 
Allah. Kemudian mereka menyeretnya di atas wajahnya menuju neraka. 
Neraka pun lebih marah terhadap mereka 70 kali lipat. Lalu penghuni neraka 
itu meminta diberi minum, dan diberilah ia minum yang karenanya daging 
dan syaraf-syarafnya berjatuhan, hingga menumpuk di dalam neraka. Maka, 
kebinasaanlah baginya di neraka.” 

Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits dari Darraj dan Ka'ab al- 
Akhbar, Rasulullah #4 berkata, “Tahukah kalian apa itu ghassag?” Para 
shahabat menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Ghassag adalah mata 
air di dalam neraka Jahanam yang bersumber dari bisa dari setiap hewan 
yang berbisa, seperti ular, kalajengking, dan lainnya. Ia menggenang. Anak 
Adam akan didatangkan lalu ditenggelamkan di dalamnya dengan sekali 
penenggelaman. Lalu ia dikeluarkan dan kulitnya pun telah berjatuhan dari 
tulangnya. Kulit dan dagingnya menggantung di tumitnya. Lalu dagingnya 
terlepas seperti ketika seseorang melepas pakaiannya." 


92 HR Timi 


1V/2584, Ahmad: 11/28, Sanad Abu Ya'la dhaif karena Ibnu Luhai'ah mukhtalath dan 
juga dhaifnya hadits Darraj dari Abu Al-Haitsam. Sanad Tirmidzi juga dhaif karena kedhaifan Rasyidin 
bin Sa'ad dan hadits Darraj dari Abu Al-Haitsam. Sedangkan dalam sanad Ahmad, Ibnu Luhai'ah juga 
mukhtalath. 


738 


HADITS-HADITS YANG MENYEBUTKAN 
NAMA-NAMA NERAKA DAN PENJELASAN 
MENGENAI MANA YANG SHAHIH DAN MANA 
YANG TIDAK SHAHIH 


Neraka Hawiyah 


Ibnu Juraij berkata, “Hawiyah adalah dasar neraka yang paling bawah. 
Allah sa berfirman: 


Oya SA ah 


‘Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka 
tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.' (Al-Gari'ah: 8).” 


Ada yang mengatakan, “Kepalanya hawiyah, artinya jatuh dari udara ke 
dalam neraka.” Disebutkan dalam sebuah hadits, “Sesungguhnya, seseorang 
yang mengucapkan suatu kalimat yang membuat murka Allah, maka 
karenanya ia akan jatuh ke dalam neraka selama tujuh puluh kharif (musim 
gugur).” Dalam riwayat lain, “Sejauh jarak antara timur dan barat.” 

Ada juga yang berpendapat, “Maksud dari firman Allah, 'Maka tempat 
kembalinya adalah neraka Hawiyah,' adalah tingkatan neraka yang paling 
bawah, atau sifat neraka itu sendiri. 

Terdapat sebuah hadits yang menguatkan makna ini, Allahu a'lam. Abu 
Bakr Ahmad bin Musa bin Mardawaih menuturkan, Abdullah bin Khalid bin 


1 Shahih, Muttafaq Alaih, HR Al-Bukhari: XW6478, Muslim: IV, Kitab: Az-Zuhd no. 49. 
2 Shahih, Muttafag Alaih, HR Al-Bukhari: XV6477, Muslim: IV, Kitab: Zuhd no. 49. 


739 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


Muhammad bin Rustum bercerita kepada kami, Muhammad bin Thahir bin 
Abi Ad-Damik bercerita kepada kami, Ibrahim bin Ziyad bercerita kepada 
kami, Ubad bin Ubad bercerita kepada kami, Rauh bin Musayyib bercerita 
kepada kami, bahwa ia mendengar Tsabit Al-Bunani menceritakan dari Anas 
bin Malik sg, Rasulullah & bersabda, “Jika seorang mukmin meninggal dunia, 
maka mereka (ruh orang-orang mukmin lainnya) bertanya, ‘Apa yang telah 
dilakukan oleh si fulan, apa yang telah dilakukan oleh si fulanah?' Namun jika 
ia mati dan tidak mendatangi mereka (ruh orang-orang mukmin lainnya), 
maka mereka berkata, ‘Ia dibawa kembali menuju tempat kembalinya yakni 
hawiyah.' Sungguh itu adalah sejelek-jelek tempat kembali dan seburuk- 
buruk pengasuhan. Hingga mereka mengatakan, 'Apa yang telah diperbuat 
oleh si fulan, apakah ia sudah menikah? Apa yang telah diperbuat oleh si 
fulanah, apakah ia sudah menikah?’ Lantas mereka berkata, ‘Biarkanlah ia 


beristirahat, karena ia baru saja keluar dari kendaraannya’. 

Ibnu Jarir menuturkan, Ibnu Abdul A'la bercerita kepada kami, 
Ibnu Musawwar bercerita kepada kami, dari Ma'mar, dari Al-Asy'ats bin 
Abdullah Al-A'ma, ia berkata, “Jika seorang mukmin meninggal dunia, maka 
ruhnya akan pergi menemui ruh-ruh orang beriman. Lalu mereka berkata, 
“Nikahkanlah saudara kalian ini, karena ia dahulu berada dalam duka dunia.” 
Lalu mereka bertanya, “Apa yang telah dilakukan oleh si fulan?’ Ia menjawab, 
“la meninggal dunia. Tapi ia tidak mendatangi kalian.’ Mereka berkata, Ta 
dibawa pergi ke tempat kembalinya, yakni Hawiyah'.” 

Al-Hafizh Adh-Dhiya' meriwayatkan dari jalur Syuraik Al-Gadhi, dari Al- 
A'masy, dari Abdullah bin As-Sa'ib, dari Zadan, dari Abdullah bin Mas'ud ati, 
Rasulullah 2 bersabda, “Terbunuh di jalan Allah itu dapat menghapuskan 
dosa-dosa seluruhnya." Atau beliau bersabda, “Dapat menghapuskan setiap 
dosa, kecuali amanah. Kelak akan didatangkan orang yang mengemban 
amanah lalu dikatakan kepadanya, ‘Tunaikan amanahmu.' Ia menjawab, 
"Bagaimana mungkin, wahai Rabb, sedang dunia telah tiada,’ tiga kali. Maka 
dikatakan, Bawalah ia ke Hawiyyah.' Dibawalah ia menuju ke Hawiyyah, 
lalu dijatuhkan ke dalamnya hingga sampai ke bagian dasarnya. Di sana, ia 
mendapati amanahnya, seperti keadaannya semula. Ia pun membawanya 
dan meletakkannya di atas pundak. Kemudian ia membawanya mendaki 
dinding neraka Jahanam Sampai ketika ia telah menyangka dirinya bisa 


740 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


keluar dari neraka, amanah itu jatuh kembali, sehingga ia pun ikut terjatuh 
untuk selama-lamanya.” 

Beliau melanjutkan, “Amanah dalam Shalat, amanah dalam puasa, 
amanah dalam berwudhu, amanah dalam meriwayatkan hadits, dan yang 
lebih berat lagi adalah titipan." 

Zadan berkata, “Lalu aku bertemu dengan Al-Barra dan kukatakan, 
‘Tidakkah engkau dengar apa yang diucapkan saudaramu, Abdullah? Ia 
menjawab, ‘Abdullah berkata benar'.” 


Hadits ini tidak terdapat di dalam Al-Musnad maupun di dalam kitab- 
kitab Imam Enam. 


Penjara di dalam Jahanam dinamakan Bilas 


Penjelasan mengenai hal ini telah disampaikan di depan, di dalam hadits 
riwayat Imam Ahmad, dari hadits Amru bin Syw'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dari Nabi 4&, beliau bersabda? 


JAN RRT JSI 32 33 
i 


i < Ska sa JAYA 


ENG AAS Sa beie Ki 
. Ar KANG 
Pigha ba OA 


“Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari Kiamat 
kelak seperti semut kecil berbentuk manusia. Segala sesuatu terlihat 
tinggi oleh mereka lantaran sangat kecilnya mereka, sampai mereka 
dimasukkan ke dalam penjara neraka Jahanam yang disebut dengan 
Balas, lalu mereka ditelan oleh api Al-An-yar. Mereka diberi minum 
dari darah dan nanah, perasan keringat para penghuni neraka.” 


Jubbu Al-Huzni 


Ali bin Harb menuturkan, Abdurrahman bin Muhammad bercerita 
kepada kami, Ammar bin Saif bercerita kepada kami, dari Abu Mu'adz, dari 


3 Dishahihkan oleh Tirmidzi dalam Sunannya: IV/2492, dan diriwayatkan oleh Ahmad: 2.179. 


742 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldihim 


Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah aza, Rasulullah #4 bersabda, “Mintalah kalian 
perlindungan kepada Allah dari Jubbu Al-Huzni." 

Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa Jubbu Al-Huzni itu?” 

Beliau #& menjawab, “Sebuah lembah di dalam Jahanam. Yang mana 
Jahanam selalu meminta perlindungan darinya sebanyak empat ratus kali 
setiap hari. Ia telah dipersiapkan bagi para Qari’ (pembaca Al-Qur'an) yang 
berlaku riya' dengan amalannya. Qari’ yang paling dibenci Allah ialah yang 
suka berlaku riya' kepada para penguasa zalim." 

Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Ammad bin Saif, 
dari Abu Mu'adz. Dan yang benar Tirmidzi lebih meringkasnya, dan ia berkata, 
“Gharib.” Pada riwayat Tirmidzi dengan lafal, “Seratus kali.” Sementara Ibnu 
Majah lebih memperluasnya, dan ada lafal, “Suka berlaku riya’ kepada para 
penguasa zalim.” 


Sungai Ghuthah 

Imam Ahmad menuturkan, Ali bin Abdullah bercerita kepada kami, Al- 
Mu'tamir bin Sulaiman bercerita kepada kami, ia berkata, aku telah membaca 
dari Fudhail bin Maisarah, dari hadits Abu Jarir bahwa Abu Burdah telah 
menceritakan kepadanya dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari æ, Rasulullah #4 
bersabda: 


PA, Siang ur bada id 
Wg ijeh BAN ak ASI Kaka Sa 
n ay i ay m” sae siaran 
BU Sh Oa ai ba AI 


“Tiga golongan yang tidak akan masuk surga ialah pecandu khamer, 
pemutus hubungan kekerabatan, dan orang yang mempercayai 
Sihir. Barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamer, 
maka Allah akan memberinya minum dari sungai Ghuthah." Beliau 


4 HR Tirmidzi: IV/2383, Ibnu Majah: 1/256. Abu Isa berkata, “Hadits hasan gharib." 


742 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ditanya, “Apa sungai Ghuthahitu?" Beliau menjawab, “Sebuah sungai 
yang mengalir dari kemaluan para perempuan pezina yang mana 


bau busuk yang keluar dari kemaluan mereka mengganggu penghuni 
neraka.” 


Lembah Lamlam 


Al-Hasan bin Sufyan menuturkan, Habban bin Musa bercerita kepada 
kami, Ibnul Mubarrak bercerita kepada kami, Yahya bin Ubaidullah bercerita 
kepada kami, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Abu Hurairah 
ms berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


GA ba dia Kat Ls Tes Oh AIA IE nd Ka 


“Sesungguhnya, di dalam Jahanam ada sebuah lembah yang disebut 
dengan Lamlam. Dan sungguh, lembah-lembah Jahanam yang lain 
selalu meminta perlindungan kepada Allah dari panasnya (lembah 
Lamlam)."" Ini adalah hadits gharib. 


Lembah dan Sumur di Dalam Jahanam yang Disebut dengan Habhab 

Abu Bakar bin Abu Dunya menuturkan, Abu Khaitsamah bercerita kepada 
kami, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Al-Azhar bin Sinan bercerita 
kepada kami, Muhammad bin Wasi' bercerita kepada kami, ia berkata, aku 
pernah menemui Bilal bin Abu Burdah lalu aku katakan kepadanya, “Wahai 
Bilal, sesungguhnya ayahmu bercerita kepadaku, dari ayahnya, dari Nabi 35 
bahwa beliau bersabda: 


Pa PSN PU ea JI Gs a 
SEL DE oa EE NE TA 
K3 yen OS OB 


5 Al-Musnad: 1V/399. Juga terdapat dalam Mujma'uz Zawaid: V/74. Al-Haitsami berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani. Para perawi Ahmad dan Abu Ya'la adalah 


tsiqah. 
6 ii dhaif sekali; Yahya bin Ubaidullah bin Abdullah bin Muwahab adalah matruk. 


743 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


“Sesungguhnya, di dalam Jahanam ada sebuah lembah yang disebut 
dengan Habhab, dan merupakan hak Allah bahwa Dia akan 
menempatkan setiap penguasa zalim di dalamnya. Maka, wahai 
Fulan, janganlah kamu termasuk di antara orang-orang yang akan 
menempatinya'.” 


Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dari hadits Sa'id bin Sulaiman, dari 
Azhar bin Sinan,* dari Muhammad bin Wasi', bahwa ia pernah menemui Bilal 
bin Abi Burdah bin Abi Musa, lalu ia berkata kepadanya, “Sungguh, ayahmu 
bercerita kepadaku, dari kakekmu, dari Rasulullah #4, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya, di dalam Jahanam ada sebuah lembah, yang di dalam lembah 
itu ada sebuah sumur yang disebut dengan Habhab. Dan merupakan hak 
Allah bahwa Dia akan menempatkan setiap penguasa zalim di dalamnya'" 
Azhar bin Sinan meriwayatkan hadits ini seorang diri, dan ia diperbincangkan 
oleh sebagian Huffazh serta dinilai lemah. 


Keterangan Mengenai Wail dan Sha'ûd 
Definisi Wail. Allah sa berfirman: 


“Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan 
(kebenaran)." (Al-Mursalat: 15) 
m a: ah 
(ON AYI 
“Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan." 
(Al-Muddatstsir: 17) 


Imam Ahmad menuturkan, Hasan bercerita kepada kami, dari Ibnu 
Luhai'ah, dari Darraj, dari Abu Al-Haitsam, dari Abu Sa'id Al-Khudri as, 
Rasulullah #5 bersabda: 


7 Di dalam At-Tagrib, Azhar bin Sinan dhaif. 
8 Sanadnya dhaif seperti hadits sebelumnya karena dhaifnya Azhar bin Sinan. 


744 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


2 z 4 of 


5 RA Sai BEI as agin Fb aah EA 
NG sab ah ii E ia Jek Bg) 


kapin 


“Wail ialah sebuah lembah di dalam Jahanam, yang mana orang 
kafir jatuh ke dalamnya selama empat puluh kharif sebelum sampai 
ke dasarnya, sedangkan Ash-Sha'ad adalah sebuah gunung di dalam 
neraka, yang mana orang kafir memanjatnya selama empat puluh 
kharif, kemudian ia akan jatuh kembali ke dasarnya untuk selama- 
lamanya.” 


Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Abdu bin Hamid, dari Hasan bin 
Musa Al-Asyyab, dari Ibnu Luhai'ah, dari Darraj, kemudian ia berkata, 
“(Hadits) Gharib yang kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Ibnu 
Luhai'ah.” 


Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits serupa dari Yunus, dari Ibnu Wahab, 
dari Amru bin Al-Harits, dari Darraj. Dan bagaimanapun keadaanya ia adalah 
hadits gharib, bahkan munkar. 

Tafsiran paling gamblang mengenai wail adalah bahwa ia merupakan 
lawan kata dari As-salamah (selamat) dan an-najah (selamat), sebagaimana 
orang Arab biasa mengatakan, “Wailun lahu (celakalah ia), yâ wailahu 
(celakalah ia), dan wa wailahu (celakalah ia).” 


© Definisi Sha'ad 


Al-Bazzar, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan 
dari hadits Syuraik Al-Gadhi, dari Ammar Adz-Dzahabi, dari Athiyyah, dari 
Abu Sa'id Al-Khudri ag, Rasulullah # bersabda mengenai firman Allah, 
“Sha'ada (pendakian yang memayahkan)." Beliau # berkata, “Ia adalah 
sebuah gunung di dalam neraka, yang mana orang kafir akan dibebani 
untuk melakukan pendakian yang memayahkan. Jika ia menempelkan 
tangan padanya maka tangannya akan meleleh. Lalu jika ia mengangkatnya, 


9 Sanadnya dhaif. 


745 


AAn-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


maka akan kembali seperti semula (turun ke bawah). Dan jika ia meletakkan 
kakinya padanya, maka kakinya akan meleleh. Lalu jika ia mengangkatnya, 
maka akan kembali seperti semula (turun ke bawah)."" 

Qatadah berkata, “Ibnu Abbas berpendapat bahwa sha'Ad adalah sebuah 
batu besar yang keras di dalam Jahanam yang di atasnya orang kafir di seret 
di atas wajah mereka.” 

As-Suddi berkata, “Shaid ialah batu besar yang keras tapi halus di 
Jahanam, yang mana orang kafir dibebani untuk mendakinya (dengan susah 
payah)." 

Mujahid berkata, “Aku akan membebaninya dengan pendakian yang 
memayahkan, maksudnya adalah azab yang memayahkan.” Qatadah berkata, 
“Azab yang tidak ada hentinya.” Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. 


Keterangan Mengenai Ular-Ular dan Kelajengking Neraka 
Allah & berfirman: 


s Le 


Pd 


“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang 
diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa 
(kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. 
Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) 
pada hari Kiamat." (Ali-Imran: 180) 


Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari jalur Abdullah bin Dinar, 
dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah asa, Rasulullah # bersabda: 


“Tidaklah seorang pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan 
zakatnya, melainkan pada hari Kiamat kelak hartanya akan 
diwujudkan sebagai ular ganas yang memiliki dua taring bisa. Ular 


10 HR Tirmidzi: V/3326, dari jalur lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namun kedua jalur ini dhaif. 


746 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


itu akan melilit dan mencabik-cabiknya pada kedua sisi mulutnya 
seraya berkata, 'Akulah hartamu, akulah harta simpananmu’.™ 


Dalam riwayat lain, “Orang terbut lari darinya, tapi ular itu terus 
mengikutinya. Ia menghindar darinya, tapi ular itu menggigit tangannya, 
kemudian membelitnya.” Dan beliau 4 membaca ayat tersebut. 

Hadits semisal juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. 


Al-A'masy berkata: dari Abdullah bin Marwah, dari Masrug, dari Abdullah 
bin Mas'ud mengenai firman Allah: ‘Orang yang kafir dan menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi 
siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.’ (An-Nahl: 88), Ia 
berkata, “Yaitu kalajengking-kalajengking yang memiliki taring, yang serupa 
dengan pohon kurma yang tinggi menjulang.” 

Al-Baihagi meriwayatkan dari Al-Hakim, dari Al-Asham, dari Muhammad 
bin Ishag, dari Asbagh bin Al-Faraj, dari Ibnu Wahab, dari Amru bin Al-Harits, 
bahwa Darraj telah menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abdullah 
bin Al-Harits bin Jaz'i Az-Zubaidi, dari Nabi #4, “Sungguh, di dalam neraka 
ada ular-ular seperti leher unta Khurasan. Ular-ular itu jika menyengat 
salah seorang dari mereka (penghuni neraka) dengan sekali sengatan, maka 
racunnya masih membekas selama empat puluh kharif (musim gugur).”!? 

Abu Bakar bin Abu Dunya berkata, Muhammad bin Idris Al-Hanzhali 
bercerita kepadaku, Muhammad bin Utsman Abu Al-Jamahir bercerita 
kepada kami, dari Ismail bin Iyyasy, dari Sa'id bin Yusuf, dan dari Yahya bin 
Abi Katsir, dari Abu Salam, Al-Hajjaj bin Abdullah Ats-Tsamali—dan sempat 
melihat Nabi 4 dan berhaji bersama beliau pada Haji Wadda'—bercerita 
kepadaku, bahwasanya Nashr bin Najib—ia termasuk shahabat Nabi #4 dan 
pendahulu mereka—telah menceritakan kepadanya, “Bahwasanya di dalam 
Jahanam itu ada 70.000 lembah. Dalam setiap lembah ada 70.000 kampung 
besar. Dalam setiap kampung ada 70.000 rumah. Dalam setiap rumah ada 
70.000 lubang. Dalam setiap lubang ada 70.000 ular. Dan dalam setiap lubang 
ular ada 70.000 kalajengking. Tidak ada orang kafir dan munafik yang selamat 
kecuali akan menghadapi itu semua. 


TI HR Al-Bukhari: VIIVA565, An-Nasa'i: V/39, dan Ahmad: IV355, 
12  Sanadnya dhaif. Lihat juga Al-Musnad: IV/191. 


747 


'An-Nihayahfil Fitan wal Malahim 


Hadits ini mauguf, gharib jiddan, bahkan sangat mungkar. Sa'id bin Yusuf 
yang diambil riwayatnya oleh Ismail bin Iyyasy adalah majhul (tidak dikenal). 
Allahu a'lam. Dan dengan penganggapan Ismail bin Iyas terhadapnya, dari 
Yahya bin Abi Katsir, dan ia adalah orang Hijaz sedang Ismail dari Syam, hal 
itu tidak dapat diterima. 

Atsar ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dengan lafal 
yang serupa. Allahu a'lam. 

Sebagian ahli tafsir menyebutkan tentang ghayyi dan âtsam, keduanya 
adalah lembah dari lembah-lembah Jahanam. Semoga Allah melindungi kita 
darinya. 

Sebagian mereka juga berpendapat mengenai firman Allah, “Dan Kami 
adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka)", yaitu sungai dari nanah 
dan darah. 

Abdullah bin Amru dan Mujahid berkata, “Ia adalah sebuah lembah dari 
lembah-lembah Jahanam." Abdullah bin Amru menambahkan, “Pada hari 
Kiamat, akan dipisahlah antara pengikut hidayah dan pengikut kesesatan.” 

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim, dari Al-Asham, dari Al-Abbas Ad- 
Dauri, dari Ibnu Ma'in, dari Husyaim bin Al-Awwam bin Hausyab, dari Abdul 
Jabbar Al-Khaulani ia berkata, “Seorang laki-laki dari shahabat Nabi x datang 
kepada kami di Damaskus. Lalu ia melihat para manusia dengan hartanya. 
Lalu ia berkata, 'Ia tidak berguna bagi mereka. Bukankah di belakang mereka 
ada al-ghalag?' Ia ditanya, ‘Apa al-ghalag itu? Ia pun menajwab, “Ia adalah 
sebuah lubang yang ada di dalam Jahanam. Jika ia dibuka maka penghuni 
neraka akan kabur darinya'.” 


Demikian yang diucapkan oleh Yahya, “Penghuni neraka kabur darinya”, 
dan tidak mengucapkan, “ia lari darinya.” 


Khutbah Penggugah yang Dapat Menjadi Motivasi dan Ancaman Bagi Orang- 
Orang yang Mempunyai Hati atau Menggunakan Pendengarannya Sedang Ia 
Menyaksikan 

Al-Baihagi meriwayatkan dari Al-Hakim dari Al-Asham, dari Ibrahim 
bin Marzug, di Mesir, dari Sa'id bin Amir, dari Syu'bah ia berkata bahwa ia 


748 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


pernah menuliskan kepada Manshur, dan telah aku bacakan kepadanya, 
dari Mujahid, dari Yazid bin Syajarah ia berkata, “Yazid bin Syajarah adalah 
seorang laki-laki dari golongan orang-orang yang zuhud, yang diminta oleh 
Mu'awiyyah untuk mengajar tentara pasukannya. Suatu saat ia berkhotbah, 
dengan memuji Allah dan memuja-Nya, kemudian berkata: 

“Wahai segenap manusia, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan 
kepada kalian. Jika kalian melihat apa yang aku lihat, di antara nikmat itu ada 
yang merah, kuning, dan warna lain, serta dalam perjalanan. Sesungguhnya 
jika shalat telah ditegakkan maka dibukalah pintu langit dan pintu surga, 
serta para bidadari pun berdandan. Jika salah seorang dari kalian berangkat 
berperang, maka para bidadari itu berdandan, dan bergegas berdoa, "Ya 
Allah, teguhkanlah dia, ya Allah, tolonglah dia.’ Jika ia kembali, maka para 
bidadari itu berhijab darinya dan berdoa, “Ya Allah, ampunilah dia." 


Tumpahkanlah darah mereka, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. 
Sebab, sesungguhnya dengan tetesan darah pertama yang menetes keluar 
dari tubuh kalian, maka Allah akan menggugurkan segala dosa dari diri 
kalian. Sebagaimana gugurnya daun dari dahannya. Dua bidadari pun segera 
turun dan membersihkan debu-debu dari wajahnya. Keduanya berkata, 
“Sungguh, kami menjadi tebusan untukmu.’ Ia berkata, “Aku juga menjadi 
tebusan untuk kalian berdua.’ Lalu dipakaikan kepadanya seratus pakaian 
(surga). Yang seandainya diletakkan di antara dua jari-jariku ini, niscaya ia 
masih lebih luas. Ia bukan dari hasil tenunan anak Adam, namun pakaian 
dari surga. 

Sesungguhnya kalian tertulis di sisi Allah dengan nama-nama kalian, 
tanda-tanda kalian, rahasia-rahasia kalian, kehalalan kalian, keharaman 
kalian, dan majelis-majelis kalian. Jika hari Kiamat telah tiba maka dikatakan, 
“Wahai fulan, ini cahayamu, wahai fulan, ini cahayamu, wahai fulan tidak ada 
cahaya untukmu. 

Sungguh, Jahanam memiliki pantai seperti pantai laut yang di dalamnya 
terdapat binatang berbisa dan ular sebesar unta Khurasan. Jika penghuni 
neraka memohon keringanan (azab), maka dikatakan kepada mereka, 
“Keluarlah kalian menuju pantai." Lalu binatang-binatang berbisa itu pun 
menyengat mereka dengan mulut dan ekornya, serta dengan apa yang 


749 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


dikehendaki oleh Allah, sehingga Dia memberikan kuasa kepada binatang- 
binatang itu atas mereka. 

Lantas mereka kembali ke tengah-tengah neraka. Dan tubuh mereka di 
penuhi dengan kudis hingga salah seorang di antara mereka akan menggaruk 
kulitnya sampai tampak tulangnya. Lalu dikatakan kepadanya, ‘Wahai fulan, 
apakah hal ini membuatmu tersakiti? Ia menjawab, ‘Ya.’ Lalu dikatakan lagi 
kepadanya, ‘Itulah balasan atas perbuatanmu yang menyakiti orang-orang 
yang beriman’.” 

Tirmidzi berkata dengan sanadnya dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah 
3% bersabda, “Barangsiapa memohon surga kepada Allah sebanyak tiga kali, 
maka surga akan mengatakan, Ya Allah masukkanlah ia ke surga." Dan 
barangsiapa meminta perlindungan dari neraka sebanyak tiga kali, maka 
neraka akan mengatakan, Ya Allah lindungilah ia dari neraka.” 


Rahmat Allah Dekat dengan Orang yang Meminta Perlindungan dari Panas dan 
Dinginnya Neraka dengan Ikhlas 

Al-Baihagi meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, namun 
kebanyakan dari Abu Hurairah aw, bahwa salah satu dari keduanya 
menceritakan kepadanya dari Rasulullah #4 beliau bersabda, “Jika hari 
sangat panas, maka Allah memasang pendengaran dan penglihatan-Nya 
kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Jika seorang hamba berkata, 
“La ilaha illallah, betapa panasnya hari ini! Ya Allah lindungilah aku dari 
panasnya api Jahanam.' Maka Allah berkata kepada Jahanam, “Sungguh, 
salah seorang hamba-Ku telah meminta perlindungan kepada-Ku darimu. 
Dan Aku meminta kesaksianmu bahwa Aku akan melindunginya." 

Dan jika hari sangat dingin, Allah juga memasang pendengaran dan 
penglihatan-Nya kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Jika 
seorang hamba berkata, 'La ilaha illallah, betapa dinginnya hari ini! Ya 
Allah, lindungilah aku dari zamharir neraka.” Maka Allah berkata kepada 
Jahanam, “Sungguh salah seorang hamba-Ku telah meminta perlindungan 
kepada-Ku dari zamharirmu.' Dan Aku meminta kesaksianmu, bahwa Aku 


13 HR Tirmidzi: IV/2572 dan Ahmad: IlI/117 meriwayatkan hadits serupa dari Anas. 


750 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


akan melindunginya'.” Para shahabat bertanya, “Apa zamharir Jahanam 
itu?” Rasulullah pun menjawab, “Ketika Allah melemparkan orang kafir 
kepadanya, maka sebagian tubuh terpisah dari sebagian lainnya, lantaran 
amat sangat dinginnya.” 


ihat Jami'ul Ahadits Al-Qudsiyyah: 428. 


751 


TINGKATAN NERAKA JAHANAM 


Terkait tingkatan neraka Jahanam, kita berlindung kepada Allah dari 
azabnya. Al-Gurthubi berkata, para ulama mengatakan, “Tingkatan teratas 
(dari neraka) adalah Jahanam. Dan ia dikhususkan untuk orang-orang yang 
bermaksiat dari umat Muhammad 4£. Jahanamlah neraka yang akan kosong 
dari penghuni lantas angin berhembus menggerakkan pintu-pintunya. 
Kemudian (dibawahnya) adalah neraka Lazha, kemudian Huthamah, Sa'ir, 
Sagar, Jahim dan kemudian neraka Hawiyah.” 

Adh-Dhahhak berkata, “Di tingkat teratas (dihuni) umat Muhammad 
3, di tingkat kedua Nasrani, di tingkat ketiga Yahudi, di tingkat keempat 
Shabi'ah, di tingkat kelima Majusi, di tingkat keenam orang-orang musyrik 
Arab, dan di tingkat ketujuh orang-orang munafik.” 

Saya katakan, pengkhususan tingkatan-tingkatan ini bagi orang-orang 
tersebut merupakan sesuatu yang membutuhkan pembuktian kepada sanad 
yang shahih sampai kepada al-ma'shim, Rasulullah ii. “Dan tidaklah yang 
diucapkannya itu (Al-Quran) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an 
itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Yang diajarkan kepadanya 

oleh Jibril) yang sangat kuat.” (An-Najm: 3-5). Satu hal yang sama diketahui 
adalahbahwa merekasemuanya akan masuk neraka, namun keadaan mereka 
terkait sifat dan urutan ini, hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun orang- 
orang munafik, mereka ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari 
neraka, berdasarkan nash Al-Qur'an yang tidak terbantahkan lagi. 


752 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Gurthubi berkata, “Dari nama-nama (neraka) tersebut, ada yang 
merupakan nama jenis untuk seluruh neraka yang ada, seperti Jahanam, 
Sa'ir, Lazha. Nama-nama tersebut adalah nama jenis untuk semuanya, bukan 


untuk satu pintu dan tidak untuk yang lain.” Benarlah apa yang dikatakan 
oleh Al-Gurthubi. 


Ular di Neraka Jahanam 


Berikut ini akan, diuraikan tentang ular di neraka Jahanam, kita berlindung 
kepada Allah darinya. Harmalah berkata, dari Ibnu Wahab, Amru bin Al- 
Harits bercerita kepadaku bahwa Darraj Abu As-Samh telah menceritakan 
kepadanya, bahwa ia mendengar Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'i Az-Zubaidi 
menceritakan dari Nabi 3%, beliau bersabda: 


In KN Sati pak edan set os oa 


“Sungguh, didalam neraka ada ular-ular seperti leher unta Khurasan. 
Ular-ular itu jika mematuk salah seorang dari mereka (penghuni 
neraka) sekali patukan, maka racunnya masih terasa selama empat 
puluh kharif (musim gugur). 


Ath-Thabrani berkata, Abu Yazid Al-Oarathisyi bercerita kepada kami, 
Asad bin Musa bercerita kepada kami, Ismail bin Abbas bercerita kepada 
kami, dari Ar-Rabi', dari Al-Barra' bin Azib, bahwa Rasulullah # ditanya 
mengenai firman Allah, “Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi 
siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.” (An-Nahl: 88), maka 
beliau menjawab: 


Tera yan JE Dji 


“Yaitu kalajengking-kalajengking yang serupa dengan pohon kurma 
yang tinggi menjulang yang menggigit mereka di Jahanam." Hadits 


1 Sanadnya dhaif. Hadits serupa juga terdapat dalam Al-Musnad: IV/191. 


753 


'An-Nihayah fil Fitan wal Mallihim 


ini juga diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, dari Al-A'masy, dari Abdullah 
bin Murrah, dari Masrug, dari Ibnu Mas'ud. 


Abu Bakar bin Abu Dunya berkata, Syuja' bin Asyras bercerita kepada 
kami, Ismail bin Abbas bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari 
Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yassar, dari Ka'ab Al-Ahbar ia berkata, “Ular- 
ular Jahanam itu seperti lembah-lembah dan kalajengking-kalajengkingnya 
seperti bukit. Ia memiliki banyak ekor seperti tombak. Jika salah satunya 
mengenai orang kafir, maka ia akan menyengatnya, sehingga dagingnya 
berserakan di atas kedua kakinya.” 


Tangisan Penghuni Neraka di Dalam Neraka 

Tangisan penghuni neraka di dalam neraka, semoga Allah melindungi 
kita darinya. Abu Ya'la Al-Maushuli berkata, Abdullah bin Abdush Shamad 
bin Abi Kharasy bercerita kepada kami, Muhammad bin Humair bercerita 
kepada kami, dari Ibnul Mubarrak, dari Imran bin Zaid, Yazid Ar-Rigasyi 
bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik ia berkata, aku mendengar 
Rasulullah 4 bersabda: 


E JET óg ASK TIP PN AU Gu 
NE ee RA IS, 
eed yea at etle afete ze -$ 

SAN EL AL SI YG BAN Gi 

“Wahai manusia, menangislah. Namun jika tidak bisa menangis, 
berusahalah menangis. Sungguh, penghuni nerakaakan menangis di 
dalam neraka hingga air mata bercucuran di wajah mereka seperti 
anak sungai. Hingga ketika air mata telah habis, maka (mengalirlah 
darah) sehingga mata menjadi sakit. Seandainya perahu dilepaskan 
padanya niscaya ia dapat berjalan.” Ibnu Majah meriwayatkan 
hadits serupa dari hadits Al-A'masy, dari Yazid Ar-Rigasyi, dari Anas. 


2 Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah: 1/4324) dan sanadnya dhaif. 


754 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Bakar bin Abu Dunya berkata, Muhammad bin Al-Abbas bercerita 
kepada kami, Hamad Al-Hariri bercerita kepada kami, dari Zaid bin Rafi', 
secara marfu’, ia berkata, “Penghuni neraka jika telah masuk ke dalam neraka, 
mereka menangis air mata dalam waktu yang sangat lama, dan kemudian 
menangis nanah dalam waktu yang sangat lama pula. Maka, para penjaga 
berkata kepada mereka, “Wahai orang-orang yang sengsara! Kalian telah 
meninggalkan menangis di suatu negeri di mana di dalamnya orang yang 
menangis dikasihani, yakni di dunia. Apakah hari ini kalian bisa mendapati 
orang yang bisa kalian mintai pertolongan?" 

Maka para penghuni neraka berseru mengangkat suara mereka, “Wahai 
penghuni surga! Wahai segenap para bapak, ibu, dan anak! Kami keluar 
dari kubur dalam keadaan haus, dan kami pun selama di tempat berdiri 
dalam keadaan haus. Hari ini kami juga haus, maka tuangkanlah sedikit air 
kepada kami. Atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." 
Namun, mereka dibiarkan selama empat puluh tahun, tidak ada seorang 
pun menjawab mereka. Kemudian mereka dijawab, “Sungguh, kamu akan 
tetap tinggal di neraka ini.” Akhirnya mereka pun berputus asa dari segala 
kenikmatan.” 


Firman Allah s% : 
OS a a dls 


“Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam 
keadaan muram dengan bibir yang cacat.” (Al-Mukminin: 104) 


Imam Ahmad berkata, Ali bin Ishag bercerita kepada kami, Abdullah, 
yakni Ibnul Mubarrak, bercerita kepada kami, Sa'id bin Yazid Abu Syuja' 
bercerita kepada kami, dari Abu As-Samh, dari Abu Al-Haitsam, dari Abu Sa'id 
Al-Khudri, bahwa Nabi # membaca firman Allah, “Dan mereka di neraka 
dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat,” kemudian beliau bersabda, 
“Api neraka membakarnya, sehingga bibir atasnya mengerut ke arah tengah- 
tengah kepalanya, dan bibir bawahnya menjulur ke bawah hingga sampai 


755 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


ke pusarnya." Tirmidzi juga meriwayatkan hadits serupa dari Suwaid, dari 
Al-Mubarrak, dan ia berkata, “Hasan shahih gharib.” 


Ibnu Mardawaih berkata, Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Fazar 
bercerita kepada kami, Al-Khadhr bin Ali bin Yusuf Al-Gathan bercerita 
kepada kami, paman Al-Harits bin Al-Khadhr Al-Qathan, Sa'id bin Sa'ad Al- 
Mugri bercerita kepada kami, dari saudaranya, dari ayahnya, dari Abu Ad- 
Darda’ ia berkata, Rasulullah # bersabda mengenai firman Allah, “Wajah 
mereka dibakar api neraka," “Api membakar mereka dengan sekali sambaran 
sehingga daging tubuh mereka mengalir di atas tumit mereka.” 


Hadits-Hadits tentang Sifat Neraka dan Penghuninya 


Abul Qasim Ath-Thabrani berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
bercerita kepada kami, Abu Asy-Sya'tsa' bercerita kepada kami, dari Abu Al- 
Hasan Al-Wasithi, Khalid bin Nafi” Al-Asy'ariy. bercerita kepada kami, dari 
Sa'id bin Abi Burdah, dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah 4. berasbda: 


“Jika penghuni neraka telah berkumpul didalam neraka, dan bersama 
mereka ada ahlul kiblat (muslim) yang dikehendaki Allah, maka 
orang-orang kafir bertanya kepada orang-orang Islam, ‘Bukankah 
kalian dahulu orang-orang muslim?' Mereka menjawab, ‘Ya.’ Mereka 
bertanya lagi, 'Lantas apa manfaat keislaman kalian, sementara 
kalian telah berada di neraka bersama kami?” 


Orang-orang muslim menjawab, 'Benar (kami muslim), namun 
kami memiliki banyak dosa sehingga kami disiksa karenanya." 
Allah mendengar ucapan orang-orang kafir tersebut. Maka Dia 
memerintahkan agar penghuni neraka dari golongan ahli kiblat 
dikeluarkan dari neraka. Tatkala orang-orang kafir yang masih 
tersisa melihat hal itu, mereka pun berkata, Seandainya saja kami 
dahulu termasuk orang-orang muslim, tentu kami akan keluar (dari 
neraka) sebagaimana mereka (orang muslim) keluar.” Kemudian 
Rasulullah & membaca, “Aku berlindung kepada Allah dari setan 
yang terkutuk. Alif, lam, rå. (Surah) ini adalah (sebagian dari) ayat- 


3 HR Ahmad: I/88, Tirmidzi: V/3176, dan Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih gharib." 


756 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ayat Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al-Quran yang memberi 
penjelasan. Orang-orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) 
menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang 
muslim." (Al-Hijr: 1-2). 


Ath-Thabrani berkata, Musa bin Harun bercerita kepada kami, Ishag 
bin Rahawaih bercerita kepada kami, ia berkata, aku berkata kepada Abu 
Umamah, apakah Abu Rawag Athiyyah bin Al-Harits telah menceritakan 
kepadamu? Shalih bin Abi Tharif bercerita kepadaku, aku bertanya kepada 
Abu Sa'id Al-Khudri dan berkata kepadanya, apakah kamu mendengar 
Rasulullah # bersabda mengenai ayat ini, “Orang-orang kafir itu kadang- 
kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) 
menjadi orang muslim." (Al-Hijr: 1-2). Ia menjawab, “Ya, aku mendengar 
beliau 34 bersabda, “Allah sa akan mengeluarkan sekelompok manusia dari 
neraka, yang Dia belum menghukum mereka." 


Beliau juga bersabda, “Tatkala Allah memasukkan mereka (orang-orang 
muslim) ke dalam neraka bersama orang-orang musyrik, maka orang-orang 
musyrik bertanya kepada mereka, “Kalian mengaku bahwa kalian adalah 
wali-wali Allah di dunia, namun mengapa kalian berada bersama kami di 
dalam neraka?” Ketika Allah mendengar ucapan dari mereka tersebut, Dia 
pun memberikan izin diberikannya syafaat kepada orang-orang muslim. 
Maka, para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, 
dan orang-orang yang beriman juga memberikan syafaat, hingga mereka 
bisa keluar dengan izin Allah. Saat orang-orang musyrik melihat hal itu, 
mereka pun berkata, “Seandainya saja kami seperti mereka, pasti kami akan 
mendapatkan syafaat, lalu keluar (dari neraka) bersama mereka.’ Rasulullah 
#5 bersabda, ‘Maka itulah maksud firman Allah, “Orang-orang kafir itu 
kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu 
(di dunia) menjadi orang muslim'." (Al-Hijr: 2). 

(Rasullah melanjutkan), Sehingga di surga mereka disebut dengan 
jahannamiyyun (mantan penghuni neraka yang masuk ke surga), karena 
hitamnya wajah mereka. Lalu mereka berdoa, Wahai Rabb kami hilangkanlah 
nama ini dari kami.' Maka mereka diperintahkan supaya mandi di sungai 


757 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


surga hingga hilanglah nama itu dari mereka.” Abu Usamah mengakui hadits 
ini dan berkata, “Ya.” 

Ath-Thabrani berkata: Muhammad bin Al-Abbas, yakni Al-Akhzam, 
bercerita kepada kami, Muhammad bin Manshur Ath-Thausi bercerita 
kepada kami, Shalih bin Ishag bercerita kepada kami, Yahya bin Ma'in 
bercerita kepada kami, Ma'ruf bin Washil bercerita kepada kami, dari Ya'kub 
bin Abi Nabatah, dari Abdurrahman Al-Aghar, dari Anas bin Malik ia berkata, 
Rasulullah :& bersabda: 

“Sungguh, sekelompok manusia dari ahli IA ilaha illallah akan masuk ke 
neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Maka, ahli Latta dan Uzza berkata, 
“Apa manfaatnya kalian mengucapkan 14 ilaha illallah, sementara kalian 
bersama kami di dalam neraka?” Maka Allah pun murka terhadap mereka 
dan mengeluarkan ahli lâ ilaha illallah (dari neraka), lalu melempar mereka 
ke dalam sungai kehidupan. Sehingga mereka terbebas dari bekas kebakaran 
seperti terbebasnya matahari dari gerhana. Kemudian mereka masuk surga 
dan dinamakan dengan jahannamiyyun." 

Seorang lelaki bertanya, “Wahai Anas! Engkau telah mendengar Nabi 
# bersabda, Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka 
hendaknya ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka." Karena 
itu apakah engkau (benar-benar) telah mendengar Rasulullah # bersabda 
seperti itu?” Anas menjawab, “Aku (benar-benar) telah mendengarnya dari 
Rasulullah 4.” 

Ath-Thabrani berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 
Ma'ruf bin Washil, selain Shalih bin Ishag.” 


Atsar Gharib dan Konteks Hadits yang Menakjubkan 


Abu Bakar bin Abu Dunya berkata, Abdurrahman Al-Qurasyi bercerita 
kepada kami, Thalhah bin Sinan bercerita kepada kami, Abdul Malik bin Ubay 
bercerita kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah æ ia berkata: 

“Kelak akan didatangkan Jahanam pada hari Kiamat dengan digiring 
dengan tujuh puluh ribu tali kekang. Setiap tali kekang ditarik oleh tujuh 
puluh ribu malaikat. Neraka itu membuat mereka berjalan miring, hingga 


758 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


diberhentikan di sebelah kanan Arasy. Dan Allah menjumpai adanya kehinaan 
pada neraka itu, sehingga Dia mewahyukan kepadanya, ‘Apa kehinaan ini?” 
Neraka menjawab, ‘Wahai Rabb, aku takut jika Engkau hendak menyiksaku." 
Allah mewahyukan kepadanya, 'Sungguh, Aku menciptakan dirimu untuk 
menyiksa dan Aku tidak hendak menyiksamu.' Lalu Allah mewahyukan 
kepadanya agar menghembuskan nafas dengan sekali hembusan hingga 
tidak ada suatu air mata pun kecuali bercucuran. Kemudian ia menjerit 
kembali, sehingga tidak ada seorang malaikat pun yang didekatkan dengan 
Allah, tidak pula seorang nabi yang diutus, melainkan mereka jatuh pingsan. 
Kecuali nabi kalian, nabi yang penuh rahmat, yang berkata, ‘Wahai Rabbku 
umatku, umatku'." 


Atsar Gharib Lainnya 


Al-Hafizh Abu Nu'aim Al-Ashbahani berkata, ayahku bercerita kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Al-Husain Al-Baghdadi bercerita kepada 
kami, Ibrahim bin Abdullah bin Al-Junaid bercerita kepada kami, Ubaidullah 
bin Muhammad bin Aisyah bercerita kepada kami, Muslim Al-Khawash 
bercerita kepada kami, dari Furat bin As-Sa'ib, dari Zadzan ia berkata, aku 
mendengar Ka'ab Al-Ahbar berkata: 


“Jika hari Kiamat telah datang, Allah mengumpulkan seluruh makhluk 
mulai dari yang pertama sampai yang terakhir di sebuah padang lapang 
yang tinggi. Lalu Malaikat turun dan membentuk barisan. Sesudah itu 
dikatakan (oleh Allah), “Wahai Jibril, datangkanlah Jahanam kepada-Ku! 
Maka Jahanam didatangkan oleh Jibril dengan ditarik oleh tujuh puluh ribu 
tali kekang. Sampai ketika barisan para makhluk sudah mencapai jarak 
perjalanan kira-kira seratus tahun, neraka menghembuskan nafas dengan 
sekali hembusan yang membuat hati mereka serasa terbang. Kemudian 
neraka menghembuskan nafas lagi untuk yang kedua kalinya, hingga tidak 
tersisa seorang pun dari Malaikat yang didekatkan dengan Allah dan tidak 
pula seorang nabi yang diutus kecuali mereka bertekuk lutut. Kemudian 
neraka menghembuskan nafas lagi untuk kali ketiga hingga membuat seluruh 
jantung seolah-olah berada dikerongkongan dan akal mereka lenyap. 


759 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Setiap orang mengkhawatirkan amalannya masing-masing. Sampai- 
sampai Ibrahim, al-khalil, mengatakan, “Dengan gelar khalilullah-ku ini, 
aku tidak memohon kepada-Mu kecuali untuk diriku sendiri.” Isa juga 
mengatakan, “Dengan pemuliaan-Mu kepadaku aku tidak memohon kepada- 
Mu kecuali untuk diriku sendiri, aku tidak memohon kepadamu untuk 
Maryam yang telah melahirkan diriku.’ Adapun Nabi Muhammad # maka ia 
mengucapkan, ‘Hari ini aku tidak memohon kepada-Mu untuk diriku sendiri, 


namun aku memohon kepada-Mu mengenai nasib umatku”. 


Ka'ab Al-Ahbar melanjutkan, “Lalu Zat Yang Maha-agung menjawab 
permohonannya (Nabi Muhammad), “Wali-wali-Ku dari umatmu tidak akan 
merasa takut dan bersedih hati. Sebab, Demi Kemuliaan dan Keagungan-Ku, 
Aku akan membuat dirimu bergembira melihat umatmu.’ Kemudian para 
Malaikat berdiri di hadapan Allah sa. Mereka menantikan apa yang akan 
diperintahkan kepada mereka. Lantas Rabb Yang Mahatinggi dan Mahasuci 
berfirman kepada segenap malaikat Zabaniyah, 'Pergilah kalian dan bawalah 
umat Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar menuju 
ke neraka. Sebab, Aku sangat murka terhadap sikap peremehan mereka 
terhadap perintah-Ku semasa di dunia, pengabaian mereka terhadap hak- 
hak-Ku, dan pelanggaran mereka terhadap larangan-larangan-Ku. Mereka 
bersembunyi dari manusia namun berani terang-terangan menentang-Ku. 
Padahal Aku telah memuliakan mereka dan mengutamakan mereka atas 
umat-umat yang lain. Mereka benar-benar tidak mengetahui karunia-Ku dan 
agungnya nikmat-Ku'. 

Maka, saat itulah malaikat Zabaniyyah merenggut jenggot kaum laki- 
laki dan jambul kaum perempuan lalu membawa mereka menuju ke neraka. 
Tidak ada seorang hamba pun yang digiring menuju ke neraka dari selain 
umat (Muhammad) ini melainkan wajahnya telah hitam (hangus terbakar), 
kakinya dirantai, dan lehernya dibelenggu. Berbeda halnya dengan umat 
Muhammad ini, mereka digiring ke neraka tetapi dengan wajahnya tetap 
sempurna. Ketika mereka datang di hadapan Malik, ia bertanya kepada 
mereka, “Wahai segenap orang-orang yang Sengsara, umat Nabi siapa kalian? 
Tidak ada yang datang dengan wajah tetap Sempurna selain kalian.’ Mereka 
menjawab, “Wahai Malik, kami adalah umat Al-Quran.” Malaikat Malik 
bertanya lagi, Wahai segenap orang yang sengsara! Bukankah Al-Quran 


760 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Maka mereka pun meratap dan 
menangis sembari menjerit, Wahai Muhammad! Wahai Muhammad! Berilah 
syafaat kepada umatmu yang diperintahkan menuju ke neraka!” 


Ka'ab Al-Ahbar melanjutkan, “Lalu diserulah Malik, 'Wahai Malik! Siapa 
yang menyuruh kamu mencela orang-orang yang sengsara, mengadili mereka 
dan menahan mereka dari diazab? Wahai Malik, jangan kamu hanguskan 
wajah mereka sebab mereka senantiasa bersujud kepada-Ku sewaktu di 
dunia. Wahai Malik, Jangan kamu bebani mereka dengan belenggu, sebab 
mereka dahulu selalu mandi junub. Wahai Malik, jangan kamu ikat mereka 
dengan rantai, sebab mereka dahulu senantiasa melakukan thawaf di Ka'bah- 
Ku. Wahai Malik, jangan kamu beri mereka pakaian dari ter, sebab mereka 
dahulu biasa menanggalkan pakaian untuk melakukan Ihram. Wahai Malik, 
katakan kepada neraka agar ia membakar mereka sesuai dengan amalan 
mereka saja, sebab neraka lebih tahu mengenai mereka dan ukuran hak- 
hak mereka daripada (pengetahuan) seorang ibu terhadap anaknya.” Maka, 
di antara mereka ada yang dibakar sampai ke mata kakinya saja, ada yang 
dibakar sampai ke lutut, ada yang dibakar sampai ke pusar, dan ada yang 
dibakar sampai ke dada.” 


Ka'ab Al-Ahbar melanjutkan, “Ketika Allah sudah mengazab mereka 
sesuai dengan kadar dosa-dosa besar yang mereka lakukan, juga karena 
kesombongan dan terus-menerusnya mereka berbuat maksiat, lalu Dia 
membuka sebuah pintu neraka yang berada di antara mereka dan orang- 
orang kafir musyrik. Mereka berada di dalam neraka di tingkat yang paling 
atas. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula 
mendapat) minuman. 


Mereka menangis dan berkata, ‘Wahai Muhammad, kasihanilah 
umatmu yang sengsara ini. Berilah syafaat kepada mereka, sebab neraka 
telah melahap daging, tulang-tulang, dan darah mereka." Kemudian mereka 
terus menyeru, “Wahai Rabb kami, wahai Tuan kami, kasihanilah Orang yang 
tidak menyekutukan-Mu sewaktu di dunia, meskipun ia telah melakukan 
kejahatan dan kesalahan serta kezaliman." 


Saat itulah orang-orang kafir musyrik berkata, “Ternyata iman kamu 
kepada Allah dan kepada Muhammad tidak berguna sama sekali bagi kalian." 


761 


An-Nihêyah fil Fitan wal Maldihim 


Maka Allah murka terhadap hal itu. Lalu Dia berfirman, “Wahai Jibril, pergilah 
dan keluarkanlah seluruh umat Muhammad yang berada di dalam neraka.” 
Maka Jibril mengeluarkan mereka secara berombongan dan mereka telah 
hangus terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai di depan pintu 
surga yang disebut dengan sungai kehidupan. Mereka tinggal di sungai itu, 
sampai tubuh mereka menjadi segar seperti semula. 

Sesudah itu, Allah memerintahkan kepada Jibril agar memasukkan 
mereka ke dalam (golongan) umat Muhammad yang dimerdekakan Ar- 
Rahman (Allah) Dari neraka (jahannamiyun). Di antara penghuni surga 
ada yang mengetahui hal itu, maka mereka pun memohon kepada Allah 
agar menghapus tanda tersebut dari mereka. Allah menghapus tanda 
itu dari mereka sehingga sesudah itu tidak ada lagi penghuni surga yang 
mengetahuinya.” 

Sebagian dari atsar ini memiliki hadits-hadits penguat yang lain. Allahu 
a'lam. 

Dan sesudah penyebutan hadits-hadits tentang syafaat, akan dijelaskan 
tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan masuk surga, insya 
Allah. 


762 


HADITS-HADITS TENTANG SYAFAAT 
RASULULLAH PADA HARI KIAMAT, MACAM- 
MACAM SYAFAAT SERTA JUMLAHNYA 


1. Syafaat Uzhma (Syafaat Terbesar) 


Jenis syafaat yang pertama adalah syafaatul 'uzhma, syafaat terbesar 
yang dikhususkan untuk beliau di antara seluruh saudara-saudaranya dari 
kalangan orang-orang beriman dan para rasul, semoga shalawat dan salam 
Allah senantiasa terlimpahkan untuk beliau dan mereka semua. 

Itulah syafaat yang diharapkan oleh seluruh makhluk, bahkan Al-Khalil 
Ibrahim dan Musa Al-Kalim. Manusia bertawasul kepada Adam dan rasul- 
rasul setelahnya, namun semua menolaknya dan berkata, “Aku bukan 
orang yang berhak memberikan syafaat.” Hingga urusannya berakhir pada 
penghulu anak keturunan Adam di dunia dan akhirat, Muhammad 36. Maka 
beliau berkata, “Akulah orang yang berhak memberikan syafaat, aku lah orang 
yang berhak memberikan syafaat.” Kemudian beliau pergi dan memohon 
syafaat di hadapan Allah sa agar Dia berkenan menetapkan putusan di 
antara hamba-hamba-Nya, memisahkan antara yang mukmin dan yang 
kafir, memberikan balasan kepada orang mukmin dengan surga dan kepada 
orang kafir dengan neraka. Hal ini telah kami sebutkan dalam menfafsirkan 
surah Subhana (Al-Isra”). 


O BAÉ uk ah ak 


763 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


“Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud (sebagai 

suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Rabbmu 

mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (Al-Isra': 79) 

Selain itu, telah kami sampaikan hadits-hadits yang menunjukkan 
maqam, kedudukan yang dimaksud di dalam ayat ini. Sekiranya hal itu 
sudah cukup. Segala puji dan kebaikan hanya milik Allah. 


@ Hal yang Dikhususkan Untuk Rasulullah dan Tidak untuk Para Nabi 
dan Rasul yang Lain 
Diriwayatkan dalam Ash-Shahihaini dari jalur Hisyam, dari Yassar, dari 
Yazid, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 
etat arpes fyeni ut 
j J3 AE Gan JUS anal 
1 e. Ñ 
lg h daka Masi SG 
agengan a$ 
NE EGS ihel 
pun 


“Aku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang 
pun dari kalangan para nabi sebelumku; Aku diberi pertolongan 
dengan ditanamkannya rasa takut (pada musuh-musuhku) sejarak 
satu bulan perjalanan. Dijadikan bagiku seluruh bumi sebagai 
masjid dan alat bersuci!. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang 
dan tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Aku diberi 
syafaat. Dan nabi sebelumku diutus kepada kaumnya secara khusus 
sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia.” 


Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dari Syu'bah, dari 
Sa'id, dari Washil, dari Mujahid, dari Abu Dzar. 


TEA Gi akah A PA 

1 Di dalam riwayat disebutkan lafal: Jats SLANASSAN gs ja J45 WG (maka di mana pun seseorang 
Ba wala ala ndaya h atasi T SIS r E 

2 HR Al-Bukhari: 1/438, Muslim: 1, Kitab Masijid, 3, An-Nasa'i: /210-211 dan Ahmad: 11/304 dari hadits 
Jabir bin Abdillah. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi: IV/1553 dari hadits Abu Hurairah. 


764 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Sabda beliau, “Aku diberi syafaat" maksudnya adalah syafaat agung. Itu 
merupakan syafaat yang paling utam; beliau memohon di hadapan Allah sx 
untuk memberikan syafaat agar Dia berkenan memberikan keputusan hukum 
di antara hamba-hamba-Nya. Itulah syafaat yang diharapkan oleh seluruh 
makhluk, bahkan Al-Khalil Ibrahim, Musa Al-Kalim, seluruh para nabi dan 
rasul, dan orang-orang beriman, serta diakui oleh orang-orang terdahulu 
maupun belakangan. Inilah syafaat yang dikhususkan untuk beliau, dan 
tidak untuk selainnya. 


Adapun syafaat untuk para pelaku maksiat, maka hal itu telah ditetapkan 
untuk selain beliau dari kalangan para nabi dan juga malaikat, sebagaimana 
akan disampaikan penjelasannya, yang akan kami paparkan dari hadits- 
hadits shahih, insya Allah. 


Al-Auza'i meriwayatkan dari Abu Ammar, dari Abdullah bin Farukh, dari 
Abu Hurairah, Rasulullah #& bersabda: 


CAR HA 


Edi 


á= di, gÉ ea 


“Aku adalah orang yang pertama dibangkitkan, yang pertama 
memberikan syafaat, dan yang pertama diterima syafaatnya." 


Begitu pula yang diriwayatkan oleh Al-Baihagi dari Ma'mar bin Rasyid, 
dari Muhammad bin Abdillah bin Abi Ya'gub, dari Bisyir bin Sa'af, dari 
Abdullah bin Salam, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


2546 í 


i iie 585 a dii AS G GTa La 
KEATEN 5 And NANG) Sa gin gt d; 


“Aku adalah penghulu anak Adam, dan aku tidak bangga dengan 
itu. Aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat dan yang 
diterima syafaatnya. Di tanganku ada bendera pujian, hingga Adam 
lalu orang-orang sesudahnya.” 


s1 


Disebutkan dalam Shahih Muslim dari jalur Abdurrahman bin Abi Laila, 
dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah 4& bersabda, “Yibril) telah diutus kepadaku 


3 HR Muslim: IV, Kitab: Fadhail, no. 3, Abu Dawud: IV/4673, dan Ahmad: 11/540) dari Abu Hurairah, 


765 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


agar aku membaca Al-Qur'an dengan satu huruf (lahjah bacaan) saja, maka 
aku pun terus mendesaknya agar memberikan keringanan atas umatku. 
Ia pun kembali kepadaku agar aku membacanya dengan dua huruf. Aku 
masih terus mendesaknya agar memberikan keringanan atas umatku. Ia pun 
kembali lagi (dan memberikan keringanan) agar aku membacanya dengan 
tujuh huruf. Jibril berkata, Begitulah setiap engkau kembali, kuperkenankan 
permintaanmu.' Maka aku berdoa, Ya Allah ampunilah umatku.' Dan aku 
menangguhkan yang kedua untuk suatu hari, di mana seluruh makhluk 
mengharap kepadaku, bahkan Ibrahim #XSE'" 


2. Syafaat untuk kaum yang kebajikan dan kejahatannya seimbang agar 
dapat masuk surga 

3. Syafaat beliau untuk kaum yang telah diperintahkan untuk dimasukkan 
ke neraka agar mereka tidak jadi dimasukkan ke neraka. 

Al-Hafizh Abu Bakr bin Abi Ad-Dunya berkata di dalam kitab-nya 'Al- 
'Ahwal': Sa'id bin Muhammad Al-Jurmi telah menceritakan kepada kami, Abu 
Ubaidah Al-Hadad telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsabit 
Al-Bunani telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al-Harits 
bin Naufal, dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Rasulullah #& 
bersabda: 


4 HR Muslim: I, Kitab: Musdfirin, no.273 dan Ahmad: V/127. 


766 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


KU Í, SU ip Es 
3 iya Isa TE NG BN) 


“Disediakan bagi para nabi mimbar-mimbar yang terbuat dari emas 
dan mereka duduk di atasnya, dan hanya mimbarku yang belum aku 
duduki. Aku senantiasa berdiri di hadapan Rabbku karena aku takut 
Jika aku diutus untuk pergi ke surga sedangkan umatku tertinggal di 
belakangku. Lalu aku berkata, ‘Wahai Rabb, umatku! umatku! Allah 
berfirman, Wahai Muhammad, apa yang engkau mau untuk Aku 
perbuat kepada umatmu? Aku menjawab, Wahai Rabb, percepatlah 
hisab mereka." Lalu mereka pun dipanggil dan dihisab. Di antara 
mereka ada yang masuk surga dengan rahmat-Nya dan ada yang 
masuk surga dengan syafaatku. Aku masih terus memberikan syafaat 
hingga aku diberi buku catatan tentang orang-orang yang telah 
dikirim ke neraka. Hingga seorang malaikat penjaga neraka Jahanam 
berkata, Wahai Muhammad, engkau tidak membiarkan satu siksaan 
pun dari Rabbmu pada umatmu'. 


Ismail bin Ubaid bin Umair bin Abi Kuraibah telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Salamah telah menceritakan kepadaku, dari Abu 
Abdirrahim, Zaid bin Abi Anisah telah menceritakan kepadaku, dari Al- 
Minhal bin Amru, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
36, beliau bersabda: 


“Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Mereka berkumpul 
dengan pandangan menatap ke langit, menanti keputusan dalam keadaan 
berdiri selama empat puluh tahun. Kemudian Allah turun dari Arasy ke Kursi, 
dan orang pertama yang dipanggil adalah Ibrahim Al-Khalil. Ia diberi dua 
pakaian dari surga, kemudian Allah berfirman, 'Panggilkan untukku nabi 
yang ummi, Muhammad." 

Kemudian aku berdiri dan diberi pakaian sebagai perhiasan dari pakaian- 
pakaian surga. Dialirkan untukku sebuah telaga yang lebarnya sebagaimana 
Jarak antara Aliah dan Ka'bah. Maka aku pun minum dan mandi, sementara 


5 Hadits dhaif. Lihat Jimi'ul Ahadits Al-Gudsiyah (633. 


767 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


leher-leher para makhluk nyaris terputus karena dahaga. Lalu aku berdiri di 
sisi kanan Kursi dan tidak ada seorang pun yang menempati kedudukan itu 
selain diriku." Kemudian dikatakan, Mintalah, niscaya engkau akan diberi, 
dan mintalah syafaat niscaya engkau akan diberi syafaat." 

Lalu seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, apakah Anda 
mengharap sesuatu untuk orang tua Anda?’ Beliau bersabda, Sesungguhnya 
aku adalah pemberi syafaat bagi keduanya, diberi ataupun ditolak dan aku 
tidak mengharap sesuatu bagi mereka'.” 

Kemudian Al-Minhal berkata: Abdullah bin Al-Harits juga telah 
menceritakan kepadaku bahwasanya Nabi # bersabda: 

“Segolongan dari umatku telah diperintahkan untuk masuk neraka, 
maka mereka pun berkata, “Wahai Muhammad, kami mengharapkan 
syafaatmu.' Kemudian aku menyuruh malaikat agar menghentikan mereka. 
Lalu aku pergi dan meminta izin kepada Allah sa. Dia memberiku izin dan 
aku pun bersujud seraya berkata, “Wahai Rabbku, segolongan dari umatku 
telah diperintahkan untuk dibawa ke neraka.' Allah berfirman, 'Pergilah dan 
keluarkan orang-orang dari mereka sesuai yang dikehendaki Allah untuk 
engkau keluarkan.’ Kemudian sisanya memanggil, ‘Wahai Muhammad, kami 
mengharap syafaat darimu." 

Aku pun kembali kepada Rabbku dan meminta izin. Dia memberiku 
izin, lalu aku bersujud. Dia berfirman, “Angkat kepalamu! Mintalah, niscaya 
engkau akan diberi, dan mintalah syafaat niscaya engkau akan diberi 
syafaat." Maka aku pun memuji Allah dengan pujian yang belum ada seorang 

pun memuji dengan pujian yang seperti itu, lalu aku berkata, 'Segolongan 
dari umatku diperintahkan untuk dibawa ke neraka.' Allah berfirman, “Pergi 
dan keluarkan dari mereka orang-orang yang pernah mengucapkan ‘Lå 
Ilaha Illallah'.' Aku berkata, “Dan orang yang dalam hatinya ada seberat biji 
keimanan. Lalu Allah berfirman, "Wahai Muhammad, itu bukan hakmu, itu 
adalah hak-Ku. Pergilah dan keluarkan orang-orang dari mereka sesuai yang 
dikehendaki Allah untuk engkau keluarkan. 

Maka, tinggallah segolongan orang, lalu mereka dimasukkan ke dalam 
neraka. Kemudian penduduk neraka menghina mereka dan berkata, “Kalian 
dahulu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dan Dia telah 


768 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


memasukkan kalian ke neraka.” Lantas mereka pun bersedih karenanya. 
Kemudian Allah mengutus malaikat Malik untuk membawa segenggam air 
dan menyiramkannya ke dalam neraka, maka tidak ada seorang pun dari 
ahli LA Ilaha Illallah kecuali tetesan itu mengenai wajahnya. Maka mereka 
pun dikenali dengan itu dan membuat penduduk neraka merasa iri terhadap 
mereka. Kemudian mereka dikeluarkan (dari neraka) dan dimasukkan 
ke surga. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Berangkatlah dan bertamulah 
kepada orang-orang! Seandainya mereka semua bertamu kepada satu orang 
(penghuni surga), pastilah mereka mendapati tempat yang luas. Dan mereka 
disebut Al-Mujaradin (orang-orang yang dibebaskan).” 


Konteks hadits ini mengharuskan adanya sejumlah syafaat. Yaitu pada 
diri orang-orang yang diperintahkan untuk dibawa ke neraka hingga tiga 
kali untuk tidak dimasukkan ke dalamnya. Dan makna firman-Nya Fakhruj 
adalah Angidz (selamatkanlah), dengan dalil ucapan beliau setelah itu, ‘Maka, 


tinggallah segolongan orang, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka." 
Wallahu a'lam. 


4. Syafaat untuk mengangkat derajat 


Syafaat jenis keempat yaitu syafaat Nabi $& untuk mengangkat derajat 
mereka yang telah masuk surga sehingga derajat mereka melebihi apa 
yang seharusnya menjadi pahala amal kebaikan mereka. Kaum mu'tazilah 
menyetujui jenis syafaat yang bersifat khusus ini, namun mereka menolak 
jenis-jenis syafaat yang lain meskipun hadits-haditsnya mutawatir, 
sebagaimana yang akan Anda lihat nanti, insya Allah. 

Adapun dalil untuk jenis syafaat ini adalah hadits yang diriwayatkan 
dalam Ash-Shahihain dan selainnya dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari ketika 
pamannya, Abu Amir terluka dalam Perang Authas. Kemudian Abu Musa 
mengabarkannya kepada Rasulullah, maka beliau pun mengangkat tangannya 
seraya berdoa, “Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir dan tempatkanlah ia 
pada hari Kiamat kelak di atas kebanyakan makhluk-Mu." 

Demikian pula dalam hadits Ummu Salamah, Rasulullah # mendoakan 
kebaikan untuk Abi Salamah setelah kematiannya dengan mengucapkan, 
“Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di kalangan 


769 


An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


orang-orang yang diberi petunjuk dan gantilah ia bagi keluarganya yang 
ditinggalkannya. Ampunilah kami dan ampunilah ia, wahai Rabb semesta 
alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah ia di dalam kuburnya.” 


Hadits tersebut tercantum dalam Shahih Muslim." 


5. Syafaat untuk masuk surga tanpa hisab 
6. Syafaat untuk meringankan azab dari orang yang berdosa 

Yaitu, syafaat beliau bagi seseorang agar masuk surga tanpa hisab dan 
syafaat beliau untuk meringankan azab dari pelaku dosa. 

Al-Gadhi Iyadh dan selainnya telah menyebutkan jenis syafaat yang 
lain, yaitu syafaat beliau kepada suatu kaum agar masuk surga tanpa hisab. 
Sejauh yang saya ketahui, tidak ada dalil (penguat) untuk jenis (syafaat) ini, 
pun Al-Gadhi tidak menyebutkan sumber dari syafaat jenis tersebut. Namun 
kemudian saya teringat hadits Ukasyah bin Mihshan ketika Rasulullah #5 
mendoakannya agar tergolong tujuh puluh ribu orang yang masuk surga 
tanpa hisab. 

Hadits tersebut diriwayatkan dalam Ash-Shahihain, sebagaimana yang 
telah disampaikan di depan, dan hal itu sesuai dengan kedudukan syafaat ini. 

Abu Abdillah Al-Gurthubi di dalam At-Tadzkirah menyebutkan jenis 
syafaat yang keenam, yaitu syafaat beliau untuk pamannya, Abu Thalib 
agar diringankan siksaannya. Ia mengutip hadits Abu Sa'id di dalam Shahih 
Muslim, bahwasanya pernah disebutkan di sisi Rasulullah 46. perihal 
pamannya, Abu Thalib. Maka Rasulullah & bersabda, “Semoga syafaatku 
bermanfaat baginya pada hari Kiamat. Maka dengan syafaat beliau itu, Abu 
Thalib berada di tepian neraka di mana air neraka (yang mendidih) hanya 
mencapai kedua mata kakinya dan itu sudah membuat otaknya mendidih.” 

Kemudian Al-Gurthubi berkata, “Jika ada yang mengatakan, bukankah 
Allah telah berfirman, “Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari 
orang-orang yang memberikan syafaat, maka katakan kepadanya, ‘Syafaat 
bagi orang kafir tidak bermanfaat baginya untuk dapat keluar dari neraka. 


6 Lihat, Shahih Muslim: II, Kitab: Jand'iz, no.7. 
7 HR Al-Bukhari: VI/3885 dan Muslim: 1, Kitab: Al-Iman, no. 322. 


770 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Lain halnya para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid (muwahiddin), 


syafaat akan bermanfaat baginya untuk mengeluarkan mereka dari neraka 
dan memasukkannya ke surga’.” 


7. Syafaat untuk seluruh kaum muslimin agar diizinkan masuk surga 


Yaitu, syafaat beliau untuk seluruh kaum muslimin agar mereka diizinkan 


masuk surga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari 
Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah #& bersabda: 


se Ji 
“Aku adalah pemberi syafaat pertama di surga.” 


Beliaujuga bersabda dalam hadits Shar(sangkakala) setelah menyebutkan 
lewatnya manusia di atas Shirath: 


“Ketika ahli surga telah sampai di depan pintu surga, mereka berkata, 
“Siapakah orang yang mau memohonkan syafaat kepada Rabb kita sehingga 
kita dapat masuk surga?' Mereka menjawab, “Siapa lagi yang lebih berhak 
untuk itu selain dari bapak kalian, Adam Ma. Allah telah menciptakannya 
dengan tangan-Nya, meniupkan sebagian dari roh (ciptaan)-Nya ke dalam 
tubuhnya serta berbicara dengannya secara berhadapan.' 

Kemudian mereka menemui Adam dan meminta hal tersebut kepadanya, 
tetapi Adam ingat akan suatu dosa, lalu ia berkata, “Aku bukanlah orang yang 
berhak melakukan hal itu. Pergilah kalian kepada Nuh, karena sesungguhnya 
dia adalah Rasul Allah yang pertama.' Maka, Nabi Nuh didatangi dan diminta 
agar melakukan hal tersebut, tetapi ia ingat akan suatu dosa, lalu ia berkata, 
“Aku bukanlah orang yang berhak untuk melakukan hal itu. Pergilah kalian 
kepada Musa!" Maka, Nabi Musa didatangi dan diminta untuk melakukan hal 
tersebut, tetapi ia ingat akan suatu dosa, lalu ia berkata, “Aku bukanlah orang 
yang pantas melakukan hal itu. Pergilah kalian kepada Muhammad.” 

Rasulullah 4 bersabda, “Lalu mereka datang kepadaku, sedangkan aku 
mempunyai tiga syafaat di sisi Rabbku yang telah Dia janjikan kepadaku. Aku 
berangkat dan mendatangi surga, lalu aku memegang pegangan pintunya 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


dan meminta izin untuk dibuka. Maka pintu surga dibukakan untukku, dan 
aku disambut dengan penghormatan serta ucapan selamat datang. Setelah 
aku berada di dalam surga, aku melihat Rabbku lalu aku menyungkur sujud. 
Setelah itu Allah mengizinkan kepadaku memuji dan mengagungkan-Nya 
dengan sesuatu yang belum pernah Dia izinkan kepada seorang pun dari 
makhluk-Nya. Kemudian Allah berfirman, ‘Wahai Muhammad, angkatlah 
kepalamu! Mintalah syafaat, niscaya engkau diberi izin untuk memberi 
syafaat, dan mintalah, niscaya engkau diberi apa yang engkau minta." 


Ketika aku mengangkat kepalaku, Allah Yang Maha Mengetahui 
bertanya, “Apa yang engkau inginkan?” Aku berkata, ‘Wahai Rabbku, Engkau 
telah menjanjikan kepadaku syafaat, maka berilah aku izin memberi syafaat 
kepada ahli surga agar mereka dapat masuk surga.’ Allah sx berfirman, 
“Sesungguhnya Aku telah memberikan syafaat kepadamu, dan Aku telah 
mengizinkan kepada mereka untuk masuk surga”.” 


Rasulullah 4. seringkali bersabda, “Demi Zat yang telah mengutusku 
dengan kebenaran, di dunia kalian tidak lebih mengenali istri-istri dan 
tempat-tempat tinggal kalian dibandingkan penduduk surga mengenal istri- 
istri mereka dan tempat-tempat tinggalnya. Setiap orang lelaki dari kalangan 
penduduk surga dapat menggauli tujuh puluh dua orang istri: tujuh puluh 
orang istri dari kalangan bidadari yang diciptakan oleh Allah sx untuknya, 
sedangkan yang dua orang istri dari kalangan Bani Adam yang telah Allah 
lebihkan atas siapa yang dikehendaki-Nya lantaran keutamaan ibadah 
mereka di dunia." 


Berikut ini akan di disampaikan syafaat untuk para pelaku dosa besar, 
yaitu jenis syafaat yang ke delapan. 


8. Syafaat untuk pelaku dosa besar agar dikeluarkan dari neraka 


Yaitu, syafaat beliau untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya 
yang masuk ke neraka agar mereka dikeluarkan darinya. Untuk syafaat jenis 
ini sudah banyak tercantum di dalam hadits-hadits mutawatir. 


Ilmu tentang syafaat ini nampaknya tidak diketahui oleh kaum Khawarij 
dan Mu'tazilah, sehingga mereka menolaknya dan tidak mengetahui 
keshahihan hadits-hadits tersebut. Sebagian yang lain sebenarnya ada yang 


m2 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mengetahui perihal syafaat jenis ini, namun mereka bersikap keras kepala 
dan tetap berada dalam kebid'ahannya. Syafaat ini sama-sama dimiliki oleh 
para malaikat, nabi, dan juga orang-orang beriman. Syafaat jenis ini secara 
berulang-ulang disebutkan dari Nabi 4g. 


Penjelasan Mengenai Jalur-Jalur Hadits Beserta Lafal-Lafalnya 

Di antara hadits-hadits yang menyebutkan tentang syafaat orang-orang 
mukmin untuk keluarga mereka adalah: 
@ Riwayat Ubay bin Ka'ab 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Abdullah bin Wadhah telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Yaman telah menceritakan kepada kami, dari Syarik, 
dari Abdullah bin Muhammad bin Ugail, dari Ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab, 
dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


HERU dalis HAL AG a 
“Pada hari Kiamat nanti aku akan menjadi khathib, imam, dan 
pemberi syafaat bagi para nabi.” 


© Riwayat Anas bin Malik asi 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan 
kepada kami, dari Manshur bin Abil Aswad, dari Laits, dari Ar-Rabi', dari Anas 
bin Malik, ia berkata, Rasulullah ya bersabda: 


Tan Bagi ISI 


a AAE e medik 


9 HR Ahmad: V/138, Tirmidzi: V/3613 dan Ibnu Majah: 1/4314 dari hadits Ubay bin Ka'ab yang 
dihasankan oleh Tirmidzi. 


773 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


“Aku adalah orang yang pertama kali keluar ketika mereka 
dibangkitkan. Aku adalah pemimpin mereka ketika mereka dikirim. 
Aku adalah orang yang pertama kali bicara ketika mereka diam. Aku 
adalah pemberi syafaat kepada mereka ketika mereka tertahan. Aku 
adalah pemberi berita gembira ketika mereka putus asa. Panji pujian 
ada di genggaman tanganku. Aku adalah keturunan Adam yang 
paling mulia di sisi Allah sa dan aku dikelilingi seribu pelayan setia 
laksana putih telur yang tersimpan, atau mutiara yang tersebar.” 


Kemudian ia juga meriwayatkannya dari Khalaf, dari Hisyam, dari Jubair 
bin Ali Al-Uri, dari Laits bin Abi Salim, dari Ubaidillah bin Zuhr, dari Ar-Rabi' 
bin Anas, dari Anas. Lalu ia menyampaikan hadits tersebut secara marfu' 
sebagaimana hadits di atas.” 


@ Jalur Lain dari Anas bin Malik 

Imam Ahmad berkata: Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada 
kami, Bistham bin Harb telah menceritakan kepada kami, dari Asy'ats Al- 
Hidza', dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


sfa aa ir ata 
PE JI SN 
“Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku.”? 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sulaiman, dari 
Bistham, dari Asy'ats bin Abdillah, dari Jabir Al-Hamani, dari Anas. 


@ Jalur Lain dari Anas bin Malik 


Al-Hafizh Abu Bakr Al-Bazzar berkata di dalam Musnad-nya: Amru bin 
Ali telah menceritakan kepada kami, Abu Dawud telah menceritakan kepada 
kami, Al-Khazraj bin Utsman telah menceritakan kepada kami, dari Anas, ia 
berkata, Rasulullah #& bersabda: 


TO Sanad-sanadnya lemah karena kelemahan Laits—yaitu Ibnu Abi Salim. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
'Ad-Darimi: V48 dan Tirmidzi: V/3610. Masing-masing meriwayatkan dari jalur Laits dengan sanad-sanad 
ini yang dihasankan oleh Tirmidzi. Al-Albani berkata di dalam Dha'fful Jami” Ash-Shaghir, “Dai.” 

11. Lebih lemah dari hadits sebelumnya. Karena di dalam sanadnya berkumpul Laits bin Abi Salim dan 
Ubaidillah bin Zuhr, di mana dalam hafalannya ada kritikan. 

12 HR Ahmad: MI/213 dan Tirmidzi: IV/2435 dari hadits Anas, Abu Isa berkata, “Hadits hasan shahih gharib 
dari jalur ini." Dalam pembahasan ini juga ada hadits yang diriwayatkan dari jabir. 


774 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


a ASI JS gê 


“Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku.” 


Kemudian Al-Bazzar berkata, “Tidak ada yang meriwayatkannya dari 
Tsabit selain Al-Kahzraj bin Utsman.” 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalur Yazid Ar- 
Ragasyi, dari Anas bin Malik, dari Nabi #£, beliau bersabda: 


H Eu eh aer 
SA ISU JAN getih 
“Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku.” 


@ Jalur Lain 


Imam Ahmad berkata: 'Arim telah menceritakan kepada kami, dari 
Mu'tamir, aku mendengar ayahku menceritakan dari Anas, bahwasanya 
Rasulullah 4 bersabda: 


“Setiap nabi telah meminta satu permintaan—atau beliau 
mengatakan, Setiap nabi mempunyai doa (mustajab) yang telah 
dipanjatkan, dan (doanya) telah dikabulkan.’ Dan Allah telah 
mengabulkan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari Kiamat.” 
Atau sebagaimana yang beliau sabdakan. 


Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allag. 
la berkata: Mu'tamir telah meriwayatkan dari ayahnya yang ia sandarkan 
kepada Muslim, lalu ia meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdul A'la, 
dari Mu'tamir, dari ayahnya, Sulaiman bin Tharkhan At-Taimi dari Anas 
dengan lafal semisal itu. 


13” Sanad-sanadnya tidak mengapa. Al-Haitsami menyebutkannya di dalam Majma'uz Zawaid: 1 hal. 
378) yang ia sandarkan kepada Al-Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam Ash-Shaghir dan Al-Ausath. la 
mengatakan, “Di dalam sanadnya ada Al-Khazraj bin Utsman, yang ditsigahkan oleh Ibnu Hibban dan 
dilemahkan oleh banyak ulama hadits. Sementara rijalnya Al-Bazzar yang lain adalah rijalus shahih.» 
Saya katakan, ia ditsigahkan oleh Al-Ajli dan Ibnu Ma'in mengatakan, “Shalih.” Adapun Ibnul Jauzi dan 
'Ad-Daruguthni melemahkannya, sementara Al-Hafizh berkata di dalam At-Tagrib, “Shalih.” 

14 Sanad-sanadnya dhaif (lemah, akan tetapi ia diperkuat dengan hadits sebelumnya. 

15 Al-Musnad: Il/219, sanad-sanadhnya shahih. 


775 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


@ Jalur Lain 

Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Fudhail bin Abdul Wahhab telah 
menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Ayyasy telah menceritakan kepada 
kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


“Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku.” 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Muhammad bin Yazid Al-Ajli telah 
menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Ayyasy telah menceritakan kepada 
kami, Humaid telah menceritakan kepada kami, dari Anas, ia berkata, 
Rasulullah 44 bersabda: 

H 
3 os aa KENAN el saka) 
40 H 
Ia fi 
“Apabila hari Kiamat tiba aku diberi syafaat, lalu aku memberikan 
syafaat kepada orang yang dalam hatinya ada keimanan seberat 
biji sawi, hingga tidak tersisa seorang pun yang dalam hatinya 
ada keimanan seperti ini—beliau menggerakkan ibu jari dan jari 
telunjuk.” 


TAS OS Ol 


@ Jalur Lain 

Ahmad berkata: Bahz dan Affan telah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Hammam telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah 
menceritakan kepada kami, dari Anas, bahwasanya Rasulullah bersabda: 


BAANG 


16 Lihat sebelumnya. 


776 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Setiap nabi mempunyai doa (mustajab) yang telah dipanjatkan, dan 
(doanya) telah dikabulkan. Namun aku menyimpan doaku sebagai 
syafaat bagi umatku pada hari Kiamat.” 


Hadits tersebut sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun 
mereka tidak meriwayatkannya dari hadits Hammam. Asy-Syaikhani 
meriwayatkannya dari hadits Abu Awwanah Al-Wadhah bin Abdul Malik Al- 
Yasykuri dari Gatadah. 


Kemudian Muslim meriwayatkannya dari hadits Sa'id, dari Qatadah, dari 
Anas, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


“Pada hari Kiamat kelak, orang-orang beriman berkumpul dan 
mereka diberi ilham—atau di beri naluri—sehingga mengatakan, 
'Sebaiknya kita meminta syafaat kepada Rabb kita sehingga kitadapat 
pindah dari tempat kita sekarang juga." Lalu mereka mendatangi 
Adam 3% seraya berkata, Wahai Adam, engkau adalah bapaknya 
manusia, Allah telah menciptakanmu dengan tangan-Nya sendiri, 
meniupkan sebagian dari roh (ciptaan)-Nya ke dalam jasadmu, 
serta memerintahkan malaikat-malaikat-Nya sujud kepadamu, 
maka mintakanlah syafaat kepada Rabbmu agar Dia memindahkan 
kami dari tempat kami ini! Maka Adam berkata, ‘Bukan aku yang 
kalian maksud.’ Kemudian Adam menyebutkan dosa yang pernah ia 
lakukan, hingga dosa tersebut membuatnya malu kepada Allah.” 


Serupa dengan hadits Abu Awwanah, beliau juga bersabda dalam hadits 
tersebut, “Kemudian aku kembali (kepada Rabbku) untuk yang keempat 
kalinya, lalu aku berkata, Wahai Rabb, tidak ada yang tersisa kecuali orang 
yang terhalang oleh Al-Gur'an.”" 


@ Jalur Lain 


Ahmad berkata: Affan telah menceritakan kepada kami, Hammam telah 
menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari 
Anas, bahwasanya Rasulullah 4 bersabda: 


17 Shahih. Lihat Shahih Muslim: 1, Kitab: Al-Iman, no. 341. 
18 HR Muslim: I, Kitab: Al-Iman, no. 322. 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


“Pada hari Kiamat orang-orang beriman ditahan sehingga mereka merasa 
bersedih karenanya, lalu mereka berkata, “Sebaiknya kita meminta (dari para 
Nabi) syafaat kepada Rabb kita sehingga kita dapat pindah dari tempat kita 
ini." Lalu mereka mendatangi Adam seraya berkata, “Wahai Adam, engkau 
adalah bapak kami, Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya sendiri dan 
menjadikan malaikat-malaikat-Nya sujud kepadamu, serta diajarkan pula 
kepadamu nama-nama segala sesuatu, maka mintakanlah syafaat kepada 
Rabbmu untuk kami.” Maka Adam berkata, “Aku bukan orang yang tepat 
untuk itu. Kemudian Adam menyebutkan dosa yang pernah ia lakukan, yakni 
ketika memakan pohon yang telah dilarang untuk dimakan. Temuilah Nuh 
55X, karena ia adalah rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi." 

Kemudian mereka menemui Nuh #2, namun Nuh berkata, ‘Aku 
bukan orang yang tepat untuk itu. Lalu ia menyebutkan kesalahan dan 
permintaannya kepada Rabbnya dengan tanpa ilmu. Temuilah Ibrahim 3%.’ 
Mereka pun menemuinya, namun Ibrahim berkata, 'Aku bukan orang yang 
tepat untuk itu. Lalu ia menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya, 
yaitu berdusta tiga kali. Pertama saat ia menjawab, “Aku sedang sakit." Kedua 
saat ia menjawab, “Yang memecah berhala-berhala itu adalah berhala yang 
paling besar." Dan ketiga, tatkala ia bersama istrinya menemui raja yang kejam 
dan lalim, lalu (Ibrahim) membisiki kepada istrinya, “(Katakan kepada raja) 
bahwa aku adalah saudara laki-lakimu, karena aku telah memberitahukan 
kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku.' Temuilah Musa 
AKEN, seorang hamba yang Allah ajak bicara secara langsung dan diberikan 
Taurat." 

Mereka pun menemui Musa, namun Musa berkata, “Aku bukan orang 
yang tepat untuk itu, seraya menyebutkan seseorang yang telah ia bunuh. 
Temuilah Isa 2X, hamba Allah dan Rasul-Nya, kalimat serta ruh-Nya.' Lalu 
mereka menemui Isa, namun Isa berkata, “Aku bukan orang yang tepat untuk 
itu, temuilah Muhammad, seorang hamba yang dosanya telah diampuni 
Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." 

Mereka pun menemuiku, lalu aku meminta izin kepada Rabbku di 
rumah-Nya, lalu aku pun diizinkan. Maka ketika aku melihat-Nya aku 
langsung tersungkur dan bersujud. Kemudian Dia membiarkanku bersujud 
sekehendak-Nya. Setelah itu dikatakan, “Angkatlah kepalamu, wahai 


778 


ngi 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Muhammad! Katakanlah sesuatu maka perkataanmu akan didengar, berilah 
syafaat maka syafaatmu akan diterima dan mintalah maka engkau akan 
diberi." 

Lalu aku mengangkat kepalaku dan memuji-Nya dengan pujian yang Dia 
ajarkan kepadaku, kemudian aku memberi syafaat dan Dia memberikan aku 
batasan. Lalu aku pun mengeluarkan mereka darineraka dan memasukkannya 
ke dalam surga. Kemudian aku meminta izin kepada Rabbku untuk yang 
kedua kalinya, dan ketika aku melihat-Nya aku langsung tersungkur dan 
bersujud. Kemudian Dia membiarkanku bersujud sekehendak-Nya. Setelah 
itu dikatakan, ‘Angkatlah kepalamu, wahai Muhammad! Katakanlah sesuatu 
maka perkataanmu akan didengar, berilah syafaat maka syafaatmu akan 
diterima dan mintalah maka engkau akan diberi." 


Lalu aku mengangkat kepalaku dan memuji-Nya dengan pujian yang Dia 
ajarkan kepadaku, kemudian aku memberi syafaat dan Dia memberikan aku 
batasan, lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga.” 


Hammam berkata, “Aku mendengar beliau bersabda, “Lalu aku 
mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke surga.” 


Beliau bersabda, “Kemudian aku meminta izin kepada Rabbku untuk 
yang ketiga kalinya, dan ketika aku melihat-Nya aku langsung tersungkur dan 
bersujud. Kemudian Dia membiarkanku bersujud sekehendak-Nya. Setelah 
itu dikatakan, “Angkatlah kepalamu wahai Muhammad! Katakanlah niscaya 
didengarkan (perkataanmu), berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima, 
dan mintalah niscaya engkau diberi." 


Lalu aku mengangkat kepalaku dan memuji-Nya dengan pujian yang Dia 
ajarkan kepadaku, kemudian aku memberi syafaat dan Dia memberikan aku 
batasan, lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke 
dalam surga.” Hammam berkata, “Aku mendengar beliau bersabda, ‘Lalu aku 
mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke surga, sehingga 
tidak ada yang tersisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al- 
Qur'an; mereka wajib kekal di dalamnya.” 


779 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Kemudian Qatadah membaca ayat, “Mudah-mudahan Rabbmu 
mengangkatmu ke tempat yang terpuji," yaitu tempat terpuji yang telah Allah 
janjikan kepada Nabi-Nya #£.” 

Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits tersebut secara mu'allag dalam 
Kitabut Tauhid, ia berkata: Hajjaj bin Minhal telah meriwayatkan dari 
Hammam, lalu ia menyampaikan hadits semisal itu. 


© Jalur-Jalur Lain yang Beragam 

Al-Bukhari berkata dalam Kitabut Tauhid: Sulaiman bin Harb telah 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada 
kami, Ma'bad bin Hilal Al-Baghawi telah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: 

“Kami berkumpul bersama penduduk Bashrah lalu pergi menemui Anas 
bin Malik, Tsabit Al-Bunani juga ikut bersama kami, untuk menanyakan 
tentang hadits syafaat. Ternyata Anas bin Malik sedang berada di rumahnya 
sedang shalat Dhuha. Lalu kami menunggu sampai ia menyelesaikan 
shalatnya. Kemudian kami meminta izin dan ia pun memberi izin kepada 
kami. Ketika itu ia tengah duduk di atas kasurnya. Kami berkata kepada 
Tsabit, Jangan engkau tanyakan sesuatu kepadanya sebelum hadits syafaat." 

Lantas Tsabit berkata, “Wahai Abu Hamzah, mereka adalah kawan- 
kawanmu dari penduduk Bashrah. Mereka datang kepadamu untuk 
menanyakan tentang hadits syafaat.” Anas berkata, "Muhammad 3 telah 
menceritakan kepada kami, beliau bersabda, Jika hari Kiamat tiba, maka 
manusia saling bercampur baur satu sama lainnya. Lalu mereka mendatangi 
Adam dan berkata, 'Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami.’ 
Namun Adam hanya menjawab, “Aku tidak berhak untuk itu. Pergilah kalian 
kepada Ibrahim, karena dia adalah Khalilurrahman (kekasih Allah Yang 
Maha Pengasih)" Mereka pun mendatangi Ibrahim, namun Ibrahim hanya 
berkata, “Aku tidak berhak untuk itu. Pergilah kalian kepada Musa, karena 
dia adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah (Kalimullah).' Mereka pun 
mendatangi Musa, namun Musa hanya berkata, ‘Aku tidak berhak untuk itu. 
Datanglah kalian kepada Isa, sebab dia adalah roh Allah dan kalimat-Nya.” 


19 HR Ahmad: 1I1/244-245, Al-Bukhari: 13/7440, dan Ibnu Majah: 11/4312. 


780 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Maka mereka pun mendatangi Isa. Namun Isa hanya berkata, 'Aku 
tidak berhak untuk itu. Datanglah kalian kepada Muhammad #5.” Mereka 
pun mendatangiku, lalu aku berkata, 'Aku berhak untuk itu.” Aku pun 
meminta izin kepada Rabbku, kemudian Dia memberikan izin kepadaku 
dan memberiku ilham berbagai pujian agar aku memuji-Nya dengan pujian- 
pujian itu. Janganlah kalian mendatangiku sekarang.” Aku pun memuji-Nya 
dengan pujian-pujian itu, lantas aku bersujud kepada-Nya. Lalu difirmankan, 
“Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya didengarkan 
(perkataanmu), mintalah niscaya engkau diberi, dan berilah syafaat niscaya 
syafaatmu akan diterima .' Lalu aku berkata, Wahai Rabb, umatku-umatku.' 
Maka difirmankanlah, ‘Pergilah dan keluarkanlah dari neraka orang yang 
dalam hatinya terdapat sebiji gandum keimanan.” Aku pun pergi dan 
melakukan perintah-Nya. 

Kemudian akukembali lantasmemuji-Nya dengan puji-pujian itu, laluaku 
pun bersujud kepada-Nya. Lalu difirmankan, ‘Wahai Muhammad, angkatlah 
kepalamu, katakanlah niscaya didengarkan (perkataanmu), mintalah niscaya 
engkau diberi, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima .' Lalu aku 
berkata, Wahai Rabb, umatku-umatku.' Maka difirmankanlah, “Pergilah dan 
keluarkanlah dari neraka orang yang dalam hatinya ada keimanan meskipun 
jauh lebih kecil daripada biji sawi.” Aku pun pergi dan melakukan perintah- 
Nya, "2 

Tatkala kami pulang dari tempat Anas, aku katakan kepada sebagian 
sahabatku, ‘Sekiranya saja kita melewati Al-Hasan—yang saat itu ia sedang 
menyepi di rumah Abu khalifah." Lantas kami menceritakan kepada Al- 
Hasan riwayat yang telah diceritakan Anas bin Malik kepada kami. Namun 
ia tidak menceritakan sebagaimana yang diceritakan Anas kepada kami. 
Lantas ia berkata, 'Hei.” Maka hadits tersebut kemudian kami ceritakan 
kepadanya dan berhenti sampai sini. Namun ia berkata, Hei! Hanya sampai 
situ?’ Kami menjawab, ‘Dia tidak menceritakannya selain ini saja." Lantas ia 
berkata, 'Sungguh, dia pernah menceritakan kepadaku riwayat itu—secara 
sempurna—kepadaku dua puluh tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah dia 
lupa atau tidak suka jika kalian membicarakannya." 


20 HR Al-Bukhari: XII/7510 dan Muslim: 1, Kitab: Al-Iman, no. 326. 


781 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Kami lalu berkata, Wahai Abu Sa'id, tolong ceritakanlah kepada kami!“ 
Al-Hasan kemudian tertawa seraya berkata, “Sesungguhnya manusia 
diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Aku tidak menyebutnya selain aku 
akan menceritakannya kepada kalian. Anas telah menceritakan kepadaku 
sebagaimana yang dia ceritakan kepada kalian. Nabi #4 bersabda, “Kemudian 
aku kembali untuk keempat kalinya, lantas memuji-Nya dengan puji-pujian 
itu, lalu aku pun bersujud kepada-Nya. Lalu difirmankan, Wahai Muhammad, 
angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya didengarkan (perkataanmu), 
mintalah niscaya engkau diberi, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan 
diterima." Lalu aku berkata, “Wahai Rabb, berilah aku izin bagi siapa saja 
yang mengucapkan LA Ilaha Illallah.' Dia berfirman, “Demi kemuliaan-Ku, 
kesombongan-Ku dan keagungan-Ku, sungguh akan Aku keluarkan darinya 
siapa saja yang mengucapkan LA Ilaha Illallah'.” 

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Ar-Rabi' Az- 
Zahrani dan Sa'id bin Manshur. Masing-masing meriwayatkannya dari 
Hammad bin Zaid dengan lafal semisal itu. 

Ahmad juga telah meriwayatkannya dari Affan, dari Hammad bin 
Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dari Nabi 48. Lalu ia menyampaikan hadits 
itu dengan redaksi yang panjang, beliau bersabda, “Lalu aku memuji Rabbku 
dengan pujian-pujian yang belum pernah digunakan oleh seorang pun 
sebelumku ataupun setelahnya. Allah berfirman, 'Keluarkanlah orang-orang 
yang dalam hatinya ada sebiji tepung keimanan.' Kemudian beliau kembali 
dan difirmankan, “Sebesar biji atom keimanan.”? Dan ia tidak menyebutkan 
yang keempat kalinya. 

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Muhammad bin 
Basyar dan Muhammad bin Ma'mar, masing-masing meriwayatkannya dari 
Hammad bin Mas'adah, dari Muhammad bin Ajlan, dari Jaunah bin Ubaid Al- 
Mudni, dari Anas bin Malik. Lalu ia menyampaikan hadits itu dengan redaksi 
yang panjang dan menyebutkan syafaat itu sebanyak tiga kali. Kemudian ia 
berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan dari Jaunah bin Ubaid ini selian Ibnu 
Ajlan.” 


21 Al-Musnad: 11/248. 


782 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadits Al- 
A'masy, dari Zaid Ar-Rigasyi, dari Anas. Lalu ia menyampaikan hadits 
itu dengan redaksi yang panjang dan menyebutkan tiga syafaat. Pada 
akhir hadits, Nabi #& bersabda, “Maka aku pun berkata, “Umatku.' Lalu 
difirmankan, “Bagimu siapa saja yang mengucapkan LA Ilaha Illallah 
dengan penuh keikhlasan'.” 


© Jalur Lain 


Al-Bazzar berkata: Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami, Amru 
bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami, dari Imran Al-Ammi, dari Al- 
Hasan, dari Anas, ia berkata, Rasulullah & bersabda: 


f gef c2 fooga UGA ha 
SA S3 S3 SA JE kah 


“Aku masih terus memberikan syafaat dan memberikan syafaat— 
atau beliau bersabda—Rabbku sa mengizinkan aku memberikan 
syafaat hingga aku berkata, Wahai Rabb, izinkanlah aku memberi 
syafaat kepada orang-orang yang mengucapkan LA Ilaha Illallah'." 


Kemudian ia berkata, “Kami tidak mengetahuinya (Amr bin Ali) 
meriwayatkan hadits tersebut kecuali dengan sanad-sanad ini.” 

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan itu dari Abu Hafsh Ash-Shairifi, dari 
Hammad bin Mas'adah dengan lafal yang sama. 


© Jalur Lain 

Ahmad berkata: Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, 
Harb bin Maimun Abul Khathab Al-Anshari telah menceritakan kepada kami, 
dari An-Nadhr bin Anas, dari Anas, ia berkata, Nabiyullah telah menceritakan 
kepada kami, beliau bersabda: 

“Sesungguhnya ketika aku berdiri menunggu umatku yang sedang 
menyeberangi Shirath (jembatan), tiba-tiba datanglah Nabi Isa 3%, 
lalu berkata, “Para nabi datang menemuimu, wahai Muhammad, mereka 
meminta kepadamu,—atau ia berkata, ‘Mereka berkumpul menunggumu, 


783 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


dalam keadaan berdoa kepada Allah agar segera memisahkan (memberi 
kepastian) terhadap umat manusia, sebagaimana yang Dia kehendaki, 
Mereka sesungguhnya diliputi kesedihan dan kesulitan yang sangat 
mendalam. Keringat mereka membanjiri sekujur tubuhnya. Keadaan orang 
yang beriman bagaikan orang yang diserang salesma, sedangkan orang kafir 
bagaikan diliputi oleh suasana kematian. 


Rasulullah $ berkata kepada Isa, “Wahai Isa, tunggulah hingga aku 
kembali kepadamu.’ Lalu aku pun pergi hingga berdiri di bawah Arasy dan 
menjumpai sesuatu yang tidak bernah ditemui oleh malaikat pilihan dan 
nabi utusan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Jibril SE, “Pergilah 
kepada Muhammad dan katakan kepadanya, “Angkatlah kepalamu! Mintalah 
niscaya engkau diberi dan berilah syafaat niscaya syafaatmu akan diterima.” 
Lalu aku diberi izin memberi syafaat kepada umatku untuk mengeluarkan 
satu orang dari setiap sembilan puluh sembilan” Aku masih berulang- 
ulang memohon kepada Rabbku, sehingga aku tidak berdiri kecuali aku 
telah diizinkan memberi syafaat. Sampai akhirnya Allah & memberiku itu 
semua dengan firman-Nya, 'Wahai Muhammad, masukkanlah dari kalangan 
umatmu siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi 
dengan benar selain Allah sekalipun hanya sehari dengan penuh keikhlasan 
dan ia meninggal dalam keadaan itu',”22 

Ahmad meriwayatkan hadits itu sendirian. Dan Tirmidzi telah 
menghukumi sanad-sanad ini dengan hasan. 

Ibnu Abi Dunya berkata: Abu Yusuf Al-Ulwi telah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Raja' telah menceritakan kepada kami, Harb bin Maimun 


telah memberitahukan kepada kami, An-Nadhr bin Anas telah menceritakan 
kepadaku, dari Anas, ia berkata: 


“Jibril mendatangi Nabi #4 dan telah terjadi atas para hamba apa yang 
ada pada mereka. Lalu Jibril berkata, “Mintalah izin kepada Rabbmu dan 
mintalah syafaat untuk umatmu!' Beliau berkata, “Aku mendekati Arasy dan 
berdiri di bawah Arasy. Aku menjumpai sesuatu yangbelum pernah dijumpai 
oleh seorang nabi ataupun seorang malaikat yang dekat. Lalu Allah berfirman, 


22  Al-Musnad: 1/178. 


784 


Bencana dan Peperangan AkhirZaman 


"Mintalah, maka engkau akan diberi dan mintalah syafaat maka engkau akan 
diberi syafaat." Aku berkata, “Umatku ...”.” 


Kemudian ia menyampaikan hadits sebagaimana redaksi hadits Imam 
Ahmad. 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Ali bin Ma'bad telah menceritakan kepada 
kami, Al-Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami, Abu Israil telah 


menceritakan kepada kami, dari Al-Harits bin Hushairah, dari Ibnu Abi 
Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah $ bersabda: 


Ap ana os Ba pilat apr 
SAP ee AYI 


“Aku berharap dapat memberikan syafaat kepada umatku sejumlah 
bebatuan dan tanah." 


© Riwayat Jabir bin Abdillah 


Imam Ahmad berkata: Ma'mar telah menceritakan kepada kami, Abdullah 
telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah menceritakan kepada kami, 
aku mendengar Al-Hasan menyebutkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, 
Rasulullah 35 bersabda: 


“Setiap nabi memiliki doa yang telah dipanjatkan. Dan aku 
menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari Kiamat.” 


Dari jalur ini Ahmad meriwayatkan hadits tersebut sendirian. 
Hadits dengan jalur riwayat lainnya: 


Syafaat Rasulullah pada Hari Kiamat untuk Orang yang Terbelenggu Jiwanya 
dan Tergantung Punggungnya 


Al-Hafizh Al-Baihagi berkata: Abul Hasan Muhammad bin Al-Husain 
bin Dawud Al-Ulwi telah memberitahukan kepada kami, Muhammad 
bin Hamdawaih bin Sahl Al-Marwazi telah memberitakan kepada kami, 


23 HR Ahmad: 111/396) dan Muslim: 1, Kitab: Al-Iman, no. 345. 


785 


'An-Nih&yah fil Fitan wal Malêhim 


Abu Nashr Al-Ghazi telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin 
Hammad Al-Aili telah menceritakan kepada kami, Shafwan bin Shalih telah 
menceritakan kepada kami, Al-Walid telah menceritakan kepada kami, Zuhr 
bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad 
telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, ia 
berkata, Rasulullah $ bersabda: 


P En eÑ aaee Sa 
AN Se SESI JEY KAN G3 GEA 
“Syafaatku pada hari Kiamat untuk para pelaku dosa besar dari 
kalangan umatku.” 


Lalu aku bertanya, “Apa ini, wahai Jabir?” Ia menjawab, “Ya, wahai 
Muhammad. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat dari 
keburukannya, maka itulah orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan siapa 
yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya, maka itulah orang yang 
akan dihisab dengan hisab yang mudah, kemudian masuk surga. Sedangkan 
syafaat Rasulullah adalah untuk orang yang terbelenggu jiwanya dan 
tergantung punggungnya.” 

Diriwayatkan pula oleh Al-Baihagi dari Al-Hakim, dari Abu Bakr 
Muhammad bin Ja'far bin Ahmad Al-Muzakki, dari Muhammad bin Ibrahim 
Al-Abdi, dari Ya'gub bin Ka'ab Al-Halbi, dari Al-Walid bin Muslim, dari 
Zuhr bin Muhammad, Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, 
bahwasanya Rasulullah # membaca ayat ini, “Dan mereka tiada memberi 
syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu 
berhati-hati karena takut kepada-Nya” Kemudian beliau bersabda, 
“Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku.” 

Al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih.” 


Al-Baihagi mengatakan, “Secara tekstual haditsini mengharuskanadanya 
syafaat bagi para pelaku dosa besar, khusus bagi Rasulullah 35. Sedangkan 
para malaikat hanya memberikan syafaat kepada para pelaku dosa kecil 
dan untuk menambah derajat. Bisa jadi, maksud dari ayat tersebut sebagai 
keterangan keadaan orang yang diberi syafaat yang diridai keimanannya 


24 HR Tirmidzi: IV 2436) dari jalur Ja'far bin Muhammad juga dengan sanad-sanad ini. Abu Isa mengatakan, 
“Hadits hasan gharib dari jalur ini.” 


786 


————————— Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


meskipun ia mempunyai dosa-dosa besar selain syirik. Maka, maksud dari 
ayat tersebut adalah peniadaan syafaat bagi orang-orang kafir, karena Allah 


38 tidak mengizinkannya dan tidak rida terhadap keyakinan bahwa orang 
kafir boleh diberi syafaat.” 


@ Jalur Lain 


Ahmad berkata: Rauh telah menceritakan kepada kami, Ibnu Jarir telah 
menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepadaku, 
bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah # bersabda: 


PE PN E; zt . 
Seri Sa Si G KS S5 nes 


“Setiap nabi memiliki doa mustajab yang telah dipanjatkan untuk 


umatnya. Namun aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi 
umatku pada hari Kiamat." 


Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Muhammad bin Ahmad bin Abi 
Khalaf dari Rauh bin Ubadah. 


@ Jalur Lain 


Ahmad berkata: Abu An-Nadhr telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Zuhair telah menceritakan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah 4 
bersabda: 

“Ketika penduduk surga dan penduduk neraka telah dipisahkan, maka 
penduduk surga memasuki surga dan penduduk neraka memasuki neraka. 
Kemudian para rasul berdiri dan mereka memberi syafaat. Lalu dikatakan, 
Pergilah! Siapa yang kalian kenal maka keluarkanlah.” Maka mereka 
mengeluarkan orang-orang yang sudah dalam keadaan terbakar, lalu mereka 
dibawa ke sungai yang bernama Nahrul Hayah (sungai kehidupan).” 

Rasulullah 48 bersabda, “Maka sisa kulit yang terbakar itu berjatuhan 
di tepi sungai dan mereka keluar dalam keadaan putih bersih seperti kaca. 
Kemudian mereka kembali memberi syafaat, lalu dikatakan, “Pergilah! 


25 HR Ahmad: 11/396 dan Muslim: 1/345. 


787 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


Siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada seberat girath keimanan maka 
keluarkanlah dia.’ Kemudian mereka mengeluarkan manusia dan kembali 
memberi syafaat. Lalu dikatakan, Pergilah! Siapa yang kalian dapati dalam 
hatinya ada seberat biji sawi keimanan maka keluarkan dia.’ Kemudian 
Allah berfirman, ‘Dan Aku sekarang akan mengeluarkan (orang-orang 
beriman yang masih ada di dalam neraka) dengan ilmu-Ku dan rahmat-Ku.' 
Lalu Allah mengeluarkan dalam jumlah berlipat dari yang telah dikeluarkan 
dan melipatkan lagi jumlahnya. Lalu ditulis di leher orang-orang tersebut, 
‘Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah (dari neraka).' Kemudian mereka 
masuk ke dalam surga, dan mereka itu dinamai, 'Al-Jahannamiyyiin',”* 


Ahmad meriwayatkannya sendirian. 


© Hadits Ubadah bin Shamit a 


Ahmad berkata: Ibrahim bin Nafi’ telah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ayyasy telah menceritakan kepada kami, dari Rasyid bin Dawud 
Ash-Shan'ani, dari Abdurrahman bin Hisan, dari Rauh bin Zinba', dari 
Ubadah bin Shamit, ia berkata: 


“Pada suatu malam para shahabat kehilangan Nabi 35. Padahal, ketika 
mereka singgah, mereka menempatkan beliau di tengah-tengah mereka. 
Mereka takut dan mengira bahwa Allah Tabaraka wa sa telah memilihkan 
sahabat-sahabat baru untuk beliau selain mereka. Tiba-tiba mereka melihat 
bayangan Nabi 4, maka mereka pun bertakbir saat melihat beliau. Mereka 
berkata, 'Wahai Rasulullah, kami sempat khawatir jangan-jangan Allah 
Tabaraka wa sx telah memilihkan untuk Anda sahabat-sahabat selain kami." 
Rasulullah 4& bersabda, Tidak, kalian adalah shahabat-shahabatku di dunia 
dan akhirat. Allah sa telah membangunkan aku dan berfirman, ‘Wahai 
Muhammad, Aku tidaklah mengutus seorang nabi dan rasul melainkan ia 
telah meminta kepadaku suatu permintaan yang Aku berikan kepadanya. 
Maka mintalah wahai Muhammad niscaya engkau akan diberi." Aku berkata, 
'Permintaanku adalah syafaat untuk umatku pada hari Kiamat.’ Abu Bakr 
berkata, "Wahai Rasulullah, syafaat apa?” Rasulullah #4 menjawab, Aku 
berkata, "Wahai Rabb, syafaatku yang aku simpan disisi-Mu.' Allah Tabaraka 


26 Al-Musnad: 11/325-326, Di 


Mus dalam sanadnya ada tadlis Abu Az-Zubair dan periwayatannya secara 
mu'am'an, 


788 


si 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


wa ss berfirman, Ya.’ Lalu Allah sx mengeluarkan sisa-sisa umatku dari 
neraka dan memindahkan mereka ke surga'” 


Ahmad meriwayatkannya sendirian.” 


@ Jalur Lain 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Ali bin Al-Ju'di telah menceritakan kepada 
kami, Al-Gasim bin Al-Fadhl Al-Haddani telah menceritakan kepada kami, 


Sa'id bin Al-Muhallab telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Thalig bin 
Habib berkata: 


“Aku dahulu adalah orang yang paling mendustakan syafaat sampai 
akhirnya aku bertemu Jabir bin Abdillah. Lalu aku membacakan kepadanya 
setiap ayat yang bisa aku baca yang di dalamnya menyebutkan tentang 
kekalnya penghuni neraka di dalam neraka. Kemudian ia berkata kepadaku, 
“Wahai Thalig, apakah menurutmu engkau lebih pandai dalam membaca 
kitab Allah dan lebih mengetahui sunah nabi-Nya daripada diriku? Dia 
berkata, “Sesungguhnya yang telah engkau baca adalah mengenai orang- 
orang musyrik. Akan tetapi, mereka adalah suatu kaum yang melakukan 
dosa-dosa sehingga mereka disiksa karenanya, lalu mereka dikeluarkan 
dari neraka.” Kemudian ia menutup telinganya dengan jari-jarinya dan 
berkata, “Aku telah tuli apabila aku tidak pernah mendengar Rasulullah 3 
mengatakannya dan kami membaca apa yang telah kami baca'.” 

Imam Ahmad berkata: Affan telah menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu 
Nadhrah, ia berkata, Ibnu Abbas pernah berkhotbah kepada kami di atas 
mimbar Bashrah. Ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 

“Sungguh, setiap nabi itu mempunyai sebuah doa yang telah ia 
panjatkan di dunia. Dan sesungguhnya aku telah menyimpan doaku sebagai 
syafaat bagi umatku. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari Kiamat, 
bukan sebagai kebanggaan. Aku juga orang yang pertama kali dibukakan 
kuburnya (dibangkitkan), bukan sebagai kebanggaan. Di tanganku bendera 
pujian, bukan sebagai kebanggaan. Adam dan yang lainnya berada di bawah 
benderaku, bukan sebagai kebanggaan. Bagi manusia hari Kiamat menjadi 


27 Al-Musnad: V/326-326. Di dalam sanadnya ada kritikan. 


789 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


sangat panjang, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, 
“Mari kita pergi menemui Adam, bapak manusia, agar dia memohonkan 
syafaat kepada Allah untuk kita agar Dia memutuskan urusan di antara kita." 


Maka mereka mendatangi Adam 3%% dan berkata, “Wahai Adam, 
engkaulah yang Allah ciptakan dengan tangan-Nya, dan menjadikanmu 
dalam surga-Nya, serta menjadikan para malaikat sujud kepadamu. Maka 
mohonkanlah syafaat kepada Rabb kami untuk kami agar Dia memutuskan 
urusan di antara kami.’ Lalu Adam menjawab, “Sesungguhnya aku bukanlah 
orang yang tepat untuk kalian, dan aku telah dikeluarkan dari surga karena 
kesalahan-kesalahanku. Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih penting 
bagiku pada hari ini selain diriku sendiri. Akan tetapi datanglah kepada Nuh, 
pemimpin para nabi." 

Maka mereka mendatangi Nuh dan berkata, Wahai Nuh, mohonkanlah 
syafaat kepada Rabb kami untuk kami agar Dia memutuskan urusan di antara 
kami." Lalu Nuh menjawab, “Sesungguhnya aku bukanlah orang yang tepat 
untuk kalian. Sesungguhnya aku telah menggunakan doaku yang dengannya 
aku menenggelamkan penduduk bumi. Dan sesungguhnya tidak ada yang 
lebih penting bagiku selain diriku sendiri. Akan tetapi datanglah kepada 
Ibrahim, kekasih Allah." 

Maka mereka mendatangi Ibrahim 4%% dan berkata, Wahai Ibrahim, 
mohonkanlah syafaat kepada Rabb kami untuk kami agar Dia memutuskan 
urusan di antara kami." Lalu Ibrahim menjawab, “Sesungguhnya aku bukan 
orang yang tepat bagi kalian. Sesungguhnya aku telah melakukan kedustaan 
tiga kali. Dan demi Allah, dia tidak melakukan hal itu kecuali untuk 
menegakkan dien Allah. Yaitu perkataannya, “Sesungguhnya aku sakit, 
perkataannya, “Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, 
maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara,” dan 
perkataannya kepada istrinya ketika ia mendatangi seorang raja, “Ja adalah 
saudara perempuanku.’ Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih penting bagi 
diriku pada hari ini kecuali diriku sendiri. Akan tetapi datangilah Musa 2. 
yang telah Allah muliakan dengan risalah dan kalam-Nya.' 


Maka mereka mendatangi Musa dan berkata, Wahai Musa, engkauadalah 
orang yang telah dimuliakan Allah dengan risalah-Nya dan mengajakmu 


790 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


bicara, maka mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu agar Dia memutuskan 
urusan di antara kami." Lalu Musa menjawab, “Sesungguhnya aku bukanlah 
orang yang tepat bagi kalian. Sesungguhnya aku pernah membunuh jiwa 
yang tidak boleh dibunuh. Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih penting 


bagi diriku pada hari ini selain diriku sendiri. Akan tetapi datanglah kepada 
Isa, ruh Allah dan kalimat-Nya." 


Maka mereka mendatangi Isa dan berkata, Wahai Isa, mohonkanlah 
syafaaat kepada Rabb kami untuk kami agar Dia memutuskan urusan di 
antara kami." Lalu Isa pun menjawab, Sesungguhnya aku bukan orang yang 
tepat bagi kalian. Sesungguhnya aku telah dijadikan sesembahan selain 
Allah. Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih penting bagi diriku pada 
hari ini selain diriku sendiri, Akan tetapi apa pendapat kalian jika suatu 
perhiasan diletakkan di dalam sebuah bejana yang tertutup, apakah kita 
bisa mengetahui nilai benda yang ada didalamnya hingga dibuka tutupnya? 
Mereka menjawab, “Tidak.” Lalu Isa berkata, “Sesungguhnya Muhammad #4 
adalah penutup para nabi, dania juga hadir pada hari ini, dan telah diampuni 
baginya semua dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang." 


Rasulullah 4 bersabda, “Lalu mereka mendatangiku dan berkata, 
“Wahai Muhammad, mohonkanlah syafaat kepada Rabb kami untuk kami 
agar Dia memutuskan urusan di antara kami.” Maka aku menjawab, ‘Aku 
memang berhak untuk itu hingga Allah mengizinkannya bagi siapa saja yang 
Dia kehendaki dan ridai. Dan jika Allah hendak menyampaikan sesuatu di 
antara para makhluk-Nya, ada seruan yang memanggil, ‘Di manakah Ahmad 
dan umatnya?” Kamilah yang terakhir dan kami pulalah yang pertama. 
Kami adalah umat yang terakhir dan kami adalah umat yang pertama kali 
dihisab. Lalu umat-umat lain disingkirkan dari jalan kami, dan kami berlalu 
dengan wajah dan anggota badan yang bercahaya karena bekas wudhu. Lalu 
dikatakan, “Hampir saja umat ini menjadi nabi seluruhnya." 


Kemudian kami mendatangi pintu surga, aku memegang daun pintu dan 
mengetuknya, lalu ada yang bertanya, “Siapa engkau? Aku menjawab, “Aku 
Muhammad." Maka dibukalah pintu tersebut, lalu aku menemui Rabbku 
æ yang sedang berada di atas Kursi atau singgasana-Nya—Hammad ragu- 
ragu—maka aku pun tersungkur dan bersujud. Lalu aku memujinya dengan 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


pujian yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumku maupun 
orang-orang setelahku. 


Lalu dikatakan kepadaku, ‘Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu! 
Mintalah niscaya engkau diberi, katakanlah niscaya didengar (perkataanmu), 
dan berilah syafaat niscaya syafaatmu diterima. Lalu aku mengangkat kepalaku 
dan berkata, Wahai Rabbku, umatku, umatku! Maka Dia pun berfirman, 
'Keluarkanlah siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan seukuran ini dan 
itu—Hammad tidak hafal” Kemudian aku mengulanginya, aku bersujud dan 
mengatakan seperti apa yang telah aku katakan. Maka dikatakan kepadaku, 
"Angkatlah kepalamu! Katakanlah niscaya didengar, mintalah niscaya engkau 
diberi, dan berilah syafaat niscaya syafaatmu akan diterima.” 


Lalu aku berkata, 'Wahai Rabbku, umatku, umatku!" Maka Dia berfirman, 
“Keluarkanlah siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan seukuran 
ini dan itu—selain yang telah disebutkan sebelumnya.” Kemudian aku 
mengulanginya lagi, aku bersujud dan mengatakan seperti sebelumnya. Maka 
dikatakan kepadaku, “Angkatlah kepalamu! Katakanlah niscata didengar, 
mintalah niscaya engkau diberi, dan berilah syafaat niscaya syafaatmu akan 
diterima." Lalu aku berkata, Wahai Rabbku, umatku, umatku!’ Maka Dia 
berfirman, “Keluarkanlah siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan 
seukuran ini dan itu, selain yang pertama dan yang kedua'.”? 

Ibnu Majah telah meriwayatkan sebagiannya dari riwayat Hammad 
bin Salamah, dari Sa'id bin Iyas Al-Jauhari, dari Abu Nadhrah Al-Mundzir 
bin Malik bin @uthnah, dari Ibnu Abbas dengan lafal yang sama. Telah 
disampaikan dalam jenis syafaat kedua dan ketiga mengenaikaum yang telah 
diperintahkan untuk dibawa ke neraka supaya tidak dimasukkan ke neraka. 


@ Jalur Lain 


Ath-Thabrani telah meriwayatkan di dalam Mu'jamul Kabir, dari Atha' 
bin Abi Rabbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


G 


Í oa ASN JAN gets 


28 HR Ahmad: 1/381, Sanad-sanadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir, akan tetapi di dalam sanadnya ada 
Ali bin Zaid dan ia dilemahkan dalam hadits. 


792 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku.” 
@ Jalur Lain 


Imam Ahmad berkata: Ma'mar bin Sulaiman Ar-Ragi Abu Abdillah 
telah menceritakan kepada kami, Ziyad bin Khaitsamah telah menceritakan 
kepada kami, dari Ali bin An-Nu'man bin Gurrad, dari seorang laki-laki, dari 
Abdullah bin Umar, dari Nabi 44, beliau bersabda: 


Sua bu Pe an angs bkt 
EL E ES A Wa S ef 


“Aku diberikan pilihan—oleh Allah—antara syafaat atau setengah 
umatku dimasukkan ke surga. Lalu aku memilih syafaat, karena 
ia lebih luas (manfaatnya) dan lebih mencukupi. Apakah kalian 
mengira syafaat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa? 
Tidak, tetapi ia diberikan kepada orang-orang yang berdosa dan 
melakukan kesalahan.” 


Ziyad berkata, “Mungkin itu dianggap aneh, tetapi begitulah yang telah 
diceritakan kepada kami.” 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Ad-Dunya gari Al-Hasan bin Urfah, dari 
Abdus Salam bin Harb, dari An-Nu'man bin Qurrad, dari Abdullah. Kemudian 
ia menyebutkan hadits semisal itu. Demikian pula yang saya lihat di dalam 
kitab Al-Ahwal, yang juga diriwayatkan oleh Al-Baihagi di dalam Al-Ba'tsu 
wan Nusyur dari jalur Al-Hasan bin Urfah. 


@ Riwayat Abdullah bin Amru bin Al-Ash 


Muslim berkata: Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitakan kepada kami, Amru bin Al- 
Harits telah memberitahukan kepadaku, bahwa Bakr bin Sawadah telah 
menceritakan kepadanya, dari Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin 


29 Disebutkan oleh Al-Haitsami: X/378 dari Ibnu Abbas yang ia sandarkan kepada Ath-Thabrani di dalam 
Al-Kabir dan Al-Ausath. Ia mengatakan, "Di dalam sanadnya ada Musa bin Abdurrahman Ash-Shan'ani, 
dan ia pemalsu hadits." 

30 Di dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Hadits tersebut tercantum di dalam Al-Musnad: 11/75) 
dan di dalam Majma'uz Zawa'id: 1/378. 


793 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Amr bin Al-Ash, bahwasanya Rasulullah pernah membaca firman Allah yang 
menceritakan tentang ucapan Ibrahim, “Ya Rabb, berhala-berhala itu telah 
menyesatkan banyak manusia. Barangsiapa mengikutiku, maka orang itu 
termasuk golonganku. (Ibrahim: 36). Beliau juga membaca firman Allah 
yang menceritakan tentang ucapan Isa Xi, ‘Jika Engkau menyiksa mereka, 
maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau 
mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana.' (Al Maidah: 118). Dan juga firman Allah yang menceritakan 
tentang ucapan Nuh P, ‘Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan seorang 
pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.’ (Nuh: 26). 
Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, “Ya 
Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku,” sembari bercucuran 
air mata. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, “Temuilah 
Muhammad—dan Rabbmulah yang lebih mengetahui—dan tanyakan 
kepadanya, “Apa yang membuatmu menangis? Malaikat Jibril pun bertanya 
kepada beliau, dan beliau menjawab apa yang diucapkannya. Lalu malaikat 
Jibril menyampaikan hal tersebut kepada Rabbnya—dan Allah yang lebih 
mengetahui. Kemudian Allah berfirman, Wahai Jibril, temuilah Muhammad 


dan katakan bahwa Kami akan membuatmu rida perihal umatmu dan tidak 
akan mengecewakanmu?.”3! 


© Riwayat Abdullah bin Mas'ud 


Telah disampaikan di depan riwayat Algamah tentang Al-Haudh (telaga) 
dan kedudukan yang terpuji, yang di dalamnya disebutkan perihal syafaat. 


@ Riwayat Abdurrahman bin Abi Ugail 


Al-Baihaqi berkata: Abul Husain bin Al-Fadhl Al-Gathan telah 
memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ja'far telah menceritakan 
kepada kami, Ya'gub bin Sufyan telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Yunus telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid Yazid Al-Asadi telah menceritakan kepada kami, Aun bin 
Abi Juhaifah As-Sawa'i telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 


31 HR Muslim: 1, Kitab: Al-Iman no, 346. 


794 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Algamah Ats-Tsagafi telah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
bin Abi Ugail, ia berkata: 


“Aku pergi menemui Nabi # sebagai utusan, lalu kami menemui beliau. 
Kami mengetuk pintu. Ketika itu, tidak ada seorang pun yang kami lebih 
benci daripada laki-laki yang akan kami temui ini (maksudnya Muhammad 
#9). Akan tetapi, belum lagi kami keluar dari rumah itu hingga akhirnya tidak 
ada seorang pun yang lebih kami cintai daripada laki-laki yang kami temui 
itu. 

Kemudian seseorang di antara mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
mengapaAndatidakmemintakerajaansepertiistanakerajaan Nabi Sulaiman?’ 
Beliau pun tertawa seraya bersabda, “Barangkali dipenuhinya kebutuhan- 
kebutuhan kalian disisi Allah itu lebih mulia daripada kerajaan Nabi Sulaiman. 
Sesungguhnya Allah & tidak mengutus seorang nabi melainkan Allah 
akan memberinya satu doa mustajab. Di antara mereka ada yang meminta 
kenikmatan dunia, maka mereka mendapatkannya. Di antaranya lagi ada 
yang meminta pembasmian umatnya (yang membangkang), maka umat itu 
binasa karenanya. Begitu pula, sesungguhnya Allah telah memberiku satu 
doa, tetapi aku menyimpannya di sisi Allah sebagai syafaat bagi umatku pada 
hari Kiamat'.” 


Saya katakan: Sanadnya gharib dan haditsnya gharib. 


© Riwayat Amirul Mukminin Utsman bin Affan ati: Pemberi Syafaat 
Pada Hari Kiamat Adalah Para Nabi, Kemudian Para Ulama, 
Kemudian Para Syuhada 
Al-Hafizh Abu Ya'la berkata: Ishag telah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yunustelah menceritakan kepada kami, Anbasah bin Abdirrahman 
bin Anbasah Al-Gurasyi telah menceritakan kepada kami, dari Allag bin Abi 
Muslim, dari Abban bin Utsman, dari Utsman, ia berkata, Rasulullah 4 
bersabda: 


Angan Banda Bagi SS sal ss ats 


795 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


“Tiga golongan yang akan memberi syafaat kelak pada hari Kiamat, 
yaitu; para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada.” 


Al-Bazzar berkata: Abdul Wahid bin Ghayats telah menceritakan kepada 
kami, Anbasah bin Abdirrahman telah menceritakan kepada kami, dari Allag 
bin Abi Muslim. Ia berkata: Riwayatnya di tempat yang lain dari Abdul Malik 
bin Allaf, dari Abban, dari Utsman, dari Nabi #4, beliau bersabda: 


Sp BA BAN 


“Golongan pertama yang memberikan syafaat pada hari Kiamat 
adalah para nabi, kemudian para syuhada’, kemudian kaum 
mukminin." 


Al-Bazzar berkata, “Anbasah ini layyinul hadits (haditsnya lemah), 
sedangkan Abdul Malik bin Allaf tidak diketahui siapa yang meriwayatkan 
darinya selain Anbasah.” 


© Riwayat Ali bin Abi Thalib a% 

Abu Bakr Al-Bazzar berkata: Muhammad bin Zaid Al-Madari telah 
menceritakan kepada kami, Amru bin Ashim telah menceritakan kepada 
kami, Harb bin Syuraih Al-Bazzar telah menceritakan kepada kami, ia berkata: 

“Aku pernah berkata kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali, “Apa 
pendapatmu mengenai syafaat yang diperbincangkan oleh penduduk Irag 
ini, apakah hal itu benar? Abu Ja'far berkata, “Syafaat apakah itu?’ Aku 
menjawab, ‘Syafaat Muhammad #£. Ia berkata, “Demi Allah, itu adalah 
benar, Pamanku, Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah telah menceritakan 
kepadaku, dari Ali, bahwasanya Rasulullah # bersabda: 


P Laba AN g AA 
JG at g Sani ds Jas SE) 


32 HR Ibnu Majah: 11/4313 dengan isnad dan matannya. Namun sanad-sanad tersebut lemah karena 
kelemahan Allag bin Abi Muslim. Dikatakan di dalam At-Tagrib, “Allag bin Muslim atau Ibnu Abi Muslim 
adalah seorang yang tidak dikenal." 

33 Sanad:sanadhya lemah seperti hadits sebelumnya. 


796 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


‘Aku memberi syafaat kepada umat, hingga Rabbku sa menyeruhku 
lalu berfirman, Wahai Muhammad, apakah engkau telah rida?’ Aku 
menjawab, ‘Aku telah rida, wahai Rabbi'." 


@ Riwayat Auf bin Malik 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Khalid bin Khidasy bin Khalaf bin 
Hisyam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awwanah telah 
menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abul Malih, dari Auf bin Malik 
Al-Asyja'i, Rasulullah # bersabda: 


“Semalam utusan dari Rabbku mendatangiku, lalumemberiku pilihan 
antara separuh umatku dimasukkan ke surga atau syafaat, maka 
aku memilih syafaat.” Para shahabat berkata, “Wahai Rasulullah, 
kami mengingatkan engkau pada Allah dan juga persahabatan agar 
engkau menjadikan kami termasuk yang mendapatkan syafaatmu.” 
Rasulullah & bersabda, “Aku bersaksi pada kalian, sesungguhnya 
syafaat itu untuk orang yang meninggal dunia dari umatku yang 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun." 


Ya'gub bin Sufyan telah meriwayatkan dari Yahya bin Shalih Al-Wahizhi, 


dari Jabir bin Ghanim, dari Sulaim bin Amir, dari Ma'dikarib bin Abdun Bilal, 
dari Auf bin Malik, Rasulullah £ bersabda: 


“Jibril XX mendatangiku dari sisi Rabbku, lalu dia memberi pilihan 
kepadaku antara dua kekhususan, setengah umatku dimasukkan 
surga atau syafaat. Maka aku memilih syafaat." 


Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, dari Al-Hakim, dari Al- 
'Asham bin Bahr bin Nashr, dari Bisyir bin Bar, dari Abu Jabir, dari Sulaim bin 
Amir, aku mendengar Auf bin Malik. Lalu ia menyampaikan hadits tersebut. 
Diriwayatkan pula oleh Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Oilabah dan 
ia mengembalikan hadits tersebut kepada Auf bin Malik. 


797 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


@ Riwayat Ka'ab bin Ujrah 

Al-Baihaqi berkata: Muhammad bin Musa bin Al-Fadhl telah 
memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abdillah Ash-Shafar telah 
memberitahukan kepada kami, Ja'far bin Abi Utsman Ath-Thayalisi telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bukair telah menceritakan 
kepada kami, Anbasah bin Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, 
dari Washil maula Abu Uyyainah, dari Abu Abdirrahman, dari Asy-Sya'bi, 
dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, “Aku pernah berkata kepada Rasulullah 3%, 
“Wahai Rasulullah, syafaat ... syafaat!" Lalu Rasulullah #4 bersabda: 


'Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku'.” 


© Riwayat Abu Bakar 2x 

Imam Ahmad berkata: Ibrahim bin Ishag Ath-Thaligani telah 
menceritakan kepada kami, An-Nadhar bin Syumail Al-Mazini telah 
menceritakan kepadaku, Abu Nu'amah telah menceritakan kepada kami, 
Abu Hunaidah Al-Bara' bin Naufal telah menceritakan kepada kami, dari 
Walan Al-'Adawi, dari Hudzaifah, dari Abu Bakar Ash-Shiddig, ia berkata: 

“Di suatu pagi Rasulullah $ shalat Shubuh, kemudian beliau duduk. 
Hingga ketika tiba waktu Dhuha Rasulullah 3% tertawa, kemudian duduk di 
tempat semula hingga beliau shalat Zuhur, Ashar dan Maghrib. Beliau tidak 
berbicara hingga shalat Isya' di akhir malam, kemudian beliau pulang ke 
keluarganya. 


Maka orang-orang berkata kepada Abu Bakar, “Mengapa tidak engkau 
tanyakan kepada Rasulullah atas apa yang beliau lakukan hari ini, padahal 
beliau tidak pernah melakukannya sama sekali? Kemudian Abu Bakar 
bertanya kepada beliau, maka beliau pun menjawab, ‘Ya, telah diperlihatkan 
kepadaku apa yang akan terjadi dari urusan dunia dan akhirat, maka 
dikumpulkanlah orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang 
belakangan di satu dataran (padang mahsyar). Maka manusia ketakutan 
dengan hal itu, sehingga mereka datang kepada Adam sementara keringat 
hampir hampir menggenangi mereka. Mereka berkata, “Wahai Adam, engkau 


798 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


adalah bapak manusia dan Allah telah memilihmu, maka mintalah syafaat 
untuk kami kepada Rabbmu.' Adam menjawab, ‘Aku pun sedang menghadapi 
seperti apa yang sedang kalian hadapi. Pergilah kepada bapak kalian setelah 
bapak kalian, yaitu Nuh X2 ' ‘Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, 
Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat (pada masa 
masing-masing).' (Ali-Imran: 33) 

Maka mereka datang kepada Nuh lalu berkata, “Mintalah syafaat untuk 
kami kepada Rabb-Mu, karena Allah telah memilihmu dan mengabulkan 
doamu, dan tidak meninggalkan seorang pun dari kalangan para nabi seperti 
halnya doamu.’ Maka Nuh berkata, “Aku tidak bisa memberi kalian syafaat, 
maka pergilah menghadap Ibrahim karena Allah telah menjadikannya 
sebagai kekasih." 


Kemudian mereka menghadap Ibrahim, dan Ibrahim berkata, “Aku tidak 
bisa memberi kalian syafaat, pergilah menghadap Musa, karena Allah pernah 
berbicara kepadanya secara langsung." Kemudian Musa pun menjawab, 
“Aku tidak memiliki apa yang kalian minta, maka pergilah menghadap Isa 
bin Maryam, sesungguhnya dia bisa menyembuhkan orang buta, penyakit 
belang dan menghidupkan orang mati.’ 


Kemudian Isa menjawab, “Aku tidak memiliki apa yang kalian minta, 
akan tetapi pergilah menghadap penghulunya anak Adam, karena 
kuburnya yang pertama kali terbuka pada hari Kiamat. Pergilah menghadap 
Muhammad 48, pasti dia akan memberi kalian syafaat di hadapan Rabb 
kalian.” Maka mereka mendatangiku. Lalu aku meminta izin kepada Rabbku 
dan Dia pun memberiku izin. Ketika aku melihat-Nya, aku pun tersungkur 
bersujud. Kemudian Dia membiarkanku bersujud sekehendak-Nya. Setelah 
itu Dia berfirman, “Angkatlah kepalamu! Katakanlah niscaya (perkataanmu) 
didengar dan berilah syafaat niscaya syafaatmu diterima." 

Maka aku mengangkat kepalaku. Ketika aku melihat Rabbku sx, 
aku tersungkur bersujud selama satu pekan. Kemudian Allah berfirman, 
“Angkatlah kepalamu! Katakanlah niscaya (perkataanmu) didengar, berilah 
syafaat niscaya syafaatmu akan diterima” Maka aku pun mengangkat 
kepalaku. Ketika aku melihat Rabbku & aku tersungkur bersujud selama 
satu pekan. Lalu Allah berfirman lagi, “Angkatlah kepalamu! Katakanlah 


799 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


niscaya (perkataanmu) didengar dan berilah syafaat niscaya syafaatmu 
diterima." 

Maka aku pun pergi untuk bersujud, lalu jibril memegang kedua tanganku 
dan membuka doa-doa yang belum pernah dibukakan sebelumnya kepada 
seorang manusia pun. Kemudian aku berkata, Wahai Rabbku, Engkau telah 
menciptakanku sebagai penghulu anak Adam, dan itu bukan kebanggaan. 
Akulah orang pertama yang terbuka kuburannya (dibangkitkan) pada hari 
Kiamat, dan itu bukan kebanggaan, sampai Engkau jadikan orang yang 
datang ke telagaku sebanyak apa yang ada di antara Shan'a dan Ailah." 

Kemudian dikatakan, 'Panggillah para nabi! Maka datanglah seorang 
nabi bersama sekelompok orang pengikutnya, ada seorang nabi bersama 
lima dan enam orang pengikutnya, dan ada seorang nabi yang tidak bersama 
seorang pun pengikut. Selanjutnya dikatakan, 'Panggillah para syuhada' agar 
mereka memberi syafaat untuk orang-orang yang mereka inginkan.’ Maka 
ketika para syuhada’ telah melakukannya, Allah berfirman, “Aku-lah yang 
Maha Penyayang di antara para penyayang, masuklah surga-Ku siapa saja 
yang tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun." Maka mereka masuk ke 
dalam surga. 

Kemudian Allah berfirman, “Lihatlah ke neraka, apakah kalian menjumpai 
seseorang yang pernah berbuat satu kebaikan? Lalu mereka mendapatkan 
seorang laki-laki, kemudian Allah bertanya kepadanya, “Apakah engkau 
pernah berbuat satu kebaikan?" Laki-laki itu menjawab, “Tidak, kecuali 
dahulu aku pernah memberikan kemudahan kepada manusia dalam masalah 
jual beli. Maka Allah pun berfirman, “Mudahkanlah kepada hamba-Ku ini 
sebagaimana dia telah memberi kemudahan kepada hamba-hamba-Ku yang 
lain." 

Kemudian mereka mengeluarkan lagi seorang laki-laki dari neraka, lalu 
Allah bertanya kepadanya, “Apakah engkau pernah melakukan satu amal 
kebaikan?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak, kecuali aku pernah menyuruh 
anakku jika aku mati, bakarlah aku dengan api, kemudian tumbuklah aku 
hingga seperti tepung, kemudian bawalah ke laut lalu tebarkanlah di udara. 
Maka demiAllah Rabb seluruh alam, tidaklahakanmampu mengembalikanku 


800 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


selama-lamanya." Lalu Allah berfirman, “Mengapa engkau melakukan hal 
itu?’ Dia menjawab, “Karena takut kepada-Mu.’ 

Maka Allah berfirman kepadanya, “Lihatlah kerajaan yang paling agung 
kerajaannya, sesungguhnya bagimulah seperti itu bahkan sepuluh kali 
lipat sepertinya.” Laki-laki tersebut berkata, “Mengapa Engkau menghinaku 
sedangkan Engkau adalah raja?” Rasulullah 4& bersabda, “Itulah yang 
membuatku tertawa di waktu Dhuha tersebut'.” 

Kami telah membahas hadits ini pada akhir Musnad Ash-Shiddig dengan 
pembahasan yang panjang. 


@ Riwayat Abu Sa'id Al-Khudzri 

Imam Ahmad berkata: Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Al-Mughirah bin Mu'aigib telah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman 
bin Amru bin Abdul Utwari—Ahmad berkata: Ia adalah Abul Haitsam—ia 
berkata, Laits telah menceritakan kepadaku— ia adalah seorang anak yatim 
dalam asuhan Abu Sa'id Al-Khudzri, ia berkata, aku mendengar Abu Sa'id 
berkata, aku mendengar Rasulullah 4 bersabda: 

“Shirath diletakkan di antara dua tepi Jahanam. Di atasnya ada duri 
seperti duri sa'dan. Kemudian manusia melewatinya. Sebagian ada yang 
selamat sampai tujuan namun mereka terkena duri dan membekas tandanya, 
dan ada pula yang tertahan hingga terjungkal ke dalamnya. 

Maka ketika Allah telah selesai memutuskan perkara di antara hamba- 
hamba-Nya, orang-orang beriman mencari-cari orang-orang yang bersama 
mereka sewaktu di dunia. Mereka shalat sebagaimana mereka shalat, 
zakat sebagaimana mereka zakat, puasa sebagaimana mereka puasa, haji 
sebagaimana mereka haji dan berperang sebagaimana mereka perang. 

Lalu mereka berkata, 'Wahai Rabb, mereka adalah hamba-hamba di 
antara hamba-hamba-Mu. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, zakat 
sebagaimana kami zakat, puasa sebagaimana kami puasa, haji sebagaimana 
kami haji, dan berperang sebagaimana kami berperang. Sungguh kami tidak 
melihat mereka." 


801 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Lalu Allah berfirman, ‘Pergilah kalian ke neraka. Jika di antara mereka ada 
yang kalian dapati ada di sana maka keluarkanlah.’ Maka mereka didapati 
telah disiksa di dalam neraka sesuai kadar amalan mereka. Di antara mereka 
ada yang disiksa sebatas telapak kakinya, ada yang sampai sebatas setengah 
betisnya, ada yang sebatas lututnya, ada yang sebatas pusarnya, ada yang 
sebatas dadanya dan ada yang sampai sebatas leher, tidak sampai menutupi 
wajahnya. Lalu mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke sungai kehidupan. 

Dikatakan, Wahai Rasulullah, apa sungai kehidupan itu?” Beliau 
menjawab, ‘Ia adalah air yang dipakai mandi oleh para penduduk surga, lalu 
mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian di tepi aliran sungai." Sesekali 
beliau mengatakan, ‘Sebagaimana tanaman tumbuh di tepi aliran sungai." 

Kemudian para nabi memberi syafaat kepada siapa saja yang bersaksi 
bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dengan hati yang ikhlas, 
lalu mereka dikeluarkan darinya. Kemudian Allah memberi kemurahan 
dengan rahmat-Nya, hingga Dia tidak meninggalkan seorang hamba pun 
di dalam neraka yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi 
kecuali Dia keluarkan darinya.” 

Ahmad meriwayatkannya sendirian. 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dari hadits Ishag dengan lafal 
yang sama. Ia berkata, “Dibentangkan Shirath di atas nerakan Jahanam." 
Muhammad berkata, “Aku tidak mengetahuinya kecuali seperti tajamnya 
pedang.” Kemudian ia menyampaikan hadits tersebut secara lengkap. 

Ahmad berkata: Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepada kami, dari 


Sulaiman —yakni At-Taimi, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, ia berkata, 
Rasulullah # bersabda: 


34 Al-Musnad: NYI 1-12, Sanad-sanadnya dhaif sebagaimana dalam Jami'ul Ahadits Al-Gudsiyah no. 644 


802 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Penduduk neraka yang memang mereka adalah penghuninya, tidak 
akan mati dan tidak pula hidup. Adapun orang-orang yang Allah beri 
rahmat kepadanya maka akan Dia matikan di neraka. Kemudian 
mereka didatangkan secara berkelompok-kelompok, lalu disebarkan 
di Sungai Kehidupan—atau beliau bersabda, Sungai Surga. Maka 
mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di larutan 
lumpur yang terbawa arus air.” Rasulullah bersabda, “Tidakkah 
kalian melihat bagaimana sebuah pohon menjadi hijau lalu menjadi 
kuning, setelah itu menjadi hijau?” Maka sebagian dari mereka 
berkata, “Sepertinyasaatitu Nabi berada disuatu perkampungan." 


© Jalur Lain 


Ahmad berkata: Ismail bin Sa'id bin Zaid telah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah 4& bersabda: 


“Adapun penduduk neraka yang menjadi penghuninya, maka mereka 
tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Akan tetapi 
mereka adalah orang-orang yang masuk ke neraka karena dosa- 
dosanya—atau Rasul bersabda, karena kesalahan-kesalahannya—, 
maka Allah akan mematikan mereka dengan suatu kematian. 
Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Allah mengizinkan 
pemberian syafaat. Lalu mereka didatangkan secara berkelompok- 
kelompok, lalu disebarkan di sungai-sungai surga. Kemudian Allah 
berfirman, Wahai penghuni surga, tuangkanlah air kehidupan 
kepada mereka.’ Maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya 
benih-benih bebijian di larutan lumpur yang terbawa arus air." Salah 
seorang shahabat berkata, “Sepertinya saat itu Rasulullah #& berada 
di suatu perkampungan'.” 


35 Al-Musnad: 3 hal 5) dengan sanad-sanad yang shahih. 
36 HR Ahmad: IIV20, Muslim: |, Kitab: Al-iman no. 306, dan Ibnu Majah: 11/4309. 


803 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Sanad-sanad ini sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan 
Muslim), namun keduanya tidak meriwayatkan hadits tersebut. Ia adalah 
hadits shahih dari jalur ini. 


@ JalurLain 


Ahmad berkata: Yahyabin Sa'id telah menceritakan kepadaku, Utsmanbin 
Ghayats telah menceritakan kepada kami, Abu Nadhrah telah menceritakan 
kepadaku, dari Abu Sa'id Al-Khudzri, ia berkata: 


“Manusia akan digiring di atas jembatan Jahanam yang terdapat banyak 
duri, cakar, dan gancu besi yang menyambar manusia. Ada manusia yang 
melewatinya seperti kilat, ada yang melewatinya seperti angin, ada yang 
melewatinya seperti kuda pacuan, dan ada pula yang melewatinya dengan 
merangkak. 


Adapun penghuni neraka, mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Lalu 
manusia akan disiksa sesuai kadar dosanya masing-masing. Mereka akan 
dibakar hingga menjadi arang. Setelah itu Allah mengizinkan pemberian 
syafaat. Lalu mereka diambil secara berkelompok-kelompok lalu dilemparkan 
ke sungai dan tumbuh seperti halnya tumbuhnya biji-bijian di tepi aliran 
sungai. 

Kemudian dikeluarkanlah seorang laki-laki dari penduduk surga yang 
paling rendah kedudukannya, hingga ia berada di pinggir neraka. Lalu ia 
berkata, 'Wahai Rabb, palingkanlah wajahku darinya.' Allah berfirman, 'Demi 
janji dan jaminanmu, engkau tidak akan meminta selainnya?" Lalu laki-laki 
tersebut melihat sebuah pohon hingga ia berkata, ‘Wahai Rabb, dekatkanlah 
aku ke pohon ini sehingga aku bisa berteduh di bawah naungannya dan 
memakan buahnya.’ Allah berfirman, “Demi janji dan jaminanmu, engkau 
tidak akan meminta selainnya? Maka ia pun didekatkan ke pohon itu. 


Kemudian ia melihat pohon yang lain dan lebih indah dari sebelumnya, 
hingga ia berkata, ‘Wahai Rabb, dekatkanlah aku ke pohon ini sehingga aku 
bisa berteduh dibawah naungannya dan memakan buahnya.' Allah berfirman, 
“Demi janji dan jaminanmu, engkau tidak akan meminta selainnya? Maka ia 
pun dipindahkan ke pohon tersebut. 


804 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kemudian ia melihat pohon yang ketiga hingga ia berkata, “Wahai 
Rabb, dekatkanlah aku ke pohon ini sehingga aku bisa berteduh di bawah 
naungannya dan memakan buahnya.' Allah berfirman, 'Demi janji dan 


jaminanmu, engkau tidakakan meminta selainnya?’ Makaia pun dipindahkan 
ke pohon tersebut. 


Kemudian ia melihat banyak manusia dan mendengar suara-suara 


mereka, maka ia pun berkata, “Wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam 
surga.” 


Abu Sa'id berkata, ‘Ada shahabat Nabi 4g yang saling berbeda pendapat. 
Salah satunya mengatakan, “Orang tersebut dimasukkan ke dalam surga 
dan diberikan dunia dan yang semisalnya', sedangkan yang lainnya berkata, 
“Orang tersebut dimasukkan ke dalam surga dan diberikan dunia dan sepuluh 
kali lipat yang semisalnya'.”” 


Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dari hadits Utsman bin Ghayats dengan 
lafal semisal itu. 


@ Riwayat Abu Hurairah 


Imam Ahmad berkata: Sulaiman—yakni Ibnu Dawud—telah 
menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, Amru 
bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
“Aku pernah bertanya kepada Nabi 36, “Siapakah orang yang paling bahagia 
dengan syafaatmu pada hari Kiamat? Maka Nabi menjawab: 


át di ei endi naga ASI 
Wi 


AG et 
e- 2 ayet Ia £ 
a SE AA naa Ta 

adi ja LEE NANG 
‘Wahai Abu Hurairah, aku telah mengira bahwa tidak ada seorang 
pun yang lebih dahulu dari kamu yang akan menanyakan kepadaku 


tentang hadits ini, karena aku melihat kepedulianmu yang besar 
terhadap hadits. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada 


YG 


37  Al-Musnad: 1IV25. Sanad-sanadnya shahih. 


805 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


hari Kiamat ialah orang yang mengucapkan LA Ilaha Illallah dengan 
penuh keikhlasan dari dalam hatinya'”" 


Sanad-sanad hadits ini adalah shahih menurut syarat Al-Bukhari dan 
Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya dari jalur ini. 


© Jalur Lain 

Ahmad berkata: Abu Mu'awiyah dan Ya'la bin Ubaid telah menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Al-A'masy telah menceritakan kepada kami, 
dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


“Setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab, dan seluruh nabi 
telah disegerakan doanya, sedangkan aku telah menyimpan doaku 
sebagai syafaat bagi umatku. Syafaat ini, insya Allah akan diterima 
oleh siapa saja yang mati dan ia tidak menyekutukan Allah dengan 


sesuatu pun.” 


Abu Hurairah mengatakan, “Yakni, syafaat beliau.” 


Diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Abu Mu'awiyah Muhammad 
bin Hazm Adh-Dharir, dari Al-A'masy dengan lafal yang sama. 


@ Jalur Lain 

Ahmad berkata: Hasyim dan Al-Khuza'i—yakni Abu Salamah—telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Laits telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Abi Habib telah menceritakan kepadaku, dari Salim 
bin Abi Salim, dari Mu'awiyah bin Mw'atib Al-Hudzali, dari Abu Hurairah, 
bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Aku pernah bertanya 


38 HR Al-Bukhari: 1/99 dari hadits Abu Hurairah. Hadits tersebut juga tercantum di dalam Al-Musnad: 2 hal. 
39 HR Ahmad: 11/426 dan Muslim: I, Kitab: Aliman no. 338. 


806 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kepada Rasulullah 4, “Apa yang diserahkan oleh Allah kepada Anda dalam 
hal syafaat? Beliau bersabda: 


Pn Ke PER Sa 
$ 
Í Vol 


- 83 


I Á IE SING adah 
basa 


‘Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh 
aku telah mengira bahwa engkau adalah orang pertama dari umatku 
yang bertanya kepadaku tentang hal itu, karena aku tahu akan 
kesungguhanmu dalam mendapatkan ilmu. Demi Zat yang jiwa 
Muhammad berada di tangan-Nya, tidak ada sesuatu yang penting 
bagiku dengan berkerumunnya manusia di pintu surga daripada 
sempurnanya syafaatku. Dan syafaatku akan diberikan kepada 
orang yang bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah dengan penuh keikhlasan, hatinya membenarkan 
lisannya dan lisannya membenarkan hatinya’.”® 


Ahmad meriwayatkannya sendirian dari jalur ini. 


@ Jalur Lain 
Ahmad berkata: Aku telah membacakan kepada Abdurrahman bin Malik, 

Ishag telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan kepada 

kami, dari Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya 

Rasulullah # bersabda: 

is 


r bizar sena eiti aa re 
AE BE IA A 


“Setiap nabi memiliki doa yang ia panjatkan, dan aku ingin 
menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di akhirat." 


70 HR Ahmad: 1/307. Disebutkan pula oleh Al-Haitsami di dalam Majma'uz Zawaid: 10 hal. 404) dan ia 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan rijalnya adalah rijal shahih selain Mu'awiyah bin Mu'atib, 


namun ia tsiqah.” 
41 Al-Musnad: 1/486) dan Muslim: I, Kitab: Al-iman no. 334. 


807 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Ishag berkata, “Fa aradtu an akhtabi'a (maka aku ingin menyimpan)." 
Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari hadits Malik dengan lafal yang sama. 


@ Jalur Lain 
Muslim berkata: Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepadaku, 

Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami, Yunus telah menceritakan 

kepadaku, dari Ibnu Syihab, Amru bin Abi Sufyan bin Abi Usaid bin Haritsah 

Ats-Tsagafi telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Abu Hurairah 

pernah berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar, Rasulullah ġġ bersabda: 

Lap À 


[MAH 


IS lss 


“Setiap nabi memiliki doa yang ia berdoa dengannya, dan aku ingin— 

insya Allah—menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari 

Kiamat"? 

Ka'ab bertanya kepada Abu Hurairah, “Apakah engkau mendengar ini 
dari Rasulullah #£?” Abu Hurairah menjawab, “Ya.” 


Muslim meriwayatkannya sendirian. 


@ Jalur Lain 

Ahmad berkata: Abdurrazzag telah menceritakan kepada kami, Ma'mar 
telah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Al-Gasim bin Muhammad 
telah menceritakan kepadaku, ia berkata: 

“Pada suatu ketika Abu Hurairah berkumpul bersama Ka'ab. Kemudian 
Abu Hurairah mengajak Ka'ab berbicara tentang hadits Nabi 4, sedangkan 
Ka'ab mengajak bicara Abu Hurairah tentang kitab-kitab yang diturunkan. 
Abu Hurairah berkata, “Nabi # pernah bersabda: 


He A 


IG cai 


akêni 


: Aliman no. 337. 


808 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Setiap nabi memiliki doa yang mustajab (dikabulkan), dan 
sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku 
pada hari Kiamat," 


Ahmad meriwayatkannya sendirian dan sanad-sanadnyashahih menurut 
syarat keduanya (Al-Bukhari dan Muslim). Namun tidak ada satu pun dari 
para penulis Kutubus Sittah (kitab hadits yang enam) yang meriwayatkannya 
dari jalur ini. 


@ Jalur Lain 


Ahmad berkata: Yahya telah menceritakan kepadaku, dari Syu'bah 
dan Muhammad bin Ja'far, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, Ghundar menyebutkan dalam 
haditsnya, aku mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi 38, beliau 
bersabda: 


“Sesungguhnya setiap nabi memiliki doa yang ia panjatkan, dan aku 
ingin menyimpan doaku—insya Allah—sebagai syafaat bagi umatku 
pada hari Kiamat.” 


Ibnu Ja'far berkata, “Fi ummati (pada umatku).” 


Diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Syu'bah dengan lafal yang 
sama." 


© Jalur Lain 


Ahmad berkata: Abdurrazzag telah menceritakan kepada kami, Ma'mar 
telah menceritakan kepada kami, dari Hammambin Munabbih, Abu Hurairah 
telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Rasulullah 4& bersabda: 


43 HR Muslim: |, Kitab: Al-Iman no. 340. 


809 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


“Setiap nabi memiliki doa dan (doanya) itu telah dikabulkan. Namun 
aku ingin—insya Allah—menyimpan doaku sebagai syafaat bagi 
umatku pada hari Kiamat.” 


Sanad-sanad ini shahih menurut syarat keduanya (Al-Bukhari dan 
Muslim), namun mereka tidak meriwayatkannya. 


@ Jalur Lain 

Muslim berkata: Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, 
Jarir bin Amarah—yaitu Ibnu Al-Ga'ga'—telah menceritakan kepada kami, 
dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 3 bersabda: 


“Setiap nabi memiliki doa mustajab yang ia panjatkan, lalu 
dikabulkan dan diwujudkan. Dan aku ingin menyimpan doaku 
sebagai syafaat bagi umatku pada hari Kiamat." 


Muslim meriwayatkannya sendirian. 


@ Jalur Lain 

Ahmad berkata: Ibrahim bin Abul Abbas telah menceritakan kepada 
kami, Abu Uwais telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri 
berkata, Abu Salamah bin Abdirrahman telah memberitahukan kepadaku, 
bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah 48 bersabda: 


BUKAN das taat SIM AS Kl RE 3333 [6 i 
3 - ia 


44 HR Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 339. 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Setiap nabi memiliki doa, dan aku ingin—insya Allah—menyimpan 
doaku untuk hari Kiamat sebagai syafaat bagi umatku." 


Ahmad meriwayatkannya sendirian dari jalur ini. Diriwayatkan pula 
oleh Abdurrazzag dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Al-Bukhari juga telah 
meriwayatkannya dari hadits Syu'aib bin Abi Hamzah, dan Muslim dari jalur 
Malik. Kedua-duanya meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan lafal yang sama. 


@ Jalur Lain 


Ahmad berkata: Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada 
kami, Dawud Al-Audi telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, dari Rasulullah #4 mengenai firman-Nya, "Mudah-mudahan 


Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (Al-Isra': 79). Rasulullah # 
bersabda: 


AN PE 33 


“Itu adalah tempat (kedudukan) di mana aku dapat memberikan 
syafaat kepada umatku.” 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi“ dari Abu kuraib, dari Waki’, dari 
Dawud, dan ia mengatakan, “Hasan.” 


© Jalur Lain 


Ahmad berkata: Hajjaj telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
telah menceritakan kepada kami, Al-Ala' bin Abdirrahman bin Ya'gub telah 
menceritakan kepadaku, dari Abu Darah, maula Utsman, ia berkata: 


“Sungguh, kami waktu itu sedang berada di Bagi' bersama Abu Hurairah 
ketika kami mendengar ia berkata, Aku adalah orang yang paling tahu tentang 
syafaat Muhammad pada hari Kiamat. Maka Orang-orang pun merasa kaget 
dengannya sehingga mereka berkata, “Hati-hatilah engkau, semoga Allah 
merahmatimu?' Abu Hurairah berkata, “Rasulullah 3& pernah bersabda: 


WIB N dh; 


45 Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 335. 
46 HR Ahmad: 11/441) dan Tirmidzi: V/3137. 


811 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Mallihim 


“Ya Allah, ampunilah setiap hamba yang menemui-Mu, beriman 
kepada-Mu dan tidak menyekutukan-Mu'”" 


Ahmad meriwayatkannya sendirian dari jalur ini. 


@ Riwayat Ummu Habibah 

Al-Baihagi berkata: Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim Al-Muzakki telah 
memberitahukan kepada kami, Abu Dawud Al-Husain Ahmad bin Utsman 
bin Yahya Al-Adami telah memberitahukan kepada kami, Abdul Karim bin 
Al-Haitsam telah menceritakan kepada kami, Syu'aib telah menceritakan 
kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas, dari Ummu Habibah, dari Rasulullah 
3€, beliau bersabda: 


“Telah ditunjukkan kepadaku apa-apa yang akan terjadi pada 
umatku. Mereka saling membunuh, sehingga aku bersedih karenanya: 
dan begitu juga umat-umat sebelum mereka. Maka aku memohon 
kepada Allah agar memberikan hak syafaat kepada umatku pada 
hari Kiamat, dan Allah mengabulkannya." 


Al-Baihagi mengatakan, “Sanad—sanad ini shahih.” 


Syafaat Orang-Orang Mukmin untuk Keluarganya 


Telah disampaikan di depan hadits Abu Hurairah dari Amirul Mukminin 
Utsman a% dari Nabi #6, beliau bersabda: 
Ng dat ya dl 


Hp GE NGANG ni aa Paya 


“Golongan yang pertama kali memberikan syafaat pada hari Kiamat 
adalah para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada'" 


47 Al-Musnad: WASA dan sanad-sanadnya tidak mengapa. 


812 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dan Ibnu Majah. Sedangkan lafalnya 
berbunyi: 


AGAN BMT BI 


“Ada tiga golongan yang akan memberikan syafaat di hari Kiamat: 
para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada." 


Adapun yang disebutkan oleh Al-Qurthubi di dalam At-Tadzkirah 
dari jalur Abu Amru As-Samak, Yahya bin Ja'far bin Az-Zabragan telah 
menceritakan kepada kami, Ali Ashim telah memberitahukan kepada kami, 
Khalid Al-Khuza'i telah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, 
dari ayahnya, dari Abu Az-Za' ati”, ia berkata, Ibnu Mas'ud berkata: 

“Nabi kalian (Muhammad 4) adalah pemberi syafaat yang keempat. 
Pertama adalah Jibril #2, kemudian Ibrahim D, kemudian Musa 3%% 
atau Isa 3%, kemudian Nabi kalian (Muhammad 3%), kemudian para 
malaikat, kemudian para shiddigin, kemudian para syuhada”.” 

Telah diriwayatkan pula oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi, dari Abu Salamah 
bin Kuhail, dari ayahnya dengan lafal yang sama. Abu Dawud menambahkan 
dalam riwayatnya, “Tidak ada yang memberikan syafaat setelahnya yang lebih 
besar dari syafaat beliau. Itulah Magam Mahmad (Kedudukan Terpuji) yang 
Allah firmankan dalam ayat-Nya, Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu 
ke tempat yang terpuji." (Al-Isra': 79)." 

Hadits tersebut gharib sekali. Yahya bin Salamah bin Kuhail adalah 
seorang yang lemah. 

Sementara itu, disebutkan di dalam Ash-Shahih dari jalur Atha' bin 
Yassar, dari Abu Sa'id secara marfu’: 

“Ketika orang-orang mukmin telah selamat dari Shirath, maka tuntutan 
salah seorang dari kalian kepada rekannya dalam suatu hak yang menjadi 

haknya di dunia tidak lebih keras daripada tuntutan orang-orang mukmin 
kepada Rabb mereka perihal saudara-saudara mereka yang masuk neraka. 


813 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Mereka berkata, ‘Wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, dahulu 
mereka shalat bersama kami, berpuasa bersama kami, berhaji bersama kami, 
dan membaca Al-Qur'an bersama kami, lalu Engkau memasukkan mereka ke 
dalam neraka.’ Allah berfirman, ‘Pergilah dan cari orang-orang yang di dalam 
hatinya terdapat keimanan seberat biji, lalu keluarkan mereka dari sana?” 


Abu Sa'id berkata, “Jika kalian tidak mempercayai hadits ini, silakan 
kalian baca ayat, ‘Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun 
sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan 
melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya'.” (An 
Nisa: 40). 

Kemudian Allah berfirman, “Malaikat telah memberi syafaat, para 
nabi telah memberi syafaat, orang-orang mukmin telah memberi syafaat, 
sekarang tinggal Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang,’ Lalu 
Allah mengambil satu genggaman dari dalam neraka dan mengeluarkan dari 
sana suatu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, dan 
mereka pun sudah menjadi arang hitam. Kemudian mereka dilemparkan ke 
dalam sungai di depan surga yang disebut dengan Sungai Kehidupan. Lalu 
mereka keluar dari dalam sungai layaknya biji jian yang tumbuh di aliran 
sungai. 


Mereka keluar seperti mutiara, sementara di leher-leher mereka terdapat 
cap yang bisa diketahui oleh penduduk surga. Lalu penduduk surga berkata, 
“Mereka adalah orang-orang yang Allah merdekakan dan Allah masukkan 
ke dalam surga tanpa amalan dan kebaikan sama sekali." Kemudian Allah 
berfirman, “Masuklah kalian ke dalam surga. Apa yang kalian lihat maka 
itu akan kalian miliki.” Mereka pun menjawab, “Wahai Rabb kami, sungguh 
Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah 
Engkau berikan kepada seorang pun dari penduduk bumi.’ Allah berfirman, 
“Bahkan) apa yang telah Aku siapkan untuk kalian lebih baik dari ini semua.’ 
Mereka berkata, Wahai Rabb kami, apa yang lebih baik dari ini semua? Allah 
menjawab, “Ridha-Ku, maka Aku tidak akan pernah murka kepada kalian 
untuk selama-lamanya',” 


48 HR Ibnu Majah: 1/60 dengan sanad-sanad yang rijalnya tsiqah. 
49 HR Al-Bukhari: XU/7439 dan Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 302. 


814 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Orang-Orang Mukmin akan Memberikan Syafaat kecuali untuk Para Pelaknat 
karena Mereka Tidak Berhak Mendapatkan Syafaat 

Disebutkan dalam hadits Ismail bin Rafi', dari Muhammad bin Ka'ab, 
dari seseorang, dari Abu Hurairah, dari Nabi 4g setelah beliau menyampaikan 
masuknya orang-orang mukmin ke surga, “Kemudian aku berkata, Wahai 
Rabbi, berilah aku izin memberikan syafaat kepada orang-orang yang masuk 
ke dalam neraka dari kalangan umatku.' Allah berfirman, 'Ya, keluarkanlah 
dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat 
dinar, setengah dinar, sepertiga dinar, seperempat dinar hingga mencapai 
dua girath. Keluarkanlah orang-orang yang belum pernah melakukan amal 
kebaikan sama sekali." 

Kemudian aku diizinkan memberikan syafaat hingga tidak tersisa 
seorang pun melainkan ia telah diberi syafaat. Kecuali orang yang suka 
melaknat, ia tidak mendapatkan syafaat. Sampai-sampai Iblis pada saat itu 
juga menunggu-nunggu kesempatan, berharap supaya ia diberi syafaat, 
karena apa yangia lihat dari rahmat (kasih sayang) Allah, hingga tidak tersisa 
seorang pun melainkan ia telah diberi syafaat. 

Selanjutnya Allah berfirman, Tinggallah Aku Zat Yang Maha Penyayang 
di antara para penyayang. Kemudian dikeluarkan dari neraka sekelompok 
orang yang tidak bisa dihitung jumlahnya kecuali oleh-Nya, seolah-olah 
mereka adalah kayu yang terbakar. Lalu mereka dilemparkan di pinggiran 
sungai di depan pintu surga yang disebut dengan sungai kehidupan. Lalu 
mereka tumbuh di dalam sungai itu seperti tumbuhnya biji-bijian di aliran 
sungai’. ”5® 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. 


Al-Hafizh Abu Ya'la berkata: Al-Abbas bin Al-Walid An-Nursi telah 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Khalid—yakni As-Samani—telah 
menceritakan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Anas, bahwasanya Rasulullah 
3 bersabda: 


50 Sanad-sanadnya lemah, karena tidak dikenalnya salah satu perawinya. 


815 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


gah 


saki 5 Ojak ANg R3 GA JON JAN Sah 
NGE Ga ga JESN 
sh jaba ana sa da ya gan 
basa Ab BIS AS 


“Penduduk neraka akan dibariskan, lalu orang-orang mukmin 
melintas di hadapan mereka. Salah seorang dari penduduk neraka 
melihat seseorang dari kalangan orang-orang mukmin yang pernah 
dikenalnya di dunia. Ia pun berkata, Wahai fulan, tidakkah engkau 
ingat hari ketika engkau meminta bantuanku atas suatu kebutuhan 
begini dan begitu?’ Yang lainnya lagi berkata, “Tidakkah engkau 
ingat hari ketika aku memberimu—aku kira beliau mengatakan—ini 
dan itu? Lalu orang mukmin itu mengingatnya dan mengenalinya. 
Lalu ia meminta izin kepada Rabbnya untuk memberikan syafaat 
kepadanya. Kemudian orang mukmin itu memberikan syafaat 
kepadanya." 


© Jalur Lain dari Anas 


Ibnu Majah berkata: Muhammad bin Abdillah bin Numair dan Ali bin 
Muhammad telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al-A'masy 
telah menceritakan kepada kami, dari Yazid Ar-Rigasyi, dari Anas bin Malik, 
ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 

“Manusiaakandibariskan pada hari Kiamat. "Ibnu Numair berkata, “Yaitu 
penghuni surga.” “Kemudian ada seseorang dari penduduk neraka melewati 
seseorang dari penduduk surga, lalu ia berkata, Wahai fulan, ingatkah di hari 
ketika engkau meminta minum, lalu aku memberimu minuman? Maka ia 
pun memberi syafaat kepada laki-laki (penduduk neraka) tersebut. Kemudian 
ada seorang penduduk surga melewati seorang penduduk neraka lainnya, 
lalu ia berkata, Ingatkah engkau di hari ketika aku memberimu air untuk 
bersuci?’ Maka laki-laki itu pun memberi syafaat kepadanya." Kemudian ada 
seorang penduduk surga melewati seorang penduduk neraka lainnya, laluia 
berkata, Wahai fulan, ingatkah engkau di hari ketika engkau mengutusku 


816 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


untuk suatu kebutuhan seperti ini dan seperti ini, lalu aku pergi untukmu?” 
Maka ia pun memberi syafaat kepadanya.” 


Diriwayatkan pula oleh Ath-Thahawi dengan lafal lain yang mendekati 
makna ini. 


Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya berkata: Ali bin Abdillah bin Musa telah 
menceritakan kepadaku, Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Al- 
Hasan, ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 

AN GAS SA ANG Ae ja rd Gu IE 3) 


se sfe 


WEE AS KE 


“Pada hari Kiamat seseorang dari penduduk surga berkata, Wahai 
Rabbi, sesungguhnya si fulan pernah memberiku seteguk air minum 
di dunia, maka izinkanlah aku memberikan syafaat untuknya. Allah 
sa berfirman, ‘Pergilah dan keluarkan ia dari neraka." Lalu ia pun 
mencarinya dan mengeluarkannya dari neraka.” 


Hadits mursal dari hadits-hadits mursalnya Al-Hasan. 


Hadits-Hadits tentang Syafaat Orang-Orang Mukmin untuk Keluarganya 


Sebagian mereka (perawi) menceritakan dari kitab Zabur Dawud LX, 
bahwasanya dalam kitab tersebut tertulis: Allah sx berfirman: 


Sa HAN Fs 1 Ikatan gak 6) 
BAN ES si oe ng gin 
EA EPE ERA SA Ll 
bik ala AB gt ks 


51 Sanad-sanadnya lemah. Sunan Ibnu Majah: W3685. 


817 


AAn-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


“Kepada hamba-hamba-Ku yang zuhud, Aku katakan kepada 
mereka pada hari Kiamat, Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya 
Aku tidak memberi balasan semasa kalian di dunia atas apa yang 
telah kalian lakukan kepada-Ku. Akan tetapi, pada hari ini Aku 
ingin kalian menerima balasan secara sempurna. Maka, sekarang 
masuklah kalian semua ke dalam celah-celah barisan. Jika kalian 
mendapati orang-orang yang kalian cintai di dunia, atau orang yang 
pernah memenuhi kebutuhan kalian, atau pernah mengembalikan 
barang kalian yang hilang, atau pernah memberi sesuap makanan 
kepada kalian demi mengharap wajah-Ku dan mencari keridhaan- 
Ku, maka raihlah tangannya dan masukkanlah ia ke surga'." 


Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Baihagi dari jalur Malik bin Mighwal, 


dari Athiyah, dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah & bersabda: 


52 


SAE AN Ga PN G a JEN EN 
Cin Eun dn iex 5 aksi YAN Aige 
eta BH SE ih yes JA 


“Sesungguhnya di antara umatku ada banyak lelaki: satu orang 
dari mereka akan memberikan syafaat untuk segolongan manusia 
sehingga mereka masuk surga dengan syafaatnya. Dan satu orang 
(dari mereka) akan memberikan syafaat untuk satu kabilah manusia 
sehingga mereka masuk surga dengan syafaatnya. Dan satu orang 
akan memberikan syafaat untuk satu orang dan keluarganya hingga 
mereka masuk surga dengan syafaatnya.”? 


Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanadnya secara marfu': 


NE 


“Seseorang benar-benar akan memberikan syafaat kepada dua atau 
tiga orang.” 


HR Tirmidzi: IV/2440) dan Ahmad: 1/20. 


818 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dari hadits Sufyan Ats-Tsauri, dari 
Adam bin Ali, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


JANG HELM AAS GAN HAS AEG a 

ses E LI JI ell 
“Dikatakan kepada seseorang, Wahai fulan, bangunlah dan berikan 
syafaat! Maka, orang itu bangkit lalu memberikan syafaat untuk satu 


kabilah, untuk keluarganya, untuk satu atau dua orang berdasarkan 
amal perbuatannya.” 


Dan juga dari hadits Al-Husain bin Wagid, dari Abu Ghalib, bahwasanya 
Abu Umamah telah menceritakan kepadanya, ia berkata, aku mendengar 
Rasulullah # bersabda: 


SI Ai 343 ika IE Ga 


“Akan masuk surga lebih dari jumlah penduduk Mudhar karena 
syafaat seorang laki-laki dari umatku, juga ada orang yang akan 
memberikan syafaat kepada keluarganya, dan ada juga yang akan 
memberi syafaat sesuai kadar amal perbuatannya.” 


Diriwayatkan dari Al-Hakim, dari Al-Asham, dari Al-Hasan bin Mukrim, 
dari Yazid bin Harun, Jarir bin Abdurrahman atau Abdullah bin Abi Maisarah 
telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Umamah, ia berkata, aku 
mendengar Rasulullah 4& bersabda: 

“Sungguh, akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki yang bukan 
seperti Al-Husain atau Al-Hasan sebanyak penduduk Rabi'ah dan Mudhar.” 
Lalu seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah Rabi'ah itu Mudhar?” 
Rasulullah # bersabda, “Aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan 
kepadaku untuk aku katakan.” 

Imam Ahmad berkata: Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami, Khalid Al-Hidza' telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah 
bin Syagig, ia berkata: 


819 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


“Aku pernah duduk bergabung dengan sekelompok orang, dan aku 
adalah orang yang keempat di Iliya.' Salah seorang dari mereka berkata, 'Aku 
pernah mendengar Rasulullah $& bersabda, “Sungguh, akan masuk surga 
dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku, (yaitu) orang yang jumlahnya 
lebih banyak dari bani Tamim.’ Kami berkata, “Itu selain (syafaat)-mu, wahai 
Rasulullah? Rasulullah #4 menjawab, “Ya, itu selain (syafaat)-ku.” 

Aku (Abdullah bin Syagig) berkata, “Apakah engkau mendengarnya 
langsung?” Dia menjawab, ‘Ya.’ Ketika ia berdiri, aku bertanya, “Siapakah 
dia?’ Mereka menjawab, ‘Itu adalah Ibnu Abi Al-Jud'a”.” 

Kemudian Ahmad meriwayatkan dari Ghundar bin Syu'bah, dari Affan, 
dari Wahb, keduanya meriwayatkan dari Khalid Al-Hidza' dengan sanad dan 
lafal yang sama. 

Diriwayatkan oleh Abu Umar bin As-Samak, dari Yahya bin Ja'far, dari 
Sinan, dari Jarir bin Utsman, dari Abdullah bin Maisarah dan Habib bin 
Adi Ar-Rahibi, dari Abu Umamah, ia berkata, “Rasulullah #4 bersabda, 

“Akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku sebanyak 
penduduk salah satu dari dua kabilah Rabi'ah dan Mudhar.' Lalu seseorang 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah Rabi'ah itu Mudhar? Rasulullah 35 
menjawab, Aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan kepadaku untuk 
aku katakan’.” 

Abu Umar bin As-Samak berkata, “Para shahabat berpandangan bahwa 
laki-laki itu adalah Utsman bin Affan a.” Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri telah menceritakan kepada kami, dari Khalid Al- 
Hidza', dari Abdullah bin Syagig Al-Ugali, ia berkata, “Aku pernah duduk 
bersama sekelompok orang shahabat Nabi #5, dan di antara mereka ada 
Abdullah bin Abi Al-Jud'a." Kemudian ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
#5 bersabda, Sungguh, akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki 
dari umatku, yangjumlahnya lebih banyak dari bani Tamim." Mereka berkata, 
“Bukan selain (syafaat)-mu, wahai Rasulullah?’ Rasulullah # menjawab, ‘Ya, 
selain (syafaat)-ku'.” Al-Faryabi berkata, “Dikatakan bahwa laki-laki tersebut 
adalah Utsman bin Affan asa." 


53 Al-Musnad: IA; 
mengatakan, “H 


Irmidzi: 1V/2438, Ibnu Majah: 11/4316, dan Al-Hakim: I/70, 71. Tirmidzi 
hasan shahih." 


820 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Al-Baihagi, Ibnu Majah dan selain 
mereka, dari berbagai jalur, dari Khalid bin Al-Hidza' dengan lafal yang 
sama. Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan shahih. Ibnu Abi Al-Jud'a' tidak 
memiliki hadits selain hadits tersebut.” 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari hadits Abu Mu'awiyah, dari Dawud 
bin Abi Hindun, dari Abdullah bin Qais Al-Asadi, dari Al-Harits bin Qais, ia 
berkata, Rasulullah # bersabda: 


atu dad Ina 
Kenai 3 
- pena 
ugg alai Ja na 33 
“Sungguh, di antara umatku akan ada yang masuk surga dengan 
syafaatnya sebanyak jumlah penduduk kabilah Rabi'ah dan Mudhar. 


Dan di antara umatku akan ada yang membesar di neraka hingga ia 
menjadi salah satu dari sudut-sudutnya." 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari 
beberapa jalur, dari Dawud bin Abi Hindun. Dalam lafal Ahmad berbunyi: 


Ag se as 
Ae 


“Sungguh, di antara umatku akan ada yang memberikan syafaat 
kepada sejumlah lebih dari penduduk kabilan Rabi'ah dan Mudhar. 
Dan di antara umatku akan ada yang membesar di neraka hingga ia 
menjadi salah satu dari sudut-sudutnya.” 


Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Bakr bin Ayyasy, dari Al-Hasan, 
ia berkata, Rasulullah 4& bersabda, “Akan masuk surga dengan syafaat 
seorang laki-laki dari umatku sebanyak jumlah penduduk kabilah Rabi'ah 
dan Mudhar." 

Hisyam berkata, “Hausyab telah memberitahukan kepadaku, dari Al- 
Hasan, bahwasanya laki-laki itu adalah Uwais Al-Qarni.” Abu Bakr bin Ayyas 


54 Lihat hadits sebelumnya. 


821 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


berkata, “Aku pernah bertanya kepada seseorang dari kalangan kaumnya, 
“Dengan apa Uwais mencapai derajat ini? Ia menjawab, “Karunia Allah yang 
Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya'." 

Ahmad berkata: Affan telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Zaid 
telah menceritakan kepada kami, Sulaiman Al-Ashri telah menceritakan 
kepada kami, Ugbah bin Shuhban telah menceritakan kepada kami, ia 
berkata, aku mendengar Abu Bakrah dari Nabi 4, beliau bersabda: 


“pada hari Kiamat kelak, manusia akan dibawa ke atas Shirath 
(jembatan di atas neraka Jahanam), maka setiap sisi Shirath 
menjatuhkan manusia seperti berebutnya anai-anai ke arah api. 
Dengan rahmat-Nya, maka Allah Tabaraka wa sš menyelamatkan 
orangyangdikehendaki-Nya. Kemudian para malaikat, paranabidan 
para syuhada' diizinkan untuk memberikan syafaat (pertolongan). 
Lantas mereka memberikan syafaat dan berhasil mengeluarkan 
mereka (orang-orang yang berada di neraka), kemudian mereka 
memberikan syafaat dan berhasil mengeluarkan mereka (orang- 
orang yang berada di neraka), kemudian mereka memberikan syafaat 
dan berhasil mengeluarkan mereka (orang-orang yang berada di 
neraka).' Affan menambahkan, lalu beliau bersabda, Dan mereka 
memberikan syafaat lagi dan berhasil mengeluarkan (dari nereka) 
orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan walau 
hanya seberat biji sawi'.” 


Al-Baihagi berkata: Abu Abdillah Al-Hafizh dan Abu Sa'id bin Abi Amru 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abul Abbas Muhammad 
bin Ya'gub telah menceritakan kepada kami, Al-Hadhr bin Abban telah 
menceritakan kepada kami, Sayyar telah menceritakan kepada kami, Ja'far— 
yakni Ibnu Sulaiman—telah menceritakan kepada kami, Abu Thilal telah 
menceritakan kepada kami, Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami, 
Rasulullah & bersabda: 


“Ada dua orang laki-laki yang sedang berjalan melewati padang pasir, 
salah satunya ahli ibadah dan satunya lagi seorang penjahat. Adapun orang 
yang jahat memanggul sebuah wadah yang di dalamnya berisi air, sedangkan 
ahli ibadah tidak membawa air sehingga ia pun kehausan. Kemudian ahli 


PP eomma tama aa) 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ibadah itu berkata, Wahai fulan, berilah aku minum, karena aku berada di 
ambang kematian." Penjahat itu menjawab, “Aku memang membawa wadah 
air, namun saat ini kita sedang berada di gurun pasir. Jika aku memberimu 
minum, maka aku yang akan binasa." 


Maka keduanya pun kembali berjalan, hingga akhirnya sang ahli ibadah 
itubenar-benar dalam kehausan. Ia berkata, ‘Wahai fulan, berilah aku minum, 
karena aku sedang berada di ambang kematian.” Penjahat itu menjawab, “Aku 
memang membawa wadah air, namun saat ini kita sedang berada di gurun 
pasir. Jika aku memberimu minum, maka aku yang akan binasa.” Keduanya 
pun kembali berjalan, hingga akhirnya sang ahli ibadah itu terjatuh ke tanah. 
Ia berkata, Wahai fulan, berilah aku minum karena aku sedang berada di 
ambang kematian.” Penjahat itu berkata, ‘Demi Allah, hamba yang saleh ini 
akan mati sia-sia, dan aku tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di 
sisi Allah untuk selama-lamanya.' Ia pun memercikkan air ke arah sang ahli 
ibadah itu, lalu memberinya minum. Kemudian keduanya kembali berjalan 
hingga berhasil melewati padang pasir tersebut. 


Kemudian pada hari Kiamat keduanya diberdirikan untuk dilakukan 
penghisaban. Maka sang ahli ibadah itu diperintahkan untuk dibawa ke 
surga, sedangkan penjahat itu diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Pada 
saat itu, sang penjahat mengenali ahli ibadah, namun sang ahli ibadah tidak 
mengenalinya. Maka penjahat itu pun memanggilnya, “Wahai fulan, aku 
adalah orang yang mendahulukan kepentinganmu daripada kepentingan 
diriku sendiri pada hari ketika kita berada di padang pasir. Saat ini aku 
diperintahkan untuk dibawa ke neraka, maka mintalah syafaat untukku 
kepada Rabbmu'. 

Ahli ibadah itu berkata, “Wahai Rabbi, sesungguhnya ia telah 
mendahulukan kepentinganku daripada kepentingannya sendiri. Wahai 
Rabbi, berikanlah ia hari ini kepadaku.” Maka Allah pun memberikan penjahat 
itu kepada sang ahli ibadah. Setelah itu sang ahli ibadah meraih tangannya 
dan membawanya ke surga.” 

Di dalam riwayat tersebut juga ada tambahan: 

Kemudian ahli ibadah itu berkata, “Wahai fulan, sungguh besar 
kecemburuanku padamu akan nikmat Rabbku sz.” 


823 


'An:Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


Kemudian Al-Baihagi berkata, “Kendatipun sanad-sanad ini tidak kuat, 
ia memiliki syahid (penguat) dari hadits Anas bin Malik: Abu Sa'id Az-Zahid 
Imla' telah menceritakan kepada kami, Abul Hasan Muhammad bin Al- 
Hasan bin Al-Husain bin Manshur telah menceritakan kepada kami, Abu 
Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id Al-Busyanji telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abi Bakr Al-Migdami telah menceritakan 
kepada kami, Ali bin Abi Sarah telah menceritakan kepada kami, dari Tsabit 
Al-Bunani, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah 46, beliau bersabda: 


'Kelak pada hari Kiamat seseorang dari penduduk surga akan 
menampakkan diri di neraka, lalu salah seorang penduduk neraka 
memanggilnya seraya berkata, “Wahai fulan, apakah engkau 
mengenalku?' Penduduk surga itu menjawab, Tidak, demi Allah, aku 
tidak mengenalmu. Siapa engkau?' Penduduk neraka itu menjawab, 
“Engkau pernah melewatiku di dunia, lalu engkau meminta seteguk 
air minum, maka aku pun memberi minum kepadamu.' Penduduk 
surga itu menjawab, Ya, aku mengenalmu.’ Penduduk neraka itu 
berkata, Mintalah syafaat kepada Rabbmu untukku. Lalu ia meminta 
kepada Allah sa seraya berkata, 'Aku menampakkan diri di neraka, 
lalu salah seorang dari penduduknya memanggilku dan berkata, 
‘Apakah engkau mengenalku?' Penduduk surga itu menjawab, 
“Tidak, demi Allah, aku tidak mengenalmu. Siapa engkau?’ Penduduk 
neraka itu menjawab, “Engkau pernah melewatiku di dunia, lalu 
engkau meminta seteguk air minum, maka aku pun memberi minum 
kepadamu. Mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk diriku." Karena 
itu izinkanlah aku memberikan syafaat.’ Lalu Allah mengizinkannya 
memberikan syafaat kepadanya dan memerintahkannya agar 
membawanya keluar dari neraka.” 


Abu Thalib Thahir Al-Fagih telah memberitakan kepada kami, 
Abu Abdillah Ash-Shafar Al-Ashbahani Abu Oabishah Muhammad bin 
Abdirrahman bin Amarah bin Al-Ga'ga' Adh-Dhibbi Al-Ashbahani Al- 
Baghdadi telah memberitakan kepada kami, Ahmad bin Imran Al-Ahbasyi 
telah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Bakr bin Ayyasy 


55 Hadits dhaif. Lihat, Jimi'ul Ahadits Al-Gudsiyah, 65. 


824 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


menceritakan kepada Shalih Al-Khazaz, dari Sulaiman At-Taimi, dari Anas 
bin Malik, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


“Allah mengumpulkan penduduk surga berbaris-baris dan penduduk 
neraka berbaris-baris. Kemudian seorang laki-laki dari barisan 
penduduk neraka melihat ke arah seorang laki-laki dari barisan 
penduduk surga, laluia berkata, Wahai fulan, tidakkah engkau ingat 
hari ketika aku melakukan suatu kebaikan kepadamu di dunia?” 
Laki-laki penduduk surga itu berkata, Wahai Rabbi, orang inilah 
yang telah melakukan satu kebaikan kepadaku.” Maka dikatakan, 
‘Raihlah tangannya dan masukkanlah ia ke dalam surga.’ Anas 


berkata, 'Aku bersaksi bahwa aku benar-benar: mendengar Rasulullah 
35 mengatakannya'.” 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ash-Shan'ani dari Ahmad bin 


Imran, 


dan ia (Ahmad bin Imran) meriwayatkan hadits tersebut sendirian. 


Wallahua'lam. 


Hadits tentang Syafaat Amal kepada Pelakunya 


Abdullah bin Al-Mubarak berkata: Rasyidin bin Sa'ad telah menceritakan 


kepada kami, dari Hayyun, dari Abu Abdirrahman Al-Habli, dari Abdullah bin 
Amru, ia berkata: 


FE akasa D 


REA dis aay ORARI SLANG feal & 


BAN AA SAN din 3 GES EN, Sa at 


“Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaatnya kepada seorang 
hamba pada hari Kiamat. Puasa berkata, Wahai Rabb, aku telah 
menahannya dari makanan, minuman, dan syahwat pada siang hari, 
maka berilah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya." 
Al-Qur'an berkata, “Aku telah menahannya dari tidur pada malam 
hari, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya." 
Maka keduanya mendapat izin untuk memberikan syafaat." 


825 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dari Ibrahim bin Al-Hakam bin 
Abban, dari ayahnya, dari Abu Qilabah, ia berkata: 


“Putra saudaraku pecandu minuman keras hingga akhirnya ia jatuh 
sakit. Suatu malam diutuslah seorang utusan untuk menyusulku, maka aku 
pun segera menemuinya. Namun aku melihat dua malaikat berpakaian 
hitam telah mendekatinya, maka aku pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi 
raji'un, celakalah putra saudaraku!" 


Lalu muncul dua malaikat berpakaian putih dari atap kecil yang ada 
di atas rumah. Salah satu malaikat itu berkata kepada yang lain, “Turunlah 
kepadanya!" Tatkala ia turun, dua malaikat berpakaian hitam menjauh 
darinya. Lalu malaikat berpakaian putih itu mencium mulutnya dan berkata, 
“Aku tidak melihat zikir pada mulutnya.’ Kemudian malaikat itu mencium 
perutnya dan berkata, “Aku tidak melihat puasa pada perutnya.’ Kemudian 
malaikat itu mencium kedua kakinya dan berkata, “Aku tidak melihat shalat 
pada kedua kakinya.' Maka malaikat yang satunya berkata kepada temannya, 
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang laki-laki dari umat Muhammad 
tidak memiliki kebaikan sedikit pun? Celaka engkau, kembali dan lihatlah" 

Maka malaikat itu kembali turun, namun ia tidak mendapati sesuatu. 
Kemudian malaikat yang satunya ikut turun dan mencium anggota tubuhnya, 
namun ia juga tidak mendapati sesuatu pun. Kemudian malaikat itu kembali 
turun, dan ternyata ia mendapati di ujung lisannya ada takbir fi sabilillah 
yang ia ucapkan dengan mengharap wajah Allah saat berada di Anthakiyah. 
Lalu mereka mencabut ruhnya dan terciumlah di atas rumahnya bau kasturi. 
Setelah itu orang-orang mengiringkan jenazahnya.” 

Hadits gharib sekali. 


Al-Alamah Abu Muhammad Al-Ourthubi berkata di dalam At-Tadzkirah: 
Abul Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Khatali meriwayatkan 
dalam kitab Al-Dibaj miliknya: Ahmad bin Abi Al-Harits telah menceritakan 
kepada kami, Abdul Majid bin Abi Dawud telah menceritakan kepada kami, 
dari Ma'mar bin Rasyid, dari Al-Hakam bin Abban, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


826 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ang agih ss aa 


“Ketika Allah selesai menetapkan putusan di antara makhluk- 
makhluk-Nya, Dia mengeluarkan sebuah kitab dari. bawahArasyyang 
bertuliskan, 'Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului kemurkaan- 
Ku. Dan Akulah Maha Penyayang di antara para penyayang. Lalu 
dikeluarkanlah dari penduduk neraka seperti penduduk surga.” 
Atau beliau bersabda, “Seperti dua penduduk surga.” Aku kira beliau 
mengatakan, “Seperti penduduk surga, dan di antara kedua mata 
mereka tertulis: Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah.” 


Tirmidzi meriwayatkan dari Anas secara marfu’: Allah s berfirman, 
“Keluarkanlah dari neraka orang-orang yang mengingat-Ku pada suatu 
hari atau takut kepada-Ku pada suatu tempat.” Dia berkata, “Hadits hasan 
gharib.” 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidizi dari Abu Hurairah, Rasulullah 4 
bersabda: 


WE LN IE Ae NE JÊG 6 


J6 CEA 
OKE EN 


... kak WAH] 
His Lols lg Uks asa 


PTE TA woar 
d Ra asi EL SES BIG WLAN Jas g 


827 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


“Sunguh, ada dua orang masuk neraka yang menjerit sangat keras, 
maka Allah & berfirman, 'Keluarkanlah keduanya! Setelah 
keduanya dikeluarkan, Allah bertanya kepada mereka, Untuk apa 
kalian berdua menjerit dengan suara keras? Keduanya menjawab, 
“Kami melakukan yang demikian itu agar Engkau mengasihani kami." 
Kemudian Allah berfirman, Sesungguhnya rahmat-Ku untuk kalian 
jika kalian pergi lalu menceburkan diri kalian ditempat kalian dahulu 
didalam neraka." Keduanya pun pergi, lalu salah seorang dari mereka 
menceburkan dirinya ke dalam neraka, namun Allah menjadikannya 
dingin dan menyelamatkan dirinya. Sedangkan yang lainnya tetap 
berdiri dan tidak mau menceburkan dirinya. Kemudian Allah sx 
berkata kepadanya, ‘Apa yang menghalangimu untuk menceburkan 
dirimu sebagaimana temanmu yang telah menceburkan dirinya?’ Dia 
menjawab, Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat mengharap 
agar Engkau tidak mengembalikanku ke dalam neraka setelah 
Engkau mengeluarkan aku darinya.’ Maka Allah berfirman, ‘Engkau 
mendapatkan apa yang engkau harapkan.' Kemudian keduanya 
masuk surga karena rahmat Allah.” 


Sanad-sanad hadits ini lemah, karena keadaan Rasyidin bin Sa'ad yang 
meriwayatkannya dari Ibnu An'um, di mana keduanya dinyatakan lemah. 
Akan tetapi, riwayat dalam pembahasan ini dianggap sebagai targhib dan 
tarhib (motivasi dan ancaman). Wallahua'lam. 

Abdullah bin Al-Mubarak berkata: Rasyidin bin Sa'ad telah menceritakan 
kepada kami, Abu Hani Al-Khaulani telah menceritakan kepada kami, dari 
Amru bin Malik Al-Khasyani, bahwa Fudhalah bin Abud dan Ubadah bin Ash- 
Shamit telah menceritakan kepadanya, bahwasanya Rasulullah 4 bersabda: 

“Pada hari Kiamat ketika Allah selesai menetapkan keputusan makhluk- 
makhluk-Nya, tersisa dua orang dan Allah memerintahkan keduanya untuk 
dimasukkan ke neraka. Lalu salah satu di antara mereka menoleh, maka 
Allah yang Mahakuasa berfirman, “Kembalikan dia” Maka mereka pun 
mengembalikannya. Allah berfirman kepadanya, 'Mengapaengkaumenoleh?' 
Dia menjawab, “Sungguh saya berharap agar Engkau memasukkanku ke 


56 Dhaif. Lihat, Jami'ul Ahadits Al-Gudsiyah, 689. 


828 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


surga." Maka Allah pun memerintahkan (malaikat) agar memasukkannya ke 
dalam surga. Lalu dia berkata, “Sungguh, Rabbku telah mengaruniaiku, hingga 
seandainya aku memberi makan penduduk surga niscaya yang demikian 
itu tidak mengurangi apa yang aku miliki sedikit pun'.” Jika Rasulullah #5 
mengingat hal itu maka terlihat kegembiraan di raut wajahnya.” 


57 Sanad-sanadnya lemah karena kelemahan Rasyidin bin Sa'ad. 


sa JANG —————————————— 


PENGHUNI AL-A'RAF 


Allah æ berfirman: 
133 5 dika je > s ds SI daa 
AE eh 


din pls 


Ta 

& 
Fi 
Et 


“Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada tabir, 
dan di atas A'raf (tempat yang tertinggi) ada orang-orang yang saling 
mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru 
penghuni surga, Salamun alaikum’ (salam sejahtera bagimu). 
Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera (masuk). 
Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, 
mereka berkata, ‘Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami 
bersama-sana orang-orang zalim itu’.” (Al-A'raf: 46-47) 


Ibnu Abbas dan selainnya berkata, “Al-A'raf adalah dinding antara surga 
dan neraka.” 


Al-Atabi meriwayatkan dari Shilah bin Zafr, dari Hudzaifah, ia berkata, 
“Ashhabul A'râf adalah suatu kaum yang seimbang antara kebaikan dan 


830 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


keburukannya. Maka, amal kebaikannya menghalangi mereka dari neraka 
dan keburukannya menahan mereka dari surga. Dan apabila pandangan 
mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, 'Ya Rabb kami, 
janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sana orang-orang zalim itu." 
Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah muncul di hadapan 
mereka dan berfirman, ‘Bangunlah, lalu masuklah ke surga karena Aku telah 
mengampuni kalian'.” 

Diriwayatkan pula oleh Al-Baihagi dari jalur lain, dari Asy-Sya'bi, dari 
Hudzaifah secara marfu', namun di dalamnya ada koreksi. 

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit, dari Mujahid, 
dari Abdullah bin Al-Harits bin Naufal, ia berkata, “Ashhabul A'raf adalah 
kaum yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Kemudian mereka 
dibawa ke sebuah sungai yang disebut dengan Nahrul Hayah (Sungai 
Kehidupan), yang debunya adalah waros (semacam tumbuhan yang harum) 
dan za'faran, kedua tepinya adalah emas yang dilapisi dengan mutiara, lalu 
mereka dimandikan di sana. Maka terlihatlah di leher-leher mereka sebuah 
tanda berwarna putih, lalu mereka dimandikan lagi sehingga mereka semakin 
bertambah putih. Kemudian dikatakan kepada mereka, “Berangan-anganlah 
sekehendak hati kalian! Mereka pun berangan-angan sekehendak hati 
mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, ‘Bagi kalian apa yang kalian angankan 
dan kelipatannya sebanyak tujuh puluh kali.’ Mereka itulah penduduk surga 
yang miskin.” 

Telah diriwayatkan banyak hadits mengenai AshhabulA'rafdan sifat-sifat 
mereka yang kesemuanya ada keganjilan. Kami tidak menyebutkan hadits- 
hadits tersebut karena kelemahannya. 


Orang Pertama yang Dikeluarkan dari Neraka dan Dimasukkan ke Surga 
Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari hadits Az-Zuhri, dari Atha' bin 
Yazid Al-Laitsi, bahwasanya Abu Hurairah telah memberitahukan kepadanya, 
“Beberapa orang bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb 
kita pada hari Kiamat? Beliau menjawab, ‘Apakah kalian merasa kesulitan 
melihat bulan pada malam purnama?” Mereka menjawab, “Tidak, wahai 
Rasulullah." Beliau bersabda, Apakah kalian merasa kesulitan ketika melihat 


831 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


matahari pada saat tidak terhalang awan?’ Mereka menjawab, “Tidak wahai 
Rasulullah”. 

Lalu beliau bersabda, Maka, demikian juga kalian akan melihat-Nya 
pada hari Kiamat. Allah akan mengumpulkan manusia, lalu Dia berfirman, 
‘Barangsiapa yang dahulu menyembah sesuatu maka ikutilah ia.’ Karena itu, 
siapa yang dahulu menyembah matahari maka ia akan mengikuti matahari, 
siapa yang dahulu menyembah bulan maka ia akan mengikuti bulan, dan 
siapa yang dahulu menyembah thaghut maka ia akan mengikuti thaghut, 
hingga tersisa dari umat ini orang-orang munafiknya. 

Lalu Allah mendatangi mereka bukan dalam bentuk yang mereka 
kenali. Lalu Dia berfirman, ‘Aku adalah Rabb kalian.’ Mereka berkata, ‘Kami 
berlindung kepada Allah darimu, kami tidak akan meninggalkan tempat ini 
hingga Rabb kami mendatangi kami, dan apabila Rabb kamitelah mendatangi 
kami maka kami akan mengetahui-Nya.' Kemudian, datanglah Allah kepada 
mereka dalam bentuk yang mereka ketahui, lantas Dia berfirman, 'Aku 
adalah Rabb kalian.’ Mereka berkata, ‘Engkau adalah Rabb kami.” Mereka 
pun mengikuti-Nya, lalu dibentangkanlah shirath neraka Jahanam. 

Rasulullah melanjutkan, Aku adalah orang yang pertama kali 
melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, 'Ya Allah, selamatkanlah! 
Selamatkanlah!" Di dalamnya ada besi-besi berpengait seperti duri sa'dan. 
Bukankah kalian pernah melihat duri sa'dan?' Mereka menjawab, Ya, kami 
pernah melihatnya.’ Beliau kembali melanjutkan, Hanya saja tidak ada yang 
mengetahui ukuran besarnya selain Allah. Ia akan menyambar manusia 
berdasarkan amal perbuatan mereka. Diantara mereka ada yang dibinasakan 
karena amalnya, dan di antara mereka ada yang terpotong-potong kemudian 
selamat. Hingga ketika Allah telah selesai mengadili para hamba dan ingin 
mengeluarkan siapa yang Dia kehendaki dari penduduk neraka dengan 
rahmat-Nya, Dia memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan siapa 
yang dahulu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dari neraka, 
dari orang-orang yang ingin diberi rahmat oleh Allah dan orang-orang yang 
mengucapkan Ld Ilaha Illallah. 

Para malaikat dapat mengenali mereka di neraka dari bekas sujud (di 
kening mereka). Mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah 


832 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


terbakar. Lalu mereka disiram air, yang dinamakan air kehidupan, sehingga 
mereka pun tumbuh kembali seperti tumbuhnya bebijian dalam buih 
banjir (lumpur banjir). Ketika Allah telah selesai mengadili hamba-hamba- 
Nya, tinggallah seseorang yang dihadapkan pada neraka, dan ia adalah 
penduduk neraka yang terakhir masuk ke dalam surga. Ia berkata, Wahai 
Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka, sesungguhnya bau neraka itu telah 
menyakitiku dan jilatan apinya telah membakarku." 


Ia terus berdoa kepada Allah hingga Dia berfirman, 'Bisa jadi jika Aku 
memberimu, engkau akan meminta sesuatu lagi kepada-Ku.’ Lantas, ia 
menjawab, ‘Aku tidak akan meminta kepada-Mu selain itu." Kemudian Allah 
memberi apa yang ia kehendaki dari sumpah dan janjinya, hingga ia pun 
dipalingkan dari neraka. Ketika sampai di depan pintu surga dan melihat 
berbagai (kenikmatan)nya, ia pun diam atas kehendak Allah untuk diam. 
Lalu ia berkata, Wahai Rabb, dekatkanlah aku pada pintu surga.’ Allah 
berfirman, Bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta kepada-Ku 
selain dari apa yang telah engkau minta? Celaka engkau wahai anak Adam, 
alangkah berdustanya kamu." 

Kemudian ia terus berdoa, hingga Allah berfirman, 'Bisa jadi jika Aku 
memberimu, engkau akan meminta sesuatu lagi kepada-Ku.' Lantas, ia 
menjawab, Tidak, demi kekuasaan-Mu aku tidak akan meminta kepada- 
Mu selain itu.' Kemudian Allah memberi apa yang ia kehendaki dari sumpah 
dan janjinya, hingga ketika ia didekatkan ke pintu surga dan telah melihat 
berbagai kenikmatan dan kegembiraan yang ada di dalamnya, ia pun diam 
atas kehendak Allah untuk diam. 

Lalu ia berkata, Wahai Rabb, masukkanlah aku ke surga." Maka Allah 
berfirman, Bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta kepada- 
Ku selain apa yang telah engkau minta? Celaka engkau wahai anak Adam, 
alangkah berdustanya kamu.' Lantas ia berkata, Wahai Rabb, jangan Engkau 
jadikan aku makhluk-Mu yang paling celaka." Ia terus berdoa kepada Allah 
hingga Allah pun tertawa. Kemudian Dia berfirman kepadanya, Masuklah 
ke surga." 

Ketika ia telah masuk ke dalamnya, maka difirmankan kepadanya, 
'Berangan-anganlah!" Maka ia pun meminta kepada Allah dan berangan- 


833 


AAn-Nihayah fi Fitan wal Malêhim 


angan, hingga Allah pun mengingatkannya agar meminta ini dan itu. Maka 
ketika ia tidak lagi menginginkan apa-apa, Allah berfirman, Inilah untukmu 
dan ditambah lagi dengan yang sama seperti itu'.” 

Atha' bin Yazid berkata, “Abu Sa'id duduk bersama Abu Hurairah dan 
ia tidak menyanggahnya hingga Abu Hurairah sampai pada sabda Nabi, 
“Inilah untukmu dan ditambah lagi dengan yang sama seperti itu'.” Abu Sa'id 
berkata, “Inilah untukmu dan ditambah lagi dengan sepuluh kali lipat dari 
yang seperti itu, wahai Abu Hurairah.” Abu Hurairah berkata, “Aku tidak 
menghafal selain perkataan beliau, Inilah untukmu dan ditambah lagi 
dengan yang sama seperti itu'" Abu Sa'id berkata, “Aku bersaksi bahwa aku 
benar-benar menghafal dari Rasulullah sabda beliau, Inilah untukmu dan 
ditambah lagi dengan sepuluh kali lipat dari yang seperti itu'.” Abu Hurairah 
berkata, “Itulah penduduk surga yang terakhir masuk.” 

Ini adalah lafal Muslim dari jalur Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari 
Hammam, dari Abu Hurairah. Kemudian disebutkan hadits dari riwayat Atha’ 
bin Yassar dan selainnya, dari Abu Sa'id. Ia menyampaikan hadits semisal itu 
dengan redaksi yang panjang, dan di dalamnya berbunyi, Ya diberi itu dan 
ditambah lagi dengan sepuluh kali lipat dari yang seperti itu." 

Dalam redaksi lainnya,lafalnya: 

“Ia pindah dari neraka ke pintu surga hingga tiga kali. Setiap kali pindah 
ia duduk di bawah sebuah pohon, di mana pohon sesudahnya lebih baik dari 
pohon sebelumnya." 

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud, 
yang di dalamnya berbunyi, “Ditambah lagi dengan sepuluh kali lipat dari 
yang seperti itu," sebagaimana yang dihafal oleh Abu Sa'id. Dan Allah sx 
adalah lebih agung lagi lebih mulia. 

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin 
Mas'ud, yang di dalamnya berbunyi, “Ditambah lagi dengan sepuluh kali 
lipat dari yang seperti itu. "Ia berkata: Utsman bin Syaibah telah menceritakan 
kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari 
Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, Nabi 46 bersabda: 


1 HRAI-Bukhari: XII/7438) dan Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 399. 


834 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Sungguh, aku tahu penduduk neraka yang terakhir keluar darinya dan 
masuk surga. Ia adalah seorang lelaki yang akan keluar dari neraka dengan 
merangkak. Lalu Allah berfirman kepadanya, ‘Pergilah dan masuklah ke 
surga! Ia pun masuk ke surga, tetapi ia mengira surga telah penuh sehingga 
ia kembali seraya berkata, Wahai Rabb, aku mendapati surga telah penuh." 
Allah berfirman kepadanya, “Pergilah dan masuklah ke dalam surga! Ia 
pun masuk ke dalam surga, tetapi ia mengira surga telah penuh sehingga 
ia kembali seraya berkata, Wahai Rabb, aku mendapati surga telah penuh." 
Allah berfirman kepadanya, Pergilah dan masuklah ke dalam surga! Bagimu 
pahala seperti dunia dan sepuluh kali lipat yang semisal dengannya. Atau, 
engkau mendapat pahala sepuluh kali lipat dari dunia. Ia berkata, “Apakah 
Engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, padahal Engkau adalah 
Yang Mahakuasa'." 

Abdullah bin Mas'ud berkata, “Aku melihat Rasulullah # tertawa 
(tersenyum lebar) hingga gigi gerahamnya terlihat. Lalu melanjutkan, “Itulah 
orang yang paling rendah kedudukannya di antara para penduduk surga'.”? 


... 


Ad-Daruquthni meriwayatkan di dalam kitabnya, yang diriwayatkan dari 
Malik dan Al-Khathib Al-Baghdadi, dari jalur-jalur yang gharib, dari Abdul 
Malik bin Al-Hakam: Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


did 


Ts. 5. Titan 

J5 EN JAK ga 
JA AA Tega is. 
“Sesungguhnya orang terakhir yang masuk surga ialah seseorang 
dari Juhainah. Ia disebut Juhainah. Penghuni surga berkata, Pada 


Juhainah ada kabar yang meyakinkan. Bertanyalah kepadanya, 
apakah ada seorang makhluk yang masih tersisa?” 


Penisbatan hadits ini kepada Imam Malik adalah tidak benar, karenapara 
perawinya tidak mengetahui (hadits itu) darinya. Seandainya hadits tersebut 


2 HR Al-Bukh: 


1/6571, Muslim: |, Kitab: Al-Iman no. 308, Tirmidzi: 1/2595) dan Ibnu Majah: 11/4339. 


835 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


memang mahfuzh dari haditsnya Imam Malik, tentulah hadits itu akan 
dicantumkan di dalam kitab-kitabnya yang masyhur, seperti Al-Muwatha' 
dan selainnya, di mana para perawinya adalah orang-orang tsigah. Yang 
mengherankan, Abu Abdillah Al-9urthubi menyebutkan dan menegaskan 
hadits itu di dalam At-Tadzkirah. Ibnu Umar berkata: Rasulullah # bersabda, 
“Yang paling terakhir masuk surga adalah seseorang dari Juhainah. la 
disebut Juhainah. Penghuni surga berkata, ‘Pada Juhainah ada kabar yang 
meyakinkan”. 

Demikian pula yang disebutkan oleh As-Suhaili dan ia tidak 
melemahkannya. Diriwayatkan pula dari As-Suhaili perkataan yang lain, 
bahwa nama laki-laki itu adalah Hannad. Sampai di sini Allah-lah yang lebih 
mengetahui. 

Muslim berkata: Muhammad bin Mas'ud bin Numair telah menceritakan 
kepada kami, Al-A'masy telah menceritakan kepada kami, dari Al-Ma'rur bin 
Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


Bera ya Gah E S AN 


ES KE 15S nagih jag a jua 
[AWAN A WNI sela 
£$. H 


p a ala Sa 
5 Jas NS NS GUS is 
í Í g S 


es ef 


afele sis dis 


Kai DS bs b kang ale dl 
“Sesungguhnya aku mengetahui penduduk surga yang terakhir kali 
masuk dan penduduk neraka yang terakhir kali keluar darinya. Yaitu 
seorang laki-laki yang didatangkan pada hari Kiamat, lalu dikatakan 
kepadanya, ‘Engkau telah melakukan yang demikian, demikian, dan 
demikian. Dan engkau telah melakukan yang demikian, demikian, 
dan demikian pada suatu hari.’ Maka ia pun menjawab, Ya. 


836 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Dia tidak bisa mengingkari, dan dia meminta belas kasihan karena 
dosa-dosa besarnya untuk tidak diperlihatkan kepadanya. Kemudian 
dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya engkau mendapatkan tempat 
kejelekan menjadi kebaikan." Lalu dia berkata, Wahai Rabbku, 
sungguh aku telah melakukan sesuatu, namun aku tidak melihatnya 
dalam catatan amal di sini." Abu Dzar berkata, “Sungguh, aku 
melihat Rasulullah 45 tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya.” 


Ath-Thabrani berkata: Abdullah bin Sa'ad bin Yahya Al-Muzakki telah 
menceritakan kepada kami, Abu Farwah Yazid bin Muhammad bin Sinan 
Ar-Rahawi telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan 
kepadaku, dari ayahnya, Abu Yahya Al-Kila'i telah menceritakan kepadaku, 
dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah #& bersabda: 

“Sesungguhnya orang terakhir yang masuk surga adalah orang yang 
dibolak-balikkan di atas Shirath seperti seorang anak yang dipukuli ayahnya 
dan ia berlari menghindarinya. Akan tetapi amal perbuatannya sewaktu di 
dunia menjadikannya tidak mampu berjalan. Maka ia pun berkata, Wahai 
Rabb, sampaikan aku ke surga dan selamatkanlah aku dari neraka.’ Lalu Allah 
mewahyukan kepadanya, Hamba-Ku, jika Aku telah menyelamatkanmu dari 
neraka dan memasukkanmu ke surga, apakah engkau mau mengakui dosa- 
dosa dan kesalahan-kesalahanmu?' Hamba itu menjawab, ‘Ya, wahai Rabbi. 
Demi kemuliaan dan keagungan-Mu, jika Engkau menyelamatkanku dari 
neraka, aku pasti mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku.' Lalu 
ia (berhasil) melewati jembatan. Namun hamba itu berkata kepada dirinya 
sendiri, Jika aku mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku, pastilah 
Dia akan mengembalikanku ke neraka’. 

Lalu Allah mewahyukan kepadanya, “Hamba-Ku, dosa-dosa dan 
kesalahan-kesalahanmu, Aku pasti mengampunimu dan memasukkanmu ke 
surga.’ Namun ia berkata, “Tidak, demi kemuliaan dan keagungan-Mu, aku 
tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah melakukan kesalahan.’ Lalu 
Allah mewahyukan kepadanya, “Hamba-Ku, sesungguhnya Aku mempunyai 
saksi atas dirimu.” Lantas hamba itu menoleh ke kanan dan ke kiri, namun 
ia tidak melihat seorang pun. Ia berkata, “Wahai Rabb, tunjukkan kepadaku 


3 HR Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 314, Tirmidzi: IV/2596, dan Ahmad: V/170. 


837 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


saksi-Mu.' Maka Allah membuat kulitnya berbicara dengan penuh hinaan. 
Ketika hamba itu melihatnya, ia berkata, “Wahai Rabb, demi kemuliaan-Mu 
yang sangat agung, itu memang ada padaku’. 

Lalu Allah mewahyukan kepadanya, “Hamba-Ku, Aku lebih 
mengetahuinya daripada dirimu. Mengakulah kepada-Ku, Aku akan 
mengampuninya untukmu dan memasukkanmu ke surga.” Maka hamba itu 
mengakui dosa-dosanya dan Allah memasukkannya ke surga.” Kemudian 
Rasulullah 4. tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya, lalu bersabda, “Ini 
adalah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Lantas bagaimana 
dengan kedudukan yang ada di atasnya?” 

Imam Ahmad berkata: Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami, 
Sallam—yakni Ibnu Miskin telah menceritakan kepada kami, dari Abu Thilal 
dari Anas bin Malik, dari Nabi 4, beliau bersabda: 


“Ada seorang hamba yang tinggal di neraka Jahanam, lalu berseru 
selama seribu tahun, Wahai Yang Maha Pengasih! Wahai Yang Maha 
Pemberi! Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ‘Pergilah dan 
datangkan kepada-Ku hamba-Ku yang berseru ini." Jibril berangkat 
dan mendapati penduduk neraka dalam keadaan menelungkupkan 
wajahnya sembari menangis. Lalu Jibril kembali kepada Rabbnyadan 
memberitahukan kepada-Nya. Maka Allah berfirman, ‘Datangkan 
kepada-Ku hamba-Ku ini, sesungguhnya dia berada di tempat ini dan 
ini.” Maka Jibril membawanya dan menempatkannya di hadapan 
Rabbnya. 


KemudianAllahberfirman kepadanya, Wahaihamba-Ku, bagaimana 
engkau mendapati tempat tinggal dan tempat istirahatmu?' Ia 
menjawab, ‘Wahai Rabbku, seburuk-buruk tempat tinggal dan 
sejelek-jelek tempat istirahat." Lalu Allah berfirman kepada Jibril, 
“Kembalikan hamba-Ku.' Maka hamba itu menyatakan protesnya, 
‘Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berharap ketika Engkau telah 
mengeluarkanku dari neraka, Engkau tidak akan mengembalikanku 
ke sana.’ Maka Allah pun berfirman, Biarkanlah hamba-Ku ini" 


4 Dhaif. Lihat Jimi'ul Ahadits Al-Qudsiyah, 687, 689. 


838 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ahmad meriwayatkannya sendirian. 


Imam Ahmad berkata: Affan telah menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah telah menceritakan kepada kami, Tsabit dan Abu Imran Al- 


Jauni telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwasanya 
Rasulullah bersabda: 


“Ada empat orang yang akan dikeluarkan dari neraka. Abu Imran berkata, 
‘Empat.’ Tsabit berkata, ‘Dua orang." Lalu mereka dihadapkan kepada Allah, 
dan diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Namun salah seorang dari mereka 
menoleh dan berkata, Wahai Rabbku, aku sudah berharap jika Engkau telah 
mengeluarkanku darinya maka Engkau tidak akan mengembalikanku ke 
sana." Maka Allah menyelamatkan orang itu darinya.” 

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Hammad bin 
Salamah. 

Abdullah bin Al-Mubarak berkata: Rasyid bin Sa'id telah menceritakan 
kepadaku, Ibnu An'um telah menceritakan kepadaku, dari Abu Utsman, 


bahwasanya ia telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah, dari 
Rasulullah 34, beliau bersabda: 


“Sesunguhnya ada dua orang yang masuk ke dalam neraka, 
keduanya menjerit dengan suara keras, maka Allah sa berfirman, 
'Keluarkanlah keduanya" Setelah keduanya dikeluarkan, Allah 
bertanya kepada mereka, "Untuk apa kalian berdua menjerit dengan 
sangat keras?" Keduanya menjawab, ‘Kami melakukan yang demikian 
itu agar Engkau mengasihani kami.” Kemudian Allah berfirman, 
'Sesungguhnya rahmat-Ku untuk kalian jika kalian pergi lalu 
menceburkan diri kalian di tempat kalian dahulu di dalam neraka’. 


Keduanya pun pergi, lalu salah seorang dari mereka menceburkan 
dirinya ke dalam neraka, namun Allah menjadikannya dingin dan 
selamat atas dirinya. Sedangkan yang lainnya tetap berdiri dan tidak 
mau menceburkan dirinya. Kemudian Allah sa berkata kepadanya, 
“Apa yang menghalangimu untuk menceburkan dirimu sebagaimana 
temanmu telah menceburkan dirinya?” Dia menjawab, Wahai 
Rabbku, sesungguhnya aku sangat mengharap agar Engkau tidak 


839 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


mengembalikanku ke dalam neraka setelah Engkau mengeluarkan 
aku darinya.” Maka Allah berfirman, Engkau mendapatkan apa 
yang engkau harapkan.' Kemudian keduanya masuk ke dalam surga 
dengan rahmat Allah sg. 


Bilal bin Sa'ad menyampaikan dalam khotbahnya: 


“Ketika Allah & memerintahkan keduanya agar kembali ke neraka, 
maka salah satu dari mereka pergi dalam keadaan terbelenggu dan terantai 
hingga ia menerjunkan dirinya ke dalam neraka, sementara yang lainnya 
berlambat-lambat. Lalu Allah berfirman kepada orang pertama, "Apa 
yang mendorongmu melakukan apa yang engkau lakukan? Ia menjawab, 
“Sesungguhnya aku berlari dari malapetaka karena bermaksiat kepada-Mu 
dalam siksaan yang pedih. Sehingga aku tidak ingin menantang kemurkaan- 
Mu untuk kedua kalinya.’ Sedangkan yang lainnya berkata, 'Prasangka baikku 
kepada-Mu, ketika Engkau telah mengeluarkanku dari neraka maka Engkau 
tidak akan mengembalikanku ke sana.’ Maka Allah pun merahmati keduanya 
dan memasukkan mereka ke surga.” 


... 


Ketika para pelaku maksiat telah keluar dari neraka, maka tidak ada yang 
tertinggal di dalamnya selain orang-orang kafir. Mereka tidak mati dan tidak 
pula hidup, sebagaimana firman Allah s% : 


Ga bg a 


“Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka.” (Al- 
Jatsiyah: 35) 


Mereka tidak akan dapat meninggalkan neraka, bahkan mereka akan 
tinggal di sana untuk selama-lamanya, Merekalah orang-orang yang 
ditahan oleh Al-Qur'an dan dihukumi dengan kekekalan, sebagaimana 
firman Allah sx: 


5 Ohaif Lihat Jami'ul Ahadis Al-Gudsiyah, 687, 689. 


840 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ss ox da A3 AP Asa dl set 
O Bié fis ot dati ya Deli Okey hh 


“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka 
sesungguhnya dia akan mendapat (azab) neraka Jahanam, mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga apabila mereka 
melihat (azab) yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan 
mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit 
jumlahnya.” (Al-Jin: 23-24) 


Allah sx berfirman: 


o CE, 


“Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi 
mereka api yang menyala-nyala (neraka). Mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya: mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan 
penolong.” (Al-Ahzab: 64-65) 


Allah sx berfirman: 
Sesaat Gali 5) 
2 PA E 6 
Odi EU IK 3 ea kak 3 
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, 
Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak (pula) akan 
menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus). Kecuali jalan ke 


neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan 
hal itu (sangat) mudah bagi Allah." (An-Nisa': 168-169) 


Ketiga ayat ini menyebutkan hukuman bagi mereka, yaitu kekal 
selamanya. Tidak ada ayat keempat yang semisal dengan ayat-ayat tersebut. 
Adapun firman Allah & yang berbunyi: 


841 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldihim 


PE OT a Ra MERA 
Pen NG GANTENG a Ega EU 
“Allah berfirman, 'Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali 


jika Allah menghendaki lain.' Sungguh, Tuhanmu Mahabijaksana, 
Maha Mengetahui." (Al-An'am: 128) 


Dan juga firman-Nya: 


Se Obat 


Sea Se Sa 


“Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka (tempatnya) di 
dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas 
dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan 
bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sungguh, 
Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." (Hud: 
106-107) 


Ibnu Jarir dan ulama lainnya dari kalangan ahli tafsir telah membahas 
ayat ini secara panjang lebar, yang kemudian diringkas. Telah diriwayatkan 
pula atsar-atsar gharib dari para shahabat dan juga kabar-kabar yang 
menakjubkan. Pembicaraan mengenai hal tersebut ada di bagian lain 
dan bukan di sini tempatnya. Allah-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

Imam Ahmad berkata: Ibrahim bin Ishaq telah menceritakan kepada 
kami, Ibnul Mubarak Amru bin Muhammad bin Zaid telah menceritakan 
kepada kami, ayahku telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia 
berkata, Rasulullah & bersabda: 


842 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Apabila penduduksurga telah memasukisurgadanpendudukneraka 
memasuki neraka, maka didatangkan kematian lalu diletakkan di 
antara surga dan neraka kemudian disembelih, kemudian diserukan 
oleh penyeru, Wahai penduduk surga, kekekalan dan tidak ada lagi 
kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan dan tidak ada lagi 
kematian." Maka penduduk surga bertambah gembira dan penduduk 
neraka bertambah sedih.” 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Mu'adz bin Asad 
bin Abdullah bin Al-Mubarak dengan lafal semisal itu. 

Ahmad berkata: Hasan bin Ar-Rabi' Al-Maushuli telah menceritakan 
kepada kami, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, 
dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwasanya 
Rasulullah # bersabda: 


BUS aa 


ef gonea a sees CER « MITA 
SEA Sya JEN JANG Ji. [TAYANG 


PA JALAN Hi 


“Kematian akan didatangkan dalam wujud seekor domba putih 
yang diletakkan di antara surga dan neraka, lalu dikatakan, Wahai 
penduduk surga! Mereka pun mendongakkan kepala dan melihat. 
Dan dikatakan kepada penduduk neraka, 'Wahai penduduk 
neraka!" Mereka pun mendongakkan kepala dan melihat. Mereka 
melihat bahwa jalan keluar telah datang. Kemudian domba tersebut 
disembelih, lalu dikatakan, Kekal tidak ada lagi kematian'.” 


Sanad-sanadnya gharib dari jalur ini. 

Ahmad berkata: Yazid dan Ibnu Numair telah menceritakan kepadakami, 
keduanya berkata, Muhammad bin Amru telah menceritakan kepada kami, 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 4g bersabda: 


6 Lihat Shahih Al-Bukhari: XV6548, Shahih Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah, no. 43, dan Al-Musnad: W118 
dengan sanad-sanad yang shahih. 
7 Al-Musnad: W423. 


843 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


“Kematian didatangkan pada hari Kiamat lalu diletakkan di atas 
Shirath (jembatan), lalu diserukan, Wahai penduduk surga!" Mereka 
mengintip penuh kekhawatiran akan dikeluarkan dari tempat yang 
saat ini mereka tinggali. Lalu dikatakan, ‘Apakah kalian mengenal 
ini? Mereka menjawab, Ya, wahai Rabb kami. Ini adalah kematian.’ 
Kemudian diserukan, Wahai penduduk neraka!" Mereka mengintip 
penuh kegembiraan berharap akan dapat keluar dari tempat yang 
merekatinggali. Laludikatakan, Apakahkalianmengenalini?' Mereka 
menjawab, Ya, ini adalah kematian.’ Kemudian diperintahkan agar 
kematian itu disembelih di atas shirath, lalu dikatakan kepada kedua 
golongan tersebut, Kekekalan apa yang kalian dapati, tiada kematian 


di dalamnya untuk selama-lamanya’. 


Sanad-sanadnya jayyid dan kuat menurut syarat Ash-Shahih, namun 
tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dari jalur ini. Al-Hafizh Abu 
Bakr Al-Bazzar berkata: Bisyir bin Adam telah menceritakan kepada kami, 
Nafi’ bin Khalid Ath-Thahy telah menceritakan kepada kami, Nuh bin Qais 
Ath-Thahy telah menceritakan kepada kami, dari saudara laki-lakinya, Khalid 
bin Qais, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi 48, beliau bersabda: 

“Kematian didatangkan pada hari Kiamat, kemudian diletakkan di antara 
surga dan neraka lalu disembelih. Kemudian diserukan, Wahai penduduk 
surga, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, 
kekekalan dan tidak ada lagi kematian'.” 


Selanjutnya Al-Bazzar mengatakan, “Kami tidak mengetahui hadits 
tersebut diriwayatkan dari Anas kecuali jalur ini.” 


814 


GAMBARAN PENDUDUK SURGA: 
KENIKMATAN, JUMLAH DAN LEBAR PINTU- 
PINTUNYA, DAN KEBUN-KEBUNNYA YANG 

LUAS 


Allah & berfirman: 


a PAN S isi ó 

Oam si 
“Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar kedalam 
surga berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya 
(surga) dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya 
berkata kepada mereka, “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, 
berbahagialah kamu! Maka masuklah, kamu kekal di dalamnya." 
Dan mereka berkata, ‘Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi 
janji-Nya kepada kami dan telah memberikan kepada kami sedang 
kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami 
kehendaki.’ Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang 
yang beramal'.” (Az-Zumar: 73-74) 


Allah sa berfirman: 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


“(Yaitu) surga ‘Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.” (Shad: 
50) 


Allah ss berfirman: 

E” E E A anna AL 
P Ker kali bya ko as Pi pié 
c paga P MO a 
Sa Gee Kalah 

OT si ka 
“(Yaitu) surga-surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama 
dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan- 
pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke 
tempat-tempat mereka dari semua pintu. (Sambil mengucapkan), 


'Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu.' Maka alangkah 
nikmatnya tempat kesudahan itu." (Ar-Ra'ad: 23-24) 


Telah disampaikan di depan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa 
ketika orang-orang mukmin telah sampai di depan pintu surga, mereka 
mendapatinya dalam keadaan tertutup. Kemudian mereka meminta syafaat 
kepada Allah agar dibukakan untuk mereka. 

Disebutkan pula dalam hadits Shûr, bahwa mereka mendatangi Adam, 
kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, namun mereka semua 
menolaknya—sebagaimanatelah disebutkan di dalam hadits-hadits shahih— 
hingga akhirnya mereka mendatangi Rasulullah #. Maka, beliau pun pergi 
dan menggerak-gerakkan cincin pintu surga. Malaikat penjaga pintu surga 
berkata, “Siapa?” Beliau menjawab, “Muhammad.” Malaikat penjaga pintu 
surga itu berkata, “Karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka 
pintu surga bagi seorang pun sebelummu.” 

Kemudian beliau masuk dan meminta syafaat kepada Allah agar orang- 
orang mukmin dapat masuk ke negeri yang penuh kemuliaan. Maka Allah 
memberi syafaat kepada beliau. Jadi, beliau adalah orang pertama yang 
memasuki surga dari kalangan para nabi, dan umat beliau adalah umat 
pertama yang memasukinya sebelum umat-umat yang lain. 


846 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Disebutkan di dalam Ash-Shahih: 


“Aku adalah pemberi syafaat pertama di surga, dan aku orang 
pertama yang menggerakkan cincin pintu surga.” 


Akan disebutkan pula dalam sebuah hadits: 


“Kunci surga adalah LA Ilaha Illallah.” 


Imam Ahmad, Muslim dan Ahlus Sunnah telah meriwayatkan dari riwayat 
Ugbah bin Amir dan selainnya, dari Amirul Mukminin Umar bin Khathab, ia 
berkata, Rasulullah # bersabda: 


jai er TIAN rg 2 NAH - 
TEA JS AN Ii HB a 


aaa Yi al 
HA BI LGA 


1 


bersa Lg ALA 


ayang ARE SL AA ad 


“Barangsiapa berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, 
kemudian menengadahkan pandangannya ke langit seraya 
membaca, ‘Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu lâ syarika lahu wa 
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasaluhu' (Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Ilah selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya, dan 
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan- 
Nya), niscaya akan dibukakan untuknya pintu surga yang berjumlah 
delapan. la boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki." 


Imam Ahmad berkata: Affan telah menceritakan kepada kami, Bisyir bin 
Al-Fadhl telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ishag telah 
menceritakan kepada kami, dari Abu hazm, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, 
Rasulullah #5 bersabda: 


1 Al-Musnad: IV261. 

2 Hadits tersebut tercantum di dalam Shahih Muslim: IV, Kitab: Fadhail, no. 3. Lafalnya berbunyi, “Akulah 
pemberi syafaat pertama dan orang pertama yang diterima syafaatnya." 

3 HR Ahmad: IV/146, Musi Kitab: Ath-Thaharah, no. 17, Tirmidzi: 1/55, Abu Dawud: 1/169, Ibnu 
Majah: 1/470, dan An-Nasa'i: 193. 


847 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Gas 


Se AN 

PANA TINUNU 
s 3 HE ra 
“Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang dinamakan 
pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang 
berpuasa. Ditanyakan, ‘Di manakah orang-orang yang berpuasa?" 
Maka mereka pun masuk dari pintu tersebut. Setelah semua orang 
yang berpuasa memasukinya, pintu itu pun ditutup dan tidak akan 
ada lagi yang masuk selain mereka." 


Íi 


NAN gy HA 


Bisyr berkata, “Kemudian aku bertemu dengan Abu Hazm. Lalu aku 
bertanya kepadanya tentang hadits tersebut, dan ia pun menceritakannya 
kepadaku. Hanya saja, hadits Abdurrahman yang lebih aku hafal.” 

Ath-Thabrani berkata: Yahya bin Utsman telah menceritakan kepadaku, 
Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami, Abu Ghasan telah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hazm, dari Sahl bin Sa'ad, bahwasanya 
Rasulullah #& bersabda: 


SAM YEN TS HS Ta Iran ia 


“Di dalam surga ada delapan pintu, salah satu pintunya bernama 
Ar-Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang 
berpuasa.” 


Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari Sa'id bin Abi Maryam dengan 
lafal yang sama. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Sulaiman bin 
Bilal, dari Abu Hazm Salamah bin Dinar, dari Sahl dengan lafal yang sama. 

Imam Ahmad berkata: Abdurrazzag telah menceritakan kepada kami, 
Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Hamid bin 
Abdirrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


£ 3 g 
Sa Eb NERT 


a E WA) pii 


4 HR Ahmad: V/333, Al-Bukhari: IV/1896, Muslim: II, Kitab: Shiyam, no. 166, dan Ibnu Majah: 1/1640. 


848 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ba E PAN Jl aa Ny Eb SAI 
e. Kang Bone } e Å nat yss 
i D ba i BUMI Ga sê gal SGS 0 


“Barangsiapa menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, maka 
ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, dan pintu surga itu ada 
delapan. Barangsiapa termasuk ahli shalat maka akan dipanggil dari 
pintushalat. Barangsiapatermasukahlisedekah makaakan dipanggil 
dari pintu sedekah. Barangsiapa termasuk ahli puasa maka akan 
dipanggil dari pintu Ar-Rayyan." Abu Bakar lantas berkata, “Demi 
Allah, wahai Rasulullah! Tidak jadi soal bila seseorang dipanggil dari 
pintu mana saja, namun adakah orang yang dipanggil dari semua 
pintu?” Rasulullah menjawab, “Ya. Dan aku berharap semoga engkau 
termasuk dari mereka.” 


Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya di dalam Ash-Shahihain dari 
hadits Az-Zuhri dengan lafal yang sama. 
Keduanya juga meriwayatkan yang semisal itu dari hadits Sufyan, dari 
Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi $&. 
Abdullah bin Imam Ahmad berkata: Muhammad bin Abdun bin Numair 
telah menceritakan kepada kami, Ishag bin Sulaiman telah menceritakan 
kepada kami, Jarir bin Utsman telah menceritakan kepada kami, dari 
Syuraihbil bin Syuf'ah, ia berkata, Utbah bin Abdullah As-Sulaimi menemuiku 
lalu berkata, “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
Gy eeii PA uan . sa 
ra PEN YA TAI Ga BNN IR eka IS jae 
zits | “81 Pi 
AE PM ag 


Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga anaknya yang 
belum baligh, melainkan mereka akan menjumpainya di antara 


5 HR Al-Bukhari: IV/1897, Muslim: II, Kitab: Az-Zakat, no. 85, Tirmidzi: V/3674, dan An-Nasa'i: VS. 


849 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


delapan pintu surga, yang dapat ia masuki dari mana saja ia mau'.* 
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Abu Numair. 


Al-Baihagi meriwayatkan dari hadits Al-Walid bin Muslim, dari Shafwan 
bin Amru, dari Abul Mutsana Al-Maliki, bahwasanya ia mendengar Utbah bin 
Abdillah As-Sulami meriwayatkan dari Nabi 4&. Dalam hadits itu disebutkan 
mengenai perangnya orang yang ikhlas, orang yang berdosa dan orang 
munafik. Beliau bersabda di dalamnya: 


SEN AL Yopi NE KAN Sp opal Ka al 


“Surga mempunyai delapan pintu. Sesungguhnya pedang itu 
menghapus dosa-dosa dan tidak menghapus kemunafikan.” Hadits 
tersebut disampaikan dengan redaksi yang panjang. 


Telah disampaikan di depan hadits muttafag “alaihi dari hadits Abu 
Zur'ah, dari Abu Hurairah mengenai syafaat. Dalam hadits tersebut beliau 
bersabda: 


AN Ga Wi Ig an a Jis 


SA AN AN aa kk ya 


SE GLS Ga U IAI LAN Ya AP 
03. EE a JA 
HIKS png 


“Lalu Allah berfirman, Wahai Muhammad, masukkanlah ke surga 
di antara umatmu yang tanpa dihisab melalui pintu sebelah kanan, 
sedangkan yang lain secara bersama-sama dari pintu-pintu yang 
lain.' Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, 
sesungguhnya jarak antara dua daun pintu—atau kusen—dari pintu- 
pintu surga adalah sejauh Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan 
Bushra.” 


E HR Al-Bukhari: 1/1248 dari hadits Anas, Ibnu Majah: 1/1604 dari Utbah dan A/-Musnad: IV/185 dari 
Utbah. 
7 HR Al-Bukhari: VII/4712 dan Muslim: 1/327. 


850 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Disebutkan dalam Shahih Muslim dari Khalid bin Umair Al-Adawi, 
bahwasanya Utbah bin Ghazwan pernah menyampaikan khotbah di hadapan 
mereka. Setelah mengucap tahmid dan pujian kepada Allah ia berkata, 
“Amma ba'du, sesungguhnya dunia pasti akan sirna dan berlalu dengan 
cepat, dan tidak ada yang tersisa selain sisa seperti sedikit sisa air minum di 
bejana yang diminum oleh pemiliknya. 

Sesungguhnya kalian akan pindah darinya menuju negeri yang tidak akan 
pernah lenyap. Karena itu, pindahlah ke sana dengan membawa hal terbaik 
yang ada di hadapan kalian. Dan telah diceritakan kepada kami bahwa jarak 
antara dua daun pintu di antara pintu-pintu surga adalah sejauh perjalanan 


empat puluh tahun. Dan akan datang satu hari di mana tempat itu akan 
penuh sesak.” 


Disebutkan di dalam Al-Musnad dari hadits Hammad bin Salamah, dari 


Al-Hariri, dari Hakim, dari Mu'awiyah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah 
# bersabda: 


Pn us waT 


PA 
Son 


7 EA PE. P. angan 
5 UE Gn Hina KAN la Ia Urea 
sam 


“Kalian adalah penyempurna tujuh puluh umat. Kalian adalah umat 
yang terakhir dan termulia di sisi Allah. Jarak di antara dua daun 
pintu surga adalah sejauh empat puluh tahun perjalanan. Dan akan 
datang suatu hari di mana tempat itu akan penuh sesak.” 


Diriwayatkan pula oleh Al-Baihagi dari jalur Ali bin Ashim, dari Sa'id 
Al-Hariri bin Mu'awiyah, dan beliau mengatakan, “Sejauh perjalanan tujuh 
tahun.” 


Ya'gub bin Sufyan berkata: Al-Fadhl bin Ash-Shabah Abul Abbas telah 
menceritakan kepada kami, Ma'an bin Isa telah menceritakan kepada kami, 


8 Kitab: Az-Zuhdu, no. 14 dan Al-Musnad: IV/174. 
9 


851 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


Khalid bin Abi Bakr bin Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, dari Salim bin 
Abdillah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah 35 bersabda: 
iiti 


3 e q fos A H 4 
NIN SIN ia K5 TA Oei sa ga Lg 
Jai S NE Sea 

“Pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku luasnya seperti 
perjalanan seorang penunggang kuda yang cakap selama tiga 
(hari), kemudian mereka akan berdesak desakan memasukinya 


sampai hampir-hampir pundak mereka hilang (patah karena saking 
berdesakan).” 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari hadits Khalid, dan ia mengatakan, 
“Aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengenai 
hadits ini, namun ia tidak mengetahuinya.” Khalid bin Abu Bakr berkata, 
“Kasyadz telah menceritakan kepada kami dari Salim.” Al-Baihagi berkata, 
“Hadits Utbah bin Ghazwan yang berbunyi Sejauh perjalanan empat puluh 
tahun' adalah lebih sahih.” 

Abdun bin Humaid telah meriwayatkan di dalam Musnad-nya dari Al- 
Hasan bin Musa Al-Asyyab, dari Ibnu Luhai'ah, dari Daraj bin Abul Haitsam, 
dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah 4 bersabda: 


Te aa RS KAN Se Lap ta US) 


“Neraka memiliki tujuh pintu dan setiap pintu (lebarnya seperti) 
seorang pengendara berjalan di antara keduanya selama tujuh puluh 
tahun.” 


Hadits tersebut merupakan hadits yang masyhur. Sebagian ulama 
membawanya pada pengertian jauhnya jarak antara setiap pintu dengan 
pintu yang lain, bukan jauhnya jarak di antara dua daun pintunya supaya 
tidak ada kontradiksi antara hadits ini dan hadits sebelumnya. Wallahua'lam. 

Al-Gurthubi mengklaim bahwa surga memiliki tiga belas pintu, namun 
ia tidak bisa menyampaikan dalil yang lebih kuat untuk pendapatnya itu. 


10. Sanad-sanadnya lemah. 


852 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Adapun dalil yang menunjukkan bahwa pintu surga lebih dari delapan pintu 
adalah hadits Umar: 


“Barangsiapa berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, lalu 
menengadahkan pandangannya ke langit seraya membaca, “Asyhadu alla 
ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasaluhu' 
(Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya), niscaya akan dibukakan 
untuknya kedelapan pintu surga. Ia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia 
kehendaki.” Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya. 

Al-Ajri meriwayatkan di dalam kitab An-Nashihah dari Abu Hurairah 
secara marfu', “Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut 
dengan pintu Adh-Dhuha. Seorang penyeru akan berseru, ‘Di manakah 
orang-orang yang senantiasa melakukan shalat Dhuha? Inilah pintu kalian, 
maka masuklah!” 


Nama-Nama Pintu Surga 

Al-Hulaimi berkata, “Di antara pintu-pintu surga ada satu pintu yang 
dinamai Pintu Muhammad if. Ia merupakan pintu tobat, pintu shalat, pintu 
shaum, pintu zakat, pintu sedekah, pintu haji, pintu umrah, pintu jihad, dan 
pintu silaturrahmi.” 

Yang lainnya lagi menambahkan: Pintu Kdzhimin (orang-orang yang 
menahan amarahnya), Pintu Radhin (orang-orang yang ridha), dan Pintu 
Aiman (sebelah kanan) yang akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak ada 
hisab atas diri mereka. è? 

Sementara itu Al-Qurthubi menjadikan pintu yang luasnya sejauh 
perjalanan seorang penunggang kuda yang cakap selama tiga hari 
sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi—sebagai pintu yang ketiga belas. 
Wallahu Ta'ala a'lam. 


idzi: 1/55 dan ia adalah hadits mudhtharib. 


853 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Kunci Surga adalah Syahadat dan Amal Saleh adalah Giginya 


Al-Hasan bin Urufah berkata: Ismail bin Abbas telah menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Jubair, dari Syahr bin 
Hausyab, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah #& pernah bersabda 
kepadaku: 


EE MT SE E 
Án Y A Y Si SE a Téi 
“Kunci surga adalah syahadat IA Ilaha Illallah.” 


Disebutkan di dalam Shahih Al-Bukhari: Pernah dikatakan kepada 
Wahb bin Munnabih, “Bukankah syahadat LA Ilaha Illallah adalah 
kunci surga?' Ia menjawab, 'Benar. Tetapi setiap kunci pasti memiliki 
gigi. Apabila engkau datang dengan membawa kunci yang memiliki gigi 
itu maka dibukakanlah (surga) untukmu. Jika tidak, maka ia tidak akan 
dibukakan untukmu'.” 

Yakni, hendaklah syahadat itu disertai dengan tauhid dan amal-amal 
saleh: yaitu dengan melaksanakan amal ketaatan dan meninggalkan hal-hal 
yang diharamkan. 


Beragamnya Tempat-Tempat di Surga, Ketinggian dan Keluasannya 
Allah sx berfirman: 


“Dan bagi siapa yang takutakan saat menghadap Tuhannya ada dua 
surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di 
dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka 
nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 


Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang 
berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang 
kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani yang bagian 


12 Al-Musnad: V/242 dengan sanad-sanad yang lemah. 


854 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu 


dapat (dipetik) dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi 
pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin 
sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu 
dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yagut dan marjan. 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak 
ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). Maka nikmat 
Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 


Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Maka nikmat 
Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu 
(kelihatan) hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang 
manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya (surga itu) ada 
dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang 
manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada buah- 
buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan 
jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka 
nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka 
sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh 
jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani- 
permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang 
kamu dustakan? Mahasuci nama Tuhanmu pemilik keagungan dan 
kemuliaan." (Ar-Rahman: 46-78) 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihain dari hadits Abdul Aziz bin Abdus 
Shamad, dari Abu Bakr bin Abu Musa Al-Asy'ari, dari ayahnya, bahwasanya 
Rasulullah 44 bersabda: 


855 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Cga G5 AT bh un a Ga JET 
a a03 ad DA SE KIA Ng Bagi ame ea 
Kan JASA, Nagi JNE Sl 5 HI G5 G5 


“Ada dua surga yang bejananya terbuat dari perak dan isinya terbuat 
dari perak. Dan ada dua surga yang bejananya terbuat dari emas dan 
isinya terbuat dari emas. Tidak ada penghalang antara mereka untuk 
melihat Rabb mereka kecuali hanya kain Al-Kibr (kesombongan)yang 
pada wajah-Nya di surga 'Adn.”* 


Al-Baihagi meriwayatkan dari hadits Mu'amal bin Ismail, dari Hammad 
bin Tsabit, dari Abu Bakr bin Abi Musa, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah 
36 bersabda: 

“Dua surga terbuat dari emas untuk orang-orang yang pertama dalam 
melaksanakan ketaatan, dan dua surga terbuat dari perak untuk golongan 
kanan." 

Al-Bukhari berkata: Gutaibah telah menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, 
bahwasanya Ummu Haritsah pernah menemui Rasulullah #4, sementara 
Haritsah telah gugur dalam perang Badar terkena panah nyasar. Ummu 
Haritsah berkata, “Wahai Rasulullah, engkau sudah tahu betul posisi Haritsah 
di dalam hatiku. Seandainya ia berada di surga, aku tidak akan menangisinya. 
Namun, jika ternyata tidak, maka engkau akan melihat apa yang akan saya 
perbuat.” Rasulullah #4 menjawab, “Apakah surga itu hanya satu? Surga itu 
banyak, dan sesungguhnya ia berada di surga Firdaus yang tertinggi.” 


13 HR Al-Bukhari; XII/7444, Muslim: I, Kitab: Al-Iman, no. 296, Tirmidzi: IV/2528, Ibnu Majah: 1/186, dan 


Ahmad: IVJ411. 
14 HR Al-Bukhari: VI/3982 dan Ahmad: IIV124. 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Sedikit Amal di Jalan Allah Lebih Baik daripada Dunia Seisinya, dan Sesuatu 
Paling Sedikit di Surga Lebih Baik daripada Dunia Seisinya 


Rasulullah & bersabda: 
Ha oa Lp A3 KA jas gak 
JAWA baia i So Aas La EAN ga HE ÉH Ia pt 


En MAS SN HA SAN 3 Jy ea 

Sri 
“Pergi (berjihad) pada pagi atau sore hari di jalan Allah adalah lebih 
baik daripada dunia beserta isinya. Dan sungguh, busur panah atau 
tempat meletakkan anak panah kalian—yakni bagian tali busur 
tempat diletakkannya pangkal anak panah—di surga itu lebih 
baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya seorang wanita dari 
penduduk surga menampakkan dirinya kepada penduduk langit 
dan bumi, niscaya dia akan menyinari apa yang ada di antara langit 
dan bumi, dan bau harumnya akan memenuhi semua yang ada di 
antara keduanya. Dan kerudungnya lebih baik dari pada dunia dan 
seisinya.”* 


Dalam sebuah riwayat dari Qatadah beliau bersabda: 
A 
E535 SA 


“Surga Firdaus adalah surga paling tinggi, paling tengah, dan paling 
istimewa.” 


Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dari hadits Sa'id bin Bisyir, dari 
Qatadah, dari Al-Hasan bin Samurah secara marfu'. 


Allah sa berfirman: 


15 HR Al-Bukhari: X1/6568 dan Muslim: III, Kitab: Al-Imarah, no. 112. 
16 HR Tirmidzi: V/3174 dan Ahmad: IIV260. 


857 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malahim 


“Dalam surga yang tinggi.” (Al-Haggah: 22) 


Mata 


“Maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi 
(mulia).” (Thaha:75) 


tgh Pi ra AAK z TN PAN Dea 
bisi NG Sa ra s Ia saia Át 
“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan 
mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 
disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.” (Ali-Imran: 133) 


PP UI Si Ws t5 TOREEN 
Áh s o Pa a. áh ik G 


@ BI jaiii 3 
“Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari 
Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang 
disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul- 
rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang 


Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (Al- 
Hadid: 21) 


Imam Ahmad berkata: Abu Amir telah menceritakan kepada kami, Fulaih 
telah menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Ali bin Abdurrahman bin Abi 
Amarah, dari Abu Hurairah, dari Nabi 44, beliau bersabda: 


858 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Tegas 


PES 3 


Le. 
We 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
mendirikan shalat dan berpuasa Ramadhan, maka wajib bagi 
Allah untuk memasukkannya ke surga. Baik ia berhijrah di jalan 
Allah atau tinggal di negeri tempat ia dilahirkan.” Para shahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menyampaikan kabar 
ini kepada manusia?” Rasulullah # menjawab, “Sesungguhnya di 
dalam surga ada seratus derajat (tingkat) yang disediakan untuk 
para mujahid di jalan Allah. Jarak di antara dua tingkat itu seperti 
jarak antara langit dan bumi. Jika kalian meminta kepada Allah, 
maka mintalah surga Firdaus. Itulah pertengahan surga dan yang 
paling atas, di atasnya terdapat Arasy Yang Maha Pengasih. Dari 
situlah sungai-sungai surga memancar (mengalir)—Abu Amir ragu- 
ragu «3 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibrahim binAl-Mundzir, 
dari Muhammad bin Fulaih, dari ayahnya dengan makna yang serupa. 


Firdaus: Surga Tertinggi, Shalat dan Puasa Menjadi Sebab Ampunan dari Allah 

Abul Qasim Ath-Thabrani berkata: Ali bin Abdirrahman telah 
menceritakan kepada kami, Abu Hammam Ad-Dalal telah menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, dari Zaid 
bin Aslam, dari Atha' bin Yassar, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah # bersabda: 


17 Hal ini sebagai bentuk pemuliaan, yaitu bagi orang yang tidak bisa pergi berjihad karena suatu udzur 
dan ia memegang teguh keimanannya serta menjalankan kewajiban-kewajiban, Lihat Syarh Ibn Bathal, 
1X/14,—edt. 

18 Lihat, Al-Bukhari: XIIV7423. 


859 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


dansa era ab ata BY 
s EiS d da5 
ji j 33 EL 


B HAN bya GE 5 Aa Gi 


P Utan P oar ug 
È si " 


Lain GENG NG KAN GN Ji 
“Barangsiapa melaksanakan shalat lima waktu dan berpuasa 
Ramadhan—aku tidak mengetahui beliau menyebutkan zakat atau 
tidak—makawajibbagiAllahmemberikanampunankepadanya. Baik 
berhijrah di jalan Allah atau tinggal di negeri, tempat ia dilahirkan 
ibunya." Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kita 
keluar lalu mengumumkannya kepada manusia?” Rasulullah #& 
menjawab, “Jangan, biarkan manusia beramal. Sesungguhnya di 
dalam surga ada seratus derajat (tingkat). Jarak di antara dua tingkat 
itu seperti jarak antara langit dan bumi. Tingkat paling atas adalah 
surga Firdaus, yang di atasnya terdapat Arasy. Ia adalah pertengahan 
surga dan dari situlah mengalir sungai-sungai surga. Jika kalian 
meminta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus'.” 


Demikianlah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi" dari Gutaibah dan Ahmad 
bin Abduh Ad-Darawardi, dari Zaid bin Aslam dengan lafal tersebut. Ibnu 
Majah juga meriwayatkannya dari Suwaid, dari Hafsh bin Maisarah, dari Zaid 
secara ringkas. 


dari Surga Firdaus-lah Sungai-Sungai Surga Mengalir 


Imam Ahmad berkata: Affan telah menceritakan kepada kami, Hammam 
telah menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam telah menceritakan kepada 


19 HR Tirmidzi: 1V/2530) dan Ibnu Majah: IV4331. Tirmidzi mengatakan, “Aha” tidak pernah bertemu 
dengan Mu'adz bin Jabal.” 


860 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kami, dari Atha' bin Yassar, dari Ubadah bin 'Ash-Shamit, dari Nabi #, beliau 
bersabda: 


3 rai 


PÉ BL ba EE 


“Surga itu mempunyai seratus derajat (tingkat). Jarak antara setiap 
dua tingkat itu sejauh perjalanan seratus tahun.” 


Ibnu Affan berkata, “Sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Surga 
Firdaus adalah tingkat paling atas. Dari surga ini mengalir empat sungai dan 
di atasnya ada Arasy. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah Surga 
Firdaus." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ahmad bin Mani', 
dari Zaid bin Harun, dari Hammam bin Yahya dengan lafal yang sama. 

Saya katakan: deskripsi semacam ini hanya ada pada bentuk kubah- 


kubah. Sebab, bagian kubah yang paling atas adalah pertengahannya, 
wallahu sz a'lam. 


Tingkatan Surga Berbeda-beda, dan Hanya Allah yang Mengetahuinya 

Abu Bakr bin Abi Dawud berkata: Ahmad bin Sinan telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Syarik telah 
memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Jahadah, dari Atha', 
dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 5 bersabda: 


S É Gi U en 


“Surga itu mempunyai seratus derajat (tingkat). Jarak diantara. setiap 
dua tingkat itu sejauh perjalanan lima ratus tahun. 


FE BA 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Abbas Al-Anbari, dari Yazid bin 
Harun. Dalam riwayatnya berbunyi: 


pE Eu si 


20 Shahih. HR Tirmidzi: IV/2531 dan Ahmad: V/316. 

21 HR Tirmidzi: IV/2529 dari Abbas Al-Anbari dari Yazid bin Harun dengan sanad-sanad ini, Adapun lfalnya 
berbunyi, “Jarak di antara setiap dua tingkat itu sejauh perjalanan seratus tahun.” Abu 
Isa mengatakan, “Hadits ini hasan gharib.” 


861 


An-NihAyah fil Fitan wal Maldhim 


“Jarak di antara setiap dua tingkat itu sejauh perjalanan seratus 
tahun.” Dan ia mengatakan, “Hadits ini hasan shahih.” 


Al-Hafizh Abu Ya'la berkata: Zuhair telah menceritakan kepada kami, 
dari Hasan, dari Abu Luhai'ah, dari Daraj, dari Abul Haitsam, dari Abu Sa'id, 
Rasulullah # bersabda: 


KS PN ASN GI dls 
“Sesungguhnya di suurga itu ada seratus derajat (tingkat). Seandainya 


seluruh alam berkumpul pada salah satu tingkatnya, niscaya surga 
itu akan muat (karena sangat luasnya).”2 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Gutaibah, dari Ibnu Luhai'ah. 
Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. 


tentang Penghuni Surga Terendah dan Tertinggi 
Allah sx berfirman: 


On Ku us aah Sea Bg 


“Dan apabila engkau melihat (keadaan) di sana (surga), niscaya 
engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan 
yang besar.” (Al-Insan: 20) 


Telah disampaikan di depan dalam hadits muttafag “alaihi dari riwayat 
Manshur, dari Ibrahim, dari Algamah bin Mas'ud, dari Nabi 35, ketika 
menyampaikan orang terakhir yang masuk surga dari kalangan umatnya. 
Dikatakan kepada orang itu, “Apakah engkau rela jika diberikan kepadamu 
seperti dunia dan sepuluh kali lipatnya.2 

Imam Ahmad berkata: Husain bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami, Israil telah menceritakan kepada kami, dari Tsuwair—yaitu 


IV/2532. Sanad-sanadnya lemah karena kelemahan Abdullah bin Luhai'ah dan Daraj dari 
Abul Haitsam. Tirmidzi mengatakan, “Hadits gharib.” 
23 HR Al-Bukhari: XV6571, Muslim: |, Kitab: Al-Iman, no. 308, Tirmidzi: 2/2595) dan Ibnu Majah: 2/4339. 


862 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ibnu Abi Fakhitah—dari Ibnu Umar yang ia marfu'kan kepada Nabi #£, beliau 
bersabda: 


Ia EPEE 


DA ka 
ag IS daya 


& J ch i 
5 GAS ngg JI JAN Gaul fE 


“Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya 
adalah orang yang dapat melihat kebun-kebunnya, kenikmatan- 
kenimatannya, pelayan-pelayannya serta tempat-tempat tidurnya 
dari jarak perjalanan seribu tahun. Dan orang yang paling mulia 
di antara mereka adalah yang dapat melihat wajah Allah di waktu 
pagi dan petang.” Kemudian beliau membaca ayat, “ Wajah-wajah 
(orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya." 
(Al-Giyamah: 22).”2 


Ia (Ahmad) juga berkata: Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada 
kami, Abdul Malik bin Abhar telah menceritakan kepada kami, dari Tsuwair 
bin Abi Fakhitah, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda: 


“Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya 
adalah orang yang dapat melihat dalam sebuah istana selama dua 
ribu tahun. Ia melihat bagian paling 'ujungnya sebagaimana ia 
melihat bagian paling dekatnya, ia juga dapat melihat istri-istri dan 
pelayan-pelayannya. Dan sesungguhnya penghuni surga yang paling 
mulia kedudukannya dapat melihat wajah Allah sa setiap hari 
sebanyak dua kali.” 


Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Abd, dari Syababah, dari Israil, dari 
Tsuwair dengan lafal yang sama. Ia mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan 
melalui jalur lain dari Israil, dari Yazid, dari Abdullah bin Umar secara marfu.’ 
Diriwayatkan pula oleh Ats-Tsauri, dari Tsuwair, dari Mujahid, dari Ibnu 


28 HR Tirmidzi: IV/2553 dan Ahmad: 1/64. Tirmidzi mengatakan, “Diriwayatkan secara marfu’ dan maugut." 
Saya katakan: Sanad-sanadnya sangat lemah karena kelemahan Tsuwair bin Abi Fakhitah, 

25 Al-Musnad: X/407. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani. Di dalam sanad-sanad 
mereka ada Tsuwair bin Abi Fakhitah yang disepakati kelemahannya. 


863 


'An-Nihayah fil Fitan wal Mallihim 


Umar. Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Abhar, dari Tsuwair, dari Ibnu 
Umar secara mauguf. Dan saya telah menyampaikan riwayat Ahmad melalui 
jalur ini secara marfu'.” 

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ath-Thabrani—dan ini adalah lafalnya— 
dari hadits Sufyan bin Uyyainah: Mutharrif bin Tharif dan Abdul Malik bin 
Sa'id bin Abhar telah menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Al- 
Mughirah bin Syu'bah—Ibnu Abhar memarfu'kannya, sedangkan Mutharrif 
tidak memarfu'kannya—ia berkata: 

“Musa bertanya kepada Rabb-nya, “Wahai Rabb, beritahukan kepadaku 
penghuni surga yang paling rendah kedudukannya?" Allah berfirman, 
“Baiklah, yaitu laki-laki yang didatangkan setelah semua penduduk surga 
memasuki surga, lalu dikatakan kepadanya, “Masuklah ke dalam surga!” Ia 
menjawab, ‘Wahai Rabb, bagaimana saya memasukinya, sedangkan semua 
manusia telah menempati rumahnya dan mengambil bagian mereka masing- 
masing? Dikatakan kepadanya, ‘Apakah kamu rela jika diberikan kepadamu 
seperti yang dimiliki raja di antara raja-raja di dunia?” 

Ia menjawab, "Ya, saya rela, wahai Rabb!" Allah berfirman, ‘Bagimu 
seperti itu dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya.' 
Hingga kelima kalinya ia berkata, “Cukup, saya telah rela, wahai Rabb!" 

Kemudian Musa berkata, Wahai Rabb, beritahukan kepadaku penduduk 
surga yang paling tinggi kedudukannya!" Allah berfirman, “Baiklah. Mereka 
adalah yang Aku kehendaki. Aku telah menanam kehormatan mereka dengan 
tangan-Ku, dan Aku menyempurnakannya sehingga ia tidak pernah dilihat 
mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak 
manusia'.”2 

Bukti kebenaran riwayat tersebut adalah firman Allah sz : 

“el AL WL MEA TAG 
Ob IPS Wb Aa 
“Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk 


mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati 
sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.”(As-Sajdah: 17) 


26 HR Musli 


Kitab: Al-Iman, no. 312 dari Al-Mughirah bin Syu'bah. 


864 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Diriwayatkan di dalam Ash-Shahihaini—dan lafalnya milik muslim— 
dari hadits Sufyan bin Uyyainah, dari Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi #, beliau bersabda, Allah sa berfirman: 


5. TAN LTE EE z Ten 
pa erni eh ge Yuna aka) bET 


“Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh 
kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar 
telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia.” 


Pembenar dari itu adalah firman Allah s : 


“Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati 
sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan."(As-Sajdah: 17) 


Imam Ahmad berkata: Harun bin Ma'ruftelah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami, Abu Sakhr telah menceritakan 
kepadaku, bahwa Abu Hazm telah menceritakan kepadanya, ia berkata, 
aku mendengar Sahl bin Sa'ad berkata, “Aku pernah menghadiri majelis 
Rasulullah #& yang menceritakan tentang gambaran surga. Kemudian beliau 
bersabda pada akhir pembicaraannya, Di dalamnya ada kenikmatan yang 
tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah 
terlintas di dalam benak manusia'”2 


Kemudian beliau membaca ayat ini: 


“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka selalu berdoa 
kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka 
menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Maka tidak 
seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka 
yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai 
balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." (As-Sajdah: 16-17) 


Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Muslim dari Harun bin Ma'ruf. 


27 HR AI Bukhari: VIWA779, Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 2 dan selain keduanya. 
28 HR Ahmad di dalam Musnad-nya: V/334 dengan sanad-sanad yang shahih. Diriwayatkan pula oleh 
Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 5. 


865 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Kamar, Luas, dan Megahnya Surga 
Allah sx berfirman: 


AENG IE ad) a 
BERUK ANAN Ái 225 Ni 


“Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka 
mendapat kamar-kamar (di surga), di atasnya terdapat pula 
kamar-kamar yang dibangun (bertingkat-tingkat), yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai. (Itulah) janji Allah. Allah tidak akan 
memungkiri janji-Nya." (Az-Zumar: 20) A 


Allah sa berfirman: 
Obat SA a a ié a uas 


“Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas 
apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat- 
tempat yang tinggi (dalam surga)." (Saba': 37) 


Diriwayatkan di dalam Ash-Shahihaini, dan lafalnya dari hadits Malik, 
dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha' bin Yassar, dari Abu Sa'id Al-Khudzri, 
Rasulullah # bersabda: 


SA É AT Se 


“Para penghuni surga akan melihat penghuni kamar di atas mereka 
seperti melihat bintang yang bersinar terang di ufuk timur atau barat 
karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka bertanya, 
‘Wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan bagi para nabi yang tidak 
akan dicapai oleh orang selain mereka?’ Beliau menjawab, ‘Bukan, 


866 


si 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 
demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, mereka adalah orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul'.” 


Diriwayatkan pula di dalam Ash-Shahih dari hadits Abu Hazm, dari Sahl 
bin Sa'ad, Rasulullah #& bersabda: 


Ga AA JA 
PANA | g Gi 


“Para penghuni surga akan saling melihat—melihat—di dalam surga 
seperti melihat bintang yang bersinar terang di ufuk langit." 


Ahmad berkata: Fazarah telah menceritakan kepada kami, Fulaih telah 
memberitahukan kepadaku, dari Hilal—yakni Ibnu Ali—dari Atha', dari Abu 
Hurairah, Rasulullah # bersabda: 


“Para penghuni surga akan saling melihat di dalam surga seperti 
melihat bintang-bintang yang bersinar terang di ufuk karena 
perbedaan keutamaan derajat di antara mereka.” Para shahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah mereka para nabi?" Beliau 
bersabda, “Benar, dan demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, dan juga 
kaum-kaum yang beriman kepada Allah dan membenarkan para 
rasul." 


Al-Hafizh juga telah menceritakan hadits ini kepada kami sesuai dengan 
syarat Al-Bukhari. 


Tempat Orang-Orang yang Saling Mencintai karena Allah di Dalam Surga 

Ahmad berkata: Ali bin Abbas telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Mutharrif telah menceritakan kepada kami, Abu Hazm 
telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sa'id Al-Khudzri, ia berkata, 
Rasulullah 4 bersabda: 


i IV/2556. 


9. Fazatah telah menceritakan kepada kami, Fulaih telah memberitahukan kepadaku, 
Ibnu Ali-, dari Atha’, dari Abu Hurairah, dan sanad-sanad tersebut jayyid (baik. 


867 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


SEE PE A JS IK wah 


“Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, kamar-kamar 
mereka akan terlihat di surga seperti bintang-bintang yang terbit 
di sebelah timur atau barat, lalu dikatakan, ‘Siapakah mereka?” 
Kemudian dijawab, Mereka adalah orang-orang yang saling 
mencintai karena Allah'.”? 


Disebutkan di dalam hadits Athiyyah, dari Abu Sa'id secara marfu': 


IBAN ka Ig 3 Ata 


“Sesungguhnya penghuni Iliyyin dapat dilihat oleh orang-orang yang 
ada di bawah mereka sebagaimana mereka melihat bintang di ufuk 
langit. Dan sungguh, Abu Bakar dan Umar termasuk dari mereka 
yang mendapatkan nikmat tersebut." 


Derajat Tertinggi di Surga adalah Wasilah yang di Dalamnya Ada Kedudukan 
Rasulullah &£ 

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari Ali bin Abbas, dari Syu'aib 
bin Abi Hamzah, dari Muhammad bin Al-Mukandir, dari Jabir bin Abdillah, 
dari Rasulullah 35, beliau bersabda: 


222 


4 ds dekan ad SE Un is Ci 


32 HR Ahmad: III/87 dengan sanad-sanad yang jayyid (baik). 
33 Al-Musnad: III/61 dan sanad-sanadnya lemah. 


868 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Barangsiapa yang berdoa setelah mendengar azan: Allahumma 
Rabba hddihi-da'watit tammah wash-shalatil gdimah âti 
muhammadanil wasilata wal fadhilah wab'atshu maqâmam 
mahmidanil-ladzi wa'adtah.' (Ya Allah, Rabb pemilik panggilan 
yang sempurna dan shalat yang tegak, berikan kepada Muhammad 
wasilah dan keutamaan. Dan bangkitkanlah ia di tempat yang 
terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepadanya), maka 
halal baginya untuk mendapatkan syafaat pada hari Kiamat." 


Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Muhammad bin Salamah, dari 
Ibnu Wahb, dari Haiwah dan Sa'id bin Abi Ayyub, dari Ka'ab bin Algamah, dari 
Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash, bahwasanya ia 
mendengar Nabi 4 bersabda: 


gly giddy ! 
ie dd Ju 


Jika kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka 
ucapkanlah seperti yang ia ucapkan, kemudian bershalawatlah 
untukku. Sebab, barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, Allah 
akan bershalawat (memberi keselamatan) kepadanya sepuluh kali. 
Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku. Sebab, barangsiapa 
memintakan wasilah untukku maka halal baginya syafaat (dariku)." 


Wasilah adalah Derajat Tertinggi di Surga yang Hanya Diperoleh Rasulullah #5 

Imam Ahmad berkata: Abdurrazzag telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Laits, dari Ka'ab, dari Abu 
Hurairah, Rasulullah 4 bersabda: 


34 HR Al-Bukhari: IV614 dan Tirmidzi: 1/211. 
35 HR Muslim: I, Kitab: Ash-Shalah no. 11 dan Abu Dawud: 1/523. 


369 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


BL Lag sad Ji GAY Ala g ais ge zio 23} 
Aiter ah Se ds Jie Yaa gas Hide 


“Jika kalian selesai bershalawat untukku maka mintalah kepada 
Allah wasilah untukku.” Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah wasilah itu?” Rasulullah 44 menjawab, “Derajat tertinggi di 
surga yang hanya diraih oleh satu orang, dan aku berharap akulah 
orang itu." 

Ahmad berkata: Musa bin Dawud telah menceritakan kepada kami, 


Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepada kami, dari Musa bin Wardan, aku 
mendengar Abu Sa'id Al-Khudzri berkata, Rasulullah #& bersabda: 


Aa 


PAN A A oiT tyre, Denai a 
Ol N LS 1855 G5 yaa Ml ie 4553 Au 
“Al-Wasilah adalah derajat di sisi Allah yang tidak ada derajat lagi di 
atasnya, maka mintalah kepada Allah agar memberikan Al-Wasilah 
kepadaku.” 


Ath-Thabrani berkata: Ahmad bin Ali Al-Abar telah menceritakan kepada 
kami, Al-Walid bin Abdul Malik Al-Harrani telah menceritakan kepada kami, 
Musa bin A'yun telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzw'aib, dari 
Muhammad bin Amru bin Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah #4 
bersabda: 


Be Fasa 


“Mintalah wasilah kepada Allah untukku. Sebab, setiap hamba 


meminta wasilah untukku di dunia niscaya aku akan menjadi 
pemberi syafaat—atau saksi—baginya pada hari Kiamat.” 


36 HR Ahmad: I/265. Di dalam sanad-sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim. Ia mencampur adukkan dengan 
hadits lainnya sehingga tidak bisa dibedakan, maka ia pun ditinggalkan. 

37 Al-Musnad: 1/83) dengan sanad-sanad yang di dalamnya ada Ibnu Luhai'ah, seorang yang mukhtalith 
(mencampur adukkan hadits. Sedangkan mengenai diri Musa bin Wardan ada kritikan sediku. 

38 Disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam Majma'uz Zawa'id: 1/333 dan ia mengatakan, “Diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani di dalam Al-Ausath dari Ibnu Abbas. Di dalam sanad-sanadnya ada Al-Walid bin Abdul 


870 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ath-Thabrani mengatakan, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 
Ibnu Abi Dzu'aib selain Musa bin A'yun.” 


Bahan Bangunan Istana di Surga 


Ahmad berkata: AbuAn-Nadhr dan Abu Kamil telah menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Sa'ad Abu 
Mujahid Ath-Thai telah menceritakan kepada kami, Abu Mudalah Al-Mudni, 


maula Ummul Mukminin Aisyah yg telah menceritakan kepada kami bahwa 
ia mendengar Abu Hurairah berkata: 


“Wahai Rasulullah, apabila kami melihatmu maka hati kami menjadi 
lunak dan kami menjadi ahli akhirat. Akan tetapi, jika kami berpisah 
denganmu dunia melenakan kami dan kami mencium (suka) istri-istri dan 
anak-anak kami.’ Maka Rasulullah $ bersabda, Seandainya kalian setiap 
saat seperti ketika bersamaku niscaya para malaikat akan menjabat tangan 
kalian dengan tangan-tangan mereka dan menziarahi kalian di rumah- 
rumahkalian. Seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Diaakan 


mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa supaya Dia mengampuni 
mereka.” 5 


Kami berkata, Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga 
bagaimana bangunannya? Beliau bersabda, ‘Batu batanya dari emas dan 
perak, campuran semennya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara 
dan yagut, tanahnya dari za'faran. Barangsiapa yang memasukinya akan 
bersenang-senang dan tidak akan susah, kekal tidak akan mati, pakaiannya 
tidak akan usang dan usia mudanya tidak akan habis'”“ 


Tirmidzi“ meriwayatkan (hadits) ini dari hadits Abdullah bin Numair, dari 
Sa'dan At-Taimi—ia seorang yang tsigah—, dari Sa'ad bin Abi Mujahid Ath- 
Thai—ia seorang yang tsiqah. Dan ia mengatakan, “Hasan. Ada penguatan 
dua rawi ini dalam riwayat Ibnu Numair.” 


Malik Al-Harrani. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat dan ia mengatakan, “Haditsnya 
lurus ketika meriwayatkan dari orang-orang yang tsigat." Saya katakan: Ini merupakan periwayatannya 
dari Musa bin A'yun, dan ia seorang yang tsiqah. Hadits tersebut tercantum di dalam Al-Mu'jam Al- 
Ath-Thal wi: 1/637. 
39 usah kaya Aa aa dan Tirmidzi: IV/2526. Sanad-sanadhnya sebagaimana yang dikatakan Tirmidzi, 
“Bukan sanad yang kuat dan juga bukan sanad yang muttashil (bersambung.” 
40. HR Tirmidzi: V/3598) yang ia hasankan, dan Ibnu Majah: 1/1752. 


871 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Abu Bakr bin Abi Ad-Dunya berkata: Muhammad bin Al-Mutsana Al- 
Bazzar telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad Al-Kalbi telah 
menceritakan kepada kami, Nafis bin Hanin telah menceritakan kepadakami, 
dari Sa'id bin Abi Urubah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, Rasulullah jg 
bersabda: 


“Allah menciptakan surga ‘Adn dengan tangan-Nya. Batu bata dari 
mutiara putih cemerlang, batu bata dari permata yagut merah, batu bata 
dari zabarjad hijau, campuran semennya dari minyak kasturi, kerikilnya 
dari mutiara dan rerumputannya dari za'faran. Kemudian Dia berfirman 
kepadanya, Bicaralah!'Lalusurgaitu mengatakan, Sungguhberuntungorang- 
orang yang beriman.’ Allah berfirman, ‘Demi kekuasaan dan keagungan-Ku, 
tidak akan dekat dengan-Ku di dalam dirimu orang yang bakhil'.” Kemudian 
Rasulullah 4 membaca ayat, “Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, 
mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9). 

Abu Bakar bin Mardawaih berkata: Abdullah bin Ishag bin Ibrahim telah 

menceritakan kepada kami, Al-Gasim bin Al-Mughirah Al-Jauhari telah 
menceritakan kepada kami, Affan bin Sa'id Al-Mugri telah menceritakan 
kepada kami, Ali bin Shalih telah menceritakan kepada kami, dari Abu 
Rabi'ah, dari Al-Hasan, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah # pernah 
ditanya tentang surga, maka beliau bersabda, Siapa yang memasuki Surga 
akan hidup terus dan tidak akan mati, akan bersenang-senang dan tidakakan 
sengsara, pakaiannya tidak akan usang dan usia mudanya tidak akan habis." 
Ditanyakan, Wahai Rasulullah, bagaimana bangunannya? Beliau menjawab, 
‘Batu batanya dari emas dan perak, campuran semennya dari minyak kasturi, 
kerikilnya dari mutiara dan yaqut, dan tanahnya dari za'faran'” 


Al-Bazzar berkata: Bisyir bin Adam telah menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Ubaidillah Al-Umri telah menceritakan kepada kami, Isa bin Al- 
Fadhil telah menceritakan kepada kami, Al-Hariri telah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, dari Nabi 3%, beliau bersabda: 


“Allah menciptakan surga dari batu bata emas dan perak, campuran 
semennya dari minyak kasturi. Kemudian Dia berfirman kepadanya, 


41 Dhaif jiddan. Lihat Jimi'ul Ahadits Al-Gudsiyah 725. 


42 Lihat, Shahih Muslim: IV, Kitb: Al-Jannah no. 21 yang mendekati maknanya dari hadits Abu Hurairah. 


872 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Bicaralah” Lalu surga mengatakan, “Sungguh beruntung orang-orang yang 
beriman.’ Kemudian para malaikat berkata, ‘Beruntunglah kamu menjadi 
tempat tinggal para raja”.” 

Diriwayatkan oleh Al-Baihagi dan selainnya, “Kemudian Allah berfirman, 
'Beruntunglah kamu menjadi tempat tinggal para raja'.” Diriwayatkan pula 
oleh Wahb dari Al-Hariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id secara marfu'. 

Disebutkan dalam hadits Dawud bin Abi Hindun, dari Anas secara marfu': 


JA gala EA ES sa SAN SAN SI 
“Sesungguhnya Allah telah membangun surga Firdaus dengan 


tangan-Nya, dan mengharamkannya bagi setiap orang musyrik dan 
pecandu khamer, pemabuk." 


Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Mu'awiyah bin Hisyam telah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Ashim telah menceritakan kepada kami, 
dari Umar bin Rabi'ah, dari Al-Hasan, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah 
#5 pernah ditanya, “Wahai Rasulullah bagaimana bangunan surga itu?” Beliau 
menjawab, Terbuat dari batu bata emas dan perak, campuran semennya 
dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan yagut, dan tanahnya dari 
za'faran’.” 

Al-Milath adalah tanah yang diletakkan di antara batu-batuan dalam 
sebuah bangunan agar sebagiannya berkumpul (berhimpun) dengan 
sebagian yang lain. 

Ath-Thabrani berkata: Ahmad bin Khalid telah menceritakan kepada 
kami, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' telah menceritakan kepada kami, 
Shafwan bin Umar telah menceritakan kepada kami, dari Muhajir bin 
Maimun, dari Fathimah ws, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi 48, 
“Di manakah ibunda kami, Khadijah?” Rasulullah 3% menjawab, “Di sebuah 
rumah dari bambu, di mana tidak ada perkataan yang sia-sia maupun 
kepayahan, di antara rumah Maryam dan Asiyah (mantan) istri Firaun.” 
Fathimah bertanya, “Apakah seperti bambu ini?” Beliau menjawab, “Bukan, 
tapi dari bambu yang tersusun dengan mutiara besar, mutiara kecil, dan 
permata yaqut.” 


873 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Ath-Thabrani berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 
Fathimah kecuali dengan sanad-sanad ini.” Shafwan bin Amru meriwayatkan 
hadits tersebut sendirian. 

Saya katakan: Itu adalah hadits gharib, dan ia memiliki syahid (hadits 
penguat) di dalam Ash-Shahih: 

Seksa 


Seni 


“Sesungguhnya Allah sa telah memerintahkanku agar 
menyampaikan berita gembira kepada Khadijah dengan sebuah 
rumah dari mutiara di surga, tidak ada keributan di dalamnya dan 
tidak pula ada kepayahan.” 


Sebagian ulama mengatakan, “Rumah Khadijah terbuat dari bambu 
mutiara, karena ia mendapatkan keunggulan dalam membenarkan Rasulullah 
48 ketika Allah mengutusnya sebagai rasul, sebagaimana yang ditunjukkan 
oleh hadits awal bi'tsah. Jadi, Khadijah adalah wanita pertama yang beriman. 
Tatkala Rasulullah memberitahukan apa yang dilihatnya dan mengatakan, 
“Sungguh, aku mengkhawatirkan diriku” Maka Khadijah menjawab, ‘Demi 
Allah, sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau 
adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturrahmi, jujur dalam 
berkata, mau menanggung beban penderitaan orang lain, menyantuni orang 
yang kekurangan serta membantu orang-orang yang berada di jalan yang 
benar'.”“ 


Adapun penyebutan Maryam dan Asiyah dalam hadits ini, maka di 
dalamnya terdapat pemberitahuan bahwa Rasulullah #& akan menikahi 
mereka berdua di negeri akhirat. Sebagian ulama mendapatkan dalil 
tersebut dari Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim: “Wahai Nabi! Mengapa 
engkau mengharamkan apa yang dihalalkan zAllah bagimu? Engkau ingin 
menyenangkan hati istri-istrimu?" (At-Tahrim: 1). Juga di dalam firman-Nya: 


43 HR Al-Bukhari: XIII/7497 dan Muslim: IV, Kitab: Fadha'ilus Shahabah no, 71 dari hadits Abu Hurairah. 
44 HR Al-Bukhari: V3, Muslim: I, Kitab: Al-Iman, no. 252 dan Ahmad: VI/233 dari hadits Aisyah. 


874 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Yang janda dan yang perawan.” (At-Tahrim: 5). Kemudian disebutkannya 
Asiyah dan Maryam pada akhir surat. 


Hal semacam ini diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib atau selainnya dari 
kalangan salaf. Wallahua'lam. 


Keutamaan Shalat Malam, Memberi Makan dan Banyak Berpuasa 


Abu Bakr bin Abi Dawud berkata: Ibnul Mundzir Ath-Tharifi telah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Ishag telah menceritakan kepada kami, dari An-Nu'man 
bin Sa'ad, dari Ali bin Abi, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


2 I e pena e azs Ie SE ai 
Se ba G gb Ga WB A 

Reg erpi La sipi o KA .. 

FI GIS AN SET ASET SWT 3 JE re 

Be na LA - 

Aoa yu á Ís 

“Di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari 

dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya.” Lalu 

ditanyakan kepada Rasulullah, “Untuk siapakah kamar-kamar itu?” 

Rasulullah # menjawab, “Untuk orang yang baik perkataannya, 


orang yang memberi makan, orang yang selalu berpuasa, dan orang 
yang shalat malam saat manusia sedang terlelap." 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Ali bin Hajr, dari Ali bin Mashar, 
dari Abdurrahman bin Ishag, dan ia mengatakan, “Gharib, kami tidak 
mengetahuinya selain dari haditsnya.” 

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Al-Walid bin Muslim: Mu'awiyah 
bin Salam telah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Salam, Abu Salam 
telah menceritakan kepadaku, Abu Musa Al-Asy'ari telah menceritakan 


kepadaku, Abu Malik Al-Asy'ari telah menceritakan kepadaku, Rasulullah 3 
bersabda: 


45 HR Tirmidzi: 4/1984 dan Ahmad di dalam Musnad-nya: 1/156. Di dalam sanad-sanadnya ada kelemahan. 


875 


'An-NihAyah fil Fitan wal Maldhim 


“Di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari 
dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya, yang 
disediakan oleh Allah bagi orang yang memberi makan, orang yang 
selalu berpuasa dan orang yang shalat malam saat manusia sedang 


terlelap." 
Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Wahb: Hayyn telah 


menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru, dari 
Nabi 35, beliau bersabda: 


“Di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari 
dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya.” Abu Malik Al- 
Asy'ari berkata, “Untuk siapa kamar-kamar itu, wahai Rasulullah?” 
Rasulullah #5 menjawab, “Untuk orang yang baik perkataannya, 
orang yang memberi makan dan orang yang shalat malam saat 
manusia sedang terlelap." 


Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, “Menurutku ini adalah sanad-sanad 


yang hasan. Disebutkannya Abu Malik dalam sanad tersebut menunjukkan 
keshahihannya, karena ia telah meriwayatkannya dan juga menjadi sanad 
haditsnya.” 


Telah disebutkan dalam sebagian hadits bahwa istana di surga terbuat 


dari mutiara, pintu-pintunya, daun-daun pintunya serta atap-atapnya. 
Dalam hadits yang lain disebutkan: 


46 


47 


Balai Eh ai SKNG i Sa YSE dp Si 
Make Si aN 


“Atap-atap surga adalah cahaya yang berkilauan seperti kilat yang 
bercahaya. Kalaulah Allah tidak menetapkan pandangan mereka, 
maka hampir-hampir cahaya itu merenggut pandangan mereka.” 


Al-Musnad: V/343 dan Majma'uz Zawa'id: 1/254 yang disandarkan kepada Ath-Thabrani, Al-Haitsami 


mengatakan, “Rijalnya tsiqat.” 
Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al-Kabir, 


Para rijalnya tsigat sebagaimana dalam Majma'uz Zawd'ic: 1/254) dari Abu Malik Al-Asy'ari. 


876 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Baihagi berkata: Abul Khair bin Basyran telah memberitahukan 
kepada kami, Abu Amru Utsman bin Ahmad, yang terkenal dengan Ibnu As- 
Samak telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad 
bin Manshur telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Abdul Mu'min telah menceritakan kepada 
kami, aku mendengar Muhammad bin Wasi’ menyampaikan dari Jabir bin 
Abdillah, ia berkata: 


“Rasullulah #4 pernah bersabda kepada kami, ‘Maukah aku ceritakan 
kepada kalian tentang kamar-kamar surga?” Kami menjawab, “Tentu, wahai 
Rasullulah, demi ayah dan ibu kami sebagai tebusannya." Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang terbuat dari semua jenis 
batu permata. Bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya 
terlihat dari luarnya. Di dalamnya ada berbagai kenikmatan, kelezatan, 
dan kesenangan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, ataupun 
terlintas dalam benak manusia.” Kami bertanya, “Wahai Rasullulah, untuk 
siapa kamar-kamar ini?” Beliau menjawab, “Untuk orang yang menyebarkan 
salam, orang yang memberi makan, orang yang rajin berpuasa, dan orang 
yang shalat malam saat manusia sedang terlelap.” 

“Kami bertanya, “Wahai Rasullulah, siapa yang sanggup melakukan hal 
itu?” Beliau menjawab, “Umatku sanggup melakukannya, dan aku akan 
memberitahu kalian bagaimana caranya. Barangsiapa yang bertemu dengan 
saudaranya, dan ia mengucap atau menjawab salamnya, berarti ia telah 
menyebarkan salam. Barangsiapa yang memberi makan kepada keluarganya 
sehingga membuat mereka menjadi kenyang, maka ia telah memberi makan. 
Barangsiapa yang berpuasa bulan Ramadhan dan tiga hari pada setiap 
bulannya, makaia telah rajin berpuasa. Dan barangsiapa yang melaksanakan 
shalat Isya' di akhir malam dan shalat Shubuh dengan berjamaah, maka ia 
telah menunaikan shalat malam di saat manusia yang lain: kaum Yahudi, 
Nasrani maupun Majusi sedang tidur.” 

Kemudian Al-Baihagi berkata, “Sanad-sanad ini tidak kuat, hanya saja 
dengan adanya dua sanad maka sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. 
Wallahua'lam.” Ia mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dengan 
sanad yang lain dari Jabir. Kemudian ia menyampaikan hadits semisal itu 


877 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


dari jalur Ali bin Harb, dari Hafsh bin Amru, dari Amru bin Qais Al-Mala'i, 
dari Atha’, dari Ibnu Abbas secara marfu'. 


Al-Baihagi juga meriwayatkan dari hadits Hasan bin Fargad, dari Al- 
Hasan Al-Bashri, dari Imran bin Hushain dan ayahku, keduanya berkata, 
“Rasulullah # pernah ditanya tentang ayat ini: ‘Dan (mendapat) tempat- 
tempat yang baik di surga ‘Adn.’ (At-Taubah: 72). Maka beliau menjawab, ‘Itu 
adalah istana yang terbuat dari mutiara. Di dalam istana itu terdapat tujuh 
puluh rumah dari yagut. Di dalam setiap rumah ada tujuh puluh kamar dari 
zamrud. Di setiap kamar ada tujuh puluh dipan. Di setiap dipan ada seribu 
kasur yang berwarna-warni. Di setiap kasur ada istri dari kalangan bidadari. 
Di setiap kamar ada tujuh puluh hidangan. Pada setiap hidangan ada tujuh 
puluh jenis makanan yang beraneka ragam. Dan di setiap kamar ada tujuh 
puluh pelayan. Seorang mukmin diberi kekuatan untuk mendatangi semua 
itu” 

Saya katakan: Hadits ini gharib, karena jalur sanadnya sangat lemah. 
Apabilajalursanadnyalemahmakamanamungkinbisabersambung.Abdullah 
bin Wahb berkata: Abdurrahman bin Zaid bin Aslam telah memberitahukan 
kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


“Sesungguhnya diberikan kepada satu orang laki-laki sebuah istana 
yang terbuat dari permata. Di dalam istana tersebut terdapat tujuh puluh 
kamar. Di setiap kamar ada seorang istri dari kalangan bidadari. Di setiap 
kamar ada tujuh puluh pintu, yang apabila dimasuki dari setiap pintunya 
akan didapati satu keharuman dari wewangian surga yang berbeda dengan 
keharuman yang ia masuki dari pintu yang lain.” Kemudian beliau membaca 
ayat, “Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai 
balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. "(As-Sajdah: 17). 


Saya katakan: Imam Ahmad telah meriwayatkannya dari Hasan, dari 
Ibnu Luhai'ah. 


Hayyun bin Abdillah bin Syuraih Al-Mw'afiri telah menceritakan 
kepadaku. Lalu ia menyebutkan dengan sanad-sanadnya Seperti itu. Hanya 
saja, ia berkata, “Maka Abu Musa Al-Asy'ari berkata, “Untuk siapakah kamar- 
kamar itu, wahai Rasulullah?” Wallahua'lam. 


878 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Gurthubi menyebutkan dari jalur Abu Hadiyah bin Ibrahim bin 
Hadiyah, dari Anas bin Malik secara marfu': 

“Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang tidak 
terdapat gantungan-gantungan di atasnya dan tidak pula tiang-tiang di 
bawahnya.” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, lalu bagaimanakah penghuninya 
memasukinya?” Rasulullah # menjawab, “Mereka memasukinya seperti 
burung.” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu?” 
Rasulullah # menjawab, Untuk orang-orang yang menderita, orang-orang 
yang sakit, dan orang-orang yang mendapat musibah'." 


Kemah-Kemah di Surga 
Allah sx berfirman: 


Ori ag Ir OO sedia 3 Eh paih 5 yo 


“Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka 
nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (Ar- 
Rahman: 72-73) 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihain—dan lafalnya milik Muslim— 
dari hadits Abu Imran Al-Jauni, dari Abu Bakr bin Abi Musa Al-Asy'ari, dari 
ayahnya, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


Seri 
a 


“Orang yang beriman di surga diberi kemah yang terbuat dari mutiara 
yang berongga, panjangnya enam puluh mil dan di sana ia memiliki 
istri-istri yang ia gilir dan mereka tidak saling melihat." 


Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan: “Tiga puluh mil.” Adapun yang 
benar adalah “Enam puluh mil.” 


48 HR Al-Bukhari: VII/4879, Muslim: IV, Kitab: Al—Jannah no. 23, dan Ahmad: IV/400. 


879 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Abu Bakr bin Abi Ad-Dunya berkata: Muhammad bin Hafsh telah 
menceritakan kepadaku, Manshur telah menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Ash-Shabah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Kemah di surga terbuat dari mutiara yang berongga, 
panjangnya satu farsakh dan lebarnya satu farsakh. Kemah tersebut memiliki 
seribu pintu yang terbuat dari emas. Di sekitarnya ada tenda-tenda melingkar 
sepanjang lima puluh farsakh. Tenda itu dapat ia masuki dari setiap pintu 
dengan membawa hadiah dari Allah sg. Itulah yang dimaksud dengan 
firman-Nya, “Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari 
semua pintu." (Ar-Ra'ad: 23)." 

Ibnul Mubarak berkata: Hammam telah memberitahukan kepada 
kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Kemah di surga terbuat 
dari mutiara yang berongga, satu farsakh kali satu farsakh. Kemah tersebut 
memiliki empat ribu daun pintu yang terbuat dari emas.” 

Qatadah meriwayatkan dari Khalid Al-Ashri, dari Abu Ad-Darda', ia 
berkata, “Kemah yang terbuat dari mutiara, yang memiliki tujuh puluh pintu 
yang kesemuanya dari mutiara.” 


Tanah Surga 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihain dari hadits Az-Zuhri, dari Anas bin 
Malik, dari Abu Dzar, dalam hadits Mi'raj Rasulullah # bersabda: 


BEI sy ji Jae ya sy El sisi 


“Kemudian aku dimasukkan ke surga, maka terlihat di sana kemah- 
kemah dari mutiara dan tanahnya dari misk.” 


Imam Ahmad berkata: Rauh telah menceritakan kepada kami, Hammad 
telah menceritakan kepada kami, Al-Hariri telah menceritakan kepada kami, 
dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah 3 pernah bertanya 
kepada Ibnu Shaid tentang tanah surga. Ia menjawab, “Ia (seperti) butiran 
tepung putih, misk murni.” Maka Rasulullah # bersabda, “Ia benar.” 


39 HR Al-Bukhari: 1/349, Muslim: I, Kitab: Al-Iman, no. 263, dan Ahmad: V/144 
50. Shahih. HR Muslim: IV, Kitab; Fitan no. 92 dan Ahmad: IN A. MAS GOT AU Dan 


to — &£&HWE 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Muslim meriwayatkan 
yang semisal itu dari hadits Abu Salamah, dari Abu Nadhrah. Muslim juga 
meriwayatkannya dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, dari Abu Umamah, dari Al- 
Hariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, bahwasanya Ibnu Shayyad pernah 
bertanya kepada Nabi 4 tentang tanah surga. Maka beliau menjawab: 


HALAH 
ANE na As Ka OP 
“Ia (seperti) butiran tepung putih, misk murni. 


Ahmad berkata: Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami, Sufyan 
telah menceritakan kepada, dari Mujalad, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin 
Abdillah, ia berkata, “Rasulullah bersabda berkenaan dengan orang Yahudi, 
“Aku bertanya kepada mereka tentang tanah surga, ia seperti tepung putih?' 


Lalu mereka menjawab, 'Ia seperti roti, wahai Abul Qasim.’ nanas Rasulullah 
3 bersabda, Roti dari tepung putih murni'”8 


Telah disampaikan di depan dalam hadits Abu Hurairah, Ibnu Umar dan 
selain keduanya mengenai gambaran bangunan surga, bahwa campuran 
semennya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan yagut, dan 
tanahnya dari za'faran. Al-Milath secara bahasa adalah penyebutan untuk 
tanah yang diletakkan di antara tonggak- tonggak bangunan. Maka, bisa jadi 


sebagian bangunan tanahnya adalah misk dan sebagiannya lagi tanahnya 
adalah za'faran. Wallahua'lam. 


Terkait besar dan luasnya surga, telah disebutkan di dalam Ash-Shahih 
sebuah hadits dari Anas, bahwasanya Rasulullah 34 bersabda: 
M3 UG SAN Gya A Sada ai Ep 
“Dan sungguh, busur panah atau tempat meletakkan anak panah 
kalian—yakni bagian tali busur tempat diletakkannya pangkal anak 
panah—di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya."s 


51 Shahih. HR Ahmad: II 4 dan Muslim: IV, Kitab: Al-Fitan no. 92 dari Abu Sa'id Al-Khudzri. 
52 Al-Musnad: W361 dari Jabir. 


53 Al-Musnad: IV 141 dari Anas, 


881 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Ahmad berkata: Abdurrazzag telah menceritakan kepada kami, Ma'mar 
telah menceritakan kepada kami, dari Tamam, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
Rasulullah £ bersabda: 


KANG AN Ga Ka Jk ga ssi ba AI 


“Sungguh, tempat cambuk salah seorang dari kalian di surga adalah 
lebih baik daripada isi antara langit dan bumi.” Shahih menurut 
syarat Asy-Syaikhaini. 


Ibnu Wahb berkata: Amru bin Al-Harits telah menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Junaid telah menceritakan kepadanya, Amir bin Sa'ad bin 
Abi Wagash telah menceritakan kepadanya. Sulaiman berkata, “Aku tidak 
mengetahui, hanya saja ia telah menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari 
Rasulullah #£, beliau bersabda: 

Sa Meera! GUN SL 


“Seandainya sedikit cahaya dari surga nampak di dunia, tentu ia 
akan menghiasi apa yang ada di antara langit dan bumi.” 


Ag 


Sungai, Pepohonan, dan Buah-Buahan Surga 
Allah sa berfirman: 


“Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (Al- 
Bagarah: 25). 


Je g 
OP 


“Di bawah mereka mengalir sungai-sungai...” (Al-A'raf: 43). 


54 Al-Musnad: W315 dari Abdu Hurairah dengan sanadsanad yang shahih. 
55 HR Ahmad: 1171 dari hadits Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad bin Abi Wagash. Sanad-sanadnya 
dishahihkan oleh Ahmad Syakir. 


882 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


? 


» 


Paa 


“Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang- 
orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak 
payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan 
sungai-sungai khamer (anggur yang tidak memabukkan) yang lezat 
rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di 
dalamnya mereka memperoleh di segala macam buah-buahan, dan 
ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang 
kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih, 
sehingga ususnya terpotong-potong?” (Muhammad: 15). 


Teten tata aa HL iea 

s II ENGE a s É GEN aei 3 
3 

Bf ay aeit errat ea 
GE Gaga ASLI $ 
“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa 
(ialah seperti taman); mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang 


yang bertakwa; sedangkan tempat kesudahan bagi orang yangingkar 
kepada Tuhan ialah neraka.” (Ar-Ra'ad: 35). 


Imam Ahmad berkata: Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, 
Al-Hariri telah memberitahukan kepada kami, dari Hakim bin Mu'awiyah bin 
Abi Bahz, dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah #5 bersabda: 


ES gan pn yaah z5 Adi 343 gl ya ig 
30 Wa 


883 


An-Nihêyah fil Fitan wal Mallihim 


“Di surga ada laut susu, laut air, laut madu dan laut khamer. 
Kemudian dari situlah sungai-sungai dialirkan.” Diriwayatkan oleh 
Tirmidzi dari Bindar, dari Yazid bin Harun dengan lafal yang sama, 
dan ia mengatakan, “Hadits hasan shahih.” 


Abu Bakr bin Mardawaih berkata: Ahmad bin Muhammad bin Ashim 
telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin As-Saman 
telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan 
kepada kami, Al-Harits bin Ubaid Abu Qudamah Al-Iyadi telah menceritakan 
kepada kami, Abu Imran Al-Jauni telah menceritakan kepada kami, dari Abu 
Bakr bin Abi Qaid, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah £ bersabda: 


“Apakah kalian menyangka bahwa sungai-sungai surga itu adalah 
lubang-lubang yang memanjang di bumi? Tidak demi Allah, 
sesungguhnya ia mengalir di atas permukaan bumi, kedua tepinya 
adalah kubah-kubah dari mutiara, tanahnya adalah misk adzfar." 
Dikatakan, “Wahai Rasulullah, apakah adzfar itu?” Rasulullah & 
menjawab, “Yang tidak ada campurannya.” Diriwayatkan pula oleh 
Ibnu Abi Ad-Dunya dari Ya'gub bin Ubaid, dari Yazid bin Harun 
dengan lafal yang sama secara mauguf. 


Al-Baihagi meriwayatkan dari Al-Hakim dan selainnya, dari Al-Asham, 
dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, dari Asad bin Musa, dari Abu Tsauban, dari 
Atha’ bin Gurrah, dari Abdullah bin Dhamrah, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
Rasulullah # bersabda: 


“Barangsiapa ingin diberi minuman khamer oleh Allah di akhirat, 
maka hendaklah ia meninggalkannya di dunia. Dan barangsiapa 
ingin diberi pakaian sutra oleh Allah di akhirat, maka hendaklah 
ia meninggalkannya di dunia. Sungguh, sungai-sungai surga itu 
memancar dari bawah bukit-bukit atau gunung-gunung kasturi. 
Seandainya perhiasan penduduk surga yang paling rendah 
tingkatannya dibandingkan dengan seluruh perhiasan penduduk 
dunia, pastilah perhiasan penduduk surga yang paling rendah 


56 HR Ahmad: VS dan Tirmidzi: IV/2571. 


884 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tingkatannya itu lebih utama dari seluruh perhiasan penduduk 
dunia.” 


Diriwayatkan dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Amru 
bin Murrah, dari Murrah, dari Abdullah, ia berkata, “Sungai-sungai surga 
mengalir dari gunung kasturi.” 


Saya katakan: Yang paling benar hadits ini adalah mauguf. 


Gambaran Telaga Kautsar: Sungai Surga yang Paling Terkenal 
Allah & berfirman: 


DAN aeu $ Oh an Jas O AN a NG 


“Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang 
banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan 
berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). 
Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari 
rahmat Allah)." (Al-Kautsar: 1-3) 


Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari hadits Muhammad bin Fudhail 
dan Ali bin Mashar, keduanya meriwayatkan dari Al-Mukhtar bi Fulful, 
dari Anas, bahwa ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah 36, beliau 
bersabda, “Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?” Para shahabat berkata, 
“Allah dan Rasul-Nya letih mengetahui." Beliau bersabda, “Ia adalah sungai 
yang dijanjikan Allah kepadaku, yang di dalamnya ada banyak kebaikan.” 

Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari hadits Sinan, dari Qatadah, dari 
Anas, dalam hadits Mi'raj Rasulullah # bersabda: 


Ji Jaja GL El aan jins, 
. Jas SE Susi sal Kita 


“Aku mendatangi telaga, pada kedua tepinya terdapat kubah-kubah 
berongga yang terbuat dari mutiara. Maka aku pun bertanya, 'Apa 


57 HR Muslim: 1, Kitab: Ash-Shalah no. 53, Abu Dawud: 1V/47-47, Tirmidzi: IV/2542, dan Ahmad: 11/102. 


885 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


ini, wahai Jibril? Ia menjawab, Ini adalah Al-Kautsar yang Allah 
berikan kepadamu'.”* Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Ibnu 
Adi, dari Humaid, dari Anas dengan lafal yang sama. Dalam sebuah 
riwayat disebutkan, “Lalu aku menyentuh ke arah air itu mengalir 
dan ternyata ia adalah misk adzfar." Hadits ini memiliki banyak jalur 
dari Anas dan selainnya dari kalangan shahabat, dan juga memiliki 
lafal yang beraneka ragam. 


Ahmad berkata: Muhammad bin Fudhail telah menceritakan kepada 
kami, dari Al-Mukhtar bin Fulful, dari Anas, dari Nabi 46, beliau bersabda: 
feo ga to anta MUMI 
Jaa san BSI 
“Al-Kautsar adalah sungai di surga yang telah dijanjikan Rabbku 


kepadaku.” Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Kuraib, dari 
Ibnu Fudhail. 


Ahmad berkata: Abdus Shamad telah menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Tsabit telah menceritakan kepada kami, dari Anas, ia berkata, 
Rasulullah #5 bersabda: 


“Aku diberi Al-Kautsar, yaitu sungai yang mengalir sebagaimana 
sungai di bumi, kedua tepinya kubah-kubah permata dan tidak tipis, 
lalu aku pukul dengan tanganku sampai pada tanahnya, ternyata 
tanahnya adalah misk adzfar dan kerikilnya adalah permata.” 


Ahmad berkata: Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi telah menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubaidillah bin Syihab, putera dari saudara laki-laki Syihab, 


58 HR Al-Bukhari: VNU2964, Muslim: 1, Kitab: Ash-Shalih no. 53, Tirmidzi: V/3359, dan j: 
59 Shahih. HR Ahmad: II/102. iso 
60 Shahih, HR Ahmad: I/103 dan Tirmidzi: V/3360) dengan lafal semisal itu. 


886 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


telah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Anas bin Malik, ia berkata, 
“Rasulullah # pernah ditanya tentang Al-Kautsar, maka beliau menjawab, 
Ta adalah sungai yang Allah berikan kepadaku, airnya lebih putih dari susu, 
lebih manis dari madu, dikelilingi burung-burung yang lehernya seperti leher 
unta." Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, itu adalah burung yang sangat 
lezat.” Maka beliau bersabda, 'Memakannya lebih nikmat darinya’.”® 


Al-Hakim berkata: Al-Asham telah memberitahukan kepada kami, 
Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, Idris bin Yahya telah 
menceritakan kepada kami, Al-Fadhl bin Al-Mukhtar telah menceritakan 
kepadaku, dari Ubaidillah bin Mauhib, dari Hushain bin Mihshan Al- 
Khathami, dari Hudzaifah, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


“Sesungguhnya di surga ada burung seperti unta.” Abu Bakr berkata, 
“Wahai Rasulullah, itu adalah burung yang sangat lezat.” Maka beliau 
bersabda, “Lebih lezat daripada itu bagi siapa yang memakannya. Dan 
engkau termasuk orang yang akan memakannya, wahai Abu Bakr." Ia juga 
meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Abi Urubah, dari Qatadah secara mursal, 

Ahmad berkata: Maslamah Al-Kharaji telah menceritakan kepada kami, 
Tsabit telah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Al-Mahad, dari Abdul 
Wahb bin Abi Bakr, dari Abdullah bin Abi Bakr, dari Abdullah bin Muslim, dari 
Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah #& pernah ditanya 
tentang Al-Kautsar, lalu beliau menjawab, “Ia adalah sungai di surga yang 
Allah berikan kepadaku, warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih 
manis daripada madu dan di dalamnya ada burung-burung yang lehernya 
seperti leher-leher unta.” Umar berkata, “Wahai Rasulullah, berarti itu burung 
yang sangat lezat?” Lantas, beliau bersabda, “Memakannya lebih nikmat 
darinya, wahai Umar.” 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ad-Darawardi, dari putra saudara 
laki-laki Ibnu Syihab, dari ayahnya dari Anas. 


© Riwayat Ibnu Umar 


Ahmad berkata: Ibnu Hafsh telah menceritakan kepada kami, Warga" 
telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Atha’ telah menceritakan 


61 Al-Musnad:WV236. 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


kepada kami, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah 
#6 bersabda: 


“Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kedua tepinya dari emas, airnya 
mengalir di atas mutiara dan yagut, airnya lebih putih daripada susu 
dan lebih manis daripada madu." 


Telah diriwayatkan pula oleh Ismail bin Aliyah dan Muhammad bin 
Fudhail, dari Atha’ bin As-Saib, dari Muharib, dari Ibnu Umar secara marfu’: 


“Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kedua tepinya dari emas, airnya 
mengalir di atas mutiara dan yagut, tanahnya lebih wangi daripada 
kasturi dan airnya lebih putih daripada salju.'* Dalam sebuah 
riwayat disebutkan: “Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis 
daripada madu dan lebih lembut daripada mentega.” Diriwayatkan 
pula oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Muhammad bin 
Fudhail, dan Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan shahih.” 


@ Riwayat Ibnu Abbas 


Al-Bukhari berkata: Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, 
Husyaim telah menceritakan kepada kami, Yunus telah memberitahukan 
kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata 
mengenai Al-Kautsar, “Itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada 
beliau.” 

Ibnu Bisyir berkata, “Aku berkata kepada Sa'id bin Jubair, “Namun orang- 
orang menganggap bahwa itu adalah sungai yang ada di surga." Maka Sa'id 
pun menjawab, “Sungai di dalam surga juga merupakan kebaikan yang 
diberikan Allah kepada beliau'.” 

Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Kuraib: Umar bin Ubaid telah 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kedua tepinya dari emas dan 
perak, airnya mengalir di atas yagut dan mutiara, airnya lebih putih daripada 


62 Shahih, HR Ahmad 6476 cetakan Syakir, Tirmidzi: V/3361 dan Ibnu Majah: WA334. 
63 HR Tirmidzi: V/2361 dan ia mengatakan, “Hasan shahih." 
64 HR Al-Bukhari: VIIV4966 dari Ibnu Abbas. 


888 


sei 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


salju dan lebih manis daripada madu.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh 
Al-Aufi dari Ibnu Abbas. 


@ Riwayat Aisyah 


Al-Bukhari berkata: Khalid bin Yazid Al-Kahili telah menceritakan 
kepada kami, Israil telah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari 
Abu Ubaidah, dari Aisyah w , ia berkata, “Aku pernah bertanya kepadanya 
tentang firman Allah, “Innd a'thaindkal-kautsar. Maka Aisyah menjawab, ‘Itu 
adalah sebuah sungai yang telah Allah berikan kepada Nabi kalian 4g. Kedua 
tepinya terdapat mutiara yang berlubang dan bejana-bejananya sejumlah 
bintang di langit'.”ss 

Kemudian Al-Bukhari berkata: Telah diriwayatkan oleh Zakaria, Abul 
Ahwash dan Mutharif, dari Abu Ishag, Abu Nu'aim Al-Fadhl bin Dakin 
berkata, Ibnu Abi Najaih telah menceritakan kepada kami, dari Mujahid, ia 
berkata, “Al-Kautsar adalah surga.” 


Aisyah mengatakan, “Ia (Al-Kautsar) adalah sungai di surga. Seseorang 
memasukkan jari-jemarinya pada kedua telingannya masih mendengar 
suara gemericiknya sungai tersebut.” 


Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Abu Kuraib, dari Waki', dari Abu 
Ja'far Ar-Razi, dari Ibnu Abi Najih, dari Aisyah w, ia berkata, “Siapa yang 
ingin mendengar gemericiknya Al-Kautsar—suara aliran airnya—hendaklah 
ia meletakkan jari-jemarinya pada kedua telinganya.” Hal ini bukan berarti 
suara gemericiknya Al-Kautsar bisa didengar secara langsung. Akan tetapi 
suara gemericiknya mirip dengan apa yang didengar ketika seseorang 
meletakkan jari-jemarinya pada kedua telinganya. 


Sungai Al-Baidakh di Surga 

Ahmad berkata: Bahz telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al- 
Mughirah telah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, 
“Rasulullah sangat senang dengan mimpi yang baik, sehingga sering beliau 
bersabda, “Apakah ada salah seorang dari kalian yang bermimpi? Apabila 


65 HR Al-Bukhari: VIIV4965 dari Aisyah. 


An-Nihâyah fil Fitan wal Mallihim 


ada seseorang yang bermimpi, beliau bertanya tentang mimpi itu. Jika 
mimpi tersebut tidak negatif, beliau merasa senang terhadap mimpi yang 
diimpikannya. 

Kemudian ada seorang wanita datang seraya berkata, “Wahai Rasulullah, 
aku bermimpi seakan-akan aku masuk ke dalam surga. Lalu aku mendengar 
sesuatu yang menjadikan surga bergetar. Lantas kuteliti, ternyata telah 
dihadirkan si fulan, si fulan dan si fulan, hingga ia sebutkan dua belas 
orang—sebelum itu Rasulullah 45 telah mengirim sebuah ekspedisi militer. 
Kedua belas orang itu didatangkan dengan mengenakan pakaian kotor dan 
urat leher mereka mengalirkan (darah). Lalu dikatakan, “Bawalah mereka ke 
sungai Al-Baidakh—atau ia mengatakan sungai Al-Baidzakh.' Disana mereka 
ditenggelamkan (dimandikan). Setelah itu mereka keluar dengan wajah yang 
telah berubah bagaikan bulan di malam purnama. 

Lalu mereka datang dengan membawa kursi-kursi emas dan duduk di 
atasnya. Selanjutnya disajikan kepada mereka piring—atau kalimat yang 
semakna—yang berisi kurma, dan mereka pun memakannya. Tidaklah ia 
membolak-balikkan piring tersebut kecuali ia dapat memakan buah yang ia 
kehendaki. Maka aku pun makan bersama mereka. 

Kemudian datanglah pembawa berita dari ekspedisi Rasulullah dan 
berkata, Wahai Rasulullah, masalah kami begini dan begini, lalu fulan dan 
fulan terbunuh.' Hingga ia menyebutkan dua belas orang sebagaimana yang 
telah dihitung oleh wanita tersebut. Lantas Rasulullah bersabda, “Panggil 
wanita itu kemari! Wanita itu pun dihadapkan, lalu beliau bersabda, 
“Ceritakan mimpimu kepada orang ini! Wanita itu lalu menceritakan 
mimpinya. Maka orang itu pun berkata, “Kejadian itu sebagaimana yang ia 

katakan, wahai Rasulullah'.”“ 


Sungai Barig di Pintu Surga 


Ahmad berkata: Ya'gub telah menceritakan kepada kami, ayahku telah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, dari Al-Harits bin Fudhail Al- 


66 Al-Musnad: NW135 dan sanad-sanadnya shahih. 


890 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Anshari, dari Mahmud bin Lubaid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah 3% 
bersabda: 


“Para syuhada berada di sungai Barig, sebuah sungai di pintu surga 
di dalam kubah hijau. Rezeki mereka keluar dari surga pada waktu 
pagi dan petang." 


Di dalam hadits Al-Isra’ ketika menyebutkan Sidratul Muntaha beliau 
bersabda, “Adaempatsungai yang keluar dari akarnya, dua sungai dalam dan 
dua sungai luar. Dua sungai dalam adalah dua sungai di surga, sedangkan 
dua luar adalah sungai Nil dan Eufrat.” 


Disebutkan dalam Musnad Ahmad dan Shahih Muslim—dan lafalnya 
adalah milik Muslim—dari hadits Ubaidillah bin Umar, dari Habib bin 
Abdirrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, ia berkat, Rasulullah 
# bersabda: 


fe f 1 WE TEI 

BN Se E Jay SANG duss biu 

“Saihan, Jaihan, Eufrat, dan Nil semuanya adalah sungai-sungai di 
surga.” 


Al-Hafizh Adh-Dhiya’ meriwayatkan dari jalur Utsman bin Sa'id bin Sabig, 
dari Salamah bin Ali Al-Khasyani, dari Mugatil bin Hayyan, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, dari Nabi 3%, beliau bersabda: 


“Allah menurunkan lima sungai di bumi. Pertama adalah Saihun, 
sebuah sungai di India. KeduaadalahJaihun, sebuah sungai di Balkha. 
Ketiga dan keempat adalah Dajlah dan Eufrat, dua sungai di Irak. 
Dan kelima adalah Nil, sebuah sungai di Mesir. Allah menurunkan 
sungai-sungai tersebut dari sumber mata air yang sama yang berada 


67 HR Ahmad: 1/266. Sanad-sanadnya dishahihkan oleh Al-Alamah Ahmad Syakir. Hadits tersebut tercantum 
di dalam Majma'uz Zawa'id: V/298 yang dinisbahkan kepada Ath-Thabrani, dan ia mengatakan, “Rijalnya 
Ahmad tsiqat.” 

68 Shahih. HR Al-Bukhari: X/5610 dari hadits Anas. 


891 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


di surga di lapisan yang paling bawah, di atas dua sayap malaikat 
Jibril. Allah mengalirkannya di muka bumi sehingga membawa 
banyak manfaat untuk manusia. Itulah yang dimaksud dengan 
firman Allah sx, ‘Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu 
ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi." (Al-Mukminun: 
18). 


Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar nanti, Allah akan mengutus Jibril 
untuk mengangkat dari bumi: Al-Qur'an, ilmu, batu Hajar Aswad, 
batu yang berada di Magam Ibrahim, peti Nabi Musa MD berikut 
isinya, dan lima sungai ini. Semuanya akan diangkat kembali ke 
langit, itulah yang dimaksud dengan firman-Nya, Dan pasti Kami 
berkuasa melenyapkannya.' (Al-Mukminun: 18). Ketika semua 
ini sudah diangkat dari muka bumi, maka penduduk bumi telah 
dihalangi dari kebaikan dunia dan akhirat." 


Hadits ini sangat gharib, bahkan mungkar. Maslamah bin Ali haditsnya 
lemah menurut para imam hadits. 


Allah telah mensifati sungai-sungai surga dengan alirannya yang 
banyak. Penduduk surga dapat mengalirkannya sekehendak mereka atau 
menahannya di tempat mana pun yang mereka sukai. Mata air dialirkan 
untuk mereka dengan berbagai macam minuman dan air. 

Ibnu Mas'ud berkata, “Tidak ada mata air di surga melainkan ia memancar 
dari bawah gunung kasturi.”AI-A'masy meriwayatkan dari Umar bin Murrah, 
dari Masrug, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Sungai-sungai surga mengalir 
dari bawah gunung kasturi.” Hadits ini telah diriwayatkan secara marfu'. 

Diriwayatkan pulaoleh Al-Hakim didalam Mustadrak-nya:Al-Ashamtelah 
memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman telah memberitahukan 
kepada kami, Asad bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Musa 
telah menceritakan kepada kami, Ibnu Tsauban telah menceritakan kepada 
kami, dari Atha' bin Ourrah, dari Abdullah bin Dhamrah, dari Abu Hurairah, 
ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 

“Barangsiapa ingin diberi minuman khamer oleh Allah di akhirat, 
hendaklah ia meninggalkannya di dunia. Dan barangsiapa ingin diberi 


892 


pe 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


pakaian sutra oleh Allah di akhirat, maka hendaklah ia meninggalkannya 
di dunia. Sungguh, sungai-sungai surga itu memancar dari bawah bukit- 
bukit atau gunung-gunung kasturi. Seandainya perhiasan penduduk surga 
yang paling rendah tingkatannya dibandingkan dengan seluruh perhiasan 
penduduk dunia, niscaya perhiasan penduduk surga yang paling rendah 
tingkatannya itu lebih utama dari seluruh perhiasan penduduk dunia.” 


Pepohonan di Surga 


Allah sx berfirman: 


4 PA . 
Hiasi sandal Ulas izak 
aka Gn 
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 
kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama- 
lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, 
dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.” 
(An-Nisa': 57) 


Ori ey Ne GO osis 


“Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (Ar- 
Rahman: 48-49) 


Al-Afnan yakni Al-Aghshan (batang-batang). 


“Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya." (Ar-Rahman: 64) 


Yakni, cenderung kehitam-hitaman karena warna hijaunya yang amat 
kuat, dan pepohonannya yang rimbun (rindang). 


893 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Allah & berfirman: 
Senin 


“Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari 
sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari 
dekat.” (Ar-Rahman: 54) 


Yakni, dekat untuk dipetik, sedang mereka berada di atas ranjang. 
Sebagaimana pula firman Allah sx: 


“Buah-buahannya dekat.” (Al-Haqqah: 23) 
ops 


“Dannaungan (pepohonan)nyaddekatdiatas merekadan dimudahkan 
semudah-mudahnya untuk memetiknya (buah)nya.” (Al-Insan: 14) 


di Opi ind Ooo aU adi Lana 
YO OK Oni Ji O ngk 


Tp 4 2 

Pu EE gka 
“Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. 
(Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan 
pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya). Dan naungan 
yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan 
buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak 
terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.” 
(Al-Waqi'ah: 27-34) 


Rytro pa BCE, a 

OST FE GS ls 
“Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima." 
(Ar-Rahman: 68) 


894 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang 
berpasang-pasangan." (Ar-Rahman: 52) 


Abu Bakar bin Abi Dawud berkata: Abdullah bin Sa'id telah menceritakan 
kepada kami, Ziyad bin Al-Hasan bin Al-Furat Al-Farar telah menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Hazm, dari Abu hurairah, 
ia berkata, Rasulullah & bersabda: 


nis a BUN) 


“Tidak ada satu pun pepohonan di surga melainkan batangnya dari 
emas." 


ik NGU 


Demikianlah yang diriwayat oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id—Abdullah bin 
Sa'id Al-Kindi Al-Asyaj—dan ia mengatakan, “Hasan shahih.” 

x Abu Bakr bin Abi Ad-Dunya berkata: Hamzah bin Al-Abbas telah 
menceritakan kepadaku, Abdullah bin Utsman telah memberitahukan 
kepada kami, Ibnul Mubarak telah memberitahukan kepada kami, Sufyan 
telah memberitahukan kepada kami, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata: 

“Pohon kurma di surga itu cabang-cabangnya adalah zamrud, warnanya 
emas kemerahan. Pelepahnya adalah pakaian untuk penduduk surga, kain 
dan perhiasan mereka berasal darinya. Besar buahnya seperti tempayan atau 
ember, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih lembut 
daripada keju dan tidak ada bijinya.” 

Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari telah 
menceritakan kepadaku, Abu Amir Al-Aqdi telah menceritakan kepada kami, 
Rabi'ah bin Shalih telah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Haram, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 

“Naungan yang panjang di surga itu hanya sebatang pohon. Panjang 
naungannya membutuhkan waktu perjalanan seratus tahun bagi pengendara 


69 HR Tirmidzi: IV/2525, ia mengatakan, “Hadits hasan gharib dari hadits Abu Sa'id.” Dan tidak mengatakan, 
“Hasan shahih,” 


895 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


yang paling cepat. Naungannya meliputi semua arah. Semua penghuni 
surga berdatangan menuju pohon tersebut. Mereka berbincang-bincang 
di bawah naungannya. Sebagian dari mereka ada yang menginginkan dan 
teringat dengan permainan seperti yang ada di dunia. Kemudian Allah sx 
mengirimkan semilir angin dari surga. Pohon itu pun bergerak dengan segala 
bentuk permainan yang ada di dunia.” 


Pohon di Surga 

Di dalam surga ada sebuah pohon, bila seorang pengendara kuda 
pacu yang tercepat mengelilinginya selama seratus tahun, tidak akan bisa 
melewatinya 

Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini dari riwayat Wahb, dari Abu Hazm, 
dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah 46 bersabda: 


PINALA: WAT, IN $| zert 
AEA IE BL G 3 SU p iE 
“Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon, apabila seorang 
pengendara menempuh perjalanan di bawah naungannya selama 
seratus tahun, ia masih belum bisa melewatinya.” 


Abu Hazm berkata, “Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada 
An-Nu'man bin Abul Ayyasy Ar-Rizagi, maka ia pun berkata, “Abu Sa'id telah 
menceritakan kepadaku, dari Nabi #4, beliau bersabda, Sesungguhnya di 
dalam surga ada sebuah pohon, bila seorang pengendara kuda pacu tercepat 
mengelilinginya selama seratus, ia tidak akan bisa melewatinya'.” 

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dari hadits Sa'id bin Abi Urubah, 
dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi #f mengenai firman Allah sx, ‘Dan 
naungan yang terbentang luas.’ Beliau bersabda, “Sesungguhnya di dalam 
surga ada sebuah pohon, bila seorang pengendara menempuh perjalanan di 
bawah teduhannyaselama seratus tahun, ia masih belum bisa melewatinya.” 


70 HR Al-Bukh: 
71 HR Al-Bukhar 
72 Shahih Al-Bul 


i: X6552 dan Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 8) dari hadits Sahl bin Sa'ad. 
1/6553 dan Muslim: IV, Kitab: Al-annah no. 8. 
i: VV3251. 


896 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ahmad berkata: Syuraih telah menceritakan kepadaku, Fulaih telah 
menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abi 
Amarah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 35 bersabda: 


“Di dalam surga ada sebuah pohon, di mana seorang pengendara 


berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun. Jika kalian 
mau bacalah ayat Dan naungan yang terbentang luas’. 


Rasulullah 48 bersabda: 
5 DAH Iaia aies a 


“Sungguh sehasta busur atau sebuah cambuk di surga lebih baik 
dari apa yang padanya matahari terbit dan terbenam (dunia). 
Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari Muhammad bin Sinan dari 
Fulaih. 


Ag basi o SG 


Dalam riwayat Muslim dari jalur. Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi 4, 
beliau bersabda: 


“Di dalam surga ada sebuah pohon, bila seorang pengendara 
menempuh perjalanan di bawah naungannya selama seratus tahun, 
ia masih belum bisa melewatinya.” 


© Riwayat dari Jalur Lainnya 


Ahmad berkata: Hajjaj telah menceritakan kepada kami, Laits bin 
Suwaid telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Mudni telah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah EA 
bersabda: 


Eyes 3 


“Didalam surga ada sebuah pohon, dimana seorang pengendara bisa 
berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun.” 


73  Muttafag alaihi. HR Al-Bukhari: VU3252. Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 6, dan Ahmad: 1/452 dari Abu 
Hurairah, 

74 Shahih. HR Al-Bukhari: V/3253, 

75 Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 6. 

76 Shahih. HR Ahmad: I/452, 


897 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


@ Riwayat dari Jalur Lain 

Ahmad berkata: Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, dari 
Hammad, dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah berkata, 
aku mendengar Abul Qasim bersabda: 


sn AA PER PAP 
wê Gadha aa 
“Di dalam surga ada sebuah pohon, di mana seorang pengendara 
berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun.” 


Ahmad berkata: Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, dari 
Hammad, dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah berkata, 
aku mendengar Abul Qasim bersabda: 


“Di dalam surga ada sebuah pohon, bila seorang pengendara bisa 
menempuh perjalanan di bawah naungannya selama seratus tahun, 
ia masih belum bisa melewatinya." 


@ Riwayat dari Jalur Lain 

Ahmad berkata: Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj telah menceritakan 
kepada kami, dari Ugbah, aku mendengar Adh-Dhahak menceritakan dari 
Abu Hurairah, dari Nabi #, beliau bersabda: 


“Di dalam surga ada sebuah pohon, di mana seorang pengendara 
menempuh perjalanan di bawah naungannya selama tujuh puluh— 
atau seratus—tahun, yaitu pohon Khuldi.” 


898 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Pohon Thuba 


Imam Ahmad berkata: Ali bin Bahr telah menceritakan kepada 
kami, Hisyam bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Ma'mar telah 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Amir bin Zaid Al- 
Bukali, bahwasanya ia mendengar Utbah bin Ubaidillah As-Sulami berkata: 

“Seorang Arab badui datang menemui Nabi 4& dan bertanya tentang 
Haudh (telaga Nabi 48), beliau juga menyebutkan tentang surga. Kemudian 
orang Arab badui itu bertanya lagi, “Apakah di dalamnya ada buah-buahan? 
Beliau menjawab, “Ya, di dalamnya juga ada sebuah pohon yang disebut 
Thuba.' Kemudian beliau menyebutkan tentang sesuatu, namun aku tidak 
tahu apakah itu. Arab badui itu bertanya lagi, “Pohon apakah di dunia ini 
yang menyerupainya?' Beliau menjawab, ‘Tiada sesuatu pun di duniamu ini 
yang menyerupainya'. 

Lalu Nabi #8 melanjutkan sabdanya, “Apakah engkau pernah ke Syam?" 
Ia menjawab, “Tidak pernah.' Beliau bersabda, “Ada sebuah pohon yang 
menyerupainya di Syam, yaitu pohon Jauzah yang tumbuh di atas satu 
batang dan bagian atasnya terbentang luas.” Arab badui itu bertanya, 
“Sebesar apakah batangnya? Beliau menjawab, “Seandainya jadza'ah (unta 
betina yang berumur lima tahun) milik keluargamu berjalan sampai tulang 
selangkanya patah atau tua renta, niscaya tidak akan mampu mengelilingi 
akarnya'. 

Arab badui itu bertanya lagi, “Apakah di dalamnya juga ada buah anggur?” 
Beliau menjawab, ‘Ya.’ Arab badui itu kembali bertanya, “Lalu sebesar apakah 
tandannya? Beliau bersabda, “Yaitu sejauh satu bulan perjalanan yang 
dilakukan oleh burung gagak (yang berbelang putih di bagian perutnya) 
tanpa berhenti ataupun singgah.” Arab badui itu kembali bertanya, ‘Maka 
sebesar apakah satu bijinya?” Beliau bersabda, “Apakah bapakmu pernah 
menyembelih kambing hutan yang besar? Ia menjawab, “Ya.” Beliau 
melanjutkan, “Lalu ia menguliti kulitnya dan memberikannya kepada ibumu 
dan berkata kepadanya, “Ambilkan (dagingnya) untuk kita satu timba.” Arab 
badui itu menjawab, ‘Ya.’ Kemudian Arab badui itu berkata, “Kalau begitu, 
sebiji anggur itu akan mengenyangkanku dan juga keluargaku?” Beliau 
menjawab, ‘Tentu, bahkan untuk semua kerabatmu'.” 


899 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Harmalah bin Abdillah bin Wahb berkata: Amru telah memberitahukan 
kepadaku, Darraj telah menceritakan kepadanya, Abul Haitsam telah 
menceritakan kepadanya, dariAbuSa'id, dari Nabi, bahwasanya adaseorang 
laki-laki yang berkata, “Wahai Rasulullah, thuba (beruntunglah) orang yang 
melihatmu dan beriman kepadamu.” Maka Rasulullah #& menjawab, “Thuba 
bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Thuba kemudian thuba 
bagi orang yang beriman kepadaku dan tidak melihatku.” Kemudian laki- 
laki itu bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah thuba itu?” Beliau menjawab, 
“Sebuah pohon di surga yang besarnya sepanjang perjalanan seratus tahun, 
dan pakaian penduduk surga keluar dari kelopak bunganya.”” 


Sidratul Muntaha 


Allah sx berfirman: 
: 


nana 1d 


Ps bis Oke aa Ius OEM IP os, KI 
bah O bu; sadha Os 

OST ak 
“Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupanya 
yang asli) pada waktu yang lain. (Yaitu) di Sidratul Muntaha. Di 
dekatnya ada surga tempat tinggal. (Muhammad melihat Jibril) 
ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. 
Penglihatannya (Muhammad) tidak menyimpang dari yang 
dilihatnya dan tidak (pula) melampauinya. Sungguh, dia telah 


melihat sebagian tanda-tanda (kebesaran) Tuhannya yang paling 
besar." (An-Najm: 13-18). 


gan 1 


Telah kami sampaikan di dalam tafsir, bahwasanya Sidratul Muntaha 
diliputi oleh cahaya Allah Yang Mahamulia lagi Maha Agung, di atasnya ia 
diliputi oleh para malaikat layaknya burung-burung gagak, diliputi oleh 
belalang dari emas dan juga diliputi oleh berbagai macam warna. Rasulullah 
44 bersabda: 


77 HR Ahmad: 71 dengan sanad-sanad yang lemah. 


900 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


We FR, A 
3 ISA 
“Ia diliputi oleh berbagai warna dan aku tidak mengetahui 


apa itu. Tidak ada seorang pun yang mampu menggambarkan 
keindahannya." 


Cepu SS a 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihain dari Nabi &, bahwasanya beliau 
bersabda dalam hadits Al-Mi'raj: 


535 545 JS Jia GAS RAN ALAN ann 


GLE DL 


Ja 


GN d SOE IE gita Jaja GE 
SA 


"Kemudian ia berjalan denganku hingga sampai di Sidratul 
Muntaha. Buah-buahannya seperti tempayan besar negeri Hajar dan 
dedaunannya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar dua sungai 
luar dan dua sungai dalam. Kemudian aku bertanya, Wahai Jibril, 
apakah keduanya ini? Dia menjawab, 'Adapun dua sungai yang 


dalam itu ada di surga, sedangkan dua sungai yang luar itu adalah 
Nil dan Eufrat." 


Al-Hafizh Abu Ya'la berkata: Abdurrahman bin Shalih telah menceritakan 
kepada kami, Yunus bin Bukair telah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, 
dari ayahnya, dari Asma' binti Abi Bakr, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah #&. menyebut-nyebut tentang Sidratul Muntaha, lalu beliau 
bersabda, ‘Seorang pengendara berjalan di bawah naungan dahan pohonnya 
selama seratus tahun—atau beliau bersabda: seratus orang pengendara bisa 


dinaungi oleh bayangannya—, di sana ada belalang dari emas dan buahnya 
Seperti tempayan’.”® 


78 Shahih, HR Muslim: I, Kitab: I, Kitab: Al-Iman no. 259. 
79 Al-Bukhari: VI1/3887. 
80 HR Tirmidzi: IV/2541 dan ia menghasankannya. 


901 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


Abu Bakr bin Abi Ad-Dunya berkata: Hamzah bin Al-Abbas telah 
menceritakan kepadaku, Ubaidillah bin Utsman telah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, 
Shafwan bin Amru telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaim bin 
Amir, ia berkata, “Para shahabat Rasulullah 4 berkata, ‘Sesungguhnya Allah 
telah memberikan manfaat kepada kami dengan orang-orang Arab badui 
dan permasalahannya. Suatu hari seorang Arab badui menemui Rasulullah 
3% dan berkata, “Wahai Rasulullah, Allah telah menyebutkan bahwasanya di 
dalam surga ada sebuah pohon yang menyakitkan, sedangkan aku mengira 
tidakada pohon yang menyakiti pemiliknya." Rasulullah 4g bersabda, Apakah 
itu?' Dia berkata, “Pohon bidara, karena ia memiliki duri yang menyakitkan”. 

Lalu Rasulullah # bersabda, Bukankah Allah sx berfirman, ‘Berada di 
antara pohon bidara yang tidak berduri. Allah sa akan mematahkan duri- 

durinya, kemudian menjadikan tiap duri menjadi buah, dan setiap buah akan 
tumbuh buah lagi, maka ketika buah itu dibelah ada tujuh puluh dua warna, 
dan setiap warna berbeda-beda rasanya'," Hadits ini telah diriwayatkan dari 
jalur lain dengan lafal yang lain. 

Abu Bakr bin Abi Dawud berkata: Muhammad bin Mushaffa telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Mubarak telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami, Tsaur bin 
Yazid telah menceritakan kepada kami, Habib bin Utbah bin Abdus Salam 
telah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Dulu aku pernah duduk di 
samping Rasulullah 35, kemudian datang seorang Arab badui berkata, Wahai 
Rasulullah, aku mendengar Anda telah menyebutkan bahwa di dalam surga 
ada sebuah pohon, dan aku tidak mengetahui ada pohon yang durinya lebih 
besar dari pohon itu, yakni pohon Thalhu (pohon bidara). 

Maka Rasulullah :& bersabda, Sesungguhnya Allah telah menjadikan 
setiap tempat yang berduri menjadi buah, semisal buah biji pejantan kambing, 
didalamnya ada tujuh puluh macam warna dari makanan yang tidak serupa 
rasanya antara satu dengan yang lainnya’.” 


Al-Malbud yaitu yang bulunya menempel sebagian yang satu dengan 
sebagian yang lain. s 


902 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah 
45 bersabda: 


“Aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam Isra’, maka ia berkata, 
“Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan 
bahwa surga itu tanahnya wangi, airnya tawar, dan ia berlembah-lembah, 
sedangkan tanamannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, lâ ilaha illallah, 
dan Allahu Akbar.” Kemudian ia (Tirmidzi) mengatakan, “Hasan gharib.” 


Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya 
Rasulullah 4g pernah lewat di depannya saat ia sedang menanam tanaman, 
lalu Rasulullah bertanya, “Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau 
tanam?” Ia menjawab, “Sebuah tanaman, wahai Rasulullah.” Rasulullah #5 
bersabda, “Maukah aku tunjukkan tanaman yang lebih baik daripada ini? 
Tanaman itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wa lâ ilaha illallah, 
wallahu akbar. Setiap satu kali bacaan akan ditanamkan untukmu sebuah 
pohon di surga.” 


Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


Her LN 


“Barangsiapa yang membaca subhanalldhil 'adhimi wa bihamdihi, 
akan ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga." 
Kemudian ia mengatakan, “Hadits ini hasan shahih gharib.” 


Buah-Buahan di Surga 


Kita memohon kepada Allah agar memberi makan kita dari buah-buahan 
tersebut. 


Allah sa berfirman: 


O b5 JES USS aa 


81 Tirmidzi: V/3462. 
82 HR Ibnu Majah: 11/3807 yang dihasankan oleh Al-Bushairi di dalam Az-Zawaid dan dishahihkan oleh Al- 
Hakim di dalam Al-Mustadarak. 


903 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


“Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima." 
(Ar-Rahman: 68) 


Allah & berfirman: 


O d5 KS 
“Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang 
berpasang-pasangan." (Ar-Rahman: 52) 


Allah & berfirman: 


“Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari 
sutra. dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari 
dekat.” (Ar-Rahman: 54) 


Yakni, dekat untuk dipetik, sebagaimana firman Allah sa: 
OX 


“Dan naungan (pepohonan)nya dekat diatas merekadandimudahkan 
semudah-mudahnya untuk memetik (buah)nya.” (Al-Insan: 14) 


Allah sa berfirman: 
IE Opi jini Om NU aa en 
Ga an Ta 25 Tae -S {he 2.58 
Ton PA Oki Ja Opi 
gates asto Maa toe Je az pee 
OES Dea 
“Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. 
(Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan 
pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya). Dan naungan 


yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan 
buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak 


904 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 
terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk." 
(Al-Waqi'ah: 27-34) 


Yakni, tidak berhenti pada sebagian waktu. Namun ia akan terus ada di 
setiap waktu, sebagaimana firman Allah sa: 


Oo, 


“Senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang 
yang bertakwa." (Ar-Ra'ad: 35) 


Yakni, (sifat pohonnya) tidak seperti di dunia, yang hanya pada musimnya. 
Pepohonannya ditutupi dedaunan pada satu waktu dan digugurkannya di 
waktu yang lain. 

Wala mamni'ah yakni, tidak ada hijab (penghalang) ataupun larangan 
bagi siapa yang menghendakinya. Siapa yang menghendakinya, maka ia ada 
dan mudah diambil lagi dekat, meskipun buah tersebut berada di pucuk 
pohon. Jika ia menghendakinya maka buah itu akan mendekat kepadanya 
dan mudah untuk dipetik. 

Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Bara', ‘Dan naungan (pepohonan)nya 
dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik 
(buah)nya', yakni didekatkan hingga bisa dipetik sedang mereka dalam 
keadaan berbaring. 

Allah sg berfirman: 

GÉ o cÉ cks SI ba Ia Lia 


8... Mo 119 
Obi Nas 3 aka Gn Ga H3 WR ag 
“Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman 
dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka (disediakan) surga- 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka 
diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, 'Inilah rezeki 
yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi (buah- 


905 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


buahan) yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan- 
pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Bagarah: 25). 


Allah & berfirman: 
KAB IKO oti G si O pets lb g sei óy 
Oei US) O kas IS 


“Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan 
(pepohonan surga yang teduh) dan (di sekitar) mata air. Dan buah- 
buahan yang mereka sukai. (Katakan kepada mereka), ‘Makan dan 
minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah 
kamu kerjakan." Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Mursalat: 41-44). 


Allah sa berfirman: 

» m X detenta ey Js 4. 
© 53 OKE Ak Oh 
Ta SEM ia a 
DS IS is Ooi JT ya 
“Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung 
apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang 
bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai 

balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-Waqi'ah: 20-24). 


Telah kami sampaikan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa tanah 
surga dari kasturi dan za'faran, dan tidak ada pepohonan di surga melainkan 
batangnya dari emas. Jika tanah surga seperti ini dan akar-akarnya 
sebagaimana yang kami sampaikan, lantas bagaimana kira-kira bayangan 
Anda dengan apa yang dihasilkan darinya dari berbagai buah-buahan yang 
lembut, matang dan elok, yang tidak ada di dunia melainkan hanya nama- 
namanya saja? 

Ibnu Abbas & berkata, “Apa yang ada di dalam surga tidak serupadengan 
yang ada di dunia kecuali nama-namanya saja.” Apabila pohon bidara yang 
ada di dunia adalah pohon yang tidak berbuah kecuali buah yang lembek dan 
berduri banyak, danjuga pohon akasia yanghanya bisa untuk naungan, maka 


906 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


keduanya di surga menjadi berbuah sangat banyak dan begitu indahnya. 
Sampai-sampai satu buah darinya terbelah-belah menjadi tujuh puluh 
macam rasa dan warna-warna yang tidak sama antara satu bagian dengan 
bagian lainnya. 

Lantas, apa kira-kira bayangan Anda dengan buah-buahan yang di dunia 
berbuah indah, seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya? Bagaimana 
kira-kira bayangan Anda dengan berbagai jenis wewangian dan bunga- 
bungaan? Secara keseluruhan, di dalamnya terdapat berbagai keindahan 
yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, 
dan belum pernah terlintas di dalam benak manusia. Kita memohon kepada 
Allah keindahan tersebut dengan karunia-Nya. 

Disebutkan di dalam Ash-Shahihain dari hadits Malik, dari Zaid bin 
Aslam, dari Atha’ bin Yassar, dari Ibnu Abbas dalam hadits shalat Kusuf: 

“Para shahabat berkata, Wahai Rasulullah, kami melihat Anda seakan- 
akan memetik sesuatu dari tempat Anda ini. Kemudian kami melihat Anda 
agak tertegun.’ Maka Rasulullah # bersabda, “Aku melihat surga, lalu aku 
mencoba memetik anggur darinya. Seandainya aku dapat mengambilnya, 
tentu kalian dapat memakannya selama dunia masih ada'.” 

Disebutkan di dalam Al-Musnad dari hadits Abdullah bin Muhammad 
bin Ugail, dari Jabir, Rasulullah # bersabda: 


“Sesungguhnya pernah ditampakkan surga kepadaku, aku 
pun melihat keindahan dan keelokan di dalamnya. Lalu aku 
mengulurkan tanganku untuk memetik setangkai buah anggur agar 
aku dapat membawanya ke hadapan kalian, namun ada sesuatu 
yang menghalangiku darinya. Seandainya aku dapat membawanya 
kepada kalian niscaya buah tersebut cukup dimakan oleh semua 
yang ada di antara langit dan bumi, dan tidak kurang.” 


Disebutkan dalam Shahih Muslim dari riwayat Abu Az-Zubair sebagai 
syahid (penguat) hadits di atas. 


1/748, Muslim: Il, Kitab: Kusuf no. 17, An-Nasa'i: IIV146-147, Malik di dalam Al- 
Kitab: Kusuf no. 2 dan Ahmad di dalam Al-Musnad: 1/298) dari hadits Ibnu Abbas r.anhuma. 
84 HR Ahmad: 1/353, dan ia memiliki syahid (hadits penguat) di dalam Ash-Shahih. 


997 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malêhim 


Telah disampaikan di dalam Al-Musnad dari Utbah bin Abdillah As- 
Sulami, bahwasanya seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah tentang 
Surga, apakah di dalamnya ada buah anggur? Maka Rasulullah 44 menjawab, 
“Ya.” Arab badui itu bertanya, “Lalu sebesar apakah tandannya?” Beliau 
menjawab, “Yaitu sejauh satu bulan perjalanan yang dilakukan oleh burung 
gagak (yang berbelang putih di bagian perutnya) tanpa berhenti ataupun 
singgah." 

Al-Gasim Ath-Thabrani berkata: Mu'adz bin Al-Mutsana telah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al-Madini telah menceritakan kepada 
kami, Raihan bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, dari Abbad bin 
Manshur, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma’, dari Tsauban, ia 
berkata, Rasulullah # bersabda: 


“Apabila seseorang memetik buah-buahan dari surga, maka buah- 
buahanituakan kembaliketempatnyasemula.”Al-Hafizh mengatakan, 
“Sebagian ulama mempertanyakan status (perawi) Abbad.” 


Ath-Thabrani berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal telah 
menceritakan kepada kami, Uqbah bin MakramAl-Ammatelah menceritakan 
kepada kami, Rib'i bin Ibrahim bin Aliyyah telah menceritakan kepada kami, 
Aun telah menceritakan kepada kami, dari Qasamah bin Zuhair, dari Abu 
Musa, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


“Ketika Adam diturunkan dari surga, Allah mengajarkan kepadanya 
agar mampu membuat segala sesuatu dan membekalinya dengan 
buah-buahan di antara buah-buahan surga. Oleh karena itu, buah- 
buahan kalian ini termasuk buah-buahan surga. Hanya saja yang di 
sini berubah, sedangkan yang di sana masih asli (tidak berubah)." 


Allah sx berfirman: 


Oo 


85 HR Ahmad: IV/184 dan telah disampaikan di depan. 


908 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih. Dan daging burung 
apa pun yang mereka inginkan.” (Al-Wagi'ah: 20-21). 


Al-Hasan bin Urufah berkata: Khalaf bin Khalifah telah menceritakan 
kepada kami, dari Humaid Al-A'raj, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Ibnu 
Mas'ud, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


Ng. apa BH GANG ng 1 Li 
a OI Gas Jah WR KAN a 
“Sungguh, ketika kamu melihat burung di surga lalu 


menginginkannya, maka burung itu segera terjatuh di hadapanmu 
dalam keadaan terpanggang.” 


Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi—yang ia hasankan—dari Anas, 


bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang Al-Kautsar, maka beliau 
bersabda: 


“Ia adalah sungai di surga yang diberikan Allah kepadaku, warnanya 
lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu dan 
di dalamnya ada burung-burung yang lehernya seperti leher-leher 
unta.”8 Umar bertanya, “Wahai Rasulullah, berarti itu burung yang 
sangat lezat?” Lantas, beliau bersabda, “Memakannya lebih nikmat 
darinya, wahai Umar.” 


Disebutkan dalam Tafsir Ats-Tsa'labi dai Abu Darda’ secara marfu’: 


“Di surga ada burung yang punuknya seperti punuk unta. Mereka 
berbaris di hadapan wali Allah. Lalu salah satunya berkata, 'Wahai wali Allah, 
aku dipelihara di padang rumput surga di bawah Arasy dan minum di bawah 
mata air Tasnim, makanlah bagian dariku.’ Mereka senantiasa merasa bangga 
di hadapannya hingga terlintas dalam hatinya untuk memakan salah satu 
darinya. Maka burung itu pun tersungkur di hadapannya dengan berbagai 
macam warna, lalu orang itu pun memakannya dengan sesuka hati. Setelah 
kenyang, tulang belulang itu berkumpul kembali dan terbang mengelilingi 
surga sesuka hatinya.” Umar berkata, “Wahai Nabiyullah, itu pasti nikmat 


86 HR Tirmidzi: IV/2542 dan dihasankannya. 


909 


An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


sekali.” Rasulullah ig bersabda, “Memakannya lebih nikmat darinya.” Hadits 
gharib dari riwayat Abu Darda’. 


Makanan dan Minuman Penduduk Surga 


Kita memohon kepada allah dari karunia-nya agar menganugerahi kita 
dengan makanan dan minuman tersebut. 


Allah sa berfirman: 
SNN Tan P P 
Sad Bait an 


“(Kepada mereka dikatakan), 'Makan dan minumlah dengan nikmat 
karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah 
lalu'” (Al-Haqqah: 24) 


Allah & berfirman: 
Ola SI OEM Sa 


“Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun 
yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam." 
(Al-Waqi'ah: 25-26) 


Allah sx berfirman: 
i eie NAN Pa a, 
OGS EES Ga Ri) ag TI Ga OA 
“Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak 


berguna, kecuali (ucapan) salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada 
rezeki pagi dan petang." (Maryam: 62) 


Allah sa berfirman: 
O ói 


“Dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih. Dan daging burung 
apa pun yang mereka inginkan.” (Al-Waqi'ah: 20-21) 


910 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Allah sx berfirman: 


“Kepada mereka diedarkan Piring-piring dan gelas-gelas dari emas, 
dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan 


segala yang sedap (dipandang) mata. Dan kamu kekal di dalamnya." 
(Az-Zukhruf: 71) 


Allah sæ berfirman: 


“Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari 
gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur. (yaitu) 
mata air di dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah 
dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya." (Al- 
Insan: 5-6) 


Allah ss berfirman: 


bai Oia 


“Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala- 
piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari 
perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai (dengan kehendak 
mereka)." (Al-Insan: 15-16) 


Yakni, dalam kejernihan (kebeningan) kaca yang terbuat dari perak. Yang 
demikian ini tidak ada yang menyamainya di dunia, dan ia telah diukur sesuai 
dengan kadar kecukupan wali Allah meminumnya. Tidak lebih dan tidak 
pula kurang dari kadar cukupnya sesuatu, dan ini menunjukkan perhatian 
dan penghormatan. 


gua 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Allah sx berfirman: 
Or SW WOL EL KUE ah 


“Dan di sana mereka diberi minum segelas minuman yang bercampur 
jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air ( di surga) yang 
dinamakan Salsabila.” (Al-Insan: 17-18) 


Allah sa berfirman: 


A LIS o 53 sÍ ás ije G 655 35 oe Gl iiy w 


“Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka 
mengatakan, “Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu’. 
Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa ....” (Al-Baqarah: 25) 


Yakni, setiap kali mereka didatangi pelayan-pelayan dengan membawa 
buah-buahan dan selainnya, mereka mengira semua yang dibawakan itu 
seperti apa yang pernah diberikan kepada mereka sebelumnya (di dunia) 
karena kemiripan bentuk pada bagian luarnya, padahal sebenarnya berbeda. 
Bentuk-bentuknya memang serupa, namun isi, rasa dan aromanya berbeda. 

Imam Ahmad berkata: Miskin bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada 
kami, Al-Asy'ats Adh-Dharir telah menceritakan kepada kami, dari Syahr bin 
Hausyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 


“Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah tingkatannya 
adalah yang memiliki tujuh tingkat dan ia mempunyai tiga ratus 
pelayan yang datang kepadanya pada tiap pagi dan sore hari dengan 
membawa tiga ratus piring besar—aku tidak mengetahuinya kecuali 
ia berkata, 'Dari emas' -. Masing-masing piring menghidangkan 
(makanan) yang berbeda dari yang lain, yang pertama sama lezatnya 
dengan yang terakhir. Dan dari minuman (ada) tiga ratus bejana, 
setiapbejanamenghidangkanminumanyangrasanya berbeda dengan 
yang lainnya, yang pertama sama lezatnya dengan yang terakhir. Dan 
sesungguhnya ia akan berkata, Wahai Rabbku, seandainya Engkau 


912 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


mengizinkanku, niscaya aku akan memberi makan dan minum 
kepada penghuni surga, dan itu tidak akan mengurangi apa yang 
ada padaku sedikit pun." Dan baginya tujuh puluh dua bidadari yang 
bermata jeli sebagai istri selain istrinya ketika di dunia, salah seorang 
di antara mereka akan mengambil tempat duduknya sejauh satu mil 
dari bumi." Ahmad meriwayatkannya sendirian. Hadits tersebut 
gharib dan di dalamnya ada keterputusan sanad. 


Imam Ahmad berkata: Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami, 
Al-A'masy telah menceritakan kepada kami, dari Tsumamah bin Ugbah, dari 
Zaid bin Argam, ia berkata: 


“Seorang Yahudi menemui Nabi 4& dan bertanya, ‘Wahai Abu Qasim, 
bukankah Anda telah mengatakan bahwa penghuni surga makan dan minum 
di dalamnya? Sebelumnya orang itu mengatakan kepada teman-temannnya, 
Jika ia menetapkan hal ini, maka aku akan membantahnya.' Maka Nabi 
menjawab, ‘Ya, demi Zat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, salah seorang 
dari mereka benar-benar akan diberi kekuatan seratus laki-laki, yakni dalam 
makanan, minuman, syahwat dan jimak (bersetubuh).' Orang Yahudi itu 
bertanya, “Maka yang makan dan minum, mestinya akan memiliki hajat 
(buang air).' Maka Rasulullah # bersabda, “Hajat salah seorang dari mereka 
adalah keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka yang wanginya seharum 
misk (kasturi), dan perut pun mengecil kembali'."" 


Kemudian Ahmad meriwayatkannya dari Waki’, dari Al-A'masy, dari 
Tsumamah, aku mendengar Zaid bin Argam, lalu ia menyampaikan hadits 
tersebut. 

Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dari Ali bin Hajar, dari Ali bin Mishar, 
dari Al-A'masy dengan lafal yang sama. 

Diriwayatkan pula oleh Abu Ja'far Ar-Razi, dari Al-A'masy, lalu ia 
menyampaikan hadits tersebut: 

“Yahudi itu berkata, “Sesungguhnya orang yang makan dan minum itu 
mempunyai hajat, sementara di surga tidak ada kotoran.’ Maka Rasulullah #4 


87  Al-Musnad: 1/537 dengan sanad-sanad yang lemah karena keterputusannya. 
88 HR Ahmad: IV/367 dengan sanad-sanadnya dan rijalnya tsigat. 


913 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


bersabda, Hajat seseorang dari mereka adalah keringat yang mengalir dari 
kulit-kulit mereka layaknya keringat kasturi, lalu mengecillah perutnya'." 

Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, “Menurut saya hadits ini sesuai dengan 
Syarat Muslim, karena Tsumamah seorang yang tsiqah. Dan telah dinyatakan 
dengan jelas bahwa ia mendengarnya dari Zaid bin Arqam.” 


© Hadits Lainnya 
Imam Ahmad berkata: Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami, 
Al-A'masy telah menceritakan kepada kami, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia 
berkata, Rasulullah 4 bersabda: 
Da 


Sos Ga 53 
, ti NALA 

KO WA) s Gs aa 
“Sesungguhnya penduduk surga itu makan dan minum di dalam 
surga, namun mereka tidak buang air besar, tidak kencing, tidak 


ingusan, dan tidak mengeluarkan dahak. Tapi makanan mereka itu 
(menjadi) sendawa dan keringat yang berbau misk.”® 


p£ 


Telah diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Abu Thalhah, dari Nafi’, 
dari Jabir, lalu ia menyampaikan hadits tersebut. 

“Para shahabat bertanya, ‘Lalu bagaimana dengan makanan di perut 
mereka?’ Beliau menjawab, ‘Menjadi sendawa dan keringat yang berbau 
misk. Mereka diilhami untuk selalu bertasbih dan bertahmid'.” 

Demikian pula yang diriwayatkannya dari hadits Abu J uraij, dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir, lalu ia menyampaikan hadits tersebut dan beliau bersabda: 


“Makanan mereka menjadi sendawa dan keringat yang berbau misk. 
Mereka diilhami untuk selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana 
mereka diilhami untuk bernafas.” 


89 Shahih. HR Ahmad: 11/316 dan Muslim: IV, Kitab: Al-/annah no. 18. 
90 Shahih Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 19. 


914 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


@ Jalur Ketiga dari Jabir 


Ahmad berkata: Al-Hakam bin Nafi' telah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abbas telah menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Amru, 
dari Ma'iz At-Tamimi, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: 


“Rasulullah #4 pernah ditanya, “Apakah penduduk surga makan?” Maka 
beliau menjawab, Ya, mereka makan dan minum, namun mereka tidak 
kencing, tidak buang air besar, dan tidak ingusan. Makanan mereka menjadi 
sendawa dan keringat yang berbau misk. Mereka diilhami untuk selalu 
bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas.”” 


@ Jalur Keempat dari Jabir 


Al-Hafizh Abu Bakr Al-Bazzar berkata di dalam Musnad-nya: Al-Gasim 
bin Muhammad bin Yahya Al-Marwazi telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Utsman bin Jabalah—ia dikenal dengan “Abdan—telah 
menceritakan kepada kami, Abu Hamzah As-Sukari telah menceritakan 
kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Jabir bin Abdillah, ia 
berkata, Rasulullah #5 bersabda: 


“Sesungguhnya penduduk surga makan dan minum, namun mereka 
tidak buang air besar dan tidak ingusan. Mereka diilhami untuk 
selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diilhami untuk 
bernafas." 


Kemudian Al-Bazzar berkata, “Ini diriwayatkan dari Al-A'masy dari Abu 
Sufyan, dan tidak benar bahwa ia mendengar darinya, akan tetapi yang benar 
adalah ia mendengar dari Abu Shalih.” 


@ Hadits-Hadits Lain 

Al-Hasan bin Urufah berkata: Khalaf bin Khalifah telah menceritakan 
kepada kami, dari Humaid Al-A'raj, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Ibnu 
Mas'ud, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


T AR Ahmad: 111/354, Di dalam sanad-sanadnya ada Ma'iz At-Tamimi, Adz-Dzahabi mengatakan, “Tidak 
9l dikenal fonu Hajar mengatakan, “la memiliki tiga hadits yang disebutkan oleh Ath: Thabrani di dalam 
Musnad Asy-Syamiyyin dan Tsigat At-Tabi'in karya Ibnu Hibban. 


915 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


“Sungguh, kamu benar-benar melihat burung di surga lalu 
menginginkannya, maka burung itu segera terjatuh di hadapanmu dalam 
keadaan terpanggang." 


Sebagian Penduduk Surga Ingin Bercocok Tanam, lalu Allah Mengabulkan 
Permintaannya, Kalimat Indah dari Seorang Arab Badui yang Membuat 
Rasulullah Tertawa 

Ahmad berkata: Abdul Malik bin Amru telah menceritakan kepada 
kami, dari Fulaih bin Hilal, dari Ali bin Atha' bin Yassar, dari Abu Hurairah, 
bahwa suatu hari Rasulullah bercerita, sedangkan ketika itu ada seorang 
laki-laki dari pedalaman yang ikut hadir, “Ada seorang laki-laki penghuni 
surga meminta izin Rabbnya untuk bercocok tanam. Lalu Rabbnya berkata 
kepadanya, Bukankah kamu telah mendapatkan apa yang kamu kehendaki?" 
Ia menjawab, ‘Benar, tetapi aku ingin bercocok tanam.’ 

Lalu ia segera menyebar benih, dengan cepat benih itu segera tumbuh, 
tegak dan langsung dapat dipanen. Tanaman itu besarnya laksana gunung. 
Allah berfirman kepadanya, ‘Semua ini untukmu, wahai anak Adam. 
Sesungguhnya tidak ada satu pun yang dapat membuatmu puas'. 

Tiba-tiba orang Arab badui itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, cocok tanam 
(di surga) seperti ini hanya berlaku bagi orang-orang Ouraisy dan Anshar 
saja, karena mereka adalah para petani, sedangkan kami bukanlah petani." 
Setelah mendengar itu, Rasulullah pun tertawa.”? Diriwayatkan pula oleh 
Al-Bukhari dari hadits Abu Amir Al-Agdi, dari Abdul Malik bin Amru dengan 
lafal yang sama. 


Makanan Pertama yang Dimakan Penduduk Surga 

Ahmad meriwayatkandari Ismail binAlgamah, dari Humaid. Diriwayatkan 
oleh Al-Bukhari dari haditsnya, dari Anas bin Abdullah bin Salam, ia berkata, 
“Saat pertama kali tiba di Madinah, Rasulullah $ ditanya dengan berbagai 
pertanyaan, di antaranya adalah, “Apa yang pertama kali dimakan oleh 
penghuni surga?" Beliau menjawab, Bagian dari hati ikan paus'" 


92 Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari: V/3329. 


916 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Disebutkan dalam Shahih Muslim dari riwayat Abu Asma’, dari Tsauban, 
bahwa seorang Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah 35, “Apa yang 
disajikan kepada mereka saat memasuki surga?” Beliau menjawab, “Kelebihan 
hati ikan paus.” Ia bertanya lagi, “Apa hidangan mereka setelahnya?" Beliau 
menjawab, “Disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari 
ujungnya.” Ia bertanya lagi, “Apa minuman mereka?” Beliau menjawab, 
“Dari air yang dinamakan Salsabila.” Ia berkata, “Engkau benar.” 


Disebutkan di dalam 'Ash-Shahihain dari hadits Atha’ bin Yassar, dari 
Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 


“Pada hari Kiamat bumi menjadi satu roti yang dibolak-balikkan 
oleh Yang Mahaperkasa dengan tangan-Nya, seperti salah satu dari 


kalian membolak-balikkan roti dalam perjalanan, sebagai hidangan 
bagi penghuni surga," 


Kemudian seorang laki-laki dari Yahudi datang dan berkata, “Semoga 
Yang Maha Pengasih memberkatimu, wahai Abul Qasim. Maukah engkau 
aku beritahu makanan penghuni surga pada hari Kiamat?” 
“Ya.” Lalu ia menjelaskan bahwa bumi menj 
disabdakan oleh Nabi 3 


Beliau menjawab, 
jadi satu roti, sebagaimana yang 


Lalu beliau memandangi kami kemudian tertawa sampai terlihat gigi 
gerahamnya, lalu bersaba, “Maukah aku beritahukan kepadamu lauk 
pauknya? Balam dan Nun.” Mereka berkata, “Apa itu?” Beliau bersabda, 
dan ikan paus. Dimakan dari tambahan hatinya tujuh puluh ribu.” 

Al-A'masy meriwayatkan dari Abdullah bin Murrah, dari Masrug, dari 
Ibnu Mas'ud mengenai firman Allah ss , “Mereka diberi minum dari khamer 
murni yang dilak (tempatnya).' Ia berkata, “Ar-rahig yakni Al-khamru 
(khamer), makhtum yakni didapati kesudahannya bau kasturi.” 


“Sapi 


Fa 
93 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim: 1/34. 
94 HR Al-Bukhari: X/6520 dan Muslim: IV, Kitab: Al-Munafiqin no. 30. 


917 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Sufyan bin Atha’ bin As-Saib meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas mengenai firman Allah sa, “Dan campuran khamer murni itu adalah 
dari tasnim." Ia berkata, “Ia adalah minuman penduduk surga yang paling 
istimewa. Diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah dalam 
keadaan murni, dan dalam keadaan dicampur untuk golongan kanan.” 


Saya katakan: Allah sx telah menyifati khamer di surga dengan sifat-sifat 
yang indah dan baik, tidak seperti khamer di dunia. Disebutkan bahwasanya 
khamer tersebut adalah sungai-sungai yang mengalir, sebagaimana firman 
Allah sz : “Di sana ada mata air yang mengalir." (Al-Ghasyiyah: 12) Dan juga 
firman Allah sa: “Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan 
sungai-sungaiairsusu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamer 
(anggur yang tidak memabukkan) yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan 
sungai-sungai madu yang murni." (Muhammad: 15). 

Khamer ini adalah sungai-sungai yang mengalir, yang bersumber dari 
laut-laut besar yang ada di surga dan mata air-mata air yang memancar dari 
bawah gunung-gunung kasturi dan dari apa saja yang dikehendaki oleh Allah 
&. Bukan melalui kaki-kaki manusia dalam keadaan yang buruk (kotor). 

Disebutkan bahwasanya ia (khamer) adalah minuman yang lezat rasanya 
bagi peminumnya. Tidak seperti khamer di dunia yang disifati sebagai 
makanan yang menjijikkan, berpengaruh buruk pada akal, menjadikan perut 
sakit dan kepala pusing. Allah telah membersihkannya dari sifat-sifat tersebut 
di surga. Allah sa berfirman: 


“Kepada mereka diedarkan gelas (yang berisi air) dari mata air 
(surga). (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang 
yang minum. Tidak ada di dalamnya (unsur) yang memabukkan dan 
mereka tidak mabuk karenanya.” (Ash-Shaffat: 45-47). 


Maksudnya, air (khamer) tersebutindah dipandang. Ladzatun lisysyaribin 
yakni, sedap rasanya. Ld fiha ghaulun yakni, sakit perut. Wa lâ hum ‘anhâ 
yanzifûn yakni, akal-akal mereka tidak hilang. 

Dengan demikian, maksud dari khamer tersebut tidak lain adalah 
kesenangan yang sangat luar biasa. Yaitu, kondisi senang yang akan 
menghasilkan kegembiraan jiwa. Inilah yang dihasilkan oleh khamer surga. 


918 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Adapun hilangnya akal, di mana 


peminumnya menjadi seperti binatang atau 
benda mati, 


maka inilah kekurangan yang dihasilkan dari khamer dunia. 
Sementara khamer surga tidak menyebabkan hal demikian, yang dihasilkan 
justru kesenangan dan kegembiraan. Karena itu Allah & berfirman: “Tidak 
ada di dalamnya (unsur) yang memabukkan dan mereka tidak mabuk 
karenanya.” (Ash-Shaffat: 47). Wala hum 'anhd yakni, dengan khamer itu 
mereka tidak mabuk lalu hilang akalnya secara keseluruhan. 


Allah juga berfirman dalam ayat yang lain: 


“Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan 
membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil 
dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak 
pula mabuk." (Al-Wagi'ah: 17-19). Yakni, tidak menyebabkan rasa 
pusing di kepala dan tidak pula memabukkan mereka, 


Dia juga berfirman dalam ayat yang lain: 


“Dan campurannya dari tasnim. (yaitu) mata air yang minum oleh 
mereka yang dekat kepada Allah." (Al-Muthaffifin: 27-28) 


Telah kami sebutkan di dalam tafsir dari Abdullah bin Abbas: 


“Bahwa sekelompok penduduk surga berkumpul mengelilingi minuman 
mereka sebagaimana berkumpulnya penduduk dunia. Lalu ada awan yang 
melewati mereka, maka setiap mereka meminta sesuatu niscaya akan 
diturunkan kepada mereka. Sampai-sampai salah seorang dari mereka 
berkata, “Turunkanlah kepada kami gadis-gadis yang sebaya.” Maka 
diturunkanlah kepada mereka gadis-gadis yang sebaya.” 

Telah kami sebutkan pula di depan bahwa mereka berkumpul di dekat 
pohon Thuba, lalu mereka teringat dengan permainan dunia. Kemudian Allah 
& mengirimkan semilir angin dari surga, sehingga pohon itu pun bergerak 
dengan segala bentuk permainan yang ada di dunia. Dalam sebagian atsar 
disebutkan: sekelompok penghuni surga melintasi jalan dengan mengendarai 
unta-unta surga dan mereka sebaris dengan pohon-pohon. Maka pohon- 
pohon itu pun berpencar dari jalan mereka ke kanan dan ke kiri, agar tidak 
memisahkan di antara mereka. Semua itu merupakan bentuk karunia dan 
rahmat Allah kepada mereka. Maka bagi-Nya segala puji dan kebaikan. 


919 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


'Al-Akwdb adalah Al-Kizan (gelas-gelas) yang tidak mempunyai tutup dan 
tidak mempunyai selang-selang. Al-Abirig (cerek-cerek) adalah kebalikannya 
dari dua hal tersebut. Al-Ka'su adalah Al-Gadhu (gelas berbentuk piala) yang 
di dalamnya terdapat minuman. Allah sa berfirman: 


Os A 
“Dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).” (An-Naba': 34). 
Yaitu, penuh terisi dan tidak kurang. 


Allah s berfirman: 


OGS Ia HAN 


“Di dalamnya mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia 
maupun perkataan dusta.” (An-Naba': 35) Yakni, tidak terucap 
dari mereka ketika minum suatu perkataan yang sia-sia, yaitu 
omong kosong yang tidak ada gunanya dan tidak pula kedustaan. 


Sebagaimana firman Allah sx 
- | ANG: | 
©... L W 3 GAY 


“Di sana mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, 
kecuali (ucapan) salam.” (Maryam: 62). 


Allah & berfirman: 


Os Tut was 


“Di dalam surga itu) mereka saling mengulurkan gelas yang 
isinya tidak (menimbulkan) ucapan yang tidak berfaedah ataupun 
perbuatan dosa.” (Ath-Thur: 23) 


Allah sx berfirman: 


920 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Di sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna." 
(Al-Ghasyiyah: 11) 


Allah s berfirman: 

OLL uk SN) OLENG gi Ga OS 
“Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun 
yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam.” 


(Al-Waqi'ah: 25-26) 


Disebutkan di dalam. Ash-Shahihaindari Hudzaifah, ia berkata, Rasulullah 


š bersabda: 


WANG ERA SI TS 89 
NG 
“Janganlah kalian minum dengan gelas (yang terbuat) dari emas dan 
perak, dan jangan pula (makan) di piring (yang terbuat dari emas dan 


perak), karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka 
(orang kafir) di dunia, dan untuk kalian di akhirat.” 


Pakaian, Perhiasan, dan Keelokan Penghuni Surga 


95 


Allah sa berfirman: 


"bo ngan 


viii tara 22. DE 
kai) pain Kh ya y ui Tg IS an DA Hana 
Oris tu 
“Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan 


memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada 
mereka minuman yang bersih (dan suci)." (Al-Insan: 21). 


HR Al-Bukhari: X/5633, Muslim: III, Kitab: Al-Libas no. 4, dan Ibnu Majah: 11/3414. 


921 


An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Mtes zt Seb GAN goig TA a 
KETS B3 oa al ba Ga OI g oE 
OH 
“(Mereka akan mendapat) surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya, 
di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan 
mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.” (Fathir: 
33). 
OKE Ga aa Tebal 


j 24 


, 


Oki iss GA aa UII 


“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 
Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang 
mengerjakan perbuatanyangbaikitu. Mereka itulahyang memperoleh 
surga 'Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai: (dalam surga 
itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian 
hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil 
bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (Itulah) sebaik-baik 
pahala, dan tempat istirahat yang indah.” (Al-Kahfi: 30-31) 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihain dari Rasulullah #, beliau bersabda: 
BEN BSE ya ga Ta H3 


“Perhiasan orang mukmin pada hari Kiamat itu sampai batas 
wudhunya." 


Al-Hasan Al-Bashri berkata, “Perhiasan di surga yang diberikan kepada 
kaum laki-laki lebih indah daripada perhiasan yang diberikan kepada kaum 
wanita.” Ibnu Wahb berkata: Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepadaku, 


96. Lafalnya milik Muslim: I, Kitab: Ath-Thahdrah no. 40. 


922 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


dari Ubaid bin Khalid, dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah, bahwasanya 
Abu Umamah telah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah 3 telah 
menceritakan kepada mereka—menyebutkan tentang penghuni surga—, 
lalu beliau bersabda: 


“Mereka diberi gelang dari emas dan perak, dan diberi mahkota intan 
berlian, di atas kepala mereka terdapat mahkota yang terbuat dari 
intan berlian dan mutiara yagut, di atas kepala mereka juga terdapat 
mahkota seperti mahkota raja, mereka senantiasa muda, belum 
berjanggut dan memakai celak.” 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Ahmad bin Mani' telah menceritakan 
kepada kami, Al-Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Abi Habib telah menceritakan kepada kami, dari Dawud bin Amir bin Sa'ad 
bin Abi Wagash, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi 3S, beliau bersabda: 


“Seandainya salah seorang dari penghuni surga memperlihatkan 
gelangnya, maka sinar dari gelang tersebut akan menutupi sinar 
matahari, sebagaimana sinar matahari menutupi cahaya bintang- 
bintang.” 


Imam Ahmad berkata: Yahya bin Ishag telah menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Tsabit bin Abi 
Rafi’, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 4g bersabda: 


“Barangsiapa memasuki surga maka ia akan bersenang-senang dan 
tidak akan susah. Pakaiannya tidak akan usang dan usia mudanya 
tidak akan habis. Di dalam surga ada berbagai kenikmatan yang 
belum pernah dilihat mata, didengar telinga, ataupun terlintas di 
dalam benak manusia.” 


Diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Zuhair bin Harb, dari 
Abdurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin Salamah sampai pada sabda 
beliau, “Pakaiannya tidak akan usang dan usia mudanya tidak akan habis." 


97 Di dalam sanad-sanadnya ada kelemahan. 

98 HR Tirmidzi. 1V/2538 dan Ahmad: V169 Sanad-sanadnya lemah. 
99  Al-Musnad: 1/370 dengan sanad-sanad yang shahih. 

100. Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 21, 


923 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Ahmad berkata: Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami, Mu'adz 
bin Hisyam telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan 


kepadaku, dari Qatadah, dari Al-Julas, dari Abu Rafi’, bahwasanya Nabiyullah 
35 bersabda: 


MA sl a KEŠU E SR OI gajah) 


“Setiap mukmin memiliki dua orang istri, di mana sumsum tulang 
betisnya terlihat dari balik pakaian mereka." 


Ath-Thabrani berkata: Ahmad bin Ali Al-Hulwani dan Al-Hasan bin 
Ali An-Naswi telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sa'id 
bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Fudhail bin Mazrug telah 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Maimun, dari Abdullah, dari Nabi 
38, beliau bersabda: 


“Kelompok pertama yang masuk surga seolah-olah wajah mereka 
cahaya rembulan di malam purnama. Kelompok kedua seperti 
bintang kejora yang terbaik di langit. Bagi setiap orang dari penduduk 
Surga itu dua istri dari bidadari surga. Pada setiap bidadari ada tujuh 
puluh perhiasan. Sumsum tulang betisnya dapat terlihat dari balik 
daging dan perhiasannya, sebagaimana minuman merah dapat 
dilihat di gelas putih.” Adh-Dhiya' berkata, “Menurut saya hadits 
ini sesuai dengan syarat Muslim.” 


Ahmad berkata: Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami, Al-Khazraj bin Utsman As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, Abu 
Ayyub—maula Utsman bin Affan—telah menceritakan kepada kami, dari 
Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 4& bersabda: 


“Tali cemeti salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada 
dunia seisinya dan yang semisalnya. Seandainya seorang wanita dari 
penduduk surga menampakkan dirinya kepada penduduk bumi, 
niscaya bau harumnya akan memenuhi semua yang ada di antara 


101 Tercantum di dalam Ash-Shahihain dari Abu Hurairah. Al-Bukhari: W3245, dan Muslim: IV, Kitab: Al- 
Jannah no. 14. 


102. Lihat, Shahih Al-Bukhari: V/3254 dan Shahih Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no, 14. 


924 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


keduanya, dan nashif-nya lebih baik daripada dunia seisinya.” Abu 


Ayyub berkata, “Aku berkata, Wahai Abu Hurairah, apa itu nashif Ia 
menjawab, 'Kerudung'.” 


Saya katakan: Al-Khazraj bin Utsman Al-Bashri diperbincangkan oleh 
para ulama hadits, namun hadits tersebut memiliki syahid (penguat) di 
dalam Ash-Shahih, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Shahih 
Al-Bukhari dari Anas, dari Nabi 4g, di dalamnya beliau bersabda, “Nashif— 
yakni kerudungnya—lebih baik daripada dunia seisinya." 


Harmalah meriwayatkan dari Ibnu Wahb: Umar telah memberitahukan 
kepada kami, Darraj Abus Samah telah menceritakan kepadanya, dari Abul 
Haitsam, dari Abu Sa'id Al-Khudzri, dari Nabi 4, beliau bersabda: 


“Sesungguhnya seseorang di surga akan bertelekan selama tujuh 
puluh tahun sebelum ia bergerak. Lalu istrinya datang kepadanya 
dan menepuk bahunya, maka ia pun memandangi istrinya dan 
tampak olehnya mukanya di dahi istrinya lebih jelas daripada 
cermin. Dan sesungguhnya mutiara yang paling kecil yang dipakai 
istrinya dapat menerangi apa yang ada di antara timur dan barat. 
Lalu istrinya menyalaminya dan ia pun menjawab salam itu seraya 
bertanya, ‘Siapakah Anda?’ Istrinya menjawab, ‘Akulah tambahan." 
Dan sesungguhnya istrinya itu memakai tujuh puluh pakaian, dan 
pakaian yang paling rendah sama seperti kaca, pandanagannya 
menembus hingga ia dapat melihat sumsum istrinya itu dari balik 
pakaiannya. Dia juga memakai mahkota, dan mutiara yang paling 
kecil pada mahkota itu dapat menerangi apa yang ada di antara 
timur dan barat.” 


Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Hasan, dari Ibnu Luhai'ah, dari 
Darraj dengan redaksi yang panjang. 

Ibnu Wahb berkata: Amru bin Al-Harits telah menceritakan kepadaku, 
dari Abus Samah, dari Abul Haitsam, dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah 
# pernah membaca firman Allah sa, “Mereka itulah yang memperoleh surga 


103 Al-Musnad: 11/483 dan diperkuat oleh hadits sesudahnya. 
104 Al-Bukhari: X1/6568. 
105  Al-Musnad: II/75 dengan sanad-sanad yang lemah. 


925 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


‘Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai: (dalam surga itu) mereka 
diberi hiasan gelang emas." Lalu beliau bersabda, “Mereka memakai mahkota, 
dan mutiara yang paling kecil pada mahkota itu dapat menerangi apa yang 
ada di antara timur dan barat.” Dalam menyebutkan mahkota ini Tirmidzi 
telah meriwayatkannya dari hadits Amru bin Al-Harits. 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Hanan 
bin Kharijah As-Sulami, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: 


“Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah 3. lalu berkata, Wahai 
Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang pakaian penghuni surga, 
apakah ia makhluk yang diciptakan atau kain tenun yang ditenun?’ Maka 
sebagian kaumnya menertawakannya. Kemudian Rasulullah # berkata, 
“Kalian menertawakan apa? Apa karena seseorang yang belum tahu bertanya 
kepada orang yang tahu?’ Kemudian beliau menghadap kepada mereka dan 
berkata, ‘Mana orang yang bertanya tadi?” Orang tadi menjawab, “Ini saya, 
wahai Rasulullah.’ Lalu Rasulullah # bersabda, “Tidak, tetapi pakaian mereka 
terbuat dari buah di surga.’ Beliau mengatakan ini tiga kali”? 


Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Kamil, dari ziyad bin Abdillah 
bin Alatsah Al-Qash Abu Sahl, dari Al-Ala' bin Rafi', dari Al-Fazardag bin 
Hanan Al-Qash, dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash. Lalu ia menyampaikan 
yang semisal itu dalam hadits Darraj, dari Abul Haitsam, dari Abu Sa'id: 


“Seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah pohon Thuba 
itu?’ Rasulullah # menjawab, Thuba adalah pohon di surga. Besarnya sejauh 
perjalanan seratus tahun. Pakaian penghuni surga dibuat dari kelopak 
bunganya'” 

Abu Bakr Abdullah Muhammad bin Abi Ad-Dunya berkata: Muhammad 
bin Idris Al-Hanzhali telah menceritakan kepada kami, Abu Ismail bin Abbas 
telah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Yusuf, dari YahyabinAbiKatsir, 
dari Ibnu Salam Al-Aswad, aku mendengar Abu Umamah menceritakan dari 
Rasulullah 3%, beliau bersabda: 


106 HR Tirmidzi: IV/2562. Sanad-sanadnya lemah karena kelemahan Rasyidin bin Sa'ad. 
107 Al-Musnad: 11/25 dan sanad-sanadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir. 
108 Al-Musnad: IW71 dengan sanad-sanad yang lemah. 


926 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Setiap orang dari kalian yang masuk surga, pasti berjalan menuju 
Thuba. Lalu kelopak-kelopaknya terbuka untuknya, lantas ia pun 
mengambil warna baju apa saja yang ia suka: putih, merah, hijau, 
kuning atau hitam. Seperti serpihan-serpihan kaca, namun sangat 
lembut dan indah." (Hadits gharib hasan). 


Ibnu Abi Ad-dunya berkata: Suwaid bin Sa'ad telah menceritakan kepada 
kami, Abdu Rabbah bin Barig Al-Hanafi telah menceritakan kepada kami, 
dari pamannya, Ar-Ramil bin Samak, bahwasanya ia mendengar ayahnya 
berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Seperti Apa pakaian 
penghuni surga?" Ibnu Abbas menjawab, ‘Di surga terdapat satu pohon, 
dan di dalamnya terdapat buahnya seperti buah delima. Apabila wali Allah 
menginginkan pakaian, maka pohon tersebut mendekatkan dahannya, 
setelah itu keluarlah daripadanya tujuh puluh pakaian dengan berbagai 
warna, Setelah itu dahan tadi tegak kembali seperti semula'.” 

Telah disampaikan di depan dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 


“Pohon kurma di surga cabang-cabangnya adalah zamrud, warnanya 
emas kemerahan. Pelepahnya adalah pakaian untuk penduduk surga, kain 
dan perhiasan mereka berasal darinya.” 


Kasur-Kasur Penghuni Surga 
Allah sa berfirman: 


Se ss Ogs 


“Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari 
sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari 
dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(Ar-Rahman: 54-55) 


Ibnu Mas'ud berkata, “Jika permadani yang sebelah dalamnya saja dari 
sutra, lantas bagaimana dengan bagian luarnya." 


927 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Allah s berfirman: 
se be ok 
Oh 33 
“Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk." (Al-Wagi'ah: 34) 


Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Darraj, dari Abul Haitsam, 
dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah membaca ayat ini, “Dan kasur-kasur 
yang tebal lagi empuk." Kemudian beliau bersabda, “Demi Zat yang jiwaku di 
tangan-Nya, sesungguhnya ketinggian kasur-kasur itu seperti antara langit 
dan bumi, dan jarak antara keduanya adalah sejauh perjalanan lima ratus 
tahun.” Kemudian ia berkata, “Hadits gharib, kami tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits Rasyidin—yakni Amru bin Al-Harits—dari Darraj.” 

Saya katakan: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Harmalah dari Ibnu 
Wahb. 

Kemudian Tirmidzi mengatakan: Sebagian ahlul ilmi berkata mengenai 
tafsir hadits ini, “Maknanya adalah ketinggian kasur-kasur tersebut dalam 


beberapa tingkat dan jarak antara tingkat-tingkat itu seperti jarak antara 
langit dan bumi.” 


Saya katakan: Yang menguatkan pendapat ini adalah apa yang 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahb, dari Umar, dari Darraj, dari Abul 
Haitsam, dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah # bersabda mengenai firman 
Allah sx, “Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.”: “Jarak antara dua kasur 
itu seperti jarak antara langit dan bumi.” 

Inilah hadits yang serupa jika memang hadits tersebut mahfuzh (lebih 
kuat). 

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Mutharrif bin 
Abdillah bin Asy-Syukhair, dari Ka'ab Al-Ahbar mengenai firman sa, ‘Dan 
kasur-kasur yang tebal lagi empuk." Ia mengatakan, “Sejauh perjalanan 
empat puluh tahun." Yakni, bahwa kasur-kasur itu tersedia di setiap tempat, 
karena kemungkinan diperlukannya di tempat tersebut, sebagaimana firman 
Allah ss, “Disana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang 
ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya). Dan bantal-bantal 


928 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


sandaran yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar." (Al- 
Ghasyiyah: 12-16). 

An-Namdrig yaitu bantal-bantal sandaran yang tersusun di sana-sini, di 
semua tempat di surga, sebagaimana firman Allah sa, “Mereka bersandar 
pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. (Ar- 
Rahman: 76). 

Al-Abgari adalah permadani yang paling bagus dan paling indah. 

Orang-orang Arab telah diajak bicara dengan sesuatu yang menurut 
mereka lebih indah. Dan apa yang ada di dalam surga adalah lebih besar 
(agung) dari apa yang ada di dalam jiwa, dari setiap jenis-jenis kenikmatan 
serta pemandangan-pemandangan yang indah. Wallahul musta'an. 

An-Namdrig merupakan bentuk jamak dari numrigah dengan 
didhomahkannya huruf nûn dan dikasrahkannya huruf râ’, maknanya adalah 
al-wasaid (bantal-bantal) dan al-masanid (bantal-bantal untuk sandaran). 

Az-Zardbiyu yakni Al-Basathu (permadani). Ar-Rafrafu, ada yang 
mengatakan ia adalah taman-taman surga. Ada pula yang mengatakan 
ia adalah pakaian-pakaian. Al-Abgari adalah permadani yang paling baik 
(indah). Wallahua'lam. 


Perhiasan Bidadari Surga dan Wanita-Wanita Bani Adam, Kemuliaan Mereka 
atas Bidadari tersebut dan Berapa Banyak Perhiasan untuk Setiap Orang dari 
Mereka || 


Allah sx berfirman: 


929 


An-Nihâyah fil Fitan wal Mallihim 


“Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari 
sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) 
dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu 
dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi 
pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin 
sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu 
dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yagut dan marjan. 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak 
ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). Maka nikmat 


Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (Ar-Rahman: 54- 
61). 


“Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan 
jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka 
nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka 
sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh 
Jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani- 
permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang 
kamu dustakan? Mahasuci nama Tuhanmu pemilik keagungan dan 
kemuliaan. (Ar-Rahman: 70-78). 


NA 


IS 


Om. Perah 


930 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci." 
(Al-Bagarah: 25) 


Maksudnya suci dari haidh, nifas, kencing, buang air besar, dahak dan 
ingus. Dari diri mereka tidak keluar kotoran sama sekali. Selain itu, akhlak, 
jiwa, lisan, dan baju mereka juga suci. 

Abdullah bin Al-Mubarak berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada 
kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari 
Abu Sa'id, dari Nabi & mengenai firman Allah sx, “Dan di sana mereka 
memperoleh pasangan-pasangan yang suci." Beliau bersabda, “Suci dari 
haidh, buang air besar, ingus, dan dahak." 

Abul Ahwash berkata mengenai firman Allah sx, “Bidadari-bidadari 
yang dipelihara di dalam kemah-kemah.”: “Telah sampai riwayat kepada 
kami bahwasannya segumpal awan menurunkan hujan di bawah ‘Arasy. 
Maka dari tetesan-tetesan hujan itulah para bidadari diciptakan. Kemudian 
masing-masing ditempatkan dalam sebuah kemah di tepi sungai, luasnya 
empat puluh mil. Kemah itu tidak berpintu, sehinggga ketika seorang wali 
Allah datang di kemah itu, ternyata kemah itu tidak punya satu pintu pun. 
Dengan demikian dia tahu bahwa mata makhluk apa pun yang melihat 
mereka, baik itu malaikat maupun para pelayan surga tidak sampai 
mempengaruhi mereka. Bidadari-bidadari itu memang wanita-wanita yang 
dibatasi (magshiirat), yakni dibatasi pandangan mata mereka dari segala 
makhluk.” 


Allah & berfirman: 
An ai Da 
053333 
“Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah." (Al-Wagi'ah: 22) 


Dia juga berfirman dalam ayat yang lain: 


OLI En 3 
“Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik." 
(Ash-Shaffat: 49) 


931 


An-Nihêyah fil Fitan wal Mallihim 


Dikatakan, bahwasanya ia seakan-akan telur unta yang tersimpan dengan 
baik di dalam pasir. Warna putihnya menurut orang-orang Arab merupakan 
warna putih yang paling indah. Ada pula yang mengatakan, bahwa yang 
dimaksud dengan lu'lu (mutiara) adalah sebelum muncul (keluar) dari kulit 
kerangnya. 


Allah sx berfirman: 


tx 


SAN OA ope gias oT Gesit 


“Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari itu) secara langsung. 
Lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan. Yang penuh cinta 
(dan) sebaya umurnya. Untuk golongan kanan." (Al-Waqi'ah: 35-38) 


Setelah mereka menjadi tua renta dan lemah ketika di dunia, maka di 
surga Allah menjadikan mereka kembali muda serta perawan. Uruban 
artinya dicintai oleh suami-suami mereka. Atrdban artinya sebaya umur- 
umur mereka, yang diciptakan untuk golongan kanan. 


Pertanyaan Ummu Salamah dan Jawaban Rasulullah Seputar Wanita Penghuni 
Surga 

Ath-Thabrani berkata: Bakr bin Sahl Ad-Dimyathi telah menceritakan 
kepada kami, Umar bin Hisyam Al-Barwi telah menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Abi Karimah telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 
Hisan, dari Al-Hasan, dari ayahnya, dari Ummu Salamah, ia berkata: 

“Aku pernah berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, terangkan 
kepadaku mengenai firman, Harun “în (Bidadari-bidadari yang bermata 
jelita)." Nabi 25 menjawab, “Harun ‘în maksudnya adalah matanya besar dan 
berwarna kekuning-kuningan. Wanita haura’ itu putih seperti sayap burung 
nasar (elang).' Aku berkata, “Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku maksud 
firman Allah, Seakan-akan mereka adalah permata yang tersimpan dengan 
baik.' Rasulullah menjawab, Warna putih kulit mereka seperti warna putih 
mutiara yang ada di dalam kerang dan tidak pernah disentuh oleh tangan 
siapa pun." » 


932 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku maksud firman 
Allah, 'Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi 
cantik-cantik." Rasulullah 3% menjawab. 'Mereka adalah wanita-wanita 
yang mulia akhlaknya dan cantik rupanya.’ Aku berkata, Wahai Rasulullah 
terangkan kepadaku maksud firman Allah Seakan-akan mereka adalah telur 
yang tersimpan baik." Rasulullah 4 menjawab, Kelembutan dan ketipisan 
kulit mereka mirip kelembutan dan ketipisan kulit yang engkau lihat 
pada kulit bagian dalam telur.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, terangkan 
kepadaku maksud firman Allah, 'Uruban atraban." Rasulullah menjawab, 
“Mereka wanita-wanita yang tertahan di dunia dalam keadaan tua renta, 
penglihatannya kabur dan kotor bulu alisnya. Setelah itu Allah menciptakan 
mereka dalam keadaan perawan-perawan muda. Uruban artinya selalu 
rindu dan cinta kepada suaminya. Atraban berarti sepantaran’. 

Aku berkata, “Wahai Rasulullah, manakah yang lebih baik antara wanita- 
wanita dunia dan bidadari-bidadari yang bermata jelita?” Rasulullah 35 
menjawab, 'Wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari 
yang bermata jelita sebagaimana bagian luar itu lebih baik daripada bagian 
dalam.' Aku berkata, Wahai Rasulullah, lantaran apa (ia lebih baik)?” 
Rasulullah #4 menjawab, ‘Lantaran shalatnya, puasanya, dan ibadahnya 
kepada Allah sa. Allah memberikan cahaya yang bersinar pada raut muka 
mereka dan mengenakan pakaian sutra pada badan mereka. Warna kulit 
mereka adalah putih. Pakaian mereka berwarna hijau. Perhiasan mereka 
berwarna kuning. Pedupaan mereka adalah mutiara. Sisir mereka adalah 
emas. Mereka berkata, 'Kami hidup terus dan tidak mati. Kami senang 
selama-lamanya dan tidak menderita lagi. Kami berada di surga ini selama- 
lamanya dan tidak pindah darinya. Kami selalu ridha dan tidak cemberut 
selama-lamanya. Berbahagialah bagi siapa saja yang memiliki kami dan ia 
menjadi millik kami." 

Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, ada di antara wanita dari kalangan kami 
yang menikah dua, tiga atau empat kali. Jika ia meninggal dunia kemudian 
masuk surga termasuk suami-suaminya, maka siapa yang akan menjadi 
suaminya? Rasulullah #& menjawab, Wahai Ummu Salamah, ia diberi 
kebebasan memilih mana di antara suaminya yang lebih baik akhlaknya." Ia 
berkata, “Wahai Rabbku, jika suamiku yang ini adalah suamiku yang paling 


933 


An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


tampan di dunia, maka nikahkan aku dengannya.” Beliau bersabda, Wahai 
ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa dua kebaikan, 
dunia dan akhirat.” 


Abu Bakar bin Syaibah berkata: Ahmad bin Tharig telah menceritakan 
kepada kami, Mas'adah bin Ilyasa' telah menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Abi Urubah telah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id 
bin Al-Musayyib, dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah # pernah didatangi 
seorang nenek dari kalangan Anshar. Kemudian nenek itu berkata, “Wahai 
Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar berkenan memasukkanku ke 
surga.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya surga tidak dimasuki nenek- 
nenek." Lalu Rasulullah 35 pergi shalat, kemudian pulang kepada Aisyah. 
Aisyah mengadu, “Nenek itu sedih dan susah mendengar perkataan Anda 
tadi." Maka beliau bersabda, “Memang demikian keadaannya. Sesungguhnya 
apabila Allah telah memasukkan nenek-nenek ke dalam surga, maka mereka 
diubah menjadi gadis kembali." 


Telah disampaikan dalam hadits Ash-Shûr mengenai sifat (gambaran) 
masuknya orang-orang mukmin ke dalam surga. Beliau bersabda: 


“Salah seorang dari mereka masuk menemui tujuh puluh dua istri yang 
diciptakan Allah (bidadari) dan dua istri dari wanita-wanita dunia. Kedua istri 
dari wanita-wanita dunia tersebut mempunyai nilai lebih daripada ke tujuh 
puluh dua wanita-wanita yang di ciptakan Allah di surga karena ibadahnya 
kepada Allah selama hidup di dunia. Penghuni surga masuk menemui wanita 
pertama di antara kedua wanita dunia di kamar dari mutiara yagut di atas 
ranjang dari emas yang direnda dengan mutiara. Di atas ranjang tersebut 
terdapat tujuh puluh pasang sutra halus dan sutra tebal. Ia letakkan tangannya 
di antara dua pundak istrinya yang pertama tersebut kemudian ia melihat 
tangannya dari dada istrinya, dari balik bajunya, kulitnya dan dagingnya. Ia 
bisa melihat sumsum tulang betis istrinya dari luar kulitnya sebagaimana 
salah seorang dari kalian melihat tali di tengah mutiara yaqut. 


Ketikaiasedangberduaan denganistrinya, terdengar penyeru: memanggil, 
‘Sesungguhnya kami telah tahu kalau engkau tidak bosan dan istrimu juga 


109 Disebutkan oleh Al-Haitsam di dalam Majma'uz Zawa'id: VIV1 19 yang disandarkan kepada Ath-Thabrani, 


dan ia mengatakan, “Di dalam sanadnya ada Sulaiman bin Abi Karimah yang dilemahka oleh Abu Hatim 
dan Ibnu Adi.” 


934 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


tidak bosan. Sesungguhnya engkau mempunyai istri-istri yang lain. Lalu 
ia keluar menemui mereka satu persatu. Setiap kali bertemu dengan salah 
seorang dari istri-istrinya ia berkata, ‘Demi Allah, di surga ini tidak ada yang 
lebih cantik daripada kamu dan di surga ini tidak ada yang lebih aku cintai 
daripada kamu'.” 

Telah disampaikan di depan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 


dari hadits Al-Asy'ats Adh-Dharir, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi 4: 


“Dan baginya tujuh puluh dua bidadari yang bermata jeli sebagai istri 


selain istri-istrinya ketika di dunia, salah seorang di antara mereka 
akan mengambil tempat duduknya sejauh satu mil dari bumi. "9 


Harmalah meriwayatkan dari Ibnu Wahb: Amru telah menceritakan 
kepada kami, bahwa Darraj Abus Samah telah menceritakan kepadanya, dari 
Abul Haitsam, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah 34, beliau bersabda: 


“Sesungguhnya kedudukan penghuni surga yang paling rendah 
memiliki delapan puluh ribu pelayan dan tujuh puluh dua istri. 
Dibangununtuknyakubahdari mutiara, zamrud, danyagut. Besarnya 
sepanjang kota Al-Jabiyah dan Shan'a.”" Ahmad meriwayatkannya 
dari Hasan, dari Ibnu Luhai'ah, dari Darraj dengan lafal yang sama. 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Suwaid bin Nashr, dari Ibnul 
Mubarak, dari Rasyidin, dari Amru bin Al-Harits. Lalu ia menyebutkan hadits 
semisal itu dengan sanad-sanadnya. 


Muhammad bin Ja'far Al-Faryabi berkata: Abu Ayyub telah menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman telah menceritakan kepada 
kami, Khalid bin Yazid bin Abi Malik telah menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Khalid bin Mi'dan, dari Abu Umamah, dari Rasulullah 4g, 
beliau bersabda: 


“Tidaklah seorang hamba masuk ke dalam surga melainkan akan 
menikah dengan tujuh puluhistri, duaistridarikalanganbidadaridan 


110 Musnad Ahmad: I/537. Sanad-sanadnya lemah karena kelemahan Syahr bin Hausyab. (Al-Asy'ats Adh- 
Dahrir, ia adalah Asy'ats bin Abdillah bin Jabir Al-Haddani, seorang yang shadug, 
111 HR Ahmad: II/76 dan Tirmidzi: IV/2562. Sanad-sanadnya lemah. 


935 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


tujuh puluh istri dari penduduk zamannya dari kalangan penduduk 
dunia." Hadits ini gharib sekali. Sedangkan yang mahfuzh (lebih 
kuat) adalah hadits yang menyelisihinya yang telah disampaikan di 
depan. Yaitu dua istri dari wanita-wanita Bani Adam dan tujuh puluh 
istri dari kalangan bidadari. Wallahua'lam. 


Riwayat Khalid bin Yazid bin Abi Malik ini diperbincangkan oleh Imam 
Ahmad, Yahya bin Ma'in dan selain keduanya. Hadist semacam itu bisa jadi 
keliru dan tidak bisa dipastikan keshahihannya. 

Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi—yang ia shahihkan—dan Ibnu 
Majah dari hadits Mujalad bin Sa'id, dari Khalid bin Mi'dan, dari Al-Migdam 
bin Ma'dikarib, ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 


Peri 


akh ai taS Ga BASS JÍ G An as E Lea 


ATERPE 
ER Ga Us BA ga K5 G ii Gdi KE 
ail a US Gawa aa AN Ga K5 


“Orang yang mati syahid memiliki enam keistimewaan di sisi 
Allah: Diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. Diperlihatkan 
tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. Diberi rasa aman 
dari peristiwa kehancuran. Kepalanya diberi mahkota kewibawaan, 
satu berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik dari pada 
dunia seisinya. Dinikahkan dengan tujuh puluh dua istri dari 
bidadari. Diberi hak memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari 
kerabatnya.” 


Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahih-nya: 
Amru An-Nagid dan Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi telah menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Aliyyah—dan lafalnya milik Ya'gub—ia berkata, Ibnu 
Aliyyah telah menceritakan kepada kami, Ayyub bin Muhammad telah 
memberitahukan kepada kami, ia berkata, “Boleh jadi mereka berdebat untuk 


T12 HR Tirmidzi: IV/1663 dan Ahmad: IV/131. 


936 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


berbangga-bangga atau untuk saling mengingatkan, kaum laki-laki ataukah 
kaum perempuan yang paling banyak menjadi penghuni surga?” Maka Abu 
Hurairah menjawab, “Bukankah Abul Qasim $ telah bersabda: 


phl Í EGE sad An KE tis da) 
SA PN 3 B3 SS 
dou; Peru e 
“Sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk surga, wajahnya 
seperti rembulan pada saat bulan purnama. Rombongan berikutnya, 
wajahnya bercahaya seperti bintang-bintang yang berkemilau di 
langit. Setiap orang dari mereka mempunyai dua istri di mana 
sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari balik dagingnya. Di surga 


tidak ada bujangan'.”* Disebutkan di dalam Ash-Shahihain dari 
riwayat Hammam, dari Abu Hurairah yang semisal itu. 


2 Ha 


Maksud dari hadits ini adalah dua istri dari kalangan wanita-wanita 
Bani Adam, dan bersama keduanya dari kalangan bidadari sesuai yang 
dikehendaki oleh Allah sx, sebagaimana penjelasannya telah disampaikan 
di depan. Wallahua'lam. 

Ahmad berkata: Affan telah menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah telah menceritakan kepada kami, Yunus telah memberitahukan 
kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi 3%, 
beliau bersabda: 


Ab Oki Bem ba NEH 
A 


S ioe JAN 
S i BUAS 


“Seorang lelaki penghuni surga akan mendapatkan dua istri dari 
kalangan bidadari. Pada setiap bidadari tersebut ada tujuh puluh 
perhiasan. Terlihat sumsum betisnya dari balik pakaiannya.” 


113 HR Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 14. 
114 Al-Musnad: 1/345 dan sanad-sanadnya shahih. 


937 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Hadits-hadits ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan 
dalam Ash-Shahihain: 


Aga Berau Gg a 


“Aku melongok ke dalam neraka dan aku melihat kebanyakan 
penduduknya adalah kaum wanita." 


Bisa jadi mereka menjadi sebagian besar penghuni surga dan menjadi 
sebagian besar penghuni neraka, kemudian keluarlah siapa yang dikeluarkan 
dari kalangan mereka karena memperoleh syafaat. Lalu mereka dimasukkan 
ke surga sehingga menjadi sebagian besar dari penghuninya, wallahua'lam. 


Disebutkan dalam hadits Darraj, dari Abul Haitsam, dari Abu Sa'id secara 
marfu’: 


“Sesungguhnya seseorang di surga akan bertelekan selama tujuh 
puluh tahun sebelum ia bergerak. Lalu istrinya datang kepadanya 
dan menepuk bahunya, maka ia pun memandangi istrinya dan 
tampak olehnya mukanya di dahi istrinya lebih jelas daripada 
cermin. Dan sesungguhnya mutiara yang paling kecil yang dipakai 
istrinya dapat menerangi apa yang ada di antara timur dan barat. 
Lalu istrinya menyalaminya dan ia pun menjawab salam itu seraya 
bertanya, ‘Siapakah Anda?” Istrinya menjawab, ‘Akulah tambahan.’ 
Dan sesungguhnya istrinya itu memakai tujuh puluh pakaian, dan 
pakaian yang paling rendah sama seperti kaca, pandangannya 
menembus hingga ia dapat melihat sumsum istrinya itu dari balik 
pakaiannya." Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Al-Musnad. 


Imam Ahmad berkata: Abu An-Nadhr telah menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Thalhah telah menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari 
Anas, Rasulullah #4 bersabda: 


“Keluar di sore hari atau di pagi hari (untuk berjihad) di jalan 
Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tempat anak panah 
salah seorang dari kalian atau tempat cambuknya di Surga (kelak) 


115 Al-Bukhari: V/3241, : IV/2603, dan Ahmad: 1V/429, 
116 Al-Musnad: II/75 dan sanad-sanad lemah. 


938 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


lebih baik daripada dunia seisinya. Seandainya seorang wanita dari 
kalangan penghuni surga melihat ke penduduk bumi, niscaya iaakan 
menyinari apa yang ada di antara keduanya dan ia akan memenuhi 
bumi dengan aroma yang wangi. Kerudung yang dipakai di atas 
kepalanya lebih baik daripada dunia seisinya."" 


Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari hadits Ismail bin Ja'far dan Abu 
Ishag, masing-masing meriwayatkannya dari Humaid, dari Anas dengan 
lafal yang semisal itu. Haditsnya secara lengkap telah disampaikan pada awal 
pembahasan tentang sifat surga. 


Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan: 


“Seandainya seorang wanita dari kalangan penghuni surga melihat 
ke penduduk bumi, niscaya ia akan menyinari apa yangada diantara 
langit dan bumi, dan bau harumnya akan memenuhi semua yang 
ada di antara keduanya. Dan kerudung yang dipakai di kepalanya 
lebih baik dari pada dunia seisinya.”* 


Abu Bakr bin Abi Ad-Dunya berkata: Bisyir bin Al-Walid bin Abzi telah 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik Al-Jauni, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sekiranya bidadari surga mengeluarkan telapak 
tangannya di antara langit dan bumi, niscaya akan membuat penduduk 
dunia kagum karena saking indahnya. Jika ia mengeluarkan tutup kepalanya, 
maka matahari pada saat bersinar terang akan berubah menjadi lampu yang 
kecil yang tidak lagi terlihat cahayanya. Jika ia mengeluarkan wajahnya, 


maka kecantikan wajahnya akan menyinari apa yang ada di antara langit dan 
bumi.” 


Ibnu Wahb menyebutkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Ourazhi, ia 
berkata: 


“Demi Allah yang tidak ada Ilah selain Dia, seandainya seorang wanita 
dari kalangan bidadari menampakkan gelangnya dari Arasy, niscaya cahaya 
gelangnya akan memadamkan cahaya matahari dan bulan. Lalu bagaimana 
dengan orang yang memakai gelang itu? Tidaklah Allah menciptakan sesuatu 


117 HR Ahmad: II/264, Al-Bukhari: XV6568, Muslim: II, Kitab: Al-imarah no. 112, Tirmidzi: IV/1651, dan 
Ahmad: 1/264. 


118 Shahih Al-Bukhari: VI/2796 dari Anas, 


Tw 9 —m———— 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


yang dipakai oleh pemakainya sama seperti pakaian dan perhiasan yang 
dipakainya.” 

Abu Hurairah berkata, “Di surga ada bidadari yang bernama Al-Aina.' 
Apabila ia berjalan, maka ada tujuh puluh ribu pelayan yang berjalan 
mendampinginya. Lalu ia berkata, “Di manakah orang-orang yang 
memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran?'.” 

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Gurthubi. 

Al-Gurthubi berkata: Ahmad bin Rasyidin telah menceritakan kepada 
kami, Al-Hasan bin Harun Al-Anshari telah menceritakan kepada kami, Al- 
Laits bin binti Al-Laits bin Abi Sulaim telah menceritakan kepada kami, dari 
Mujahid bin Abi Usamah, dari Nabi 35, beliau bersabda: 


Ka 


“Bidadari diciptakan dariza'faran." 

Hadits ini gharib. Yang demikian ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
dan selainnya dari kalangan shahabat dan tabi'in. 

Disebutkan di dalam Marasil (hadits-hadits mursal)nya Ikrimah: 


“Sesungguhnya para bidadari berdoa untuk suami-suami mereka saat 
suami-suami mereka masih berada di dunia. Mereka berkata » Ya Allah, 
tolonglah dia dalam menjalankan agama, hadapkan dia dengan dengan 
hatinya untuk taat kepada-Mu, dan sampaikan ia kepada kami dengan 
kemuliaan-Mu, Wahai Tuhan Maha Penyayang di antara para penyayang.” 

Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Katsir bin Murrah, 
dari Mu'adz secara marfu': 


aa I oal a ga cas 
NO Os Jas ie Hp Hn oles 


“Tidaklah seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia kecuali 
istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, Janganlah 
kamu menyakitinya, semoga Allah memerangimu, sesungguhnya ia 


940 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


hanyalah tamu di sisimu, sebentar lagi ia akan datang kepada kami 
dan meninggalkanmu' ™3 


Riwayat tentang Nyanyian Bidadari di Surga 


Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin 
Ishag, dari An-Nu'man bin Sa'ad, dari Ali, ia berkata, Rasulullah 3% bersabda: 


SIN ae A ai 
Pada ka SE SAE 3 SJ 

IE TS DEL LAN KA 
“Sesungguhnya di dalam surga ada tempat berkumpul bagi kaum 
bidadari. Mereka menyaringkan suara yang keindahannya tidak 
pernah didengar oleh makhluk mana pun. Mereka berkata, 'Kami 
abadi dan tidak akan pernah binasa, kami menyenangkan dan tidak 


akan pernah membosankan. Kami selalu senang dan tidak akan 


pernah marah. Maka beruntunglah orang yang menjadi milik kami 
dan kami menjadi miliknya.” 


Tirmidzi mengatakan, “Dalam hal ini ada hadits serupa yang diriwayatkan 
dari Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Al-Hasan. Dan hadits Ali ini adalah gharib." 


Ibnu Abi Dzuaib meriwayatkan dari Aun bin Al-Khathab, dari Abdullah 


bin Rafi', dari putera Anas bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah 35 
bersabda: 


“Sesungguhnya bidadari-bidadari surga, mereka akan menyanyi untuk 
suami-suami mereka dengan suara paling merdu yang belum pernah 
didengar oleh seorang pun. Di antara lantunan lagu yang mereka nyanyikan, 
‘Kami wanita-wanita kekal yang tidak akan pernah mati. Kami wanita-wanita 


yang penuh keamanan, tiada pernah merasa takut. Kami wanita-wanita yang 
mukim, tidak akan pernah pergi'.” 


119 HR Ahmad: V/2: 
120 HR Tirmidzi: 2564, 


941 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Al-Walid 
bin Abdah, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Jibril: 

“Wahai Jibril hentikan aku di bidadari-bidadari yang bermata jeli, lalu 
Jibril menghentikannya di hadapan bidadari-bidadari bermata jeli. Rasulullah 
bersabda, “Siapa kalian?” Mereka menjawab, ‘Kami adalah istri-istri kaum 
mulia yang bertempat tinggal di surga dan tidak pindah daripadanya untuk 
selama-lamanya. Mereka tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya, 
mereka selalu bertakwa dan tidak pernah berbuat dosa'.” 

Setelah disampaikan hadits tentang nyanyian bidadari, Al-Gurthubi 
berkata, “Ketika para bidadari melantunkan nyanyian ini, maka para wanita 
mukminah dari penduduk dunia menjawab, 'Kami melakukan shalat 
sedangkan kalian tidak melakukan shalat. Kami berpuasa sedangkan kalian 
tidak melakukannya. Kami selalu berwudhu sedangkan kalian tidak. Kami 
bersedekah sedangkan kalian tidak.” Kemudian Aisyah berkata, “Mereka 
kalah”.” Wallahua'lam. 


Demikian yang disebutkannya di dalam At-Tadzkirah, dan tidak ia 
sandarkan kepada sebuah kitab. Wallahua'lam. 


Penduduk Surga Menggauli Istri-Istri Mereka dan Tidak Ada Anak Kecuali Salah 
Seorang dari Mereka Menghendakinya 


Allah sa berfirman: 


E JD g ash BOLA a AN ió 
ATEA OAU A SS Ga WO GE iN 

Org 
“Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang 
dalam kesibukan (mereka). Mereka dan pasangan-pasangannya 
berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di 
surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa 
saja yang mereka inginkan. (Kepada mereka dikatakan), “Salam, 


942 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang." (Yasin: 

55-58). 

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan ahli tafsir 
berkata mengeni firman-Nya, “Syughulin (kesibukan)', yakni menyetubuhi 
para perawan. 

Allah sx berfirman: 


aa ya bi O onts Sr 


PA 


[d Ga YO Set i 

Oei Ia AO Ir 
“Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang 
aman. (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air. 
Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) 
berhadapan. Demikianlah. kemudian Kami berikan kepada mereka 
pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat 
meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram. 
Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian 
pertama (di dunia). Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu 
merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan 
yang agung.” (Ad-Dukhan: 51-57) 


Abu Dawud Ath-Thayalisi berkata: Imran—yakni Ibnu Dawud Al- 
@athan—telah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dari 
Rasulullah 38, beliau bersabda: 


AI Ja a guh Ga 6S 5 33 SH Gak ak 
PB Ea ISU ai 


“Seorang mukmin di surga diberi kekuatan untuk menjimak 
istrinya sekian dan sekian.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sekuat 
apakah itu?” Beliau bersabda, “Diberikan kekuatan seratus laki- 


943 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


laki.” Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Abu dawud dan ia 
mengatakan, “Shahih gharib.” 


Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Al-Hasan bin Ali Al-Ju'fi, dari 
Zaidah, dari Hisyam bin Hisan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah: 


“Dikatakan, Wahai Rasulullah, apakah seseorang akan bersetubuh di 
dalam surga? —Dalam sebuah riwayat—apakah kami akan menyetubuhi 
istri-istri kami?” Rasulullah & bersabda, ‘Demi Zat yang jiwa Muhammad 
ada di tangan-Nya, sesungguhnya seorang laki-laki (di surga) benar-benar 
akan bersetubuh dengan seratus perawan dalam satu pagi saja'" Al-Hafizh 
Adh-Dhiya' berkata, “Menurut saya hadits ini sesuai dengan syarat Muslim.” 


Al-Bazzar berkata: Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada 
kami, Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Ziyad, dari Amarah bin Rasyid, dari Abu 
Hurairah, ia berkata, “Rasulullah pernah ditanya, “Apakah para penghuni 
surga melakukan hubungan seksual dengan istri-istri mereka? Rasulullah # 
menjawab, 'Benar, mereka melakukannya dengan dzakar yang tak pernah 
kendor dan syahwat yang tak pernah putus'” 

Kemudian Al-Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui seorang pun 
yang meriwayatkan dari Amarah bin Rasyid selain Abdurrahman bin Ziyad. 
Abdurrahman ini seorang yang berakal baik, akan tetapi ia bertemu dengan 
syaikh-syaikh bodoh lalu meriwayatkan dari mereka hadits-hadits mungkar, 
sehingga haditsnya dilemahkan dan inilah yang diingkari darinya.” 

Harmalah meriwayatkan dari Ibnu Wahb: Amru bin Al-Harits telah 
memberitahukan kepadaku, dari Darraj, dari Abdurrahman bin Hamirah, 
dari Abu Hurairah, dari Rasulullah 3, bahwasanya beliau pernah ditanya: 

“Apakah kita akan bersetubuh di dalam surga?" Beliau menjawab, “Ya, 
demi Zat yang jiwaku ada ditangan-Nya, terus menerus. Lalu apabila ia 
bangkit (selesai menunaikan hasratnya), maka istrinya itu kembali suci dan 
perawan.” 


Ath-Thabrani berkata: Ibrahim bin Jabir Al-Fagih Al-Baghdadi telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik Ad-Dagigi Al- 


121 HR Tirmidzi: 1V/2536, 


944 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Wasithi telah menceritakan kepada kami, Ma'la bin Abdurrahman Al-Wasithi 
telah menceritakan kepada kami, Syuraik telah menceritakan kepada kami, 
dari Ashim bin Sulaiman Al-Ahwal, dari Abu Al-Mutawakil, dari Abu Sa'id, ia 
berkata, Rasulullah $ bersabda: 


ta LAI 
VE ja 


“Jika penghuni surga selesai menyetubuhi istri-istrinya, maka mereka 
kembali menjadi perawan." 


Kemudian ia (Al-Ourthubi) berkata, “Ma'la meriwayatkannya sendirian.” 


Ath-Thabrani berkata: Ahmad bin Yahya Al-Hulwani telah menceritakan 
kepada kami, Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Yazid bin Abu Malik telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 
Khalid bin Mi'dan, dari Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah & pernah 
ditanya, “Apakah penghuni surga bisa bersetubuh?" Rasulullah # menjawab, 
“Ya, berhubungan terus menerus, tapi suami istri tidak keluar air mani.” Yang 
demikian itu karena keluarnya mani akan memutusnya nikmatnya jimak 
(bersetubuh), dan keluarnya ovum (sel telur) akan memutus nikmatnya 
kehidupan. Dan keduanya itu dihilangkan dari surga. 


Ath-Thabrani berkata: Utsman bin Ahmad telah memberitahukan 
kepada kami, Muhammad bin Abdurrahim telah memberitahukan kepada 
kami, Amru bin Abi Salamah telah memberitahukan kepada kami, Shadaqah 
telah memberitahukan kepada kami, dari Hasyim bin Al-Barid, dari Sulaim 
Abi Yahya, ia mendengar Abu Umamah menceritakan bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 4 ditanya, “Apakah penduduk surga bersetubuh?” 
Beliau menjawab, “Ya, dengan dzakar yang tidak pernah bosan dan syahwat 
yang tidak pernah berhenti.” 


Apa yang Dikatakan Mengenai Pemberian Anak dan Kelahiran untuk Penduduk 
Surga 

Apabila salah seorang dari mereka ingin diberi anak sebagaimana di 
dunia ia mencintai anak-anak, maka Imam Ahmad telah meriwayatkan: 
Ali bin Ubaid telah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah 


945 


“An-Nihdyah fil Fitan wal Malêhim 


menceritakan kepada kami, Ayahku telah menceritakan kepadaku, dari Amir 
Al-Ahwali, dari Abu Ash-Shiddig, dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabiyullah #& 
bersabda: 


sa U g Kap kang Kr SE AANG II ah AENG 
SES 


“Apabila seorang mukmin menginginkan anak di surga, maka 
kehamilannya, kelahirannya dan pertumbuhannya dalam sesaat 
sebagaimana yang ia inginkan.” 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, kedua-duanya 
meriwayatkan dari Muhammad bin Yassar, dari Mu'adz. Dan Tirmidzi 
mengatakan, “Hasan gharib.” Al-Hafizh Adh-Dhiya' Al-Magdisi berkata, 
“Menurut saya hadits ini sesuai dengan syarat Muslim.” 

Telah diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dari Al-Asham, dari Muhammad 
bin Isa, dari Salam bin Sulaiman, dari Zaid Al-Amma, dari Abu Ash-Shiddig 
An-Naji dengan lafal yang sama dan dilemahkan oleh Al-Baihagi. Sufyan Ats- 
Tsauri meriwayatkan dari Abban, dari Abu Ash-Shiddig An-Naji, dari Abu 
Sa'id, ia berkata: 

“Pernah ditanyakan, “Wahai Rasulullah, apakah penghuni surga 
melahirkan, karena anak merupakan penyempurna kebahagiaan?’ Rasulullah 
35 menjawab, ‘Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, itu tidak lebih 
dari seperti kadar apa yang diinginkan oleh seseorang dari kalian, maka 
jadilah kehamilan, masa menyusui juga pertumbuhannya menjadi remaja'," 

Konteks hadits ini menunjukkan bahwa kelahiran memang terjadi. 
Berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Tirmidzi 
dari Ishag bin Rahawaih, bahwa yang demikian itu bisa dipahami jika ia 
menghendakinya, namun ia tidak menghendakinya. Telah dinukilkan dari 
sejumlah ulama tabi'in seperti Thawus, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i dan 
selain mereka: “Sesungguhnya di surga tidak ada kelahiran.” 


122 HR Ahmad: M/9, 


izi: IV/2563, dan Ibnu Majah: /4338. Abu Isa mengatakan, “Hadits hasan gharib.” 


946 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Danini adalah shahih. Jimak (persetubuhan) mereka tidak mengharuskan 
adanya anak sebagaimana yang terjadi di dunia. Karena dunia adalah negeri 
yang dimaksudkan untuk kelanggengan keturunan dan perkembangbiakan. 
Adapun surga adalah negeri yang dimaksudkan untuk kelanggengan 
kekuasaan. Karena itulah, dalam persetubuhan mereka tidak ada mani (yang 
keluar) yang dapat memutus nikmatnya persetubuhan. Akan tetapi, jika salah 
seorang dari mereka menginginkan anak, maka itu bisa terjadi sebagaimana 
yang diinginkannya. 

Allah sx berfirman: 


“Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. 
Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik." (Az- 
Zumar: 34) 


Penduduk Surga Tidak Mengalami Kematian 


Penduduk surga tidak mengalami kematian, karena kesempurnaan hidup 
mereka dan kesempurnaan mereka senantiasa bertambah, seperti vitalitas 
usia muda, keelokan wajah, keindahan penampilan dan kebaikan hidu; p. 
Karena itu, disebutkan dalam sebagian hadits bahwa mereka tidak tidur, agar 
mereka tidak terlalaikan dari berbagai macam kelezatan dan kehidupan yang 
menyenangkan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. 


Allah sa berfirman: 


fes 


O di o kid IN) adi 


“Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian 
pertama ( di dunia). Allah melindungi mereka dari azab neraka.” 
(Ad-Dukhan: 56) A 


TE 


Sei Sen OAN 
OT 3 


947 


An-Nihêyah fil Fitan wal Mallihim 


“Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk 
mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka 
kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana." (Al-Kahfi: 
107-108) 


Maknanya, mereka tidak memilih selainnya. Justru mereka adalah orang- 
orang yang paling menginginkan surga. Mereka tidak pernah merasakan 
kebosanan, lain halnya dengan penduduk dunia yang terkadang merasa 
bosan dengan sebagian keadaan mereka meskipun itu menyenangkan. 


Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh para ahli syair, ahli bahasa 
serta ahli sastra: 


Aku telah mendapatkan kebahagiaan 
Hatiku tidak senang kepada selainnya 
Dan aku tidak ingin berpindah dari keadaannya 


Telah disampaikan di depan: hadits mengenai kematian yang disembelih 
di antara surga dan neraka, kemudian seorang penyeru berkata, “Wahai 
penduduk surga, kekal tidak ada kematian dan wahai penduduk neraka, 
kekal tidak ada kematian. Masing-masing kekal di mana ia berada.” 


Imam Ahmad berkata: Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, 
Hamzah telah menceritakan kepada kami, Abu Ishag telah menceritakan 
kepada kami, dari Al-Aghar Abu Muslim, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, 
dari Nabi &, beliau bersabda: 


“Maka pada waktu itu ada yang berseru, ‘Sesungguhnya kalian akan 
selalu hidup dan tidak mati selamanya, kalian akan selalu sehat dan 
tidak sakit selamanya, kalian akan selalu muda dan tidak akan tua 
selamanya, dan kalian akan selalu dalam kenikmatan dan tidak 
sengsara selama-lamanya.” Rasulullah bersabda, “Ia menyerukan 
empat hal ini.” 


Ahmad berkata: Abdurrazzag telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Ats-Tsauri berkata, Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami, bahwa Al- 


123 Telah disepakati atas keshahihannya. HR Al-Bukhari: VIIV4730, Muslim: IV/40, dan Ahmad: 11/ 9. 
124 Shahih, HR Ahmad: IV 319, Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 22, dan Tirmidizi: V/3246. 


948 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Aghar telah menceritakan kepadanya, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dari 
Nabi #£, beliau bersabda: 


“Seorang penyeru berseru pada hari Kiamat, “Sesungguhnya kalian kekal 
dan tidak akan mati selamanya, kalian akan sehat dan tidak akan sakit, 
kalian akan tetap muda dan tidak akan tua, dan kalian akan merasakan 
nikmat dan tidak akan pernah merasa bosan selamanya. Maka itulah yang 
dimaksud dengan firman Allah sa: Dan diserukan kepada mereka, "Itulah 
surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu 
kerjakan'." Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Ishag bin Rahawaih dan 


Abdu bin Humaid. Masing-masing mereka meriwayatkan hadits semisal itu 
dari Abdurrazzag. 


Penduduk Surga Tidak Tidur 


Al-Hafizh Abu Bakar bin Mardawaih berkata: Ahmad bin Al-Oasim 
bin Shadagah Al-Mishri telah menceritakan kepada kami, Al-Migdam bin 
Dawud telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Mughirah telah 
menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri telah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Al-Mukandir, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda: 


TE apa Akan 


“Tidur itu saudara kematian, dan sesungguhnya penduduk Surga 
tidak tidur.” 


Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Mush'ab bin Ibrahim, dari 
Imran bin Ar-Rabi' Al-Kufi, dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari, dari Muhammad 
bin Al-Mukandir, dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah #i pernah ditanya, Apakah 
penduduk surga itu tidur? Beliau menjawab, “Tidur itu saudara kematian, 
dan sesungguhnya penduduk surga tidak tidur," Diriwayatkan pula oleh 
Al-Baihagi dari hadits Abdullah bin Hailah bin Abi Dawud, dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dari Muhammad bin Al-Mukandir, dari Jabir. Lalu ia menyampaikan 
hadits tersebut. 


Kemudian Al-Baihagi juga meriwayatkan dari Al-Hakim, dari Al-Asham, 
dari Abbas Ad-Dauri, dari Yunus bin Muhammad, dari Sa'id bin Abzi, dari 


949 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


Nafi' bin Al-Harits, dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata, “Seseorang pernah 
bertanya kepada Rasulullah 44. Ia berkata, “Tidur adalah salah satu hal yang 
Allah jadikan senang mata kita sewaktu di dunia. Maka, apakah penduduk 
surga itu tidur?’ Rasulullah 4g menjawab, Sesungguhnya kematian itu adalah 
sekutu (teman) tidur, sedangkan di surga tidak ada kematian.' Para shahabat 
berkata, Wahai Rasulullah, lantas apa istirahat mereka?” Rasulullah 3% 
menjawab, Sesungguhnya di surga tidak ada kepayahan (keletihan). Seluruh 
urusan mereka adalah istirahat. Kemudian Allah menurunkan ayat, 'Di 
dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu’ (Fatihir: 35).” 
Sanad-sanadnya lemah. 


Keridhaan yang Dihalalkan bagi Mereka, Dan Itu adalah Karunia yang Mereka 
Dapatkan 


Allah sx berfirman: 


x : 
Pa < 

OS ES Kai 
“Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang- 
orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak 
payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan 
sungai-sungai khamer (anggur yang tidak memabukkan) yang lezat 
rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. 
Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan, dan 
ampunan dari Tuhan mereka.” (Muhammad: 15). 


An aa 


Allah sx berfirman: 


950 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


OI 


“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan 
perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat 
yang baik di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah 
kemenangan yang agung." (At-Taubah: 72). 


Allah Menghalalkan Keridhaan-Nya kepada Penduduk Surga untuk Selama- 
lamanya 


Malik bin Anas meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yassar, 
dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah #& bersabda: 


“Allah berfirman kepada penghuni surga, Wahai penghuni surga!" 
Mereka menjawab, ‘Baik, dan kami memenuhi panggilan-Mu.' Allah 
berfirman, “Apakah kalian telah merasa puas?" Mereka menjawab, 
'Bagaimana mungkin kami tidak merasa puas, sementara Engkau 
telah memberi kami yang belum pernah Engkau berikan kepada 
seorang pun dari makhluk-Mu.' Allah berrfirman, 'Aku akan 
memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu.’ Penghuni 
surga bertanya, Wahai Rabb kami, apa yang lebih utama dari semua 
itu?’ Allah berfirman, ‘Aku halalkan keridhaan-Ku untuk kalian, dan 


951 


An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


Aku tidak murka kepada kalian selama-lamanya'”'5 Al-Bukhari dan 


Muslim meriwayatkannya di dalam Ash-Shahfhain dari hadits Malik 
dengan sanad yang sama. 


Abu Bakar Al-Bazzar berkata: Salamah bin Syib dan Al-Fadhal bin 
Ya'gub telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al-Faryabi telah 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Muhammad bin Al-Mukandir, 
dari Jabir, ia berkata, Rasulullah 4& bersabda: 


Kena Yan Je kan ja jas 
Riana derek jas as eta KAG 


“Ketika penghuni surga telah memasuki surga, Allah berfirman, 
'Bukankah telah Aku berikan kepada kalian—aku kira beliau 
mengatakan—sesuatu yang lebih utama?” Mereka berkata, Wahai 
Rabb kami, apa sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah Engkau 
berikan kepada kami?’ Allah berfirman, 'Keridhaan-Ku adalah lebih 
besar." 


Hadits ini adalah menurut syarat Al-Bukhari, meski tidak ada seorang 
pun dari para penulis kitab hadits yang meriwayatkannya dari jalur ini. 


Allah Melihat dan Memuliakan Penduduk Surga 
Allah sa berfirman: 


“Penghormatan mereka (orang-orang mukmin itu) ketika mereka 
menemui-Nya ialah, ‘Salam’, dan Dia menyediakan pahala yang 
mulia bagi mereka." (Al-Ahzab: 44). 


rika 


125 Shahih, HR Al-Bukhari: 6549, Muslim: IV, Kitab: Al-Jannah no. 9, dan Tirmidzi: 4/2555. 


952 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Kepada mereka dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan selamat dari 
Tuhan Yang Maha Penyayang,” (Yasin: 58). 


Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah berkata di dalam salah 
satu kitab Sunnah-nya: Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawarib 
telah menceritakan kepada kami, Abu AshimAI-Abbadani telah menceritakan 
kepada kami, Al-Fadhl Ar-Rigasyi telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Al-Mukandir, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah 35 bersabda: 


“Tatkala penduduk surga berada dalam kesenangan mereka, tiba-tiba 
bersinarlah seberkas cahaya. Mereka menengadahkan kepala, ternyata Rabb 
mereka telah menampakkan diri diatas mereka, laluberfirman, “Kesejahteraan 
tercurah kepada kalian wahai penduduk surga." Beliau bersabda, “Itulah 
firman Allah ss, “ Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha 
Penyayang.” 

Beliau bersabda lagi, “Allah melihat mereka dan mereka melihat-Nya, 
mereka tidak berpaling karena merasa nikmat selama melihat kepada-Nya. 
Hal itu terus berlangsung hingga Allah menghilang dari mereka. Sementara 
cahaya dan barakah-Nya masih membekas 


pada mereka dan di tempat 
tinggal mereka, "2s 


Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang dari 
jalur ini. Ia mengatakan: Ali bin Ahmad bin Abdan telah memberitahukan 
kepada kami, Ahmad bin Ubaid telah menceritaka 
telah menceritakan kepada kami, 
menceritakan kepada kami, 
kepada kami, 


n kepada kami, Al-Karimi 
Ya'gub bin Ismail bin Yusuf As-Silal telah 
Abu Ashim Al-Abbadani telah menceritakan 
dari Al-Fadhl bin Isa Ar-Riqasyi, dari Muhammad bin Al- 
Mukandir, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah 3% bersabda: 

“Ketika penduduksurgasedang berada dalam perkumpulan mereka, tiba- 
tibaada cahaya yang menyinari merekadi atas pintu surga. Maka mereka pun 
mengangkat kepala dan ternyata Allah sx. sedang memperhatikan mereka. 
Lalu Allah berfirman, Wahai penduduk surga, mintalah kepada-Ku!' Mereka 
menjawab, ‘Kami meminta keridhaan-Mu atas diri kami.” Allah berfirman, 
“Keridhaan-Ku adalah Aku halalkan rumah-Ku, dan Aku bagi kalian adalah 


— 
126 HR Ibnu Majah: V184, Hadits tersebut dhaif, lihat Jami'ul Abadi Al-Qudsiyah, 644. 


953 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


kemurahan-Ku. Inilah saatnya, maka mintalah kepadaku.' Mereka berkata, 
“Kami meminta tambahan." 


Maka mereka diberikan unta-unta dari yagut merah, gigi-gigi taringnya 
adalah zamrud hijau dan yagut merah. Mereka duduk di atas unta- 
unta tersebut dan kuku-kukunya diletakkan pada ujungnya. Lalu Allah 
memerintahkan agar didatangkan pelayan-pelayan dari bidadari-bidadari 
yang bermata jeli seraya berdendang, ‘Kami penuh kenikmatan dan tidak 
pernah sengsara, kami kekal dan tidak akan mati, kami adalah istri-istri 
orang-orang beriman yang terhormat.” Kemudian Allah memerintahkan agar 
didatangkan kasturi murni berwarna putih, yang menebarkan wewangian 
pada diri mereka yang disebut al-muntsirah, hingga membawa mereka ke 
surga “And—yang merupakan pusatnya surga. Para malaikat berkata, “Wahai 
Rabb kami, orang-orang itu telah datang." Maka Allah berfirman, 'Selamat 
datang orang-orang yang jujur, selamat datang orang-orang yang taat'. 

Lalu Allah menyingkap hijab untuk mereka, maka mereka pun dapat 
melihat wajah Allah dan menikmati cahaya Ar-Rahman hingga sebagian 
mereka tidak melihat sebagian yang lain. Kemudian Allah berfirman, 
“Pulangkan mereka ke istana-istana mereka dengan penuh kemuliaan.” Maka 
mereka pulang dan sebagian mereka telah melihat sebagian yang lain. Itulah 
maksud firman Allah sx , ‘Sebagai penghormatan (bagimu) dari (Allah) Yang 
Maha Pengampun, Maha Penyayang: (Fushilat: 32).” 

Kemudian Al-Baihagi mengatakan, “Telah disampaikan dalam kitab ini, 
yakni kitabur ru'yah sesuatu yang menegaskan apa yang diriwayatkan dalam 
hadits ini, wallahua'lam.” 

Abul Ma'ala Al-Juwaini memberikan jawaban kepada As-Sajazi: 


“Ketika Allah Tabaraka wa sa menyingkap tabir dan menampakkan diri- 
Nya kepada penduduk surga, maka mengalirlah sungai-sungai, pohon-pohon 
bergoyang, dipan-dipan dan kamar-kamar mengalun dengan suara deritnya, 
mata air-mata air mengalir dengan suara gemericik, angin berhembus sepoi- 
sepoi, rumah-rumah dan istana-istana menyebarkan kasturi adzfar dan 
kafur, burung-burung berkicauan dan para bidadari bermunculan.” 


954 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Fadhl bin Isa lemah, tetapi Adh-Dhiya' meriwayatkan hadits yang 
semisal itu dari hadits Abdullah bin Ubaid, dari Muhammad bin Al-Mukandir, 
dari Jabir secara marfu'. 


Penduduk Surga Dapat Melihat Rabb Mereka pada Hari-Hari Perkumpulan 
Mereka di Tempat-Tempat Mereka Berkumpul 


Allah & berfirman: 
- bia 
5) O ak ian 


“Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Memandang 
Tuhannya.” (Al-Qiyamah: 22-23). 


ih ga SO ka NO 


“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam 
(surga yang penuh) kenikmatan. Mereka (duduk) di atas dipan- 
dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui wajah mereka 
kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.” (Al-Muthaffifin: 22-24). 


Telah disampaikan di depan dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari, 
bahwasanya Rasulullah 4 bersabda: 


“Ada dua surga yang bejananya terbuat dari emas dan isinya terbuat 

dari emas. Dan ada dua surga yang bejananya terbuat dari perak dan 

isinya terbuat dari perak. Tidak ada penghalang antara mereka untuk 

melihat Rabb mereka kecuali hanya kain kebesaran yang terdapat 

pada Wajah-Nya di surga 'Adn.”” 

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dalam hadits yang lain 
dari Tsuwair bin Abi Fakhitah, dari Ibnu Umar: “Tingkatan penduduk surga 


127 HR Al-Bukhari: XII/7444, Muslim: I, Kitab: Al-Iman no. 296, Tirmidzi: IV/2526, Ibnu Majah: V186 dan 
Ahmad: IV/411. 


955 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


yang paling tinggi adalah seseorang yang melihat wajah Allah dua kali dalam 
sehari." 

Hadits ini memiliki syahid (hadits penguat) di dalam Ash-Shahihain 
dari Jarir secara marfu' ketika menyebutkan bahwa orang mukmin dapat 
melihat Rabb mereka pada hari Kiamat seperti halnya melihat matahari dan 
bulan. Kemudian Rasulullah £ bersabda, “Jika kalian mampu untuk tidak 
terlewatkan melaksanakan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenamnya, maka lakukanlah.” Setelah itu beliau membaca ayat, “Dan 
bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenamnya." (Gaaf: 39). 


Di dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan: 


“Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata 
telanjang.” 


Konteks hadits ini menunjukkan bahwa melihat Allah terjadi pada waktu- 
waktu ibadah. Seolah-olah, orang-orang yang dikehendaki dari kalangan 
orang-orang pilihan itu dapat melihat Allah sz: pada dua ujung siang: yakni 
di waktu pagi dan petang. Sungguh, ini merupakan kedudukan yang tinggi. 
Sampai-sampai, mereka dapat melihat Rabb mereka di atas dipan-dipan 
mereka seperti halnya melihat bulan di dunia dalam kondisi seperti saat ini. 


Mereka juga dapat melihat Allah sa. dalam suatu kumpulan umum, yaitu 
pada hari-hari perkumpulan, di mana seluruh penduduk surga berkumpul 
dalam suatu lembah luas yang terbuat dari misk (kasturi) berwarna putih. 
Mereka duduk di lembah itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Di 
antara mereka ada yang duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, di 
antara mereka ada yang duduk di atas mimbar yang terbuat dari emas dan 
berbagai jenis perhiasan lainnya. Kemudian mereka dilimpahi berbagai jenis 
makanan, diletakkan di hadapan mereka nampan-nampan dengan berbagai 
jenis makanan dan minuman yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak 
pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. 


128 HR Al-Bukhari: XII/7434 dan Tirmidzi: IV/2551. 
129 HR Al-Bukhari: XIIV7435 dari Jarir. 


956 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Kemudian mereka mengenakan berbagai macam wewangian. Setelah itu 
Allah sx. menampakkan diri kepada mereka dan berbicara kepada mereka 
satu persatu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang akan 
disampaikan maksudnya sesaat lagi, insya Allah. 


Sebagian ulama menyebutkan perselisihan mengenai kaum wanita, 
apakah mereka dapat melihat Allah sa sebagaimana kaum laki-laki melihat- 
Nya? Ada yang berpendapat: Tidak, karena mereka terpelihara di dalam 
kemah-kemah. Namun ada juga yang berpendapat: Tentu, karena tidak ada 
penghalang untuk dapat melihat Allah sx . di dalam kemah-kemah maupun 
selainnya. Allah & berfirman: 


Pei, Oi S3 


“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam 
(surga yang penuh) kenikmatan. Mereka (duduk) di atas dipan-dipan 
melepas pandangan." (Al-Muthaffifin: 22-23). 


OE TE ya kasih 


“Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang 
teduh, bersandar di atas dipan-dipan." (Yasin: 56). 


Rasulullah # bersabda: 


Bad KAL Yee aa Kena KAL Se kange 02 $ 
Ob ah DIARI JANG SS oa kt) 
& -$ 4 Ya AA 1G 020 

Su BS KA fan A JE baia BEA 
NGANG An 

“Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian 
melihat rembulan ini. Kalian tidak akan kesulitan saat melihat-Nya. 
Untuk itu, jika kalian mampu, lakukan selalu shalat sebelum terbit 


matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah." Yang 
demikian ini umum bagi kaum laki-laki dan wanita, wallahua'lam. 


130 HR Al-Bukhari di dalam Shahih-nya: XII/7434 dan Tirmidzi: IV/2551. 


957 


— Nag — MR nun aa 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Sebagian ulama ada yang menyampaikan pendapat ketiga: Bahwasanya 
mereka (kaum wanita) dapat melihat Allah & pada saat hari raya-hari raya. 
Sebab, Allah akan memperlihatkan diri pada hari-hari semacam ini kepada 
penduduk surga secara menyeluruh. Sehingga, mereka (kaum wanita) dapat 
melihat-Nya dalam kondisi semacam ini dan tidak selainnya. Akan tetapi 
pendapat ini memerlukan dalil yang mengkhususkannya, wallahua'lam. 


Allah & berfirman: 


= Pi L&K 

O .... 33 E Nga] go 
“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) 
dan tambahannya (kenikmatan melihat Allah).” (Yunus: 26) 


Telah diriwayatkan dari sekelompok shahabat mengenai penafsiran 
ziyâdah (tambahan) ini, yaitu melihat wajah Allah sx . Di antaranya adalah 
Abu Bakar Ash-Shiddig, Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Ujrah, Hudzaifah bin Al- 
Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Al-Musayyib, 
Mujahid, Ikrimah, Abdurrahman bin Abi Laila, Abdurrahman bin Sabith, 
Al-Hasan, Qatadah, Adh-Dhahak, As-Sadi, Muhammad bin Ishaq dan selain 
mereka dari kalangan ulama salaf maupun khalaf. Semoga Allah merahmati 
mereka dan memuliakan tempat kembali mereka semua. 


Hadits tentang orang mukmin yang dapat melihat Rabb mereka di negeri 
akhirat ini telah diriwayatkan dari sekelompok shahabat, Di antaranya adalah 
Abu Bakar Ash-Shiddig, di mana haditsnya telah disampaikan di depan 
dengan redaksi yang panjang. 

Di antaranya lagi Ali bin Abi Thalib æ., di mana haditsnya telah 
diriwayatkan oleh Ya'gub bin Sufyan: Muhammad bin Mushaffa telah 
menceritakan kepada kami, Suwaid bin Abdul Aziz telah menceritakan 
kepada kami, Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin 
Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah 
#5 bersabda: 


958 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Penduduk surga dapat melihat Allah sa. pada setiap hari Jum'at." 
Kemudian disebutkan hadits selengkapnya yang di dalamnya 
berbunyi: 


W Sp SE Seal SES SI 


“Ketika hijab disingkap, seolah-olah Dia belum pernah dilihat 
sebelumnya." 


Allah sx berfirman: 


Dali... 
“Dan pada sisi Kami ada tambahannya." (Qaaf: 35) 


Di antaranya lagi adalah Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Buraidah bin 
Al-Hushaib, Jabir bin Abdillah, Hudzaifah, Zaid bin Tsabit, Salman Al-Farisi, 
Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudzri, Abu Umamah Shada bin Ijlan 
Al-Bahili, Shuhaib bin Sinan Ar-Rumi, Ubadah bin Ash-Shamit, Abdullah bin 
Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Amru, Abu Musa Abdullah bin Qais, Abdullah 
bin Mas'ud, Adi bin Hatim, Ammar bin Yasir, Amarah bin Ruwaibah, Abu 
Razin Al-Ugaili, Abu Hurairah dan Aisyah, Ummul Mukminin—semoga Allah 
meridhai mereka semua. 

Hadits-hadits tersebut telah banyak disampaikan di depan, namun 


sebagiannya akan disampaikan lagi yang sesuai dengan pembahasan ini, 
insya Allah. 


Hari Jum'at adalah Hari Penambahan 


Imam Ahmad berkata: Affan telah menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit Al-Bunani, 
dari Abdurrahman bin Abi Salamah, dari Shuhaib, bahwasanya Rasulullah 
3 membaca ayat ini, “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang 
terbaik (surga) dan tambahannya (kenikmatan melihat Allah)." Kemudian 
beliau bersabda: 


959 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Se san 8 jaf JS) Is 


Ka 


J pu 
LES Jaja é mae 


fea afu dg Je asad 
Pa 595 a IA Ge 


“Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni 
meraka telah masuk ke dalam neraka, berserulah seorang penyeru, 
“Wahai penduduk surga, sesungguhnya bagi kalian terdapat janji 
yang akan Allah tepati untuk kalian." Mereka bertanya, Apakah itu? 
Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami, memutihkan 
wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan 
menyelamatkan kami dari api neraka?" Beliau bersabda, ‘Lalu 
tersingkaplah hijab, sehingga mereka dapat melihat kepada-Nya. 
Demi Allah, tidak ada sesuatu yang diberikan Allah yang lebih mereka 
sukaidanlebih menyejukkan pandangan mataselain melihat-Nya'.”! 
Muslim juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Hammad bin 
Salamah. 


Abdullah bin Al-Mubarak berkata: Abu Bakar Al-Algani telah 
memberitahukan kepada kami, Abu Tamimah Al-Hajimi telah 
memberitahukan kepadaku, ia berkata: 

“Aku pernah mendengar Abu Musa Al-Asy'ari berkhotbah di atas mimbar 
Bashrah. Ia berkata, “Sesungguhnya pada hari Kiamat Allah akan mengutus 
seorang malaikat kepada penduduk surga, lalu malaikat itu berkata, “Wahai 
penduduk surga, apakah Allah telah menepati apa yang dijanjikan-Nya 
kepada kalian? Maka mereka melihat dan menyaksikan perhiasan-perhiasan, 
sungai-sungai dan istri-istri yang suci. Lalu mereka berkata, “Ya, Allah telah 
menepati apa yang dijanjikan-Nya kepada kami. Mereka mengatakannya 
hingga tiga kali. Lalu malaikat itu berkata, Masih tersisa satu lagi, yaitu 


131 HR Muslim: 1, Kitab: Al-Iman no.297, Tirmidzi: IV/2552, Ibnu Majah: /187, dan Ahmad: 1V/332. 


960 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


bahwasanya Allah berfirman, “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada 
pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.’ Ketahuilah, pahala terbaik 
itu adalah surga dan tambahannya adalah melihat wajah Allah sx '.” Hadits 
ini mauguf. 

Ibnu Jarir dan Abu Hatim meriwayatkan dari hadits Abu Tamimah Al- 
Hajimi, dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah 4 bersabda: 


“Allah mengutus penyeru pada hari Kiamat yang mengumumkan, 
Wahai penghuni surga—dengan suara yang dapat didengar barisan 
awal dan akhir mereka—Allah menjanjikan kepada kalian pahala 
yang terbaik dan tambahannya. Adapun pahala yang terbaik adalah 
surga, sedangkan tambahannya adalah memandang wajah Yang 
Maha Pemurah.” 


Diriwayatkan pula dari hadits Zuhair, dari seseorang yang mendengar 
Abu Aliyah yang mengatakan, “Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepada 
kami, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah #& mengenai firman 
Allah sa “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik dan 
tambahannya.’ Maka, Rasulullah # menjawab, ‘Pahala yang terbaik adalah 
surga, sedangkan tambahannya adalah memandang wajah Allah sx '.” 

Ibnu juga meriwayatkan dari Ibnu Humaid, dari Ibrahim bin Al-Mukhtar, 
dari Ibnu Jarir, dari Atha’, dari Ka'ab bin Ujrah, dari Nabi 4 mengenai firman 
Allah sx. ‘Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik 
dan tambahannya.’ Maka, Rasulullah #5 bersabda, “Bagi orang-orang yang 
berbuat baik didunia ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, 
yaitu memandang wajah Allah sa." 

Muslim dan Syaikh-nya, Nuh diperbincangkan riwayat ini, wallahua'lam. 

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i berkata di dalam 
‘Kitabul Hujjah' dari kitab Musnadnya: Ibrahim bin Muhammad telah 
memberitahukan kepada kami, Musa bin Ubaidah telah menceritakan 
kepadaku, Abul Azhar Mu'awiyah bin Ishag bin Thalhah telah menceritakan 
kepadaku, dari Ubaid, dari Umair, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik 
berkata: 


gi — A AA 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


“Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi #&. dengan membawa 
kaca berwarna putih dan di dalamnya ada noda. Lalu Rasulullah 44. bertanya 
kepadanya, “Apa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, “Ini adalah gambaran hari 
Jum'at yang telah diutamakan oleh engkau dan umatmu, karena kebanyakan 
manusia pada hari itu justru mengikuti Yahudi dan Nasrani. Bagi engkau 
di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan di dalamnya pula terdapat satu 
kesempatan di mana tidak ada seorang mukmin yang memohon kebajikan 
kepada Allah kecuali Dia akan mengabulkannya. Sedangkan bagi kami, 
Jum'at merupakan Yaumul Mazid (hari penambahan). 


Nabi 3% bertanya kepadanya, “Apakah itu Yaumul Mazid itu, wahai 
Jibril? Jibril menjawab, “Sesungguhnya Tuhanmu telah menciptakan di surga 
sebuah lembah, lalu di atasnya ditiupkan minyak misk yang aromanya sangat 
harum. Apabila hari Jum'at tiba, Allah menurunkan sekelompok malaikat ke 
tempat itu. Di sekitarnya terdapat mimbar-mimbar cahaya dan di atasnya 
didapatkan tempat duduk para nabi. Di sekitar mimbar-mimbar cahaya 
tersebut juga terdapat mimbar-mimbar lain yang terbuat dari emas dan 
di lapisi batu permata yang sangat menawan. Di atasnya terdapat tempat- 
tempat duduk para syuhada dan para shiddigin. Seluruh malaikat tersebut 
berada di belakang mereka dan duduk di atas bukit. 


Lalu Allah sx. berfirman kepada mereka, 'Aku adalah Rabb kalian, 
sungguh benar janji-Ku, mintalah sesuatu kepada-Ku, maka Aku pasti 
mengabulkannya.' Mereka berkata, Wahai Rabb kami, kami memohon 
keridhaan-Mu.' Lalu Allah sz. berfirman kepada mereka, “Aku telah ridha 
terhadap kalian. Oleh karena itu, kalian berhak untuk memperoleh segala 
apa yang kalian inginkan dan hal itu bagi-Ku sebagai suatu tambahan'."2 

Mereka sangat mencintai hari Jum'at karena mereka memperoleh 
kebajikan dari Rabb mereka pada hari itu. Itulah hari di mana Rabb mereka 
bersemayam di atas Arasy, pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu 
pula kiamat terjadi.” 


132” Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam Al-Umm dan di dalam Musnad:nya. Hadits tersebut sangat lemah, 
lihat Jami'ul Ahddits Al-Qudsiyah 144. 


962 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Bazzar meriwayatkan dari hadits Juhdhum bin Abdillah, dari Abu 


Thayyibah, dari Utsman bin Umair, dari Anas, ia berkata, Rasulullah 3 
bersabda: 


“Jibril pernah mendatangiku, dan di tangannya ada sesuatu seperti kaca 
putih. Di dalam kaca itu, ada titik hitam. Aku pun bertanya, “Wahai Jibril, 
apa ini? Jibril menjawab, “Ini adalah hari Jum'at yang telah Allah karuniakan 
kepadamu dan menjadi hari raya bagimu serta kaum setelahmu. Engkau 
yang pertama, sedangkan kaum Yahudi dan Nasrani mengikutimu (hari raya 
Sabtu-Ahad).' Aku bertanya lagi, "Apa yang kami dapatkan pada hari itu? 
Jibril menjawab, “Di dalamnya ada satu kesempatan waktu, jika ada seorang 
mukmin meminta suatu kebaikan kepada Rabb-nya bertepatan dengan 
waktu tersebut, dan itu menjadi bagiannya, maka pasti Allah kabulkan 
doanya. Namun jika itu bukan menjadi bagiannya, maka Allah simpan 
untuknya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Dan tidaklah ia meminta 
perlindungan dari keburukan yang telah ditakdirkan untuknya, melainkan 
Allah akan melindunginya dari keburukan yang lebih besar darinya”. 

Aku bertanya lagi, “Apa titik hitam ini?” Jibril menjawab, “Ini adalah 
Kiamat, yang akan terjadi di hari Jum'at. Hari ini merupakan pemimpin hari- 
hari yang lain menurut kami. Di akhirat kami menyebutnya sebagai Yaumul 
Mazid (hari penambahan)” Aku bertanya, “Apa itu Yaumul Mazid? Jibril 
menjawab, Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan satu lembah di surga 
dari kasturi putih. Apabila hari Jum'at datang, Allah sx turun dari Illiyin di 
atas Kursi-Nya. Kemudian kursi itu dikelilingi mimbar-mimbar yang terbuat 
dari cahaya. Kemudian datanglah para nabi lalu mereka duduk di atas 
mimbar-mimbar tersebut. Kemudian kursi itu dikelilingi mimbar-mimbar 
yang terbuat dari emas. Kemudian datanglah para shiddigin dan para 
syuhada' lalu duduk di atas mimbar-mimbar tersebut. Kemudian 


n datanglah 
para penghuni surga lalu duduk di atas bukit kasturi. 


Kemudian Allah sa menampakkan diri-Nya kepada mereka hingga 
mereka dapat melihat wajah-Nya. Dia berfirman, “Akulah Zat yang 
membenarkan janji-Ku kepada kalian dan menyempurnakan nikmat-Ku atas 
kalian. Ini adalah tempat kemuliaan-Ku, maka mintalah kepada-Ku." Maka 
mereka meminta kepada-Nya hingga habis keinginan mereka. Kemudian 
dibukakan untuk mereka sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, 


963 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati 
manusia. Mereka menempati tempat duduknya sesuai kadar seberapa lama 
mereka duduk di tempat mereka usai melaksanakan shalat Jum'at (sewaktu 
di dunia). 

Setelah itu Allah ss. naik ke atas kursi-Nya disertai oleh para syuhada’ 
dan shiddigin. Aku kira beliau mengatakan—sementara para penghuni 
kamar kembali ke kamar-kamar mereka yang terbuat dari mutiara berwarna 
putih, atau yagut berwarna merah atau zamrud berwarna hijau. Kamar 
dan pintunya terbuat darinya. Di dalamnya ada pepohonan yang buah- 
buahannya bergelatungan, dan di dalamnya terdapat istri-istri dan pelayan- 
pelayan. Sehingga tidak ada yang lebih mereka nantikan, melebihi hari Jumat, 
agar mereka bisa semakin sering melihat Rabb mereka dan mendapatkan 
tambahan kenikmatan dari-Nya. Itulah yang dinamakan dengan Yaumul 
Mazid (hari penambahan).” 3 


Kemudian Al-Bazzar mengatakan, “Kami tidak mengetahui seorang pun 
yang meriwayatkannya dari Anas, dari Utsman bin Umair—Abul Yagthan— 
dan Utsman bin Shalih.” 

Kami juga telah meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Ziyad bin 
Khaitsamah, dari Utsman bin Salam, dari Anas. Kemudian disampaikan 
hadits tersebut dengan redaksi yang panjang seperti konteks hadits ini atau 
semisalnya. 

Telah disampaikan pula dalam riwayat Asy-Syafi'i dari Abdullah bin 
Ubaid bin Umair. Mengenai diri Abdullah bin Ubaid bin Umair para perawi 
berselisih pendapat. Sebagian mereka men-tadlis-kannya (cela dan cacat 
pada hadits tersebut disembunyikan dan diperlihatkan yang baik) karena 
tidak diketahui perihal dirinya, dan diragukan karena kelemahannya. 
Wallahua'lam. 

Al-Hafizh Abu Ya'la Al-Maushuli meriwayatkan dalam Musnad-nya 
dari Syaiban bin Farukh, dari Ash-Shaig bin Hazn, dari Ali bin Al-Hakam Al- 
Bunani, dari Anas, lalu ia menyampaikan hadits tersebut. Ini adalah jalur-jalur 
yang baik dari Anas yang merupakan penguat riwayat Utsman bin Umar. Al- 


133 Sepeni hadits sebelumnya. 


964 


ea Se aa a Aa 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Hafizh Abu Hasan dan Ad-Daruguthni telah memberikan perhatian terhadap 
hadits ini, lalu mereka meriwayatkannya dari beberapa jalur. 


Pasar Surga 


Al-Hafizh Abu Bakar bin Abi Ashim berkata, Hisyam bin Ammar telah 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Habib bin Abul Isyrin telah 
menceritakan kepada kami, dari Al-Auza'i, dari Hisan bin Athiyah, dari Said 
bin Al-Musayyib, bahwasanya ia pernah bertemu dengan Abu Hurairah, lalu 
Abu Hurairah berkata: 


“Aku memohon kepada Allah semoga Dia mempertemukan aku dan 
engkau di pasar surga.” Sa'id berkata, “Apakah di sana ada pasar?” Ia 
menjawab, “Ya, ada. Rasulullah 4 telah memberitahukan kepadaku bahwa 
ketika penghuni surga memasuki surga, mereka tinggal di dalamnya sesuai 
tingkatan amal mereka. Lalu mereka diberi izin pada hari yang sama dengan 
hari Jum'at dari hari-hari di dunia, mereka mengunjungi Allah di salah satu 
taman dari taman-taman surga. 


Kemudian diletakkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya, 
mimbar-mimbar dari mutiara, mimbar-mimbar dari Zamrud, mimbar- 
mimbar dari Yakut, mimbar-mimbar dari emas dan mimbar-mimbar dari 
perak. Adapun orang yang paling rendah duduk—dan tidak ada yang hina 
pada mereka—di bukit pasir kasturi dan kafur. Mereka tidak melihat bahwa 
salah satu dari mereka lebih mulia dari yang lain.” 

Kemudian Abu Hurairah berkata, “Lalu saya bertanya, Wahai Rasulullah, 
apakah kita akan melihat Rabb kita?” Beliau menjawab, “Ya. Apakah kalian 
terhalang untuk melihat matahari dan bulan pada malam purnama?’ Kami 
menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, ‘Demikian juga, kalian tidak akan 
terhalang untuk melihat Rabb kalian. Tidak tersisa seorang pun di dalam 
majelis tersebut, kecuali Allah berbicara dengannya hingga Dia berfirman 
kepada seorang laki-laki di antara kalian, “Tidakkah engkau ingat wahai fulan, 
suatu hari ketika engkau berbuat ini dan itu?’ Dia mengingatkan beberapa 
kesalahannya di dunia. Lalu ia berkata, Wahai Rabb, bukankah Engkau telah 
mengampuniku?' Allah menjawab, “Benar, dan dengan keluasan ampunan- 
Ku engkau mendapatkan kedudukan ini." 


965 


we in ” “ 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Lalu ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba mereka ditutupi awan 
di atas mereka, lalu mereka dihujani minyak wangi. Mereka belum pernah 
mendapatkan aroma seperti itu sama sekali. Kemudian Allah berfirman, 
“Berdirikah kalian untuk karamah yang telah Aku persiapkan untuk kalian 
dan ambillah apa yang kalian sukai." 

Rasulullah # bersabda, “Kemudian mereka mendatangi pasar yang 
dikelilingi oleh malaikat dan di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah 
dilihat oleh mata semisal itu, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak 
pernah terlintas di dalam hati. Lalu dibawakan kepada kita apa yang kita 
inginkan, tidak ada yang dijual maupun yang dibeli. Di pasar itu, penghuni 
surga saling bertemu antara satu dan yang lain. Yang punya kedudukan lebih 
tinggi disambut dan bertemu dengan yang punya kedudukan lebih rendah 
darinya, bahkan yang paling rendah sekali pun. Ia takjub dengan pakaian 
yang dikenakannya. Belum sempat ia menghentikan perbincangannya 
hingga mengkhayalkan padanya sesuatu yang lebih baik darinya. Hal itu 
karena tidak layak bagi seseorang untuk bersedih di dalamnya. 

Beliau melanjutkan, “Kemudian kami pulang menuju rumah kami dan 
menemui istri-istri kami. Mereka berkata, ‘Selamat datang, engkau telah 
tiba, engkau terlihat lebih elok dan tampan dari sebelum berpisah dengan 
kami.’ Mereka berkata, “Hari ini, kami bermajelis dengan Rabb kami Yang 
Mahaperkasa dan sudah selayaknya kami berubah seperti ini'.”” 

Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar. 
Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Muhammad bin Ismail, dari Hisyam 
bin Ammar. Kemudian ia mengatakan, “Gharib, kami tidak mengetahuinya 
kecuali dari jalur ini." Diriwayatkan pula oleh Abu Bakar bin Abid Dunya 
dari Al-Hakam bin Musa, dari Al-Ma'la bin Ziyad, dari Al-Auza'i. Sinan 
mengatakan, “Sa'id bin Al-Musayyib pernah bertemu dengan Abu Hurairah 
«lalu ia menyampaikan hadits tersebut. 


Muslim berkata: Abu Utsman bin Sa'id bin Abdul Jabbar Al-Mishri telah 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah telah menceritakan 


134 HR Tirmidzi, 4/2549; Ibnu Majah, 2/4336. Dari jalur Hisyam bin Ammar dengan sanad-sanad ini. 
Tirmidzi mengisyaratkan kedhaifannya dengan mengatakan, “Gharib.” 


966 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah & 
bersabda: 


Bag 


Ps JLN Ga, a 


Bag pra goo pef q 
Kas 1531 483 al dl 
a f tee Gagang 2 peaosa 
AS Ns bag 3333 
Yg 
“Di surga, ada pasar yang mereka datangi setiap hari Jum'at. Angin 
selatan berhembus memberikan aroma kasturi pada wajah dan 
pakaian mereka sehingga menambah keelokan dan ketampanan. 
Lalu mereka kembali ke keluarga mereka, sedangkan mereka telah 


bertambah elok dan tampan sehingga keluarga mereka berkata, 
‘Demi Allah, kalian telah bertambah elok dan tampan” 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Affan, dari Hammad. 
Dalam riwayatnya berbunyi: 


HS SB oki SS G3 32) 


H3 


“Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pasar. Di sana terdapat 
kepulan misk (kasturi). Jika mereka ke sana angin pun berhembus." 
Dan ia menyebutkan haditsnya secara lengkap.'* 


Gambaran Tanah Surga Dan Wewangian Aromanya yang Menyebar 


Abu Bakr bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Amru, dari Atha' bin Warad, 
dari Salim, dari Abulnsi, dari Abu Hurairah, dari Nabi £ yang bersabda: 


Ji OA ag BA ii SI 


SS AE AE GI AS 


135 HR Muslim di dalam Shahihnya: 4, Jannah/13. 
136 Al-Musnad, 3 hal 285, dengan isnad yang shahih. 


967 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


II at SA ada 
SU dala 
Tt) SE a 


“Tanah surga berwarna putih, halamannya adalah batu-batu 
dari kapur barus dan ia dikelilingi oleh kesturi seperti bukit pasir. 
Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, kemudian 
penghuni surga dari yang paling depan dan belakang berkumpul di 
dalamnya dan berkenalan. Lantas Allah meniupkan angin rahmat 
lalu berhembuslah aroma kasturi pada mereka. Masing-masing dari 
mereka pulang menemui istrinya dan mereka bertambah tampan 
hingga istrinya berkata, Sungguh tadi engkau keluar dari sisiku dan 
aku telah merasa terpikat denganmu dan sekarang aku semakin 
terpikat denganmu'.” 


Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Abu Isa At-Tirmidzi 
adalahsebagaimanaberikut:Ahmadbin Mani danHannadtelahmenceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Ishag telah menceritakan kepada kami, dari An- 
Nu'man bin Sa'ad, dari Ali, ia berkata, Rasulullah 4 bersabda: 


Bp LG JI Sa 35) NE Aas BEN 
Ga ISS Gayo JAM KE 
“Sesungguhnya di surga ada pasar, tidak ada jual belinya kecuali 
gambar kaum lelaki dan perempuan, bila seorang lelaki berselera 
terhadap gambar itu, ia langsung bisa masuk menemuinya. ”!3” 


Hadits tersebut gharib sebagaimana yang disampaikan oleh At-Tirmidzi 
4. Bisa jadi, makna yang terkandung adalah bahwasanya kaum lelaki 
hanya berselera untuk masuk kepada gambar lelaki sedangkan perempuan 


T37 HR Tirmidzi, 4/2550. Sanad-sanadhya dhaif (lemah) karena kelemahan Abdurrahman bin Ishaq dari An- 
Nu'man bin Sa'ad yang tidak diketahui keadaannya. Tidak bisa diterima apa yang diriwayatkannya secara 
sendirian. Hadits tersebut adalah munkar sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir #5. 


968 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


hanya berselera untuk masuk kepada gambar perempuan, maka pendapat 
ini sebagai penjelas bagi hadits di atas, yaitu dari segi bentuk, rupa, corak 
dan pakaian, sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadits Abu Hurairah 
tentang pasar di surga, “Datang seseorang yang memiliki pandangan 
yang luas dan rupa tanpan menemui orang dibawahnya, ia tampak begitu 
mengagumkan dari pakaian dan rupanya, sebelum percakapan mereka 
berakhir orang yang buruk rupa sudah menyamai orang yang tampan, maka 
tidak selayaknya seserang bersedih di pasar surga.” 

Hadits ini meskipun secara lafal sudah terjaga, namun secara zahir belum 
terjaga. Karena hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishag 
bin Al-Harits, dia adalah Abu Syaibah Al-Wasithi—ada yang mengatakan Al- 
Kufi, ia meriwayatkan dari bapaknya, pamannya, Nu'manbin Sa'ad, dan Asy- 
Sya'bi dan yang lainnya, di antaranya adalah Hafsh bin Ghayats, Abdullah bin 
Idris dan Hisyam. 

Imam Ahmad berkata, “Tidak masalah, namun dia adalah hadits 
munkar, dan kebohongannya pada riwayatnya dari Nu'man bin Sa'ad, dari 
Al-Mughirah bin Syu'bah pada hadits-hadits yang ia marfu'kan, begitu juga 
dilemahkan oleh Yahya bin Mu'in, Muhammad bin Sa'ad, Ya'kub bin Sufyan, 
Al-Bukhari, Abu Dawud, Abu Hatim, Abu Zur'ah, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, 
Ibnu 'Ady dan yang lainnya. Dan saya telah meneiti perkataan mereka secara 
rinci dalam kitab At-Takmil, Lillahilhamdu wal Minnah. 

Perawi seperti ini tidak diterima haditsnya yang ia riwayatkan sendirian, 
terutama hadits ini, karena ia munkar sekali. Kedudukan yang paling baiknya 
ialah hendaknya ia mendengar suatu hadits tetapi ia belum memahaminya 
dengan baik, namun ia tetap menyampaikannya dengan ungkapan yang 
kurang difahami. 

Asli haditsnya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan dari riwayat 
Ibnu Abu al-Harir Ad-Dimasygi, dari Al-Auza'i, dari Hisan bin “Athiyah, dari 
Sa'id bin Al-Musayyib, dari abu Hurairah tentang pasar surga. Allahu A'lam. 

Telah diriwayatkan pula dari jalur gharib yang lain: Muhammad bin 
Abdullah Al-Hadhrami al-Hafidz yang dikenal dengan Mathar, Ahmad bin 
Muhammad bin Tharib Al-Bajali telah bercerita kepada kami, Muhammad 
bin Khatsir bercerita kepada kami, Jabir Al-Ju'fi bercerita kepadaku, dari Abu 


969 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Ja'far, dari Ali bin Al-Husain, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Rasulullah 
# menemui kami ketika kami sedang berkumpul, lalu beliau bersabda: 


GAN GW Cut IN gl al ata 6 
e. 177 F H 3... .. Bebi 
KS JA JS ba ae AS 


“Wahai kaum Muslimin, sesungguhnya di surga ada pasar yang di 
dalamnya hanya diperjualbelikan gambar, maka barang siapa yang 
menyukai gambar seorang laki-laki atau perempuan maka ia bisa 
memasuki gambar itu.” 


Jabir bin Yazid Al-Ju'fi haditnya dha'if, Allahu a'lam. 


Bau Surga dan Aroma Wewangiannya yang Menyebar Hingga Bisa Dicium dari 
Perjalanan Beberapa Tahun dan Jarak yang Jauh 


Allah sx berfirman: 
P Pn P na Kn 
Pa a. BL Jas ol Jaa 3 bks Sah 
PENA 
“Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia- 
nyiakan amal mereka. Allah akan member petunjuk kepada mereka 
dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka 


ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.” 
(Muhammad: 4-6). 


Sebagian mereka mengatakan, “Thayyibaha lahum. Dari kata SAMA 
Arfu) yaitubau yang harum.” 

Abu Dawud Ath-Thayalisi berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada 
kami, dari Al-Hakam, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash, dari 
Nabi 3, beliau bersabda: 


970 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Barangsiapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan 

ayahnya sendiri tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau 

surga dapat tercium pada jarak lima puluh tahun perjalanan.” 

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Ghundar, dari Syu'bah, beliau 
bersabda, “Tujuh puluh tahun.” 

Ahmad berkata: Wahhab bin Jarir telah menceritakan kepada kami, 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Mujahid, ia 
berkata, “Seorang laki-laki ingin agar ia dipanggil dengan sebutan Junadah 


bin Abi Umayyah. Maka Abdullah bin Amru berkata, “Rasulullah 46 telah 
bersabda: 


Kai óp Eh 
Ian fe pis Yadi 


j g é d ES 


‘Barangsiapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan 
ayahnya sendiri tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau 
surga telah tercium pada jarak tujuh puluh tahun, atau tujuh puluh 
tahun perjalanan.’ Beliau bersabda, ‘Barangsiapa berdusta mengatas 
namakan diriku, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di 
neraka” 


Al-Bukhari berkata: Qais bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, dari Al-Hasan bin 
Amru Al-Fugaimi, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi 4, beliau 
bersabda: 


IR) 


Menit S5 
Uc 


138 HR Ahmad: 2/171, dari jalur Syu'bah dengan sanad-sanad ini dan lafalnya berbunyi, “Tujuh puluh tahun.” 
Sanad-sanadnya dishahihkan oleh Al-Alamah Ahmad Syakir. 


Lihat hadits sebelumnya. 


133 


972 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malêhim 


“Barangsiapa yang membunuh orang yang memiliki perjanjian 
dengan kaum muslimin, tidakakan mencium baunya surga, padahal 
baunya dapat tercium dari Jarak perjalanan empat puluh tahun." 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Kuraib, dari 
Abu Mu'awiyah, dari Al-Hasan bin Amru dengan sanad yang sama. 


Imam Ahmad berkata: Ismail bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Al-Mu'aggab telah memberitahukan kepada kami, 
Marwan bin Mu'awiyah Al-Fazari telah menceritakan kepada kami, dari Al- 
Hasan bin Amru Al-Fugaimi, dari Mujahid, dari Junadah bin Abi Umayyah, 
dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah 4% bersabda: 

Pera 


ba Ae Ga, SN Bag SAN yah aa 


“Barangsiapa membunuh ahli dzimmah (orang kafir yang berada 
dalam perlindungan pemerintahan Islam), maka ia tidak akan 


mencium bau wanginya surga, padahal bau wanginya dapat tercium 
dari jarak satu tahun perjalanan.” Ini adalah lafal Ahmad. 


Ath-Thabrani berkata: Ahmad bin Ali Al-Abar telah menceritakan kepada 
kami, Ma'gal bin Nufail telah menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus telah 
menceritakan kepada kami, dari Auf Al-A'rabi, dari Muhammad bin Sirin, 
dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah #4 bersabda: 


Bon NAN an Nis AK SAM US JS ga 
PE ita Ga Aa 
“Barangsiapa membunuh jiwa yang terikat perjanjian dengan kaum 


muslimin dengan cara yang tidak hak, maka ia tidak akan mencium 


bau wanginya surga, padahal bau wanginya dapat tercium dari jarak 
satu tahun perjalanan." 


140 HR Al-Bukhari, 12/6914, Ibnu Majah, 2/2686. 
141 HR Ahmad, 2/186. Sanad-sanadnya shahih. 


972 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Telah diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadits 
Muhammad bin Ijlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu', beliau 
bersabda: 


WA bise 
“Tujuh puluh masa,” 


Hasan mengatakan, “Shahih. Dalam hal ini ia meriwayatkannya dari 
Abu Bakrah.” Al-Hafizh Adh-Dhiya' mengatakan, “Menurutku, yang sesuai 
dengan syarat shahih adalah hadits Abu Hurairah.” 

Abdurrazzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al-Hasan— 
atau selainnya—dari Abu Bakrah, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 36. 
Bersabda, “Bau surga dapat dicium dari jarak seratus tahun perjalanan'.” 

Sa'id bin Abi Urubah meriwayatkan dari Qatadah, “Lima ratus tahun 
perjalanan.” Demikian pula yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah 
dari Yunus bin Ubaid, dari Al-Hasan. 

Al-Hafizh Abu Nu'aim Al-Ashbahani meriwayatkan dalam kitab 
'Shifatuljannah' dari jalur Ar-Rabi' bin Badr—ia seorang yang lemah—dari 
Harun bin Rabbab, dari Mujahid, dari Abu Hurairah secara marfu', “Bau 
surga dapat dicium dari jarak lima ratus tahun perjalanan." 

Malik meriwayatkan dari Muslim bin Abi Maryam, dari Abu Shalih, dari 
Abu Hurairah, beliau bersabda: 

Wa, 6495 


KASI SI EWE Se SUK AS 
KA Ip EA 3 
“Seorang wanita yang berpakian tapi telanjang, jika berjalan selalu 
melenggak-lenggok. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula 


mencium baunya. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak lima 
ratus tahun perjalanan.” 


Ta2 HR Tirmidzi, 4/1403, dari Abu Hurairah, dan Abu Dawud, 3/3760, dari Abu Bakrah dengan lafal semisal 
itu. 

143 HR Abu Nu'aim di dalam Shifatul Jannah, 194. Di dalam sanad-sanadnya ada Ar-Rabi' bin Badr, ia 
dipanggil juga dengan Alilah bin Badr,haditsnya matruk. 

144 HR Muslim, 4-Jannah/52; Ahmad, 2 hal 440. 


973 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


Al-Hafizh Abu Amru bin Abdil Barr berkata, “Hadits tersebut juga telah 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Nafi” Ash-Shaigh dari Malik, yang ia marfu'kan 
kepada Nabi 35.” 

Ath-Thabrani berkata: Muhammad bin Abdillah Al-Hadhrami telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Tharif telah 
menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami, Jabir Al-Ju'fi telah 
menceritakan kepadaku, dari Abu Ja'far, dari Muhammad, dari Ali, dari Jabir, 
ia berkata bahwa Rasulullah # bersabda: 


E San E E. FTESE, SANE E 
e BE gé AA Ya AN a Ga AA TS 
“Bau surga dapat dicium dari jarak seribu tahun perjalanan. Demi 
Allah, bau surga itu tidak akan dicium oleh anak yang durhaka kepada 
orang tuanya dan orang yang memutus hubungan silaturrahmi.” 


Telah diriwayatkan di dalam Ash-Shahihaini:“Sa'ad bin Mu'adz pernah 
melewati jasad Anas bin An-Nadhr ketika ia telah terbunuh pada perang 
Uhud. Tidak ada yang bisa mengenalinya karena banyaknya luka pada 
sekujur tubuhnya. Saudara perempuannya, Ar-Rubayyi' binti An-Nadhr 
juga tidak bisa mengenalinya kecuali lewat jari jemarinya. Pada tubuhnya 
didapati delapan puluh lebih luka bekas sabetan pedang, tikaman tombak 
dan hujaman anak panah—semoga Allah meridhainya. Maka Mu'adz pun 
berkata, “Anas telah mencium bau wanginya surga'.”s 


Demi Allah, ia ada di bumi, sedangkan surga ada di langit. Hanya saja, 
pada saat itu ia telah didekatkan dengan orang-orang mukmin, wallahu 
a'lam. 


145 HR Al-Bukhari, 6/2805; Muslim,Imarah/148: Tirmidzi, 5/3200; dan Ahmad, 3 hal 194. 


974 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Cahaya Surga, Kecemerlangannya, Keelokan Serambinya, Serta Keindahan 
Pemandangannya di Waktu Pagi dan Petang 


Allah sx berfirman: 
O Gb WA ka; pak 


“Dan apabila engkau melihat (keadaan) di sana (surga), niscaya 
engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan 
yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra 
tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Rabb memberikan 
kepada mereka minuman yang bersih (dan suci).” (Al-Insan: 20-21) 


Allah sx berfirman: 
e 
Otis ENG 


“Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap 
dan tempat kediaman." (Al-Furgan: 76). 


Allah sx berfirman: 


9 ANG Ga Ia Y WO as; 


VE Tia) 
“Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan 


kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau 


tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” 
(Thaha: 118-119). 


Allah & berfirman: 


Oni GE SN 
“Di sana mereka tidak melihat (merasakan teriknya) matahari dan 
tidak pula dingin yang berlebihan." (Al-Insan: 13). 


Abu Bakar bin Abid Dunya berkata: Suwaid bin 


Sa'id telah menceritakan 
kepada kami, 


Abdu Rabbah Al-Hanafi telah menceritakan kepada kami, 


ME AS JA. Pem im 


arai Baka 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


dari pamannya, Ar-Ramil bin Samak, ia mendengar ayahnya bercerita, 
“Bahwasanya ia pernah bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Madinah 
ketika matanya telah buta. Lalu ia bertanya, Wahai Ibnu Abbas apa tanah 
di surga? Ia menjawab, “Tanah di surga adalah batu marmer yang berwarna 
putih, yang terbuat dari perak seperti cermin.’ Aku berkata, ‘Bagaimana 
Cahayanya?' Ia menjawab, “Apakah engkau tidak pernah melihat matahari 
terbit? Itulah cahayanya, hanya saja di surga tidak ada matahari dan tidak ada 
hawa dingin yang menyengat.” 

Kami juga menyebutkan dalam sebuah hadits, sebagaimana yang akan 
kamisampaikan nanti insya Allah. Juga telah kami sampaikan di depan dalam 
pertanyaan Ibnu Shayad mengenai tanah surga, “Bahwasanya ia berasal dari 
butiran tepung kasturi yang putih murni.” 6 

Ahmad bin Manshur Ar-Rimadi berkata: Katsir bin Hisyam telah 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ziyad Abul Migdam telah 
menceritakan kepada kami, dari Habib bin Asy-Syahid, dari Atha’ bin Abi 
Rabbah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah # bersabda: 


HE Lalai AI dl JI SN Eh atas EL aku ga 
dp. Yana sipe 
Ea a 
“Allah menciptakan surga berwarna putih, dan baju yang paling 


dicintai Allah adalah yang berwarna putih. Maka pakailah oleh 
kalian (baju putih) dan kafanilah mayat kalian dengannya.” 


Kemudian beliau memerintahkan agar para penggembala kambing 
dikumpulkan, lalu beliau bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai kambing- 
kambing hitam hendaknya dicampur dengan kambing-kambing putih.” Maka 
datang seorang wanita seraya berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai 
seekor kambing hitam dan aku tidak melihatnya bertambah (berkembang).” 
Beliau pun bersabda, “Putihkanlah.” Maksudnya, campurlah dengan yang 
putih. 

145 Shahih. HR Muslim, &-Fitar/92, 93, dan Ahmad, 3 hal. 4; masing-masing meriwayatkannya dari Abu Said 
147 HR Ibnu Majah, 1/1472dari hadits Ibnu Abbas dangan sanad-sanad yang shahih. Adapun lafalnya 


berbunyi, “Sebaik-baik baju kalian adalah baju maka kafanilah mayat kalian dengannya dan 
pakailah oleh kalian." 


976 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Abu Bakar Al-Bazzar berkata: Ahmad bin Al-Farj Al-Hamshi telah 
menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id bin Katsir Al-Hamshi telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhajir telah menceritakan 
kepada kami, dari Adh-Dhahak Al-Mw'afiri, dari Sulaiman bin Musa, Kuraib 


telah menceritakan kepada kami, ia mendengar Usamah bin Zaid berkata, 
“Rasulullah #& bersabda: 


IE ES Sg 


Semua aa 
MABAK 


Las 
569 TA TS KS AG 


“Ketahuilah, adakah orang yang siap menuju ke surga? Karena 
sesungguhnya surga itu tidak dapat dibayangkan. Demi Rabb Ka'bah 
bahwa surga itu adalah cahaya yang bersinar terang, aroma yang 
semerbak, istana yang megah, sungai yang mengalir, buah-buahan 
yang ranum, istri-istri yang cantik jelita, perhiasan yang banyak, 
tempat yang abadi di negeri yang sejahtera, buah-buahan, tanaman- 
tanaman, kesenangan serta kenikmatan di tempat yang tinggi dan 
indah. "Kemudian para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
kami semua telah siap untuk pergi ke sana.” Maka Rasulullah 3% 


bersabda, “Katakanlah InsyaAllah.” Mereka serentak mengatakan, 
“InsyaAllah.” 6 


Kemudian Al-Bazzar mengatakan, 


“Kami tidak mengetahuinya ia 
memiliki jalur selain jalur ini.” 


Telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Maj 
bin Muslim, dari Muhammad bin Muh: 


Bakar bin Dawud dari Amru bin Utsman, 
Muhajir. 


ah hadits semisal itu dari Al-Walid 
ajir. Diriwayatkan pula oleh Abu 
dari ayahnya, dari Muhammad bin 


Pa Pa SP Sea 
148 HR Ibnu Majah, 2/4332dengan sanad-sanad yang di dalamnya ada kritikan, Adh-Dhahak Al-Mu'afiri 
keadaannya tidak diketahui. li ia i aac 


977 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Telah disampaikan di depan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar 
bin Abi Syaibah, dari Amru, dari Atha', dari Warad, dari Salim Abul Ghaits, 
dari Abu Hurairah secara marfu': 


IRI A & Da EL 
siang 
basa Sal an SN Us kah k 


“Tanah surga berwarna putih, halamannya adalah batu-batu 
dari kapur barus dan ia dikelilingi oleh kesturi seperti bukit pasir. 
Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, kemudian 
penghuni surga dari yang paling depan dan belakang berkumpul di 
dalamnya dan berkenalan. Lantas Allah meniupkan angin rahmat 
lalu berhembuslah aroma kasturi pada mereka. Masing-masing dari 
mereka pulang menemui istrinya dan mereka bertambah tampan 
hingga istrinya berkata, ‘Sungguh tadi engkau keluar dari sisiku dan 
aku telah merasa terpikat denganmu dan sekarang aku semakin 
terpikat denganmu'.” 


Perintah dan Motivasi Agar Mencari Surga 
Allah sx berfirman: 


© be ÅL oi sai JA js ex Ah, 


“Dan Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan 
memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan 
yang lurus (Islam).” (Yunus: 25) 


978 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


da 


“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan 
mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 
disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." (Ali-Imran: 133) 


giz- eż vs 
3D wi 
dat PPn 
NET asi naa ÉL Nala Gal s 
6 kd 
“Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari 
Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang 
disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul- 
rasul-Nya. Itulah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa yang 
Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (Al- 
Hadid: 21) 


gód II dg kah 


“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri 
maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. 
Mereka berperang di jalan Allah: sehingga mereka membunuh atau 
terbunuh.” (At-Taubah: 111) 


Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari hadits Sa'id bin 


Mina”, dari Jabir, “Para malaikat datang kepada Rasulullah 3, sementara 


beliau sedang tidur. Sebagian dari mereka berkata, Ta sedang tidur.’ Sebagian 


yang lain berkata, “Mata itu tidur, tapi hatinya terjaga.Perumpamaannya 
bagaikan seseorang yang membangun sebuah rumah, lalu ia mengadakan 
suatu perjamuan dan mengundang orang lain untuk hadir. Maka, orang 
yang menjawab undangan itu masuk ke dalam rumah dan memakan 


979 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malkihim 


perjamuannya." Mereka berkata, “Takwilkanlah kepadanya.’ Sebagian dari 
mereka berkata, 'Ia sedang tidur." Sebagian yang lain berkata, ‘Mata itu tidur, 
tapi hatinya terjaga.” Lalu mereka berkata, “Rumah itu adalah surga, dan 
orang yang mengundang itu adalah Muhammad. Barangsiapa yang menaati 
Muhammad, maka ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa mendurhakai 


Muhammad, maka ia telah mendurhakai Allah. Muhammad adalah pembeda 
di antara manusia’,”™9 


Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan lafal: “Suatu hari Rasulullah 4. 
keluar menemui kami, lalu bersabda: 


Jenjang et ena 
We Bun JEG NA jess ó 
SAH ba HS naak IA ES Ng as êh ba SANG 
Li sd GAE ANG AN a G AS a Has IN 
TEKAN JS 3 FN JS Dh ijab Sp Buah 
Ks u BIE JS 333 


‘Sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah malaikat Jibril berada di 
kepalaku, malaikat Mika'il berada di kakiku, lalu salah satu dari 
malaikat itu berkata kepada malaikat yang lain (temannya), ‘Buatlah 
permisalan untuk Muhammad, Maka temannya tadi akhirnya 
berkata, ‘(Wahai Muhammad), dengarkanlah dengan telingamu, 
berfikirlah (hayatilah) dengan hatimu. Sesungguhnya permisalanmu 
dengan permisalan umatmu seperti seorang raja yang memiliki 
sebuah negeri (wilayah). Lalu raja tersebut membangun sebuah 
rumah di dalamnya, di dalam rumah di sediakan makanan. Lalu 
raja tersebut mengirim utusannya agar mengundang menusia untuk 
menyantap makanannya. 


149 HR Al-Bukhari, 13/7281dari hadits Jabir, 


980 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Tapi ternyata di antara mereka ada yang mendatangi seruan utusan, tapi 
di antara mereka ada juga yang menolaknya. Maka Allah (ibarat) rajanya, Islam 
(ibarat) negerinya, surga (ibarat) rumah yang di bangunnya, dan engkau— 
wahai Muhammad—adalah (ibarat) seorang utusan raja. Barangsiapa yang 
menerima seruanmu, maka ia akan masuk ke dalam Islam. Barangsiapa 
yang masuk ke dalam Islam maka ia akan masuk ke surga. Dan barangsiapa 
yang masuk ke surga, pasti ia akan makan (dengan penuh kenikmatan) di 
dalamnya.” s0 

Tirmidzi juga meriwayatkan hadits semisal itu dari Ibnu Mas'ud yang ia 
shahihkan. 

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya 
Rasulullah #& bersabda: 


JS AAN es basa KE Ka 


SA AN KEN Sp Ú AN a Geng GRASI ga SP AN 


Ti 


KAN ca 


“Seorangraja membangun sebuah rumah, lalu menyiapkan makanan 
dan mengirim utusan. Siapa yang memenuhi undangan utusan" 
itu maka ia akan masuk ke dalam rumah, memakan makanannya 
dan menjadikan sang raja ridha kepadanya. Sesungguhnya, raja itu 
adalah Allah, rumah itu adalah Islam, makanan itu adalah surga 
dan utusan itu adalah Muhammad.” 


Siapa yang Meminta Perlindungan kepada Allah dari Neraka Maka Allah akan 
Melindunginya, dan Siapa yang Meminta Surga kepada Allah Maka Allah akan 
Memasukkannya Jika Niatnya Jujur dan Amalnya Benar 


Abu Ya'la berkata: Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, 


Jarir telah menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Khabab, dari 
Abu Hazm, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah # bersabda: 


150 HR Tirmidzi, 5/2860dari Jabir dan ia mengatakan, “Hadits ini Mursal.” Ia juga meriwayatkannya dari Ibnu 
Mas'ud, 5/2861, dan mengatakan, “Hasan shahih." 


981 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 


IE IG JUL IE Yola SE 
IE ora aa EH Ke f S5 db eta sbb 
NG PAAS E RENAE 


UI un 


“Tidaklah seorang hamba meminta perlindungan dari neraka 
sebanyak tujuh kali, kecuali neraka akan berkata, 'Ya Rabb, hamba- 
Mu si fulan meminta perlindungan dariku, maka lindungilah ia." 
Dan tidaklah seorang hamba meminta surga sebanyak tujuh kali, 
kecuali surga akan berkata, ‘Ya Rabb, hamba-Mu si fulan meminta 
aku, maka masukkanlah ia ke surga'. "Sesuai dengan syarat Muslim. 


Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Majah, dari Hannad, 
dari Abul Ahwash, dari Abu Ishag, dari Yazid bin Abi Maryam, dari Anas, ia 
berkata, Rasulullah ;& bersabda: 


RE] ARA 
JEN se LAN YEN IE BSE E Ga db St 


“Barangsiapa yang berdoa kepada Allah agar di masukkan ke dalam 
surga sebanyak tiga kali, maka surga pun akan mengucapkan (balasan 
doa) untuknya, Ya Allah, masukkanlah orang tersebut ke dalam 
surga. Dan barangsiapa yang berdoa kepada Allah agar dilindungi 
dari neraka sebanyak tiga kali, maka neraka juga mengucapkan 
(balasan doa) untuknya, Ya Allah, lindungilah ia dari neraka'."!! 


Surga dan Neraka Memberikan Syafaan dan Permohonan Syafaatnya akan 
Diterima 


Al-Hasan bin Sufyan berkata: Al-Migdami telah menceritakan kepada 
kami, Umar telah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Ubaidillah, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah #4 bersabda: 


151 HR Tirmidzi, 4/2572; Ibnu Majah, 2/4340; An-Nasa'i, 8 hal. 279: dan Ahmad, 3 hal. 117. 


982 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


gal an eni 
SEN Ge 9 KAN Ta SI 
h esa ika Big di 


AE GD NGA aka en G En Jis au esa 


2 £ 

sicli tsa 
“Perbanyaklah meminta surga kepada Allah dan mintalah 
perlindungan kepada-Nya dari neraka. Karena keduanya bisa 
memberi syafaat (pertolongan) dan permohonan syafaatnya diterima. 
Sesungguhnya jika seorang hamba memperbanyak meminta 
surga kepada Allah, maka surga berkata, ‘Ya Rabb, hamba-Mu ini 
memintaku kepada-Mu, maka tempatkanlah ia di dalamku.’ Dan 
neraka berkata, ‘Ya Rabb, hamba-Mu ini meminta perlindungan 
kepada-Mu dariku, maka lindungilah ia dariku’.” 


Carilah Surga Den 


gan Kesungguhanmu Dan Jauhilah Neraka Dengan 
Kesungguhanmu 


Abu Bakar Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Kulaib bin Harb, aku mendengar 
Rasulullah 35 bersabda: 


a5 gig Ki yisi 
RSA] 
I pa BAE GA 
“Carilah surga dengan kesungguhanmu, dan jauhilah neraka dengan 
kesungguhanmu. Sungguh surga itu tidak akan tidur dari orang 
yang mencarinya, dan neraka tidak akan tidur dari orang yang 
lari darinya.Akhirat diliputi dengan sesuatu yang tidak disenangi, 


sedangkan dunia diliputi dengan syahwat. Maka, 
dunia melalaikan kamu dari akhirat," 


jangan sampai 
152 HR Tirmidzi, 4/2601, dan di dalam sanad-sanadnya ada kritikan, 


aa aa aa ageng, 


ALM BA an ena 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


Surga Dipagari dengan Hal-Hal yang Tidak Disenangi, yaitu Amalan-Amalan 
Sulit dari Berbagai Amal Kebaikan dan Meninggalkan Hal-Hal yang Diharamkan, 
Sedangkan Neraka Dipagari dengan Syahwat 

Imam Ahmad berkata: Hammad bin Salamah telah menceritakan 
kepada kami, dari Tsabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah 
#5 bersabda: 


PEN ln gka KN 


“Surga dipagari dengan hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka 
dipagari dengan berbagai syahwat.” 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dari hadits 
Hammad bin Salamah, dari Tsabit. Sedangkan Muslim menambahkan 'dan 
Humaid.’ Masing-masing dari mereka meriwayatkannya dari Anas dengan 
lafal yang sama. Tirmidzi mengatakan, “Shahih gharib.” 

Ahmad berkata: Outaibah telah menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah 
telah menceritakan kepada kami, dari Abul Aswad, dari Yahya bin An-Nadhr, 
dari Abu Hurairah, Rasulullah 4. Bersabda, “Surga dipagari dengan hal-hal 
yang dibenci, sedangkan neraka dipagari dengan berbagai syahwat.” 

Ahmad meriwayatkannya sendirian. Sanad-sanadnya jayyid hasan, 
karena ia memiliki syawahid (hadits-hadits penguat). 

Ahmad berkata: Muhammad bin Bisyir telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amru telah menceritakan kepada kami, Abu Salamah telah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah 45. Yang 
beliau bersabda: 


aeiu dy ag 
JB Jus ad) e S saile bE 
t Í A 


T53 Shahih, HR Ahmad, 3 hal. 153; Muslim di dalam Shahih-nya, 4—/annal/1: dan Tirmidzi, 4/2559. 
154 Shahih. HR Ahmad, 2 hal. 260. Lihat hadits sebelumnya. 


984 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


BA ES a A JG Wal 

lens 1 asss J65 h 
“Ketika Allah selesai menciptakan surga, Dia mengutus Jibril ke sana 
seraya berfirman, “Lihatlah surga berikut yang Aku sediakan bagi para 
penghuninya.' Setelah itu Jibril kembali kepada Allah dan berkata, 
'Demi kemuliaan-Mu, siapa pun yang mendengar tentang surga 
berikut segala nikmatnya ia pasti ingin memasukinya.' Lalu Allah 
memrintahkan agar surga dipagari dengan hal-hal yang dibenci. 
Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, Kembalilah, dan lihatlah.” 
Lalu Jibril kembali melihat surga, dan sungguh surga telah dikelilingi 
dengan hal-hal yang dibenci. Setelah itu ia kembali kepada Allah 
dan berkata, ‘Demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tidak akan ada 


seorang pun yang mau memasukinya',”s (Ahmad meriwayatkannya 
sendirian, dan sanad-sanadnya shahih). 


Ahmad berkata: Husain telah menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi 
telah menceritakan kepada kami, dari Dawud bin Yazid, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, Rasulullah #4 bersabda: 


AE dina A KE sad ea 

SG A5 TAN ÉI JA yi 45 lan u ži 
AANE TE? at 

g&l Cyang AN Gas GESI 

“Sesuatu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam 

neraka adalah dua lubang: mulut dan kemaluan.Dan sesuatu yang 


paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa 
kepada Allah dan akhlak yang baik. "se 


Sesungguhnya neraka dipagari dengan berbagai syahwat, dan semua 
yang memasukinya adalah orang-orang yang celaka lagi merugi. Sedangkan 
surga dipagari dengan hal-hal yang tidak disukai, namun di dalamnya ada 


155 Shahih. HR Ahmad, 2 hal. 333; Namun ia tidak meriwayatkannya sendirian, Telah diriwayatkan pula 
Oke Tirmidzi, 4/2560;An-Nasa'i, 7 hal. £, dan Abu Dawud, 4/4744. Kesemuanya meriwayatkan dari Fals 
Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. 

156 HR Ahmad, 2 hal, 291; dan Ibnu Majah, 2/4246. Di dalam sanad-sanadnya ada Al-Mas'udi, ia 
mencampuradukkan riwayatnya dari Abu Dawud bin Yazid, seorang yang lemah” 


985 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah dilihat oleh mata, 
tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam benak 
manusia. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam ayat-ayat yang 
muhkam dan hadits-hadits yang shahih (kuat). 

Di antara bentuk kenikmatan mereka yang abadi dan terus menerus 
adalah kemerduan yang belum pernah didengar oleh telinga suatu kemerduan 
semisal itu. Allah sa berfirman: 


l 30h ugoe o gii 
O GAA 3555 ab aka iiss i Halu 
“Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 


kebajikan, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira." (Ar- 
Rum: 15) 


Al-Auza'i mengatakan, “Yaitu, mendengarkan lagu di dalam surga.” 


Nyanyian Bidadari di Surga 

Telah kami sampaikan apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits 
Abdurrahman bin Ishag, dari An-Nu'man bin Sa'ad, dari Ali, ia berkata, 
Rasulullah 4 bersabda: 


sfog 


33 ad Fat 33 AG had s% Saig 
AKS gaasi PAS W SI 


“Sesungguhnya di dalam surga ada tempat berkumpul bagi kaum 
bidadari. Mereka menyaringkan suara yang keindahannya tidak 
pernah didengar oleh makhluk mana pun. Mereka berkata, 'Kami 
abadi dan tidak akan pernah binasa, kami menyenangkan dan tidak 
akan pernah membosankan. Kami selalu senang dan tidak akan 
pernah marah. Maka beruntunglah orang yang menjadi milik kami 
dan kami menjadi miliknya." 


157 HR Tumidzi, 4/2564). Sanad-sanadnya lemah karena kelemahan Abdurrahman bin Ishaq dan tidak 
diketahuinya keadaan An-Nu'man bin Sa'ad. 


986 


a 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Tirmidzi mengatakan, “Dalam hal ini ada hadits serupayang diriwayatkan 


dari Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Anas.” 


Saya katakan: Demikian pula yang diriwayatkan dari hadits Abdullah 


bin Abi Aufa, Ibnu Umar dan Abu Umamahsemoga Allah meridhai mereka 
semua. 


© Hadits Abu Hurairah 


Ja'far Al-Faryabi berkata: Sa'ad bin Hafsh telah menceritakan kepada 


kami, Muhammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Abu 
Abdurrahim, dari Zaid bin Abi Anisah, dari Al-Minhal bin Amru, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: 


PIL UG IX 


0.3 


<. Kie ate E et 
Sa AN PA Na 


Ap PA KAN, aa 


“Di dalam surga terdapat sungai yang terbentang di sepanjang 
surga. Di kedua tepinya berdiri gadis-gadis perawan surga yang siap 
menyambut penghuni surga. Mereka bernyanyi hingga para makhluk 
yang mendengarnya tidak akan pernah merasakan kenikmatan 
seperti itu. Seseorang bertanya, Wahai Abu Hurairah, bagaimanakah 
nyanyian yang mereka dendangkan?' Abu Hurairah menjawab, Insya 
Allah, nyanyian itu berupa tasbih, tahmid dan taqdis, serta berupa 
pujian kepada Rabb Yang Maha luhur lagi Maha Agung." 


Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam “Shifatul Jannah' dari jalur Sulaim 


bin Ali, dari Zaid bin Wagid, dari seorang laki-laki, dari Abu Hurairah secara 
marfu’; 


SE S a Se GES as ba Gii Kak Sgi 
i KIS eh GENG 


987 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


“Di surga terdapat pohon yang batangnya terbuat dari emas dan 
cabang-cabangnyadarizamruddan permata. Ketika bergoyang tertiup 
anging yang menerpanya, terdengarlah suara yang sangat merdu. 
Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi keindahannya. sa 


Telah disebutkan di depan riwayat dari Ibnu Abbas, “Ketika pohon itu 


digerakkan oleh angin, maka ia pun bergerak dengan suara setiap permainan 
yang pernah ada di dunia.” 


@ Hadits Anas 

Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Khaitsamah telah menceritakan kepada 
kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Abi Dzu'aib, 
dari Abdullah bin Rafi', dari Anas, ia berkata, “Rasulullah ii bersabda: 


tea kara ni nih enk 
Derai Su 
“Sesungguhnya bidadari-bidadari surga akan berdendang di dalam 


surga, Kami adalah wanita-wanita yang baik akhlak dan cantik 
rupanya. Kami diciptakan untuk suami-suami yang mulia'.” 


© Hadits Abdullah bin Abi Aufa dan la adalah Hadits yang Sangat 

Gharib 

Al-Hafizh Abu Nu'aim berkata: Abu Muhammad bin Hayyan telah 
menceritakan kepada kami, Musa bin Harun telah menceritakan kepada 
kami, Hamid bin Yahya Al-Balkhi telah menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Muhammad Al-Muadab telah menceritakan kepada kami, Al-Walid bin Abi 
Tsaur telah menceritakan kepada kami, Sa'ad Ath-Thai telah menceritakan 
kepada kami, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata, 
Rasulullah 4 bersabda: 


Peredaran, 


(ITS YG SK g5 hi S6 ADU gÉ 


, 


158 Sanad-sanadnya lemah karena tidak dikenalinya salah satu rawinya. 


988 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


OS GI ja SG Sta GE BALI IG SSI S3 


Han Lite 

KL 
“Setiap penghuni surga akan menikahi empat ribu gadis, delapan 
ribu janda dan seratus bidadari. Mereka semua akan berkumpul 
setiap tujuh hari. Kemudian mereka akan bernyanyi dengan suara 
yang sangat merdu dan tidak pernah didengar oleh segenap makhluk 
sebelumnya.Mereka berkata, 'Kami abadi dan tidak akan pernah 
binasa. Kami menyenangkan dan tidak akan pernah membosankan. 
Kami selalu senang dan tidak akan pernah marah.Kami wanita- 
wanita yang mukim dan tidakakan pernah pergi.Maka beruntunglah 
orang yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya "159 


© Hadits Ibnu Umar 


Ath-Thabrani berkata: Abu Rifa'ah Ammarah Al-Bashri telah 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ja'far bin Katsir telah menceritakan kepada kami, dari 
Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah 35 bersabda: 


Kaori Aga Sa 
BE SES NE LI IG SNN 3 Bh 


GAES SKA 


Sesungguhnya bidadari-bidadari surga, mereka akan menyanyi 
untuk suami-suami mereka dengan suara paling merdu yang belum 
pernah didengar oleh seorangpun. Di antara lantunan lagu yang 
mereka nyanyikan, Kami wanita-wanita kekal yang tidak akan 
pernah mati. Kami wanita-wanita yang penuh keamanan, tiada 
pernah merasa takut. Kami wanita-wanita yang mukim, tidak akan 
pernah pergi." 


159 Tercantum di dalam Shifatul Jannah, 431, karya Abu Nu'aim dan sanad-sanadnya lemah. 


989 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldihim 


@ Hadits Abu Umamah 


Ja'far Al-Faryabi berkata: Sulaiman bin Abdurrahman telah menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Zaid bin Abi Malik telah menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, dari Khalid bin Mi'dan, dari Abu Umamah, dari Rasulullah 38, 
beliau bersabda: 


AA Sad alan ma Ste gi JEN ae ah 
du Gad GR CAN ALI ye A 


“Tidaklah seorang hamba masuk ke dalam surga kecuali di sisi kepala 
dan kedua kakinya ada dua bidadari bersimpuh seraya menyanyi 
dengan suara terindah dalam pendengaran manusia dan jin, bukan 
dengan seruling-seruling setan.” 


Ibnu Wahb berkata: Sa'id bin Abi Ayyub telah menceritakan kepada kami, 
ia berkata, “Seseorang daribani Quraisy bertanya kepada Ibnu Syihab, “Apakah 
di dalam surga terdapat nyanyian yang bisa didengarkan? Sebab nyanyian 
adalah sesuatu yang sangat aku sukai.' Ibnu Syihab menjawab, “Benar, demi 
Zat yang jiwa Ibnu Syihab berada di tangan-Nya, di dalam surga terdapat 
pohon yang buahnya adalah permata dan zamrud. Di bawahnya, gadis- 
gadis yang buah dadanya berisi bernyanyi dengan beragam nyanyian sambil 
berkata, “Kami selalu memberikan kenikmatan dan tidak akan menyusahkan. 
Kami abadi dan tidak akan mati." Ketika pohon itu mendengarnya, sebagian 
mereka memberikan pujian kepada sebagian yang lain. Pujian itu kemudian 
dibalas oleh mereka, sehingga tidak bisa dibedakan suara siapakah yang lebih 
merdu, suara gadis-gadis itu ataukah suara pohon?” 


Ibnu Wahb berkata: Al-Laits telah menceritakan kepada kami, dari Khalid 
bin Yazid, ia berkata: 
A 1 


ELEH ad sgh gE olis yag aa Gi 
SES JAS IE AAN GA LAI IS SAE 33 es 


990 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


BU AS SA YG SKA GE BALI IG SAN 


“Sesungguhnya istri-istri penduduk surga bernyanyi untuk suami- 
suami mereka. Di antara yang mereka nyanyikan adalah, 'Kami 
adalah wanita-wanita yang baik akhlak dan cantik rupanya. Kami 
istri-istri dari suami-siami yang mulia. Kami adalah kekal dan tidak 
mati. Kamiridha dan tidak pernah cemberut. Kami dalam kenikmatan 
dan tidak pernah sengsara. Kami wanita-wanita yang mukim dan 
tidak akan pernah pergi. Di dada salah seorang dari mereka tertulis, 
"Engkau adalah kekasihku dan aku adalah kekasihmu. Kedua mataku 
belum pernah melihat laki-laki sepertimu'.” 


Ibnul Mubarak telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Abi Katsir telah 
menceritakan kepada kami, “Sesungguhnya bidadari-bidadari yang bermata 
jeli menanti suaminya masing-masing di pintu-pintu surga. Mereka berkata, 
“Kian lama kami menunggu kedatanganmu. Kami wanita-wanita yang ridha 
dan tidak pernah marah. Kami tetap tinggal di sini dan tidak pindah ke tempat 
lain. Kami wanita yang abadi dan tidak mati.” Mereka menyanyikannya 
dengan suara yang merdu.” 

Seorang bidadari berkata kepada suaminya, “Engkau adalah cintaku 
dan aku adalah cintamu. Tidak ada niat kepada selain engkau dan tidak ada 
pengganti sesudahmu.” 

Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Ibrahim bin Sa'id telah menceritakan 
kepadaku, Ali bin Ashim telah menceritakan kepadaku, Sa'id bin Abi Sa'id 
telah menceritakan kepadaku, ia berkata, “Telah diceritakan kepada kami, 
bahwa di surga ada sebuah pohon yang tonggaknya terbuat dari emas dan 
buahnya adalah mutiara. Apabila penghuni surga ingin mendengar suara 
yang merdu, maka Allah mengirimkan angin pada pohon tersebut, sehingga 
ia mendatangkan setiap suara yang mereka inginkan.” 


991 


“An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Jenis Lainnya Lebih Tinggi daripada Sebelumnya 


Hammad bin Salamah menyebutkan dari Tsabit Al-Bunani dab Hajjaj 
bin Al-Aswad, dari Syahr bin Hausyab'8, ia berkata, “Allah sa berfirman 
kepada malaikat-Nya, Sesungguhnya hamba-hamba-Ku menyukai suara 
indah ketika di dunia. Mereka mendendangkannya untuk mengingat-Ku. 
Karena itu, maka perdengarkanlah lagu untuk hamba-hamba-Ku.'Lalu para 
malaikat mendendangkan suara tahlil, tasbih, dan takbir, yang belum pernah 
sama sekali pun didengar oleh para penghuni surga suara semisal itu.” 

Ibnu Abi Ad-dunya berkata: Dawud bin Amru Adh-Dhibi telah 
menceritakan kepadaku, Abdullah bin Al-Mubarak telah menceritakan 


kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Muhammad bin Al-Mukandir, ia 
berkata: 


Hii Damat Gilas) 


“Pada hari Kiamat kelak Allah swtakan berfirman, ‘Dimana orang- 
orang yang telah membersihkan diri dan telinga mereka dari semua 
majelis hiburan dan seruling setan? Tempatkanlah mereka dalam 
kebun-kebun kasturi." Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, 
'Perdengarkan kepada mereka suara pujaan dan pujian-Ku'." 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: duhaim bin Al-Fadhl Al-Ourasyi telah 
menceritakan kepada kami, Dawud bin Al-Jarah telah menceritakan kepada 
kami, dari Al-Auza'i, ia berkata, “Telah sampai kabar kepadaku bahwa tidak 
ada makhluk Allah yang lebih merdu suaranya melebihi malaikat Israfil. 
Lalu Allah memerintahkan Israfil agar bernyanyi. Maka tidak ada seorang 
malaikat pun yang ada di langit melainkan shalatnya terhenti dan terdiam 
sesuai yang Allah kehendaki untuk diam. Kemudian Allah & berfirman, 
“Demi kemuliaan-Ku, seandainya hamba-hamba-Ku tahu akan kebesaran- 
Ku, sungguh mereka tidak akan menyembah kepada selain-Ku'.” 


160 Haditsnya lemah. 


992 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Muhammad bin Al-Husain telah menceritakan kepadaku, Abdullah 
bin Abi Bakr telah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman telah 
menceritakan kepada kami, dari Malik bin Dinar mengenai firman Allah s% : 


OE gats aa 


“Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami 
dan tempat kembali yang baik.’ (Shaad: 40) 


Ia berkata, “Apabila hari Kiamat telah tiba, Allah sa memerintahkan 
agar didatangkan mimbar yang tinggi lalu diletakkan di surga. Kemudian 
diserukan, ‘Wahai Dawud, agungkanlah kebesaran-Ku dengan suaramu 
yang indah dan merdu, yang dengannya engkau agungkan Aku di dunia.’ 
Maka suara Dawud pun melengking tinggi dan dapat didengar oleh seluruh 
penghuni surga. Itulah maksud firman Allah sx, Dan Sesungguhnya dia 
mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang 
baik'.” 

Yaitu, pendengaran mereka kepada kalam (perkataan) Allah Yang Maha 
Luhur tatkala berdialog dengan mereka di tempat-tempat perkumpulan, di 
mana mereka berkumpul di hadapan-Nya untuk melakukan pembicaaran 
dengan setiap orang dari mereka dan mengingatkannya dengan amalan- 
amalan yang pernah dilakukannya semasa di dunia. Begitu pula, ketika 
Allah menampakkan diri kepada mereka dengan terang-terangan lalu 
mengucapkan salam kepada mereka. Yang demikian itu telah kami sampaikan 
pada firman Allah sa: 


DA 
“(Kepada mereka dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan selamat dari 
Tuhan Yang Maha Penyayang.” (Yasin: 58) 
Telah disampaikan di depan hadits Jabir mengenai persoalan tersebut, di 


dalam Sunan Ibnu Majah dan selainnya. 


Abus Syaikh Al-Ashbahani menyebutkan dari jalur Shalih bin Hibban, 
dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata, “Penghuni surga setiap hari diizinkan 
masuk untuk menemui Allah. Kemudian, di hadapan penghuni surga itu 


993 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Allah membacakan Al-Qur'an. Setiap orang dari mereka duduk di tempat 
duduknya di atas mimbar yang terbuat dari permata, yagut, zabarjad, emas 
dan zamrud. Para penghuni surga itu tidak pernah merasakan kebahagiaan 
dan ketenangan melebihi dari mendengarkan suara Allah tersebut. Setelah itu 
mereka kembali ke tempatnya masing-masing dengan perasaan yang nikmat 
dan tenang, lalu keesokan harinya mereka melakukan hal yang sama.” 

Abu Nu'aim meriwayatkan dari hadits Hasan bin Fargad As-Subkhi, dari 
ayahnya, dari Al-Hasan, dari Abu Barzah Al-Aslami secara marfu’: 


Hi P A. A. 
xi KES SA Reli 


“Sesungguhnya penduduk surga pergi di waktu pagi dengan 
mengenakan sebuah pakaian dan di waktu petang dengan pakaian 
yang lain. Sebagaimana salah seorang dari kalian yang pergi di waktu 
pagi dan petang kepada seorang raja dari raja-raja dunia. Begitu 
pula, mereka pergi mengunjungi Rabb mereka sa di waktu pagi dan 
petang. Yang demikian itu Dia sudah memiliki ukuran-ukuran dan 
petunjuk-petunjuknya. Mereka telah mengetahui waktu-waktu di 
mana mereka dapat mengunjungi Rabb mereka sa.” 


Kuda Di Surga 


Tirmidzi berkata: Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan 
kepada kami, Ashim bin Ali telah menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi 
telah menceritakan kepada kami, dari Ugbah bin Algamah bin Khudaij, dari 
Sulaiman bin Abi Buraidah, dari bapaknya, bahwasanya seorang laki-laki 
pernah bertanya kepada Rasulullah 4, “Wahai Rasulullah, apakah di surga 
ada kuda?" Rasulullah #5. Menjawab: 


994 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ata eta G 
AN DISS ISL An SI 
keket adan SA E EEE Se o E 
“Sesungguhnya jika Allah memasukkanmu ke surga, maka setiap kali 
engkau ingin menggunakan kuda maka engkau akan menggunakan 


kuda dari yaqut yang merah yang akan menerbangkanmu ke mana 
engkau sukai.” 


Tirmidzi berkata, “Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menyenangi 
kuda, maka apakah di surga ada kuda?” Rasulullah #. Menjawab: 


555 Je 3 Kanya BU NG IS 


“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya di 
dalam surga ada kuda dan unta tanpa pemilik, berjalan di sela-sela 
daun di surga, penghuni surga mempergunakannya untuk saling 
mengunjungi ke mana saja mereka kehendaki." 


Tirmidzi berkata: Muhammad bin Ismail bin Samurah Al-Ahmasi telah 
menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah bin Washil bin As-Saib telah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Saurah, dari Abu Ayyub, ia berkata, 
“Seorang Arab badui datang kepada Nabi 4& lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku menyukai kuda, apakah di surga ada kuda?’ Rasulullah 36. 
Menjawab: 


izi, 4/2543, dan Ahmad, 5 hal. 352. 


995 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Jika engkau di masukkan ke surga maka engkau akan diberi kuda 

dari yagut yang mempunyai dua sayap dan engkau akan dibawa di 

atasnya, kemudian terbang kemana saja yang engkau sukai'.”? 

Tirmidzi melemahkan sanad-sanad ini dari sisi Abu Saurah, putera 
saudara laki-laki Abu Ayyub. Ia telah dilemahkan oleh banyak (ulama hadits) 
dan Al-Bukhari mengingkari haditsnya ini. Wallahua'lam. 

Al-Gurthubi berkata: Ibnu Wahb menyebutkan, Ibnu Yazid telah 
menceritakan kepada kami, Al-Hasan Al-Bashri menyebutkan dari Rasulullah 
& 


Age 


OS Ga KAL Ya 


“Penghuni surga yang paling rendah kedudukannya adalah seseorang 
yang mengendarai kuda dari yagut merah dan mempunyai sayap- 
sayap dari emas bersama satu juta pelayannya dari anak-anak muda 
yang tetap muda."Kemudian Rasulullah membaca firman-Nya: 


OS Kla Kuat CS pa 


“Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan 
melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar."(Al- 
Insan:20). 


Saya katakan,“Di dalam sanadnya ada keterputusan antara Abdurrahman 
bin Zaid— ia seorang yang lemah—dan Al-Hasan, maka hadits ini adalah 
hadits mursal.” 

Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur Jabir bin Nuh, dari Washil bin As- 
Saib, dari Abu Saurah, dari Abu Ayyub secara marfu': 


162 HR Tirmidzi, 4/2544, dan ia lemahkan. 


996 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Sesungguhnya penduduk surga saling berkunjung dengan 
mengendarai unta putih bagaikan yaqut. Di surga tidak ada binatang 
ternak kecuali kuda dan unta.” 


Abdullah bin Al-Mubarak berkata: Hammam telah menceritakan kepada 
kami, dari Qatadah, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Di dalam surga 
ada kuda-kuda pilihan dan unta-unta yang bagus yang dikendarai oleh 
penghuninya.” 


Shighah ini tidak menunjukkan suatu pembatasan sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh riwayat Abu Nu'aim dalam hadits Abu Ayyub. Pun, ia 
bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab 
Sunan-nya dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah #4 bersabda: 


Pn SARA BE 
“Kambing adalah salah satu binatang surga.” (Hadits ini mungkar). 
Disebutkan dalam Musnad Al-Bazzar dari Nabi 4&, beliau bersabda: 
1s de GEE Si Yth asa Jai 


“Berbuat baiklah kepada domba dan hindarkanlah ia dari derita, 
karena ia adalah salah satu binatang surga.” 


Abu Asy-Syaikh Al-Ashbahani berkata: Al-Qasim bin Zakaria telah 
menceritakan kepada kami, Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami, Marwan bin Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami, dari Al- 
Hakam bin Abi Khalid, dari Al-Hasan Al-Bashri, dari Jabir bin Abdillah, dari 
Nabi ngg beliau bersabda: 


ajap an kisas Nad jah jas 
big bê Nad Naas Sa Iya 
Sani) aa pég ds sie inis ah Se gd 


Kh SAI SEL ia BEA SY EA NG 


163 HR Ibnu Majah, 2/2306. 


997 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Héy eai Jy ER Se &, 


“Ketika penduduk surga memasuki surga, datanglah kepada 
mereka kuda-kuda dari yagut merah yang mempunyai sayap, tidak 
kencing dan tidak berak. Mereka duduk di atas kuda-kuda tersebut, 
lalu terbang bersama mereka di dalam surga. Kemudian Allah 
menampakkan diri kepada mereka. Tatkala melihat-Nya mereka 
tersungkur bersujud. Lalu Allah berfirman kepada mereka, 'Angkatlah 
kepala kalian! Sesungguhnya hari ini bukanlah hari untuk beramal. 
Akan tetapi hari ini adalah hari kenikmatan dan kemuliaan.' Maka 
mereka pun mengangkat kepala dan Allah menghujani mereka 
dengan wewangian. Kemudian mereka melintasi bukit-bukit 
kasturi, lalu Allah mengirim angin pada bukit kasturi tersebut agar 
menghembuskan kepada mereka. Sehingga mereka pulang kepada 
keluarganya dalam keadaan penuh debu kasturi.” 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Al-Fadhl bin Ja'far telah menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Bisyir telah menceritakan kepada kami, ayahku telah 
menceritakan kepada kami, dari Al-Hasan bin Ali, dari Ali, ia berkata, aku 
mendengar Rasulullah # bersabda: 


e D 
wak Gya pS GA byas 


kaga ING GE Te 3 bya kai 
La Mai Jah ganas ia 
pakan 235 Dhe áh 2 


D z ODS 


998 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Di surga ada sebuah pohon yang keluar dari bagian atasnyadan 
dari bawahnyakuda dari emas yang memiliki sayap, berpelana dan 
bertali kekang dari permata dan yaqut. Kuda itu tidak berak ataupun 
kencing. Langkah-langkah kakinya sejauh pandangan matanya. 
la ditunggangi penghuni surga untuk terbang sesuai dengan 
keinginannya. Penghuni surga yang menempati tempat yang lebih 
rendah bertanya, ‘Mengapa mereka memperoleh keutamaan seperti 
itu? Allah menjawab, “Mereka dahulu melakukan shalat malam 
ketika kalian tidur, dan melakukan puasapada saat kalian makan. 
Mereka berinfak ketika kalian terbelenggu kebakhilan dan mereka 
berperang ketika kalian menghindarinya'." 


Kunjungan Penghuni Surga Sebagian Mereka kepada Sebagian yang Lain, 
Perkumpulan Mereka Serta Nostalgia Mereka Mengenai Ketaatan dan 
Kekhilafan yang Pernah Mereka Lakukan Di Dunia 


Allah ss berfirman: 


O Ii 5 
P z 
“Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling 
bertegur sapa. Mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu 
berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab). 
Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami 
dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembah-Nya sejak dahulu. 


Dia-lah yang Maha Melimpahkan Kebaikan, Maha Penyayang.” (Ath- 
Thur: 25-28). 


Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya berkata: Abdullah telah menceritakan 
kepada kami, Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami, Sa'ad bin 
Dinar telah menceritakan kepada kami, dari Ar-Rabi', dari Shabih, dari Anas, 
ia berkata, “Rasulullah $& bersabda: 


999 


An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


Kapan ana 


uas Jl Hang BIAN BEAN ái 
srta Late AI ap Got Jaa dp 


“Apabila penduduksurgatelah masuk kedalam surga, sebagian mereka 
akan saling merindukan sebagian yang lain. Maka tempat tidur yang 
satu akan mendekati tempat lainnya, sehingga keduanya bertemu 
(menyatu). Pemilik tempat tidur itu berkata kepada temannya, 
‘Tahukah engkau, kapan Allah mengampuni kita? Temannya 
menjawab, Yaitu pada hari saat kita berada di tempat ini dan ini. Di 
situ kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengampuni kita’.” 


Allah sx berfirman: 


aai gi Á JO 
i si J KO 


CEIT 


we Gagad ip LI 


“Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap- 
cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, Sesungguhnya 
aku dahulu (di dunia) pernah mempunyai seorang teman. Yang 
berkata, ‘Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang 
membenarkan (hari berbangkit)? Apabila kita telah mati dan kita 
telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar 
(akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan? Dia berkata, ‘Maukah 
kamu meninjau (temanku itu)?” Maka dia meninjaunya, lalu dia 


1000 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


melihat (teman)nya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. 
Dia berkata, ‘Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan 
sekiranya bukan karena nikmat Rabbku pastilah aku termasuk orang- 
orang yang diseret (ke neraka). Maka apakah kita tidak akan mati? 
Kecuali kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak 
akan diazab (di akhirat ini)? Sungguh, ini benar-benar kemenangan 
yang agung. Untuk (kemenangan) serupa ini, hendaklah beramal 
orang-orang yang mampu beramal. " (Ash-Shaffat: 50-61). 


Kemenangan ini meliputi bangsa jin dan manusia.Ia berkata, “Temanku 
pernah membisikkan kepada kekafiran dan agar mengingkari urusan 
hari akhirat, lalu dengan rahmat-Nya aku selamat darinya.” Kemudian ia 
menyuruh para sahabatnya agar meninjaunya ke neraka. Lalu ia melihat 
temannya di kedalaman neraka sedang diadzab. Maka ia pun memanjatkan 
pujian kepada Allah atas karunia keselamatan dari-Nya. 

Allah sx berfirman, “Dia berkata, ‘Demi Allah, engkau hampir saja 
mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku pastilah 
aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka)'." 

Kemudian ia teringat kebahagiaan yang saat ia rasakan dan bersyukur 
kepada Allah atas karunia kebahagiaan tesebut. Ia berkata, “Maka apakah 
kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja (di dunia), 
dan kita tidak akan diazab (di akhirat ini)?”Yakni, kita telah selamat dari 
kematian dan azab dengan masuknya kita ke dalam surga. Sesungguhnya ini 
merupakan kemenangan yang besar. 

Firman-Nya, “Untuk (kemenangan) serupa ini, hendaklah beramalorang- 
orang yang mampu beramal."Kalimat ini bisa jadimerupakan kelanjutan 
dari perkataannya, atau bisa jadi adalah perkataan Allah sai, sesuai dengan 
firman-Nya: 


4 Sei SES 5 G5 
“Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.” 
(Al-Muthaffifin: 26) 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malâhim 


Dalam hal itu ada banyak sudut pandang, yang sebagiannya telah kami 
sampaikan di dalam tafsir. 


Disebutkan di awal kitab Al-Bukhari dalam kitab ‘Al-Iman’ dalam hadits 
Haritsah bin Suragah ketika Rasulullah 35 bersabda kepadanya, “Bagaimana 
kabarmu pagi ini?" Haritsah menjawab, “Pagi ini aku benar-benar menjadi 
seorang mukmin." Rasulullah #4 bersabda, “Lalu apa hakikat imanmu?” Ia 
menjawab, “Aku palingkan jiwaku dari dunia, maka aku begadang (untuk 
ibadah) di malam hari dan berpuasa di siang hari. Seolah-olah aku melihat 
Arasy Rabbku begitu jelas, para penduduk surga yang saling berkunjung di 
dalamnya, dan para penghuni neraka yang disiksa di sana.”Maka beliau pun 
bersabda, “Seorang hamba yang Allah berikan cahaya pada hatinya.” 


Sulaiman bin Al-Mughirah meriwayatkan dari Humaid bin Hilal, 
“Telah sampai berita kepada kami bahwa penghuni surga yang lebih tinggi 
mengunjungi penghuni surga yang lebih rendah, dan penghuni surga yang 
lebih rendah tidak bisa mengunjungi penghuni surga yang lebih tinggi.” 

Saya katakan: Yang demikian ini bisa mencakup dua makna: 


Pertama, Penghuni surga yang memiliki derajat lebih rendah tidak layak 
untuk mengunjunginya dikarenakan ia tidak mempunyai kapasitas untuk itu. 

Kedua, Agar ia tidak melihat kenikmatan yang lebih tinggi dari apa yang 
didapatkannya sehingga ia akan menjadi bersedih, padahal di surga tidak 
ada kesedihan. Telah disebutkan kisah yang dikatakan oleh Humaid bin Hilal 
dalam hadits marfu' yang di dalamnya ada tambahan atas kisahnya. 

Ath-Thabrani berkata: Al-Hasan bin Ishag telah menceritakan kepada 
kami, Syuraik bin Utsman telah menceritakan kepada kami, Al-Musayyib 
bin Syuraik telah menceritakan kepada kami, dari Bisyir bin Numair, dari 
Al-Qasim, dari Umamah, ia berkata, “Rasulullah # pernah ditanya, “Wahai 
Rasulullah, apakah penghuni surga saling mengunjungi?” Rasulullah 
menjawab: 


GEA Ei 


sena 


Í IE Je 35 


kare 


4 8 ya KH 


1002 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


'Penghuni surga yang berada di tingkat lebih tinggi berkunjung 
kepada orang-orang berada di tingkat bawah, dan yang berada 
di tingkat bawah tidak mengunjungi yang berada di tingkat atas. 
Kecuali orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka 
dapat berkunjung ke semua tempat yang mereka kehendaki sambil 
mengendarai unta dengan membawa permadani tebal." 


Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Hamzah bin Al-Abbas telah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Utsman telah menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Mubarak, Ismail bin Ayyasy berkata, Tsa'labah bin Muslim telah 
menceritakan kepadaku, dari Ayyub bin Bisyir Al-Ajli, dari Syafi bin Mati’, 
bahwasanya Rasulullah #5 bersabda: 


“Sesungguhnya di antara kenikmatan penduduk surga adalah mereka 
dapat saling mengunjungi di atas binatang-binatang tunggangan dan unta. 
Mereka datang ke surga dengan kuda-kuda yang bercahaya dan bertali 
kekang, tidak berak dan tidak pula kencing. Mereka menungganginya hingga 
sampai pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu mereka didatangi sesuatu 
seperti awan yang di dalamnya terdapat apa yang belum pernah dilihat oleh 
mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam 
benak manusia. 


Maka mereka pun berkata, “Hujanilah kami! Mereka terus saja dihujani 
hingga itu berakhir. Kemudian Allah mengirim angin yangtidak menyakitkan, 
lalu menerbangkan pasir-pasir kasturi dari sebelah kanan dan sebelah kiri 
mereka. Maka kasturi itu ada pada ubun-ubun kuda-kuda mereka, pada 
rambut-rambut mereka serta kepala-kepala mereka. Setiap orang dari mereka 
memiliki bagian sesuai yang diinginkannya. Kasturi itu menggantung pada 
badan-badan mereka, pada kuda-kuda mereka dan pada pakaian mereka. 
Setelah itu mereka pulang hingga sampai pada apa yang dikehendaki oleh 
Allah. 

Sesungguhnya seorang wanita akan memanggil sebagian mereka seraya 
berkata, “Wahai hamba Allah, apakah engkau memiliki keperluan pada kami?’ 
Ia menjawab, ‘Siapa engkau?’ Wanita itu menjawab, “Aku adalah istrimu dan 
kekasihmu. Ia berkata, “Aku tidak mengetahui tempat kedudukanmu.' Wanita 
itu menjawab, “Tidakkah engkau tahu bahwa Allah sa telah berfirman: 


1003 


'An-Nihayah fil Fitan wal Maldhim 


2 

= 4 „etga meesjes aga 
Ya d > ba Gani H“ YG 
“Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati 
sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." 


Ia menjawab, ‘Ya, benar demi Rabbku.' Barangkali ia sibuk setelah 
waktu itu. Namun apa yang menyibukkannya tidak mengabaikannya dari 
kenikmatan dan kemuliaan yang dirasakannya.”Hadits ini mursal gharib 
sekali. 

Ibnul Mubarak berkata: Rasyidin bin Sa'ad telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu An'am telah menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, ia 
berkata: 


Ke de tele yi La Panai & 
U5 AN Ga HS Wasit filis MIE 


“Sesungguhnya para penghuni surga saling mengunjungi diatas unta 
lembah terbaik. Diatasnya terdapat pelana kasturi, diatas hidungnya 
ada debu kasturi dan salah satu tali kekangnya adalah lebih baik 
daripada dunia seisinya. "4 


Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari jalur Ismail bin Ayyasy, dari 
Umar bin Muhammad, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Hurairah, dari Nabi 35, 
bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Jibril mengenai ayat ini: 

ena MR NA 

WE ALAN 

AN AA 
© hs i 

‘Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua (makhluk) yang di 

langitdan dibumi kecuali mereka jang dikehendaki Allah. Kemudian 


164 Mursal dhaif. Lihat: Jami'ul Ahadits Al-Qudsiyah, 739. 


1004 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ditiup sekali lagi (sangkakala itu), maka seketika itu mereka bangun 
(dari kuburnya) menunggu (keputusan Allah). (Az-Zumar: 68). 


Maka Jibril pun menjawab, “Mereka adalah para syuhada' yang Allah 
bangkitkan dalam keadaan menghunus pedang-pedang mereka di sekeliling 
Arasy-Nya. Lalu para malaikat mendatangi mereka dari padang mahsyar 
dengan mengendarai unta-unta dari yagut putih, pelananya emas yang 
dihiasai dengan sutra halus dan sutra tebal, dan bantal-bantalnya dari sutra. 
Pandangan matanya sepanjang pandangan mata kaum laki-laki. Mereka 
berjalan di surga di atas kuda-kuda merekaseraya berkata di sepanjang 
perjalanannya, “Bawalah kami untuk melihat bagaimana Allah memutuskan 
perkara di antara makhluk-makhluk-Nya? Maka Allah pun tertawa kepada 
mereka. Dan apabila Allah tertawa kepada seorang hamba, maka tidak ada 
hisab atas dirinya.” 


Abu Bakar bin Abi Ad-dunya berkata: Ishag bin Ibrahim Al-Harawi telah 
menceritakankepadakami,AI-GasimbinZaidAI-Maushulitelahmenceritakan 
kepada kami, Abu Iyas telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ali bin 
Al-Husain telah menceritakan kepadaku, Abu Nu'aim telah meriwayatkan 
dalam hadits Al-Mu'afi bin Imran, Rasulullah # bersabda: 


“Sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang disebut Thuba. 
Seandainya seorang pengendara handi berjalan di bawah naungannya, 
pastilah ia akan berjalan selama seratus tahun. Daunnya adalah zamrud 
hijau, bunganya adalah riyat kuning, kelopaknya dari sutra yang halus dan 
sutra yang tebal, buahnya adalah perhiasan, getahnya adalah jahe dan madu, 
kerikilnya adalah yagut merah dan zamrud hijau, tanahnya kasturi dan 
rerumputnya adalah za'faran yang semerbak menyebar tanpa bahan bakar. 
Dari akarnya terpancar sungai Salsabil dan sungai khamer. Naungannya 
adalah tempat berkumpul dari perkumpulan-perkumpulan penduduk surga, 
mereka berdekat-dekatan dan berbincang-bincang di sana. 

Suatu hari ketika mereka sedang berbincang-bincang di bawah 
naungannya, datanglah kepada mereka para malaikat yang mengendarai 
unta-unta dari yagut yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya. Bertali kekang 
dengan rantai-rantai dari emas dan wajah-wajahnya adalah lampu-lampu. 
Di atasnya terdapat pelana-pelana yang lembaran (sepreiJnya terbuat 


1005 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malâhim 


dari mutiara dan yagut, yang dilekuk dengan mutiara dan marjan. Selaput 
perutnya terbuat dari emas merah, tertutup dengan emas istimewa berwarna 
ungu. Para malaikat menderumkan unta-unta ke arah merekadan berkata 
kepada mereka, ‘Sesungguhnya Rabb kalian menyampaikan salam, dan 
mengundang kalian agar Dia dapat melihat kalian dan kalian dapat melihat- 
Nya. Agar kalian dapat memberi salam penghormatan kepada-Nya dan Dia 
memberi salam penghormatan kepada kalian. Agar Dia dapat berbicara 
kepada kalian dan kalian dapat berbicara kepada-Nya. Memberi tambahan 
kepada kalian dengan keluasan karunia-Nya. Sesungguhnya Dia pemilik 
rahmat yang luas dan karunia yang agung." 


Maka setiap orang dari mereka berpindah menuju kendaraannya, 
lalu berangkat dalam satu barisan yang lurus. Tidak ada seorang pun yang 
mendahului orang lain. Tidak ada satu telinga unta pun yang melewati telinga 
kawannya. Dan tidak ada satu lutut pun yang melewati lutut kawannya. 
Tidak lah mereka melintasi satu pohon dari pohon-pohon surga kecuali 
pohon-pohon itu akan mengelilingi mereka dengan buah-buahannya dan 
membukakan jalan untuk mereka, karena tidak ingin membuyarkan barisan 
mereka atau memisahkan antara seseorang dan kawannya. 


Ketika mereka telah naik menemui Al-Jabbar, maka Dia membuka 
wajah-Nya yang mulia dan menampakkan diri-Nya kepada mereka dalam 
kebesaran-Nya yang agung. Mereka pun berkata, “Rabb kami, Engkaulah 
kedamaian dan dari-Mu lah kedamaian, kepunyaan-Mu lah hak keagungan 
dan kemuliaan." Lalu Allah berfirman kepada mereka, “Sesungguhnya Aku 
lah kedamaian dan dari-Ku kedamaian, serta milik-Ku lah hak keagungan 
dan kemuliaan. Selamat datang hamba-hamba-Ku yang menjaga wasiat-Ku, 
menjaga hak-Ku serta takut kepada-Ku dengan yang ghaib. Dalam keadaan 
apapun mereka adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan dariku. 

Mereka berkata, “Demi kemuliaan-Mu, keagungan-Mu serta 
ketinggian tempat-Mu. Kami belum menghormati-Mu sesuai dengan hak- 
penghormatan-Mu dan kami belum menunaikan untuk-Mu semua hak-hak- 
Mu. Maka izinkanlah kami untuk bersujud kepada-Mu.’ 

Rabb mereka berfirman kepada mereka, 'Sesungguhnya Aku telah 
menggugurkan dari diri kalian kewajiban ibadah dan telah Aku istirahatkan 


1006 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


untuk kalian badan-badan kalian, selama kalian mengarahkan badan- 
badan kalian dan menghadapkan wajah-wajah kalian kepada-Ku. Maka 
kali ini kalian telah mendapatkan ruh-Ku, rahmat-Ku serta kemurahan-Ku. 
Maka mintalah kepada-Ku apa saja yang kalian inginkan, dan berangan- 
anganlah maka akan Aku berikan apa yang kalian angan-angankan. Karena 
sesungguhnya pada hari ini, Aku tidak akan memberikan balasan sesuai 
dengan amal perbuatan kalian, akan tetapi dengan ketetapan rahmat-Ku, 
kemurahan-Ku, keutamaan-Ku, keagungan-Ku, ketinggian kedudukan-Ku 
serta kebesaran diri-Ku." 


Mereka masih terus berada dalam angan-angan, pemberian dan 
anugerah, hingga seseorang yang paling rendah angan-angannya 
mengangankan seperti seluruh dunia semenjak diciptakan oleh Allah sampai 
pada hari dihancurkannya. Lalu Allah & berfirman kepada mereka, “Kalian 
hanya sedikit berangan-angan dan rela dengan yang lebih rendah dari apa 
yang menjadi hak kalian. Dan Aku telah mengabulkan apa yang kalian angan- 
angankan dan apa yang kalian minta. Pun, telah Aku susulkan kepada kalian 
keturunan-keturunan kalian dan orang-orang selain kalian. Sungguh, Aku 
tidak mengabaikan sedikit pun angan-angan kalian”.” 


Hadits ini mursal dhaif. Kemungkinan terbaiknyaia berasal dariperkataan 


salaf, namun sebagian rawi-rawinya diragukan sehinggaia ditetapkan sebagai 
hadits marfu', padahal tidak demikian. Wallahua'lam. 


1007 


HUKUM-HUKUM YANG TERKAIT DENGAN 
SURGA DAN BERBAGAI HADITS LAINNYA 


Allah sa berfirman: 


“Dan orang-orang yang beriman, beserta pan cucu mereka yang 
mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka 
dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak 
mengurangi sedikitpun pahala amal (kebajikan) mereka.” (Ath-Thur: 
21). 


Maknanya, Allah sx akan mengangkat derajat anak-anak di surga 
sampai pada derajat bapak-bapak mereka, meskipun anak-anak itu belum 
melakukan suatu amalan seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka 
dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahala amalan bapak-bapak mereka. 
Sehingga akan bisa dikumpulkan antara bapak-bapak dan anak-anak mereka 
di dalam surga yang memang menjadi hak bapak-bapak. Allah mengangkat 
derajat yang kurang tinggi sampai bisa sejajar dengan yang tinggi, agar bisa 
dikumpulkan di antara mereka pada derajat yang tinggi, sehingga hati mereka 
menjadi tenang dengan perkumpulan dan ketinggian derajat tersebut. 


1008 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Ats-Tsauri meriwayatkan dari Umar bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata: 


JANG 33K ah 


oz 


ae 


Kera 


Ke 


“Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat anak cucu seorang 
mukmin pada tingkatannya, walau amal mereka ada di bawahnya, 
supaya gembira hatinya.” Kemudian beliau membaca firman Allah, 
“Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang 
mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka 
dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak 
mengurangi sedikitpun pahala amal (kebajikan) mereka. (Ath-Thur: 
21).” 


Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jubair dan Ibnu Abi Hatim dalam 
tafsir mereka dari Ats-Tsauri secara marfu.’ Demikian pula yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Jarir dari Syu'bah, dari Amru, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas secara 
mauguf. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam Musnad-nya dan 
Ibnu Mardawaih di dalam tafsir-nya dari hadits Qais bin Ar-Rabi', dari Amru, 
dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, dari Nabi #. Adapun yang diriwayatkan oleh Ats- 
Tsauri dan Syu'bah adalah yang lebih kuat, wallahua'lam. 

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari jalur Al-Laits, dari Habib bin 
Abi Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia 
berkata, “Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang beriman dan 
mati dalam keimanan. Jika kedudukan bapak-bapak mereka lebih tinggi dari 
kedudukannya, maka mereka akan diikutkan kedalam kedudukan bapak- 
bapak mereka dan hal tersebut tidak akan mengurangi pahala amal-amal 
yang mereka perbuat sedikit pun.” 


Ath-Thabrani berkata: Husain bin Ishag At-Tastari telah menceritakan 
kepadakami, MuhammadbinAbdurrahmanbin Ghazwantelah menceritakan 
kepada kami, Syuraik telah menceritakan kepada kami, dari Salim Al- -Agtasy, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi 3, beliau bersabda: 


1009 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


Áy asin ai ya Ja ai JAN SEs 
siwah GIS ab gehe 15 gs GAS as BANG 


“Tatkalaseorangmukmin memasukisurgamakaiaakanmenanyakan 
tentang bapaknya, istrinya dan anak-anaknya dimanakah mereka? 
Maka dikatakan kepadanya bahwa mereka semua tidak sampai 
pada derajatmu di surga. Maka orang mukmin itu menjawab Wahai 
Rabb, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan 
untuk mereka.' Maka mereka (keluarganya) dipertemukan pada satu 
kedudukan dengannya." 


Lalu Ibnu Abbas membaca ayat: 
Kab ea Ma ae sit, 
yak en) HA Vale Hal 
“Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang 
mengikuti mereka dalam keimanan." (Ath-Thur: 21). 


Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini,“Allah sx 
berfirman, “Dan orang-orang yang anak keturunan mereka mendapati 
keimanan lalu melakukan ketaatan kepada-Ku, maka Aku pertemukan 
mereka dengan bapak-bapak mereka di surga. Dan anak-anak mereka yang 
masih kecil akan dipertemukan dengan mereka.” 


Tafsir ini merupakan salah satu perkataan ulama mengenai makna 
@zurriyah, apakah mereka anak-anak kecil saja? ataukah mencakup anak- 


anak yang masih kecil dan anak-anak yang sudah besar, sebagaimana firman- 
Nya: 


Sah SA Haa Sa GAN S5 o 


“Dan kepada sebagian dari keturunannya (Ibrahim) yaitu Dawud, 
Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun.” (Al-An'am: 84). 


Ori ine 6 de 


1010 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“(wahai) keturunan orang yang Kami bawa bersama Nuh. 
Sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak 
bersyukur." (Al-Isra': 3) 


Maka, apakah sebutan dzurriyah(keturunan) itu untuk anak-anak kecil 
sebagaimana ia juga disebutkan untuk anak-anak yang sudah besar? 


Adapun tafsir Al-Aufi dari Ibnu Abbas mencakup keduanya, dan itu 
merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Wahidi dan selainnya. Pendapat 
tersebut juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Abu Mukhalid, Ibrahim An- 
Nakha'i, Abu Shalih, Qatadah dan Ar-Rabi' bin Anas. 

Sungguh, ini merupakan karunia dan rahmat-Nya kepada anak-anak 
dengan berkah amalan bapak-bapak. 


Karunia Allah & kepada Bapak-Bapak Dengan Berkah Amalan Anak-Anak 


Adapun karunia-Nya kepada bapak-bapak dengan berkah doa anak- 
anak, maka Imam Ahmad berkata: Yazid telah menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Ashim bin 
An-Najwad, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 4 
bersabda: 


AN Sob as ! 
KI Jabal IA 


“Sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi seorang hamba 
yang saleh di surga, lalu ia berkata, Wahai Rabbku, darimana aku 
mendapatkan ini? Maka Allah menjawab, “Dengan istighfaranakmu 
untukmu'.” 


Tidak seorang pun dari para penulis kutubus sittah yang meriwayatkan 
hadits ini. Sanad-sanad ini shahih, namun ia memiliki syahid (hadits penguat) 
dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 


1 HR Ahmad, 2 hal. 509; dan Ibnu Majah, 2/3660 dari jalur Hammad bin Salamah dengan sanad-sanad ini. 


ba adalah ganadsanadnya yang shahih dan rijalnya adalah tsiqah sebagaimana yang disebutkan di dalam 


1011 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


IE ba AA ga TG SL) 
“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya 


kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat 
dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya.” 


Surga Dan Neraka Sudah Ada 


Surga dan neraka sudah ada saat ini dan sudah dipersiapkan untuk para 
penghuninya, sebagaimana hal itu telah disampaikan oleh Al-Qur'an dan juga 
hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah 35. Sungguh, ini merupakan 
akidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah, yang berpegang teguh dengan buhul tali 
yang kuat—yaitu As-Sunnah yang mulia—hingga datangnya hari Kiamat. 

Berbeda dengan orang-orang yang berkeyakinan bahwa surgadanneraka 
belum diciptakan, dan baru akan diciptakan pada hari Kiamat. Perkataan 
semacam ini hanya muncul dari orang-orang yang belum menelaah hadits- 
hadits yang telah disepakati keshahihannya, baik itu di dalam Ash-Shahihaini 
maupun selainnya dari kitab-kitab Islam yang dapat dijadikan pegangan 
dan terkenal dengan sanad-sanadnya yang shahih dan baik, yang tidak 
mungkin dapat ditolak ataupun dibantahah karena kemutawatirannya dan 
kemasyhurannya. 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini dari Rasulullah P 
JAN jar Bh Xi 


“Bahwasanya beliau melihat surga dan neraka pada malam Isra'." 


Beliau juga bersabda: 


Wash tan an Sis elsa de 


EN 
€ l ori SERI ali gk É 


ór DEL 


2 HR Ahmad, 3-Washiyah14 Abu Dawud, 3/2880; Tirmidzi, 3/1376; An-Nasa'i, 6 hal. 251; dan Ahmad, 
2 hal. 372. 


1012 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


IA Sa Gaal 
PS, 


“Neraka mengeluh kepada Rabb-nya seraya berkata, Wahai Rabbi, 
kami memakan satu sama lainnya." Maka Allah mengizinkannya 
untuk bernafas dua kali, sekali nafas ketika musim dingin dan sekali 
nafas ketika musim panas. Maka dingin membeku yang kalian 
rasakan atau panas menyengat yang kalian rasakan adalah dari 
nafas Jahanam. Jika panas menyengat, maka tangguhkanlah shalat 
hingga suhu agak dingin.” 


MIE puan 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihainidari jalur Abdurrazzag, dari Ma'mar, 
dari Hammam, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah #5 bersabda: 


Ha gi = As Ey 


ba AN AAS a Jess 
Ws ah 253 É 


“Surgadannerakasaling berdebat. Neraka berkata, Aku mendapatkan 
orang-orang yang sombong dan bengis. Lalu surga berkata, ‘Mengapa 
aku hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan rendah." 
Maka Allah berfirman kepada surga, ‘Engkau adalah rahmat-Ku, 
denganmu Aku rahmati hamba-Ku yang Aku kehendaki." Lalu Dia 
berfirman kepada neraka, “Engkau adalah azab-Ku, denganmu Aku 
mengazab hamba-Ku yang aku kehendaki.’ Setiap dari keduanya 


P Al-Bukhari, 6/3260; Muslim, 1—Masajid 85; Tirmidzi, 4/2592; Ibnu Majah, 2/4319; dan Ahmad, 
al. 234. 


1013 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


akan penuh. Adapun neraka tidak akan penuh kecuali setelah Allah 
meletakkan kaki-Nya, baru dia berkata, “Cukup, cukup.’ Maka ketika 
itu neraka akan penuh dan neraka satu sama lain akan terlipat, dan 
Allah tidak akan menzalimi satu pun makhluknya. Adapun surga 


Allah akan menciptakan makhluk untuknya." (Lafal hadits ini milik 
Muslim). 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini dari jalur Sa'id, dari Qatadah, dari 
Anas, bahwasanya Rasulullah # bersabda: 


dis dia Jia ISI 


“Penghuni neraka akan terus dilemparkan kedalam neraka Jahanam, 
dan neraka itu berkata, ‘Masihkah ada tambahan?’ Sehingga Rabb 
Yang Mahaperkasa meletakkan telapak kaki-Nya di sana, sehingga 
kedua sisi neraka itu pun mengerut. Lalu neraka berkata, “Cukup, 
cukup.' Demi keperkasaan dan kemuliaan-Mu.' Dan di dalam surga 
masih terus terdapat tempat yang kosong, sehingga Allah menciptakan 
makhluk lain untuknya, lalu Dia menempatkan mereka di beberapa 
tempat di surga yang belum terisi.” 


Adapun yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, 
dari Nabi 35, “Bahwasanya Allah sa menciptakan untuk neraka siapa yang 
dikehendaki-Nya lalu dilemparkan ke dalamnya. Kemudian neraka berkata, 
“Masihkan ada tambahan?'." 


Mengenai kerancuan riwayat ini, maka sebagian hufazh mengatakan, 
“Kekeliruan ini berasal dari sebagian rawi. Seolah-olah ia merasa ragu dengan 
hadits tersebut, sehingga ia memasukkan suatu lafal pada lafal lainnya, maka 
berpindahlah hukum ini dari surga ke neraka, wallahua'lam.” 


4 HR Al-Bukhari, 8/4850; Muslim, 4—Jannah/36: dan Ahmad, 2 hal. 314. 
5 HRAI-Bukhari, 11/6661; Muslim, 4—Jannah/37: dan Ahmad, 3 hal. 234. 


1014 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Saya katakan: Jika memang hadits tersebut mahfuzh', maka bisa jadi 
Allah menguji mereka di dataran-dataran luas sebagaimana Dia menguji 
selain mereka dari kalangan orang-orang yang belum ditegakkan hujjah atas 
dirinya sewaktu di dunia. Maka, siapa di antara mereka yang durhaka, Allah 
akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan siapa yang menyambut seruan- 
Nya, maka Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Hal ini berdasarkan 
firman Allah e: 


OT Ca H3 Ini 3 


“Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang 
rasul." (Al-Isra': 15) 


ba AU II SA G 

Or 
“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 
peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah 


Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Maha 
Bijaksana.” (An-Nisa': 165) 


á 
2 úi 6%, 


Sifat-Sifat Penghuni Surga Dan Penghuni Neraka 

Telah kami sebutkan pada pembahasan terdahulu mengenai sifat 
penduduk surga ketika mereka datang dan masuk ke dalamnya. Postur tubuh 
mereka diubah hingga setinggi enam puluh hasta, lebarnya tujuh hasta, 
mereka berambut pendek, bercelak dan berusia tiga puluh tiga tahun. 

Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya berkata: Al-Qasim bin Hasyim telah 
menceritakan kepada kami, Shafwan bin Shalih telah menceritakan kepada 
kami, Dawud bin Al-Jarah Al-Asqalani telah menceritakan kepadaku, Al- 
Auza'i telah menceritakan kepada kami, dari Harun bin Ri'ab, dari Anas bin 
Malik, ia berkata, “Rasulullah & bersabda: 


& Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya, atau hal-hal 
lain yang membuat riwayatnya dimenangkan, di mana riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat 


perawi yang kuat. 


1015 


An-Nihâyah fil Fitan wal Maldhim 


Krai g hth jaf jes 


K o Jin gt EN se a Ji aig 


‘Penghuni surga masuk surga dengan postur tinggi seperti Adam yaitu 
enam puluh hasta, dengan hasta ukuran orang besar, dengan wajah 
tampan setampan Yusuf, usianya seusia Isa yaitu tiga puluh tiga 
tahun dan sefasih lisannya Muhammad'.” 


Dawud bin Al-Hushain meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Lisan penduduk surga adalah lisan orang Arab.” 

Al-Baihaqi meriwayatkan dari dua jalur yang di dalamnya ada kelemahan, 
dari Abu Karimah Al-Migdam bin Ma'dikarib, ia berkata, “Rasulullah #4 
bersabda: 


dayanya JEN Jl 


“Tidak ada seorang pun yang mati karena jatuh atau karena usia tua, 
atau di antara itu, melainkan ia akan dibangkitkan sebagai pemuda 
berusia tiga puluh tahun—dalam sebuah riwayat tiga puluh tiga 
tahun. Jika ia termasuk penghuni surga maka ia berpostur seperti 
Adam, seperti rupa Yusuf, berhati seperti Ayyub, tidak berjenggot dan 
bercelak. Dan jika ia termasuk penghuni neraka, maka badan mereka 
akan membesar seperti gunung.” 


Dalam sebuah riwayat disebutkan: 


1016 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Hingga kulitsalah seorang dari mereka menjadi setebalempat puluh 
hasta dan salah satu gigi taring menjadi seperti gunung Uhud. 


Sp PA h ol Ps Jariyah 
es aga 


êh A MEN AS a 5 HL HAL 
APA 
A 
“Sesungguhnya penduduk surga makan dan minum, namun mereka 
tidak kencing dan tidak buang air besar. Makanan mereka diubah 
menjadi keringat yang memiliki bau seperti bau kasturi adzfar. Dan 
nafas-nafas mereka adalah tahmid, takbir serta tasbih.” 


Egia D pa e 5 5 


5 Ss ú 

ap FA dgs 

Ag is agy desa KAN a S3 NG das AS 
Kn er Sa 


“Rombongan pertama yang masuk surga rupa mereka seperti bentuk 
bulan saat purnama kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya 
yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit. 
Mereka berjima' (bersetubuh), namun mereka tidak berketurunan 
kecuali apa yang mereka kehendaki. Mereka tidak mati dan tidak 
pula tidur dikarenakan kesempurnaan hidup dengan banyaknya 
kenikmatan serta berturut-turutnya makanan dan minuman mereka. 
Semakin mereka bertambah kekal, maka mereka pun semakin 
bertambah indah, elok, muda, kuat dan sempurna. Surga pun 
semakin bertambah indah, cemerlang, wangi dan terang benderang. 
Mereka adalah orang-orang yang paling menginginkan dan tamak 


1017 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


kepada surga, maka bagi mereka sesuatu yang lebih mulia, lebih 
berharga, lebih nikmat dan lebih indah.” 


Allah ox berfirman: 
O Je LAU 


“Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana.” 
(Al-Kahfi: 108) 


Pasal 


Telah kami sampaikan, bahwa orang pertama yang masuk ke dalam 
surga dari Bani Adam secara mutlak adalah Rasulullah 3%, dan beliau lah yang 
paling tinggi derajatnya di antara mereka. Umat beliau adalah umat pertama 
yang memasukinya dari umat-umat yang lain. Sedangkan orang pertama 
yang masuk dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar Ash-Shiddig as. 


Telah disampaikan di depan bahwa umat ini jumlahnya banyak di surga, 
dan mereka setara dengan sepertiga penduduk surga, sebagaimana yang 
telah disebutkan di dalam hadits: 


US SEAN jak San 


“Penghuni surga ada seratus duapuluh barisan, dan umat ini berbaris 
sebanyak delapan puluh baris.” 


Orang-Orang Fakir dari Orang-Orang Muslim Masuk Surga Sebelum Orang- 
Orang Kaya Dengan Selisih Lima Ratus Tahun 


Disebutkan di dalam Al-Musnad, Jami' At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu 


Majah dari hadits Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah secara marfu': 


7 Telah disepakati keshahihannya. HR Al-Bukhari, 6/3245; Muslim, 4—JannaM/15: Tirmidzi, 4/2537; Ibnu 
Majah, 2/4333; dan Ahmad, 2 hal. 232. Kesemuanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. 


8 HR Tirmidzi, 4/2546; Ibnu Majah, 2/4289; dan Ahmad, 5 hal. 347. Hadits tersebut dihasankan oleh 
Timnidzi. 


1018 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


ce 


“Orang-orang fakir dari orang-orang muslim masuk surga sebelum 
orang-orang kaya dengan selisih setengah hari, yaitu lima ratus 


tahun." (Sanad-sanadnyasesuaisyaratMuslim.Tirmidzi mengatakan, 
“Hasan shahih.”)? 


Ath-Thabrani meriwayatkan yang semisal itu dari hadits Ats-Tsauri dari 
Muhammad bin Zaid, dari Abu Hazm, dari Abu Hurairah secara marfu'. 

Tirmidzi juga meriwayatkan yang semisal itu dari jalur Al-A'masy, 
dari Athiyyah, dari Abu Sa'id secara marfu' yang kemudian ia hasankan. 
Sedangkan yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Abdirrahman Al- 
Ja'li, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah $ bersabda: 


“Orang-orang fakir dari Muhajirin mendahului orang-orang kaya (ke 
surga) pada hari Kiamat selama empat puluh musim gugur.” 


Tirmidzi meriwayatkan yang semisal itu dari Jabir bin Abdillah secara 


marfu' yang ia shahihkan.Ia juga memiliki riwayat semisal itu dari Anas yang 
ia gharibkan. 


Saya katakan, “Jika hadits yang pertama mahfuzh, maka itu berdasarkan 
jarak masuknya orang fakir yang pertama dan orang kaya yang terakhir.” 


Tiga Orang Pertama yang Masuk Surga Dan Tiga Orang Pertama yang Masuk 
Neraka 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Ismail bin Aliyyah dan Abu Bakar bin 
Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, keduanya meriwayatkan dari Hisyam Ad- 


9; HR Mad, 2 hal. 296; Tirmidzi, 4/2353; dan Ibnu Majah, 2/4122. Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan 
gharib." 


10 HR Muslim, 4—Zuhdu/37: dan Ahmad, 2 hal. 169. 


1019 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Dustuwa'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Amir Al-Ugali, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 3 bersabda: 


BE AGAN $5 ilai 
Mah KAS JENG; 


3 ala E SI 553 


“Diperlihatkan kepadaku tiga orang pertama yang masuk surga 
dan tiga orang pertamayang masuk neraka. Adapun tiga orang yang 
pertama masuk surga adalah orang yang mati syahid, budak yang 
pekerjaannya tidak menyibukkannya dari taat kepada Allah, dan 
orang fakir yang tidak meminta-minta. Dan tiga orang yang pertama 
masuk neraka, yaitu pemimpin yangzalim, orang kaya yang hartanya 
tidak digunakan untuk menunaikan hak Allah, dan orang fakir yang 
sombong." 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari jalur IbnuMubarak dari Yahya bin 
Abi Katsir. Ia mengatakan, “Hasan.” Dan tidak menyebutkan tiga golongan 
dari penghuni neraka. 


Disebutkan di dalam Shahih Muslim dari Iyadh bin Hammad Al- 
Majasyi'i'?, dari Nabi 4, beliau bersabda: 


giii tias Kira la owl 58 AN a jih 


SAI JE EN bs ap ab JET si yig Mu EA 


11 HR Tirmidzi, 4/1642, secara ringkas dengan har fa men) ikan ti pertam; 
Ahma, 2 hal. 425, dan dihasankan oleh Tamida. On tiga Orang pertama yang masuk surga, 
12 HR Muslim, 4—Jannah/63. 


1020 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


HI JAN S3 a BUS Bu SI oat V3 

MEN JAN 
“Penghuni surga ada tiga:Orang yang mempunyai kekuasaan 
dan berbuat adil, mau bersedekah dan menolong, seseorang yang 
mempunyai belas kasihan dan kelemah lembutan terhadap kerabat 
dekat, serta seorang muslim yang telah berkeluarga, yang suci dan 
dapat menjaga kesucian dirinya. Penghuni neraka ada lima: Orang 
lemah yang tidak memiliki akal (yang mencegahnya berbuat keji), 
mereka adalah orang yang mengikutimu, orang yang tidak memiliki 
keluarga dan harta (sebagai penopang), dan pengkhianat yang tidak 
samar baginya sifat rakus, sekalipun kecil melainkan ia berkhianat 
padanya, dan seseorang yang tidak berlalu pagi dan sore kecuali ia 
menipumu terhadap keluargadan hartamu, dan iajuga menyebutkan 


seorang yang bakhil atau pendusta, dan orang yang berakhlak yang 
buruk.” 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini dari hadits Sufyan Ats-Tsauri dan 


Syu'bah, dari Ma'bad bin Khalid, dari Haritsah bin Wahb, dari Nabi 35, beliau 
bersabda: 


“Maukah kalian aku beritahu siapakah penghuni surga? (Yaitu) 
setiap orang yang tunduk dan merendahkan dirinya kepada Allah; 
jika bersumpah atas nama Allah, Dia pasti mengabulkannya. Maukah 


kalian aku beritahu siapakah penghuni neraka? (Yaitu) setiap orang 
yang kasar, suka berteriak-teriak dan sombong.” 


Ahmad berkata: Ali bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Ali bin Rabah telah 


13 HR Al-Bukhari, 8/4918; Muslim, 4—Jannah/47: Ibnu Majah, 2/2116dan Ahmad, 4 hal. 306. 


1021 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


memberitahukan kepada kami, aku mendengar ayahku menceritakan dari 
Abdullah bin Amru, dari Rasulullah & yang bersabda: 


Pen) ja gÊ Ara Pan A 


NB Ba ai 
Bus KON ai 

Pe HA PA PPA) 
“Penghuni neraka adalah setiap orang yang keras, berteriak-teriak, 


sombong, mengumpulkan harta dan pelit, sedangkan penghuni surga 
adalah orang-orang lemah yang diremehkan." 


Ath-Thabrani berkata: Ali bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada 
kami, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abu Hilal Ar- 
Rasi telah menceritakan kepada kami, Uqbah bin Nabit telah menceritakan 
kepada kami, dari AbuJauza', dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah #& 
bersabda: 


| jiha RL 3 GS GAN AG jp tt 

saor 

5 
“Penghuni surga ialah orang yang kedua telinganya dipenuhidengan 
pujian yang baik dari manusia, dan ia pun mendengar (mengetahui) 
nya. Sedangkan penghuni neraka ialah orang yang kedua telinganya 
dipenuhidengan ucapan buruk dari manusia, dan ia pun mendengar 
(mengetahui)nya'” Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dari hadits Muslim bin Ibrahim. 


Al-Gadhi Abu Ubaid Ali bin Al-Husain berkata: Muhammad bin Shalih 
telah menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khalifah telah menceritakan 
kepada kami, dari Abu Hasyim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, Rasulullah #& bersabda: 


SONG 


Agan Temat 
BU nja JEPANG AAA 


14 Al-Musnad,2 hal. 214. Sanad-sanadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir. 
15 HR Ibnu Majah, 2/4224, dan sanad-sanadnya dishahihkan oleh Al Bushairi, 


1022 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Gy at ò, gi Siji sii H JA a a 
Sesi b SA 


Pr 
‘Aku beritahu laki-laki di antara kalian yang menjadi penghuni surga: 
Nabi di surga, orang yang jujur di surga, orang yang mati syahid di 
surga, dan seseorang yang mengunjungi saudaranya di ujung kota 
karena Allah semata di surga. Aku beritahu wanita di antara kalian 
yang menjadi penghuni surga: Setiap wanita yang penuh kasih 
(kepada suaminya), banyak keturunannya, jikasuaminya marah 
kepadanya, dia datang kepadanya dengan meletakkan tanggannya 
di atas tangan suaminya lalu berkata, Mataku tak dapat terpejam 
sebelum engkau ridha kepadaku'." 


An-Nasa'i meriwayatkan sebagiannya dari hadits Khalaf bin Khalifah, 
dari Abu Hasyim, dari Yahya bin Dinar dengan lafal yang sama. 

Telah disampaikan dalam hadits-hadits yang shahih, dari Rasulullah 38, 
beliau bersabda: 


SEE ana af AN aas ad 


“Aku melongok ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya 
orang-orang fakir (miskin). Lalu aku melongok ke neraka dan aku 
melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." 


Orang-Orang yang Memuji Allah Dalam Keadaan Lapang Maupun Sempit 
Merekalah yang Pertama Kali Diseru pada Hari Kiamat untuk Masuk Surga 


Telah disampaikan hadits yang diriwayatkan dari jalur Habib bin Abi 
Tsabit, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas secara marfu’: 


HB AN Baran sad sa 


16 Al-Bukhari, 6/3241; dan Tirmidzi, 4/260. 


1023 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


“Orang yang pertama kali diseru untuk masuk surga pada hari 
Kiamat ialah orang-orang yang memuji Allah dalam keadaan lapang 
maupun sempit.” 


Umat Muhammad adalah Penduduk Surga yang Paling Banyak Jumlahnya Dan 
Paling Tinggi Kedudukannya 

Umat ini adalah penghuni surga yang paling banyak, paling mulia dan 
paling tinggi derajatnya. Mereka lah para pelopornya, sebagaimana firman 
Allah sa mengenai sifat para mugarrabin: 


Omi JO 


“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan 
kecil dari orang-orang yang kemudian." (Al-Waqi'ah: 13-14). 


Allah juga berfirman mengenai sifat golongan kanan: 


Op 3 50 si 33 


“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan 
besar pula dari orang-orang yang kemudian.” (Al-Wagi'ah: 39-40). 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini: 


For 202 ii 


ES A Beri gal Bank Gah Pe opa 
ENG 333 B3 YG GS — Ba Papa 


“Sebaik-baik generasi adalah generasiku (shahabat), kemudian 
generasi sesudah mereka (tabi'in), kemudian generasi sesudah 
mereka (tabi'ut tabi'in). Kemudian akan datang suatu kaum, mereka 
memberi peringatan padahal tidak diminta memberi fatwa, mereka 


1024 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


bersaksi padahal tidak diminta bersaksi dan mereka suka berkhianat 
(sehingga) tidak dipercaya.” 


Generasi Awal dari Para Shahabat Rasulullah adalah Sebaik-Baik Umat Ini 


Sebaik-baik umat adalah generasi awal dari kalangan para shahabat, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, “Barangsiapa di antara kalian 
yang ingin mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah 
meninggal. Mereka adalah para shahabat Muhammad. Karena sesungguhnya 
mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling 
sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. 
Suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya dan 
menolong agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah 
atsar-atsarnya karena mereka berada di atas jalan yang lurus.” 


Beberapa Atsar yang Menyebutkan tentang Masuknya Mayoritas Umat Ini Ke 
Dalam Surga Tanpa Hisab 


Telah disampaikan di depan bahwa di antara umat ini ada tujuh puluh 
ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Di sebutkan dalam Shahih 


Muslim: 
Dr 
AS 
“Setiap seribu orang terdapat tujuh puluh ribu orang.” 
Dalam riwayat Ahmad disebutkan: 
uts ha Si g 8 


“Bersama tiap orang terdapat tujuh puluh ribu orang." 


Berikut ini akan disampaikan kepada Anda hadits tersebut dan petunjuk 
kepada jalur-jalur serta lafal-lafalnya. 


17 HR Al-Bukhari, 11/6428: dan Muslim, 4—Fadhailus Shahabat/214. 


1025 


An-Nihayah fil Fitan wal Malâhim 


Engkau Telah Didahului Oleh Ukasyah 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini dari hadits Az-Zuhri, dari Sa'id, dari 
Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 36 bersabda: 


peng PO 


PE AS BRA EA Aga Eu Jaka 


“Segolongan umatku akan masuk surga sebanyak tujuh puluh ribu 
yang wajah mereka bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama.” 
Maka, berdirilah Ukasyah bin Mihshan Al-Asadi seraya berkata, 
“Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku 
termasuk golongan mereka.” Kemudian Rasulullah berdoa agar 
menjadikannya termasuk golongan mereka. Lalu, seseorang dari 
golongan Anshar berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, doakan agar 
aku termasuk golongan mereka juga.’ Rasulullah bersabda: 


KAKEN, KL 
“Engkau telah didahului Ukasyah'.” 


Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan yang semisal itu dari Abu 
Hazm, dari Sahl bin Sa'ad. Keduanya juga meriwayatkan dari Hushain bin 


Abdurrahman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi #5 yang 
bersabda: 


65 BAN kang dg ae ai ko 


18 HR Al-Bukhari, 11/6542: dan Muslim, I—Iman/369. 


1026 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Beberapa umat ditunjukkan kepadaku. Aku melihat seorang nabi 
bersama sekelompok kecil (tidak lebih dari sepuluh orang), ada 
lagi nabi yang disertai seorang atau dua orang dan ada pula nabi 
yang tidak disertai seorang pun. Tiba-tiba ditunjukkan kepadaku 
kelompok besar. Aku menyangka mereka adalah umatku. Lalu 
dikatakan kepadaku, “Ini adalah Musa X2 dan kaumnya. Akan 
tetapi lihatlah ke arah ufuk.” Aku memandang ke sana, ternyata 
ada kelompok sangat besar. Lalu dikatakan kepadaku, 'Ini adalah 
umatmu. Di antara mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk 
surga tanpa hisab dan azab'." 


Di dalam hadits itu disebutkan: 
A KAREPE OT PEH 
un LE OAS 5 OSR Y all ce 
“Mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak 
pernah melakukan tathayyur, dan hanya bertawakal kepada Rabb 


mereka. "Maka berdirilah Ukasyah. Lalu ia menyampaikan hadits 
tersebut. 


Muslim memiliki riwayat dari jalur Muhammad bin Sirin dan Imran bin 
Al-Hushain, dari Nabi 3%, beliau bersabda: 


3 KAI 
“Ada tujuh puluh ribu orang dari umatku yang akan masuk surga 
tanpa hisab dan azab. Dikatakan kepada beliau, Siapa mereka ya 
Rasulullah?” Beliau menjawab, ‘Mereka adalah orang-orang yang 
tidak meminta dikay, tidak bertathayyur dan hanya bertawakal 
kepada Rabb mereka'.”? 


Gea 


Muslim juga memiliki riwayat yang semisal itu dari hadits Ibnu Juraij, 
dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Ashim juga meriwayatkan yang semisal itu dari 


19 HR Al-Bukhari, 11/6541; dan Muslim, I—Iman/374. 
20 Muslim, I—Iman/372. 


1027 


An-Nihâyah fil Fitan wal Malâhim 


Razin bin Mas'ud, dan sanad-sanadnya sesuai dengan syarat Muslim bin Al- 
Hajjaj. 

Hisyam bin Ammar, khotib Damaskus dan Abu Bakar bin Abi Syaibah 
berkata: Ismail bin Abbas telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
Ziyad Al-Alhani telah memberitahukan kepadaku, aku mendengar Abu 
Umamah berkata, “Aku mendengar Rasulullah 4g bersabda: 


“Rabbku menjanjikan kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga 
tujuh puluh ribu dari umatku tanpa hisab dan azab. Bersama tiap 
seribu orang terdapat tujuh puluh ribu orang. Ditambah lagi tiga 
cidukan dari cidukan Rabbku." 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ashim dari Duhaim, 
dari Al-Walid binMuslim, dari Shafwan bin Amru, dari Abu Sulaim bin Amir, 
dari AbuYaman Amir bin Abdullah bin Yahya Al-Hauzi, dari Abu Umamah. 
Lalu ia menyampaikan hadits semisal itu. 


Ath-Thabrani meriwayatkan yang semisal itu dari hadits Amir bin Sa'id 
Al-Bajali, dari Utbah bin Abdun As-Sulami, dari Nabi #5. Ath-Thabrani juga 
meriwayatkan yang semisal itu dari jalur Abu Asma’ Ar-Rahabi, dari Tsauban. 
Namun ia tidak menyebutkan tiga cidukan. 

Ath-Thabrani juga memiliki riwayat yang semisal itu dari hadits Qais 
Al-Kindi, dari Abu Sa'id Al-Anshari dengan menyebutkan dua cidukan. Dan 
telah kami sampaikan di depan jalur-jalur yang lain beserta lafal-lafalnya. 


Penjelasan Mengenai Keberadaan Surga Dan Neraka, Dan Keduanya adalah 
Makhuk, Berbeda Dengan Apa yang Diyakini Oleh Kelompok-Kelompok Batil 
Allah & berfirman: 


Sisi NG Sa ai Ksg 3 a 


NA 


1028 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk 
orang-orang yang bertakwa." (Ali-Imran: 133). 


5 ya ai adit JS NG ala 


Pi 


o aa 


“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan 
dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang 
disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul- 
rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (Al- 
Hadid: 21) 


“Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi 
orang-orang kafir.” (Ali-Imran: 131). 
03853 Jis lesi HUI ps 


f? 


5 GA WE ig a) 
Odi Ki 


“Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan 
pada hari terjadinya kiamat. (Lalu kepada malaikat diperintahkan), 
'Masukkanlah Firaun'dan kaumnya ke dalam azab yang sangat 
keras'” (Ghafir: 46). 


KN Peel IE A Dan Pra RA Pa ». 
Oa Kuta gelah oa i NG ak IG 
“Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati 
sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.” (As-Sajadah: 
17). 


1029 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Malahim 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihain?' dari Abu Hurairah, dari Nabi 4, 
beliau bersabda: 


to e 
SS V3 SI 


5 KETEMU end Sr JA Jaki 
dust d nakal aa Get 
(BIRU A ye Datu jas aa 


“Allah sa berfirman, Telah Aku persiapkan untuk hamba-hamba-Ku 
yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah 
terdengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia," 
Kemudian Rasulullah #4 bersabda, Jika mau, silakan kalian baca, 
‘Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang 
indah dipandang sebagai balasan bagi mereka'." 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini dari hadits Malik, bahwasanya 
Rasulullah # bersabda: 


Sa a Ja, 
JUS YEN Jl Gad EN yA Sa ÓE y 5 ad Si 
Za ts hi) VE 3 Dak Sada NAS 


“Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila meninggal 
dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi 
dan sore. Jika ia termasuk penghuni surga, maka akan diperlihatkan 
surga kepadanya. Dan jika ia termasuk penghuni neraka, akan 
diperlihatkan neraka kepadanya. Lalu dikatakan kepadanya, 'Ini 
adalah tempatmu hingga Allah membangkitkan kamu kepadanya 
pada hari Kiamat.” 


Disebutkan di dalam Shahih Muslim dari Abu Mas'ud: 


21 Al-Bukhari, 8/4779 dan Muslim, 4—JannatV2. 
22 Al-Bukhari, 6/3240) dan Muslim, —Jannah/66. 


1030 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Beo as ki BO ab js Jeli AKAN GG 

al gada ya Jab 
“Ruh-ruh orang-orang yang mati syahid itu di sisi Allah di tembolok- 
tembolok burung hijau, berjalan-jalan di sungai-sungai surga 


kemana saja ia suka, kemudian kembali ke lampu-lampu di bawah 
Arasy.” 


Kami telah meriwayatkan dari hadits Imam Ahmad bin Hambal: 
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah menceritakan kepada kami, dari 
Malik, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, 
Rasulullah 4 bersabda: 


ad 


Zi 


SA 


“Sesungguhnya ruh orang mukmin itu berada pada burung yang 
tergantung di pohon surga hingga Allah mengembalikannya ke 
badannya pada hari ia dibangkitkan.” 


Telah disampaikan hadits muttafag alaihi dari jalur Abu Az-Zanad, dari 
Al-A'raj, dari Abu Hurairah, Rasulullah #4 bersabda: 


AL Ec 


“Surga dipagari dengan hal-hal yang tidak disukai (dibenci) dan 
neraka dipagari dengan berbagai syahwat.” 


Disebutkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, 
dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara 
marfu’: 


GÍ IE LN Jaja Ii 


23 Muslim, 3—Imarah/121. 
24 Al-Musnad, 3 hal. 456dengan sanad-sanad yang shahih. 


1031 


'An-Nihayah fil Fitan wal Malêhim 


“Ketika Allah menciptakan surga, Dia berfirman kepada Jibril, Pergi 
dan lihatlah ke sana’.” (Al-Hadits) 


Telah disampaikan pula hadits yang lain: 
tas a MER Ma 
GAP AS SEN ada AI JG 
“Ketika Allah menciptakan surga, Dia berfirman kepadanya, 


Bicaralah!' Maka surga pun berkata, ‘Sungguh beruntung orang- 
orang yang beriman'." 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini dari Abu Hurairah, dan dalam 
riwayat Muslim dari Abu Sa'id, dari Nabi 3, beliau bersabda, “Surga dan 
neraka saling berdebat.” (Al-Hadits) 


Disebutkan dalam riwayat keduanya dari Ibnu Umar secara marfu’: 


“Sesungguhnya penyakit demam (panas) adalah berasal dari panas 
neraka Jahanam.” 


Disebutkan dalam riwayat keduanya dari Abu Dzar secara marfu', “Jika 
panas menyengat, maka tangguhkanlah shalat hingga (cuaca) agak dingin, 
karena sengatan panas berasal dari uap neraka Jahanam.” 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini: 


BEN JA ya eni, aa Ot 


Sai JES ISI 


“Jika telah datang bulan Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka dan 
pintu-pintu neraka ditutup.” 
Telah kami sampaikan dalam hadits Al-Isra’, bahwasanya Rasulullah 4&. 


melihat surga dan neraka. Allah sx berfirman: 


Oni ar ar Ipin ad, 


25 Al-Bukhari, 6/3264; dan Muslim, 4—Salam/78. 
26 Al-Bukhari, 6/3258; Muslim, 1—Masajid/184 dan selain keduanya. 
27 Al-Bukhari, 4/1899; dan Muslim, 2—Shiyan/221. 


1032 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupanya 
yang asli) pada waktu yang lain. (yaitu) di Sidratulmuntaha. Di 
dekatnya ada surga tempat tinggal." (An-Najm: 13-15). 
Beliau juga bersabda mengenai sifat Sidratul Muntaha: 

Ne Im PE EN. A PEE 
AS Ie ola olal oG GLI EA) 
“Dari akarnya keluar dua sungai yang nampak dan dua sungai yang 
tersembunyi. Dua sungai yang tersembunyi berada di surga." 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini: 


2 


adgs sy a e Ga NG El elsi 


“Kemudian aku dimasukkan ke surga, maka terlihat di sana kemah- 
kemah dari mutiara dan tanahnya dari kasturi.” 


1 


Disebutkan di dalam Shahih Muslim dari jalur Qatadah, dari Anas, dari 


Rasulullah 36, beliau bersabda: 


28 
29 
30 


AKA 


Ida Ss Esa WONG) aé 
ag ass si SS NGA Jet 


“Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku beradadi 
sebuahsungai,pada kedua tepinya terdapat kubah-kubah berongga 
yang terbuat dari mutiara. Maka aku pun bertanya, ‘Apa ini wahai 
Jibril? Ia menjawab, “mi adalah Al-Kautsar yang Allah berikan 
kepadamu'.”0 


Disebutkan dalam Managib Umar bahwasanya Rasulullah bersabda: 


Al-Bukhari, 10/5610. 


HR Al-Bukhari, 1/349; Muslim, 1-Iman/263,dari hadits Abu Dzar s. 
HR Muslim, 1—ShalaU53, dari hadits Anas, 


1033 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malihim 


tail 333 6 


“Aku melihat diriku berada disurga, tiba-tibaaku melihatadaseorang 
wanita sedang berwudhu di samping sebuah istana. Aku menanyakan 
“Milik siapakah engkau?’ Ia menjawab, ‘Milik Umar.’ Maka aku ingin 
memasukinya, namun aku melihat kecemburuan pada diri Umar. 
Kemudian Umar menangis seraya berkata, “Pantaskah aku cemburu 
kepadamu wahai Rasulullah.” 


Disebutkan sebuah hadits didalam Ash-ShahihainidariJabir, bahwasanya 
beliau berkata kepada Bilal, “Semalam aku masuk surga, dan aku mendengar 
gesekan suara sandalmu di hadapanku. Maka beritahukanlah kepadaku 
amalan yang paling besar manfaatnya dan memberi harapan yang telah 
kamu kerjakan di dalam Islam.” 

Bilal menjawab, “Tidak ada suatu amal yang banyak memberikan 
manfaat dan harapan di dalam Islam selain daripada setiap kali akuwudlu 
dengan wudhu yang sempurna di waktu malam maupun siang, lalu aku selalu 
mengerjakan shalat dengan wudhu itu dengan shalat yang Allah tetapkan 
untukku.” 

Jabirjugabertanya, “Dan kabarkan kepadaku tentang Rumaisha' (istri Abu 
Thalhah) yang beliau lihat di surga.”Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan 
hadits tersebut dari Jabir bin Abdillah. 

Jabir juga memberitahukan pada saat shalat Kusuf: 


Gile Saut AN hose sala 


HR Ahmad, 3 hal. 309: Al-Bukhari, 7/3679; dan Muslim, Kaali Lahab ds dari hadits Jabir ag. 


31 
32 HR Al-Bukhari, 3/1149; Muslim, 4—Fadhailus Shahabat/108: dan Ahmad, 2 hal. 333, 


1034 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


“Surga dan neraka diperlihatkan kepada beliau. Lalu surga 
didekatkan, sehingga beliau ingin memetik buah anggur darinya. 
Seandainya beliau dapat mengambilnya, tentu kalian dapat 
memakannya selama dunia masih ada." 

Disebutkan di dalam Ash-Shahihaini dari jalur Az-Zuhri, dari Sa'id, dari 
Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 35. Bersabda, “Aku melihat Amru bin 
Amir bin Luhay Al-Khuza'i (Ibnu Gam'ah bin Khindif, saudara laki-laki Bani 
Ka'ab) menyeret usus-ususnya di neraka',”4 

Beliau bersabda dalam hadits yang lain, “Aku juga melihat Shahibu 
Mihjan (pemilik tongkat). 

Rasulullah #5 bersabda: 


FE ella ea Su 
WA 1 a ba BE 


“Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya 
hingga mati. Dia tidak memberinya makan dan minum, dan juga 
tidak membiarkannya memakan serangga bumi.* Aku melihat kucing 
itu mencakar-cakarnya.” 


SA 


Beliau juga melihat seorang laki-laki yang menyingkirkan ranting berduri 
dari jalanan. Beliau bersabda: 


“Aku melihatnya bernaungdi bawah pohon di surga.”Disebutkan di 
dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah dengan lafal yang lain. 


Disebutkan di dalam Ash-Shahihainidari Imranbin Hushain, bahwasanya 
Rasulullah # bersabda: 


33 HR Muslim, 2—Kusuf9: dan Ahmad, 3 hal. 374. 

34 HR Al-Bukhari, 6/3521; Muslim, 4—/annah/50; dan Ahmad, 2 hal. 275. 

35 HR Muslim, 2—Kusuf10; dan Ahmad, 3 hal. 318. 

36 HR Al-Bukhari, 6/3318; Muslim, 4—Taubav25: Ibnu Majah, 2/4256; dan Ahmad, 2 hal. 261. 
37 HR Muslim, 4—Birrun/128. 


1035 


'An-Nihdyah fil Fitan wal Maldhim 


JENG Eh aa gs AN Esis ag edi 
mu JAN] 
“Aku melongok ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya 


orang-orang fakir (miskin). Lalu aku melongok ke neraka dan aku 
melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." 


Disebutkan di dalam Shahih Muslim dari jalur Al-Mukhatr bin Fulful Al- 
Makhzumi, dari Anas, dari Rasulullah 4g, beliau bersabda: 


Si SANG 
£ 22 NGNE 
Bus A 
“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian 
melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan 


banyak menangis.” Para shahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apa 
yang Anda lihat? Beliau menjawab, ‘Aku melihat surga dan neraka'.'* 


k 


Beliau juga memberitahukan: 


“Jika seseorang setelah berwudhu membaca tasyahud, maka akan 
dibukakanuntuknya pintu-pintu surga dan ia bisa masuk dari pintu 
mana saja yang ia kehendaki.” 


Disebutkan di dalam Shahih Al-Bukhari dari hadits Syu'bah, dari Adi bin 
Hatim, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, “Ketika Ibrahim, putera Rasulullah 
36. meninggal, beliau bersabda: 


“Ia memiliki ibu susuan di surga." 


alat/112). 


38 . 
v 1—Thaharah/17: Abu Dawud, 1/169; Tirmidzi, 1/55: Ibnu Majah, 1/470) dan Ahmad, 4 hal. 


39 


146). 
40. HR Al-Bukhari, 3/1382). 


1036 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Al-Baihagi berkata: Al-Hakim telah memberitahukan kepada kami, 
Al-Asham telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abbas Ar-Ramli 
telah menceritakan kepada kami, Mu'amal bin Ismail telah menceritakan 
kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 


Al-Ashbahani, dari Abu Hazm, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 35 
bersabda: 


Je bs pn laa 


“Anak-anak orang mukmin berada di sebuah gunung di surga. 
Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah hingga mereka dikembalikan 
kepada bapak-bapak mereka pada hari Kiamat." 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Waki' dari Sufyan—yaitu Ats- 
Tsauri-. Hadits-hadits mengenai hal ini sangatlah banyak, sebagian besarnya 
telah kami sebutkan di depan beserta sanad-sanad dan juga matan-matannya. 

Allah sx berfirman: 

Tanoe bergegas 

NG Wis das SÊG Ga Yg 


ag SI pah KEL cii 
“Dan kami berfirman, Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu 


di dalam surgai, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) 


yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon 
ini.” (Al-Baqarah: 35) 


Jumhur ulama berpendapat bahwa surga ini adalah surga Ma'wa, 
sebagian lainnya berpendapat bahwa ia adalah surga yang ada di bumi. Allah 


menciptakan surga itu untuknya (Adam) kemudian Dia mengeluarkannya 
dari sana. 


Hal tersebut telah kami jelaskan secara singkat dalam kisah Adam dari 
buku kami ini dan tidak perlu untuk diulangi. Wallahul musta'an. 


... 


1037 


An-Nihêyah fil Fitan wal Malahim 


Disebutkan di dalam Shahih Muslim dari Abdullah bin Amru, bahwasanya 
Rasulullah # bersabda: 


IA AGEN 


“Orang-orang fakir dari Muhajirin mendahului orang-orang kaya 
ke surga pada hari Kiamat pada hari Kiamat selama empat puluh 
musim gugur." 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Jabir yang 
ia shahihkan, dan dari hadits Anas yang ia gharibkan.Tirmidzijuga memiliki 
riwayat dari hadits Abu Hurairah yang ia shahihkan, dan dari hadits Abu Sa'id 
yangia hasankan: 


dex Beku Hanan 
“Dengan selisih setengah hari, yaitu lima ratus tahun.” 


Saya katakan: Jika hadits tersebut mahfuzh—sebagaimana yang 
dishahihkan oleh Tirmidzi-, maka hal itu berdasarkan jarak masuknya orang 
fakir yang pertama dan orang kaya yang terakhir. Sedangkan empat puluh 
musim itu terjadi berdasarkan jarak masuknya antara orang fakir yang 
terakhir dan orang kaya yang pertama. Wallahua'lam. 

Hal itu telah disyaratkan oleh Tirmidzi di dalam kitab At-Tadzkirah, di 
mana ia mengatakan, “Yang demikian itu terjadi berdasarkan perbedaan 
kondisi orang-orang yan fakir maupun orang-orang kaya.” Hal itu 
mengisyaratkan kepada apa yang telah kami sampaikan. 

Az-Zuhri mengatakan, “Perkataan penghuni surga adalah lisan orang 
Arab. Telah sampai berita kepada kami, bahwa pada hari Kiamat manusia 
berbicara dengan bahasa Suryani. Dan ketika mereka masuk ke dalam surga, 
mereka berbicara dengan bahasa Arab.” 


31 HR Muslim, 4—Zuhdu/37) dan Ahmad, 2 hal. 169). 


1038 


Bencana dan Peperangan Akhir Zaman 


Seorang Wanita Menikah Dengan Beberapa Suami, Ketika Di Surga Ia akan 
Menjadi Istri untuk Suami yang Paling Baik Akhlaknya Sewaktu Di Dunia 

Al-Ourthubi menyebutkan di dalam At-Tadzkirah dari jalur Wahb, dari 
Malik, bahwasanya Asma' binti Abu Bakar pernah mengadukan tentang 
suaminya, Zubair kepada ayahnya. Maka ayahnya pun berkata, “Wahai 
puteriku, bersabarlah! Karena sesungguhnya Zubair seorang laki-laki yang 
saleh dan semoga ia akan menjadi suamimu di surga.Telah sampai berita 
kepadaku bahwa jika seorang laki-laki telah mengambil keperawanan 
seorang wanita maka ia akan menikahinya di surga.” (Abu Bakar bin Al-Arabi 
mengatakan, “Hadits ini gharib.”) 

Telah diriwayatkan dari Abu Darda’ dan Hudzifah bin Al-Yaman 
bahwa seorang wanita untuk suaminya yang terakhir di dunia. Disebutkan 
dalam sebuah riwayat, “Ia akan menjadi istri untuk suami yang paling baik 
akhlaknya.” 

Abu Bakar An-Najad berkata: Muhammad bin Ja'far bin Muhammad 
bin Syakir telah menceritakan kepada kami, Ubaid bin Ishag Al-Athar telah 
menceritakan kepada kami, Yassar bin Harun telah menceritakan kepada 
kami, dari Humaid bin Anas, bahwasanya Ummu Habibah berkata, “Wahai 
Rasulullah, seorang wanita memiliki dua suami di dunia, maka siapakah di 
antara keduanya yang akan menjadi suaminya?” Maka Rasulullah menjawab: 


WAN Wa das 


“Yang paling baik akhlaknya saat bersama dirinya di dunia.” 


Kemudian beliau bersabda: 
ee s Al ya 
KANG GAN ja aig 
“Wahai Ummu Habibah, kebaikan akhlak akan pergi dengan 
membawa kebaikan dunia dan akhirat.” 


st 
P Ar 


Telah diriwayatkan pula yang semisal ini dari Ummu Salamah. Allah sz 
yang lebih mengetahui dan hanya kepada-Nya tempat kembali. 


1039 


